
Muhammad bin Ismail AbAmir Ash'Shan’ani 


Darus 

Sunnah 

















































DAFTAR ISI 


Pengantar Penerbit.vi 

Daftar Isi.ix 

Mukaddimah Tahqiq.12 

Metode Penulisan Buku Ini.14 

Biografi Al-hafizh Ibnu Hajar.16 

Biografi Ash-shan’ani.17 

Pendahuluan.1S 

BiograS Para Perawi.26 

<901TAB THAHARAH (BERSUCI).32 

1. BabAir.32 

2. Bab Bejana.62 

3. Bab Menghilangkan Najis.76 

4. BabWudhu.89 

Definisi Wudhu.89 

Dalil Disyariatkannya Wudhu.89 

Dalil-dalil Keutamaan Wudhu.90 

5. Bab Mengusap Khuf.132 

6. Bab Hal-hal Yang Membatalkan 

Wudhu.145 

7. Bab Adab Buang Air.174 

8. Bab Mandi Dan Hukum Junub.207 

9. Bab Tayammum.232 

10. Bab Haidh.252 
























X 


$ jSuBULUS-SALAM Jilid Pertama 


SHALAT.272 

1. Bab Waktu-waktu Shalat.272 

2. Bab Adzan.308 

3. Bab Syarat-syarat Shalat.344 

4. Bab Pembatas (Sutrah) Orang 

Yang Sedang Shalat.375 

5. Bab Anjuran Bersikap Khusyu’ Dalam Shalat.388 

6. Bab Masjid.404 

7. Bab Sifat Shalat.426 

8. Bab Sujud Sahwi, Sujud Tilawah 

Dan Sujud Syukur.541 

9. Bab Shalat Sunnah (Tathawwu’).570 

10. Bab Shalat Jamaah Dan Imam.613 

11. Bab Shalat Musafir Dan Orang Yang Sakit.668 

12. Bab Shalat Jum’at.688 

13. Bab Shalat Khauf.727 

14. Bab Shalat Ied (Hari Raya).739 

15. Bab Shalat Kusuf.764 

16. Bab Shalat Istisqa (Shalat Minta Hujan).777 

17. Bab Pakaian.794 

<90lTAB JENAZAH.808 

Daftar Istilah Hadits.898 

Index Nama.901 

Index Umum.908 

Index Tempat.911 




























KITAB THAHARAH 
(BERSUCI) 


^--^^Tsenulis memulainya dengan pembahasan thaharah (bersuci) 
^--^I^Kmengikuti contoh para penulis dalam hal tersebut, dan 
(^^Djmendahulukan urusan agama atas yang lainnya serta sebagai 
Hhy perhatian terhadap urusan yang paling urgen yaitu shalat, karena 
thaharah merupakan salah satu syarat sahnya shalat hingga harus dimulai 
darinya. 

Hakikatnya adalah, orang-orang yang bersuci menggunakan air dan 
tanah -atau salah satunya- atas sifat yang disyariatkan dalam 
menghilangkan najis dan hadats. Karena seorang fakih (ahh fikih) hanyalah 
membahas kondisi perbuatan mukallaf berupa wajib dan yang lainnya. 

Mengingat air merupakan unsur terpenting dalam bersuci, maka iapun 
mendahulukan untuk menerangkan hukum-hukumnya. 

1. (8§k$> AIR 

Air adalah nama jenis yang berlaku bagi yang sedikit maupun yang 
banyak. Disebutkan dengan bentuk jamaknya lantaran perbedaan jenisnya 
menurut hukum syari’at, karena ada yang dilarang menggunakannya dan 
ada yang makruh. Juga lantaran adanya perbedaan pada sebagian air seperti 
air laut, karena pensyarah menukil perbedaan mengenai bersuci dengannya 
dari Ibnu Umar dan Ibnu Amr. Dalam kitab An-Nihayah disebutkan bahwa 
air laut itu dapat mensucikan, terjadi perbedaan pendapat pada sebagian 
generasi pertama. Terjadinya perbedaan pendapat sejak dahulu pada 
masalah ini, sepertinya membuat penulis memulai dengan hadits yang 
menunjukkan kesuciannya, dan hadits tersebut yang dijadikan hujjah oleh 
jumhur Ulama, ia berkata. 


<=^ClTAB HAHARAH {& 33 


l_5? 4_lp ASl LS^ 5 ^ Jj—j J^® • Ji* *t£- aMI t^Aj ®jijP . \ 

jJ'J tAju ji(l 4j>r j>-l . JJ*JI COjU j j^jaJl jA I j>tjl 

' “ -|i ^ J*'' >»>-*- " >:'•’. 0 ®, " 

jjl j jjl 4^>tj>t_L5 j(4JJajUJIj 


1. D^n ./!£# Hurairah Kadhiyallabu Anhu ia berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang laut, “Airnya suci dan 
bangkainya halal. ” (Dikeluarkan oleh Al-Arba’ah dan Ibnu Abu 
Syaibah, lafazh tersebut miliknya, dan disahkan oleh Ibnu 
Khuzaimah dan At-Tirmidzi ). 2 


Biografi Perawi 

Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Shakhr, menurut pendapat 
Muhammad bin Ishaq dan Al-Hakim Abu Ahmad. Ia meninggal dunia di 
Madinah pada tahun 59 H, dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di Baqi, 
menurut salah satu pendapat. 

Penjelasan Kalimat 

“Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, tentang laut 
(maksudnya, mengenai hukumnya) airnya suci ( At-Thahuur adalah nama 
bagi yang dapat digunakan bersuci, atau suci dan dapat mensucikan, 
sebagaimana dalam Al-Qamus. Sedang menurut istilah Syara nama bagi 
yang dapat mensucikan) halal bangkainya. ” 

‘Dikeluarkan oleh Al-Arba ’ah dan Ibnu Abu Syaibah” (yaitu Abu Bakar. 
Mengenai dirinya, Adz-Dzahabi berkata, “Seorang haji^h yang tidak ada 
tandingannya dan terbukti kecerdikannya adalah Abdullah bin Muhammad 
bin Abu Syaibah. Penulis Al-Musnad, Mushannaj dan yang lainnya, 
termasuk syaikh (guru) Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu 
Majah). 

Dishahihkan pula oleh Ibnu Khuzaimah. Adz-Dzahabi berkata, 
“Hafizh besar, imam para imam, syaikhul Islam Abu Bakar Muhammad 
bin Ishaq bin Khuzaimah, dialah imam yang paling tinggi dan pahng banyak 
hafalannya pada masanya di Khurasan. Dan juga dishahihkan oleh At- 
Tirmidzi, setelah menyebutkannya ia berkata, “Hadits ini hasan shahih, 
dan saya telah menanyakan kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari 
tentang hadits ini maka ia berkata, “Hadits shahih .” Ini ucapan At-Tirmidzi 
sebagaimana dalam Mukhtashar As-Sunan karya Al-Hafizh Al-Mundziri. 


2 (b*p^) Hadits shahih, Shahih Al-Jami’ (7048) 


34 0 J&UBULUS-SALAM JilidPertama 

Penulis telah menyebutkan hadits ini dalam At-Talkhish dari sembilan 
jalan dari sembilan orang shahabat, tetapi tidak ada satu jalanpun yang 
lepas dari komentar para ulama, tetapi ulama yang saya dengar telah 
menetapkan keshahihannya. Dan dishahihkan oleh Ibnu Abdil Bar, Ibnu 
Mandah, Ibnul Mundzir dan Abu Muhammad Al-Baghawi. 

Penuhs berkata, “Sejumlah hadits yang tidak sampai pada derajat hadits 
ini dan tidak mendekatinya telah dihukumi shahih.” 

Tafsir Hadits 

Az-Zarqani berkata dalam Syarhy{l-Muu>aththa “Hadits ini adalah salah 
satu dasar dari pokok-pokok Islam, telah diterima oleh umat, sangat 
populer di kalangan ulama fikih di semua negeri, pada setiap masa, dan 
diriwayatkan oleh para imam besar.” Kemudian ia menyebutkan orang 
yang meriwayatkan dan menshahihkannya. 

Hadits tersebut adalah jawaban dari sebuah pertanyaan, sebagaimana 
dalam Al-Muwaththa‘ bahwa Abu Hurairah berkata, “Seorang laki-laki 
datang -dalam Musnad Ahmad, dari Bani Mudlaj, dan menurut Ath- 
Thabrani, namanya Abdullah- kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi u>a 
Sallam lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa 
berlayar di laut dan kami membawa air hanya sedikit, jika kami 
menggunakannya berwudhu maka kami akan kehausan, bolehkah kami 
berwudhu dengannya? -Dalam lafazh Abu Dawud 3 —dengan air laut-? 
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, “7 a (air laut) itu 
suci.” Behau Shallallahu Alaihi wa Sallam menerangkan bahwa air laut itu 
suci dan dapat mensucikan, tidak keluar dari kesucian itu dengan kondisi 
bagaimanapun, melainkan apa yang akan diterangkan yaitu jika salah satu 
dan sifatnya telah berubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak 
menjawabnya dengan “Ya”. Meskipun hal itu sudah dipahami maksudnya, 
tetapi behau menjawabnya dengan ucapan tersebut agar hukum tersebut 
berkumpul dengan Tllat (sebab)nya, yaitu kesucian yang terbatas dalam 
babnya. 

Sepertinya, ketika mehhat air laut berbeda dengan air biasa dengan 
rasanya yang asin dan baunya yang busuk, ia bimbang kalau-kalau air 
tersebut tidak dimaksudkan oleh firman Allah Ta’ala, Maka 
basuhlah.. ”(Q S - Al-Maidah: 6) , maksudnya, dengan air yang sudah jelas 
yang AUah kehendaki dalam dari tirman-Nya pada ayat lalu. 

Atau ketika ia telah mengetahui firman AUah Ta’ala, 

\jj$> it 



5 Hadits ini shahih, Shahih Abu Dawud (83) 





<=^Citab J/haharah 0 35 


“Dan Kami turunkan dari langit airjang amat bersih.” (QS. Al-Furqan: 
48), ia menyangka' hal itu berlaku khusus, maka ia pun menanyakannya. 
Lalu Nabi Shallallahu sllaihi wa Sallam menerangkan hukum air tersebut 
kepadanya, dan beliau menambahkan hukum yang tidak ditanyakannya, 
bahwa bangkainya halal. 

Ar-Rafi’i berkata, “Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengetahui bahwa hal itu samar bagi si penanya mengenai air laut, behau 
khawatir kalau ia juga ragu mengenai bangkainya, sementara ia sering 
berlayar di laut; maka behau melanjutkan jawabannya dari pertanyaan 
itu dengan menerangkan hukum bangkainya.” 

Ibnu Al-Arabi berkata, “Yang demikian itu adalah hal yang dipandang 
baik dalam memberikan fatwa, yaitu dengan memberikan jawaban lebih 
banyak dari yang ditanyakan, dalam rangka menyempurnakan faedah dan 
menerangkan ilmu lainnya yang tidak ditanyakan.” Dan hal itu lebih 
dipertegas lagi manakala jelas adanya kebutuhan mendesak terhadap 
hukum. Sebagaimana disebutkan di sini, bahwa seseorang yang tidak 
mengetahui kesucian air laut, tentu lebih tidak mengetahui kehalalan 
bangkainya, meski hal itu lebih utama. 

Yang dimaksud dengan bangkai air laut adalah binatang laut yang mati 
di dalamnya. Yakni binatang yang hanya bisa hidup di laut, tidak berarti 
setiap binatang yang mati di dalamnya secara mutlak. Karena meskipun 
secara bahasa memang benar bangkai laut, akan tetapi sudah maklum 
bahwa yang dimaksud adalah yang telah kami sebutkan. Zhahirnya, bahwa 
halal setiap yang mati di dalamnya walaupun seperti anjing dan babi. 
Komentar mengenai hal tersebut akan disebutkan pada babnya, insya 
Allah. 


<&! Jl5 :JU4_1 paJj! <j jokJl . Y 

V f -• ” * 'i' u * , - f- " 

_J tAOUI y jjig.b j.UJI j| :jjL »j 


2. Dan dari Abu Said Al-Khudri Kadhijallahu Anhu ia berkata, 
“Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnja air 
itu suci, tidak ada sesuatupun jang dapat menajiskannja. ” 4 (HR. Ats- 
Tsalatsah, dan dishahihkan oleh Ahmad). 


4 (£<*■') Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (1925). 







36 0 UBULUS-SALAM JilidPertama 


Biografi Perawi 

Abu Said, nama lengkapnya adalah Sa’id bin Malik bin Sinan Al- 
Khazraji Al-Anshari. Al-Khudn dinisbatkan kepada Khudrah, salah satu 
suku Anshar, sebagaimana dalam Al-Qamus. 

Adz-Dzahabi berkata, “Ia termasuk ulama para shahabat yang 
menyaksikan Bai’ah Asj-Sjajarab. Menwayatkan banyak hadits dan 
memberikan fatwa dalam beberapa waktu.’ 

Abu Said meninggal pada awal tahun 74 H dalam usia 86 tahun. Banyak 
meriwayatkan haditsnya. Sekelompok shahabat menwayatkan hadits 
darinya. Ia memihki 84 hadits dalam Ash-Shahihain. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh perawi yang tiga, yaitu para penyusun 
Kitab As-Sunan kecuali Ibnu Majah, sebagaimana yang sudah diketahui, 
dan dishahihkan oleh Ahmad. Dalam Mukhtashar As-Sunan, Al-Hafizh 
Al-Mundziri berkata, “Sesungguhnya sebagian mereka mengomentarmya, 
dan diceritakan dari Itnam Ahmad bahwa ia berkata, ‘ Hadits sumur 


Budha’ah shahih.” 

At-Tirmidzi berkata, “Ini hadits hasan shahih. Abu Usamah 
menganggap baik hadits ini. Tidak ada hadits Abu Sa id mengenai sumur 
Budha’ah yang lebih baik dari yang diriwayatkan oleh Abu Usamah. Hadits 
ini diriwayatkan lebih dari satu jalur dari riwayat Abi Sa id. 

Hadits tersebut memihki sebab, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam ditanya, “Apakah kami boleh berwudhu dari sumur 
Budha’ah”, yaitu sumur tempat membuang kain-kain bekas haidh, bangkai 
anjing dan barang-barang busuk? Maka behau menjawab, “Air itu suci. ” 
Al-Hadits. Demikian yang terdapat dalam d unan Abi Dawud, dan dalam 
satu lafazh padanya, “innal maa'a” (sesungguhnya airitu), sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh penulis. 

Perlu diketahui, bahwa dalam Asy-Sjarh penuhs telah mengomentarmya 
panjang lebar, dan menyebutkan pendapat-pendapat mengenai air secara 
memadai. Dalam membahas masalah air ini, kami akan membatasinya 
pada hadits-hadits terpenting, mengetahui pengambilan pendapat- 
pendapat tersebut dan cara pengambilan dalil, maka kami katakan, 
“Banyak hadits telah diriwayatkan yang dijadikan dalil tentang hukum- 


hukum air, seperti, 




“Air itu suci dan tidak ada sesuatu jang dapat menjadikannja najis. 


<=^£itab J 7haharah $ 37 


C^kJl ^J^js-cj ypii j.LJl !il 

Apabila air itu telah sampai dua qullah, maka tidak mengandung kotoran. ” 5 
Dan hadits perintah tnenuangkan satu timba ait pada tempat yang 
terkena air seni orang Badui di dalam Masjid. 6 7 


bSiJ °J eOj J^-Oj yS ^5'JbA JaiI£Ld bl 

Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah ia masukkan 
tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucmya tiga kali. ” 1 

4 J J—jlUJt J jC jJ“t Jya y 


janganlah salah seorang dari kalian kencing dalam airyang tenang (airyang 
tidak mengalir), kemudian ia mandi padanya. ” 8 


^Js>~\ f.ljj J i _ii^Jt j lil 

‘Apabila ada anjing menjilat pada bejana salah seorang dari kalian. ” 9 

Hadits ini adalah penntah menumpahkan air pada bejana yang telah 
dijilat anjing. 

Hadits-hadits tersebut semuanya kuat, dan akan disebutkan semuanya 
pada komentar penulis. Jika hal ini telah Anda ketahui, maka 
sesungguhnya pendapat-pendapat para ulama berbeda-beda mengenai air 
jika bercampur dengan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya. 

Al-Qasim, Yahya bin Hamzah dan sekelompok pengikutnya, Mahk 
dan Azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa air itu suci baik sedikit maupun 
banyak, berdasarkan hadits, Air itu suci. ” Hanya saja, mereka menghukumi 
ketidaksucian air jika berubah salah satu sifatnya sebab terkena najis, 
berdasarkan kesepakatan ulama atas hal tersebut, sebagaimana yang 
sebentar lagi akan dibahas. 

Menurut golongan Al-Hadawiyyah, Al-Hanaflyyah dan Asy-Syafiiyyah 
mereka membagi air dalam dua kategori, air sedikit yang dapat dirusak 
°leh najis secara mudak, dan air banyak yang tidak dapat dirusak kecuali 
jika dapat merubah salah satu sifat-sifatnya. 

Kemudian mereka berbeda pendapat dalam memberikan batasan air 
sedikit dan air yang banyak: 


5 (&<•«') Hadits ini shahih, Sbabih At-jam '(416) 

6 Hadits ini shahih, Al-Bukhari (219, 221) Muslim (284) 

7 Hadits ini shahih, Al-Bukhari (162) Mushm (278) 

8 (£<'"*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (239, 282) 

9 (C<*-*) Hadits ini shahih, Muslim (279) 




38 $ jSuBULUS-SALAM ]ilid Pertama 

1 Al-Hadawivah berpendapat dalam membatasi an yang sedikit yaitu 
kondisi atr yang terkena najis d. mana orang yang menggunakannya 
beranggapan bLa dengan menggnnakan a.r tersebut berau .a telah 
menggunakan » najis. J.ka si pemakai anr te.sebut t.dak beranggapan 
demikian beraru d.anggap sebagai ak yang banyak. Dan selam merA» 
berpendapat yang betbeda dalam membenkan batasan an yang sed.k. , 

dl tnOimya ^ berkatai “gatasan air yang banyak adalah a,r yang 

apabila seseorang menggerakkan salah satu ujungnya gerakan 
tersebut t.dak sampai pada ujung lainnya, dan sela.n itu betar 

Sed -Sementara A,y-Syafnyyah berkata, “Au yang banyak adaiah yang 
sampai dua kullah menutut ukuran kullah ban. Ha,ar. ya.tu seknar 
500 Uter, berdasarkan hadits tentang au dua kullah, dan j.ka kurang 

PMb S edtn'’in. terjad. disebabkan adanya perbedaan hadits-had.ts 
y ang telah kam. sebutkan terdahulu. Katena hadtts ten.ang bangun 
tidur dan hadits tentang au tenang menun,ukkan bahwa na,.s y g 
sedikit membuat naj.s a.r yang sed.kit, dem.k.a„ pula «"'»ng a.rjang 
dijilat anjing dan penntah menuangkan air yang d.).latn,a. kemud a 
ditentang oleh hadits orang Badu. dan per.ntah menuangkan sa.u 
timba air d. atasnya, katena hal itu menunjukkan 
sedikit tidak dapat menaj.skan a.t yang sed.krt, d »n sudah makl 
bahwa tempat yang terkena dengan a.r sen. orang Badu.tad.tekh 
disucikan oleh satu timb» tersebut, demiklan pula sabda behau, - 
itu suci dan tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu. ’ 

Kelompok pertama, merek, yang berpendapa, bahwa ttdak ada 
sesuatu yang dapat menajiskannya kecuah yang metubah salah 
s.fatnya. Hadits-hadits tersebut dikumpulkan dengan pendapat yang 
m»gl«»" bahwa ddak ada yang dapat menaj.sksmnya, se^agmmana 
yang ditunjukkan lataah mi dan had.ts orang Badu.. Sedang had 
bangun tidur, ait tenang dan yang thjilat an,.ng udak d.scbutkan untu 
memclaskan hukum najisnya air, tetap. perintah untuk men,auh.nya 
Tbagai UfM* bukan karena naj.s, dan untuk menunjukkan makna 
;tg tidak kita ketahu. sebagaunana krta ndak mengetahu. lukmah 

iumlah shalat dan yang lainnya. , , mnkr uh 

2. Pendapat lam, bahwa larangan dalam had.ts-had.ts ,m hanyalah makrub, 

tetapi ia suci dan mensucikan. , , , 

Asy-Sya£iiyyah memadukan hadits-hadits tadi, bahwa hadtts, 

‘T idak ada sesuatuyang dapat memhuatnya najis”, berlaku untuk air yang 




^aA^JTAB ^Thaharah 0 39 


sampai dua kullah dan yang lebih dari itu berarti banyak. Sedangkan 
hadits bangun tidur dan air tenang berlaku untuk air sedikit. Sedang 
menurut Al-Hadawiyyah, bahwa hadits bangun tidur berlaku sebagai 
sunnah, maka tidak wajib mencucinya. 

Al-Hanafiyyah berkata, “Yang dimaksud dengan, ‘T idak ada sesuatu 
yang dapat menajiskannya”, adalah air banyak yang telah terdahulu 
pembatasannya, dan mereka mencela hadits dua kullah bahwa hadits 
tersebut mudhtharib. Demikian pula dianggap cacat oleh Imam Al- 
Mahdi dalam Al-Bahr, sebahagian mereka mentakwilkannya, dan 
hadits-hadits lainnya pada air sedikit. 

Akan tetapi diriwayatkan atas mereka hadits air seni orang Badui; 
karena sesungguhnya hadits tersebut —sebagaimana yang telah Anda 
ketahui- menunjukkan bahwa najis yang sedikit tidak dapat merusak 
air yang sedikit, lalu Asy-Syafiiyyah membantahnya dengan 
membedakan antara air yang mencampuri najis dengan najis yang 
mencampuri air, mereka berkata, “Jika najis mencampuri air, maka ia 
menajiskannya, sebagaimana pada hadits bangun tidur, dan jika air 
yang mencampuri najis maka tidak merusaknya, sebagaimana dalam 
hadits air seni orang Badui.” Dalam hal ini ada pembahasan yang 
telah kami teliti pada catatan kaki Syarh Al-Umdah dan Dhau' An- 
Nahar. 

Kesimpulannya; Mereka menghukumi bahwa jika najis mengalir 
pada air yang sedikit dapat membuatnya najis, dan jika air yang 
mengalir pada najis, maka tidak membuatnya najis. Mereka menjadikan 
Illat tidak dapatnya air menjadi najis karena mengalir pada benda 
najis. Namun tidak demikian, bahkan menurut penelitian, ketika air 
mengalir di atas najis ia mengahr di atasnya sedikit demi sedikit hingga 
benda najis itu hilang, dan najis tersebut hilang sebelum musnahnya 
benda najisnya, maka air yang terakhir mengalir di atas najis mendapati 
tempat najis itu telah suci atau masih tersisa bagian yang ada najisnya, 
namun akan hilang dan lenyap ketika bertemu dengan bagian akhir 
dari air yang mengahr di atasnya, sebagaimana hancur dan lenyapnya 
najis yang mengalir di atas air yang banyak menurut ijma’ (kesepakatan 
para ulama). Maka tidak ada perbedaan antara ini dengan air yang 
banyak dalam menghilangkan najis, karena bagian akhir yang mengalir 
atas najis dapat menghilangkan bendanya lantaran banyaknya terhadap 
najis yang masih tersisa, maka Illat tidak najisnya dengan mengahr 
atasnya adalah karena banyaknya dan bukan karena ia mengahr di 
atasnya, sebab tidak masuk akal perbedaan antara dua yang mengalir 
bahwa salah satunya dapat menajiskannya dan yang lain tidak. 



40 H jSuBULUS-SALAM ]ilidPertama 

J,k, Anda tdah mengetahui apa 12^2 

kebenaran) dengan mempethankan dahl k 

btn Ibrahim dan para pendukungnya ya. P 1 ^ ^ 

lt“Hr—^ng m/mlhn y a adalah imam 

Ahmad bin Hambal, dan 1 u ' S rdlkuat k an ) oleh salah seorang 
dari para pengikutnya ^ Hasan Ar . Ruyan i penuhs 

pengikut Imam Syafu yait v A/Jlmam” 

lahrAI-Maijbab; > mengungkapkannya dalamJ«/«- ■ ( 

Dalam AI-MMIa Ibnu Haam berkara Sesungguh ^ p P 
itu diriwayatkan d» -Aisyah Hmmu 1 Mulrm,tnm, Um« '^ ^ 
Khaththab, AbduUah bm f ) Abu numra h, Khuzaifah bin 

Thahb, Maimunah S audaranya, Ibnu Al- 

M^ n ib“»dl^ :Sa-.db.nJuban,Mu j ahid,Ikrimah,A 1 -Qashn 

bin Muhammad dan Al-Hasan Al-Bashn ser.a yang lamnya. 

ai & jLr k JAi J» >* ^ 

'4 y ni idi /jab ^ ^ 

Sballallahu Ataibi baa, rara Ja* 

da„ didha’ifkan o.eh Ib„u Abi 

rasa ian mrnanja disebabkan najis jang memasuhnja. 


»« ( U«i,) Hadits ini dha ’\^Dha’if Ibnu Majah (527) 
11 Sunan Al-Baihaqi (1 /259) 


<=^UTAB ^ThAHARAH 41 


Biografi Perawi 

Abu Umamah, namanya Shudai. Al-Bahili dinisbatkan kepada Bahilah. 
Nama ayahnya Ajlan. Abu Umamah pernah tinggal di Mesir kemudian 
pindah dan tinggal di Himsh lalu meninggal di sana pada tahun 81 H, 
pendapat lain tahun 86 H. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah 
shahabat yang terakhir meninggal dunia di Syam. Termasuk shahabat yang 
banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. 

Tafsir Hadits 

Hadits di atas dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan didha’ifkan oleh Ibnu 
Abi Hatim. Adz-Dzahabi berkata mengenai dirinya, “Abu Hatim adalah 
Ar-Razi, Imam Hafizh besar Muhammad bin Idris bin Al-Mundzir Al- 
Hanzhali, salah seorang ulama terkemuka, lahir tahun 195. Beliau 
menyanjungnya dan berkata, “An-Nasa'i berkata, Tsiqah.” Abu Hatim 
meninggal dunia pada Bulan Sya’ban tahun 277 H, dalam usia 82 tahun. 

Ia mendha’ifkan hadits tersebut karena berasal dari riwayat Rasyid 
bin Sa d. Ibnu Yunus berkata, “Dia adalah orang shahh dalam agamanya, 
lalu ditimpa kelalaian orang-orang shahh, maka ia rancau dalam haditsnya 
dan dia matruk .” 

Hakikat hadits dha’if adalah yang luput padanya salah satu dari syarat- 
syarat hadits shahih dan hasan. Ia memihki enam sebab yang terkenal, 
diterangkan dalam Asy-Sjarh. 

Dan bagi Baihaqi, ia adalah seorang hafizh, Allamah dan Syaikh di 
Khurasan, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain, ia memihki karya-karya yang 
belum pernah ada yang menyamai sebelumnya. Ia seorang yang zuhud, 
wara’ dan bertakwa. Telah mengembara ke Hijaz dan Iraq. Adz-Dzahabi 
berkata, “Karyanya hampir seribu jilid.” Baihaq adalah daerah dekat 
Naisabur. 

Artinya, riwayat dengan lafazh, "Air itu suci kecuali jika berubah bau, 
rasa, atau warnanja”, diathajkzn atasnya binjasatin tahdutsu jiihi, huruf ba' 
adalah sababiyyah, artinya, dengan sebab najis yang masuk ke dalamnya. 

Penuhs berkata, “Sesungguhnya Ad-Daraquthni telah berkata, “Hadits 
ini tidak kuat, Asy-Syafli berkata, “Saya tidak pernah mengatakan bahwa 
jika air itu berubah rasa, bau ataupun warnanya adalah najis, dan 
diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari satu jalur di mana 
para ahli hadits tidak menegaskan yang sepertinya.” Dan Imam An- 
Nawawi berkata, “Para ulama hadits telah sepakat melemahkannya, 
maksudnya melemahkan riwayat pengecuahan bukan awal hadits, karena 




42 $ jSuBULUSSALAM JihdPertama 


tekh ditegaskan dalam hadits sumut Buda'ah, akan tetap. tambahan ini 

nara ulama telah sepakat mengenai hukumnya. 

Ibnu Al-Mundair betkata, “Pata ulama telah sepakat bahwa air sed 
dan banyak iika ada najis yang jatuh ke dalamnya lalu metubah rasa ata 
tma aL baunya maka atr rtu najis, maka ijma’ (kesepaka.an ulama) 
adalah dahl atas najtsnya air yang berubah salah satu s.Iatnya bukan karen» 

tambahan ini. 

hi Al Jh ii JjL 'JU :J» ^ 1 

p' tJiii' ‘j>' } JJ / ^ ^ b * 

4 Dan AUuUah bin Umar Rajbijallahu Anhuma ia berkata "JuutuUnh 
Shallallabu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Jika a,r ,tu dua kuttah, maka 
tidak mengandung kotora,.'» Dalam lafa K h Un.J.dak mengandung 
najis. ” (HR. Al-Arba’ah dan dishahihkan oleh Ibnu 
Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban ). 13 

“s;Lrz., 

sejak kecil di Makkah. Perang yang pertama diikutinya adalah g 

Khandak. Banyak yang meriwayatkan Hadrts darinya dan .a termasuk 
perbendaharaan ilmu. Memnggal duma d. Makkah pada nthun 73 H 
dimakamkan d. Dzawi Thuwa pada pemakaman Ja Muha,n 

Al-Hakim adalah .mam besar, imam para muha„ q (panehtl), A 
Abdillah Muhammad bin Abdtllah An-Naisabur., terkenal denganIb 
Al-Bai’. Memihk. banyak karya amiah. Lahn tahun 321 H. Ia “ enU “" 
ilmu dan mengembara ke Irak ketika mas.h berumur 20 tahun. Kemudia 
llmudan meng betkelil.ng dl daerah Khurasan dan 

menunaikan lbadah Haji aan . A ,\ sekitar 

sekrtarnya Ia belajar hadits dengan cara sma (mendengar) kepada se 
duLrJLrkh. Ad-Daraquthni, Abu Ya’la Al-Khahl dan Al-Barhaq. serta 

b “lf JeJrihLtLyak karya itoriah yang memihki kelebihan dar. yang 
lainnya, dengan disertai mlai-nilai ketakwaan dan rehgms. Ia menyusun 

(416) dan telah dibahas di muka. 

13 Hadits ini shahih, Sbahih Al-Jami’ (758) 



<=^utab Shaharah $ 43 

Al-Mustadrak dan Tarikh Naisabur serta yang lainnya. Ia meninggal pada 
bulan Shafar tahun 405 H. 

Ibnu Hibban, Adz-Dzahabi berkata, “Dia adalah Haji^h Allamah Abu 
Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban Al-Basti. Memihki 
banyak karya ilmiah. Ia mendengar dari umat yang tak terhitung jumlahnya 
mulai dari Mesir hingga Khurasan. Al-Hakim dan ulama yang lain 
meriwayatkan darinya. Ibnu Hibban adalah termasuk ahli fikih dan 
penghafal astar , mendalami ilmu kedokteran dan ilmu perbintangan dan 
disiphn-disiplin ilmu lainnya. Ia menyusun Al-Musnad Ash-Shahih, At- 
Tarikh dan Kitab Adh-Dhu’afa'. Ia mengajarkan fikih kepada umat Islam 
di Samarqand. Al-Hakim berkata, “Ibnu Hibban adalah perbendaharaan 
llmu, fikih, bahasa dan nasihat, dan termasuk perawi hadits yang cerdas. 
Meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 354 H. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini telah dhsyaratkan terdahulu, bahwa ia merupakan dahl Asy- 
Syafhyah dalam hal menjadikan air yang banyak yaitu yang sampai dua 
kuhah. Telah dijelaskan bahwa Al-Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah tidak 
mengamalkannya karena alasan idhthirab (goncang) pada matannya; di 
mana dalam satu riwayat, ‘J.ika sampai tiga kullah”, dan dalam riwayat 
lainnya, “Satu kullah” , juga lantaran tidak diketahuinya ukuran satu kullah 
itu, dan maknanya mengandung kemungkinan lain. Karena sabda beliau, 
‘T idak mengandung kotoran”, bisa jadi karena air yang sedikit itu kalah 
dengan kotoran, sehingga kotoran tersebut merusak kesuciannya. Juga 
boleh jadi karena kotoran tersebut lenyap di dalamnya, semua ini telah 
dijawab oleh Asy-Syafiiyah. Ia telah memaparkannya dalam Asy-Syarh 
kecuali untuk hadits yang terakhir tidak disebutkannya, sepertinya ia 
meninggalkannya lantaran lemahnya, karena riwayat, ‘T idak bernajis”, jelas 
tidak mengandung makna yang pertama. 


'i J jlp A&l jLp Jj_- J Jli : Jli aJ)I ~o'Jt Jk . o 

, * 0 , , , » « 

Vt . «•' -’|l * I» * *' ' 0 f ■* ** , f ,S 7, .0 ,> , i , 0 , 

V .(^jlsJlJj J >-1 jAj j*JlhJl 5 -lJJl Js>-\ J^CJu 

*" * " z 

cju pj j (^JJl j*jlh—!l j.CJl J> 1 ^Jj-j 

,4jL>J| ja *^j lijb ^j VJ <.4p> 



44 H jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

5 Dari Aba Harairab Kaihijallabu Anba berkata “RasuUiab 
Shallallabu Alaib, m Sallam bmabia, 'J an g anlab salah mra, t - ian 
kalian manii ialam air,yang trnang (Hiak m,ngal,r seiang 
(HR. Muslim) Dan bag, AI-Bukiari, “ (angantah sekalM, salab 
mrang kalian kensing ialam air Unangjang tiiak mmgahr hmuitan a 
Llii, ialamnja^ Dan bag, Muslim “DarinjaJian bag, Ab, 
Dawud, “Dan janganlah ia mandijunub di dalamnya. 

Penielasan Kalimat . 

■'anganlab salab seorang kalian mandi i, ialam a.rjang tenang 
va J d f am tereenang, dan disebutkan sifatnya yaitu yang tidak menga ) 
LfngtZZ (M»L meiiwayatkannya dengan lafazh ml) ialamnja 
(menunjukkan bahwa janganlah ta mandi dengan menyelam di dalam y , 
dTn b“”l juga menunjukkan bahwa .anganlah ,a mengamb.1 dannya la u 
mandi di \utt)janganlab ia manii (menunjukkan bahwa larangan "elakukan 
kTjua hal tersebm secata tersenditi, sebagaimana dua kemungkman yang 
pertama dalam riwayat) kemudian ta mandi dannya. 

Ta Abu Da*wu'd beikata dalam Asj-Sjarb, “Laiangan ml jika pada a,r yang 
banyak menunjukkan makiuh, dan j,ka pada att yang sedikn menunpdtkan 
haram ’’ Ada yang berpendapat, bahwa beidasaikan h»l teisebut dapa, 
menjadikan penggunaan lafazh laiangan tetsebu, seeaia haklk, dan- • 

Maka yang lebih baik adalah keumuman majag, dan larangan tet e 
digunakan pada makna tidak melakukannya yang mengandung 

keharaman dan kemakruhan melakukannya. , 

"n hukum ail diam yang t.dak mengalli, napsnya a,i jMb 

bercampur dengan air seni, atau larangan mandi ,unub dt dalam y , 

menurut mereka yang beipendapa, bahwa aii udak ")' IS \ uit 


u Hadits ini shahih, Muslim (283) . , , , ,, 

» Hadits U shahih, Al-Bukhari (239), Mushm (282), d.n telah disebutk.n tetd.hulu. 

(q^>) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jamt’ (7595) 




*^£ttab ^Thaharah $ 45 


membedakan antara air sedikit dengan air yang banyak, “Jika air itu 
banyak, maka ia dikembalikan pada asalnya dalam membatasinya, jika 
tidak berubah salah satu sifatnya berarti ia suci, dan dalil atas kesuciannya 
adalah takhshish (pengkhususan) keumumannya”. Tetapi pendapat ini 
dapat dibantah, “Jika kalian mengatakan bahwa larangan yang 
menunjukkan makruh tersebut adalah pada air yang banyak, maka tidak 
boleh membatasinya lantaran keumuman hadits dalam bab ini, dan jika 
air itu sedikit maka dalam membatasinya dikembahkan pada asalnya, 
maka larangan menggunakannya menunjukkan keharaman, karena ia tidak 
suci dan tidak mensucikan.” Ini menurut prinsip mereka bahwa larangan 
tersebut lantaran najis. 

Disebutkan dalam Asy-Syarh beberapa pendapat mengenai kencing 
dalam air, yaitu tidak dilarang pada air banyak yang mengahr sebagaimana 
yang dipahami dalam hadits ini, tetapi lebih baik dihindari. Adapun air 
sedikit yang mengalir, ada yang mengatakan, makruh, dan ada juga yang 
mengatakan haram, ini yang lebih baik. 

Saya katakan, “Yang lebih baik justeru sebaliknya, karena hadits 
tersebut adalah larangan buang air kecil dalam air yang tidak mengalir, 
maka tidak mencakup yang mengalir sedikit atau banyak.” Tetapi 
seandainya dikatakan makruh akan lebih dekat. Jika airnya banyak dan 
tergenang, maka ada yang berpendapat, makruh secara mutlak. Ada pula 
yang berpendapat, jika ia kencing dengan sengaja hukumnya makruh, 
namun jika ia terpaksa dan sudah berada di dalamnya maka hukumnya 
tidak makruh. 

Dalam Asy-Syarh ia berkata, “Seandainya dikatakan bahwa hal itu 
menunjukkan haram, maka larangan tersebut akan lebih jelas dan lebih 
sesuai dengan zhahirnya, karena akan merusak yang lainnya dan 
mengandung mudharat bagi kaum mushmin. Dan jika air tenang dan 
sedikit, maka yang benar adalah haram berdasarkan hadits tersebut.” 

Kemudian, apakah hukum keharaman pada air yang sedikit juga 
berlaku pada selain air seni, seperti tinja? Menurut Jumhur, hal itu lebih 
layak untuk disamakan, dan menurut Ahmad bin Hambal, yang lain tidak 
menyamakan dengannya, tetapi hukum tersebut khusus bagi air seni. Sabda 
behau, “dalam air ,” sangat jelas merupakan larangan kencing di dalamnya, 
sehingga harus dijauhi, maka jika kencing di dalam bejana kemudian 
dituangkan ke dalam air tenang maka hukumnya sama. Sedang menurut 
Dawud, tidak menajiskannya dan tidak terlarang kecuali pada kejadian 
yang pertama, selainnya tidak. 

Hukum berwudhu dalam air yang telah dikencingi sama seperti hukum 
mandi, sebab hukumnya satu. Dalam satu riwayat disebutkan. 


46 UBULUS-SALAM JilidPertama 


Zf t,y! p ,di j, ‘j£i 


“Janganlah salah seorang dari kalian kencing dalam air jang diam kemudian 
ia berwudhu darinya. ” 

Ia menyebutkannya dalam Asy-Syarb dan tidak dinisbatkan kepada 
siapapun, dikeluarkan oleh Abdurrazzaq, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan 
At-Tirmidzi. Ia berkata, “Hasan Shahih”. Dan diriwayatkan oleh Ibnu 
Hibban dari hadits Abu Hurairah secara marfu \ dan dikeluarkan oleh Ath- 
Thahawi, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dengan tambahan, “Atau minum 
darinya. ” 


53 N s s s & s s ^ ^ j ^ o s ^ 

aisl Jj :Jli J^"j 

colJUl jjsij ji-^Jl jl tjir^jl Jjaij 51 JJl J~J*j jl (Jj-J 

s s s s s S s S 

* o / j * s ij '* C 0 "• f 1 *° " r 

0.5U~*lj e.^jL-Uilj Jjl LS rf*-pJ 


6. Dari seorang laki-laki yang menemani Kasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melarang seorang perempuan mandi dengan air bekas mandi laki-laki, 
atau laki-laki mandi dengan air bekas mandi perempuan, tetapi hendaklah 
keduanya masing-masing menciduk. (HR. Abu Dawud dan An- 
Nasai, sanadnya shahih). 


Penjelasan Kalimat 

“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seorang perempuan mandi 
dengan air bekas mandi laki-laki (maksudnya, air bekas mandi laki-laki) 
atau seorang laki-laki mandi dengan air bekas perempuan (sepertinya) tetapi 
hendaklah masing-masing keduanya menciduk (dari air ketika keduanya 
mandi).” 


Tafsir Hadits 

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa‘i, sanadnya shahih. Sebagai 
isyarat atas jawaban pendapat Al-Baihaqi di mana ia berkata, 
“Sesungguhnya hadits itu bermakna mursal”, dan pendapat Ibnu Hazm, 
“Sesungguhnya salah seorang rawinya dha’if. 


17 (CA*) Hadits ini shahih, ShahihAbu Dawud (81) 




^/'CrrAB <fj.HAHARAH 0 47 


Adapun yang pertama, maka samarnya seorang shahabat tidaklah 
mempengaruhi; sebab semua shahabat adil (jujur) menurut para ahli hadits. 
Dan yang kedua, bahwa yang dimaksudkan Ibnu Hazm dha’if adalah 
Dawud bin Abdillah Al-Audi, sedang ia tsiqah. Dalam ytl-Bahr sepertinya 
ia terpedaya dengan ucapan Ibnu Hazm, maka ia mengatakan setelah 
menyebutkan hadits tersebut, “Sesungguhnya perawinya lemah” dan ia 
menisbatkannya kepada perawi majhul (tak dikenal identitasnya). 

Penulis berkata dalam Fath Al-Bari, “Sesungguhnya para perawinya 
tsiqah dan kami tidak mendapatkan cacat padanya”, oleh karenanya di 
sini ia berkata, “Shahih”. Hal ini bertentangan dengan hadits berikut: 


J-~iJJjj 4 Jp aiSl (Jjs (_j*Jl LM I ■ > g ' <J • V 

" ^ * * s 

JJ^I I^JJJl l-jL^ws^j ^aiJl ^Aj (Jyai.1 

i[^l> J~i*j pi-j aiSl jlll ^ljjl Jak) 

-!l J .(w-casJ V «.CJl l)I :JUi (Jl IdJUi 




7. Abbas Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Bahwa Nabi 

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mandi dengan bekas mandi 
Maimunah Kadhiyallahu Anha. ”' s (HR. Mtislim) Dan bagiparapenulis 
Kitab Sunan, ",Salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
pernah mandi dalam bejana, lalu beliau datang dan mandi di dalamnya, 
maka istrinya berkata, “Sesungguhnya aku junub.” Maka beliau 
menjawab, “Sesungguhnya air itu tidak dapat membuat junub. ” ' 9 
(Dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah). 


Biografl Perawi 

Abdullah bin Abbas diberi gelar lautan ilmu pada masanya. Lahir tiga 
tahun sebelum Hijrah. Keunggulannya dalam ilmu berkat doa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam agar diberikan hikmah dan pemahaman dalam 
agama yang cukup membuatnya terkenal. Wafat di Tha‘if tahun 68 H 
pada akhir kepemimpinan Az-Zubair setelah penghhatannya buta. 


58 Hadits ini shahih, Muslim (323) 

19 (‘jpJ’) Hadits ini shahih, Shahih Aljarm ’ (1927) 


48 0 jSiUBULUS SALAM JilidPertama 


Penjelasan Kalimat 

“Salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mandi dalam 
bejana, lalu behau datang (yaitu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) untuk 
mandipadanya, maka ia berkata, ‘Akujunub’’ (maksudnya, aku telah mandt 
darinya) maka Rastilullah menjawab, “Sesungguhnya air itu tidak membuat 

junub.” 


Tafsir Hadits 

Dalam Kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan bahwa, 
“Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Maimunah keduanya pernah mandi 
dan satu bejana .” Tidak asmg lagi bahwa ttdak ada pertentangan padanya, 
karena kemungkinan keduanya masing-mastng menciduk secara 
bersamaan, maka tidak ada pertentangan. 

Betul, yang membantahnya adalah perkataannya, Dan bagi para 
pemilik Kitab Sunan, artinya, dari hadits Ibnu Abbas, sebagaimana 
dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan, dan ta memsbatkannya 
kepada Abu Dawud. 

Makna hadits tersebut telah disebutkan dan beberapa jalan yang 
dipaparkan dalam Asy-Syarh, dan menunjukkan bahwa bertentangan 
dengan hadits yang lalu, dan bahwa boleh seorang lakt-laki mandi dengan 
air bekas mandi perempuan, dan sebaliknya diqiaskan atasnya karena 
kesamaannya. Dalam dua hal tersebut terdapat perbedaan pendapat tetapi 
yang lebih jelas adalah keduanya diperbolehkan, dan bahwa larangan itu 
dipahami sebagai tansjh (kesucian). 


;jJLj aSp %\ jU i»l :J15 aIp j' d^J - A 

coi j SUu jl LUJi U j j 'M S>\ JJ 

0 S „ I * „ * ' t° l°' r', , ° o / ■> ,0 * f ' ' o f ,'&U 

j\ lJ*\'}-\ ‘<j}J ^J :aJ JU Jj ' -UjU 


8. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sucinya bejana salah seorang 
dari kalian yang dijilat anjing, hendaknya ia mencucinya tujuh kali,ydrtg 
pertama dengan tanah. ” 20 (HR. Muslim) Danpada lajagb lain baginya, 


20 Hadits ini shahih, Muslim (279) 



<=zAjTAB HAHARAH $ 49 


“Hendaklah ia menumpahkannya. ” 2 ' Dan bagi At-Tirmidyi, ‘Yang 
terakhir, ataujang pertama dengan tanah. ’~ 2 

Penjelasan Kalimat 

“Sucinya bejana salah seorang dari kalian jika dijilat anjing (ia minum apa 
yang terdapat di dalamnya dengan ujung-ujung lidahnya atau ia 
memasukkan lidahnya ke dalamnya lalu menggerak-gerakkannya) 
hendaknja ia mencucinja (maksudnya, bejana tersebut) tujuh kali,jangpertama 
dengan tanah. Dikeluarkan oleh Muslim. Dan salah satu lajdeyh baginja, “Maka 
hendaklah ia menumpahkannja (yaitu air yang telah dijilat anjing).” Dan 
lajayh At-Hrmidyi, ‘Yang terakhir (yaitu yang ketujuh). “ 

Tafsir Hadits 

Hadits di atas menunjukkan beberapa hukum: 

Pertama-, Najisnya mulut anjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memerintahkan untuk mencuci sesuatu (bejana) yang dijilat anjing, dan 
menumpahkan air yang ada di dalamnya. Sabda beliau, “Sucinja bejana 
salah seorang dan kalian. ” Maka tidak diperintahkan dicuci kecuali dari 
hadats atau najis, dan di sini tidak ada hadats, berarti najis. 
Menumpahkannya berarti membuang-buang harta, maka seandainya air 
tersebut suci niscaya beliau tidak akan menyuruh menyia-nyiakannya, 
karena membuang-buang harta terlarang. 

Secara zhahir, hadits itu menunjukkan bahwa mulut anjing itu najis, 
dan badannya dihukumi sama dengan mengqiaskannya. Karena jika telah 
jelas bahwa ludahnya najis, ludahnya adalah bagian dari mulutnya, dan 
ludah adalah peluh mulutnya, serta peluh adalah bagian yang keluar dari 
badan, maka demikian pula semua badannya. 

Tetapi ulama yang berpendapat bahwa perintah mencuci bukan 
lantaran najisnya anjing, ia berkata, “Boleh jadi najis itu terdapat pada 
mulut dan ludahnya, sebab mulutnya adalah tempat yang biasa ia gunakan 
untuk memakan najis sebagaimana umumnya, ia mengkaitkan hukum 
tersebut dengan melihat kepada keumuman kondisinya seperti memakan 
berbagai najis dan bersentuhan secara langsung, tidak menunjukkan bahwa 
benda (mulut)nya yang najis. 

Pendapat mengem d najisnya air liur anjing adalah pendapat jumhur, 
dan yang menyelisihinya~~adalah pendapat Mahk, Dawud dan Az-Z uhri. 
Dalil kelompok pertama adalah sebagaimana yang telah disebutkan, dan 


Hadits ini shahih, Muslim (279) 

“ (C^*~*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (8116) 



50 0 0)UBULUS-SALAM JiHdPertama 


dalil selain mereka —yait u mereka yang berpendapat bahwa_ _g>erintah 
mencuci ad alah untuk ta’ubbudi bukan lantaran najrs-, mereka berkata , 
“Seandainya karena najis, niscaya cuku p jika kurang dari tu)uh kali, karen a 
najisnya tidak lebih dari kotoran.” Argumen ini dapat dijawab, bahwa 
hukum asal perintah untuk mencuci dapat dipahami maknanya dan bisa 
dikemukakan alasannya, yaitu lantaran najis, dan dasar daripada berbagai 
hukum adalah dengan mengemukakan alasan, maka ia dikategorikan ke 
dalam yang umum dan mayoritas . Yang bersifat ta’abbudi hanyalah pada 
jumlahnya, demikian yang terdapat dala m Asy-Syarh yaitu yang diam bil 
dari Syarh A.l-Umdah. 

KamTtĕlah menetapkan pada catatan kaki yang menyehsihi apa yang 
telah mereka tetapkan, yaitu keumuman hukum yang bisa dikemukakan 
alasannya. Di sana kami telah mengomentarinya panjang lebar. 

Kedua, bahwa hadits tersebut menunjukkan kewajiban mencuci tujuh 
kah pada bejana, dan hal itu sudah jelas. Yang mengatakan tidak wajib 
tujuh kah, tetapi jilatan anjing sama dengan najis-najis lainnya, dan tujuh 
kah hanyalah sunnah, hal itu berdasarkan dahl bahwa perawi hadits yaitu 
Abu Hurairah berkata, “Jilatan anjing dicuci tiga kah”, sebagaimana 
dikeluarkan oleh Ath-Thahawi dan Ad-Daraquthni. 


Pendapat ini dapat dijawab, bahwa yang diamalkan adalah yang 
diriwayatkan dari Nabi Sballallahu Alaihi wa Sallam bukan menurut 
pendapatnya dan yang ia fatwakan. Juga karena bertentangan dengan hadits 
yang diriwayatkan darinya, bahwa ia memfatwakan dengan mencuci tujuh 
kali, dan ini lebih kuat sanadnya, dan juga menjadi lebih kuat karena 
sesuai dengan riwayat marfu’. Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan 
dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda mengenai 
anjing yang menjilat bejana, 

o / O ' s } 

t & Q S *■ . , j. 

»1 jl cU*A> 


“Dicuci tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali. ” 2 ' 

Mereka berkata, “Hadits tersebut menunjukkan tidak ditentukannya 
tujuh kali, bahkan dibenkan pilihan, dan tidak ada pilihan bagi yang 
ditentukan.” Jawabannya adalah bahwa hadits tersebut dha’if, tidak bisa 
dijadikan hujjah. 

Ketiga, wajib mencuci bejana dengan debu, sebagaimana telah 
ditegaskan dalam hadits. Kemudian hadits tersebut menunjukkan 
ditentukannya tanah, dan digunakan pada cucian yang pertama. Ulama 
yang mewajibkannya berkata, “Tidak ada perbedaan antara mencampur 


23 (y«w>) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (279) 





*^£ttab ^Thaharah ® 51 


air dengan tanah hingga keruh, atau air disiramkan atas tanah, atau tanah 
dimasukkan ke dalam air.” Bagi mereka yang berpendapat wajibnya 
mencuci tujuh kali berkata, “Tidak wajib mencuci dengan tanah, lantaran 
hal itu tidak kuat menurutnya. Dapat dijawab, bahwa telah ditegaskan 
dalam riwayat yang shahih tanpa keraguan, dan tambahan dari perawi 
tsiqah dapat diterima. 

Disebutkan bahwa riwayat tentang mencampur dengan tanah tidak 
konsisten. Terkadang diriwayatkan dengan lafazh; yang pertama atau yang 
terakhir, atau salah satunya, atau yang ketujuh, atau yang kedelapan, dan 
idhthirab (ketidakkonsistenan) adalah aib, maka wajib dibuang. Dapat 
dijawab, bahwa ketidakkonsistenan tidak menjadi aib kecuali jika riwayat- 
riwayat tersebut sama, di sini tidak seperti itu. Karena riwayat, “Yang 
pertama” lebih kuat lantaran banyaknya perawi, dan diriwayatkan oleh 
salah seorang A.sy-Syaikhain (Al-Bukhari dan Mushm). Hal itu merupakan 
bentuk tarjih ketika terjadi perbedaan, sedang lafazh-lafazh riwayat yang 
bertentangan dengannya tidak dapat menandinginya. 

Yakni, bahwa riwayat, “Yang terakhir” diriwayatkan secara menyendiri, 
tidak didapatkan sedikitpun dalam buku-buku hadits yang bersanad. 

Riwayat, “Yangketujuh dengan tanah”, terdapat perbedaan padanya, maka 
tidak dapat menyaingi riwayat, “Yang pertama dengan tanah. ” 

Riwayat “Salah satu di antaranya”, tidak terdapat dalam buku-buku 
induk, tetapi diriwayatkan oleh Al-Bazzar, meskipun shahih, hal itu 
bersifat mutlak (umum) sehingga wajib mengamalkan yang muqayyad 
(terikat atau khusus). 

Riwayat, “Yang pertama atau yang terakhir”, diberikan pihhan. Jika itu 
dari perawi maka hal itu adalah keraguan darinya dan harus dikembahkan 
kepada tarjih, dan riwayat, “Yangpertama” lebih kuat. Dan jika termasuk 
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka hal itu adalah 
pemberian pihhan dari behau. Hal ini dikembahkan kepada pentarjihan 
riwayat, ‘Yangpertama”, karena hanya disebutkannya oleh salah seorang 
dari A.sy-Syaikhan, sebagaimana yang telah Anda ketahui. 

Sabda beliau, “ Bejana salah seorang dari kalian”, penyandaran bejana di 
sini dihilangkan, sebab hukum suci dan najis tidak hanya karena memiliki 
bejana. Demikian pula sabda behau, “Maka hendaklah ia mencucinyd', tidak 
berarti bahwa harus pemihk bejana yang mencucinya. Dan dalam sabdanya 
yang lain, “Maka hendaklah ia menumpahkannya”, adalah termasuk lafazh 
Muslim, yaitu perintah menumpahkan air atau makanan yang dijilat anjing. 
Lafazh tersebut adalah dahl paling kuat yang menunjukkan najis, karena 
yang ditumpahkan lebih umum daripada hanya sekedar air atau makanan. 


52 Hs jf)UBUL US-SALAM JiHdPertama 

Sekitanya makanan atau air itu suci, pasti beliau tidak menyuruh untuk 
menumpahkannya, sebagaimana yang telah Anda ketahui. 

Namun, penuhs menukil dalam Fath sll-Ban bahwa lafazh ini tidak 
shahih dari para hafi^h. Ibnu Abdil Bar berkata, “Tidak pernah dinukil 
oleh para hafizh dari sahabat-sahabat Al-A’masy. Ibnu Mandah berkata, 
“Tidak dikenal dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam bentuk 
bagaimanapun.” 

Memang betul, penulis tidak menyebutkan cucian yang kedelapan. 
Sementara hal itu ditegaskan oleh Mushm, 

✓ / 

“Dan campurlah yang kedelapan dengan tanah. ’ 24 

Ibnu Daqiq Al-Id berkata, “Sesungguhnya hal itu dikatakan oleh Al- 
Hasan Al-Bashri, dan tidak dikatakan oleh yang lainnya.” Ini adalah 
pendapat dari ulama terdahulu, dan derajat haditsnya kuat. Dan bagi yang 
tidak berpendapat dengannya, telah melakukan penakwilan yang tidak 
tepat. 

Saya katakan, “Cara penakwilan yang tidak tepat, telah disebutkan 
oleh An-Nawawi, ia berkata, “Maksudnya, cucilah tujuh kah dan salah 
satu di antaranya dengan tanah bersama air”, dengan demikian berarti 
tanah menggantikan satu kah cucian, maka disebut yang kedelapan.”’ 

Saya katakan, “Dan seperti itu dikatakan oleh Ad-Damiri dalam Syarh 
Al-Minhaj”, dan ia menambahkan, “Sesungguhnya ia memutlakkan mandi 
dengan mencampurkan debu sebagai kiasan.” 

Saya katakan, “Tidak asing lagi, bahwa maksud penulis 
menyebutkannya, dan adanya takwil dengan mengeluarkannya kepada 
maja^ semua itu adalah pembelaan terhadap madzhab, dan yang benar 
adalah apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Bashri. 

Adapun perintah membunuh anjing, larangan membunuhnya, dan hal- 
hal yang boleh dipergunakan darinya, akan di bahas pada bab binatang 
buruan. 


Jli jJLwj aJip ^ J y*j 01 cup au! j ^jjl yp-3 • ^ 

j cdji .j&k cJi 

'"S es > * o j " . o ' 

. y>- 1 j iSj-Jj ^' 


24 (C^) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (280) 






<=A$utab 1/haharah $ 53 

9. Dan Abu Oatadah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi n>a Sallam bersabda mengenai kucing, “Sesungguhnya kucing itu 
tidak najis, dia hanyalah termasuk (makhiuk-makhluk)yang mengelilingi 
kamu. (HR. Al-Arba’ah, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi 
dan Ibnu Khuzaimah). 25 


Biografi Perawi 

Menurut pendapat mayoritas ulama, nama Abu Qatadah adalah Al- 
Harits bin Rib i Al-Anshari. Ia adalah pahlawan berkuda Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mengikuti perang Uhud dan peperangan- 
peperangan setelahnya. Wafat tahun 54 H di Madinah. Ada yang 
berpendapat, “Wafat di Kufah pada masa kekhahfahan Ah Radhiyallahu 
Anhu, dan ia menyaksikan seluruh peperangan bersama Ah.” 


Tafsir Hadits 


Hadits lm memihki asbabun nuzul sebagai berikut; bahwa Abu Qatadah 
diberikan air wudhu, lalu ada seekor kucing datang ingin minum air 
tersebut. Maka Abu Qatadah memiringkan tempat wudhu itu hingga 
kucing tersebut minum darinya. Lalu Abu Qatadah ditanya penhal ku, 
maka ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Sesungguhnya kucing itu hanyalah (makhluk- 
makhluk)yangmengelilingi kalian (yakni, apa yang disentuhnya tidak najis).” 

Ibnu Al-Atsir berkata, “Ath-Tha 'ifu (yang mengehhngi), yakni pelayan 
yang melayani dan menolongmu dengan penuh kasih sayang.” Kucing 
diserupakan dengan pelayan yang selalu mengelihngi majikannya. Hal ini 
diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta’ala , 


... yTjt' 

“Selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu... ” (QS. An-Nur: 
58) yakni para pelayan dan hamba sahaya. 

Dalam keterangan tersebut mengisyaratkan, bahwa Allah Ta’ala 


menempatkan kedudukan kucing seperti pelayan, karena seringnya 
berhubungan dan bersentuhan dengan penghuni rumah serta apa saja yang 
ada di dalam rumah mereka. Allah Ta’a/a memberikan keringanan kepada 
para hamba-Nya dengan menjadikan kucing tidak najis untuk 
menghilangkan kesuhtan atas mereka. 


Dikeluarkan oleh perawi yang empat, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan 
Ibnu Khuzaimah, juga dishahihkan oleh Al-Bukhari, Al-UqaiH dan Ad-Daraquthni 


Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (2437) 




54 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


Hadits tersebut adalah dalil sucinya kucing dan bekas minumnya, 
meskipun ia bersentuhan langsung dengan najis. Dan bahwa kesucian 
mulut kucing itu tidak terikat dengan waktu. Ada yang mengatakan bahwa 
mulut kucing yang terkena najis tidak suci kecuali jika telah berlalu 
beberapa waktu, seperti satu malam, satu hari, satu jam, atau ia telah 
minum air, atau perginya kucing tersebut sehingga diduga dengan 
kepergian itu najisnya hilang, atau hilangnya benda najis dari mulutnya. 
Pendapat terakhir ini adalah pendapat yang lebih jelas. Karena dengan 
masih adanya benda najis pada mulutnya, dan hukum najis sebab benda 
najis tersebut, bukan karena mulutnya. Maka jika benda ltu telah hilang, 
syariat menghukuminya tidak najis. 


JCi ^jJp| ^ j yty-* lP lT^ ^ * 

Ul5 Ai)l 0 j-* 1 " C-tUUaJl 

A 'J; oJJ o o t' y o 0 . ' \' ' °'\' \ 1 \' & * tl " " f "" " 

.aJs- (Jj jjili C5.D yj L-JjjAj ‘pjS' «J* cjr-” _/*' 

/ / A ^ - 

.-Op 


10. Dan Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Seorang Arab 
Badui datang, lalu kencing di sudut masjid, maka orang-orang 
membentaknya, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang 
mereka. Setelah ia selesai kencing, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menyuruh untuk mengambil air satu timba, lalu dituangkan di tempat 
yang kena najis tersebut. ” 26 (Muttafaq Alaih). 


Biografi Perawi 

Anas bin Malik adalah Abu Hamzah Khazraji pelayan Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sejak beliau datang ke Madinah hingga 
wafatnya. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Anas baru berumur 10 
atau 9 atau 8 tahun, dalam hal ini ada beberapa pendapat. Ia tinggal di 
Bashrah sejak masa khilafah Umar untuk mengajar kepada umat manusia. 
Umurnya panjang hingga 103 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari 
itu. Ibnu Abdil Bar berkata, “Pendapat yang pahng shahih adalah 99 
tahun.” Ia adalah shahabat yang terakhir meninggal dunia di Bashrah yaitu 
pada tahun 91 atau 92 atau 93 H. 


26 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (221), Shahih Muslim (284), dan telah 

berlalu. 


<=^Otab J/haharah $ 55 


Penjelasan Kalimat 

“SeorangArab Badui datang (dinisbatkan kepada Al-A’rab yaitu mereka 
yang tinggal di pedesaan baik orang Arab maupun non Arab. Disebutkan 
bahwa namanya adalah Dzul Khuwaisharah Al-Yamani, bertabiat kasar) 
Lalu ia kencing di pojok masjid (yaitu sudutnya, Ath-Tha 'ifah, adalah bagian 
dari sesuatu) Maka orang-orang membentaknya (yakni menghardik. Dalam 
lafazh lain, “ Maka orang-orang menuju kepadanya untuk memukulnya.” 27 Dan 
dalam lafazh lainnya, 


0 »'• o y 

. 4 J> (.Aa 


^ ^ J j-^j JUi 


“Maka para shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, 
Mah, mah. " 8 ) Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mereka 
(dengan mengatakan, Biarkanlah dia. ” Dalam lafazh lain, “Janganlah kalian 
memutuskannya.” 29 ) Setelah ia selesai kencing, Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam menyuruh mengambil satu timba air (yaitu satu timba penuh. Pendapat 
lain mengatakan yang banyak.) dari air (sebagi bentuk penegasan, jika 
bukan sebagai penegasan maka telah ditunjukkan oleh lafazh di^anuub 
(satu timba air), sama dengan katabtu biyadii (saya menulis dengan 
tanganku). Dalam satu riwayat, Sajlan, artinya satu timba) lalu dituangkan 
di tempatyang kena najis tersebut.” 


Tafsir Hadits 

Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan najisnya air 
kencing manusia, dan ini merupakan ijma’ (kesepakatan para ulama). 
Juga menunjukkan bahwa bumi itu dapat disucikan dengan air 
sebagaimana najis-najis lainnya. Lalu, apakah najis bisa disucikan dengan 
selain air? Ada yang berpendapat bahwa dapat disucikan oleh matahari 
dan angin, karena pengaruh keduanya dalam menghilangkan najis lebih 
besar daripada air, dan berdasarkan hadits, 

Jp jSH o\Jj 

Sucinya bumi itu ketika telah kering”, pendapat ini dikemukakan oleh 
Ibnu Abu Syaibah. Dapat dijawab bahwa ia menyebutkannya secara 
mauquf (terputus), bukan sabda beliau Shallallahu Alaihi u>a Sallam. 
Sebagaimana Abdurrazzaq menyebutkan hadits Abu Qilabah mauquf 
atasnya dengan lafazh, 


<&y > ) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (5777) 

(Jje) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (285) 

(J-*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (5679), Shahih Muslim (285) 





56 $ Jt0UBUL US-SALAM JMdPertama 


* > Q £ Q > J 

jji^ j^ 


“Kenngnya bnmi itu -menunjukkan- sucinya tempat tersebutK Maka keduanya 
tidak dapat dijadikan hujjah. 

Hadits tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa dengan menuangkan 
air dapat mensucikan tanah, baik tanah yang lunak maupun keras. Ada 
yang mengatakan bahwa harus mencuci tanah yang keras sebagaimana 
benda-benda lainnya yang terkena najis, karena tanah masjid Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika itu lunak maka cukup dengan 
menuangkan air di atasnya. Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa 
sucinya tanah tidak hanya dengan meresapnya air, karena behau Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak mensyaratkan sesuatu atas kencing seorang Arab 
Badui, pendapat ini yang dipiiih oleh Al-Mahdi dalam Al-Bahr. Dan bahwa 
tidak disyaratkan menggah dan membuang tanahnya. 

Abu Hanifah berkata, “Jika tanahnya keras, maka harus digali dan 
dibuang tanahnya, karena air tidak mengenai semua bagian atas dan bagian 
bawahnya. Juga karena diriwayatkan dalam sebagian jalan hadits ini, 
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda. 


%Sj> I yu o jjd\i j» ‘lSs- Jb; \S 


“Ambillah tanahjang telah terkena air kencing lalu buanglah, dan tuangkanlah 
air di atas tempatnja. ” 30 

Penuhs R ahimahullah berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini memihki 
dua sanad yang maushul (bersambung); yang pertama, dari Ibnu Mas’ud 
dan yang lainnya dari Watsilah bin Al-Asqa’, tetapi pada keduanya terdapat 
pembicaraan.” Dan seandainya tambahan ini kuat, niscaya batallah 
pendapat orang yang mengatakan bahwa tanah Masjid Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam lunak, karena dia berkata, “Tidak digah dan tidak dibuang 
kecuali dari tanah yang keras.” 

Dalam hadits tersebut terdapat beberapa faedah: 

1) Menghormati masjid. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa ketika orang Badui tersebut selesai 
buang air kecil, beliau memanggilnya dan berkata kepadanya, 
“Sesungguhnya masjid ini tidak lajak terhadap sesuatu dari kencing dan 
kotoran, masjid itu adalah untuk berdyikir kepada Allah Ayja wa Jalla 
dan membaca Al-Qur an. ” 31 

Dan sikap para shahabat dengan segera melarangnya, disetujui oleh 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hanya saja, behau menyuruh mereka 


30 Hadits ini shahih, Shahih Abu Dawud (381) 

31 (&y>) Hadits ini shahih, Shahth Muslim (285) 


<=z/Gtab /haharah $ 57 


bersikap lemah lembut, sebagaimana dalam riwayat Al-Jamaah, kecuali 
Muslim. Bahwa behau bersabda kepada mereka, “Sesungguhnya kalian 
diutus untuk memudahkan dan tidak diutus untuk mempersulit.” 32 

Seandainya pengingkaran itu dilarang, tentu beliau akan 
mengatakan kepada mereka, “ Sesungguhnya tidaklah orang Badui itu 
datang (melakukan sesuatu) yang mana kalian wajib melarangnya. ” 

2) Bersikap lemah lembut dan tidak kasar terhadap orang yang bodoh. 

3) Kemuhaan akhlak Rasulullah Shallallahu A.laihi n>a Sallam dan sikap 
lemah lembut behau dalam memberikan pelajaran kepada umatnya. 

4) Menjauh dari keramaian orang ketika buang hajat hanyalah bagi yang 
ingin buang hajat besar, bukan kencing. Karena menurut ‘urf 
(kebiasaan) orang Arab, hal itu tidak wajib dan disetujui oleh syariat. 
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah buang air kecil 
dan menyuruh shahabat yang berada di belakang beliau untuk 
menutupinya. 

5) Menolak kemudharatan yang lebih besar dengan memihh yang lebih 
ringan di antara keduanya. Seandainya kencingnya terputus (ditahan), 
tentu akan mendatangkan madharat baginya. Dan seandainya ia 
berpindah dari tempatnya semula ke tempat yang lain, disamping 
tempat yang pertama kali telah terkena najis, tentu najis itu akan 
mengenai badan dan pakaiannya, serta tempat-tempat lain di dalam 
masjid. 


^ A \ * o ' ' ' ' f o ^ x j 0 ' 

• < 4)1 *^l Jj-^j <0)1 ^ ^ 

lOJlj j /lj lOtcCoJl .L)l)«ij C)[t/ ll) 

^tj JllU .jijlj JlklaJU 


11. Dari Ibnu Umar Kadhiyallahu Anhu ia berkata, “Kasululiah Shallallahu 
Alaihi n>a Sallam bersabda, “Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan 
dua darah. Adapun dua bangkai,yaitu belalang dan ikan, dan dua darah 
yaitu limpa dan hati. ” 33 (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, dan 
padanya terdapat kelemahan). 


32 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (220) 

33 (£?*-*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (210) 


58 $ Jt 0 UBULUS-SALAM JiMPertama 


Penjelasan Kalimat 

“Dihalalkan bagi kami dua bangkai (yakni setelah diharamkan 
sebagaimana yang termaktub dalam ayat) dan dua darah. Adapun dua 
bangkai jaitu belalang (yakni bangkainya) dan ikan (yakni bangkainya) 
adapun dua darah yaitu limpa dan hati. ” 

Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan padanya terdapat 
kelemahan, karena diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam 
dari ayahnya dari Ibnu Umar. Ahmad berkata, “Haditsnya mungkar.” Ia 
menshahihkannya bahwa ia muquf, sebagaimana dikatakan oleh Abu 
Zur’ah dan Abu Hatim. Jika telah jelas mauquf maka ia memiliki hukum 
sama dengan marfu\ Karena ucapan shahabat, “Dihalalkan bagi kami 
begini”, atau, “Diharamkan bagi kami begini”, seperti ucapan, “Kami 
diperintah”, atau, ‘Kami dilarang”, maka dapat dijadikan hujjah. 


Tafsir Hadits 


Hadits tersebut menunjukkan halalnya belalang dalam kondisi 
bagaimanapun didapatkan. Maka tidak perlu dipertimbangkan sedikitpun, 
baik mati secara normal (alami), maupun mati karena sebab tertentu. 

Hadits tersebut juga merupakan bantahan bagi yang mensyaratkan 
kematiannya dengan sebab manusia, atau dengan memotong kepalanya, 
dan jika tidak karena sebab ini maka diharamkan. Demikian pula 
menunjukkan atas halalnya bangkai ikan dalam kondisi bagaimanapun 
didapatkan, baik dalam keadaan mengapung ataupun tidak berdasarkan 
hadits ini, dan juga hadits, “Halal bangkainya. ” 

Ada yang berpendapat bahwa bangkai ikan tidak halal kecuali yang 
mati dengan sebab manusia, surutnya air, melemparnya, atau karena 
masuk ke dalam tanah, sedang yang mengapung tidak halal, berdasarkan 
hadits, 


Jl l s * * * s / * q W / 

olijai A-i 10jlSj 


J 0. 

<UP 


oUJlC. 


“Apayang terdapat di laut atauyang dipotong maka makanlah, danyang mati 

di dalamnya laiu mengapung maka janganlah kamu memakannya. ’ 54 

(Dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari hadits Jabir.) 

Hadits ini khusus, dan mengkhususkan keumuman dua hadits 
terdahulu. Hal ini dapat dijawab, bahwa hadits ini dha’if menurut 
kesepakatan para imam hadits. 

An-Nawawi berkata, “Hadits Jabir ini dha’if menurut kesepakatan para 
imam hadits, tidak boleh dijadikan hujjah jika tidak ditentang hadits lain, 
namun hadits tni ditentang oleh hadits lain, sehingga tidak dapat 


34 (Jte) Hadits ini dha’if, Dha’if Al-Jami’ (5019) 





<=^ClTAB 'haharah $ 59 


mengkhususkan hadits yang umum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam makan sejenis ikan paus yang didapat oleh salah seorang pasukan 
di laut, dan behau tidak bertanya sebab kematiannya. Kisah ini sangat 
terkenal dalam buku-buku hadits dan sejarah.” 

Hati hewan hukumnya halal menurut ijma\ begitu juga dengan hmpa. 
Tetapi dalam AI-Bahr dijelaskan bahwa limpa hukumnya makruh 
berdasarkan hadits Ali Kadhijallahu Anhu. Akan tetapi hadits ini tidak 
diketahui siapa yang meriwayatkannya dari Ah Radhiyallahu Anhu. Bahwa 
hmpa adalah suapan setan, 35 artinya ia gembira dengan memakannya. 


> i 


' \ 


_->Ij jJl £Sj til <uip aill Aiil Jj^j Jli :Jli oj/yti ^IjPj ■ \ Y 

^ ^ ^ < & . 5 ^ > Os % s 

• * I ^ f J 0 0x. Z u 0 , 0 f s s 0 , 

if.b -b-l nS -b-l t_j| j^ ^ 

(^jJl (Jpp Aj Ij ;j|jj OjlS jjIj Jjjl>tJl j >-1 .(.{jlA jP^I 

,iljJl4rf 


12. Dari Abu Hurairah ia berkata, ‘Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, “Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang 
kalian, maka hendaklah ia memasukkannya (dalam minuman tersebut) 
kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat 
penyakit dan pada yang lainnya terdapat obat. ” 36 (HR. Al-Bukhari 
dan Abu Dawud) la tambahkan, “Dan sesungguhnya dia menjaga 
diri dengan sayapnyayang terdapat penyakit. ” 37 


Penjelasan Kalimat 

“Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian 
(sebagaimana yang telah kami sebutkan terdahulu bahwa idhajah 
(penyandaran) digugurkan, sebagaimana dalam sabda beliau, “Apabila 
anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian. ” 38 Dalam lafazh lain, ‘Dalam 
makanan. ”) 39 maka hendaklah ia memasukkannya -dalam minuman tersebut- 
(dalam riwayat Al-Bukhari ada tambahan, “ Semuanya ”, sebagai penegasan. 
Dan dalam lafazh Abu Dawud, Taamquluuhu’ [maka hendaklah kahan 
membenamkannya]. 40 Dalam lafazh As-Sakan, ‘Falyamqulhu’ [maka 

35 Al-Mushannaf, karya Ibnu Abu Syaibah (5/126) 

36 (iy*-*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (3320) 

37 i&pA) Hadits im shahih, Shahih Al-Jami’ (835) 

38 Telah ditakhrij. 

39 Ahmad dalam Al-Musnad (2/443) 

40 Abu Dawud (3844) 


60 # jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


hendaklah ia membenamkannya]) kemudian ia membuangnya (dalam lafazh 
tersebut menunjukkan boleh menunda dalam membuangnya setelah 
dibenamkan dalam air) karena pada salab satu sayapnya terdapat penyakit 
dan pada yang lainnya terdapat obat (ini adalah keterangan perintah 
membenamkannya dalam air tersebut).” 


Sedang lafazh Al-Bukhari, 

X J? ^ & s o o ,, J 


“Kemudian ia membuangnya, karena pada salab satu sayapnya terdapat obat 
dan pada yang lain terdapat penyakit” Dan dalam lafazh lain, ‘summan 
(racun). 

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud, ia menambahkan, 

* $ o ° . f SS o ^ 

^Jjl (^Jul 4^-U^J 


“Dan sesungguhnya dia menjaga drri dengan sayapnyayang terdapat penyakit. 
Menurut Ahmad dan Ibnu Majah, 


“Sesungguhnya dia mendahulukan racun dan mengakhirkan obat. 


Tafsir Hadits 

Hadits tersebut adalah dahl yang jelas atas bolehnya membunuh lalat 
untuk mencegah mudharat, setelah dibunuh lalat dibuang dan tidak 
dimakan. Lalat jika mati dalam benda cair, maka tidak membuatnya najis, 
karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh untuk 
membenamkannya. Karena dengan memasukkannya ke air atau makanan 
lalat itu akan mati, terlebih jika makanan tersebut panas. Seandainya dapat 
membuatnya najis, niscaya perintah tersebut untuk merusak makanan, 
sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang merusak 
makanan, behau justeru menyuruh untuk memperbaikinya. 

Kemudian, hukum ini dapat diberlakukan terhadap setiap hewan yang 
tidak memiliki darah yang mengahr seperti lebah, kumbang atau lalat 
kerbau, laba-laba dan yang mirip dengannya. Sebab, hukum itu dapat 
berlaku umum lantaran illatny* umum dan menjadi tiada dengan ketiadaan 
illat (sebab). Maka dikarenakan sebab najis adalah darah yang membeku 
pada hewan dengan kematiannya, dan itu tidak terdapat pada hewan ya.ng 
tidak memihki darah yang mengahr, maka hukum najis hilang dengan 
tidak adanya illat. 


41 Hadits ini shahih, Shabih Al-Jami ’ (4234) 





<=z/<JTAB SHAHARAH $ 61 


Perintah untuk membenamkan lalat ke dalam air agar obat yang ada 
padanya keluar sebagaimana penyakit keluar darinya. Telah diketahui, 
bahwa pada lalat terdapat kekuatan racun. Hal itu diindikasikan dengan 
adanya bengkak dan gatal yang terjadi ketika digigit. Gigitan lalat menjadi 
senjata baginya. Maka jika terjadi hal yang menganggunya, ia akan 
melindungi diri dengan senjatanya tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Sesungguhnya ia (lalat) menjaga diri dengan 
sayapnyayang terdapatpenyakit’\ maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menyuruh menolak racun itu dengan obat yang telah diletakkan oleh 
Allah Ta’ala pada sayapnya yang lain dengan memasukkan lalat tersebut 
ke dalam air. Maka racun dan obat itu akan bertemu, sehingga hilanglah 
madharatnya. 

Lebih dari satu dokter mengatakan, bahwa bagian (tubuh) yang 
tersengat oleh kalajengking dan kumbang apabila digosok dengan lalat, 
akan memberi manfaat dan penawar. Hal itu tiada lain karena obat yang 
terdapat padanya. 


/ A ^ \ * t ' ' 

°|' + ,/ + , 1 ° 


aIJlp ajj! Ail Sy *j Jli : Jli «ojI .) T 

OjO jjI Ajt j>-\ .CU-J* A-?- ^ 

.aJ Ijililj o-j t(_^X• Ji llj 


13. Dari Abu WaqidAl-Taitsi Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apa saja yang dipotong dari 
hewanyang masih hidup adalah bangkai.” (HR. Abu Dawud dan 
At-Tirmidzi, ia menghasankannya, dan lafazh tersebut 
miliknya). 42 


Biografi Perawi 

Menurut salah satu riwayat, nama Abu Waqid adalah Al-Harits bin 
Auf. Dikatakan bahwa ia ikut Perang Badar. Ada yang berpendapat bahwa 
dia termasuk orang yang masuk Islam pada penaklukan Makkah. Pendapat 
yang pertama lebih kuat. Meninggal tahun 68 atau 65 H di Makkah. Al- 
Taitsi adalah nisbat kepada Al-Laits, karena ia berasal dari Bani Amir 
dari Laits. 


42 (&**) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (5652) 


62 H 0)UBULUS-SALAM JihdPertama 

Penjelasan Kalimat 

“Apa saja jang dipotong dan hewan (dalam Al-Qamus, Al-Bahimah 
adalah setiap hewan yang berkaki empat meskipun hidup di air, atau setiap 
yang hidup dan tidak berakal. Dan Al-Bahimah adalah anak domba dan 
kambing, sepertinya yang dimaksud di sini adalah yang terakhir 
sebagaimana yang akan diterangkan) yang masih hidup (yakni hewan yang 
dipotong itu) adalah bangkaiA 

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan ia 
menghasankannya, yakni ia berkata, “Sesungguhnya hadits itu hasan.’ 
Definisi hasan telah disebutkan pada definisi hadits shahih yang lalu. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dipotong dari tubuh hewan 
yang masih hidup adalah bangkai yang diharamkan. Latar belakang hadits 
tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-bahimah adalah 
binatang berkaki empat. Yaitu makna yang pertama lantaran disebutnya 
unta padanya, bukan makna yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Qamus. 
Akan tetapi dikhususkan dengan apa yang dikecualikan berupa ikan 
meskipun berkaki empat. Atau yang dimaksudkan adalah makna yang 
pertengahan yaitu setiap yang hidup dan tidak berakal lalu dikhususkan 
belalang dan ikan darinya, dan apa yang telah disebutkan yang tidak 
memihki darah yang mengalir. 

2. @§k$> BEJANA 


✓ " / /* 

** l * S a 0 S * _ o . ts. , ' „ *„ " 

<. L>.^.9b>c-v3 1 yr lJ j j 1 j 

«ui» j 


14. Dari Hudgai/ah bin Al-Yaman Radhiyallahu Anhu ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Janganlah kamu 
minum dalam bejana emas dan perak, dan janganlah makan pada piring 
(yang terbuat dari) keduanya, karena sesungguhnya (bejana atau piring 
emas dan perak itu) adalah bagi mereka (orang-orang musyrik) di dunia 
dan bagi kamu di akhirat. ” 43 (Muttafaq Alaih). 


43 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (5426), Shahih Muslim (2067) 


<=^(jtab ^Thaharah {§ 63 


Biografi Perawi 

Hudzaifah adalah Abu Abdillah Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah 
dan ayahnya adalah dua orang shahabat Nabi yang mulia. Keduanya 
mengikuti perang Uhud. Hudzaifah adalah pemegang rahasia Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sekelompok shahabat dan tabi’in 
meriwayatkan (hadits) darinya. Ia meninggal dunia di Al-Mada‘in pada 
tahun 35 atau 36 H, empat malam setelah terbunuhnya Utsman. 

Penjelasan Kalimat 

‘Janganlah kamu minum dalam bejana emas dan perak, dan janganlah makan 
pada pinng (yang terbuat dari) keduanya (kata ‘shnhaajihimaa' adalah bentuk 
jamak dari shahjah. Al-Kisa i berkata, “Ash-Shahfah adalah piring yang 
isinya dapat mengenyangkan hma orang) karena sesungguhnya ia (yaitu 
bejana emas dan perak serta piring yang terbuat dari keduanya) bagi mereka 
(yaitu bagi orang-orang musyrik meskipun tidak disebutkan, karena mereka 
itu sudah maklum) di dunia (sebagai informasi dari kondisi mereka, bukan 
berarti sebagai informasi bahwa hal itu halal buat mereka) dan bagi kamu 
di akhirat 

Tafsir Hadits 

Hadits di atas adalah dalil haramnya makan dan minum pada bejana 
emas dan perak serta piring yang terbuat dari keduanya, baik bejana 
tersebut khusus emas maupun yang tercampur dengan perak, karena ia 
termasuk bejana emas dan perak. An-Nawawi berkata, “Sesungguhnya 
telah terjadi ijma atas haramnya makan dan mtnum pada keduanya. 

Terjadi perbedaan mengenai iliatnya. Ada yang mengatakan karena 
sombong, dan yang lain mengatakan karena terbuat dari emas dan perak. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai tempat yang dilapisi dengan 
emas atau perak, apakah juga diharamkan sebagaimana emas dan perak? 
Ada yang berpendapat, bahwa jika lapisan dari emas dan perak itu bisa 
dipisahkan maka haram secara ijma \ karena termasuk menggunakan emas 
dan perak. Dan jika tidak mungkin dipisahkan, maka tidak haram. Dan 
yang lebih dekat kepada kebenaran, jika disebut bahwa itu adalah bejana 
emas atau perak dan dinamai dengannya, maka tercakup dalam lafazh 
hadits tersebut, dan jika tidak, maka tidak haram. Standarnya adalah 
dengan menamainya (bejana emas atau perak) pada masa kenabian, jika 
tidak diketahui maka asalnya adalah halal. 

Adapun bejana yang ditambal dengan keduanya, maka diperbolehkan 
makan dan minum padanya menurut ijma’. 



64 J&UBl/LUS-SALAM JilidPertama 

Berkenaan dengan menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan 
perak untuk makan dan minum tidak ada perbedaan padanya. Adapun 
untuk selain makan dan minum, yakni untuk penggunaan yang lain, apakah 
juga diharamkan? Ada yang mengatakan tidak diharamkan karena tidak 
ada nashnya, kecuali pada makan dan minum. Ada pula yang mengatakan, 
bahwa diharamkan semua penggunaan lainnya menurut ijma\ kemudian 
sebagian ulama mutaakhkhirin membantahnya dan berkata, “Nashnya 
disebutkan pada makan dan minum, selainnya tidak, menyamakan semua 
penggunaan dengan keduanya secara qiyas tidak memenuhi syarat-syarat 
qiyas. 

Yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak haram 
selain tempat untuk makan dan minum, sebab itu yang ditegaskan dengan 
tiash. Sedang klaim tjma’ dak benar, inilah kemalangan mengganti lafazh 
nabawi dengan yang lainnya. Karena hadits menyebutkan keharamannya 
pada makan dan minum, maka mereka meninggalkan redaksinya kepada 
semua bentuk penggunaan dan meninggalkan ucapan Nabi, lalu 
mendatangkan lafazh umum dari diri mereka sendiri. 

Sepertinya penuhs menyebutkan hadits pada pembahasan ini untuk 
menunjukkan haramnya wudhu pada bejana emas dan perak. Karena 
penggunaan terhadap keduanya menurut madzhabnya adalah haram. Jika 
tidak ada maksud ini, maka hadits ini sebenarnya masuk dalam bab 
makanan dan minuman. 

Kemudian, apakah batu-batu berharga seperti permata dan mutiara 
disamakan dengan emas dan perak? Dalam hal terdapat perbedaan 
pendapat. Dan nampaknya yang lebih kuat adalah tidak disamakan, dan 
diperbolehkan menurut asal kebolehannya karena tidak ada dahl yang 
disebutkan mengenai hal tersebut. 




p aiil awI J y»j Jli Js ajiI j ^l Js j . ^ ° 
.aJLp jjii* J s-lil jSj jJ' 


15. Dari Ummi Salamah Kadhijallahu Anha ia berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnja orangjang minum 
dalam bejana perak, dia telah memasukkan api jahannam ke dalam 

perutnja. “ 44 (Muttafaq Alaih). 


Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (5634), Shahih Muslim (2065) 



<==^ClTAB HAHARAH $ 65 


Biografi Perawi 

Ummi Salamah, yaitu Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam. Namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Pernah 
menjadi istri Abu Salamah bin Abdil Asad. Hijrah ke Habasyah 
bersama suaminya. Suaminya meninggal dunia setelah keduanya 
kembali dari Habasyah. Lalu ia menikah dengan Rasulullah Shallallahu 
A.laihi wa Sallam di Madinah pada tahun keempat Hijriyah. Ia meninggal 
pada tahun 59 H. Ada yang mengatakan tahun 62 H dan dimakamkan 
di Baqi’, umurnya 84 tahun. 


Penjelasan Kalimat 

“Sesutigguhnya orangyang minum dalam bejana perak (demikian menurut 
Asy-Syaikhain dan riwayat Muslim dalam redaksi lain berbunyi, 

t» ✓ ^ o 

(v_AJJlj alaiil «.Uj \i) -dalam bejana perak dan emas-) 45 ia telah memasukkan 
(Al-Jarjarah adalah suara jatuhnya air ke dalam mulut dan suara unta 
ketika memamak, ia menjadikan minum dan meneguk sebagai jarjarah) 
api Jahannam ke dalam perutnya.” 

Az-Zamakhsyari berkata, “Diriwayatkan dengan merafa’kan kata 
‘an-Naar’ untuk menunjukkan kedudukannya sebagai Fa’il Maja^. 
Karena sebenarnya neraka jahannam tidak dimasukkan ke dalam 
perutnya, akan tetapi ungkapan ini hanyalah sebagai majar^ demikian 
menurut riwayat yang yang marfu’. Sebagaimana firman Allah Ta’ala, 

“Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhperutnya.” (QS. An-Nisaa': 10). 


Hadits tersebut menunjukkan apa yang telah ditunjukkan oleh 
hadits Hudzaifah yang pertama. 


' f , 0 


(ggU) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (2065) 


66 0 jĔ)UBULUS-SALAM JilidPertama 


16. Dari Ibnu Abbas ILadkiyallahu y\nhu ia berkata, “ILasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Apabila kulit disamak, maka ia telah 

suci. ” 46 (HR. Muslim, dan menurut Al-Arba’ah, “Kulit apa 
saja yang disamak.”). 47 


Penjelasan Kalimat 

“Apabila kulit disamak (yaitu kulit, atau yang belum disamak 
sebagaimana dalam Al-Qamus dan juga dalam An-lriihayah) maka ia telah 
suciri 

Dikeluarkan oleh Musbm dengan lafazh ini. Sedangkan menurut imam 
yang empat, ( riA ) “kulit apa sajayang disamak. Lanjutannya, 

( lui ) “maka sungguh telah suci.” 


Tafsir Hadits 


Hadits tersebut dikeluarkan oleh perawi yang lima, hanya saja 
lafazhnya berbeda-beda. Hadits tersebut diriwayatkan dengan beberapa 
lafazh dan disebutkan latar belakangnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam melewati bangkai kambing milik Maimunah maka beliau 
bersabda, 


oj*-pSn jli 


“Tidakkah kalian memanjaatkan kulitnya, sesungguhnya dengan menyamak 

kulit berarti dapat mensucikannya. ’* 8 

Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Saudah ia berkata, “Kambing kami 
mati lalu kami menyamak kulitnya, kami tetap menjadikannya sebagai tempat 
minuman hingga lusuh. ’ 49 

Hadits tersebut adalah dalil bahwa menyamak dapat mensucikan kuht 
bangkai setiap hewan sebagaimana ditunjukkan kalimat Ayyumaa (yakni 
kuht apa saja), dan bahwa dengan menyamaknya dapat mensucikan bagian 
luar kuht dan juga bagian dalamnya. 

Dalam masalah ini ada tujuh pendapat, 

Pertama ; Dapat mensucikan setiap kulit bangkai, baik pada bagian 
dalam maupun luarnya dan tidak dikhususkan sesuatupun darinya. Hal 
ini berdasarkan zhahirnya hadits Ibnu Abbas dan yang semakna 
dengannya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ah Radhtyallahu Anhu dan Ibnu 
Mas’ud. 


46 Hadits ini shahih, Shahih Muslim (366) 

47 (gej 6 ) Hadits ini shahih, Shahih Al-]ami’ (2711) 

48 (^w>) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’{ 3359) 

49 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6686) 


^/<jtab ^Thaharah $ 67 


Kedua; Menyam ak tidak dapat mensucikan sesuatu, ini adalah pendapat 
jumhu r Al-Hadawiyah d an diriw ayatkan dari sekelom pok shahabat. Hal 
ini berdasarkan hadits yang dir iwayatkan oleh Asy-Syafii, Ahmad dan 
Al- Bukhari dalam T arikhn ya, dan perawi yang empat, Ad-Daraquthni, Al- 
Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Ukaim, ia berkata, telah datang 
kepada kami wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebelum behau 
meni nggal du nia, ‘'Bahwa jangan lah kalian menggunakan sesuatu dari bangkai, 


baik 


'laupun dengan membalutnja. 


” 50 


memn 


Dalam riwayat Asv-Svafii, Ahma d dan Abi Dawud, “Satu bulan sebelum 
a. ” Dalam riwayat l ain, “Satu atau dua bulan. ” At-Tirmidzi 


berkata, “Hasan. ” Dan Ahmad berpendapat dengannya dan .be_r.kata, “Ini 
adalah pendapar terakhir dari dua pendapat, kemudian ia 
meninggalkannya.”_ 

Mcreka berkata, “Hadits mi menasakh (menghapus) hadits Ibnu Abbas, 
karena menunjukkan haramnya menggunakan kulit bangkai dengan 
menyamak dan membalut nya.” 

Pendapat tadi dapat dijawab dengan beberapa alasan: 

1. Bahwa hadits tersebut adalah hadits mudhtharib pada sanadnya, karena 
terkadang diriwayatkan dari para penulis Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam , dan terkadang dari para syaikh dari Juhainah, dan terkadang 
pula dari orang yang membaca wasiat Nabi. Juga mudhtarib pada 
matannya, karena diriwayatkan dengan tanpa batasan dan inilah 
riwayat terbanyak, dan diriwayatkan dengan membatasi satu bulan, 
dua bulan, empat puluh hari ataupun tiga hari. 

Kemudian juga memihki cacat yaitu mursal, karena AbduUah bin 
Ukaim tidak mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam , 
juga dengan keterputusan sanad, karena tidak didengarkan oleh 
Abdurrahman bin Abi Laila dari Ibnu Ukaim. Oleh karenanya, Ahmad 
meninggalkan pendapat ini setelah sebelumnya ia berpendapat 
dengannya, sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi. 

2. Hadits tersebut tidak bisa untuk m tnasakh, karena hadits menyamak 
lebih shahih, sebab diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan dari 
beberapa jalan. Dan yang semakna dengannya ada beberapa hadits 
dari sekelompok shahabat. 

Dari Ibnu Abbas ada dua hadits, dari Ummi Salamah ada tiga hadits, 
dari Anas ada dua hadits, dan hadits dari Salamah bin Al-Muhabbik, 
Aisyah, Al-Mughirah, Abi Umamah serta Ibnu Masud. Dan hadits 
yang menasakh (menghapus) harus terbukti diucapkan terakhir, 


50 Hadits ini shahih, ShahihAbu Damud (4127) 





68 0 J^UBULUS-SALAM JilidPertama 

sementara tidak ada dalil bahwa hadits Ibnu Ukaim lebih terakhir. 
Dan riwayat yang menyebutkan satu atau dua bulan ada cacat padanya, 
maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk m tnasakh, meskipun 
riwayat dengan membatasinya tadi shahih, namun tidak secara 
otomatis menunjukkan bahwa itulah yang terakhir dari keduanya. 

Tidak dapat dikatakan, jika tidak terjadi nasakh maka dua hadits 
tadi bertentangan, yaitu hadits Ibnu Ukaim dan hadits Ibnu Abbas 
dan yang menyertainya. Meskipun bertentangan, maka harus di tarjih 
atau didiamkan, karena kami mengatakan, tidak ada pertentangan 
kecuali jika keduanya sama. Sementara di sini tidak demikian, karena 
hadits Ibnu Abbas shahih dan banyaknya para perawi yang 
menyertainya, dan hal itu tidak terdapat pada riwayat Ibnu Ukaim. 

3. Bahwa ‘al-ihaabu’ sebagaimana yang telah Anda ketahui dari A.l-Qamus 
dan An-Nihayah adalah nama bagi kuht yang belum disamak, menurut 
salah satu dari dua pendapat. An-Nadhar bin Syumail berkata, “Ihab 
adalah nama bagi yang belum disamak dan setelah disamak namanya, 
syannun (geriba yang sudah lusuh) atau qirbah (geriba adalah tempat 
air atau susu yang terbuat dari kuht), dan ini yang ditegaskan oleh 
Al-Jauhari.” 

Ada yang mengatakan, karena mengandung makna kedua hal 
tersebut, maka diriwayatkanlah dua hadits yang bertentangan yang 
kami kompromikan antara keduanya, bahwa dilarang menggunakan 
kulit yang belum disamak, dan jika telah disamak tidak dinamakan 
lagi ihab, maka tidak termasuk yang terlarang, dan ini pendapat yang 
baik. 

Ketiga\ Dapat mensucikan kulit setiap hewan yang dapat dimakan, 
sedangkan kuht hewan yang tidak bisa dnnakan tidak bisa disamak. Hal 
ini bertentangan dengan keumuman hadits, ‘Kulit apa saja. ” 

KeempaP, Dapat mensucikan semua hewan kecuali babi, karena babi 
tidak memihki kulit, ini adalah madzhab Abu Hanifah. 

Kelima; Dapat mensucikan kecuali babi, berdasarkan firman Allah 
Ta’ala, “Karena sesungguhnya semua itu kotor ,” (QS. Al-An’am: 145), kata 
ganti yang tersebut dalam menunjukkan babi, maka dihukumi dengan 
najisnya semua anggota badannya, dan anjing dkjiaskan kepadanya karena 
sama-sama najis, ini adalah pendapat Asy-Syafii. 

Keenam; Dapat mensucikan semuanya, akan tetapi hanya bagian 
luarnya dan tidak dapat mensucikan bagian dalamnya. Sehingga dapat 
digunakan untuk benda-benda yang kering selain yang cair. Boleh shalat 
di atasnya dan tidak boleh shalat pada bagian dalamnya. Pendapat ini 




^o/Rjtab Shaharah $ 69 


diriwayatkan dari Malik, dengan memadukan antara hadits-hadits di atas, 
dengan demikian maka tidak terdapat pertentangan. 

Ketujuh\ Kuht bangkai dapat dimanfaatkan walaupun tidak disamak 
baik bagian luar maupun bagian dalamnya, berdasarkan hadits yang 
diriwayatkan oleh Al-Bukhari 5! dari riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati seekor bangkai kambing, lalu 
bersabda, “Tidakkah kalian memanjaatkan dengan menjamaknja?” Para 
shahabat menjawab, “Sesungguhnja ia itu bangkai. ” Behau bersabda, ‘Yang 
diharamkan hanjalah memakannja”, ini adalah pendapat Az-Zuhri. Dan telah 
dijawab bahwa hadits tersebut bersifat mutlak, dan telah dibatasi oleh 
hadits-hadits menyamak yang telah lalu. 




.1 gjt 


17. Dari Salamah bin A.l-Muhabbiq Radhiyallahu Anhu ia berkata, ‘Telah 
bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Dengan menjamak 
kulit bangkai, maka dapat mensucikannja.” 52 (Dishahihkan oleh 
Ibnu Hibban). 


Biografl Perawi 

Salamah bin Al-Muhabbiq Radbiyallahu Anhu adalah seorang shahabat, 
termasuk dari kalangan orang-orang Bashrah. Puteranya yang bernama 
Sinan meriwayatkan hadits darinya, dan Sinan juga seorang shahabat. 

Tafsir Hadits 

Menurut Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa‘i, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban 
dari Salamah dengan lafazh, ( ) “Dengan menjamak kulit berarti 

dapat mensucikannja. ” 53 Dalam lafazh lain, “Menjamaknja dapat 

mensucikannya”, yanglainnya, “Menjamaknja dapatmensucikannja”, 

dalam lafazh lain, ( 4 ^ i^iirS) “ Kesuciannja dengan menjamaknja”, yang lain 
lagi, (^Ui olTi) ‘Kesucian kulit dengan menjamaknja.” 

Dalam bab ini banyak hadits semakna yang menunjukkan apa yang 
telah disebutkan hadits Ibnu Abbas. 


31 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukbari (1492), Shahih Muslim (363) 

52 (C*^) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (3360) 

53 (CHadits ini shahih, ShahihAhu Dawud (4125) 



70 $ J^UBULUS-SALAM JilidPertama 

Menyamakan antara menyamak dengan menyembelih sebagai 
pemberitahuan bahwa menyamak kulit kambing untuk mensucikannya 
sama kedudukannya dengan menyembelih dalam menjadikannya halal, 
karena dengan menyembelih dapat mensucikannya dan halal untuk 
dimakan. 


Jiil»j aIIp U J j--j °J*j • ^ ^ 

: Jlia tUJ ‘d jjlii °J : cyy 

j -Sj-SjjJ isrjU . JsJiilj S.JJ' 


18. Dari ISAaimunah Jkadhiyallahu ylnha ia berkata, ‘Jkasuhdlah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melewati seekor kambingjang mereka seret, maka beliau 
bersabda, “Bagaimana jika kalian mengambil kulitnya? Mereka 
menjawab, “Sesungguhnya ia telah menjadi bangkai. ” Maka beliau 
bersabda, “(Bangkai itu) dapat disucikan dengan air dan menyamaknya. ” 
(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i). 54 


Biografi Perawi 

Matmunah adalah Ummul Mukminin, Maimunah binti Al-Harits Al- 
Hilaliyyah. Namanya semula Barrah, lalu diganti oleh Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Maimunah. Ia dinikahi oleh Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pada bulan Dzul Qa’dah tahun ketujuh pada 
Umrah Al-Qjadhiyyah, wafat tahun 61 H. Ada yang mengatakan tahun 51 
H, yang lain mengatakan tahun 66 H, dan yang lainnya lagi mengatakan 
selain itu. Dia adalah bibi Ibnu Abbas dan Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam tidak menikah lagi setelah menikah dengannya. 


Tafsir Hadits 

Dalam lafazh lain menurut Ad-Daraquthni dari Ibnu Abbas, 


\jti j^SLi. D J?J fU' ^9 (J*^ 


“Bukankah pada air dan menyamak 
Adapun riwayat. 


dapat mensucikannya?” 55 


54 (jvw>) Hadits ini shahih, Shahih Aljami’ (5234) 

55 Sunan Ad-Daraquthni (1 /42) 



<=^ClTAB ^/HAHARAH $ 71 


“B ukankah pada asy-syats (jenis pohon) dan menyamak dapat mensucikannya. ” 
An-Nawawi berkata, “Sesungguhnya hadits dengan lafazh ini batil dan 
tidak ada asalnya.” 

Dalam Syarah Muslim ia berkata, “Boleh menyamak dengan sesuatu 
yang dapat menyerap kotoran-kotoran kulit dan membuatnya harum, serta 
menjaganya dari terjadinya kerusakan, seperti asy-syats (jenis pohon).” 
Ia melanjutkan, bahwa ia termasuk mutiara yang dijadikan oleh Allah di 
bumi menyerupai logam. Al-Jauhari berkata, “Sesungguhnya pohon itu 
baunya wangi, rasanya pahit, dapat digunakan menyamak dan menguhti 
buah delima dan obat-obatan yang suci. Tidak dapat disucikan dengan 
matahari kecuali menurut Al-Hanafiyyah, dan juga tidak dapat disucikan 
dengan tanah, debu dan garam menurut pendapat yang paling shahih. 


1 'jSf of Vj i>iA : Jli 'j JsTf < Ji‘ r > 

S + ' ** * 0 s s 


19. Dan Slbu Tsalabah Al-Khusyani Kadhiyallahu Anhu ia herkata, “A.ku 
bertanya, ‘Wahai Kasulullah, sesungguhnya kami beradapada negeri Ahli 
Kitab, bolehkah kami makan pada bejana mereka?” Be/iau menjawab, 
‘janganlah kamu makan padanya, kecualijika kalian tidak mendapatkan 
yang lain, maka cucilah (bejana mereka) kemudian makanlah padanya. ’ S6 
(Muttafaq Alaih). 


Biografi Perawi 

Abu Tsa’labah Al-Khusyani, dimsbatkan kepada Khusyain bin An- 
Namir dari Qudha’ah. Namanya Jurhum bin Nasyib, ia lebih terkenal 
dengan julukan yang diberikan padanya. Ia membaiat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pada Baiat Ar-Ridhwan. Rasulullah 
memberikan bagian kepadanya pada perang Khaibar dan mengutusnya 
kepada kaumnya, lalu mereka pun masuk Islam. Ia berpindah ke Syam 
dan meninggal dunia di sana pada tahun 57 H, dan ada pendapat yang 
lain tentang tahun meninggalnya. 


(^o) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (5478), ShabihMuslim (1930) 




72 $ J^UBULUS SALAM JilidPertama 


Tafsif Hadits 


Hadits ini dijadikan dalil najisnya bejana Ahli Kitab. Apakah karena 
najisnya makanan mereka, ataukah karena mereka makan babi dan minum 
khamar (arak) padanya, ataukah karena dimakruhkan? Yang mengatakan 
najisnya makanan orang kafir adalah Al-Hadawiyah dan Al-Qasimiyah, 
dan didukung oleh Ibnu Hazm. Mereka juga berdahl dengan zhahirnya 
firman Allah Ta’ala, 






“Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.” (QS.At-Taubah: 28) 
dan Ahli Kitab disebut orang musyrik, karena mereka mengatakan bahwa 
Isa adalah putera Allah, dan Uzair adalah putera Allah. 

Selain mereka dari Ahhl Bait seperti Al-Mu‘ayyid dan yang lainnya 
berpendapat mengenai sucinya makanan mereka, dan ini yang benar, 
berdasarkan firman Allah Ta’ala, 



“Makanan (sembelihan) orang-orangyangdiberikanA.l-T.itab itu halal bagimu, 
dan makanan kamu halalpula bagi mereka. ” (QS. Al-Maidah: 5), dan bahwa 
Nabi Sballallahu Alaihi wa Sallam berwudhu dart tempat bekal seorang 
musyrik. Juga berdasarkan hadits Jabir yang dinwayatkan oleh Ahmad 
dan Abu Dawud, “Kami pernah berperang bersama Jkasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, lalu mendapatkan bejana dan tempat minum orang musyrik, 
dan beliau tidak mencela hal itu atas kami. ” 5 ' 

Pendapat tersebut dapat dijawab, bahwa hal ini ketika Islam berkuasa, 
dan tidak ada pembicaraan padanya. Jawaban ini terdapat dalam Asy- 
Syarh, hal itu berdasarkan bahwa ketika umat Islam menguasai harta kaum 
musyrikin maka hal itu bersih, dan kami tidak berpendapat demikian 
karena tidak ada dahlnya, akan tetapi kami katakan, “Makanan orang- 
orang kafir suci, dan yang dikuasai kaum mushmin dari harta mereka 
pada dasarnya suci, bukan berarti suci lantaran dikuasai, dan jika hal itu 
dapat diterima maka dalil-dalil lainnya sudah cukup. 

Ahmad 58 meriwayatkan dari hadits Anas, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam diajak oleh seorang Yahudi kepada jamuan makanan 
roti yang terbuat dari gandum yang telah berubah. Dalam Al-Bahr ia 
berkata, “Seandainya makanan mereka haram, niscaya behau menyuruh 
untuk menjauhinya lantaran minimnya jumlah kaum muslimin ketika itu. 


57 Hadits ini shahih, ShahihAbu Dawud (3838) 

58 Al-Musnad (3/210) 


<^//jtab /Thaharah $ 73 


Dan banyaknya mereka menggunakannya pasti tidak lepas dari pakaian 
dan makanan mereka. Kebiasaan semacam ini perlu adanya penentuan 
hukum.” 

Mereka berkata, “Hadits Abu Tsa’labah tidak berarti dimakruhkannya 
makan pada bejana mereka lantaran kotoran, karena jika najis, beliau 
tidak akan mensyaratkan ketiadaan yang lain, sebab bejana yang bernajis 
dan juga benda lainnya setelah menghilangkan najisnya adalah sama-sama 
tidak bernajis, atau untuk menutup kemungkinan agar tidak jatuh kepada 
haram, atau karena ia najis lantaran apa yang dimasak di dalamnya bukan 
karena makanan mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Abu 
Dawud dan Ahmad dengan lafazh, “Sesungguhnya kami hidup di sekitarAhli 
Kitab dan mereka memasak babi dalam panci mereka, minum khamar dalam 
bejana mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘]ika 
kalian mendapatkanyang lainnya’.” 59 

Haditsnya yang pertama mutlak. sedang yang ini mugayyad (terika t atau 
_ khusus') den gan b ejana yang di dalamnya dimasak dan d i minum apa vang 
__ telah disebutkan, maka yang mutlak ditinggalkan lalu mengamalkan van g 
muqayyad. Adapun ayat, maka najis menurut bahasa adalah yang dianggap 
kotor, lebih umum dari pengertian menurut syariat. Ada yang berpendapat 
bahwa maknanya adalah yang bernajis, karena mereka disertai 
kemusyrikan yang sama dengan najis, juga karena mereka tidak bersuci, 
tidak mandi dan tidak menjauhi berbagai najis yang bercampur dengan 
mereka, olehnya itu maka dipadukanlah antara hadits ini dengan ayat Al- 
Maidah dan hadits-hadits tersebut sesuai dengan hukumnya, dan ayat 
Al-Maidah lebih jelas maksudnya. 


j j t»». t J Oj ^ o^* A o t .s o o x 

1 ° I . o ' o . oj J > is o ^ - o I» S . ' £ f 

^ AJS- .O ol y>\ oil y> ya> I jLjsy 


20. Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersama para shahabatnya berwudhu dari bejana 
seorang perempuan musyrik. ” 60 (Muttafaq Alaih dalam sebuah 
hadits panjang). 


59 (C^) ShahihAbu Dan/ud (3839) 

60 ('cjy*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (344), Shahih Muslitn (682) 





74 0 jĔ) UBULUS-SALAM jilidPertama 


Biografi Perawi 

Imian bin Hushain adalah Abu Nujaid Al-Khuza’i Al-Ka’bi. Masuk Islam 
pada perang Kliaibar, ia tinggal di Bashrah hingga meninggal dunia pada 
tahun 52 atau 53 H, dia termasuk shahabat yang paling mulia dan ahli fikih. 

Penjelasan Kalimat 

“Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama para shahabatnja bermdhu 
dari bejana (yaitu tempat bekal berisi air, terbuat dari dua kulit ditambah yang 
ketiga agar lebih luas, sebagaimana dalam Al-Qamus ) seorang perempuan 
musynkS 

Tafsir Hadits 

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan beberapa lafazh, di antaranya, 
“Bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengums Ali Radhiyallahu Anhu 
dan seorang shahabat lain bersamanya pada salah satu perjalanan beliau, lalu 
mereka kehabisan air, maka beliau bersabda, “Pergilah kalian berdua mencari 
air. ” Lalu keduanya berangkat dan menemui seorang perempuan di antara 
kedua bejana atau tempat perbekalan yang terbentang dan penuh air di atas 
untanya, lalu keduanya bertanya kepadanya, “Di mana air?’ Ia menjawab, 
“Kemarin, saya menjanjikan akan mendatangkan air untuk saat ini.” 
Keduanya berkata, “Pergilah kepada Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam’ 
-hingga ucapannya- lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam minta bejana 
kemudian beliau menuangkan dari kedua mulut tempat perbekalan tadi, lalu 
menyeru kepada manusia, “Minumlah, dan benlah minum”, maka minumlah di 
antara mereka yang ingin minum dan memberikan minum siapa yang 
dikehendakinya. Dalam hadits tersebut terdapat tambahan dan mukjizat 
nabawiyyah. 

Maksudnya, bahwa behau Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu dari 
tempat bekal perempuan musyrik, dan milah dalil apa yang telah berlalu dalam 
Sjarah hadits Abu Tsalabah mengenai sucinya bejana kaum musyrikin. 

Juga menunjukkan atas sucinya kulit bangkai dengan disamak, karena 
kedua tempat bekal tersebut terbuat dari kuht hewan sembelihan orang 
musyrik, sedang sembelihan mereka adalah bangkai. Menunjukkan pula 
sucinya makanan orang musyrik karena perempuan musyrik tadi telah 
menyentuh air tersebut secara langsung, yang kurang dari dua kullah, karena 
mereka telah menyebutkan bahwa satu unta tidak dapat membawa air 
sebanyak dua kuhah. 

Siapa yang berpendapat bahwa makanan mereka najis, dan berkata bahwa 
air tidak bernajis kecuali dengan yang dapat merubahnya, maka hadits tersebut 
adalah dalil atasnya. 




<=^Otab ^Thaharah $ 75 


J 5?^ LS^ 3 LS^ C^ ^ ^ (j£?^J LiMJ* Cf- <j~ J ' j-^J ‘ ^ ^ 

• c£jl^tJl ^s-_/*•' .<va3 ^ 4 J_s_JLj <__*IiJl <J)liO Jl^JIs c^wmSnJI 


21. Disr/ Anas bin Malik Kadhiyaliahu slnhu, bahwa gelas Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pecah, lalu beliau menempelkan pada 
tempatyang retak itu sambungan dariperak. 61 (HR. Al-Bukhari). 


Penjelasan Kalimat 

‘Bahwa gelas dSasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pecah, lalu beliau 
menempelkan pada tempatyang retak itu (maksudnya terbelah dan pecah) 
s ambungan dari perak (yakni yang menghubungkan sesuatu dengan yang 
lain. Atau silsilah, yaitu lingkaran yang terbuat dari besi (rantai) dan yang 
semacamnya).” 


Tafsir Hadits 

Hadits tersebut adalah dalil diperbolehkannya menempel (menambal) 
bejana dengan perak, dan tidak ada perbedaan mengenai kebolehannya 
sebagaimana yang telah disebutkan. Tetapi di sini, mereka berbeda 
pendapat mengenai orang yang meletakkan sambungan tersebut, Al- 
Baihaqi 62 menuturkan dari sebahagian mereka bahwa yang meletakkan 
sambungan tersebut adalah Anas bin Mahk, dan ditetapkan oleh Ibnu 
Ash-Shalah. Penuhs berkata, “Pendapat tersebut perlu dipertimbangkan, 
karena dalam Shahih Al-Bukhari dari hadits Ashim Al-Ahwal, “Aku melihat 
gelas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di sisi Anas telah terbelah maka ia 
menyambungnya dengan perak. ” 

Ibnu Sirin berkata, “Padanya terdapat rantai yang terbuat dari besi, 
lalu Anas hendak menggantinya dengan rantai dari emas atau perak, maka 
Abu Thalhah berkata kepadanya, “Jangan sekali-kali engkau merubah 
sesuatu yang telah dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
lalu iapun meninggalkannya.” Ini adalah lafazh Al-Bukhari, mengandung 
makna bahwa kata ganti yang terdapat pada ucapannya, Jasalsalhu 
bifidhdhah, kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, juga bisa 
kembali kepada Anas, sebagaimana yang dikatakan Al-Baihaqi, akan 
tetapi bagian akhir dari hadits tersebut menunjukkan makna yang pertama, 
dan bahwa gelas tersebut tidak berubah dari semula pada masa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. 


61 (C^) Hadits ini shahih, Shahih At-Bukhari (3109) 
02 Al-Baihaqi (1/29,30) 



76 ® jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

Saya katakan, “Sambungan tersebut bukan rantai yang hendak dirubah 
oleh Anas, yang nampak bahwa ucapannya, Yasalsalahu adalah Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam , dan ini merupakan hujjah bagi yang telah 
disebutkan. 

3. ^§AB MENGHILANGKAN NAJIS 


aIIp j J^- : S?j S&S Cf- ^ ^ 

: Jlij lsSjJ —J ^• J^ J 


o / 4 / 


22. Dar/ M«rf.r />i« Radhiyallahu Anhu ia berkata, ‘Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang arak dijadikan cuka? Pehau 
menjawab, ‘Tidak boleh .’ M (HR. Muslim dan At-Tirmidzi, ia 
berkata, “Hasan shahih.”). 


Penjelasan Kalimat 

“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang arak (yaitu setelah 
diharamkannya) dijadikan cuka? Beliau menjawab, Tidak boleh. 
Dikeluarkan oleh Mushm dan At-Tirmidzi, ia berkata, “ Hasan shahih. ” 

Mengubah arak menjadi cuka di sini ditafsirkan berobat dengannya 
setelah menjadi arak, yang seperti itu juga hadits Abu Thalhah, karena 
ketika arak telah diharamkan Abu Thalhah bertanya kepada Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai arak yang ada padanya mihk anak- 
anak yatim, apakah boleh ia menjadikannya cuka? Maka Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menyuruh menumpahkannya. Dikeluarkan oleh Abu 
Dawud dan At-Tirmidzi. 64 


Tafsir Hadits 

Mengamalkan hadits tersebut adalah pendapat Al-Hadawiyyah dan 
Asy-Syafii, karena hadits menunjukkan hal itu, maka seandainya arak 
diubah menjadi cuka, tidak akan menjadi halal dan suci, dan zhahir hadits 
itu menunjukkan bahwa dengan penawar apapun, meski dengan 
memindahkannya dari tempat gelap ke sinar matahari atau sebaliknya. 


63 Hadits ini shahih, Sbahih Muslim (1983) 

64 Hadits ini hasan, Shahih At-Tirmidj (1293) 






<=^<JTAB ^/haharah 0 77 


Ada yang mengatakan bahwa dapat menjadi suci dan halal. Adapun jika 
menjadi cuka dengan sendirinya tanpa penawar maka yang demikian suci 
lagi halal. Dalam Al-Bahr, bahwa mayoritas sahabat-sahabat kami berkata, 
“Tidak dapat menjadi suci meskipun menjadi cuka dengan sendirinya 
tanpa penawar.” 

Ketahuilah, ada tiga pendapat dari para ulama mengenai hukum 
berubahnya arak menjadi cuka: 

Pertama ; Jika arak menjadi cuka tanpa disengaja maka halal, dan jika 
menjadi cuka dengan disengaja maka haram. 

Kedua; Diharamkannya secara mutlak setiap cuka yang terbuat dari 
arak. 

Ketiga; Cuka itu halal meskipun terbuat dari arak, baik disengaja 
maupun tidak, akan tetapi pelakunya berdosa jika ia meninggalkannya 
setelah menjadi arak, durhaka kepada Allah, cacat keadilannya, lantaran 
ia tidak menumpahkannya ketika sudah menjadi arak, karena hal itu wajib 
sebagaimana yang disebutkan hadits Abu Thalhah. 

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa cuka yang terbuat dari arak 
halal, ialah karena ia adalah cuka baik menurut bahasa maupun menurut 
pengertian syariat. Ada yang mengatakan, “Jika dimaksudkan membuat 
cuka yang tidak menjadi arak, lalu dia memeras anggur, kemudian 
mencampurkannya dengan cuka yang sebenarnya sebelum menjadi cuka, 
maka itu menjadi cuka dan asalnya tidak menjadi arak. 


\f\ jii-j aIIp Ail Jb» - 3 jI Sy* j A s ^ S-J : Jl5 aIpj . Y r 

c y*jj aWl 01 c<?xUb 


i» .»■» * » 


23. Dan dannja (y\nas bin Malik) ia berkata, ‘Pada waktu terjadi perang 
Khaibar, Pasulullah Shallallahu yllaihi n>a Sallatn menjuruh Abu Thalah 
menjerukan, 3 esungguhnja Allah dan Rasul-Nya melarang kalian makan 
daging keledai negeri (piaraan), karena sesungguhnja dia itu najis. ” 65 

(Muttafaq Alaih). 

Tafsir Hadits 

Hadits Anas dalam Shahih ATBukhari, “Bahwa seseorang mendatangi 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, ‘Keledai telah dimakan”, 


Hadlts ini shahih, Shahih Al-Bukhari no. (2991), Shahih Muslim no. (1802) 


78 $ jSuBULUS-SALAM JMdPertama 


kemudian datang yang lainnya dan berkata, “Keledai telah dimakan , 
kemudian datang lagi yang lain lalu berkata, “Keledai telah musnah. Maka 
Rasul ulla h Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan seseorang agar 
menyerukan, ‘Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian makan 
daging keledai negeii (piaraan), karena sesungguhnya dia itu najis. ” Maka panci- 
pancipun dibalikkan dalam keadaan sedang mendidih dengan daging. r><i 

Larangan dari daging keledai negeri (piaraan) ditegaskan dalam hadits 
dari Ali R adhiyallahu Anhu, Ibnu Umar, Jabir bin Abdillah, Ibnu Abi Aufa, 
Al-Barra‘, Abu Tsa’labah, Abu Hurairah, Irbadh bin Sariyah, Khahd bin 
Al-Walid, Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, Miqdam bin 
Ma’dikarib dan Ibnu Abbas, semuanya ditegaskan dalam buku-buku induk 
Islam. Dan telah disebutkan para perawinya dalam Asy-Sjarh. 

Hadits tersebut menunjukkan haramnya daging keledai negeri (piaraan). 
Keharamannya adalah pendapat jumhur shahabat, tabiin dan para ulama 
setelah mereka berdasarkan dalil-dalil di atas. 

Sedang Ibnu Abbas berpend apat bahwa daging keledai piaraan ti dak 
haram, disebutkan dalam Shahih Al-R>ukhari hadits darinya, “Aku tidak 
tahu apakah ia dilarang karena digunakan u ntuk mengangkut heban manusi a 
ataukah diharam kan?j* 7 Tidak diragukan lagi kelemahan pendapat i ni, 
~~karena asal setiap larangan adalah menunjukkan keharaman meskipun 
~~kita tid ak mengetahui AA/ny a. 

~. Ibnu Abbas berdahl dengan keumuman firman Allah Ta’ala, “Karena 

Jes ungg uhnya semua itu kotor,” (Al-An’am: 145) karena dia memb acanya 
sebaga i lawaban atas orang yang b ertanya kepadanya tent ang 
keharamannya. dan berdasarkan hadits Abu D a wud, bahwa Ghahb bin 
Abjar datang kepada Rasuluhah Shallallahu Alaihi wa Sa llam lalu berta nya, 
^dT KasuJuIlahJ&ami telah ditimpdjacĕk hk ^aku tidak m ^ e miIikUmrtyiu~ntuk 
memberi makan keluargaku kecuali sa min keledai, dan sesungguhnya eng kau telah 
mengEaramkan daging keledai negeri (piaraan)”, maka behau menjawab. 


Jl^r Jir' ^ J~ 




& diiii 


| “Berilah makan keluargamu dari samin keledaimu, karena sesungguhnya aku 
mengharamkannya lantaran ia memakan kotoran di kampung. r>8 Maksudnya 
yang memakan al-jullah, yaitu kotoran. ) 

Pendapat tersebut dapat dijawab bahwa ayat di atas dikhususkan 
keumumannya oleh hadits-hadits shahih yang telah lalu, dan bahwa hadits 


66 (jvw>) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari no. (4199) 

67 (g/y*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari no. (4198) 

68 Isnadnya lemah, Dha’ifuAbu Dawud no. (3809) 











<=^CrrAB CThaharah $ 79 


Abu Dawud mudhtharib banyak diperdebatkan. Dalam As-Sunan , 69 setelah 
menyebutkan haditsnya Al-Baihaqi berkata, “Sanadnya diperdebatkan.” 
Ia berkata, “Hadits yang sepertinya tidak bertentangan dengan hadits- 
hadits shahih, dan jika shahih dapat mengandung makna memakannya 
ketika darurat, sebagaimana yang ditunjukkan perkataannya, “ Kami telah 
ditimpa paceklik”, yaitu penderitaan. 

Saya katakan, “Adapun alasan bahwa hal itu diperbolehkan ketika 
darurat, maka tidak sesuai dengan penjelasan sabda beliau, “Aku 
mengharamkannya karena ia memakan kotoran di negeri ini”, karena 
sesungguhnya beliau membolehkan makan daging keledai, dan jika tidak 
makan kotoran maka hukumnya halal secara mutlak, sehingga tidak 
sempurna beralasan dengan darurat. 

Penuhs menyebutkan kedua hadits ini dalam bab najis, pengulangannya 
menunjukkan bahwa pengharaman sesuatu lazimnya karena najis, ini 
adalah pendapat mayoritas. Terjadi perbedaan pendapat padanya. Sedang 
yang benar adalah bahwa pada dasarnya semua benda itu suci, dan 
pengharaman tidaklah selamanya karena najis, sebab ganja itu haram tetapi 
suci zatnya. Demikian pula segala macam bentuk yang memabukkan dan 
racun mematikan, tidak ada dalil mengenai kenajisannya. 

Adapun najis, selamanya disertai dengan keharaman, maka setiap najis 
hara m, dan tida k demikian sebahknya. Hal itu karena hukum pada setiap 
naji s adalah la rangan menyentuhnya dalam kondisi bagaimanapun, dan 
hukum mengenai kenajisan zat bendanya merupakan hukum at as 
keharamannya. Berbeda dengan hukum yang haram, sebab diharamkan 
memakai sut era dan emas sedang keduanya suci sehaganietetapan syariat 
dan iima’. 

Jika hal ini telah Anda ketahui, maka pengharaman arak dan keledai 
negeri (piaraan) yang telah disebutkan oleh nash-nash tidak berarti bahwa 
itu najis, tetapi harus ada dalil lain atasnya, jika tidak, maka kita tetap 
pada hukum asal yang telah disepakati yaitu suci, maka siapa yang 
mengklaim selainnya hendaklah ia mendatangkan dalil. 

Demikian pula kami katakan, “Tidak perlu penuhs menyebutkan hadits 
Amru bin Kharijah untuk dijadikan dahl atas sucinya air liur hewan 
kendaraan.” Adapun mengenahi bangkai, maka seandainya tidak 
diriwayatkan hadits, “Menyamak kulit menjadikannya suci”, 70 dan hadits, 
“Kulit apa saja yang disamak maka sungguh ia telah suci”, 71 niscaya kami 


69 Dalam As-Sunati Al-Kubra (9/332) 

70 Telah disebutkan takhrijnya. 

71 Telah disebutkan takhrijnya. 



80 $ Je0 UBULUS-SALAM JiMPertama 

berpendapat bahwa ia suci, karena yang disebutkan dalam Al-Qur'an 
adalah keharaman memakannya, akan tetapi kami menghukuminya najis 
ketika ada dalil selain dalil keharamannya. 


<4)1 J j~*j • J^ 4JLP rtili J ^ J^ £ 

^J^' <_S^ J~~i J ‘^L-'j LS^" J^J (J^j 

* * Z S ' * . ' } S Q t 

. A>tj j (iA>l 


24. D^r/ A.mru biti Kharijah Kadhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di hadapan kami di Mina, 
sedang beliau berada di atas kendaraannya, sementara air liur 
kendaraannya mengalir atas pundakku. ” (HR. Ahmad dan At- 
Tirmidzi, dan ia menshahihkannya) 72 


BiograJE! Perawi 

Amr bin Kharijah adalah seorang shahabat dari golongan Anshar, 
dikelompokkan dalam penduduk Syam, sekutu Abu Sufyan bin Harb. 
Abdurrahman bin Ghunam meriwayatkan darinya bahwa ia mendengar 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda dalam khutbahnya, 
“Sesungguhnya Allah telah memberikan haknya kepada setiapyang memiliki hak, 
maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.” 

Penjelasan Kalimat 

“Rasuhtllah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di hadapan kami di 
Mina, sedang beliau berada di atas kendaraannya (yaitu unta yang sudah layak 
dikendarai) s edang air liurnya (yaitu yang mengalir dari mulut) mengalir di 
atas pundakku.” 

Tafsir Hadits 

Hadits di atas adalah dahl bahwa hewan yang dimakan dagingnya tidak 
najis. Ada yang mengatakan bahwa pendapat ini adalah ijma’, juga 
merupakan prinsip asal, maka hadits tersebut disebutkan sebagai 
penegasan terhadap hukum asal. Kemudian ini berdasarkan bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui mengalirnya air hur tersebut di 
atas pundaknya, maka hal itu merupakan taqrir (hal yang diakui beliau). 


72 Hadits ini shahih, Shahih A.t-Tirmidj no. (2121) 


s=aA(jTAB (ThAHARAH $ 81 


A . . . . ^ , 

1 « J - J 4>P -Hl -p ^ aUI J j—j 015” ' oJli ' j aill ^ySj j£. j . Y 0 

/ 4 "M <?j» iu> ^ &U» J £>i p J-% 
ibi j^-j J Jr'jl 'jk jja -pjSj.ds jia .£ jiii 

4^-1 lliJ : J Jaj Jij . Ji tjUJji U”> j-J-j jlLi Jll 

0^0 0 ® -* ^ 

. <j_ 4 (V c5C—jb 


25. Aisjah Radhiyallahu Anha ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mencuci mani kemudian keluar shalat dengan 
menggunakan kain itu, dan aku melihat bekas cucian padanja. ,f,i 
(Muttafaq Alaih). Dan bagi Muslim, ‘Aku pernah menggosok dari 
kain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau shalat 
padanja. ” 74 Dan pada lafazh lain baginya, “Akupernah mengeruknja 
dalam keadaan kering dengan kuku saja dari kain beliau. ,!,i 


Biografi Perawi 

Aisyah Ummu Al-Mukminin Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, 
Ibunya adalah Rauman binti Amir. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melamarnya di Makkah dan menikahinya pada bulan Syawal tahun 
kesepuluh kenabian, ketika itu ia berumur 6 tahun. Beliau melaksanakan 
pesta pernikahan dengannya di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua 
Hijriyah, ada yang mengatakan selain itu. Beliau hidup bersamanya selama 
9 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggal dunia ketika 
ia berumur 18 tahun, beliau tidak menikah dengan gadis selainnya. Ia 
minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam agar diberikan kunijah 
(julukan), maka behau bersabda kepadanya, “Engkau dijuluki dengan 
putera saudara perempuanmu Abdullah bin Az-Zubair.” Ia seorang yang 
pandai dalam masalah fikih, mendalam pengetahuannya, fasih dalam 
berbicara, memiliki keutamaan, banyak meriwayatkan hadits dari 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengetahui hari-hari besar 
Arab dan sya’ir-sya’irnya. 


73 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari no. (230), Shahih Muslim no. (289) 

74 (C^) Hadits ini shahih, Shahih Muslim no. (288) 

75 (jyy*) Hadits ini shahih, Shahih Muslim no. (290) 



82 0 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


Sekelompok shahabat dan tabi’in meriwayatkan hadits darinya. Ada 
sepuluh ayat dalam surat An-Nur yang turun membahas kesuciannya, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat di rumahnya dan dikuburkan 
padanya, ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 57 H dan ada yang 
mengatakan tahun 58 H, pada malam selasa 17 Ramadhan dan 
dimakamkan di Baqi’. Abu Hurairah menshalatkannya ketika menjabat 
sebagai Khalifah Marwan di Madinah. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Mushm, dan dikeluarkan 
oleh Al-Bukhari dari hadits Aisyah dengan lafazh yang berbeda-beda, dan 
bahwa ia mencuci mani dari kain behau Shallallahu SUaihi wa Sallam, dan 
dalam lafazh lainnya, “Dan bekas cucian pada kainnya terdapatpercikan airS 1( ' 
Dalam lafazh lain, “ Maka beliau keluar untuk mengerjakan shalat, sedang 
percikan air ada pada kainnya . ” 77 Dalam lafazh lainnya, “Dan pada bekas 
cucian itu terdapat percikan-percikan air. ” Dan yang lainnya lagi, “Kemudian 
aku melihat satu atau beberapa percikan air padanya.” 

Akan tetapi Al-Bazzar berkata, “Sesungguhnya hadits Aisyah ini 
berporos pada Sulaiman bin Yasar dan ia tidak mendengar dari Aisyah”, 
pendapat ini telah terlebih dahulu disebutkan oleh Asy-Syafii dalam Al- 
Umm yang ia ceritakan dari yang lainnya. 

Apa yang dikatakan oleh Al-Bazzar dapat dijawab, bahwa pentashihan 
Al-Bukhari terhadap hadits itu dan persetujuan Muslim dalam 
menshahihkannya menunjukkan bahwa Sulaiman mendengar dari Aisyah, 
sehingga kedudukan hadits tersebut marju’. 

Hadits ini dijadikan dalil bagi golongan yang mengatakan bahwa mani 
itu najis. Mereka adalah Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah, Malik dan satu 
riwayat dari Ahmad. Mereka b erkata, “ Karena yang dicuci hanyalah najis, 
dan digiyask an atas k otoran badan lainnya sepert i air seni danjinja, dan 
semuanya tumpah pada tempat pembuangan yang sama, dan semuanya 
adalah cTarnarutan makanan.”Juga-7'k'arena hadits yang diwajibk an 
mensucikannya adalah najis, dan di antaranya adalah mam, dan bahwa ia 
mengalir dari te mpat m engahrnya air seni, mak a ia harus dicuci dengan 
air seperti najis-najis lainnya.” 

Mereka menafsirkan hadits yang akan datang ini, yaitu ucapannya, ‘Dan 
bagi Mushm ”, yakni dari Aisyah ada satu riwayat yang disebutkan oleh 
Mushm dan tidak disebutkan Al-Bukhari, yaitu sabda behau, “Sungguh 


76 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (230) 

77 (£«**>) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (231) 





<=^(jtab (Thaharah 0 83 


aku mengeruknya dari kain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
Mashdar ta'kidi, bentuk mashdar yang menunjukkan penegasan bahwa 
Aisyah menggosok dan mengeruknya, Al-Yarku adalah ad-dalku, dikatakan: 
Paraka ast-tsaub, jika ia mengeruknya. 

Pada lafazh Mushm dari Aisyah, “Maka ia shalat dengannya. Sungguh 
aku mengeruknya (yaitu mani ketika dalam kondisi) kering dengan kuku saya 
dari kain beliau. Hanya Muslim yang meriwayatkannya dengan kata jaraka 
dan tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 

Al-Baihaqi, Ad-Daraquthni, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jauzi juga 
meriwayatkan dengan lafazh Al-Hat dan Al-Farak dari hadits Aisyah. 
Lafazh Al-Baihaqi, 


<J y*j '-dy 



‘Terkadang aku menggosoknya dari kain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam ketika beliau sedang shalat. ” 78 
Lafazh Ad-Daraquthni dan Ibnu Khuzaimah, 

“Bahwa sesungguhnya ia (Aisyah) menggosok mani dari kain Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau sedang shalat.” 79 Lafazh Ibnu 
Hibban, 





£ 0 




J*J J J y* j y^y ^ y luJ 


“Sungguh aku menggosok mani dari kain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam ketika behau sedang shalatA Para perawinya shahih. 

Mirip dengan hadits ini adalah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan 
°leh Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam ditanya tentang mani yang mengenai pakaian, maka beliau 
menjawab, “Sesungguhnya mani itu sama kedudukannya dengan ingus, ludah 
dan dahak”, dan sabdanya, “Cukup bagimu menggosoknya dengan kain atau 
idgkhir.” M Setelah meriwayatkan hadits ini Al-Baihaqi berkata, “Dan 
diriwayatkan oleh Waki’ dari Ibnu Abi Laila dengan mauquf atas Ibnu 
Abbas, dan hadits ini shahih. 


Mereka yang berpendapat mengenai najisnya mani menafsirkan hadits 
mi, bahwa maksudnya adalah menggosok dan mencucinya dengan air, 
dan ini sangat jauh. 


" Al-Baihaqi (2/406) 

’ Shahih Ibtiu Khu^aimah (1 /147) 

Shahih Ibnu Hibban (4/219) 

Sunan Ad-Haraquthni (1/124) dan ia mendha’ifkannya. 



84 ® <S LIBUL US-SALAM JilidPertama 

Asv-Svafiivah berkata. “Matii itu suci.” j erdasarkan hadi ts-hadilsjni, 
mereka berkata , “Hadits-hadits penntah untuk mencucinya ha nyalah 
menunjukkatTsunnah^dan mencucinya bukanlah dalil bahwa hal ltu najis, 

~ bblehladr h ^ kebe rsthanjatau untuk menghila ngkan kotoran 

darTyang semaca mnya. Mereka berkata, “Disamakanny a dengan ludah 
”<Jan lngus juga dalil atas kesuclannya.’’ Perintah meng us apnya dengan 
kain atau tumbuhan adalah untuk menghilangkan kotoran yang tidak 
disukaijika melekat pada kain orang yang sedang shalat. Seandainya najis, 
niscaya tidak sah hanya dengan mengusapnya. 

Adapun menyamakan mani dengan kotoran, seperti air seni dan tinja 
sebagaimana dikatakan oleh orang yang berpendapat mengenai najisnya 
mani, maka tidak boleh mengqiyaskannya jika ada nash. 

Kelompok pertama mengatakan, “Hadits-hadits mengenai perintah 
menggosok dan menghilangkannya hanyalah mani Nabi Shcillallahu /llaihi 
wa Sallam saja, karena kotoran-kotoran beliau suci dan tidak bisa 
disamakan dengan yang lainnya. Pendapat tersebut dapat dijawab bahwa 
Aisyah telah memberitahu bahwa ia mengeruknya dari kain Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam , sehingga boleh jadi mani tersebut adalah 
keluar karena jima’ dan telah bercampur dengan mani istrinya, maka tidak 
jelas bahwa hanya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam semata, karena 
mimpi (basah) bagi para Nabi itu adalah satu hal yang tidak mungkin, 
sebab itu adalah dari setan sementara setan tidak dapat menundukkan 
mereka. Jika dikatakan bahwa bisa saja hanya mani Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, dan hanya syahwat yang melimpah setelah didahului oleh hal- 
hal yang menyebabkannya keluar seperti bercumbu dengan istri dan 
sebagainya, tidak dicampuri oleh yang lainnya, maka hal tersebut adalah 
kemungkinan yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil. 

Al-Hanafiyah berpendapat najisnya mani behau seperti yang lainnya, 
akan tetapi mereka berkata, “Dapat disucikan dengan mencuci, 
menggosok, atau menghilangkannya dengan kain dan id^hhir berdasarkan 
dua hadits di atas.” Antara dua kelompok tersebut, yaitu yang berpendapat 
mengenai najisnya mani dan yang berpendapat sucinya mani terjadi 
perdebatan dan diskusi yang sangat panjang dan telah kami paparkan 
pada catatan kaki Sjarh Al-Umdah. 


JS> Jl5 : Jli ii* Al 'Jpj J °Jj ■ Y 1 
Jjta yf Sy. CA SaJ S-J^ CA 


<=^ACiTAB CThaharah $ 85 


26. Dari Abu As-Samhi Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Kenang bayi perempuan dicuci 
dan kencing bayi laki-laki diperciki. ”” &2 (HR. Abu Dawud dan An - 
Nasa'i, dan ia menshahihkannya). 

Biografi Perawi 

Abu As-Samhi, namanya adalah Iyad. Pelayan Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, ia hanya memiliki satu hadits. 

Tafsir Hadits 

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Baz 2 ar, Ibnu Majah dan Ibnu 
Khuzaimah dari hadits Abi As-Samhi, ia berkata, “Aku pernah melayani 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, didatangkan Hasan atau Husain 
lalu kencing di atas dadanya, lalu aku datang mencucinya, maka behau 
bersabda, “Kencing anak perempuan dicuci.” (Al-Hadits) 83 

Juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan 
Ibnu Majah serta Al-Hakim dari hadits Lubabah binti Al-Harits, ia berkata, 
“(Ia) adalah Al-Husain.” Lalu ia pun menyebutkan hadits tersebut. Dan 
dalam lafazhnya, 

“Dan kencing anak perempuan, dan diperciki kencingnya anak laki-laki. 

Para perawi tersebut dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dari Ali 
Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda mengenai kencing bayi, “Kencing bayi laki-laki diperciki, dan kencing 
anak perempuan dicuci. ” H ' Qatadah berkata, “Hal ini jika bayi belum makan 
makanan, namun jika sudah makan maka harus dicuci.” 86 

Dalam bab ini terdapat banyak hadits marfu’ dan mauquf, statusnya 
sebagaimana dikatakan Al-Baihaqi, “Jika dikumpulkan satu dengan lainnya 
ia menjadi kuat.” 

Hadits di atas menunjukkan perbedaan antara kencing anak laki-laki 
dengan kencing anak perempuan mengenai hukumnya, hal itu sebelum 
keduanya makan makanan, sebagaimana yang telah dibatasi oleh perawi 
hadits yang diriwayatkan secara marfu\ 


Hadits ini shahih, Sbahih Al-Jami’ (8117) 

85 (gp-e) Hadits ini shahih, Shahih Ibnu Majah (532) 

84 (^p- fi &-*) Hadits ini hasan shahih, ShahihAbi Dawud (375) 
83 (jjO-) Hadist ini hasan, ShahihAl-Jami’ (8172) 

16 Hadits ini shahih, ShahihAbi Dawud (378) 


86 0 J^UBULUS SALAM JiltdPertama 

Dalam Shahih Ibnu Hibban dan Al-MushannaJ karya Ibnu Abi Syaibah 
dari Ibnu Syihab, “Telah ditetapkan dalam As-Sunnah agar kencing bayt 
yang belum makan makanan diperciki.” 87 Maksudnya adalah bayi yang 
belum mengkonsumsi selain air susu Ibunya (ASI), dan ada yang 
berpendapat selain itu. 

Dalam hal ttu para ulama terbagi tiga pendapat: 

Pertama\ Pendapat Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah clan Al-Malikiyah, 
bahwa wajib mencucinya seperti najis-najis lainnya diqiaskan atas semua 
najis, lalu mereka mentakwilkan hadits-hadits tersebut, yakni 
mendahulukan qiyas atas nash. 

Kedua; Salah satu pendapat Asy-Syafiiyah dan merupakan pendapat 
paling shahih menurut mereka, bahwa cukup memerciki pada kencing 
anak laki-laki tetapi tidak pada kencing anak perempuan, karena 
disamakan dengan najis-najis lainnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan 
dan membedakan antara keduanya. Ini adalah pendapat Ali Kadhiyallahu 
Anhu, Atha‘, Hasan, Ahmad dan Ishaq serta yang lainnya. 

Ketiga ; Cukup dengan memerciki pada keduanya, ini adalah pendapat 
Al-Auza’i. 

Apakah kencing bayi suci atau najis? Mayoritas berpendapat bahwa 
kencing bayi itu najis, hanya saja syariat memberikan keringanan dalam 
hal membersihkannya. 

Perlu diketahui bahwa An-Nadhhu sebagaimana dikatakan An-Nawawi 
dalam Syarah Muslim 88 yaitu bahwa sesuatu yang terkena kencing 
dipercikkan air kepadanya hingga rata tetapi tidak sampai mengahr dan 
menetes air darinya, berbeda dengan memerciki yang lainnya, dimana 
disyaratkan mengalir dan menetesnya sebahagian air dari tempat yang 
terkena percikan, meski tidak disyaratkan memerasnya, ia berkata, “Inilah 
yang shahih dan terpilih, ini adalah pendapat Imam Al-Haramain dan 
para muhaqqiq (peneliti). 


j aIIp Ui '“Jip OS J Jn i J' iJU ^ V 




C <U>T. ./3 ; 7 CS-LJu 4-yS yu Jts 

' ', * .' * 
e.' * ,6> •. • \' i * ■. 


87 Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafa.ys (1/114) 

88 Hadits ini shahih, Shahih Abu Dawud (378) 



<=^/Otab ^Thaharah $ 87 


27. Dari Asma‘ binti A.bu Bakar Badhijallahu Anha bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda mengenai darah haidh yang 
mengenaipakaian, “Engkau menggosoknja kemudian mengeruknja dengan 
air, kemudian memercikinja lalu engkau shalatpadanja. ” m (Muttafaq Alaih). 

Biografi Perawi 

Asma‘ adalah puteri Abu Bakar, Ummu AbdiUah bin Az-Zubair, masuk 
Islam di Makkah sejak dahulu dan membaiat Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam. Ia lebih tua sepuluh tahun dari Aisyah, dan meninggal dunia di 
Makkah pada tahun 73 H. setelah terbunuh puteranya kurang dari sebulan 
dalam usia 100 tahun. Giginya tetap utuh dan tidak ada perubahan pada 
akalnya tetapi ia telah buta. 

Penjelasan Kalimat 

‘Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda mengenai darah haidh jang 
mengenai pakaian, “Engkau menggosoknja (yakni, mengeruknya, maksudnya 
menghilangkan bendanya) kemudian engkau menggosoknya dengan air (yaitu 
kain tersebut. Maksudnya, ia menggosok darah tersebut dengan ujung- 
ujung jarinya agar dapat hilang dan yang meresap ke dalam kain tersebut 
dapat keluar) kemudian memercikinja air (yakni mencucinya dengan air) 
kemudian engkau shalat padanya.” 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan lafazh, “ Gosoklah, kemudian 
cua dan shalatpadanja. ” 90 Dan bagi Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, “Gosok 
dan cucilah dengan air, lalu shalatlah padanja. ” 91 Dan diriwayatkan oleh 
Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu 
Hibban dari hadits Ummi Qais binti Mihshan bahwa ia bertanya kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai darah haidh yang 
mengenai pakaian, maka beliau menjawab, “ Gosoklah dengan batu, cucilah 
dengan air dan daun bidara.” 92 

Ibnu Al-Qaththan berkata, “Isnadnya pada puncak keshahihan, dan 
saya tidak mengetahui ada cacatnya. Sabda behau, “Dengan Ash-Shal”, 
yaitu batu. 


89 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (227), Shahih Muslim (291) 

90 <»r) Hadits ini shahih, Shahih lbnu Majah (634) 

91 Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannajhya (1/91) 

9 ’ Hadits ini shahih, ShahihAbiDawud (363), dan padanya terdapat lafazh, “Gosoklah 

dengan batu. ” 



88 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


Tafsir Hadits 

Hadits tersebut adalah dalil najisnya darah haidh, wajibnya mencuci 
dan bersungguh-sungguh dalam menghilangkannya berdasarkan 
banyaknya lafazh yang digunakan dan yang mengungkapkannya, seperti 
menggosok, mengeruk dan memerciki untuk menghilangkan bekasnya. 
Dan zhahirnya, bahwa tidak wajib selain itu, meskipun masih ada 
bendanya yang tersisa maka tidak wajib memaksakan untuk 
menghilangkannya karena tidak disebutkan dalam hadits tersebut 
sementara dibutuhkan keterangan, juga karena diriwayatkan pada yang 
lainnya, “Dan bekasnya tidak membahayakanmu.'’'’ 93 


jls caiil JcJli :JlS j J • ^ ^ 

S15 :jis ^ 

/ . / 

1* o ^ ^ // 

. (J 


28. DariAbu Hurairah Radhtyallahu Anhu ia berkata, “Khaulah bertanya, 
‘Wahai Rasulullah, bagaimana jika darahnya tidak hilang? Be/iau 
menjawab, “Cukuplah bagimu air, dan tidak membahayakanmu 
bekasnya. ” 94 (HR. At-Tirmidzi, dan sanadnya dha’if). 


Tafsir Hadits 

Hadits tersebut adalah dalil terhadap apa yang telah kami sebutkan, 
bahwa tidak wajib menggunakan barang tajam untuk menghilangkan 
bekas najis dan bendanya. Dan pendapat itulah yang diambil oleh 
sekelompok Ahlu Bait, Al-Hanafiyah dan Asy-Syafiiyah. 

Yang mewajibkan menghilangkannya dengan memaksa —yaitu Al- 
Hadawiyah- berdalil bahwa maksud dari bersuci adalah agar orang yang 
akan menunaikan shalat dalam kesiapan yang sempurna dan dengan 
perhiasan yang bagus, dan berdasarkan hadits, Gosok dan hilangkanlah ia 
(darah haidh) darimu dengan id^khir.” 95 Ia berkata dalam Asy-Syarh, “Anda 
telah mengetahui bahwa yang telah disebutkan tidak memenuhi apa yang 
diinginkan, dan bahwa pendapat pertama lebih kuat, ini komentarnya. 


93 Hadits ini shahih, Shahib Abu Dawud (365) 

94 Hadits ini shahih, ShahihAhu Damd (365), dan saya tidak menemukannya dalam 
Sunan At-TirmidsJ. 

95 (J4»w>) Hadits ini shahih, Shahth At-Tirmidj (138) 



^aJ^JTAB j /'HAHARAH $ 89 


Ada juga yang berkata, “Telah disebutkan perintah mencuci dari haidh 
dengan air dan daun bidara, dan daun bidara termasuk sesuatu yang tajam, 
dan hadits yang diriwayatkan dengannya sangat kuat sebagaimana yang 
telah Anda ketahui, maka ia membatasi apa yang disebutkan secara 
mutlak dan mengkhususkan menggunakan sesuatu yang tajam ketika 
mencuci darah haidh, dan tidak diqiyaskan dengan najis lainnya, lantaran 
tidak sempurnanya syarat-syarat qiyas. Hadits, “ Tidak membahayakanmu 
bekasnja”? h dan hadits Aisyah serta perkataannya, “Dan tidak hilang\ dapat 
dipahami bahwa itu setelah menggunakan barang tajam. 

Inilah hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini, yang mencakup 
najisnya arak, daging keledai piaraan, mani, air seni bayi laki-laki dan 
perempuan serta darah haidh. Seandainya penulis memasukkan bab 
tentang kencingnya Arab Badui dalam masjid, dan menyamak kuht dan 
yang sepertinya, niscaya akan lebih bagus. 


4. S§A B WUDHU 

Definisi Wudhu 

Dalam Al-Qamus disebutkan, jika kata wudhu ditulis dengan harakat 
dhammah al-wudhu 'menunjukkan arti perbuatan, yakni perbuatan wudhu 
itu sendiri. Dan jika dituhs dengan harakat fathah ‘al-wadhu’ artinya air 
yang digunakan untuk berwudhu. Terkadang makna yang dimaksud dari 
keduanya adalah air yang digunakan berwudhu. 


Dalil Disyariatkannya Wudhu 

Perlu diketahui, wudhu adalah termasuk syarat shalat yang pahng 
agung. Telah ditegaskan oleh Imam AI-Bukhari dan Imam Muslim dari 
hadits Abu Hurairah secara marfu\ 


yl oiSI rii-l JliL ai)l jl 


“Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian jika ia 
berhadats, hingga ia berwudhu. ” 97 
Dan ditegaskan oleh hadits, 


“ Wudhu adalah bagian dari iman. 




^ Telah disebutkan takhrijnya. 

(&y>) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (135), Shahih Muslim (225) 

Hadits ini shahih, Shahih Muslim (223), dengan lafazh, dC>j\ (Bersuci itu 

bagian dari iman). 


90 1$ jSuBULLIS-SALAM JilidPertama 


Mengenai di£ardhukan wudhu ini, Allah Ta ala berfirman-Nya, 


“Hai orang-orangyang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat. 
(QS. Al-Maidah: 6), ayat ini termasuk ayat-ayat madaniyyah (ayat yang 
diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam hijrah ke 
Madinah). 

Para ulama berbeda pendapat; Apakah kewajiban wudhu tni 
disyariatkan di Madinah ataukah di Makkah? Para peneliti berpendapat 
bahwa wudhu difardhukan di Madinah karena tidak ada nash yang 
berlawanan dengannya. 


Dalil-dalil Keutamaan Wudhu 

Di antaranya, hadits Abu Hurairah yang dinwayatkan oleh Malik dan 
yang lainnya secara maiju\ 


ff J1~p bb Jai jf\ f j\ 'f 

Jl-p bls ,sllJ' jf\ j' £* <>'■> ^ tA' 

' ' ' ' ' i , 

, » ° ' »' ' _ »i <• i_» ' '' o.o 

/CJi\ Jai jj\j\ S-CJ' £A ^9^ lT 

^jJUl JA Laj £ j*a 


“Jika salah seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu dan membasuh 
wajahnya, keluarlah dari wajahnya setiap dosayang dilihat oleh kedua matanya 
bersama air atau bersama tetesan airyang terakhir, danjika ia mencuci kedua 
tangannya maka keluarlah dan kedua tangannya tersebut setiap dosa yang 
dilakukan kedua tangannya bersama air atau bersama tetesan airyang terakhir, 
danjika ia mencuci kedua kakinya maka keluarlah dari kedua kakinya setiap 
dosa yang pernah dilakukannya bersama air atau bersama tetesan airyang 
terakhir, hingga ia keluar suci dari dosa-dosa. ” 99 

Yang lebih mencakup dari itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Malik dari hadits Abdullah Ash-Shunabihi, dia adalah seorang shahabat, 
ia berkata, “Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 


99 


Hadits ini shahih, Shahih Muslim (244), dan Shahih Al-Jami (450) 




<=^/Cjtab J/haharah $ 91 


J Crt UUo^Ul CU>- jst- jjjJ/Jl JU*Jl 0?li) 

" / 
o ' o s ' s> ° s * * } s o ' X ^ ^ "'' 0 ^ 0 * O 

tj^ J J ^Ua^Ji pr j>- 4>J J***^ UU (jj UlUkJl oJr> 

✓ ,/ 

/ >* 0 ^ s s s / ^ / 

O/- /- 0 . t ^ r. * * * °<" t /* . . . . . 0/«0/' |.®. f 0 /■ ° J o ./ 

u\4i>tJl J-A>ry>- 4j*Aj ^J-wm-P I3l3 ? 4.» ^ULJm ^^>o 

^ ^ / 0 g / / / o / / 

,4>.J <jj UUa^Jl C->r j>- 4>• lili ,4 jJj JL 4 I 9 I o~>cj c ^>0 

£-,$*/& *Uii j ju iSu ,o4f > c >j > 

. Suu i6Co J J^llii Jl&SdJp, >J jlii oJ^ ; > c >i 


“A.pabila seorang hamba mukmin berwudhu lalu berkumur-kumur, maka 
keluarlah dosa-dosanya dari mulutnya, dan apabila menghembuskan air dari 
hidung maka keluarlah dosa-dosanya dari hidungnya, jika ia membasuh 
wajahnya maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya, hingga keluar dari bawah 
kelopak kedua matanya, jika mencuci kedua tangannya maka keluarlah dosa- 
dosa dari kedua tangannya, hingga keluar dari bawah kedua kuku-kuku kedua 
tangannya, jika ia mengusap kepalanya maka keluarlah dosa-dosa dari 
kepalanya, hingga keluar dari kedua telinganya, jika ia mencuci kedua kakinya 
maka keluarlah dosa-dosa dari kedua kakinya, hingga keluar dari bawah 
kedua kuku-kuku kedua kakinya, kemudian jalannya ke masjid dan shalatnya 
adalah sunnah baginya. ’ m> Masih banyak hadits semakna. 

Kemudian, apakah wudhu merupakan kekhususan umat ini? Terdapat 
perbedaan pendapat. Para peneliti berpendapat bahwa bukan kekhususan 
umat ini, yang menjadi kekhususannya hanyalah ghurrah (warna putih 
bersinar pada wajah) dan tahjil (warna putih bersinar pada kaki). 


• t t ^ *T ^ I °\ y * i \ y **» \° * ° " 0 f 0 "'' 

.(Jl3 4 ji o wUil (J*UP ^£ 2 aj &ji ^>P . Y ^ 

^ /* - - ✓ 

iut. >>( .Jjjrj uijlit -ppyh -Jj J iii( of i y' 

* & O ^ / // / / , / // 

1 1° £ -'i, ^ J o J x * / & s £. A /- 0 * 

iS Jj ,***ij> jji’ ‘(«w’ j , ^ucJlj d-*j>-l J 


29. Dari Abu Hurairah Kadhtyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, “Seandainya aku tidak ingin 
menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak pada 


Hadits ini shahih, Shahih An-Nasa‘i (103) 


92 $ J&UBULUS-SALAM JilidPertama 


setiap kali wudhu. ,f>m (HR. Malik, Ahmad dan An-Nasa i, dan 
dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah serta disebutkan oleh Al- 
Bukhari secara mu’allaq). 

Tafsir Hadits 

An-Nawawi berkata, “Sebagian ulama besar keliru, mereka berdalih 
bahwa Al-Bukhari tidak meriwayatkannya.” Saya katakan, “Secara zhahir, 
tindakan penuhs di sini menunjukkan bahwa salah satu dari kedua Syaikh 
(Imam Al-Bukhari dan Imam Mushm) tidak meriwayatkannya, di mana 
ia tidak menisbatkan kepada keduanya dan menisbatkan kepada selainnya, 
karena yang terkenal dari kaidah para ahli hadits baliwa jika keduanya 
meriwayatkannya, maka mereka menisbatkan kepadanya dan tidak hanya 
kepada selainnya, kecuali jika memang keduanya tidak meriwayatkannya. 
Sementara hadits tersebut termasuk hadits Umdalu Al-Ahkam yang di 
dalamnya tidak disebutkan melainkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Al-Bukhari dan Imam Muslim, tetapi dengan lafazh, ‘‘Se/iap kali shalat.’ 10_ 

Yang semakna dengannya ada beberapa hadits dari beberapa orang 
shahabat, dari Ah Kadhiyallahu Anhu , Ahmad dan Zaid bm Khalid menurut 
At-Tirmidzi, dari Ummi Habibah menurut Ahmad, dari Abdullah bin Amr, 
Sahl bin Sa’d, Jabir dan Anas menurut Abu Nu’aim, dari Ab? Ayyub 
menurut Ahmad dan At-Tirirudzi, dan dari hadits Ibnu Abbas dan Aisyah 
menurut Mushm dan Abu Dawud. 

Sedang perintah bersiwak disebutkan dalam hadits, 

4iiljljl jls 

“Bersiwaklah kalian, sesungguhnya bersiwak itu dapat mensucikan mulut. 

Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan padanya terdapat kelemahan, akan 
tetapi memihki beberapa syahid (pendukung) yang menunjukkan bahwa 
perintah tersebut ada dasarnya. 

Dalam beberapa hadits dtsebutkan bahwa, “Bersiwak adalah sunnah para 
Rasul”, termasuk bagian dan fitrah, thaharah, dan bahwa, “Shalatyang 
ditunaikan dengan didahului bersiwak, lebih utama 70 kali lipat atas shalat 
yang ditunaikan dan sebelumnya tidak bersiwak. ” 03 (Dikeluarkan oleh Ahmad, 
Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ad-Daraquthni serta yang lainnya). 


101 Hadits ini shahih, Malik dalam Al-Muu>aththa‘ (1/66), diriwayatkan oleh Al- 
Bukhari (887) secara maushul, Muslim (252), lafazh keduanya, "Setiap kali shalat. ” 

102 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (214), Shahih Muslim (252) 

103 (Lm-'») Hadits ini dha’if, Dha’if Al-Jami’ (3965) 









<=a^JTAB 3.HAHARAH $ 93 


Ia berkata dalam A/-Badru Al-Munir, “Telah disebutkan mengenai siwak 
lebih dari seratus hadits.” Dalam A.l-Badr ia berkata, “Alangkah 
mengherankannya sunnah yang disebutkan dalam banyak hadits lalu 
diremehkan kebanyakan orang, bahkan kebanyakan para fuqaha \ dan ini 
adalah kerugian besar.” 

Saya katakan, “Ketika gigi telah hilang, juga disyariatkan, berdasarkan 
hadits Aisyah, “Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, seseorang yang telah 
hilang giginya apakah ia juga bersiwak?” Behau menjawab, “Ya” Aku 
bertanya, “Bagaimana caranya?” Beliau menjawab, “Ia memasukkan 
jarinya ke dalam mulutnya.” Dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam A.I- 
Ausath dan padanya terdapat kelemahan. 104 

Hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, namun ada yang 
berpendapat wajib. Tetapi hadits yang disebutkan dalam bab ini 
menunjukkan bahwa bersiwak tidak wajib, berdasarkan sabda beliau 
dalam hadits ini, ‘Aku akan perintah mereka ” yaitu perintah wajib, karena 
sesungguhnya yang tidak diwajibkan lantaran kesulitan, bukan berarti 
perintah itu sunnah karena telah ditegaskan tanpa keraguan. 

Hadits tersebut menunjukkan penentuan waktunya, yaitu setiap kah 
wudhu. Dalam Asy-Syarh disebutkan bahwa disukai pada setiap waktu, 
dan lebih disukai pada lima waktu, yaitu: 

1) Ketika akan shalat, baik bersuci dengan air maupun dengan tanah, 
atau tidak bersuci, seperti orang yang tidak mendapatkan air atau 
tanah. 

2) Ketika wudhu. 

3) Ketika membaca Al-Qur‘an. 

4) Ketika bangun tidur. 

5) Ketika bau mulut berubah. 

Ibnu Daqiq Al-Td berkata, “Rahasia yang terkandung padanya —yaitu 
bersiwak pada setiap shalat- bahwa kita diperintahkan pada setiap kondisi 
ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar dalam kondisi 
yang sempurna dan suci, sebagai bentuk memuhakan ibadah. 

Ada yang mengatakan bahwa perintah itu berkaitan dengan malaikat, 
yaitu bahwa malaikat tersebut meletakkan mulutnya pada mulut orang 
yang membaca Al-Qur‘an dan merasa terganggu dengan bau yang jelek 
maka disunnahkanlah siwak lantaran hal tersebut, pendapat ini cukup 
bagus. 

Zhahirnya hadits di atas tidak mengkhususkan disukainya bersiwak 
bagi shalat tertentu, baik ketika sedang berpuasa maupun tidak. Asy- 


::4 


( UL/f >) Hadits ini dha’if, dilemahkan oleh Al-Haitsami dalam Al-Majma ’ (2/100) 



94 0 j£>*UBULUS-SALAM JMdPertcmta 


Syafii berkata, “Tidak disunnahkan bersiwak setelah matahari condong 
ke atas —meninggi- pada saat berpuasa, agar bau mulut yang disukai oleh 
Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak hilang.” Dapat dijawab bahwa bau mulut 
tersebut tidak dapat hilang dengannya, karena ia bersumber dari kosongnya 
lambung dan tidak dapat dihilangkan dengan bersiwak. 

Kemudian, apakah disunnahkan bagi yang akan shalat meskipun ia 
telah berwudhu sebagaimana disebutkan hadits, Pada setiap shalat ? Ada 
yang berpendapat bahwa disunnahkan, dan yang lain mengatakan tidak 
kecuali pada saat akan berwudhu, sebagaimana hadits di atas yang 
berbunyi, “Bersama setiap wudhu”, hadits ini memberikan batasan terhadap 
hadits yang berlaku secara mutlak yaitu, Setiap shalat , bahwa yang 
dimaksudkan adalah setiap kah wudhu untuk shalat. 

Seandainya dikatakan, hendaknya memperhatikan kondisi-kondisi 
disyariatkannya siwak. Maka jika telah berlalu waktu yang panjang di 
mana bau mulut telah berubah dengan hal-hal yang dapat merubahnya, 
seperti makan makanan yang berbau, lama diam, banyak bicara, tidak 
makan dan tidak mmum, ketika itu siwak disyariatkan meskipun tidak 
berwudhu, dan jika bau mulut tidak berubah maka tidak disyariatkan. 

Perkataannya dalam mendefinisikan siwak secara istilah, “Atau yang 
semacamnja”, yakni seperti potongan dahan. Yang mereka maksudkan 
adalah setiap yang dapat menghilangkan perubahan bau mulut, seperti 
sobekan kain, jari kasar dan air dingin, dan lebih baik jika siwak tersebut 
dari pohon arok dalam kondisi yang sedang, tidak terlalu kering yang 
dapat melukai gusi, dan tidak terlalu basah yang tidak dapat membersihkan 

&&• 


cJ% Jjk jUd .stjkji '\yfj jpj .V * 

0 y y 

' ' '. 0 ' ' * l ' \ ' '. °'° \ ' • ' ° • ' - S " - \' ' 

J ~<■ j*-> 

jL <.cJjJ\ <J\ a 'J- J**^ J 

tol y> <sJ% tj--*£3l J\ J 

^Jl-j JJs' a5iI JLp <Al J j j : Jl3 tJJJi J^j <sJ~*J\ ^ 

' » *. * ' ® ' f; 

. aJLp (JAl» . U_a> y^ w 


30. Dari Humran bahwa Utsman Radhiyallahu Anhu minta air wudhu, lalu 
ia mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian berkumur-kumur 



<=^Otab ^Thaharah $ 95 


dan tnemasukkan air ke dalam hidungnya lalu menghembuskannya, 
kemudian ia membasuh wajahnya tiga kali, kemudian ia mencuci tangan 
kanannya hingga siku tiga kali, kemudianyang kiri seperti itu, kemudian 
ia mengusap kepalanya, kemudian mencuci kaki kanannya hingga mata 
kaki tiga kali, kemudianyang kiri seperti itu, kemudian berkata, “A.ku 
melihat Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu seperti 
wudhuku ini. M05 

Biografi Perawi 

Humran adalah Ibnu Aban Maula Utsman bin Affan yang dikirim 
kepadanya oleh Khalid dari salah satu tawanan perangan, lalu ia 
dimerdekakan oleh Utsman. 

Penjelasan Kalimat 

“Bahwa Utsman Radhiyallahu Anhu,yaitu Ibnu Affan minta air wudhu (yaitu 
air yang akan ia gunakan berwudhu) maka ia mencuci kedua telapak tangannya 
tiga kali (ini adalah sunnah wudhu menurut kesepakatan para ulama, bukan 
mencucinya tiga kali ketika bangun tidur sebagaimana yang akan 
disebutkan haditsnya, tetapi ini adalah sunnah wudhu. Maka seandainya 
ia bangun tidur kemudian hendak berwudhu, tersebut dalam hadits bahwa 
ia mencucinya tiga kali karena bangun tidur kemudian mencucinya tiga 
kali untuk wudhu. Juga mengandung makna menyatukannya) kemudian ia 
berkumur-kumur (al-Madhmadhatu (berkumur) adalah memasukkan air ke 
dalam mulut kemudian memuntahkannya. Wudhu yang sempurna adalah 
memasukkan air ke dalam mulut kemudian memutar-mutarnya lalu 
memuntahkannya, demikian yang terdapat dalam Asy-Syarh. Sedang dalam 
Al-Qamus : berkumur yaitu menggerak-gerakkan air dalam mulut, ia 
menyebutkan menggerak-gerakkan dan tidak menyebut memuntahkan. 
Tidak disebutkan dalam hadits Utsman apakah ia melakukan hal itu satu 
ataukah tiga kali. Akan tetapi dalam hadits Ah Kadhiyallahu Anhu bahwa 
ia berkumur-kumur lalu memasukkan air ke dalam hidung dan 
menghembuskannya dengan tangan kirinya, ia melakukannya tiga kah, 
kemudian berkata, “Ini/ah wudhu Nabi Allah. ’) 106 dan memasukkan air ke 
dalam hidung ( Al-Istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam hidung dan 
menariknya dengan napas sampai ujungnya) dan menghembuskannya ( Al- 
Istintsar menurut jumhur ahh bahasa dan ahh hadits serta para fuqaha 
adalah mengeluarkan air dari hidung setelah menghirupnya) kemudian ia 


' 3 (C?^) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (159), Shahih Muslim (226) 
Hadits ini shahih, Shahih An-Nasa‘i (91) 


96 $ jSuBULUS-SALAM Jttid Pertama 

membasuh wajahnja tiga kali, kemudian ia mencuci tangan kanannya (dalam 
hadits ini terdapat keterangan rinci terhadap apa yang disebutkan secara 
global dalam ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta’ala , “dan tanganmu ..” 
(Al-Maidah: 6) dan bahwa Dia mendahulukan yang kanan) sampai siku 
(kata Ilaa, pada dasarnya adalah berarti hingga ujung, tetapi terkadang 
pula digunakan dengan makna ma'a (bersama). Dan hadits-hadits telah 
menerangkan bahwa inilah yang dimaksudkan. Sebagaimana dalam hadits 
jabir, “Behau Shallallahu Alaihi wa Sallam memutar-mutarkan air atas kedua 
sikunya. ” Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam). Dikeluarkan oleh Ad- 
Daraquthni dengan sanad dha’if' 01 , dan dikeluarkan dengan sanad hasan 
pada sifat wudhu Utsman, bahwa ia mencuci kedua tangannya hingga 
kedua siku hmgga ta mengusap ujung-ujung kedua lengan, 1 "* dan menurut 
Al-Bazzar dan Ath-Thabrani dari hadits Wa'il bin Hujr pada sifat wudhu, 
“Dan beliau mencuci kedua siku hingga meliwati siku. ” 109 Dan dalam Ath- 
Thawi dan Ath-Thabrani dari hadits Tsa’labah bin Ubbad dan ayahnya,^ 
“Kemudian ia mencuci kedua sikunya hingga air mengalir di atas kedua sikunya. 
Hadits-hadits ini sahng menguatkan satu dengan yang lainnya. 

Ishaq bin Rahawaih berkata, “Ilaa”, dalam ayat di atas mengandung 
makna al-Ghayah (hingga ujung) dan mengandung makna ma a (bersama), 
maka sunnah (hadits) menjelaskan bahwa dengan makna ma a. 

Asy-Syafii berkata, “Saya tidak mengetahui adanya perbedaan 
mengenai masuknya kedua siku pada saat wudhu, dengan ini maka Anda 
telah mengetahui bahwa dalil telah menegaskan masuknya siku. 

Az-Zamakhsyari berkata, “Lafazh ilaa secara mutlak mengandung 
makna al-ghayah, adapun masuknya kedua siku dalam hukum yang wajib 
dibasuh atau tidak harus berdasarkan dalil, kemudian ia menyebutkan 
beberapa contoh hal tersebut. Dan Anda telah mengetahm bahwa di sim 
telah tegak dahl atas masuknya siku untuk masuk bagian yang dibasuh. 

‘Ti 'iga kali kemudianyang kiri demikian juga” maksudnya hingga siku tiga 

kah . 

“Kemudian ia mengusap kepalanya” hal ini sama dengan ayat da am 
menggunakan huruf ba\ sedang ‘masaha ’(mengusap) membutuhkan objek 
baik dengan bersamanya maupun secara sendirian. Al-Qurthubi berkata, 
“Huruf ba' di sini littadiyah, boleh dihapus dan boleh disebutkan.” Ada 
yang mengatakan bahwa ba' di sim untuk memberikan faedah makna yang 
dikandungnya. Bahwa ghusl (mencuci) secara bahasa menunjukkan yang 


107 Sunan Ad-Daraquthni (1 / 83) 

108 Sunan Ad-Daraquthni (1 / 83) 

109 Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (22/50) 





<=z/£n 'ab ^Thaharah $ 97 


dicuci, dan mashu (mengusap) secara bahasa tidak menunjukkan yang 
diusap. Maka jika seseorang berkata, ‘Imsahuu ru'uusakum‘ (usaplah 
kepalamu) niscaya sudak cukup mengusapnya dengan tangan tanpa air. 
Seolah-olah ia mengatakan, “Wamsahuu hiru'uusikum al-maa'” (usaplah 
kepala kamu dengan air). Ini termasuk al-qalb (jumlah yang dibahk), asalnya 
adalah ‘imsahuu bil maa'i ru'uusakum’ (usaplah dengan air kepala kamu). 

Tafsir Hadits 

Para ulama berbeda pendapat, apakah wajib mengusap seluruh kepala 
ataukah sebagiannya? Mereka berkata, “Ayat di atas tidak menunjukkan 
kedua hal tersebut secara khusus, sebab firman-Nya, “dan sapulah 
kepalamii” mencakup seluruh kepala atau sebagiannya. Ayat tersebut tidak 
menunjukkan bahwa harus seluruhnya dan juga tidak sebahagiannya. 

Akan tetapi yang berpendapat bahwa sah mengusap sebagiannya ia 
berkata, “Sesungguhnya As-Sunnah telah menjelaskan salah satu dari dua 
kemungkinan dari kandungan ayat di atas, yaitu yang diriwayatkan oleh 
Asy-Syafi’i 110 dari hadits Atha', “Bahwa Kasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam berwudhu, lalu membuka sorban dari kepalanya dan mengusap bagian 
depan kepalanya. ” Meskipun hadits ini mursal, tetapi menjadi kuat dengan 
disebutkannya secara marpu’ dari hadits Anas. 111 Hadits ini meskipun pada 
sanadnya ada perawi yang tidak dikenal identitasnya, tetapi keduanya 
diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dari 
hadits Utsman mengenai sifat wudhu, “Bahwa ia mengusap bagian depan 
kepalanya. ” Padanya terdapat perawi yang diperdebatkan. 

Telah ditegaskan dari hadits Ibnu Umar 112 bahwa cukup dengan 
mengusap sebagian kepala. Dikatakan oleh Ibnu Al-Mundzir dan yang 
lainnya, “Dan tidak diingkari oleh seorangpun dari shahabat.” 

Di antara ulama ada yang mengatakan, “Jika hanya mengusap 
sebahagian, maka harus disempurnakan dengan mengusap di atas surban, 
berdasarkan hadits Mughirah -akan datang- dan hadits Jabir yang 
diriwayatkan oleh Muslim. 

Dalam riwayat ini tidak disebutkan mengusap dengan berulang 
sebagaimana disebutkan pada yang lainnya, meskipun juga tidak 
disebutkan secara berulang pada berkumur-kumur sebagaimana yang telah 
Anda ketahui, dan tidak disebutkannya berarti tidak terdapat dalil 
padanya. Dan akan disebutkan komentar mengenai hal tersebut. 


110 Musnad Asy-Syafii (7) 

111 Hadist ini dha’if, Dha’ifAbu Dawud (147) 
uz MushannaJIbnu Abi Syaibah (1 /22) 


98 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

Lafazh “Kemudian ia mencuci kaki kanannya hingga kedua mata kaki tiga 
kaliT dikomentari sebagaimana halnya pada lafazh, “Mencuci tangan 
kanannya hingga siku”. Akan tetapi batasan mengenai siku telah disepakati, 
berbeda dengan kedua mata kaki yang masih diperdebatkan. Adapun 
pendapat yang masyhur adalah tulang yang tumbuh pada pertemuan betis, 
ini adalah pendapat mayoritas ulama. Diceritakan dari Abu Hanifah dan 
Al-Imamiyah bahwa tulang yang terdapat pada punggung kaki tempat 
tah sendal. Dalam masalah im terdapat diskusi dan pembicaraan panjang. 

Dalam Asy-Syarh ia berkata, “Dalil yang paling jelas, maksudnya 
menurut pendapat jumhur, adalah hadits An-Nu’man bm Basyir mengenai 
s ifat shaf dalam shalat, “Maka aku melihat seorang di antara kami melekatkan 
tumitnya pada tumityang lainnya.” 113 

Saya katakan, “Tidak asing bahwa trdak ada hujjah padanya, karena 
yang menyelisihinya berkata, “Saya menamainya tumit dan tidak 
menyelisihi kahan padanya.” Akan tetapi saya katakan, Bukan itu yang 
dimaksudkan pada ayat wudhu, karena ka'b adalah nama bagi organ tubuh 
yang menonjol yang terdapat pada punggung kaki. Yang dimaksudkan 
pada hadits Nu’man, bahwa ia menamakan ka’b yang menonjol, sementara 
tidak ada perbedaan atas penamaannya, dan kami telah menerangkannya 
pada catatan kakt dalam kitab Dhau' An-Nahar tentang rajihnya madzhab 
jumhur, dan kami telah menyebutkan dahl dahlnya di sana. 

Lafazh hadits, “Kemudian yang kiri demikian pula (yaitu sampai mata 
kaki tiga kali) kemudian ia berkata (yaitu Utsman) “Aku melihat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudbu seperti wudhuku ini.” 

Lanjutan hadits tersebut, “Maka ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Siapayang berwudhu seperti mtdhuku ini kemudian shalat 
dua rakaat, dengan jwayang tenang dan khusyu’pada kedua rakaat tersebut, 
maka diampuni dosayang telah ia lakukan.” Yaitu, tidak terhntas dalam 
jiwanya urusan duma dan segala yang tidak ada kaitannya dengan shalat. 
Jika godaan itu datang namun ia melawannya, maka dimaafkan dan tidak 
dianggap tergoda jiwanya. 

Perlu diketahui bahwa hadits di atas menunjukkan, bahwa anggota- 
anggota wudhu yang di athafkan dengan kata tsumma lakukan secara 
berurutan sebanyak tiga kah tetapi tidak berarti wajib, karena hanya sifat 
perbuatan yang mendapatkan keutamaan dan tidak berarti shalatnya tidak 
sah, kecuali jika dengan sifatnya, dan tidak dengan lafazh yang 
menunjukkan wajibnya sifat tersebut. 


Hadits ini shahih, ShahihAbu Dawud (662) 




<=^Cjtab ^/hahabah $ 99 


Mengerjakannya secara berurutan dibantah oleh Al-Hanafiyah, mereka 
berkata, “Tidak wajib.” Melakukannya dengan tiga kali, tidak wajib 
menurut ijma’ (kesepakatan para ulama). Tetapi terdapat perbedaan yang 
syad^. 

Dalil yang menyatakan tidak wajibnya adalah hadits-hadits 
menyebutkan dengan jelas bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berwudhu dua kali-dua laki, satu kali-satu kali, sebahagian anggota wudhu 
tiga kali dan yang lainnya tidak, dan disebutkan dengan jelas dalam wudhu 
behau yang dilakukannya dengan satu kali bahwa Allah tidak menerima 
shalat tanpa dengannya. 

Te rdapat perbedaan pendapat mengenai wajibny a berkumu r-ku mu r d a n 
memasukk an air ke dalam hidu ng. Ada yang berpendapat keduanya wajib, 
Jberdasarkan perintah keduan ya dalam hadits Abu Dawud dengan sanad 
shahih dan di dala mnya behau bersabda, “Dan bersungguh-sungguhlah ketika 
memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika sedang berpuasa.’ AU Dan bahwa 
beTTau selalu melakukannya dalam semua wudhunya. Yang lain 
berpen dapat bahwa kumur-kumur hukumnya sunnah, berdasarkanjiachts 
Abu Dawud dan A d-Dara quthn i, di dalamnya disebutkan, “Bahwa tidak 
sempurna shalat jalah seorang kamu hingga ia menyempurnakan wudhu 
sebaspima na dip e rin t ahkan o leh Allah Subhanahu n>a Ta’ala, maka hendaklah 
ia mencuci wajah dan kedua tangannya sampai siku, dan mengusap kepala dan 
(mencuci) kedua kakUu ngga mata kak i. ’ n 15 Beliau tidak me nyebutkan 
berkumur-kumur da n m emasukkan air ke dala m hidung. Beliau hanya 
menyĕbutkan perkara waiib yang mana shala_t tidak diterima tanpa 
dengannya. Dengan demikian dapat difahami bahwa perintah tersebut 
menunjukkan sunnah. 


. . • 0 ^ ^ 9 \ \ ' 9 j ' ' 9 f j t' ' ' ' ' 

(Sjjjr'J *UJ! ‘Ur A*"' J ^J'^Ji' 4 - ?r ji j 

.J /Ji. y '4 :sJ°J\ Jli j; 


31. Dari Ali Kadhiyallahu Anhu mengenai sifat wudhu Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam ia berkata, “Dan beliau mengusap kepalanya satu 
kali. ’ nu (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dengan 


114 (&?-'’) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (927) 

" 5 (b=f*^) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jamt’ (2420) 
116 (£<•«*) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidj (48) 







100 0 jSuBULUS-SALAM JiMPertama 

sanad yang shahih, bahkan At-Tirmidzi berkata, “Sesung- 
guhnya hadits tersebut paling shahih dalam bab ini). 

Biografi Perawi 

Ali Radhiyallahu Anhu adalah Amirul Mukminin, Abu Al-Hasan Ali 
bin Abi Thalib, putera paman Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam. 
Orang yang pertama masuk Isiam dari kalangan laki-laki menurut 
kebanyakan pendapat, meskipun umurnya ketika itu diperselisihkan. 
Tidak disebutkan dalam berbagai pendapat tersebut bahwa sudah sampai 
18 tahun, tetapi antara 16 dan 17 tahun. Ia mengikuti semua peperangan 
terkecuali Perang Tabuk. Ketika itu dia disuruh tinggal oleh Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah untuk menggantikan beliau. Beliau 
bersabda kepadanya, “Tidakkah engkau suka berperan bagiku sebagaimana 
peran Harun terhadap Nabi Musa. ” 117 

Ia diangkat menjadi khalifah sejak terbunuhnya Utsman pada hari 
JunTat 18 Dzul Hijjah tahun 35 H dan mati syahid pada Subuh hari Jum’at 
di Kufah 17 Ramadhan tahun 40 H. Ia wafat setelah terkena tiga kah 
pukulan Ibnu Muljam -semoga Allah melaknatnya- dan ada pendapat 
lain tentang ini. Masa khilafahnya selama 4 tahun 7 bulan lebih beberapa 
hari. Mengenai sifat-sifat dan keterangan berkaitan dengan kondisinya 
telah dikarang berbagai buku. Kami telah menyebutkan intinya dalam 
Ar-Raudhah An-Nadiyah Syarh At-Tuhfah Al-Uluwiyah. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini adalah potongan dari hadits yang panjang, di dalamnya 
diterangkan sifat wudhu dari awal hingga akhirnya, hadits tersebut 
menunjukkan yang telah disebutkan hadits Utsman, hanya saja penuhs — 
rahimahullah- menyebutkannya karena di dalamnya disebutkan dengan jelas 
apa yang tidak dijelaskan oleh hadits Utsman yaitu mengusap kepala satu 
kah, sedang di sini disebutkan satu kali, meskipun disebutkan dengan 
jelas mengerjakan tiga kali bagi anggota wudhu lainnya. 

Dalam hal itu para ulama berbeda pendapat: 

Kelompok pertama berkata, “Mengusap kepala tiga kah, sebagaimana 
anggota wudhu lainnya, karena ia termasuk bagian darinya”, dan telah 
ditegaskan dalam hadits bahwa mengusap tiga kali, meskipun tidak 
disebutkan dalam semua hadits yang menyebutkan tiga kah. Karena telah 
dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Utsman mengenai mengusap 


Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (3706), Shahih Muslim (24024) 


<^^UTAB SkAHARAH $ 101 


tiga kali, 118 diriwayatkan dari dua jalur dan salah satunya dishahihkan 
oleh Ibnu Khuzaimah, hadits tersebut cukup menunjukkan keabsahan 
sunnah ini.” 

Kelompok kedua me n gatakan, “Tidak disunnahkan tiga kali”, k arena 
semua hadits Utsman vang shahih -sebagaimana dikatakan Ab u Dawud- 
menunjukkan bahwa me ngusa p kepal a hanya satu kali, dan bahwa 
me ngusap itu pada dasarnya a dalah k eringanan, maka tidak boleh 
mengqiyaskannya dengan membasuh, dan bahwa jumlah itu seandainya 
juga berlaku bagi mengusap maka akan sama dengan mencuci. 

Dapat dijawab~Bahwa lingkapan Abu Dawud bertentangan dengan 
hadits yang diriwayatkannya dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah 
sebagaimana telah kami sebutkan, dan alasan bahwa mengusap pada 
dasarnya adalah keringanan merupakan qiyas yang bertentangan dengan 
nash, maka tidak dapat diterima. Perkataan bahwa ia menjadi sama dengan 
mencuci, tidak dipedulikan setelah ditetapkannya dengan syariat. 
Kemudian, riwayat bahwa hal tersebut ditinggalkan tidak bertentangan 
dengan riwayat fil (perbuatan) meskipun riwayat meninggalkannya lebih 
banyak, karena pembicaraannya tidak wajib tetapi sunnah, terkadang 
boleh dikerjakan dan terkadang boleh juga ditinggalkan. 

Dan dikeluarkan hadits Ah Radhiyallahu Anhu, oleh An-Nasa c i dan At- 
Tirmidzi dengan sanad yang shahih. Bahkan At-Tirmidzi mengatakan 
bahwa hadits tersebut pahng shahih dalam bab ini. Dan dikeluarkan oleh 
Abu Dawud dari enam jalan, dan pada sebagian jalannya tidak disebutkan 
berkumur-kumur dan istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung), dan 
pada yang lainnya, “Beliau mengusap kepalanya hingga tidak menetes.” 119 


: JlS \lup U-glp 4JJ| '^f> j JJ Jjj 1 -LP j ,H 

't* ' ' \ °'\ ' i' ' f' V ^ I f' *\0 * ' S s s' 

-jai) J j 

* ' ' / / “ 

t-s * ' s 0 ' } ^ ' 

IJj (^jJl OlSJjl ^Jl 


32. Dan Ahdillah bin Zaid bin Ashim Radhiyallahu Anhuma tentang sijat 
wudhu ia berkata, “Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengusap kepalanya dari depan sampai belakang. M2 ° (Muttafaq Alaih) 


118 <c5j*^> Hadits ini shahih, ShahihAbu Dawud (110) 

119 Haditsini shahih, ShahihAbuDan>ud{ 114), dan perhatikan (111,112,113) 

120 (C^) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (185-186), Shahih Muslim (235) 





102 $ jSuBULUS-SALAM JiBdPerttmta 

Dalam satu lafa%h bagi keduanya, “Beliau memulai dari bagian depan 
kepalanya (dan menariknya) hingga ke tengkuknya, kemudian 
mengembalikan keduanya ke tempat ia memulai darinya. ” 121 

Biografi Perawi 

Abdullah bin Zaid bin Ashim adalah kaum Anshar Al-Mazini, dari 
Bani Mazin bin An-Najjar. Ikut serta dalam perang Uhud. Dialah yang 
membunuh Musailamah Al-Kadzdzab dan dibantu oleh Wahsyi. Ia 
terbunuh pada tahun 63 H, bukan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih 
yang akan disebutkan haditsnya pada bab adzan. Sebagian ulama hadits 
keliru padanya, oleh karenanya kami tegaskan di sini. 

Tafsir Hadits 

Hadits di atas menerangkan tatacara mengusap kepala, yaitu mengambil 
air dengan kedua tangan lalu mengusap dari depan ke belakang. Dalam 
hal ini para ulama berbeda dalam tiga pendapat: 

Pertama-, Memulainya dengan bagian depan kepala (tempat tumbuhnya 
rambut kepala yang pahng depan) lalu menariknya hingga bagian belakang, 
kemudian mengembalikan keduanya ke tempat ia memulai darinya, yaitu 
permulaan tempat tumbuhnya rambut pada perbatasan wajah, ini yang 
dipahami dari zhahir perkataannya, “Beliau memulai dengan bagian depan 
kepalanya dan menarik keduanya hingga bagian belakang, kemudian 
mengembalikan keduanya ke tempat ia memulai darinya”, tetapi ia menyebutkan 
sifat ini bahwa ia memulai dari belakang ke depan, karena menariknya ke 
bagian belakang disebut dengan idbaar, dan kembalinya ke depan disebut 
iqbaal. 

Dapat dijawab, bahwa huruf waw tidak menunjukkan harus berurutan, 
maka dapat diperkirakan ke belakang dan ke depan. 

Kedua; Memulai dengan bagian belakang dan menariknya ke depan, 
kemudian dikembahkan ke belakang untuk menjaga zhahir lafazh , “Ke 
depan dan ke belakang”, sebab kata iqbaal adalah ke wajah, dan idbaar ke 
bagian belakang. Cara ini telah disebutkan dalam hadits shahih, “lamemulai 
dengan bagian belakang kepalanya. ” Perbedaan dalam lafazh hadits-hadits 
tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan pada tatacaranya. 

Ketiga; Memulai dari jambul (ubun-ubun), kemudian ke arah wajah, 
lalu menariknya ke bagian belakang kepala, kemudian dikembahkan ke 
tempat memulai mengusap yaitu jambul. Sepertinya yang berpendapat 


121 Takhrij yang lalu. 


<==^jtab Jhaharah 0 103 


seperti bermaksud menjaga lafazh hadits, “Beliau memulainya dari bagian 
belakang”, juga menjaga zhahir lafazh, ‘Memulai dari depan lalu ke belakang”, 
karena jika memulainya dengan ubun-ubun maka itu benar bahwa ia juga 
memulainya dari bagian depan, juga benar bahwa ia memulai dari depan, 
karena ia menariknya ke arah wajah yaitu bagian depan. 

Abu Dawud telah meriwayatkan dari Al-Miqdam, “Bahwa Nabi 
Shallallahu yllaihi wa Sallam ketika sampai pada mengusap kepala, beliau 
meletakkan tangannya pada bagian depan kepalanya, lalu menjalankan keduanya 
hingga ke bagian belakang, kemudian mengembalikannya ke tempat ia memulai 
darinya U3 , hadits ini sangat jelas maksudnya, zhahirnya bahwa 
pelaksanaannya diberikan pihhan padanya, dan bahwa tujuan dari hal 
tersebut adalah mengusap kepala secara keseluruhan. 


(*J °lljlp 4)1 jJJ j ,VT 

| (• 0yt i'' ' ' ' 0/. f o . «// . 56» . os so . ° f 

• 5^ ~i C A-j ^ I I j (,A^\ jj 

>' * ' ' & .' o 6 s 0 f 

4>zS>r^ j Cyl^J) J 2j)2 JJ I j>-\ 


3 3. Dari Abdullah bin A.mr Radhiyallahu Anhuma tentang sijat wudhu ia 
berkata, “Kemudian beliau mengusap kepalanya, dan memasukkan kedua 
jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya, dan mengusapkan kedua ibu 
jarinyapada bagian luar kedua telinganya. ” 24 (HR. Abu Dawud dan 
An-Nasa i, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah). 


Biografi Perawi 

Abdullah bin Amr adalah Abu Abdurrahman atau Abu Muhammad, 
Abdullah bin Amr bin Al-Ash bin Wa‘il As-Sahmi Al-Qurasyi. Nasabnya 
bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada Ka’b bin 
Lu ai. Ia masuk Islam sebelum ayahnya, dan ayahnya lebih tua 13 tahun 
darinya. Abdullah adalah seorang yang hafizh, alim dan abid (ahh ibadah). 
Ia wafat pada tahun 63 H, ada yang mengatakan tahun 73 H, dan ada 
pula yang mengatakan selain itu. Tempat wafatnya diperselisihkan, ada 
yang berpendapat di Makkah, di Tha‘if atau di Mesir. 


123 (jJJ) Hadits ini shahih, ShahihAbu Dawud (122) 

124 Cr^) Hadits ini hasan shahih, ShahihAbu Dawud (135) 



104 4 J^UBULUS-SALAM JiMPertama 


Penjelasan Kalimat 

“Kemudian beliau mengusap (yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallani) 
kepalanya, dan memasukkan kedua jari telunjuknya (yang dimaksud adalah 
kedua jari telunjuk kiri dan kanan, dinamai sabbahah karena keduanya 
diisyaratkan ketika bertasbih) ke dalam kedua telinganya dan mengusap dengan 
kedua ibu jarinya bagian luar kedua telinganya. 


Tafsir Hadits 

Hadits di atas sama dengan hadits-hadits yang pertama tentang sifat 
wudhu. Penulis menyebutkannya untuk menjelaskan tentang tatacara 
mengusap kedua telinga yang belum dijelaskan oleh hadits-hadits 
sebelumnya. Oleh karenanya, penulis hanya menyebutkan bagian dari 
hadits itu. 

Mengenai mengusap kedua tehnga, telah diriwayatkan dalam beberapa 
hadits; di antaranya adalah hadits Al-Miqdam bm Ma’dikarib yang 
diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ath-Thahawi dengan sanad hasan, 
hadits Ar-Rubayyi’ yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits Anas 
diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Hakim, dan hadits Abdullah 
bin Zaid, di dalamnya disebutkan, “BahwaNabi Shallallahu Alaihi wa Sallam^ 
mengusap kedua telinganya dengan air selainyang digunakan untuk kepalanya. 
125 Mengenai hadits im Al-Baihaqi berkata, “Im adalah isnad shahih”, 
meskipun dikomentari oleh Ibnu Daqiq Al-Id dan berkata, “Yang terdapat 
dalam hadits itu, “Dan beliau mengusap kepalanya dengan air bukan sisa dari 
kedua tangannya. ” Dan ta tidak menyebutkan kedua tehnga, dan diperkuat 
oleh penuhs bahwa juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi 

demikian itu. 

Para ulama berb eda pendapat, apakah mengambil air baru untuk telinga, 
ataukah keduanya diusap den gan sisa air mengusap k epalaMjadits-hadits 
^telalwnenyebutkan kedua pendapat tersebut, dan sebentar lagi akan 
dikomentari. \\'b> 


j aIIp am! <0)1 j Jli : Jli <up- <0)1 j * 

c. 1 'i jUalc_!l jli ,Ujlj yj °^ J gill^l lil 


, 4-JlP yJHu 9 . 


125 Insya Allah akan disebutkan takhrijnya. 



<=^ClTAB SkAHARAH $ 105 


34. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Apabila salah seorang dari 
kalian bangun tidur, maka hendaklah beristintsar tiga kali, karena 
sesungguhnya setan bermalam di dalam khaisyum (lubang hidung)nya. ” I2C 

(Muttafaq Alaih). 

Penjelasan Kalimat 

“Apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya (baik pada waktu malam 
maupun siang hari) maka hendaklah ia beristintsar tiga kali (dalam Al-Qamus, 
istantsar artinya menghirup air ke dalam hidung kemudian 
menghembuskannya. Terkadang dalam satu hadits disebutkan keduanya, 
maka jika demikian istintsar artinya menghembuskan air dari hidung dan 
istinsyaq artinya menghirup air ke dalam hidung) karena sesungguhnya setan 
bermalam dalam khaisyum (lobang hidung)nya (yaitu bagian hidung paling atas, 
ada yang mengatakan hidung secara keseluruhan, yang lain mengatakan 
tulang tipis lagi lunak pada ujung hidung yang terdapat antara hidung 
dan otak).” 

Tafsir Hadits 

Hadits tersebut adalah dalil wajibnya bctistintsar ketika bangun tidur 
secara mutlak, tetapi dalam riwayat Al-Bukhari, “Apabila salah seorang 
kamu bangun dari tidurnya lalu berwudhu, maka hendaklah beristintsar tiga kali, 
karena sesungguhnya setan. ” 127 Maka di sini ia membatasi perintah mudak 
tadi dengan perintah berwudhu, dan membatasi bangun tidur dengan tidur 
di malam hari, sebagaimana dijelaskan oleh lafazh “yabiitu” sebab lafazh 
tersebut menunjukkan ddur pada waktu malam. Dan boleh jadi ada yang 
mengatakan bahwa lafazh tersebut berlaku secara umum, maka tidak ada 
perbedaan antara tidur pada waktu malam dan siang. 

Hadits tersebut juga termasuk di antara dalil bagi yang berpendapat 
wajibnya istintsar tanpa berkumur-kumur, yaitu pendapat Ahmad dan 
jama’ah. Sedang jumhur berkata, “Tidak wajib”, tetapi perintah tersebut 
menunjukkan sunnah, mereka berdasarkan dalil sabda Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap Arab Badui, “Berwudhulah sebagaimana 
yang diperintahkan Allah kepadamu M28 , lalu beliau menjelaskan kepada 
orang Arab Badui tersebut dalam sabdanya, “Tidak sempurna shalat salah 
seorang kamu hingga ia menyempurnakan wudhu sebagaimanayang diperintahkan 


126 (C?^) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (3295), Shahih Muslim (238) 

127 Akan ditakhrij sebentar lagi Insya Allah. 

128 Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmids) (302) 




106 ® jSuBUL US-SALAM JiMPertama 


Allah, ia memhasuh wajah dan kedua tangannya hingga kedua siku, dan mengusap 
kepala dan mencuci kedua kaki hingga mata kaki”, sebagaimana dikeluarkan 
oleh Abu Dawud dari hadits Rifa’ah 129 , dan karena telah ditegaskan dalam 
riwayat sifat wudhu behau Shallallahu Alaihi wa Sallam dari hadits Abdullah 
bin Zaid, Utsman dan Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa keduanya 
tidak disebutkan, meski wudhu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam telah 
sempurna, juga keduanya disebutkan, dan itu adalah dalil sunnah. 

Berkenaan dengan sabda beliau, “Setan hermalam ”, Al-Qadhi Iyadh 
berkata, “Boleh jadi mengandung makna sebenarnya, sebab hidung adalah 
salah satu saluran tubuh yang sampai ke hati dengan penciuman, dan 
tidak ada satupun dari saluran tubuh yang memihki katup kecuali hidung 
dan tehnga.” Disebutkan dalam hadits, “Sesungguhnya setan tidak dapat 
memhuka penutup tersebut” 13 °, dan disebutkan dalam hadits perintah 
menutup mulut ketika menguap agar setan tidak masuk ke dalam mulut 
pada saat itu. 131 Juga mengandung makna isti’arah, karena debu yang 
menjadi basah dalam hidung adalah kotoran yang sama dengan setan. 
Saya katakan, bahwa yang pertama lebih kuat. 


s- . .A-o ' li' * < ° ° U ,' f '\. *l o ^° . , *°' 

LgJL»Jy jlj^jl oJj (j? 

.1ail iJlA j c4-Ip . o-b O-jIj ^jjl (Jjjds 4jI* 


“Dan darinya, “Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka 
janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 
tiga kali, karena ia tidak tahu di mana posisi tangannya saat tidur .” 132 

(Muttafaq Alaih dan ini adalah lafazh Muslim). 


Penjelasan Kalimat 

“Apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia 
memasukkan tangannya (tidak termasuk dalam kategori ini jika memasukkan 
tangan dengan timba untuk mengambil air, hal itu boleh sebab tidak 
termasuk memasukkan tangan, diriwayatkan dengan lafazh, ‘janganlab 
memasukkan”, tetapi yang dimaksud adalah memasukkan tangan ke dalam 
air, bukan mengambil) di dalam bejana (tidak termasuk kolam) sebelum ia 
mencucinya tiga kali, karena ia tidak tahu di mana posisi tangannya saat tidur.” 


129 Hadits mi shahih, Shahth A.bu Dawud (858) 

130 (jjCo) Hadits ini shahih, Shahih ALBukban (3304), Shahih Muslim (2012) 

131 Hadits ini shahih, Shahih Muslim (2994) 

132 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (162), Shahih Muslim (278) 



<=^CrrAB C/haharah $ 107 


Tafsir Hadits 

Hadits tersebut menunjukkan wajibnya mencuci tangan bagi yang 
bangun dari tidur, baik malam ataupun siang. Dan yang mengatakan bahwa 
yang dimaksud adalah tidur di malam hari adalah Imam Ahmad, 
berdasarkan sabdanya, “baatat” (tidur malam)” ini adalah qarinah (indikasi), 
maksudnya tidur pada malam hari —sebagaimana telah disebutkan- tetapi 
diriwayatkan dengan lafazh, idqaa qaama ahadukum minallail (jika salah 
seorang kamu bangun dari tidur di waktu malam) menurut Abu Dawud 
dan At-Tirmidzi dari jalur lain shahih ni , tetapi dapat dibantah bahwa 
keterangannya menunjukkan dimasukkannya tidur pada siang hari dengan 
tidur pada waktu malam. 

Yang lainnya berpendapat -yaitu Asy-Syafii, Malik dan yang lainnya- 
bahwa perintah dalam riwayat, “Maka hendaklah ia mencucinya” 
menunjukkan sunnah, dan larangan dalam riwayat ini adalah menunjukkan 
karahah (makruh). Qarinahnya adalah disebutkannya jumlah. Karena 
penyebutannya pada najis yang tidak ada bendanya adalah dahl sunnah. 
Juga menjelaskan sesuatu perintah yang menimbulkan keraguan, dan 
keraguan tidak menunjukkan wajib dalam hukum ini. Oleh karenanya, 
tetap mengacu pada hukum asal, yakni suci. 

Kemakruhan itu tidak dapat hilang tanpa mencucinya tiga kah. Ini 
berlaku bagi yang bangun tidur. Adapun bagi yang hendak berwudhu tetapi 
tidak bangun dari tidur maka dianjurkan baginya berdasarkan hadits yang 
telah disebutkan pada sifat wudhu. Tidak makruh jika ditinggalkan, 
lantaran tidak adanya dalil yang melarangnya. 

Jumhur berpendapat bahwa larangan dan perintah tersebut karena 
kemungkinan adanya najis di tangan. Dan jika seseorang mengetahui di 
mana posisi tangannya saat tidur, seperti orang yang membalut tangannya 
dengan kain lalu ia bangun dalam kondisi yang sama, maka tidak 
dimakruhkan baginya memasukkan tangannya meskipun disunnahkan 
mencucinya sebagaimana yang bangun tidur. Yang lainnya mengatakan, 
“Perintah mencuci adalah ta’abbudi, maka tidak ada perbedaan antara 
yang ragu dengan yang yakin. Dan pendapat mereka ini lebih kuat, 
sebagaimana yang telah berlalu. 


133 <&?*) Hadits ini shahih, ShahihAbu Dawud (103) 



108 0 (^UBULUS-SALAM JMdPertama 


& k S^j J« :J« & Ai 

S\ ni ^ ^Jij j ,gO>V\ j* J&- j cf °^ 

I/ ■=*j b y j >^j^' 


owj^ b| :^'jj 


35. Dari Laqith bin Shabirah Radhiyallabu Anhu la berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sempurnakanlah wudhu, dan 
sela-selalah antara jari jemari, dan bersungguh-sungguhlah ketika 
beristinsyaq, kecuali. bila engkau sedang berpuasa. ,fl ’ 4 (HR. Al-Arba’ah, 
dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah) Dan bagi Abu Dawud 
dalam satu riwayat, “Apabila engkau berwudhu maka berkumur- 
kumurlah. ” 135 


Biografi Perawi 

Laqith adalah Ibnu Amir Ibnu Shabirah, julukannya Abu Razin - 
sebagaimana dikatakan Ibnu Abdil Bar- seorang shahabat yang sangat 
masyhur, termasuk penduduk Tha if. 

Penjelasan Kalimat 

“Sempurnakanlah wudhu (Al-lsbagh yaitu menyempurnakan (membasuh) 
seluruh anggota wudhu) dan sela-selalah antarajarijemari (yang dimaksudkan 
adalah jari-jan kedua tangan dan kaki, dan telah disebutkan dengan jelas 
dalam hadits Ibnu Abbas, ‘Jika engkau berwudhu, maka sela-selalah ruasjan 
kedua tangan dan kakimu’™, akan disebutkan perawmya sebentar lagi) dan„ 
bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyaq kecualijika engkau sedang berpuasa. 

Dan bagi Abu Dawud dalam satu riwayat, ‘Jika engkau berwudhu, maka 
berkumur-kumurlah.” Juga dikeluarkan oleh Ahmad, Asy-Syafii, Ibnu Al- 
Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan dishahihkan oleh At- 
Tirmidzi dan Al-Baghawi serta Al-Qaththan. 

Tafsir Hadits 

Hadits tersebut menunjukkan wajibnya menyempurnakan wudhu, yaitu 
membasuh atau mengusap seluruh anggota wudhu. Dalam Al-Qamus, 

(jyC*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (927) 

»5 (JyW) Hadits ini shahih, ShahihAbi Dawud (144) 

‘36 Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (452) 





<^£itab ^Thaharah $ 109 


lafazh ‘asbagba al-mtdhu’ yakni meratakan air dan menyempurnakan hak 
setiap anggota wudh u. Membasuh tiga kah pada an g gota wudhu tidak 
diwajibkan, tetapi hanya sunnah. Tidak boleh lebih dari tiga kali. Maka 
jika ragu apakah telah mencuci anggota wudhu dua kali ataukan tiga kali, 
hendaknya dihitung membasuhnya dua kah. 

Al-Juwaini berkata, “Mengerjakan wudhu hanya tiga kali dan tidak 
boleh melebihkannya, karena dikhawatirkan melakukan bid’ah.” 

Adapun yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia mencuci kakinya 
tujuh kah, maka perbuatan shahabat tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, 
dan hal itu dapat dipahami bahwa ia mencuci najis empat kah yang tidak 
dapat hilang melainkan dengan jumlah tersebut, dan juga dalil atas 
wajibnya menyela-nyela ruas jari. 

Telah ditegaskan pula dalam hadits Ibnu Abbas sebagaimana telah 
disebutkan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah dan 
Al-Hakim 137 dan dihasankan oleh Al-Bukhari. 

Adapun cara meratakan air pada anggota wudhu adalah menyela-nyela 
bagian yang dibasuh dengan jari kelingking tangan kiri. Ini tidak terdapat 
dalam nash, hanya saja Al-Ghazali berkata, “Dilakukannya dengan tangan 
kiri diqiaskan atas istinja’”, dan dimulai dengan bagian bawah jari. Abu 
Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Al-Mustaurid bin 
Syaddad, ‘!Aku melibat Kasu/ullab Shallallahu Alaihi wa Sallam jika berwudhu 
beliau menggosok ruas jari-jari kakinya dengan jari kelingkingttya. ” 138 Dalam 
lafazh lain bagi Ibnu Majah, “jukhallil” (menyela-nyela), sebagai ganti 
dari “jadluku” (menggosok). 

Hadits tersebut menunjukkan perintah untuk bersungguh-sungguh 
dalam b<existinsjaq (memasukkan air ke dalam hidung) bagi yang tidak 
berpuasa, namun tidak dianjurkannya bagi yang sedang berpuasa agar air 
tidak turun ke tenggorokannya yang dapat merusak puasanya. Hal itu 
menunjukkan bahwa muba/aghah (bersungguh-sungguh) tidak wajib, sebab 
seandainya wajib niscaya tidak diperbolehkan meninggalkannya. 

Sabda bcliau da lam riwayat Abu Dawud, “Jika ens.kau berwudhu, maka 
berkumur-kumurl ah”, dijadikan dahl wajibnya berkumur-kumur. Bagi yang 
berg endapat bah wa berkum ur-kumur tidak wajib, ia menjadik annya 
sunn ah dengan indikasi yang telah disebutkan dalam hadits RjtTalT bin 
Raf f mengenai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallam terhadap 
Arab Badui berkenaan dengan tatacara wudhu, yangmana shalat tidak~ 
sah tanpa dengannya. Dalam tatacara wu dhu tersebut tidak disebutk an 
kumur-kumur dan istinsjaq. 

13 (C?~> Hadits mi hasan shahih, Sbahih At-Tirmidij (39) 

138 Hadits ini shahih, Shabih At-Tirmidj (40) 


110 $ jSuBULUS-SALAM JiHdPertama 


oisr '^Lj yi oi «£ ii oiii j .n 


. X £ . X 0 

as * * o ts Z S ■ oH. ts so ‘ 0 -». -• 7 , 

,A*jy>- ^jj) A>sj>o -*sj A>-j >-i .f.jv5jJS 


36. Dari Utsman YLadhiyallahu A.nhu, “Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam menyela-nyela jenggotnya ketika berwudhu. ” 139 (HR. At- 
Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah). 


Biografi Perawi 

Utsman Kadhiyallahu Anhu adalah Abu Abdillah Utsman bin Affan Al- 
Umawi Al-Qurasyi. Salah seorang Khahfah yang empat dan salah seorang 
dari sepuluh yang pertama masuk Islam. Ia hijrah ke Habasyah dua kali 
dan menikahi dua puteri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Saliam. Yang 
pertama menikah dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahkannya dengan Ummu Kaltsum. Ia 
diangkat menjadi Khalifah pada hari pertama bulan Muharram tahun 24 
H, dan terbunuh pada hari Jum’at 18 Dzulhijjah tahun 35 H. Dikebumikan 
pada malam Sabtu di Baqi’, usianya 82 tahun dan ada yang mengatakan 
selain itu. 


Tafsir Hadits 

Hadits tersebut dikeluarkan oleh Al-Hakim, Ad-Daraquthni dan Ibnu 
hibban dari riwayat Amir bin Syaqiq dari Abi Wa‘il. 140 Al-Bukhari berkata, 
“Haditsnya hasan.” Dan Al-Hakim berkata, “Kami tidak mengetahui ada 
cacat padanya dalam kondisi bagaimanapun”, ini perkataannya, dan telah 
di dhadjkan oleh Ibnu Ma’in. 

Al-Hakim meriwayatkan beberapa syahid dari Anas, Aisyah, Ah dan 
Ammar Radhiyallahu Anhum bagi hadits tadi. Penuhs berkata, “Dan di 
dalamnya juga ada dari Ummi Salamah, Abi Ayub, Abi Umamah, Ibnu 
Umar, Jabir, Ibnu Abbas, dan Abi Ad-Darda'. Dan telah disebutkan, 
bahwa semuanya dhaif kecuali hadits Aisyah. Dan berkata AbduUah bin 
Ahmad dari bapaknya, “Tidak disyariatkan menyela-nyela jenggot 
sedikitpun.” 

H adits Utsman ini menu njukkan disyariatkannya menyela-nyela 
jenggot. Mengenai wajibnya~hal ini terdapat perbedaan pendapat di 
kalangan~u1xma7AfenUr uT"A1-Hadawiyah , menye la-n yela jenggot 
hukumnya wajib sebagaimana halnya sebelum jenggot itu tumbuh. Banyak 



139 Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidj (31) 

140 Sunan Ad-Daraquthni { 1/86) 






<=J^JTAB HAHARAH 0 111 


hadits mengcnai perintah menyela-nyela, akan tetapi semuanya tak luput 
d ari cacat dan k elemahan, maka tidak dapat dijadikan hujjah dalam 
mewajibkannya. 


'j) j Jb» t)f Jbj jJ iul jIp Jp j .rv 

*•.*'*, " /I f •*'.*.?• ' * * o 'V 

jjI <bt?w3 j -U^-l <e>r_^p| .UPIdijJu Ju 


37. 17 Abdillah bin 7.aid JLadhiyallahu Anhu, “Bahiua Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam diberikan (air) sebanyak 2/3 mud, maka beliau 
menggosok lengannya .” 141 (HR. Ahmad, dan dishahihkan oleh 
Ibnu Khuzaimah). 


Penjelasan Kalimat 

“Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan (air) sebanyak 2/3 mud 
(dalam Al-Qamus , mud adalah takaran, yaitu dua liter, atau satu 1 /3 liter, 
atau sebanyak isi telapak tangan sedang, jika mengisi keduanya lalu 
membentangkannya, oleh karena itu dinamailah mud. Saya telah 
mencobanya ternyata hal itu benar) lalu beliau menggosok lengannya” 
Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Ummi Umarah Al-Anshariyah 
dengan sanad hasan, “Bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu 
pada bejanayang di dalamnya terdapat air sebanyak 2/3 mud. ” 142 Diriwayatkan 
oleh Al-Baihaqi dari hadits Abdullah bin Zaid, 143 2/3 mud adalah ukuran 
minimal yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berwudhu. Adapun hadits yang menyebutkan bahwa behau berwudhu 
dengan 1/3 mud tidak ada asalnya. Telah dishahihkan oleh Abu Zur’ah 
dari hadits Aisyah dan Jabir, “Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
pernah mandi dengan satu Sha’ dan berwudhu dengan satu mud. ” 144 

Muslim meriwayatkan hadits yang sama dari Sahnah 145 dan Abu Dawud 
dari Anas, “Beliau berwudhu dari bejana yang isinya 2 liter. ’ n46 Dan 
diriwayatkan oleh At-Tirmtdzi dengan lafazh, “Sah wudhu dengan dua liter 
(air)” 141 , semua hadits tersebut menunjukkan keringanan dalam air wudhu. 

Saya tidak menemukan lafazh ini dalam Musnad Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. 
Diriwayatkan oleh Al-Hakim (1 /243). 

142 (Cf w ’> Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (94) 

143 Sunan Al-Baihaqi (1/196) 

144 (C^) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (92, 93) 

145 Hadits ini shahih, Shahih Muslim (326) 

146 (i -vV ) Hadits ini dhaif, Dha’if Abi Dawud (95) 

147 (C^) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidj (609) 



112 0 <SuBUL US-SALAM Jilid Pertama 

Dan telah diketahui larangan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai 
berlebih-lebihan dalam menggunakan air, sebagaimana yang pernah 
diberitakan bahwa akan datang satu kaum yang melampaui batas dalam 
wudhu. Maka barangsiapa yang melampaui batas yang telah disebutkan 
oleh syanat bahwa sah wudhu dengannya, berarti la telah berlebih-lebihan, 
dan hal itu diharamkan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tni 
untuk mendekatkan bukan membatasi, tidaklah jauh (dan kebenaran). 
Akan tetapi yang lebih baik dalam menjalankan syariat adalah menyamai 
akhlak behau Shallallahu Alaihi n>a Sallam dan mencontohnya dalam ukuran 
tersebut. 

Dalam hadits tersebut terdapat dalil disyanatkannya menggosok 
anggota wudhu. Tetapi terdapat perbedaan, yang mengatakan wajib ta 
berdasarkan hadits ini, dan yang mengatakan tidak wajib, ia mengatakan 
bahwa yang dipenntahkan dalam ayat adalah mencuci, dan tidak 
disebutkan menggosok. 


,d' U :<UP J 

:JiiL J 'J\ '1* jJ 

/ * 2 s , y / g / 

' s S O ' ' 




38. Da« darinja, “Bahwa ia melihat Nahi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengamhil air untuk kedua telinganya selain airjang telah digunakannja 
untuk kepalanja. M48 (HR. Al-Baihaqi) Sedangkan menurut Muslim 
dari jalur ini dengan lajagh, ‘Van beliau mengusap kepalanya dengan 
airjang bukan dari sisa kedua tangannja.” 149 Dan inilahjang lebih 
kuat. 


Tafsir Hadits 

Penuhs menyebutnya dalam At-Talkhish dari Ibnu Daqiq Al-Td, bahwa 
yang melihatnya dalam riwayat tersebut adalah dengan lafazh tni yaitu 
yang disebutkan oleh penulis, “Bahwa ltu yang lebrh kuat.” 

Penulis juga mengatakan, “Itulah yang terdapat dalam Shahih Ibnu 
Hibban dan dalam riwayat At-Tirmidzi ” Dan tidak disebutkan dalam 
At-Talkhisk bahwa diriwayatkan oleh Muslim dan kami juga tidak 
mehhatnya dalam Shahih Muslim. 

Al-Baihaqi (1/465) 

149 Shahih Muslim (136) 




^JJlTAB J/HAHARAH $ 113 


Jika demikian, maka mengambil air baru untuk mengusap kepala adalah 
keharusan, dan itulah yang disebutkan dalam beberapa hadits. .. Ha dits 
Al-Baihaqi ini adalah da hl ba g i Ahma d dan Asy-Syafi’i bahwa harus 
men ga mbil air baru untuk teh nga , dan ini adalah dalil yang jelas.A3 alam 
hadits- hadits y ang telah lalu tidak disebutka n b a hwa Nabi Shallallahu 
A.laihi wa Sall am mengambil air baru. Tetapi tidak disebutkannya bukan 
berarti tidak dilakukan. Karena menurut para perawi d ari kalangan 
shaha bat. bahwa secara zhahir hadits Nabi, “Dan beliau m e ngusap kepala 
dan teli nganya satu kali”, menunjukkan dengan air yang sama. 

Juga berdasarkan hadits, “Kedua telinga adalah bagian dari kepala. ” 150 
Akan tetapi dalam sanadnya terdapat komentar. Tetapi banyaknya jalan 
periwayatan sehingga saling menguatkan satu dengan lainnya. Juga 
dikuatkan oleh hadits-hadits yang menyebutkan bahwa belia u mengusap 
keduanya (teh nga dan kepala) dengan satu kah usapan. Hadits tersebut 
banyak sekal i dari Ali /Kadhiyallahu Anhu , Ibnu Abbas, Ar-Rabi’ dan 
Utsman. Semuanya sepakat bahwa b eh au mengusapnya bersama tehnga 
satu kah, yaitu dengan air yang sama, sebagaimana zhahirnya lafazh “Satu 
kali”, ka renapk aTbeha u meng ambil air baru untuk kedua t elinganya, maka 
tida k tepat d ikatakan bahwa beliau mengusap kepala dan kedua telinga 
satu kah. Me s ki d ap at mengandung makna bahwa behau tidak mengulangi 
mengusap keduanya, dan bahwa beliau mengambil air baru untuk 
keduanya, namun im Tadaiah kc mungkinan yang sangat jauh. 

Sedangkan takwil hadits, “Bahwa beliau mengambil air selatnyang digunakan 
mengusap kepalanya”,. yang tepat adalah, bahwa tidak ada lagi yang basah 
(air) tersisa pada tangan behau yang cukup untuk mengusap kedua tehnga, 
maka behau mengambil air baru. 


4-J-P 4^1 4^' UJ^J I(Jl3 4^1 Q J^J* J • 

yjJ\ J\ yA I J 0 iJ~a\ is\ : Jjij jtUj 


39. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Aku mendengar 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya 
umatku pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan putih 
bercahaya pada anggota wudhunya bekas siraman air wudhu, maka 


(£•"*») Hadits ini shahih, Shahih Al-]ami’ (2765) 







114 0 J$UBULUS-SALAM JihdPertanm 

baranmapa di antara kalianyan t mampu untuk mmptrluasputih cahaya 
itu, hendaklah ia mdakukannya. ’*» (Mu.tafaq Alaih, tetap. lataah 
ini milik Muslim). 


Penjelasan Kalimat 

“Sesunssuhnya umatku pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan 
putih bercahaya (<Gurrah adalah bentuk jamak dari kata aghar, artinya yang 
memihki sinar. Makna asalnya adalah kemtlau yang terdapat pada da i 
kuda. Dalam An-Nihayah, yang dimaksudkan dengan ghurrah adala 
putihnya wajah-wajah mereka dengan cahaya wudhu pada han kiama ) 
pada anggota mdhunya (dalam An-Nihayab, yakm putihnya anggota wudhu 
baik tangan maupun kaki. Cahaya pada bekas anggota wudhu diqiyaskan 
dengan warna putih yang terdapat pada wajah dan kaki kuda ) bekas snaman 
airtudhu (air yang digunakan berwudhu) maka barangsiapa di antara kahan 
yang mampu untuk memperluas putih cahaya itu, (dan juga di tangannya, anya 
saja, di sim hanya satu yang disebutkan lantara sudah menunjukkan makna 
atas yang lamnya, dan la lebih mengutamakan al-ghurrah -mu '^nats-atas 
tahjil —mudzakkar- lantaran kemulian tempatnya) h * ndaklah ia 
melakukannya. ” Dan dalam nwayat Muslim, “Maka hendaklah ta 
memanjangkan putih cahaya di muka dan kedua tangannya. 

Tafsir Hadits 

Zhahirnya redaksi hadits tersebut bahwa sabda beliau, Maka 
barangsiapa di antara kahanyang mampu”, hingga akhir hadits, menunpkkan 
bahwa perintah itu tidak wajib. Sebab, maknanya menurut kemampuan 
siapa yang ingin di antara kahan. Seandainya wajib, mscaya behau tidak 
akan membatasinya, karena pasti ada kemampuan untuk melakukannya. 

. NuSimberkataj-salah^eotangJ(eraw.i^a.y^^u 

“Maka barangsiapayang m ampu. .. , merupakan saoaa o 
Alaihiwa Sallam ataukah perkataan Abu Hurairah. Dan dalam Al-Fath 
sava tidak menemukan kalimat ini dari nwayat salah seorang shahabat. 
Mereka Itu ada sepuluh orang. Juga tidak didapatkan orang yang 
meriwayatkan hadits ini dari Abu Hu rakah selain nwayat Nu aim mu 
Hadits ini menunjukkan disyariatkannya menyempurnakan ™hu, 
yakm dalam membasuh dan mengusap anggota wudhu, bahkan 
diperintahkan untuk melebihkan dari batasan yang telah dipermtahkan 
untuk membasuhnya. Karena hal ini akan memperluas atau 


isi Hadits ini shahih, SbahTh Al-Bukhari (136), Shahih Muslim (246) 











<=J^JTAB ,3hAHARAH $ 115 


memperpanjangkan putihnya cahaya pada anggota wudhu bekas siraman 
pada han kiamat kelak. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan yang harus dibasuh. 
Ada yang mengatakan, “Pada tangan yaitu sampai pundak, dan pada kaki 
sampai lutut. Ini ditegaskan oleh Abu Hurairah baik dengan riwayat 
maupun pendapat. Dan juga telah ditegaskan oleh perbuatan Ibnu Umar, 
dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ubaid dengan sanad hasan , 152 
Dan ada yang berpendapat hingga separoh lengan dan betis. 

Sedangkan pada muka yaitu mencuci hingga sisi leher. Pendapat yang 
mengatakan tidak tidak disyariatkannya memanjangkan basuhan dan 
mentakwilkan hadits Abu Hurairah bahwa yang dimaksud adalah selalu 
berwudhu, bertentangan dengan zhahirnya hadits dan tak ada keterangan 
untuk menolaknya. 

Ada yang menjadtkan hadits ini sebagai dahl bahwa wudhu adalah 
kekhususan umat ini berdasarkan hadits Mushm, ‘Wudbu adalah tanda 
jang tidak dimiliki seorangpun selain kamu. ” 153 Pendapat ini dapat dibantah, 
bahwa wudhu telah ditetapkan sebelum umat ini. Ada yang mengatakan 
bahwa yang menjadi kekhususan umat ini adalah putih cahaya pada 
anggota wudhu yang dibasuh. 







* * o t 

A^xju 


40. Dart Aisyah liadhiyallahu Anha ia berkata, “Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam sangat menyukai memulai dengan (anggota) kanan 
ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan pada setiap apa 
yang beliau lakukan . M54 (Muttafaq Alaih). 


Penjelasan Kalimat 

‘Wasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam sangat menyukai memulai dengan 
(anggota) kanan ketika memakai sandal (yaitu dengan mendahulukan yang 
kanan) dan ketika bersisir (yaitu ketika menyisir rambutnya) dan ketika 
bersuci dan pada setiap perbuatannya (menyebutkan yang lebih umum setelah 
yang khusus).” 


1,2 Al-MushannaJ (1/57, 58), Abu Ubaid dalam Ath-Thahur (24, 25) 
Hadits ini shahih, Shahih Muslim (247) 

’ 54 (C*P“'> Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (168), Shahih Mushm (268) 


116 ® jSlIBUL US-SALAM ]ilid Pertama 


Tafsif Hadits 

Ibnu Dagig Al-Id berkata, “Hadits tersebut ug Mim_dankhusus ketika. 

masukWC^ keluar masjid dan yang sema camn ya, se bab dimulai dengan 
kiri.” Dikatakan, baHwa penegasan dengan kata kullihi menunjukkan 
tetap berlaku keumumannya dan larangan melanggarnya pada sebahagian 
yang kdnTSebab, bisa dikatakan bahwa hakikat perintah adalah perbuatan 
yang dimaksudkan, dan yang disukai padanya memulai dengan kiri 
bukanlah perbuatan yang dimaksudkan tetapi boleh jadi diperintahkan 
meninggalkannya atau perbuatan yang tidak dimaksudkan. 

Hadits tersebut adalah dalil disukainya memulai dengan bagian kanan 
kepala ketika bersisir, mandi atau mencukur. Dan mendahulukan anggota 
badan bagian kanan ketika wudhu, mandi, makan dan minum serta yang 
lainnya. 

Imam An-Nawawi berkata, “Dalam kaidah syariat, setiap memulai 
sesuatu hal yang muha dan baik diutamakan untuk mendahulukan bagian 
kanan. Dan pada hal-hal yang sebahknya, dianjurkan untuk memulai 
dengan bagian kiri. Hadits tentang hal ini akan disebutkan pada bab 
wudhu. Keterangan yang disampaikan hadits ini berdasarkan bahwa lafazh 
yu’jibuhu menunjukkan bahwa hal itu disukai menurut syariat, dan kami 
telah menyebutkan penehtiannya pada catatan kaki dalam kitab Syarhu 
Al-Umdah ketika mengomentari hadits ini.” 


J XX Aii' J y»j J'-» '• J^ J ■ ^ 

.2ujji- ^jl J J>-\ j «.Ajli 


41. Dari Abu Hurairah Uadhiyallahu Anhu ia berkata, Tkasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Apabila kalian berwudhu, 
maka mulailah dengan anggota wudhu bagian kanan kalian. (HR. 
AI-Arba’ah, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah). 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dikeluarkan oleh imam yang empat, dan dishahihkan oleh 
Ibnu Khuzaimah. Dan dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Al- 
Baihaqi. Ditambahkan padanya, “Dan apabila kalian berpakaian. Ibnu 
Daqiq Al-Id berkata, “Hadits tersebut berhak dishahihkan.” 


155 (j4*w>) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (454) 

156 Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (787) 





<=^Gtab S'haharah ® 117 


Hadits tersebut menunjukkan perintah untuk mendahulukan anggota 
bagian kanan ketika berwudhu, seperti mencuci tangan dan kaki. Adapun 
selain keduanya seperti wajah dan kepala, secara zhahir hadits mencakup 
keduanya. Tetapi tak seorangpun yang berpendapat mengenai kedua hal 
tersebut, dan juga tidak diriwayatkan dalam hadits-hadits Rasulullah 
Sballallahu Alaihi wa Sallam ketika mengajarkan wudhu kepada para 
shahabat, berbeda dengan kedua tangan dan kaki, sebab hadits-hadits 
tentang pengajaran wudhu kepada para shahabat disebutkan dengan 
mendahulukan bagian kanan atas bagian yang kiri, seperti dalam hadits 
Utsman yang telah lalu dan yang lainnya. Sedang ayat adalah secara glo- 
bal dan dijelaskan oleh sunnah. 

Ada perbedaan mengenai wajibnya hal tersebut. Tdak ada pembicaraan 
bahwa itu yang lebih utama. Menurut Al-Hadawiyah hukumnya wajib, 
berdasarkan hadits dalam bab ini yang menggunakan lafazh perintah, 
karena pada dasarnya perintah menunjukkan wajib. Juga berdasarkan 
perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang terus menerus. 
Karena tidak pernah ada riwayat bahwa beliau berwudhu dengan 
menyelisihinya walaupun hanya satu kali, kecuali hadits yang akan 
disebutkan, dan bahwa perbuatan beliau menjelaskan wajibnya maka hal 
itu wajib. Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan Abu 
Hurairah, “Bahwa Nahi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu secara 
berurutan”, kemudian bersabda, “Beginilah tatacara wudhu, Allah tidak 
menerima shalat tanpa dengannya’ AS1 , hadits ini memiliki banyak jalan, satu 
dengan lainnya saling menguatkan. 

Al-H a nafiyah dan j a maah_berkata. “Tidak wajib berurutan antara 
anggota-anggota wud hu. antar a kiri dan kanan bagi kedua tangan dan 
kaki.” Mireka berk ata, “Huruf waw tersebut tidak menandakan wajibnya 
berurutan. Dan karena diriwayatkan dari Ali Kadhiyallahu Anhu, bahwa 
ia memulai d engan anggota wudhu yang kiri, lalu berkata, “Aku tidak 
peduli apakah aku memulai dengan bagian kanan atau kiri, yang terpenting aku 
telah menyempu rnakan mtdhu”, dikeluarkan o leh Ad-Daracpithm dan Al- 
Baih agi 158 , ia berkata, “Hadits ini munqathi\” Demikian pula riwayat 
mengenai perbuatan (wudhu) yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. 

Dapat dijawab, bahwa kedua atsar di atas tidak ada yang kuat, maka 
tidak dapat dijadikan hujjah, dan tidak dapat membatalkan yang terdahulu, 
meskipun Ad-Daraquthni telah mengeluarkan hadits Ali Kadhiyallahu Anhu 
dan tidak mendha’ifkannya. Ia juga mengeluarkannya dari beberapa jalan 
dengan lafazh yang bervariasi, akan tetapi semuanya mauquf. 

157 (tl* Hadits ini lemah sekali, Dha’iflbnu Majah (425) 

158 Sunan Ad-Daraquthni (1/87), dan Sunan Al-Baihaqi (1 /87) 




118 0 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


' oL i T' ^ i x * li ' i y 

: JL- j JIp Aili jl <UP Aiil J yj' a J&J ■ L ' 

4s>rj>-\ JaLkjil ^P-J clLjJ 


42. Dar/ Al-Mughirah bin Sya’bah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu, lalu mengusap jambul, serta 
bagian atas sorban dan kedua khuf (jenis sepatu, selop). ’ 459 (HR. Muslim). 


Biografi Perawi 

Al-Mughirah dijuluki juga dengan Abu Abdillah dan Abu Isa. Masuk 
Islam pada waktu perang Khandaq dan datang sebagai muhajir. Yang 
pertama diikutinya adalah perjanjian Hudaibiyah. Wafat tahun 50 H di 
Kufah saat menjabat sebagai penguasa di sana dari pihak Muawiyah. Dia 
adalah putera Syu’bah. 

Penjelasan Kalimat 

“Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu, lalu mengusap jambul 
(dalam Al-Qamus , kata an-Nashiyah dan an-nushaah guntingan rambut) dan 
bagian atas sorban serta kedua khuj (jenis sepatu, selop ) (beliau mengusap 
keduanya).” 


Tafsir Hadits 

Hadits di atas adalah dahl tidak diperbolehkannya membatasi hanya 
mengusap jambul. Zaid bin Ali ISadhiyallahu Anhu dan Abu Hanifah 
berkata, “Boleh hanya mengusap jambul.” Dan Ibnu Al-Qayyim berkata, 
“Tidak ada satu hadits pun berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam yang menjelaskan bahwa behau hanya mengusap sebagian rambut 
kepala. Jika mengusap jambul, beliau menyempurnakannya dengan 
mengusap di atas sorban.” Sebagaimana dalam hadits Al-Mughirah ini. 

Disebutkan oleh Ad-Daraquthni bahwa ia meriwayatkannya dari 60 
orang. Dan Jumhur tidak mengatakan adanya pembatasan hanya dengan 
mengusap di atas sorban. 

Ibnul Qayyim berkata, “Sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi wa 
Sallam terkadang mengusap atas kepalanya dan terkadang atas sorbannya, 
dan pada waktu lain ia mengusap jambul dan atas sorban. Mengusap 
kedua khuj akan disebutkan dalam bab tersendiri, demikian pula 
mengusap sorban. 


159 


Shabih Muslim (274) 



^^ClTAB <f/HAHARAH $ 119 


<uip <5)1 jLp 0>- J L*-£1p <5)1 'L^' Cf- <> J • ^ 

jCLj\ >>i %\ L Hj i^jJi :ij i Jii ij 

“ j " s s ' 

,^>Jl JajjL >*— 4 -LP j , JaiL lijto 


43. D^ri Jabir bin Abdillah Kadhiyallahu Anhuma mengenai sijat haji Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, “Mulailah dari apa 
yangAllah memulai dengannya. ” (HR. An-Nasa'i, dengan lafazh 
perintah, seperti tersebut 160 , sedang menurut Muslim 
dengan lafazh khabar) 161 


Biografl Perawi 

Nama lengkap Jabir adalah Abu Abdillah Jabir bin Abdillah bin Amr 
bin Haram, Al-Anshari As-Sulami. Termasuk shahabat yang sangat 
terkenal. Ia turut serta dalam perang Badar. Turut serta bersama Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam 18 peperangan. Ia ikut serta dalam 
perang Shiffin bersama Ali Radhiyallahu Anhu. Termasuk di antara 
shahabat yang terbanyak hafalannya. Penghhatannya buta pada akhir 
umurnya dan meninggal dunia pada tahun 74 atau 77 H di Madinah 
dalam usia 94 tahun. Ia adalah shahabat yang terakhir meninggal dunia 
di Madinah. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dikeluarkan oleh An-Nasah dengan lafazh perintah seperti 
ini. Sedang menurut Mushm dengan lafazh khabar, yaitu dengan lafazh, 
“Abda‘u (aku memulai). Lafazh hadits tersebut, “Ia berkata, “Kemudian 
:a keluar ke Shaja”, yakni Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dari 
Masjidil Haram setelah thawaf untuk umrah ke Shafa. Setelah dekat 
Shafa behau membaca, 

jcl ^ ijp\j 

“Sesungguhnya Shaja dan Marwah adalah sebahagian dari syi’ar Allah..” 

(QS. Al-Baqarah: 158), “Aku memulai dengan apayangAllah memulai 


*■' An-Nasa‘i dalam Al-Kubra (2/413) 

Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1218) 


120 $ ]SuBULUS-SALAM ]iHdPertama 


dengannya”, dengan lafazh khabar fi’il mudhari’, beliau memulainya 
dengan Shafa karena Allah memulai dengannya dalam ayat. 

Penuhs menyebutkan potongan hadits Jabir di sini untuk menunjukkan 
bahwa yang pertama disebutkan oleh Allah, maka dengan itulah kita mulai 
mengerjakannya. Sibawaih berkata, “Sesungguhnya mereka -yaitu orang 
Arab-, mendahulukan apa yang mereka anggap lebih penting, dan 
merekalah yang lebih mengetahuinya.” 

Karena lafazh tersebut bersifat umum, sedang yang umum tidak boleh 
dibatasi dengan penyebabnya. Yang saya maksudkan adalah kalimat ‘bimaa 
bada'allahu bihi’ (dengan apa yang Allah memulai dengannya)” karena 
huruf maa di sini adalah maushulah , dan maushulah termasuk kata umum. 
Sedangkan ayat wudhu dalam firman Allah Ta’ala, 





c&SSS tli 

ji 


“... maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah 
kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.. ” (QS. Al- 
Maidah: 6) termasuk dalam perintah tersebut. Hal ini berdasarkan sabda 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Mulailah dengan apa yang Allah 
memulai dengannya.” Maka wajib memulai dengan membasuh wajah, 
kemudian anggota wudhu yang lainnya secara berurutan. Meskipun ayat 
tersebut tidak menunjukkan untuk mendahululkan kedua tangan, dan 
bagian kanan atas yang kiri. Sebagaimana yang baru saja dibahas. 

Al-Hanafiyah dan yang lainnya berpendapat bahwa berurutan (tartib) 
pada anggota-anggota wudhu tidak wajib. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas, 
“Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu, lalu membasuh wajahnya, 
kedua tangan dan kakinya, kemudian mengusap kepalanya dengan sisa wudhunya. ” 
Dapat dijawab, bahwa tidak dikenal ada jalur periwayatan hadits mi yang 
shahih, sehingga dapat dijadikan dahl. 

Kemudian, tidak diragukan lagi bahwa yang utama adalah 
mendahulukan hadits Jabir atas hadits Al-Mughirah, dan 
menghubungkannya dengan hadits Abi Hurairah, karena kemiripan 
kandungan hukumnya. 


✓ ✓ 

0 0 ° t % S ^ 8 f o' 'o 

4s>ry>-\ (JLp ^CJi jbl 


^CClTAB CThAHARAH $ 121 


44. Dan darinya ia berkata, “Kasulullah Shallallahu A.laihi n>a Sallam 
ketika berwudhu, beliau memutarkan airpada kedua sikunya. M62 (HR. 
Ad-Daraquthni dengan sanad dha’if). 

Biograll Perawi 

Ad-Daraquthni adalah seorang hafizh dan imam besar, tidak ada 
bandingan dalam hafalannya. 

Adz-Dzahabi menggambarkan profil Ad-Daraqutni, ia berkata, “Dia 
adalah hafizh pada zamannya. Behau adalah Abu Al-Hasan Ah bin Umar 
bin Ahmad Al-Baghdadi. Seorang hafizh yang sangat masyhur. Penuhs 
kitab As-Sunan. Lahir tahun 306. Ia telah belajar dari para ulama, lalu 
menguasai dalam bidang ini.” 

Al-Hakim berkata, “Ad-Daraquthni adalah satu-satunya ulama pada 
masanya. Sangat kuat dalam masalah hafalan, pemahaman, wara’ dan imam 
dalam qira'ah dan nahwu. Ia memihki karya-karya ilmiah yang sangat 
banyak, dan saya bersaksi bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini 
yang menyamainya.” 

Al-Khathib berkata, “Tidak ada yang menandingi beliau pada masanya, 
dan imam pada waktunya. Dialah yang pahng tahu tentang ilmu atsar dan 
pengetahuan tentang ‘ilal (cacat) dan nama-nama para perawi hadits, 
disertai dengan kejujuran, tsiqah dan keshahihan akidahnya.” 

Para imam hadits banyak menyanjungnya. Ia wafat pada tanggal 8 
Dzulqa’dah tahun 385 H. 

Tafsir Hadits 

Hadits tersebut sanadnya lemah, dan dikeluarkan pula oleh Al-Baihaqi. 163 
Juga dengan sanad Ad-Daraquthni, dan dalam kedua sanad itu secara 
besamaan terdapat Al-Qasim bin Muhammad bin Aqil. Ia matruk , 
dilemahkan oleh Ahmad dan Ibnu Ma’in dan yang lainnya, dan digolongkan 
oleh Ibnu Hibban sebagai orang yang tsiqah. Akan tetapi, yang menjarh 
(menerangkan cacatnya) lebih didahulukan meskipun mu’dil (yang 
mengungkap sifat positifnya) lebih banyak, sementara di sini penjarh lebih 
banyak. Sekelompok para hafizh menegaskan lemahnya hadits tersebut, 
seperti Al-Mundziri, Ibnu Ash-Shalah dan An-Nawawi serta yang lainnya. 

Penuhs berkata, “Menurut Muslim sudah cukup hadits Abu Hurairah, 
bahwa beliau berwudhu sampai pada lengan, dan Abu Hurairah berkata. 


162 Ad-Daraquthni (1/83) 

163 Sunan AI-Baihaqi { 1/56) 


122 $ J^UBULUS-SALAM JikdPertama 

“Demikian inilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berwudhu. ” 164 

Saya katakan, “Seandainya disebutkan di sini, maka akan lebih bagus.” 


a » 


: pL-J a !p aJ)! 4)! J^JJ Ju : Jli aIp aJil J [jPj . 1 e 

^ o/ X ^ / o x O \ ' 0 f ® ^ VI 0 ^ 1 0 •*. vl 

^jjl j JjU Jj'j j>-I .aJLP <U)I ^-^1 Jj j y 

/ // / 0 ^ S 

s * S Q S Q *r 0 OO-.O^ . o . . 0 I 0 1 ^ 

.d JuJUo ^jl J . Jj j (_$ Jj^lU J . JU-^U cAj>-La 

* ~ ^ * * * " 

^O o. ^ ^''Cl * x 0 f 

A-j c — j :-w?~i Jlsj 


45. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Didak ada wudhu bagi orang 
yang tidak membaca basmalah atasnya. ” (HR. Ahmad, Abu Dawud 
dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah) Dan bagi At- 
Tirmid-ji dari Sa’id bin Zaid. 165 Dan Abu Sa’id sepertinya. Dan Ahmad 
berkata, ‘Tidak ada sedikitpun yang shahih padanya. ” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini adalah potongan dari hadits yang dikeluarkan oleh para 
perawi yang telah disebutkan, sebab mereka mengeluarkannya dengan 
lafazh, ‘Tidak sah shalat bagi orangyang tidak berwudhu, dan tidak sah wudhu 
bagi yang tidak menyebut basamah. ” 

Hadits tersebut diriwayatkan dari jalan Ya’qub bin Salamah Al-Laitsi 
dari ayahnya dari Abu Hurairah. Al-Bukhari berkata, “Tidak dikenal 
bahwa ia mendengar dari ayahnya, dan ayahnya tidak mendengar dari 
Abu Hurairah.” Ia memihki jalan lain menurut Ad-Daraquthni dan Al- 
Baihaqi, akan tetapi juga lemah. 166 Sedangkan menurut Ath-Thabrani dari 
hadits Abu Hurairah dengan lafazh perintah, “]ika engkau berwudhu, maka 
bacalah “Bismillah dan Al-Hamdulillah”, sebab jika engkau menjaganya akan 
senantiasa ditulis kebaikan bagimu hingga engkau berhadats dari wudhu tersebut” 
167 , akan tetapi sanadnya lemah. 


164 Sbahih Muslim (246) 

165 G-h Hadist ini hasan, Shahih At-Tirmidj (25, 26) 

166 Ad-Daraquthni (1/71), dan Al-Baihaqi (1/41) 

167 Al-Mujam Ash-Shaghir (1/73) 



^^ClTAB if/HAHARAH $ 123 


Ahmad beikata, “Tidak ada sedikitpun yang kuat.” Hadits Sa’id bin 
Zaid juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ahmad, Ibnu Majah dan Ad- 
Daraquthni serta yang lainnya. 

Imam At-Tirmidzi berkata, “Sesungguhnya telah dikatakan oleh 
Muhammad —yakni Imam Al-Bukhari- sesungguhnya hadits itu adalah 
hadits yang paling baik dalam bab ini, akan tetapi lemah, sebab di antara 
perawinya terdapat orang-orang yang tak dikenal identitasnya. Sedang 
riwayat Abu Sa’id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan yang 
lainnya termasuk riwayat Katsir bin Zaid dari Rabih bin Abdirrahman 
bin Abu Sa’id, akan tetapi terdapat cacat pada Katsir bin Zaid dan juga 
pada Rabih. 

Hadits tentang tasmiyah (mengucapkan basmalah) telah diriwayatkan 
dari hadits Aisyah, Sahal bin Sa’d, Abu Sabirah, Ummu Sabirah, Ah dan 
Anas, dan semua riwayat tersebut terdapat komentar, tetapi riwayat- 
riwayat ini sahng menguatkan satu dengan lainnya, maka ia menjadi kuat, 
oleh karena itu Ibnu Abu Syaibah berkata, “Telah tegas bagi kami bahwa 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkannya.” 

Jika hal ini telah Anda ketahui, maka hadits tersebut menunjukkan 
disyariatkannya tasmiyah ketika wudhu. Dan zhahir ucapannya, “Tidak 
ada wudhu , artinya, tidak sah, dan tidak ada penafsiran lainnya sebab 
asal penafian adalah mengandung makna yang sebenarnya. 

_ Dalam hal itu para ulama berbe da p endapat; Al-Hadawiyah 

b erpendapat bahwa tasmiyah adalah fardhu bagi yang ingat, dan Ahmad 
bin Hamb al juga menga takan hal itu. Sementara Azh-Zhahiriyah 
me ngatakan bagi yang i ngat dan juga bagi yang lupa. Al-Hadi berpendapat 
dalam salah satu pendapatnya hal itu sunnah , dan itu p ula pendapat Al- 
Hanafiyah dan Asy-Syafiiyah, berdasarkan hadits Abu Hurairah, “Siapa 
y anp menyehu l narna AJlah dari_awal_ wudhunya. mak.a sucilah semua tubuhnya, 
dan jika tidak me nyebut nama Alla h, maka tidak adayanysuci. melainkan hanya 
ang gota wudhu. ” 168 Dik eluarkan oleh Ad-Daraquthni da n yang lainnya. 
had ist im dha’if. 

Al-Baihaqi dalam As-Sunan berkata setelah meriwayatkannya, “Ini juga 
lemah , yang dimaksud adalah Abu Bakar Ad-Dahiri, -salah seorang 
perawinya - tidak tsiqah menurut ahh ilmu hadits. 

Hadits itu juga dijadikan dalil bagi yang membedakan antara yang ingat 
dan yang lupa, dengan mengatakan, “Yang pertama adalah bagi yang 
sengaja, dan yang ini bagi yang lupa.” Hadits Abu Hurairah yang terakhir 
mi —meskipun lemah- tetapi dikuatkan dalam peniadaan kewajibannya 


: ‘ 8 Ad-Daraquthni (1/74, 75), Al-Baihaqi (1/44) 




124 H§ 0>UBULUS-SALAM JilidPertama 

oleh hadits, “Berwudhulab sebagaitnanayang diperintahkan Allah padamu’ T '' J> , 
adalah dalil yang menafikan kewajiban hadits bab ini, bahwa yang 
dimaksudkan adalah wudhu tidak sempurna, dengan alasan bahwa hadits 
ini diriwayatkan dengan lafazh, “ Tidak ada wudhu yang sempurna , akan 
tetapi penuhs berkata, “Kami tidak mehhatnya dengan lafazh ini.” Adapun 
pendapat bahwa hadits ini kuat dan menunjukkan perintah wajib, maka 
ia dianggap lemah karena di dalamnya tidak ada penegasan yang 
menunjukkan wajib. Dan yang menunjukkan bahwa ia sunnah adalah 
hadits, “Segala urusan penting”,™ maka hadits ini dan hadits di atas sahng 
mendukung atas disyariatkannya secara mutlak, setidaknya sunnah. 


cJl J : Jvi ilp &\ oOsr jp . 1 

• “ 1^1 ^ J • -*f ■*' " °. \ 

JJI 4>r J >-1 


46. Thalhah bin Musharrij dari Ayahnya dari kakeknya Radhiyallahu 

Anhu ia berkata, “Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyaq (memasukkan 
airke dalam hidung ). M71 (HR. Abu Dawud dengan sanad dha’if). 


Biografi Perawi 

Thalhah, yaitu Abu Muhammad —atau Abu Abdillah- Thalhah bin 
Musharrif. Ia adalah salah seorang tokoh dan pemuka dari kalangan tabi’in. 
Meninggal dunia pada tahun 112 H. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah, 
karena termasuk riwayat Laits bin Abi Sulaim, sedang ia dha’if. Imam 
An-Nawawi berkata, “Para ulama telah sepakat mengenai kedha’ifannya”, 
dan dikarenakan Musharrif yaitu ayah Thalhah majhul (tidak diketahui 
identitasnya). Abu Dawud berkata, “Saya mendengar Ahmad berkata, 
“Ibnu Uyainah berdahh bahwa ia mengingkarinya dan berkata, “Ada apa 
dengan Thalhah bin Musharrif dari ayahnya dari kakeknya?!”’ 

169 Telah disebutkan takhrijnya. 

> 70 (Lgri*) Hadits ini dha’if, Dha’if At-Jami’ (4217), lanjutannya, “...tidak dimulai dengan 
bismillahirrahmanirrahiim, maka terputus.” 

171 (LmS«) Hadits ini dha’if, Dha’ifAhu Dawud (139) 


^^ClTAB ^Thaharah $ 125 


__ Hajiits tersebut adalah dalil pemisahan antara kumur-kumur dan 
memasukka n ai r ke dalam hidung, yaitu dengan mengambil untuk 
kedua nya air yang baru. Dan juga telah ditegaskan oleh hadits Ali 
Kadhiyallabu Anhu dan Utsman, bahwa keduanya memisahkan kumur- 
kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian berkata, 
“Demikian inilah kami melihat Rasululiah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berwudhu. ” Dikeluarkan oleh Abu Ah Ibnu As-Sakan dalam Shihahnyn. 
Dan pendapat ini yang dianut oleh jumhur. 

Al-Hadawiyah berpendapat bahwa ya ng sunnah adalah mengumpulkan 
keduanya dengan sat u ciduk an, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu 
Majah dari hadits Ali Kadhiyallahu Anhu bahwa ia berkumur-kumur dan 
me masukkan air ke dalam hidungnya dari satu cidukan. 172 Dan juga 
dikelua.rkan oleh Abu Dawud. 173 

Menyatukan keduanya diriwayatkan dari hadits Ah Radhiyallahu Anhu 
dari enam jalan, dan salah satu di antaranya sebentar lagi akan disebutkan, 
demikian pula dari hadits Utsman yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 174 
dan yang lainnya. Dalam lafazh lain milik Ibnu Hibban, ‘T'iga kali, dari 
tiga kali sepenuh telapak tangan. ” 175 Dan dalam lafazh milik Imam Al- 
Bukhari, “Tiga kali dari satu kali ciduk. ” 

_Mcskipun kedua riwayat itu memang ada —yaitu antara memisahkan 

dan menyatukan- tetapi yang dekat kepada kebenaran adalah diberikan 
pilihan, dan semuanya sunnah, meski riwayat tentang mengumpulkan lebih 
banyak dan lebih absah. Yang terpihh dalam Asy-Syarh adalah memberikan 
pihhan, dan ia berkata, “Pendapat tersebut adalah pendapat Imam Yahya.” 

Perlu diketahui, bahwa mengumpulkannya terkadang dengan satu 
ciduk, dan terkadang dengan tiga kali ciduk, sebagaimana hal itu 
dhsyaratkan zhahir ucapannya dalam hadits, ‘Dari satu kali sepenuh telapak 
tangan”, dan ‘Dari satu ciduk”, dan juga terkadang mengumpulkannya 
dengan tiga kali ciduk, setiap satu kali dari ketiganya satu ciduk, 
sebagaimana yang dijelaskan, ‘Tiga kali dari tiga kali sepenuh telapak tangan. ” 

Al-Baihaqi berkata dalam As-Sunan setelah menyebutkan hadits 
tersebut, bahwa RasuluUah berkumur-kumur dan menghembuskan air dari 
hidung setiap satu kah dari satu ciduk, kemudian behau mengulanginya 
tiga kah dari tiga kah ciduk. Lebih lanjut ia menuturkan, “Dan hal itu 
ditunjukkan oleh hadits Abdullah bin Zaid, lalu ia menyebutkannya 


r2 (&y*) Hadits ini shahih, Shahih lbnuMajah (410) 
' ! (Csp-*) Hadits ini shahih, Shahih Ibnu Majah (111) 
Hadits ini shahih, ShahihAbi Dawud( 109) 

' 3 Ibnu Hibban (3/358) 


126 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


dengan sanadnya, dan d. dalamnya d.sebutkan, ~ 

tanjannya k, ialam hjana, talu b,rkumur-k«Mur dan mmaMan a,r krialam 
hidung serta menghemhurkannya tiga kati iari t.ga kat, aiuk a,r , kem.atba 
berkata, “Diriwayatkan oleh Al-Bukhan dalam Ash-Sbakh , denga 
demikian maka jelaslah kemungkinan ini. 


A 


U JA'*% j ’j**i 'J&i& 


> 0 




47 Dari Ali Radhiyallahu Anhu mengenai sifat wudhu, “Kemudian behau 
Shallallahu Alaiht n>a Sallam berkumur-kumur dan mnghembuskan atr 
dan htdung tiga kalt, heltau berkumur-kumur dan ^ghembuskanatr 
dari hidungpada telapak tanganyang digunakan mengambtl atr. (HK. 

Abu Dawud dan An-Nasa i). 

Hadits ini termasuk dahl menyatukan keduanya, dan mengandung 
makna dari satu atau tiga cidukan. 


.aIIp .IbC dJJ> dr? 


48 Dari Abdullah bin Zatd -tentang sifat imdhu-, “Kemudtan Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam memasukkan tangannya lalu berkumur- 
kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan satu kah ctduk, behau 
melakukannya tiga kali .” (Muttafaq Alaih) 


Penjelasan Kalimat 

‘TSari AbdiUah bin Zaid, tentang sijat mihu (yaltu s.fat wudhu Rasulullah 
SballaUatm Ataibi m, Satlam) ktmuiian Rasulullah Shallatlabu Alatb, »a 
Saltam mmasukkan tangannya (yaitu ke dalam air) tatu bel.aa berkumnr-kamnr 
dan memasnkkan air k, bidnng (trdak d.sebutkan istintsar -menghembuskan 
air dari hidung-, karena yang dimaksudkan hanya ah menyebutkan bahwa 
cukup dengan satu kah cidukan air yang dimasukkan ke dalam mulut dan 
hidung. Adapun menghembuskannya bukan maksud dan hadits tersebu ) 


'76 Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (111) 

'77 ( *jjw.) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (199), Shahih Musltm (235) 






<=^Otab SShaharah $ 127 

ian satu cidukan (At-Kagn dapat dtjadtkan mudaakkar dan mu 'a„„a,s) 

‘ mlak “ k “™J« ’•£“ k “U (secara zhah„, satu kaK cidukan kedua telapak 
tangannya cukup untuk dga kalt, meslapun mengandung makna bahwa 
y g tmaksudkan adalah beUau melakukan keduanya dari satu kali ctduk 
behau menctduk pada settap kah sekali ctduk, sebanyak riga kali).” 

Tafsir Hadits 

h adelah dalil menyatukan 

^nya. Keduanya adalah potongan dar. du, hadtts panjang mengenai 
sriat wudhu, dan telah ber.alu yang seperri tni. Karena penuhs banya 

enyebutkan yang d.,adikannya sebagat hujjah, sepertt menyatukannya 
yang terdapat dalam hadtts di atas. 7 


^->i .dJ^^-u^i :jUi^dii^j^i )k\ 

49. Dari Anas ia berkata, ‘Nabi Shallallahu Alaihi W a Sallam melihat 
seorang lakt-lah yang ch kakinya ada seperti kuku yang tidak terkena 

wMS MiaU berSabda ’ “ Kembalilah dan perbaikilah 
wudhumu. (HR. Abu Dawud dan An- Nasa'i). 

Penjelasan Kalimat 

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang laki-laki yan? di kakima 
udasctcrt, kuku (terdapat banyak bahasa la.nnya, Lpi ya„gX ^ 
adalah yang telah disebutkan) tidak , srk.ua a,r (yatm aitJudhul Za 
behau bersabda (kepadanya) kembalilah dan perbaiki wudhumu .” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa‘i dan telah 

sJomn h °ht ? aWUd d “ ’ akn Kh * lid b “ Ma ’ d “. d »ri salah 
B /Tl SbatlalUu Ataibi wa Sallam, 'Tlabwa Nabi 

a allahu A a,b, wa Sattam m.Iihat s,oran g laki-iaki s.dang sbaiat da„ di 
2 a “ u ’pt ak takinja t.rdapat biutik s.b.sar dirham yang bd«m terkena 
’ maka M ' a “ m.ngulangi wudhu dan shaiatnja.” » Ahmad 

2 ( ?H } HaditS ini shahih ’ Shahth Abu D uivud (173) 

'' 9 <&~>) Hadits ini shahih, Shahih Abu Dawud (175) 




128 $ $Ĕ>LIBULUS-SALAMJilidPertama 

bin Hambal berkata ketika ditanya mengenai sanadnya apakah bagus atau 
tidak? Ia menjawab, “Ya.” 

Hadits di atas adalah dalil wajibnya mengenakan (meratakan) air 
kepada seluruh anggota wudhu, dalam nash disebutkan kaki dan 
diqiyaskan atas yang lainnya. Dan telah ditegaskan dalam hadits, 
“Kecelakaan bagi tumit (yang tidak terkena air)’ m \ diucapkan oleh Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pada sekelompok orang yang tumitnya tidak 
tersentuh air. Pendapat ini yang dipegang oleh jumhur. 

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia berkata, “Dimaafkan dari 
separoh anggota wudhu atau seperempatnya, atau lebih kecil dari dirham. 
Beberapa riwayat yang diceritakan darinya seperti ini dalam buku Al- 
Maqalat, dan dibantah oleh para pengikutnya yang ada pada masa ini. 
Mereka berkata, “Sesungguhnya ucapan itu bukan perkataan Abu Hanifah 
dan bukan perkataan salah seorang dari para pengikutnya.” 

Dengan hadits itu pula ia berdalil wajibnya membasuh anggota wudhu 
secara berkesinambungan, dimana beliau menyuruhnya mengulangi 
wudhu, dan tidak hanya menyuruhnya membasuh yang belum terkena 
air. Ada yang mengatakan hadits tersebut tidak dapat dijadikan dahl, 
karena behau ingin menegaskan dalam pengingkarannya itu, dan sebagai 
isyarat bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu maka seolah-olah ia 
meninggalkan semuanya. Dan tidak diragukan kelemahan pendapat ini, 
yang lebih baik adalah mengatakan, bahwa perkataan perawi, “Behau 
menyuruhnya mengulangi wudhu”, yaitu membasuh yang ditinggalkannya. 
Dinamakan mengulangi menurut dugaan orang yang berwudhu tersebut, 
karena sesungguhnya ia shalat berdasarkan dugaan bahwa ia telah 
berwudhu dengan benar, lalu dinamailah wudhu dalam ucapannya, “Ia 
mengulangi wudhu”, karena itu adalah wudhu menurut bahasa. 

Hadits tersebut adalah dahl bahwa orang bodoh dan lupa, hukum 
keduanya dalam meninggalkannya sama dengan yang sengaja. 


yj j aJLp aJii au! (J Oiil iJLj <up au! <up-j 

.aIJp ,^CaJL) J 


50. Dan darinja (Anas bin Malik) Radhijallahu Anhu ia berkata, 
‘Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu dengan satu mud 
dan mandi dengan satu sha’, hingga lima mud.” 181 (Muttafaq Alaih) 


180 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (60), Shahih Muslim (241) 

181 Hadits ini shahih, Shahih At-Bukhari (201), Shahih Muslim (325) 



^AClTAB HAHARAH $ 129 


Penjelasan Kalimat 

“Rasulullah Shallallahu SUaihi n>a Sallam betwudhu dengan satu mud (telah 
disebutkan ukurannya) dan mandi dengan satu sha ’ (yaitu empat mud) hingga 
lima mud (seolah-olah ia berkata, dengan empat hingga lima mud).” 


Tafsir Hadits 

Telah dijelaskan terdahulu, bahwa behau Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berwudhu dengan sepertiga mud, dan telah kami sebutkan bahwa itulah 
ukuran minimal air wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. 
Seandainya penuhs menunda hadits tersebut dan menempatkannya di sini 
atau masalah ini didahulukan pada pembahasan hadits tersebut, tentu 
akan lebih sistematis. 

Zhahir hadits ini, bahwa ukuran tadi adalah batas maksimal wudhu 
dan mandi Rasulullah. Dan tidak menafikan hadits Aisyah yang 
diriwayatkan oleh Al-Bukhari, “Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berwudhu dart satu bejanajang bernama, Al-Faraq } . ” 182 Yaitu bejana memuat 
19 hter air, karena dalam hadits tersebut tidak disebutkan bahwa bejana 
tersebut penuh dengan air. Akan tetapi, perkataannya, “Dari bejana”, 
menunjukkan bahwa hanya sebagian yang beliau gunakan untuk 
berwudhu. Hadits Anas ini dan hadits yang telah lalu dari Abdillah bin 
Zaid, menunjukkan agar meminimalisir penggunaan air wudhu, dan 
hendaknya mencukupkan dengan air yang sedikit. Al-Bukhari berkata, 
“Ahh Ilmu membenci padanya —yaitu pada air wudhu- yang melebihi 
perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. 


C» ail JJu : JlS 4 Ip aiil j . o \ 


J A o/ 


A * 


<&l 'yi ^Jl jl : Jjij jJl tUi 

/- J y s s y & s S s s s ) s 

4J j j oU-P jl 0 1 j 4J ijjj jji 2 OwL>-j 

^ / 

: ° ^ 1/ i»i 9 M/ /0 J V 0 " U * i' 

-Hj j^\ jOUJJl 4u>JI y\ 

& °J^b * °J^' 


51. Dan Umar Radhijallahu Anhu ia berkata, “.Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidaklah salah seorang di antara kamu 
berwudhu, lalu dia menyempurnakan wudhu, kemudian membaca, “Aku 


Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (25) 




130 0 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

bersaksi bahwa tidak ada llah (yang berhak disembah) melainkan hanya 
Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya , melainkan akan dibukakan 
baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia (diperbolehkan) 
memasukinya dari mana saja ia kehendaki. ” 183 (HR. Muslim dan 
At-Tirmidzi) la (At-Tirmidyi) menambahkan, ‘Ya Allah, jadikanlah 
aku orangyang banyak bertaubat, dan jadikanlah aku orangyang suci. 

Biografi Perawi 

Umar Tadhiyallahu Anhu adalah Abu Hafsh Umar bin Al-Khaththab 
Al-Qurasyi, nasabnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
pada Ka’ab bin Lu‘ai. Ia masuk Islam pada tahun keenam kenabian, ada 
yang mengatakan tahun kelima, setelah 40 orang lainnya. Ia mengikuti 
semua peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia banyak 
melakukan peperangan dan penaklukan dalam Islam di Iraq dan Syam. 
Wafat pada awal Muharram tahun 24 H. Ia ditusuk oleh Abu Lu‘lu‘, hamba 
sahaya Al-Mughirah bin Syu‘bah, setelah menjabat sebagai khalifah selama 
10 setengah tahun. 


Penjelasan Kalimat 

‘Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudhu lalu menyempurnakan 
wudhunya (telah disebutkan bahwa maksudnya adalah menyempurnakan- 
nya) kemudian dia membaca (setelah menyempurnakannya) aku bersaksi 
bahwa tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan hanya Allah semata, 
tidak ada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, 
kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga (ini termasuk bab atau sama 
dengan, “Nufikha fii ash-shur” -ditiup sangkakala-, behau mengungkapkan 
sesuatu yang akan terjadi dengan fi’il madhi -kata kerja bentuk lampau-, 
lantaran kejadiannya yang pasti. Maksudnya, akan dibukakan baginya pada 
hari kiamat, dan dia dapat memasukinya dari mana saja yang 
dikehendakinya).” 

Dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah 185 dan Ibnu hibban, 
serta At-Tirmidzi, ia menambahkan. 




183 Hadits ini shahih, Shabih Muslim (234) 

184 Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidj (55) 

185 (jjw) Hadits ini shahih, SunanAbu Dairud (169), Sunan Ibnu Majah (470) 




<=^UTAB d^HAHARAH $ 131 


“Ya Allah, jadikanlah aku orangyang banyak bertaubat, dan jadikanlah aku 
orangyang suci. Beliau menyatukan antara keduanya, sebagai pemahaman 
yang terambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, 



“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orangyang taubat dan menyukai orang- 
orangyang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222). Oleh karena taubat 
mensucikan batin dari kotoran dosa, dan wudhu mensucikan lahiriyah 
dari hadats yang menghalangi untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu 
wa Ta’ala. Maka sangat tepat mengumpulkan keduanya dalam memohon 
hal tersebut, dan mencakup permohonan agar yang memohon adalah 
orang yang dicintai oleh Allah dan termasuk ke dalam golongan orang- 
orang yang dicintai-Nya. 

Tafsir Hadits 

Walaupun setelah meriwayatkan hadits ini At-Tirmidzi mengatakan, 
“Dalam sanadnya terdapat kegoncangan ( Idhtirab )”, tetapi awal hadits 
tersebut ditegaskan dalam Shahih Muslim, dan tambahan ini diriwayatkan 
oleh Al-Bazzar dan Ath-Thabrani dalam Al-Ausath dari jalan Tsauban 
dengan lafazh, “Siapayang meminta airwudhu, lalu berwudhu dengan airtersebut, 
dan ketika ia selesai la membaca, “Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang 
berhak disembah) kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku orangyang banyak bertaubat, 
dan jadikanlah aku orangyang suci. ” 186 

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Anas 187 dan Ibnu As-Sunni dalam 
Amalu Al-Yaum wa Al-Tailah, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari 
hadits Abi Sa’id dengan lafazh, “Siapayang berwudhu lalu membaca, ‘Maha 
Suci Engkauya Allah, dan segala puji bagi-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada 
llah (yang berhak disembah) kecuali Engkau, aku mohon ampun dan taubat 
kepada-Mu, maka ta dicatat pada lembaran putih kemudian distempel, maka 
tidak dirusak hingga hari kiamat, ” 188 dan dishahihkan oleh An-Nasa'i bahwa 
hadits tersebut mauquf. 

Dzikir ini dibaca setelah wudhu. An-Nawawi berkata, “Shahabat- 
shahabat kami berkata, “Juga disukai setelah mandi.” 


186 Ath-Thabrani dalam Al-Ausath (5/140) 

187 (&y*) Hadits ini shahih, Shahih Ibnu Majah (476) 

188 (cJp-O Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (6170) 


132 flt J^UBULUS-SALAM ]MdPertama 

Sampai di sini selesailah bab wudhu. Penulis tidak menyebutkan 
dzikir-dzikir dalam masalah ini kecuali hadits tasmiyah (bacaan 
basmalah) yang terdapat pada awalnya, sedang dzikir ini pada akhirnya. 

Adapun bacaan-bacaan ketika membasuh setiap anggota wudhu, 
maka penulis tidak menyebutkannya karena para ulama sepakat atas 
kelemahannya. 

An-Nawawi berkata, “Doa-doa ketika sedang berwudhu tidak ada 
dasarnya, dan para ulama terdahulu tidak menyebutkannya. Dan Ibnu 
Ash-Shalah berkata, “Tidak ada hadits shahih dalam masalah 
tersebut.” 

Demikianlah, dan tidak diragukan bagusnya penutup penulis 
terhadap bab wudhu dengan doa ini, yang secara praktek dibaca ketika 
wudhu telah sempurna, maka ia menyebutkannya pada penutup 
tulisannya, kemudian menyusul bab wudhu ini dengan bab mengusap 
atas khuj karena termasuk hukum wudhu. 


5. ^AB MENGUSAP KHUF 

Khuj adalah sendal yang terbuat dari kulit menutupi kedua mata 
kaki. Khuf adalah termasuk jenis sepatu atau selop. 


Ji _i ,i—14^ 


52. Dari Mughirah bin Syu’bah Kadhiyallahu Anhu ia berkata, Aku 
pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau 
berwudhu, maka aku tunduk untuk membuka kedua khujnya, maka 
beliau bersabda, “Piarkanlah keduanya, karena sesungguhnya aku 
memasukkannya dalam keadaan suci , lalu beliau mengusap atas 
keduanya . ^ 189 (Muttafaq Alaih). 


189 Hadits ini shahih, Shahih AI-Bukhari (206), Shahih Muslim (274) 




<=^jtab ^Thaharah $ 133 


Penjelasan Kalimat 

“Dari Al-Mughirah ia berkata, “Aku pernah bersama Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam” (yakni dalam satu perjalanan, sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Al-Bukhari. Dan menurut Malik dan Abu Dawud 190 yaitu 
pada perang Tabuk, pada waktu shalat Shubuh) lalu beliau berwudhu (yakni 
beliau memulai berwudhu, sebagaimana dijelaskan oleh hadits-hadits 
lainnya. Dalam satu lafadz, “Beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke 
dalam hidung (istinsyaq) sebanyak tiga kali”, sedang dalam riwayat lainnya, 
“Maka beliau mengusap kepalanya”. Maka yang dimaksud dengan 
perkataannya, “Tawadhdha a” adalah behau memulai berwudhu, bukan 
berarti behau telah selesai, sebagaimana zhahirnya lafazh tersebut) maka 
aku tunduk (yakni aku mengulurkan kedua tanganku, atau aku bermaksud 
turun dari posisi berdiri untuk duduk) untuk membuk kedua khufnya 
(sepertinya ia belum mengetahui dibolehkannya mengusap, atau ia telah 
mengetahuinya tetapi ia menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam akan mengerjakan yang lebih utama, karena mencuci lebih utama, 
dan akan disebutkan perbedaan pendapat padanya, atau karena ia mengira 
bahwa syarat mengusap belum sempurna, yang terakhir ini lebih dekat, 
berdasarkan sabdanya) “Biarkanlah keduanya (yaitu kedua khuf itu) karena 
sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci (yakni kondisi 
kedua kaki itu, sebagaimana diterangkan oleh riwayat Abi Dawud, “Karena 
sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ke dalam kedua khuf, sedang 
keduanya suci”) maka beliau mengusap atas keduanya. Disepakati atasnya, yaitu 
antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. 

Lafazh yang terdapat dalam hadits ini adalah milik Al-Bukhari. 

Al-Bazzar menyebutkan bahwa diriwayatkan dari Al-Mughirah dari 
60 jalan, dan 45 jalan di antaranya disebutkan oleh Ibnu Mandah. 

Tafsir Hadits 

Hadits tersebut di atas adalah dalil diperbolehkannya mengusap atas 
kedua khuf (sepatu) ketika sedang dalam perjalanan, karena hadits ini 
dengan jelas membolehkannya, sebagaimana yang Anda telah ketahui. 
Adapun ketika sedang mukim, akan disebutkan penjelasannya pada hadits 
yang ketiga. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya hal itu. 
Mayoritas membolehkannya ketika dalam perjalanan, berdasarkan hadits 
mi, dan ketika sedang mukim berdasarkan hadits-hadits lainnya. 


(C^ w 0 Hadits ini shahih, Shabih Abi Dawud (149) 



134 # J^UBULUS-SALAM JHidPertama 

Ahmad bin Hambal berkata, “(Dalam masalah tersebut) terdapat empat 
puluh hadits dari shahabat secara maiju ’.” Ibnu Abu Hatim berkata, 
“Padanya terdapat 41 shahabat.” Dan Ibnu Abdil Bar berkata dalam Al- 
Istidjkar , “Sekitar 40 orang shahabat meriwayatkan dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengenai mengusap di atas sepatu.” Ibnu Al-Mundzir 
menukil dari Al-Hasan Al-Bashri ia berkata, “Tujuh puluh orang shahabat 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menceritkan kepadaku bahwa behau 
mengusap atas kedua sepatu.” Abu Al-Qasim Ibnu Mandah menyebutkan 
nama-nama orang yang meriwayatkannya dalam Tad%kirahnyz dan 
mencapai delapan puluh shahabat.” 

Pendapat mengenai diperbolehkannya mengusap khuf (sepatu boot) 
adalah pendapat Amirul Mukminin Ah Tadhiyallahu Anhu , Sa’d bin Abi 
Waqqash, Bilal, Khudzifah, Buraidah, Khuzaimah bin Tsabit, Salman dan 
Jarir Al-Bajali serta yang lainnya. 

Ibnu Al-Mubarak berkata, “Tidak terdapat perbedaan pendapat di 
kalangan para shahabat mengenai mengusap atas sepatu, karena yang 
diriwayatkan pengingkaran darinya telah diriwayatkan pula penegasan 
darinya.” 

Ibnu Abdil Bar berkata, “Saya tidak mengetahui riwayat yang 
menyebutkan bahwa hadits tersebut chingkari oleh seorang pun dari ulama 
salaf kecuah dari Mahk, meskipun riwayat yang shahih darinya dengan 
jelas menetapkannya.” 

Penuhs berkata, “Sekelompok para hafizh telah menjelaskan bahwa 
mengusap atas sepatu adalah mutawatir.” 

Seperti Itu pula pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafii dan yang lainnya, 
berdasarkan hadits yang telah disebutkan. 

Dan diriwayatkan dari Al-Hadawiyah dan Al-Imamiyah serta Al- 
Khawarij pendapat mengenai tidak diperbolehkannya, berdasarkan firman 
AUah Subhanahu wa Ta’ala, 



“_ dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.T (QS. Al-Maidah: 

6), mereka berkata, “Ayat tersebut menunjukkan bahwa harus mencuci 
kedua kaki dengan air secara langsung. Juga berdasarkan dalil-dalil yang 
terdahulu pada bab wudhu, yaitu hadits-hadits pengajaran Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada para shahabat, semuanya menentukan 
bahwa harus membasuh kedua kaki. Mereka berkata, “Hadits-hadits yang 
kahan sebutkan mengenai mengusap dimansukh (terhapus) dengan ayat 
dalam surat Al-Maidah. Dalil atas terhapusnya adalah ucapan Ali 
R adhiyallahu Anhu, “Ayat telah mendahului hadits dalam mengatur tentang 


^^ClTAB <f/HAHARAH $ 135 


mengusap kedua khuf” 191 , dan perkataan Ibnu Abbas, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi iva Sallam tidak mengusap setelah turunnya Al-Maidah.” 

Dapat dijawab sebagai berikut: 

Pertama; Bahwa ayat wudhu turun pada perang Al-Muraisi’, dan 
Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam mengusapnya pada perang Tabuk, 
sebagaimana telah Anda ketahui. Sedang Al-Muraisi’ terjadi sebelum 
Perang Tabuk menurut kesepakatan (para ulama), maka bagaimana bisa 
menasakh yang terdahulu dengan yang terakhir?! 

Kedua; Bahwa jika benar bahwa ayat Al-Maidah lebih akhir, maka tidak 
ada pertentangan antara mengusap dan ayat Al-Maidah, sebab firman Allah 
Subhanahu wa Ta’ala, “Dan kaki kamu.” (QS. Al-Maidah: 6) adalah 
mudak, dan dibatasi oleh hadits-hadits mengusap atas sepatu, atau secara 
umum dan dikhususkan oleh hadits-hadits tersebut. 

Adapun yang diriwayatkan dari Ali Radhijallahu Anhu maka hadits 
tersebut munqati\ demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 
meskipun bertentangan dengan yang ditegaskan dari keduanya, yaitu 
pendapat mengenai bolehnya mengusap. Dan hadits keduanya 
bertentangan dengan hadits yang lebih shahih, yaitu hadits Jarir Al-Bajili, 
karena ketika ia meriwayatkan bahwa ia melihat Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengusap atas kedua khufnya, ia ditanya, ‘Apakah hal 
itu behau lakukan sebelum ayat Al-Maidah atau setelahnya? Ia menjawab, 
“Tidakkah aku masuk Islam melainkan setelah turun Al-Maidah?! Hadits 
ini shahih. 192 

Adapun mengenai hadits-hadits talim (pengajaran wudhu Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada para shahabat), tidak terdapat padanya 
yang bertentangan dengan diperbolehkannya mengusap atas kedua khuf, 
karena semuanya terjadi pada orang yang tidak mengenakan sepatu, maka 
dalil mana yang menafikannya?! Dan berdasarkan pendapat yang 
mengatakan bahwa ayat Al-Maidah dibaca dengan jar yakni, lafazh ‘wa 
arjulikum ’ diathafkan kepada lafazh 'biru'uusikum’ , berarti mengusap kaki 
diathafkan kepada mengusap kepala, sehingga hal itu berlaku pula dalam 
mengusap khuf. Dan mengusap khuf telah ditetapkan berdasarkan As- 
Sunnah dan Al-Qur an, dan ini adalah alasan terbaik bagi yang 
membacanya dengan jar. 

Jika hal ini telah diketahui, maka mengusap khuf bagi yang 
membolehkannya memihki dua syarat: 


1,1 MushannajIbnu Abi Syaibah (1/169) 

(C^) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (380), Shahih Muslim (272) 



136 Ht jSuBULUS-SALAM JMdPertama 

Pertama; Seperti yang diisyaratkan oleh hadits, yaitu memakai keduanya 
setelah dalam keadaan suci. Yaitu dengan memakai keduanya, sedang 
orang tersebut telah bersuci dengan sempurna, dengan berwudhu dan 
menyempurnakan wudhunya, kemudian memakai keduanya. Maka jika 
setelah itu dia berhadats kecil, diperbolehkan baginya untuk mengusap 
keduanya, berdasarkan bahwa yang dimaksudkan dengan, “Thahiratain 
(keduanya suci), adalah bersuci dengan sempurna. Ada yang berpendapat, 
bahwa maksudnya adalah suci dari najis, pendapat ini diriwayatkan dari 
Dawud. Dan akan disebutkan hadits-hadits yang menguatkan pendapat 
pertama. 

Kedua; Yang dimaksud dengan khuf di sini adalah khuf dalam keadaan 
yang sempurna. Karena itulah yang dapat dipahami ketika disebutkan 
secara mutlak, yaitu yang menutupi lagi kuat, dapat menghalangi 
menyerapnya air dan tidak sobek. Maka tidak boleh mengusap yang tidak 
menutup kedua mata kaki, dan bagian yang sobek dimana tempat yang 
wajib ditutupi itu nampak. Dan disyaratkan khuf tidak boleh terbuat 
dengan dianyam, karena tidak dapat menghalangi meresapnya air. Dan 
tidak boleh mengusap sepatu curian, karena wajib dicopot. 

Selanjutnya, hadits Mughirah di atas tidak menjelaskan cara mengusap 
dan ukuran serta tempatnya, akan tetapi akan dijelaskan hadits berikutnya. 


Jkf ^ 1\ *Ji±\ of: \ ^ &j% . o r 




53. Dan bagi imamyang empat -Al-Arba’ah- kecuali yln-Nasa i, ‘Babwa 
Nabi Shallallahu Alaihi iva Sallam mengusap bagian atas khuf dan 
bagian bawahnya . M93 Pada sanadnya terdapat kelemahan. 


Tafsir Hadits 

Yang dipahami dari ucapan penuhs, “Dan bagi imam yang empat -Al- 
Arba’ah- kecuah An-Nasa'i, “Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengusap bagian atas khuj dan bagian bawahnya. Pada sanadnya terdapat 
kelemahan. Ia menerangkan bahwa tempat yang diusap adalah bagian 
atas dan bawahnya. Akan disebutkan yang berpendapat demikian, tetapi 
ia telah mengisyaratkan akan kelemahannya. Ia telah menjelaskan segi 
kelemahannya dalam At-Talkhish dan bahwa para lmam hadits telah 


193 (U**) Hadist ini dha’if, Dha’ifAbu Dawud (165), dan Dha’if At-Tirmidsj (97) 





<=^CjTAB HAHARAH $ 137 

melemahkannya dengan Mughirah ini, demikian pula ia telah menerangkan 
tempat yang diusap. 

Hadits yang bertentangan dengan hadits Mughirah ini adalah hadits 
berikut, 


JilH (g\j —iL jjJ—J l jls-JJ :Jli Z\ <0)| ^Ip Jp j .o t 

' ' °* ji t ^ ' 

• jr*°“ ji' **-y*-> (JL -j 


54. Dari Ali Radhiyallahu Anhu hahwa ia herkata, “Seandainya agama itu 
didasarkan pada akal, niscaya bagian bawah khuf lebih layak diusap 
daripada bagian atasnya, dan sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengusap bagian atas kedua khupnya. ’* 94 (HR. Abu 
Dawud dengan sanad hasan). 


Penjelasan Kalimat 

Seandainya agama itu didasarkan pada akal (maksudnya dengan analogi 
dan memperhatikan maknanya) niscaya bagian bawah sepatu lebih utama 
diusap daripada bagian atasnya (yaitu bagian bawah kedua kaki lebih pantas 
diusap daripada bagian atas keduanya, karena itulah yang menyentuh 
tanah ketika berjalan dan mengenai yang sepantasnya dihilangkan, 
berbeda dengan bagian atasnya, yaitu yang menutupi punggung telapak 
kaki) dan sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap 
bagian atas kedua sepatunya.” 


Tafsir Hadits 

Penuhs berkata dalam At-Talkhish, bahwa hadits itu adalah shahih. 

Dalam hadits tersebut terdapat keterangan mengenai tempat pada dua 
khuf yaitu bagian atasnya, bukan yang lain, dan tidak diusap bagian 
bawahnya. 

Dalam hal itu, para ulama terbagi dua pendapat: 

Peitama, Memasukkan kedua tangan ke dalam air, kemudian meletakkan 
bagian dalam tangan kiri di bawah tumit sepatu, sedangkan telapak tangan 
kanan diletakkan di atas jari-jarinya. Kemudian menjalankan tangan kanan 
ke arah betis, dan tangan kiri ke arah ujung jari. Ini adalah pendapat Asy- 


(tVvo) Hadits ini shahih, Shahih Ahi Dawud (162) 




138 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

Syafii. Cara ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan dalam hadits 
Mughirah, 


\ 6 x 

' .* " I" xO o / s s s s o r * , r 

y i jj 4-iP aiii 4 j 

J f of o ' *_* o s * t ^ -- »f|? *!-*_ C " 0 ■’(. C " 

^IS coJj>-1j L>_& jApl ,»-> )j**i ji 4_a>- ^lP c£^r^r' °AiJ 

^jLp 4jt)Lv3l 


“Bahwa Nahi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap bagian atas sepatunya 
dan meletakkan tangan kanannya atas sepatu kanan, dan tangan kirinya di atas 
sepatu kiri, kemudian mengusap bagian atas keduanya satu kali, sepertinya aku 
melihat jari jemarinya di atas kedua sepatu. ” ,9> (HR. Al-Baihaqi) hadits ini 
munqathi\ 

Kedua; Mengusap bagian atas khuf tanpa mengusap bagian bawahnya, 
yaitu yang diterangkan oleh hadits Ah Kadhiyallahu Anhu di atas. Adapun 
ukurannya yang sah, ada yang mengatakan, “Tidak sah kecuali sebesar 
tiga jari dan (dilakukan) dengan tiga jari.” 

Ada pula yang mengatakan, “Sebesar tiga jari walaupun hanya 
(dilakukan) dengan satu jari. Yang lain mengatakan, “Tidak sah kecuali 
dengan mengusap lebih banyak”, hadits Ah dan hadits Mughirah yang 
telah disebutkan tidak terdapat pertentangan dengan itu. 

Betul, ada riwayat dari Ah R adhiyallahu Anhu, “Bahwa ia pernah mehhat 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap bagian atas sepatunya 
beberapa garis dengan jari jemarinya”, akan tetapi An-Nawawi berkata, 
“Sesungguhnya hadits itu dha’if.” 

Dan diriwayatkan dari Jabir, “Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memperlihatkan kepada shahabat yang diajarinya mengusap sepatu agar 
mengusap dengan tangannya dari bagian depan sepatu hingga ke 
permulaan betis satu kali, dan beliau merenggangkan antara jari 
jemarinya.” 196 Penuhs berkata, “Sanadnya dha’if jiddan (lemah sekah). 

Dengan demikian, Anda dapat ketahui bahwa mengenai cara dan 
ukurannya tidak diriwayatkan dalam hadits yang dapat dijadikan 
pegangan, kecuali hadits Ali R adhiyallahu Anhu mengenai keterangan 
tempat yang diusap. Dan nampaknya jika seseorang telah melakukan apa 
yang disebut mengusap atas sepatu menurut bahasa, maka hal itu sudah 
sah. 


195 Al-Baihaqi dalam Al-Kubra (1 /292) 

196 Abu Ya’la (3/448) 




<=^(jtab ^Thaharah 0 139 

Adapun mengenai jangka waktu diperbolehkannya mengusap, 
diterangkan oleh hadits berikut. 


k j & i» ^II air : JU jiLp Jl d\% jp j. oo 

x ^ " s* 

J uJ yj V 01 IyL- 

s > o S> ' £ * ' 

-iailJlj j ^lU)! ,j»y J jy J Jail> 

* 

* 2 / 

. j 


55. D^A Shajwan bin Assal ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam menyuruh kami jika dalam perjalanan agar tidak melepaskan 
khuj selama tiga hari tiga malam, baik karena berak, kencing ataupun 
tidur, kecuali karenajanabah. ^ 197 (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi 
-lafazh itu miliknya-, dan Ibnu Khuzaimah, keduanya 
menshahihkanny a). 


Penjelasan Kalimat 

‘Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami jika dalam perjalanan 
(kata ‘sajran’ adalah bentuk jamak dari ‘saajara’, seperti ‘tajran’ jamak 
dari ‘taajara) agar tidak melepaskan khujselama tiga hari tiga malam kecuali 
karena janabah (jika janabah kami harus membukanya, walaupun belum 
berlalu tiga hari tiga malam) akan tetapi (kami tidak membukanya) karena 
berak, kencing dan tidur (sebab hadats-hadats ini, kecuali jika telah berlalu 
jangka waktu yang telah disebutkan).” 

Hadits ini dikeluarkan oleh An-Nasah, dan At-Tirmidzi, dan lafazh 
tersebut mihknya. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Keduanya 
menshahihkannya, yaitu At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Dan 
diriwayatkan oleh Asy-Syafii, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ad- 
Daraquthni serta Al-Baihaqi. 198 

At-Tirmidzi berkata menukil dari Imam Al-Bukhari, “Sesungguhnya 
hadits itu adalah hadits hasan.” Bahkan Imam Al-Bukhari berkata, “Tidak 
ada sesuatu hadits dalam penentuan waktu yang lebih shahih dari hadits 
Shafwan bin Assal Al-Muradi, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al- 
Khaththabi. 


197 CpJ) Hadits ini hasan, Shahih At-Tirmidzi (96) 

198 Asy-Syafi’i (1/17), Ahmad (4/239, 240), Ibnu Majah (478), Ad-Daraquthni (1/196, 
197), dan Al-Baihaqi (1/276) 




140 $ jĔ)UBULUS-SALAM JMdPertama 


Tafsir Hadits 

Hadits tersebut adalah dalil tentang ketentuan waktu diperbolehkannya 
mengusap khuf bagi musafir selama tiga hari tiga malam. Dalam hadits 
tersebut juga terdapat dalil bahwa itu hanya untuk wudhu bukan mandi, 
dan hal ini telah disepakati. Zhahir ungkapannya, “Ya'murunaa” 
menunjukkan wajib, akan tetapi ijma' (kesepakatan ulama) memahngkan 
dari zhahirnya, maka tetaplah diperbolehkannya atau sunnah. 

Para ulama berbeda pendapat, apakah yang lebih utama mengusap khuf 
itu ataukah melepaskannya lalu mencuci kedua kaki? Penuhs menukil 
dari Ibnu Al-Mundzir, bahwa mengusap lebih utama. 

Imam An-Nawawi berkata, “Para shahabat kami menjelaskan bahwa 
mencuci lebih utama, dengan syarat tidak meninggalkan mengusap 
lantaran tidak suka terhadap sunnah, sebagaimana mereka lebih 
mengutamakan qashar atas menyempurnakan (shalat dalam perjalanan).” 


aIs- J*>- : Jli Ajje- aJ)i J C_ Jli (jl (jj Js j . o 1 

> <LJ j lijj j ^jgJlJ j ^j'^j (%-^j 

->kii ^iJi 


56. Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadikan tiga hari tiga malam bagi 
musafir, dan satu hari satu malam bagi muqim —yaitu mengenai mengusap 
kedua khuf.” m (HR. Muslim) 


Tafsir Hadits 

Hadits ini adalah sisipan dari ucapan Ah atau dari perawi lainnya. 
Dikeluarkan oleh Muslim, demikian pula dikeluarkan oleh Abu Dawud, 
At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. 200 

Hadits tersebut menerangkan tentang penentuan batas waktu 
mengusap khuf bagi musafir, sebagaimana telah disebutkan pada hadits 
sebelumnya. Juga dalil disyariatkannya mengusap khuf bagi muqim 
(orang yang tinggal, menetap), dan penentuan waktu diperbolehkannya 
dengan satu hari satu malam. Hanya saja, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menambahkan waktunya bagi musafir karena ia lebih berhak rukhshah 
(kelonggaran) daripada yang muqim, lantaran suhtnya perjalanan. 


199 (C?P^) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (276) 

200 Ibnu Hibban (4/160, menisbatkannya kepada Abi Dawud dan At-Tirmidzi adalah 
keliru. 



<=^£]TAB ^/HAHARAH $ 141 


K S 


j aJ-p Aiil amI Jj-»«j C—*j : Jli <up <uil ^joj OUjJ ^jp j . o v 
J^HJlij -^J\ ‘^L- ^cJi i^UJ oi JJL^K ,3jp 

* ' I 0 -*f ' , ''°f' , t ■ ., ? o o - 

,j*j L>tJI K>o*-*p j ijjl j -L«j>-I oljj —i—JuionJI ^gJJtj— 


57. Dan Tsauban Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengutus detasemen (sekelompok pasukan), maka 
beliau menyuruh mereka mengusap Asha'ib —yakni sorban- dan At- 
Tasaakhinn -yakni khuf. ” 201 (HR. Ahmad dan Abu Dawud, dan 
dishahihkan oleh Al-Hakim). 


Biografi Perawi 

Tsauban adalah Abu Abdillah atau Abu Abdirrahman. Ibnu Abdil Bar 
berkata, “Yang pertama yang lebih shahih.” Ia dijuluki dengan Ibnu 
Bujdad, dan ada yang mengatakan Ibnu Jahdar. Ia termasuk penduduk 
As-Sarah -nama tempat antara Makkah dan Madinah. Yang lain 
mengatakan dari Himyar. Ia ditawan, lalu dibeli oleh Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam kemudian beliau memerdekakannya. Ia senantiasa 
menyertai Rasulullah, baik dalam perjalanan maupun ketika muqim hingga 
behau wafat. Lalu ia tinggal di Syam kemudian pindah ke Himsh, lalu 
meninggal dunia di sana pada tahun 54 H. 

Tafsir Hadits 

Secara zhahir, hadits ini menunjukkan bahwa boleh mengusap sorban 
seperti halnya mengusap sepatu. Apakah disyaratkan sucinya kepala dan 
penentuan waktu seperti kedua sepatu? Kami belum mendapatkan 
komentar para ulama tentangnya. Kemudian saya melihat setelah itu pada 
Hawasyi Al-Qadhi Abdurrahman Ala Bulughu Al-Maram (catatan kaki yang 
dituhs oleh Abdurrahman atas kitab Bulugh Al-Maram), bahwa disyaratkan 
bolehnya mengusap sorban hendaknya orang yang mengusap itu dalam 
keadaan suci, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengusap 
khuf. Ia berkata, “Sebagian ulama berpendapat diperbolehkannya 
mengusap sorban, tetapi ia tidak menyebutkan dalil atas apa yang 
dikatakannya.” 

Zhahirnya, bahwa tidak disyaratkan untuk mengusap karena adanya 
udzur, dan dianggap sah mengusapnya meskipun kepala tidak tersentuh 
air sama sekali. 


201 Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (146) 


142 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

Ibnul Qayyim berkata, “Sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi wa 
Sallam hanya mengusap sorban saja, dan mengusap jambul lalu 
menyempurnakannya dengan mengusap sorban.” 

Ada yang berpendapat, bahwa ddak boleh melakukannya tanpa udzur, 
karena di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dav/ud, “Bahiua beliau 
Shallallahu Alaihi iva Sallam mengutus sekelompok pasukan lalu mereka ditimpa 
kedinginan, maka tatkala mereka datang kepada Basulullab Shallallahu Alaihi 
wa Sallam heliau menyuruh mereka mengusap atas sorban dan sepatu”, maka 
hadits tersebut mengandung udzur, tetapi pemahaman ini jauh, meskipun 
ia cenderung berpendapat dengannya sebagaimana tersebut dalam Asy- 
Syarh, karena telah ditegaskan mengusap khuf dan sorban tanpa udzur 
pada selain hadits ini. 


s s ' S o *0 s si o * ' * o ,0 s *0s \ , s s t 0 s 

bl : -U- J»,j~j\ (jp j- y J • 0 A 

d\ *y j cL»-^ (JJaJ j (j—J j ^S>-\ 

j^* 5 JJ«Jl J j>-\ . 4 jlliJl (JJ f.Li 


58. Dari Umar Radhiyallahu Anhu mauquf ’ 202 -dan dari Anas marju’-, 
‘Apabila salah seorang dari kalian berwudhu dan ia memakai kedua 
sepatunya (khuj), maka hendaklah ia mengusap keduanya dan ia shalat 
dengannya, dan janganlah ia melepaskan keduanya jika ia menghendaki 
kecuali darijanabah. ’ 203 (HR. Ad-Daraquthni dan Al-Hakim dan 
ia menshahihkannya). 


Penjelasan Kalimat 

“Apabila salah seorang kamu berwudhu dan ia memakai kedua sepatunya 
(khuj), maka hendaklah ia mengusap keduanya (membatasi memakainya 
dengan setelah wudhu adalah dahl bahwa yang dimaksudkan dengan 
thaahiratain -keduanya suci-, dalam hadits Mughirah —dan yang semakna 
dengannya- adalah bersuci dari hadats kecil) dan hendaklah ia shalatpadanya, 
dan janganlah ia melepaskan keduanya jika ia menghendaki (beliau 
membatasinya dengan, jika ia kehendaki untuk menolak apa yang 
dipahami dari zhahirnya satu perintah yaitu menunjukkan wajib, dan 
zhahirnya larangan adalah haram) kecuali karena janabah (karena Anda 
telah mengetahui bahwa wajib melepaskannya).” 

202 Ad-Daraquthni dalam As-Sunan (1/203), Al-Baihaqi (1/279) secara mauquf. 

203 (jvw>) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (447) 


<=^UTAB ^/haharah @ 143 


Tafsir Hadits 

Hadits tersebut di atas menerangkan disyaratkannya bersuci, dan 
memutlakkannya dari penentuan waktu, tetapi ia terikat dengannya, 
sebagaimana yang dijelaskan hadits Shalwan dan hadits AH Radhiyallahu 
Anhu. 


* Ct i V ^ „/ ~ e f o / 

j J ‘dl’ ^ LS^J a jJ • ° ^ 

^Js li} ciLJ j iijj -y-A/dJ j c^j^JlJj ^b! jSLa^oJJ 

* s s f s 

'.' °' * > ».** 6 * ' & ! fi li *' '* f i'" ° 

yj\ 4>tj>*^a j <L?r^>-1 .1g-ip ^m^j 01 


59. Bakrah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi 

wa Sallam, “Bahwa beliau membolehkan bagi musajir tiga hari tiga 
malam, dan bagi muqim satu hari satu malam, jika ia telah bersuci lalu 
memakai sepatunya, untuk mengusap atas keduanya. ’ 204 (HR. Ad- 
Daraquthni dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah) 


BiografI Perawi 

Abu Bakrah, namanya adalah Nufai’ bin Masruh, sebagaimana yang 
terdapat dalam Jami’ Al-Ushul, dan ada yang mengatakan Ibnu Al-Harits. 

Abu Bakrah berkata, “Aku adalah pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam”, ia menolak dinisbatkan, ia turun dari benteng Tha'if ketika 
ia mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama sekelompok 
pemuda Tha'if, lalu ia masuk Islam dan dimerdekakan oleh Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia termasuk di antara shahabat yang paling 
utama. 

Ibnu Abdil Bar berkata, “Ia seperti mata pedang dalam ibadah, 
meninggal dunia di Bashrah pada tahun 51 atau 52 H, dan putera- 
puteranya memihki kemuhaan di Bashrah baik ilmu maupun kedudukan, 
dan ia memihki pengikut yang sangat banyak.” 


Penjelasan Kalimat 

“Bahwa beliau membolehkan bagi musajir tiga hari tiga malam (yaitu 
mengusap atas kedua sepatu) dan bagi muqim satu hari satu malam, jika ia 
telah bersuci (yakni setiap yang mukim maupun musafir, yaitu jika ia telah 


204 &-'■) Hadits ini hasan, Ad-Daraquthni dil&mAs-Sunan (1/194), dan Ibnu Majah (556) 
dengan sepertinya, dan dihasankan oleh Al-Albani. 


144 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

bersuci dari hadats kecil) lalu memakai kedua sepatunja (bukan berarti fa 
menunjukkan harus berurutan tetapi hanya sebatas athaf karena sudah 
maklum bahwa tidak termasuk syarat dalam mengusap sepatu) untuk 
mengusap atas keduanya. ” 

Tafsir Hadits 

Hadits tersebut seperti hadits Ali R adhijallahu Sinhu dalam 
menerangkan jangka waktu bagi musafir dan mukim, dan seperti hadits 
Umar dan Anas mengenai disyaratkannya bersuci, dan di dalamnya 
terdapat penjelasan bahwa mengusap atas sepatu adalah rukhshah 
(kelonggaran), karena shahabat menamainya seperti itu. 


JLp &\ J J :Jli 4 jI aIp asl y>. 'JS Jp j .*l * 

:Jli j 'JLi :Jli ?b»jj :JL» ^ 

'jC j: Jli j jb jjl .c-cti H*j Cj*jd : Jli ^bl j : Jli 

!<< ✓ 0 


✓ x 


60. Uhai bin Imarah Radhiyallahu A.nhu hahwa ia berkata, “Wahai 

Rasulullah, apakah boleh aku mengusap atas sepatu? Behau menjawab, 
‘Ya”, ia bertanya lagi, “Satu hari?” Beliau menjawab, ‘Ya”, ia 
melanjutkan, “Dua hari?” Beliau menjawab, ‘Ya”, ia bertanya lagi, ‘Tiga 
hari?” Beliau menjawab, ‘Ya”, terserah engkau. ’ 205 (HR. Abu Dawud 
dan ia betkata, “Tidak kuat.”). 


Biografi Perawi 

Ubai bin Imarah berasal dari Madinah dan tinggal di Mesir. Ia adalah 
seorang shahabat, dalam sanad haditsnya terdapat idhthirab (kegoncangan). 
Yang dimaksudkan adalah hadits ini, dan seperti tersebut juga dikatakan 
oleh Ibnu Abdil Bar dalam Al-Isti’ab. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan ia berkata, “lidak kuat. 
Al-Hafizh Al-Mundziri berkata dalam Mukhtashar As-Sunan dengan 
maknanya, yaitu dengan makna yang dikatakan oleh Abu Dawud dan Al- 


205 (L&i>) Hadist ini dha’if, Dha’ifAbi Dawud (158) 




<=sAjTAB ^Thaharah $ 145 


Bukhari. Imam Ahmad berkata, “Para perawinya tidak diketahui.” Dan 
Ad-Daraquthni berkata, “Isnad ini tidak kuat.” 

Ibnu Hibban berkata, “Saya tidak berpegang atas isnad khabar 
(haditsnya). Ibnu Abdil Bar berkata, “Tidak kuat, dan tidak memiliki sanad 
yang dapat dijadikan hujjah.” Ibnu Al-Jauzi berlebihan dan 
memasukkannya ke dalam hadits-hadits maudhu’. 

Hadits tersebut adalah dalil tidak adanya pembatasan waktu mengusap 
baik ketika berada di tempat maupun ketika sedang dalam perjalanan, 
pendapat ini diriwayatkan dari Mahk dan pendapat lama Imam Asy-Syafii, 
akan tetapi hadits tersebut tidak bertentangan dengan makna hadits-hadits 
yang terdahulu dan tidak berlawanan dengannya, dan seandainya kuat, 
maka kemutlakannya dibatasi oleh hadits-hadits terdahulu itu, 
sebagaimana hadits ini dibatasi dengan disyaratkannya bersuci 
sebagaimana yang telah dijelaskannya. 

6. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU 

Semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayammum, 
karena tayammum adalah pengganti wudhu. 


J ^ es Aiil J j Oir : Jli dJL jj ^jS\ Yp . *\ \ 

m •,'i / J ° •* f ° ** '. -° c u °' ° ' 

D (*- J s-LAjJI 

^3 AL^a) j t^ysLSjlJJl Asrsx^a j c Jjb jj\ As>r js\ .d j--p jL> 


6 1. Dari Anas bin Malik ia berkata, “Para shahabat Rasulullah Shallallahu 
Alaihi u>a Sallam pada masa beliau, menunggu shalat Isya hingga kepala 
mereka mengangguk-angguk, kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu 
lagi. ^ 216 (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ad- 
Daraquthni, dan asalnya terdapat dalam Shahih Muslim). 


Penjelasan Kalimat 

‘Para shahabat Pasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, pada masa beliau, 
menunggu shalat Isya hingga mengangguk-angguk (sama dengan dharaba — 
yadhribu, artinya: miring) kepala mereka (lantaran tertidur) kemudian mereka 
shalat dan tidak berwudhu lagiP 

(b^ 5 ) Hadits ini shahih, Mushm (376), Abu Dawud (200), dan Ad-Daraquthni (1/ 
130) 


206 




146 $ jĔ)UBULUS-SALAM JiHdPertama 

Tafsir Hadits 

Hadits serupa dikeluarkan pula oleh At-Tirmidzi, dan di dalamnya 
terdapat lafazh, “Mereka dibangunkan untuk shalat”, dan di dalamnya, 
“Hingga aku benar-benar mendengar suara dengkur salah seorang dari mereka, 
kemudian mereka bangun lalu shalat dan tidak berwudhu. 1 

Sekelompok ulama menamainya dengan istilah tidurnya orang duduk. 
Takwil ini dibantah, bahwa dalam satu riwayat dari Anas, Mereka 
meletakkan lambung mereka”, diriwayatkan oleh Yahya Al-Qaththan. 

Ibnu Daqiq Al-Id menamainya dengan istilah tidur ringan. Ini juga dapat 
dibantah bahwa pendapat tidak sesuai karena disebutkan suara dengkur 
dan membangunkan, di mana keduanya tidak terdapat kecuali pada 
orang yang tidur nyenyak. Jika hal ini telah Anda ketahui, maka hadits- 
hadits tersebut mencakup kepala yang mengangguk-angguk, suara 
dengkur, membangunkan, dan meletakkan lambung, semuanya disebutkan 
bahwa mereka tidak berwudhu dari hal tersebut. 

Para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut dalam delapan 
kelompok: 

Pertama, bahwa tidur membatalkan wudhu secara mutlak dalam kondisi 
apapun, berdasarkan hadits Shafwan bin Assal yang telah terdahulu pada 
bab mengusap khuf yang menyebutkan secara mutlak. Pada hadits 
tersebut disebutkan, “Kencing, berak dan tidur.”' Mereka berkata, “Behau 
menjadikan tidur secara mutlak, seperti buang air besar dan buang air 
kecil dalam membatalkan wudhu. 

Sedangkan hadits Anas, dengan redaksi bagaimanapun diriwayatkan, 
tidak terdapat keterangan bahwa Rasulullah Shallallahu A.laihi wa Sallam 
rnembiarkan mereka atas hal itu, dan beliau tidak melihat mereka. Dengan 
demikian, maka hal itu adalah perbuatan shahabat yang tidak diketahui 
bagaimana ia terjadi, sedang yang dapat dijadikan hujjah hanyalah 
perbuatan, ucapan atau yang dibiarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi wa 
Sallam. 

Kedua, bahwa tidur tidak membatalkan wudhu secara mutlak, 
berdasarkan hadits yang telah lalu dari Anas dan cerita tidurnya para 
shahabat atas sifat yang terjadi pada mereka. Seandainya tidur 
membatalkan wudhu, niscaya Allah tidak membiarkan mereka atas hal 
itu, dan Allah akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berkenaan dengannya, sebagaimana Dia mewahyukan 
kepada beliau mengenai najisnya sandal beliau. Dan yang lebih utama 


207 Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidrj (78) 


<=^Cttab CThaharah $ 147 


adalah sahnya shalat orang yang berada di belakangnya, akan tetapi datang 
kepada mereka hadits Shafwan bin Assal. 208 

Ketiga, bahwa tidur membatalkan semuanya, hanya saja dimaafkan tidur 
dengan dua kali anggukan meskipun berturut-turut, dan beberapa 
anggukan secara terpisah, ini adalah madzhab Al-Hadawiyah. 

A.l-Khafaqah (mengangguk) adalah miringnya kepala karena kantuk, 
dan batasan satu anggukan, yaitu kepala tidak tegak hingga bangun. 
Barangsiapa yang tidak miring kepalanya, dimaafkan baginya sekitar satu 
anggukan, yaitu hanya sekedar condongnya kepala hingga dagu sampai 
ke dada. Hal ini diqiyaskan atas tidur satu kali anggukan. Mereka 
memahami hadits Anas atas kantuk yang tidak menghilangkan kesadaran, 
pendapat ini tidak diragukan kejauhannya. 

KeetTpat, bahwa tidur tidak membatalkan wudhu dengan sendirinya 
tetapi hanyalah penyebab batalnya wudhu, maka jika tidur dengan duduk 
dalam posisi tenang maka tidak membatalkan dan jika tidak, dapat 
membatalkan. Ini adalah madzhab Asy-Syafi’i. Ia berdahl dengan hadits 
Ah Kadhiyallahu Anhu, 



“Mata adalah pengikat dubur, maka baranssiapa yang tidur hendaklah ia 
berwudhu. ” 209 

Hadits ini dihasankan oleh At-Tirmidzi, akan tetapi pada sanadnya 
terdapat perawi yang tidak dapat dijadikan hujjah, yaitu Baqiyah bin Al- 
Walid, ia meriwayatkannya dengan ungkapan l an, ia menjadikan hadits 
Anas bagi tidur dalam posisi tegak, untuk memadukan dua hadits tersebut, 
dan membatasi hadits Shafwan dengan hadits Ah Radhiyaliahu Anhu ini. 
Ia berkata, “Makna hadits Ali Radhiyallahu Anhu bahwa tidur adalah 
penyebab keluarnya sesuatu tanpa terasa, maka dengan itu, tidur 
membatalkan wudhu tidak dengan sendirinya. 

Kelima, jika tertidur dalam posisi orang yang sedang shalat, ruku’, sujud 
ataupun berdiri maka wudhunya tidak batal, baik dalam shalat maupun 
di luar shalat. Maka jika tidur dalam keadaan berbaring atau di atas 
tengkuknya, wudhunya batal, berdasarkan hadits, “Apabila seorang hamba 
tidur dalam sujudnya, Allah membanggakannya di hadapan para malaikat, Dia 
berkata, “Hamba-Ku, ruhnya di sisi-Ku, dan tubuhnya sujud di hadapan-Ku”, 
diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 210 dan yang lainnya, tetapi ada yang 


208 (1,2) telah berlalu takhrijnya. 

209 Akan datang takhrijnya sebentar lagi. 

210 Perhatikan Talkhish Al-Khabir { 1/121) 


148 0 jSlIBULllS-SALAM JilidPertama 

mendha’ifkannya. Mereka betkata, “Ia menamakannya sujud aedang ia 
tidur, sementara ttdak ada sujud tanpa betsuct. Dapat di,a*ab, bahwa . 
menamakannya sujud dilihat dati awal atau hm ah (keadaanjnya^ 

Knnam, bahwa batal, kecuah tidutnya orang yang sedang tuku atau 
sujud berdasarkan hadits yang telah lalu, meskipun khusus dengan su,ud, 
tetapi diqiyaskan atas ruku’, sebagaimana diq.yaskan yang sebelumnya 

semua hai‘ah orang yang sedang shalat. 

Ketujub, tidur ddak membatalkan wudhu jika ter,ad. saat menger,akan 
shalat, baik dalam kondis, bagaimanapun, dan membatalkan ,,ka d, luar 
shakat. Hujjahnya adalah hadks yang telah disebutkan, karena merupakan 

h T^»“?drytg a nyeny»k membatalkan wudhu d»n jika, sedkti, 
ddak membatalkan. Mereka berkata, “Karena ndur udak membatalkan 
wudhu dengan sendmnya, akan tetapi penyebab batalnya wudhu. Yang 
banyak dapat menyebabkan batal berbeda dengan yang sethklt mereka 
memaknai hadits Anas dengan ridur yang sedikit. Ietap, mereka ti a 
menyebutkan kadar sedikk dan banyak hmgga ucapan mereka dapa 
diketahui dengan jelas, dan apakah termasuk d, antara pendapat-pendapat 

tersebut atau tidak? , 

Inilah pendapat-pendapat para ulama tentang udur, pandangan mereka 

berbeda-beda disebabkan berbeda-bedanya hadits yang telah kami 
sebutkan. Dan dalam bab mi terdapat hadits-hadits yang tidak lepas dar 

cacat, maka kami meninggalkannya. 

Yang lebih dekat adalah pendapat bahwa tidur membatalkar, wudhu, 
berdasarkan hadks Shalwan, dan telah Anda ketahu, bahwa d,shah,hkan 
oleh Ibnu Khuaaimah, A.-Tnnudai dan Al-Khaththab,, akan tetap, lafazh 
t.dur yang terdapat dalam hadits tersebut mutlak, dan a 
menyamakannya lemah, maka tidak boleh mengatak.n, Dtsamakan 
dengan air seni dan dnja, karena keduanya membatalkan wudhu dalam 
kondisi baga.manapun, dikarenakan hadks tersebut mudak maka 
diriwayatkan hadits Anas mengenai ddurnya para shahabat dan ba wa 
mereka ddak berwudhu meskipun mereka mendengkur dan bahwa 
mereka meletakkan lambung-lambung mereka, dan mereka dlbangunkan 
im menunjukkan besarnya kadar ddur mereka (lelap). Mereka ,tu t 
bodoh tentang hal-hal yang membatalkan wudhu terlebd, karena An 
menceritakannya dari para shahabat secara mutlak, dan sudah maklu 
bahwa di antara mereka itu terdapat para ulama yang mengetahu, urusan 
agama khususnya shalat yang merupakan rukun Islam yang; pahng agung 
terlebih di antara mereka menunggu shalat bersama RasuluUah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, dan mereka adalah para shahabat pilihan. 


s^aSjtab SThaharah $ 149 


Jika demikian, maka kemutlakan hadits Shafwan dibatasi dengan tidur 
nyenyak yang tidak mengingat apa-apa lagi. Apa yang disebutkan Anas 
yaitu berdengkur, meletakkan lambung dan dibangunkan dapat 
ditakwilkan dengan tidur tidak nyenyak, karena terkadang orang yang 
baru mulai tidur mendengkur sebelum nyenyak, dan meletakkan lambung 
tidak selamanya berarti nyenyak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam pernah meletakkan lambungya setelah shalat sunnah dua raka’at 
fajar dan behau tidak tidur, dan sesungguhnya behau pernah berdiri shalat 
fajar setelah meletakkan lambungnya, meskipun boleh jadi dikatakan, 
“Bahwa sesungguhnya di antara kekhususan behau Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bahwa tidurnya tidak dapat membatalkan wudhu, yang penting 
diketahui bahwa dia tidak selamanya tidur dengan meletakkan 
lambungnya, dan dibangunkan boleh jadi bagi orang yang di awal tidurnya 
lalu dibangunkan agar tidurnya tidak nyenyak. 

Selanjutnya, bahwa pingsan, gila, dan mabuk dengan penyebab apapun 
digolongkan dengan tidur, karena sama-sama hilangnya akal. Disebutkan 
dalam Asy-Syarh bahwa mereka telah bersepakat bahwa hal-hal tersebut 
membatalkan wudhu, jika hal ini benar berarti ini adalah dahl ijma ’. 


Ji jSS °J cJ, Ofl sn- IcJli l$1 p alsl A-OjLp ^jPj . Y 

ys al y\ ^Jl ,J)I 'sjj :cJlai jjLJJ aJp J)l Jiil 

■ S 'Jj, smJji cJji 

4il Jl (JSa jllilj .ijSj J5J Ja? y> j*J :(5 j1>4Uj .aIIp ji£l 

.ijIp 


62. D<2/7 Aisyah Kadhiyallahu Anha ia berkata, “Fatimah bintuAbi Hubaisy 
datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, ‘Wahai 
Wasulallah, aku adalah perempuanyang istihadhah maka aku tidak suci, 
apakah aku meningyalkan shalat? Beliau menjawab, ‘jangan, itu hanyalah 
peluh, bukan haidh. Maka jika haidhmu datang, tinggalkanlah shalat, 
dan jika telah berlalu maka cucilah darahmu kemudian shalatlah.” 2,1 
(Muttafaq Alaih) Dan bagi Al-Bukhari, “Kemudian berwudhulah 


(&^) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (228), Shahih Muslim (333) 




150 $ jSuBUL US-SALAM JiltdPertama 

untuk setiap shalat. ’* 12 Muslim mengisyaratkan bahwa m mtnggugurkan- 

nya dengan sengaja , 213 

Penjelasan Kalimat 

‘Tatimah bintiAbi Hubaisy datang (Fatimah dari Quraisy Asadiyah, yaitu 
istri Abdullah bin Jahsy) kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu 
berkata, “Sesungguhnya aku adalah perempuanyang istihadhah (lstihadhah yaitu 
keluarnya darah dari kemaluan perempuan bukan pada waktunya) maka 
aku tidak suci, apakah aku meninggalkan shalat? Behau menjawab, jangan , 
itu hanyalah peluh atau kenngat (dalam Fath Al-Bari sesungguhnya mi yang 
disebut adgil (keringat panas). Dan disebut adytr (kotoran), sebagaimana 
dalam Al-Qamus ) dan bukan haidh (karena haidh itu keluar dari bagian 
dalam rahim perempuan, ini adalah pemberitahuan berbedanya kedua 
tempat keluar itu, dan jawaban atas perkataannya, ‘Aku tidak suci , karena 
ia berkeyakinan bahwa sucinya orang yang haidh tidak dapat diketahui 
kecuali dengan berhentinya darah, maka ia menamainya tidak suci lantaran 
keluarnya secara terus menerus, dan ta telah mengetahui bahwa 
perempuan haidh tidak boleh shalat, ia mengtra bahwa hukum tersebut 
berlaku bersama keluarnya darah, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menerangkan kepadanya bahwa di rahim bukan haidh, dia dalam keadaan 
suci dan wajib melaksanakan shalat) maka jika haidhmu datang (maksud 
iqbal, adalah mulainya darah haidh) maka tinggalkanlah shalat (mencakup 
larangan shalat bagi perempuan haidh, dan haramnya serta rusaknya 
shalatnya, ini adalah kesepakatan para ulama) dan jika telah berhenti (yaitu 
mulainya berhenti) maka cucilah darahmu (yakni mandilah, dipahami dari 
dalil lainnya) kemudian shalatlah 

Tafsir Hadits 

Hadits tersebut adalah dalil terjadinya istihadhah. Darah istihadhah 
memiliki hukum yang berbeda dengan hukum haidh. Dan telah 
diterangkan oleh behau Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan sempurna, 
karena behau telah memberikan fatwa kepada Fatimah bahwa la tidak 
boleh meninggalkan shalat meski darah tetap mengahr. Ia juga harus 
menunggu datangnya waktu haidh lalu menmggalkan shalat padanya, dan 
jika telah berlalu maka ia mencuci darah tersebut lalu mandi. Sebagaimana 
yang diriwayatkan dalam beberapa jalur Al-Bukhari, ‘Van mandtlah dan 


212 (jyv^>) Hadits ini shahih, perhatikan takhrij yang lalu. 

213 Mushm berkata setelah meriwayatkan hadits yang lalu, “Dalam hadits Hammad bin 
Zaid terdapat tambahan huruf yang kami tidak sebutkan. 


<=^JTAB ^/HAHARAH $ 151 

pada sebagiannya -sebagaimana riwayat penulis, hanya disebutkan 
mencuci darah. 

Walhasil, bahwa behau telah menyebutkan dua hal tersebut dalam 
beberapa hadits shahih, yaitu mencuci darah dan mandi. Hanya saja, 
sebagian perawi hanya menyebutkan salah satunya dan yang lainnya 

menyebutkan yang kedua. Kemudian behau menyuruhnya shalat setelah 
itu. 

Sekarang, pembicaraannya adalah bagaimana mengetahui datang dan 
berlalunya masa haidh sementara darah terus keluar, karena syariat telah 
mengaitkan istihadhah dengan hukum datang dan berlalunya haidh, dan 
hal itu mengindikasikan bahwa hal tersebut dapat dibedakan dengan suatu 
tanda. 

Dalam hal itu para ulama terbagi dua pendapat: 

Pertama, bahwa hal itu dapat dibedakan dengan merujuk kepada 
kebiasaannya. Mulainya adalah keluarnya darah pada hari pertama 
menurut kebiasaannya, dan selesainya dengan berlalunya hari-hari sesuai 
dengan kebiasaannya. Merujuk kepada hari-hari kebiasaan diriwayatkan 
dalam hadits Patimah dalam salah satu riwayat dengan lafazh, 
‘Tinggalkanlah shalat sebanyak hariyang engkau biasa haidh padanya”, dan 
akan datang pada bab haidh penegasan pembicaraan dalam masalah itu. 

Kedua, merujuk kepada sifat darah, sebagaimana yang akan datang pada 
hadits Aisyah pada kisah Fathimah binti Hubaisy dengan lafazh, 
Sesungguhnya darah haidh itu adalah hitam yang dikenal, jika yang demikian 
itu maka janganlah engkau shalat, dan jika yang lain maka berwudhu dan 
shalatlah , 214 dan akan disebutkan pada bab haidh -insya Allah-, maka 
mulainya haidh ketika adanya sifat tersebut, dan berakhirnya dengan 
hilangnya sifat tersebut. Juga akan disebutkan bagaimana mengembalikan 
kepada kebiasaan perempuan, akan disebutkan penegasan semua itu, 
termasuk perbedaan para ulama, dan bahwa semuanya berpendapat dengan 
mengamalkan salah satu di antara tanda-tanda tersebut. 

T>an bagi A.l-Bukhan ”, artinya, dari hadits Aisyah ini ada tambahan, 
“Kemudian wudhulah untuk setiap shalat”, dan Muslim telah mengisyaratkan 
bahwa ia telah menggugurkannya dengan sengaja, karena ia berkata dalam 
Shahihnya setelah menyebutkan hadits tersebut, “Dan dalam hadits 
Hammad ada yang tidak kami sebutkan.” 

—Al-Ilaihag i berkata, ya it u sabdanya , “Bemudhulah” 215 , karena ini adalah 
tambahan yang tidak kuat, d an bahwa sebaeian perawi meriwayatkannya 


214 Akan disebutkan takhrij-nya sebentar lagi. 

215 Al-Baihaqi dalam Al-Kuhra (1 /344). 




152 $ jSuBULUS-SALAM jilidPeriama 


secara s endir ian tanpa yarrg lainnya, dari para perawi yang meriwayatkan 
hadits tersebut. Akan tetapi telah ditetapkan oleh penuhs dalam Al-Yath 
bahwa ia ditegaskan dari beberapa jalan yang menafikan bahwa Mushm 
meriwayatkannya sendirian. 

Perlu d iketahui ba hwa penuhs_menyebutkan hadits istihadhah dalam 
bab hal-hal yang membatalkan wudhu, dan sebenarnya tidak sesuai dengan 
l)ab~lnnAxuah tam bahan~tadi bukan asal hadits, karena term asuk hukum 
istihadhah dan haidh, dan akan diulang inya nanti pada babnya. Tambahan 
inila h yan g menjadi hujjah bah wa dar ah istihadhah termasuk hadats yang 
membatalkan wudhu. Oleh karenanya, maka syariat memerintahkan 
berwudhu darinya untuk setiap shalat, hanya saja, wudhu menghilangkan 
hukumnya karenaAhaTat, ma ka | ika ia telah s elesa i shalat maka wudhunya 
pun batal, dan inilah pendapat jumhur bahwa ia berwudhu untuk setiap 
shalat.- 

Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah berpendapat bahwa la berwudhu 
untuk setiap waktu shalat, dan wudhu tersebut berkaitan dengan waktu, 
kemudian ia shalat fardhu pada waktu itu dan shalat-shalat sunnah yang 
dikehendakinya. Ia diperbolehkan menjamak dua shalat fardhu bagi yang 
membolehkannya, yaitu lantaran udzur. 

Al-Mahkiyah berpendapat bahwa disunnahkan wudhu dan tidak wajib 
melainkan untuk hadats lainnya, dan hal tersebut akan ditegaskan pada 
hadits Hamnah binti Jahsy dalam bab haidh -Insya Allah-. Juga akan 
disebutkan hukum-hukum yang diperbolehkan bagi perempuan yang 
sedang istihadhah dan yang membedakannya dengan haidh, karena 
memang tempatnya untuk mengomentarinya. Dalam Asy-Sjarh hal ini 
disebutkan, adapun di sini tidak disebutkan haditsnya karena dianggap 
bahwa istihadhah membatalkan wudhu. 


Oyb jU -J cis :Jls<UP4»l e_Ju? Js- jP J . 1 V 

<us: Jlai {JC*j aJs Jil ^J\ JUo jl JjJLJI 


63. Dari Ali bin Abi Thalib Kadhijallahu Anhu ia berkata, ‘Aku adalah 
orang jang banjak mengeluarkan mad^i, maka aku meminta Miqdad 
agar bertanja kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu iapun 
bertanja kepadanja. Maka beliau menjawab, “Ia harus berwudhu.’ 

(Muttafaq Alaih, dan lafazh ini milik Al-Bukhati). 


216 (J4»w>) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (132), Shahih Muslim (303). 




^Sjtab jShaharah $ 153 

Penjelasan Kalimat 

“'! k “ ad f“ h banjak m„g,luarka„ mairi (yaitu a,r bensrarna 

pubh, lengket dan haius y ang ke . U a r ketlka bercuLu “ ~ 

Ibnu A™i3adAl Ki^dl “'C maka “ k “ m "’y un ‘>‘ Miqdai (yaitu 
2 llm 7 ? } Un ‘“ k b,r ‘ mJa k, t ada ShaUalUu AtaiU 

waSaliam (yaitu apa yang wajib dtlakukan bagi orang yang keluar 

“*• “ M. *»-, ‘i W Lli“ adH) 

Tafsir Hadits 

Bukhari setdaMri^ ^ Seba 8 lan kfazh «enurut Al- 

(ij 4*^1 J4 ibi Sj^j jfc-f of I 

,A J-i! ,ĕtJu iiij jjr 

Jktt* mmgduarkan mad K i lal, aku ma„d, d ar i„a 

p da musim dmgin hmgga punggungku remukP 219 A 

u ° alam kfaZh AhBukha « ia menambahkan, ( S/l jj .|3 } 

“ber^udhujan cucilah kemaluanmu .» - Dan dalam Mus/im, 

( ^ ^ ) Cucilah kemaluanmu dan berwudhulah ” 221 

bm T apakah 

dalam riwayat la.nnya Dan IT ' ’ ' b “' -“b»g»unana 

adaiah Ah Lu MbbaTeld^ 

A/aihi ,T»?i d T be " an7a kepada Rasulu >lah ShaUallahu 
mengtkuTtnya tlhwa ratL^ ( a "* T^’ “«P 1 » 

dudukanputennya bagku”, menunjukkan bahwa bukan dia yang bertanya 
Z ^ HadltS lni Shahlh > Shahih Al-Bukhari (269) 

T 1 " T “ MusUm ’ * iaMa. 

„ 0 HadltS mi Shahlh > Shah dAbi Dawud (206) ' ' ' 

»21 Hadlts lnl shahih, Shahih Al-Bukhari (269) 

“ Saya tidak mendapatkannya dalam Shahih Muslim. 


154 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


langsung, maka menisbatkan pertanyaan kepadanya pada riwayat yang 
mengatakan bahwa Ali yang bertanya adalah majat^ karena dia yang 
menyuruh bertanya. 

Hadits tersebut adalah dahl bahwa madzi itu membatalkan wudhu, 
oleh karenanya disebutkan oleh penuhs dalam bab ini. Dan dalil bahwa 
tidak mewajibkan mandi, ini adalah ijma’. 

Riwayat, “Berwudhu dan cucilah kemaluanmu”, tidak menunjukkan bahwa 
yang didahulukan adalah berwudhu, karena waw tidak menunjukkan 
berurutan, dan lafazh Muslim menjelaskan maksud tersebut. 

Disebutkannya lafazh ‘dtjakar’ secara mutlak, secara zhahir dipahami 
bahwa harus mencuci dzakar secara keseluruhan, tetapi tidak demikian, 
karena yang wajib adalah mencuci tempat keluarnya madzi, itu hanyalah 
memutlakkan nama keseluruhan tetapi yang dimaksud adalah sebagiannya, 
dan qarinah (indikasi)nya tidak diketahui dari kaidah syariat. 

Sebagian berpendapat bahwa harus mencuci secara keseluruhan, 
berdasarkan lafazh hadits tersebut, dan didukung oleh riwayat Abu Dawud, 
“Ia mencuci kemaluannya dan kedua buah pelirnya lalu berwudhu. 
Menurutnya juga, “YLngk.au mencuci kemaluanmu dan kedua buah pelirmu lalu 
berwudhu untuk shalat” 111 , akan tetapi tambahan mencuci kedua buah pelir 
telah dicela, dan telah kami jelaskan dalam catatan kaki Dhau' An-Nahar. 
Karena ltu adalah riwayat Urwah dari Ah Uadhiyallahu /\nhu, sementara 
ia tidak mendengar dari Ali, akan tetapi diriwayatkan oleh Abu Awanah 
dalam Shahihnya dari jalan Ubaidah dari Ali Ikadhiyallahu Anhu dengan 
tambahan. Penulis berkata dalam At-Talkhish, “Pada isnadnya tidak 
terdapat celaan.” Maka meskipun shahih, tidak ada alasan berpendapat 
dengannya. Ada yang mengatakan, “Hikmahnya adalah, bahwa jika 
mencuci semuanya ia akan menyusut, lalu tidak jadi keluar madzi. Hadits 
tersebut dijadikan dalil atas najisnya madzi. 


jS jJL-j 4lip AjOl d\ “SSj\s- Jpj . 1 1 

3lJ^( ‘J 'j Jt r> P 


64. Dari Aisyah Radhiya/lahu Anha, “Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam mencium salah seorang istrinya kemudian keluar shalat dan tidak 
berwudhu. ’’ 224 (HR. Ahmad dan didha’ifkan oleh Al-Bukhari). 


222 Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (208) 

223 Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (211) 

224 <y»w>) Hadits ini shahih, Shahih Abu Dawud (179) 




^=^Citab ^Thaharah 4 155 


Tafsir Hadits 

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An- 
Nasa‘i dan Ibnu Majah. 

At-Tirmidzi berkata, “Saya mendengar Muhammad bin Ismail 
mendha’ifkan hadits ini. Dan Abu Dawud mengeluarkannya dari jalan 
Ibrahim At-Taimi dari Aisyah, sementara ia tidak mendengar sesuatu 
darinya maka hadits tersebut mursal” An-Nasa'i berkata, “Dalam bab ini 
tidak ada hadits yang lebih baik darinya, akan tetapi hadits tersebut 
mursal. ” Penulis berkata, “Diriwayatkan dari sepuluh jalur dari Aisyah, 
disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam A.l-Khilafiyat lalu ia mendha’ifkannya.” 
Ibnu Hazm berkata, “Tidak ada sedikitpun yang shahih dalam bab ini, 
meskipun shahih, maka hal itu berlaku untuk sentuhan yang terjadi 
sebelum turunnya perintah wudhu.” 

Jika hal ini telah Anda ketahui, maka hadits tersebut adalah dalil bahwa 
menyentuh dan mencium perempuan tidak membatalkan wudhu, dan 
inilah hukum dasarnya. Hadits tersebut menetapkan hukum asalnya, dan 
inilah yang dipegang oleh Ahlu Bait semuanya, dan dari kalangan shahabat 
adalah Ah Radhiyallahu Anhu. 

Asy-Syafiiyah berpendapat bahwa menyentuh perempuan yang haram 
dinikahi membatalkan wudhu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala. 


“■■atau menyentuh perempuan..” (QS. Al-Maidah: 6), maka wajib 
berwudhu lantaran menyentuh perempuan. Mereka berkata, “Kata al-Lams 
hakikatnya menyentuh dengan tangan, makna ini dikuatkan oleh bacaan, 
an> lamastumunnisaa ’, ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa hanya 
dengan sentuhan laki-laki tanpa sentuhan perempuan. Ini menegaskan 
bahwa lafazh tersebut tetap pada makna sebenarnya. Bacaan l aw 
laamastum ’, demikian pula, karena pada dasarnya kedua bacaan itu sama 
maknanya.” 

Pendapat tersebut dapat dijawab dengan memalingkan makna 
sebenarnya, yaitu dengan adanya indikasi, sehingga dapat dipahami secara 
ma J a K> yaitu bahwa di sini makna al-mulamasah adalah jima’, demikian 
pula al-lamas. Qarinah (indikasi)nya adalah hadits Aisyah yang telah 
disebutkan. Meskipun terdapat cela sebagaimana telah Anda dengar, akan 
tetapi masing-masing jalannya menguatkan satu dengan lainnya. 

Hadits Aisyah dalam Al-Bukhari bahwa ia pernah tidur terlentang pada 
kiblat (tempat shalat) Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka jika 





156 $ jĔ^UBULUS-SALAM JilidPertama 


berdiri shalat, behau merabanya lalu memegang kedua kakinya 225 , yaitu 
ketika beliau sujud, dan jika beliau berdiri Aisyah membentangkan 
keduanya. Ini menguatkan hadits tersebut dan menguatkan tetapnya pada 
makna asal, serta menunjukkan bahwa bukan menyentuh (biasa) seperti 
itu yang membatalkan wudhu. 

Adapun alasan penu hs d a lam F at h Al-B a ri tent ang hadits Aisyah ini 
^bahwa~sangat~boleh jadi hal itu beliau lakuk an dengan ka in penghalang, 
atau hukumnya khusus baginya, maka hal itu sangat jauh dan bertentangan 
" dengan zhahirnya hadits. 

Ali Radhiyallahu Anhu menafsirkan al-mulaamasah dengan jima’, dan 
juga ditafsirkan ol eh Ibnu Abbas^ dialah yang didoakan agar diajarkan 
ta‘wil oleh A llah. Abdun bin Humaid meriwayatkan darinya bahwa ia 
menafsirkan ‘mulamasah’ setelah meletakkan kedua jari pada telinganya, 
“Ketahmlah, yaitu bersetubuh. ” Dan diriwayatkan darinya oleh ATth-Thastiyi 
bahwa ia ditanya oleh Nafi’ bin Al-Azraq tentang ‘mulamasaF, maka ia 
menafsirkannya dengan jima’. 

Di samping itu, susunan ayat dan uslubnya menunjukkan bahwa yang 
dimaksud dengan al-mulamasah adalah jima’. Karena Allah Subhanahu wa 
Ta’ala menyebutkan bahwa di antara yang membolehkan tayammum 
adalah kembah dari buang air besar, untuk menegaskan atas hadats kecil, 
dan menyebutkan al-mulamasah untuk menegaskan atas hadats besar. Hal 
tersebut sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala mengenai 
perintah mencuci dengan air, 





“...dan jika kamu junub maka mandilah..” (QS. Al-Maidah: 6). 
Seandainya ‘ mulamasah ’ dipahami dengan sentuhan yang membatalkan 
wudhu, niscaya akan hilang penegasan bahwa tanah dapat menggantikan 
air dalam menghilangkan hadats besar, dan bertentangan dengan awal 
ayat, dan Al-Hanafiyah memiliki keterangan rinci yang tidak dapat 
dijadikan sebagai dahl. 


4 _lip J)l 4S)I Sy*j «jiy 1 J 3 -^ 0 

i_L. rjjd JSClG *H 'Sj 

X ^ XX X 

* i° * i* ° 

Aj>r t 


225 (jJpLo) Hadits ini shahih, Shahih At-Bukbari (382) 



<=sAChtab J/haharah $ 157 


65. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi u>a Sallam bersabda, “Jika salah seorang di antara 
kalian mendapatkan sesuatu dalam perutnya, lalu membuatnya ragu: 
Apakah telah keluar sesuatu darinya ataukah tidak? Maka janganlah 
sekali-kali ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mencium 
bau. ” 226 (HR. Muslim). 


Tafsir Hadits 

Mendengar suara dan mencium bau bukanlah syarat dalam hal tesebut, 
akan tetapi yang dimaksudkan adalah adanya keyakinan. 

Hadits yang mulia ini adalah salah kaidah ushul dan kaidah fikih yang 
sangat muha, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu dihukumi atas 
tetapnya pada hukum asalnya hingga terjadi keyakinan yang 
menyelisihinya, dan bahwa tidak ada pengaruh keraguan yang 
mencampurinya. Barangsiapa yang ragu atau mengira bahwa ia berhadats, 
sementara ia yakin bahwa ia masih suci, maka hal itu tidak merusak 
shalatnya hingga ia yakin, sebagaimana yang ditegaskan sabda beliau, 
‘Hingga ia mendengar suara atau mencium bau”, karena sesungguhnya beliau 
mengaitkannya dengan terjadinya yang dapat diindera. Menyebutkan 
keduanya hanyalah sebagai misal, jika tidak maka demikianlah semua 
hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti madzi dan wadi, dan akan 
datang hadits Ibnu Abbas, “Sesungguhnya setan mendatangi salah seorang kamu 
pada pantatnya, lalu la mengkhayalkan kepadanya bahwa ia telah berhadats 
padahal ia tidak berhadats, maka janganlah ia berpaling hingga ia mendengar 
suara atau mendapatkan bau. m7 

Hadits tersebut umum, baik bagi yang sedang shalat maupun yang 
tidak, ini adalah pendapat jumhur, sedang Al-Malikiyah memUiki rincian 
dan perbedaan antara orang yang sedang shalat dengan yang di luar shalat, 
tetapi tidak dapat dijadikan sebagai dalil. 


4 : J^j : J^ <s i ^Jpj Js J jlL Jp j . *\ ‘i, 

LS—?J' J^ Jip f j 'ojs"} JSJ jC-Jjt :Jli Js 

J -LsJl J>ryS \ .dil» Ujaj Ujj 'jJj 4ip 4 * 1 * JC> 

J* Jti J ,dC>- yj 


K /-0 * 


* y o f ^ > 




226 (jUU) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (362) 
221 Sebentar lagi akan disebutkan takhrijnya. 




158 H jSuBULUS-SALAM JMdPertama 

66. Dan Thalq bin Ali Radhiyallahu Anhu ta berkata, “Seorang laki-laki 
berkata, “A.ku menyentuh kemaluanku”, atau ia berkata, “Seorangyang 
menyentuh kemaluannya dalam shalat, apakah ia n>ajib berwudhu? 
Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, ‘Tidak, ia hanyalah 
bagian dari angyota badanmu.” 22S (HR. Al-Khamsah dan 
dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan Ibnu Al-Madini berkata, 
“Hadits ini lebih baik dati hadits Busrah.”). 

Biografi Perawi 

Al-Madini dinisbatkan kepada kakeknya, jika tidak, berarti dia adalah 
Ibnu Ali bin Abdillah. Adz-Dzahabi berkata, “Ia adalah seorang hafidzh 
pada masanya, teladan dalam bidang ini. Namanya adalah Abu Al-Hasan 
Ah bin Abdillah dan memihki berbagai karya llmiah. Lahir tahun 161, 
dan di antara murid-muridnya adalah Al-Bukhari dan Abu Dawud. 

Ibnu Mahdi berkata, “AH bin Al-Madini adalah orang yang pahng tahu 
mengenai hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. An-Nasa i 
berkata, “Seolah-olah Ah bin Al-Madini memang diciptakan untuk ilmu 
ini.” Allamah Muhyiddin An-Nawawi berkata, “Ah bin Al-Madini memihki 
sekitar 100 karya ilmiah.” 

Penjelasan Kalimat 

“Aku telah menyentuh kemaluanku, atau ia berkata, “Seorangyang menyentuh 
kemaluannya dalam shalat, apakah ia wajib berwudhu? Maka Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menjawab, ‘Tidak. ” (artinya tidak wajib berwudu) ia 
hanyalah (yaitu kemaluan tersebut) salah satu anggota badan daripadamu 
(yaitu sama dengan tangan, kaki dan yang lainnya, dan telah diketahui 
bahwa tidak perlu berwudhu bagi yang menyentuh anggota badannya). 

Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Daraquthni“ 29 , Ath- 
Thahawi berkata, “Isnadnya lurus dan tidak goncang”, dan dishahihkan 
oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Hazm, dan didha’ifkan oleh Asy-Syafii, Abu 
Hatim, Abu Zur’ah, Al-Bazzar, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dan Ibnu Al- 
Jauzi. 

Hadits tersebut adalah dalil bahwa menyen tuhjremaluan tidak 
membatalkan wudhu. pendapat ini diriwayatkan oleh _Ali Radhiyallahu 
Anhu. Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah. Sekelompok shahabat dan tabhn 


228 (jj/y*) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidj (85) 

229 Al-Musnad (4/22, 23), Sunan Ad-Daraquthni (1/149) 





^^JTAB J/HAHARAH $ 159 


b erpendap at bahw a menyentuh kemaluan membatalkan wudhu, dan dari 
k alangan Imam madzhab adalah Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafii, 
berdasarkan hadits berikut: ~ 


aJp aUl Jja aiii J y»j jl 4ill jla j^sj j . “IV 

"" * " * / /• 


>' <* ' ' _' •/;,// /o 

J ‘ 


'°.t 

T . 


*' 


<_r-* Cj a [*-^J 

<4 —* *(/** J* Jti j , j4>- j (^X»^t 

^ j* / / / ^ 

.^dt 


67. Dari Busrah hinti Shajwan ILadhiyallahu Anha bahwa Basulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam hersabda, “Barangsiapa menyentuh 
kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu. ’* 30 (HR. AI-Khamsah, 
dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Al- 
Bukhari berkata, “Hadits tersebut paling shahih dalam bab 
ini.”). 


Biografi Perawi 

Busrah, adalah puteri Shafwan bin Naufal Al-Quraisyiah Al-Asadiyah. 
Termasuk di antara yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi 
iva Sallam. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Asy-Syafii, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, 
Al-Hakim dan Ibnu Al-Jarud 231 . Ad-Daraquthni berkata, Shahih dan 
tsabit”, dan dishahihkan oleh Yahya bin Ma’in, Al-Baihaqi dan Al-Hazimi. 

Cacat yang terdapat padanya adalah, bahwa ia diriwayatkan oleh Urwah 
dari Marwan dan dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, 
hal ini tidak benar, karena telah ditegaskan bahwa Urwah telah 
mendengarnya dari Busrah tanpa perantara, sebagaimana ditegaskan oleh 
Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari para imam hadits. Demikian pula 
cacat yang terdapat padanya bahwa Hisyam bin Urwah, perawi hadits 
tersebut dari ayahnya tidak mendengarnya dari ayahnya. Inipun tidak 


Hadits ini shahih, ShahihAbi Dawud (181), At-Tirmidzi (82) 

Hadits ini shahih, Ahmad (6/406), Ibnu Khuzaimah (33) dan Ibnu Al-Jarud 
dalam AI-Muntaqa (1/17) 



160 # jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

benar, karena telah ditegaskan bahwa ia mendengar dari ayahnya, maka 
celaan tersebut dapat terbantahkan dan hadits tersebut shahih. 

Hadits tersebut yang dijadikan dalil oleh sekelompok shahabat dan 
tabiin, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafii bahwa menyentuh kemaluan 
membatalkan wudhu. Maksudnya adalah menyentuh tanpa penghalang, 
karena diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. dari hadits Abu 
Hurairah, “Apabila salah seorang di antara kalian menjentuhkan tangannja 
kepada kemaluannja, jang tidak terdapat penghalang dan penutup di antaranja, 
maka wajih baginja wudhu. Dishahrhkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Abdil 
Bar. Ibnu As-Sakan berkata, “Hadits ini paling baik yang diriwayatkan 
dalam bab ini.” 

Asy-Syafiiyah berdalih bahwa yang dimaksud dengan ijdha adalah 
dengan menyentuhkan telapak tangan bagian dalam, dan tidak batal jika 
menyentuh kemaluan dengan bagian luar telapak tangan. Para peneliti 
menjawabnya bahwa ‘ifdba‘’ menurut bahasa adalah sampai, lebih umum 
daripada hanya bagian luar atau bagian dalam telapak tangan. Ibnu Hazm 
berkata, “Tidak ada dahl atas apa yang mereka katakan, baik dan Al- 
Qur‘an,' As-Sunnah, ijma’, perkataan shahabat dan qiyas, bahkan tidak 
ada pendapat yang shahih.” 

Hadits Busrah diperkuat oleh hadits-hadits lainnya dari 17 orang 
shahabat, yang disebutkan dalam buku-buku hadits, di antaranya adalah 
Thalq bin Ali perawi yang meriwayatkan hadits bahwa menyentuh 
kemaluan tidak membatalkan wudhu. Juga dinwayatkan dannya bahwa 
hal itu membatalkan wudhu. Bagi yang menyebutkan hadits bahwa hal 
itu tidak membatalkan wudhu memahami bahwa hadits ltu datang lebih 
dulu. Karena la datang pada awal hijrah sebelum Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam memakmurkan masjidnya, maka haditsnya mansukh 
(dihapus) dengan hadits Busrah, karena ia masuk Islam belakangan. 

Yang lebih baik dari naskh adalah pendapat mengenai tarjih, karena 
hadits Busrah lebih kuat, lantaran banyaknya para tmam yang 
menshahihkannya dan banyaknya sjahid (hadits lain yang mendukung)nya. 
Dan karena Busrah menceritakannya di negeri kaum Muhajirin dan Anshar 
yang jumlah mereka cukup banyak dan tidak ada seorangpun yang 
membantahnya. Bahkan kami mengetahui bahwa sebagian mereka 
cenderung kepadanya, dan ini yang dipegang oleh Urwah dalam 
riwayatnya, sebab ia kembali kepada pendapat tersebut, walaupun 
sebelumnya ia membantahnya. Ibnu Umar juga meriwayatkan darmya, 


232 Ibnu Hibban (1/77) Mawaand Asj-Zkam ‘an. 









<=^(jTAB J/HAHARAH $ 161 


serta ia senantiasa berwudhu jika menyentuh kemaluannya hingga 
meninggal dunia. 

__Ah Baihaqi berkata, “Hadits Busrah menjadi lebih kuat dari hadits 
Thal g bin Ah karena kedua p enuhs kitab Shahih tidak meriwayatkan hadits 
Thalg, dan keduanya tidak berhujjah d engan seorangpun dari perawinya. 

ke duanya berhujjah denga n para perawi hadits Busrah, 
kemudian hadits Thalq termasuk di antara riwayat Qias bin Thalq. Asy- 
Syafii bcrkata, “Kami t elah bcrtanya tentang Qias bin Thalg, dan tidak 
ada seorangpun yang mengenalnya, sehingga kami tidak menerima khabar 
yan g dis a mpaikannya. ” Abu Idatim dan Abu Zur’ah bcrkata, “Qais bin 
Thalq^ tidak termasuk yang dapat dijadikan hujjah, keduanya 
menganggapnya Temah.” 

j AdapunMalik, karena menurutnya kedua h adits t grsebut berten tangan. 
jna ka ia b erpendapat bahwa meny entuh kemaluan harus berwudhu, 
hukumnya sunnah bukan wajib. 


: Jli (*-C-j ‘JIp alll Jj^pj jpj 

Js- ylj (*J t-jda jf jf ,4>lpj jf Jj, 

J Xj-\ J y\ .(liSo H ^ jij 

* * * S 


•»J^ 


68 . Dari Aisjah Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, ‘Rarangsiapa muntah, atau keluar sesuatu dari 
hidungnja (mimisan), atau keluar dari leher, atau keluar madsj, maka 
hendaklah ia berwudhu kemudian meneruskan shalatnja, jika dalam 
keadaan tersebut dia tidak berbicara. ’ 233 (HR. Ibnu Majah dan 
didha’ifkan oleh Ahmad dan yang lainnya). 


Penjelasan Kalimat 

Rarangsiapa muntah, atau keluar sesuatu dari hidungnja (mimisan), atau 
keluar dari leher atau madsj (yaitu siapa yang mengalami hal-hal tersebut 
dalam shalatnya maka hendaklah ia berpahng darinya) maka hendaklah ia 
berwudhu kemudian meneruskan shalatnja, jika dalam keadaan tersebut (yaitu 
ketika dalam keadaan berpahng dan berwudhu tersebut) ia tidak berbicara .” 


233 Hadits dha’if, Dhaij Al-Jami’ (5426) 








162 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

Tafsir Hadits 

Hadits ini mursal bukan marfu\ sebagaimana yang dikatakan oleh 
Ahmad dan Al-Baihaqi, dan orang yang mengatakan bahwa hadits mursal 
dapat dijadikan hujjah, akan berpendapat bahwa yang disebutkan dalam 
hadits di atas termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. 

Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah berpendapat bahwa wudhu batal 
disebabkan karena muntah. Al-Hadawiyah mensyaratkan bahwa muntah 
tersebut dari lambung, sebab tidak dinamai muntah kalau tidak dari 
lambung, dan sekah muntah sepenuh mulut, lantaran ada riwayat yang 
membatasi apa yang disebutkan secara mutlak di sini, yaitu: “Muntahyang 
memenuhi mulut”, sebagaimana dalam hadits Ammar, meskipun ada yang 
mendha’ifkannya. 

Menurut Zaid bin AH, muntah membatalkan wudhu secara mudak, 
berdasarkan kemutlakan hadits tersebut, dan sepertinya menurut dia 
hadits Ammar tidak kuat. 

^ S ekelompok Ahlu Bait dan Asy-Syafi’i serta Malik berpcndapat bahwa 
muntah dda k membatalkan wud hu, karena hadits Aisyah ini tidak benar 
kalau hadits maiju’. pada dasarnya tidak membatalkan, dan tidak boleh 
keluar darinya melainkan dengan dalil yang kuat. 

Adapun mengenai mimisan, para ulama berbeda pendapat; apakah 
memba ta l k an wudhu juga. Bagi yang berpendapat bahwa hal itu 
memb atal kan wudhu, mereka berhujjah dengan hadits ini, dan yang 
berpendapat tidak membatalkan, berdasarkan kepada hukum asalnya, dan 
tidak marfu ’nya hadits ini. 

Adapun darah yang keluar dari badan selain dari kedua lubang, maka 
akan datang komentarnya pada hadits Anas, “Bahma BLasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berbekam lalu shalat dan tidak berwudhu. ,f2}4 

Adapun Al-Qalas, yaitu sesuatu yang keluar dari leher memenuhi mulut 
atau yang lainnya tetapi bukan muntah, maka jika keluar kembali maka 
itu berarti muntah, sehingga mayoritas berpendapat bahwa ia tidak 
termasuk hal yang membatalkan wudhu, karena tidak ada dalil yang 
menunjukkan hal tersebut, maka tidak boleh keluar dari asalnya. 

Adapun madzi dapat membatalkan wudhu menurut ijmd ulama. 

Mengenai kandungan hadits tersebut, yang membolehkan seseorang 
meneruskan shalatnya setelah selesai muntah atau lainnya, dan mengulangi 
kembali wudhunya tanpa sedikitpun berbicara, maka ulama berbeda 
pendapat: 


234 Sebentar lagi akan ditakhrij insya Allah. 








<=^utab ^Thaharah $ 163 

Pertama, pendapat Zaid bm Aii, Al-Hanafiyah, Malik dan pendapat 
lama (qaul qadun) Imam Asy-Syafn bahwa la meneruskan shalat, dan 
shalatnya tidak batal, dengan syarat ia tidak melakukan hal yang 
membatalkan shalat, sebagaimana diisyaratkan hadits tersebut dengan 
sabdanya, “Tidak berbicara.” 

Kedua, pendapat Al-Hadawiyah, dan An-Nashir serta Asy-Syafi’i dalam 
pendapat terakhirnya, bahwa sesungguhnya hadats itu membatalkan 
s alat, berdasarkan hadits yang akan disebutkan pada hadits Thalq bin 
Ah, ]ika salah seorang di antara kalian kentut dalam shalat, hendaklah ia 
berpaling dan berwudhu, serta mengulangi shalatnya’™ 5 , (HR. Abu Dawud), 
akan datang penjelasannya. 


9* ^ y 1 ^ ^ ** & Jfj J. . n 

^ t>'/\ : Jli Oi :Jli ^ :jX,j 




o 


u 


69. Dan Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu bahwa seorang laki-laki 
bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi iva Sallam, ‘Apakah 
saya harus berwudhu dari daging kambing?” Beliau menjawab, ‘Terserah 
Anda, ia bertanya lagi, “Apakah saya wajib berwudhu dari daging 
unta?” Be/iau menjawab, ‘Ya.” 236 (HR. Muslim). 


Biografi Perawi 

Jabir bm Samurah Radhiyallahu Anhu, adalah Abu Abdillah dan Abu 
Khalid Jabir bm Samurah Al-Amiri. Tinggal di Kufah dan meninggal ch 
sana pada tahun 74 H, ada yang mengatakan tahun 66 H. 


Penjelasan Kalimat 

Apakah saya harus berwudhu dari daging kambing? (karena memakannya?) 
beliau menjawab, ‘Terserah Anda”, ia bertanya lagi, ‘Apakah saya wajib berwudhu 
dan daging unta?” Beliau menjawab, ‘Ya. ” 


Tafsir Hadits 

Hadits yang semakna dkiwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tiimid 2 i Ibnu 
Ma)ah dan yang lainnya dari h adits Batta 1 bin A Z ib, ia betkata, “Rasulullah 

■ 35 Sebentar lagi akan disebutkan. 

236 Hadits ini shahih, Muslim (360) 



164 $ jSuBULUS-SALAM JiMPertama 


Shallallabu Alaihi m Sallam bersabda, “Berwudbulah kalian dan (memakan) 
dasins unta dan janganlah berwudhu dari daging kambing. 

Ibnu Khuzabnah berkata, “Saya tidak melihat petbedaan dt antara pata 
ulama hadits, bahwa khabar ini shahih dati segi petiwayatan, lantatan 

^KedurhSrteJsebut adalah dalil bahw» daging unta membatalkan 
wudhu, danbagi siapa yang memakannya maka wudhunya b,tal. Pendapat 
setupa dikemukakan oleh Ahmad, Ishaq bin Al-Mundz.t dan Ib 
Khuzaimah, setta d.pffih oleh Al-Baihaq., dan 

para peraw. hadits secata mutlak, dan dicentakan dan A s ,-Sy*a 1 bahwa 
fa betkata, “Jika had.ts mengena. dagmg unta dera,atnya shah.h, nnaka 
saya akan mengatakannyaAl-Ba.haq. betkata, “Sungguh hadits ]a .r 
dan hadits Al-Bana' keduanya shahih dalam masalah im. 

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh se,umlah sbahabat, tab 
dan Al-Hadawiyah, dan ditiwayatkan dan A s y- S y ! ' fi ' dan “ 

Mereka berkata, “Kedua hadits tersebut Ainasakh dengan had. s, 
perkarayang Urakhir ian Rasalullah Shallaltahu Alash, usa Satlam aialah 
Uiak berwuihu (karena makan sesualu) jan S iipanasha, okb 

Dikcluarkan oleh nnam yang empat dan Ibnu H.bban dar. hadns ]abm 

An-Nawaw. berkata, “Klaun rnsakh adalah baul, ka “ na j *““ 
umum dan yang pertama khusus, sedang yang khusus leb.h d.dahulukan 

^TapMny! mTbadasarkan kaidah yang mendahulukan pe.kara khusus 
dari yang umum secara mutlak, baik yang umum „u terleb.h dahulu 
maupun kenk, datang kemud.an, m. adalah masalah kh.l,f.yah d.. kalangan 
para ulama ushul fikih. Arnu, yang dimaksud dengan b “'™ dhu ada “ 
bersuci yaitu mencuc. tangan lantaran berbau busuk, sebaga.mana y g 
disebutkan mengena. waj.bnya wudhu karena menyentuh susu, jm,a 
ia memilihi kmak ’«>, hadits yang dir.wayatkan mengena. susu adalah 

berkumur-kumur setelah meminumnya. 

Sebaeian berpendapat, bahwa hadits mengenai berwudhu setel 
makan dagmg un.a adalah perintah sunnah dan bukan wa,.b, tetap. m, 
bertentanean dengan zhahirnya perintah tersebut. 

Az-Zarkasyi berkata, “Perintah berwudhu setelah makan dagmg unta 
disebabkan karena ia d.cptakan dar, jin. Oleh katena ,tu, d ‘P«* n ahh “ 
mengucapkan basmalah ketika mengendarainya, beg,tupula d.permtah 

. 237 Hadits ini shahih, 'Shahih At-Tirmidy (81) 

238 (jypC*) Hadits ini shahih, ShahihAbi Dawud (192) 

23 , (b ^ } Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (211), Shahih Muslim (358) 



<=^(jtab ^Thaharah $ 165 


pula berwudhu karena memakannya, sebagaimana diperintahkan wudhu 
ketika marah, agar kemarahan dapat hilang.” 

Saya katakan, “Telah diriwayatkan bahwa unta diciptakan dari setan, dan 
bahwa di atas punuk setiap unta terdapat setan. Adapun daging kambing, 
tidak wajib berwudhu setelah memakannya menurut kesepakatan para ulama. 
Akan tetapi disebutkan dalam Syarh As-Sunnah wajibnya berwudhu (karena 
makan sesuatu) yang telah dipanaskan api (dimasak), dari Umar bin Abdil 
Aziz, karena ia berwudhu dari makan yang memabukkan.” 

Saya katakan lagi, bahwa dalam hadits tersebut terdapat dahl tentang 
memperbaharui wudhu, sebab makan daging kambing hukumnya tidak 
membatalkan wudhu, tetapi boleh berwudhu lagi, dan ini adalah 
memperbaharui wudhu. 


(1 p Aiit Ja ^Jl Jli : Jli <up JjI Jpj oj-j* ^ j . V * 

J —Jl IIa Js y Jiij j tfX»‘Ji\j ^nllsi 




70. Dari Abu Hurairah Radhijallahu Anhu ia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa memandikan majat maka 
hendaklah ia mandi, dan barangsiapa jang membawanja, maka 
hendaklah ia berwudhu. ’ 240 (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At- 
Tirmidzi, dan ia menshahihkannya. Ahmad berkata, “Tidak 
ada sesuatupun yang shahih dalam bab ini). 


Tafsir Hadits 

Ahmad berkata tentang hadits mi bahwa tidak ada sesuatupun yang 
shahih dalam bab ini, hal itu dikarenakan Ahmad mengeluarkannya dari 
jalur periwayatan yang terdapat kelemahan. Akan tetapi oleh At-Tirmidzi 
dihasankan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban 241 , karena diriwayatkan 
dari jalan yang tidak terdapat kelemahan. Al-Mawardi menyebutkan 
bahwa sebagian perawi hadits tersebut menyebutkan 120 jalan. 

Ahmad berkata, Hadits tersebut mansukh dengan hadits yang 
diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, tghwa Nabi Shallallahu 

<&!**) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirrmdj (993), Shahih Al-Jami’ (5918) 

241 Ibnu Hibban (3/435) 


166 $ jHiUBULUS-SALAM JiltdPertama 

Alaih i wa Sallam bersabd a, “ Tidak w ajib bagikalian mandbketika immandikan 
mayat kalian, sesungguhnya mayat kalian me ning gal dunia dalam keadaan suci 
' dan hukan najis, maka cukuplah bagi kalian mencuci tangan kalian” 242 , akan 
tĕtapi didha’ifkan olch Al-BaihagTdan disusul olch penulis. Al-Baihaqi 
berkata, “Hadits ini dha’if, kemungkinannya ada pada Abu Syaibah.” 
Pe nulis menutu rk an, “Abu S yai bah ada lah Ibrahim bin Abu Bakar bin 
Abu Syaibah. Dijadikan h ujjah oleh An-Nas ad dan dianggap tsiqah oleh 
^ebimyak^rTorang- para perawi yang ada di atasnya dijadikan hujjah oleh 
Al-Bukhari —hingga penuturannya-, “Dengan demikian maka hadits 
tersebut hasan 

Untuk mengkompromikan antara hadits tersebut dengan perm tah yang 
terdapat dalam hadits Abu Hurairah ia berkata, “Sesungguhnya perintah 
tersebu t adalah sunnah.” 

Saya katakan, “ Qarinah (indikasi)nya adalah hadits Ibnu Abbas ini, 
dan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad, “Kami pernah 
memandikan mayat, maka di antara kami ada yang man di d an di antara kami 
‘ adayang tidak mandl*^ Penulis berkata, 'Isnadnya shahih, inilah metode 

terbaik dalam memadukan di an tara ha dits-hajdjts_terseBut7 r 

Adapun sabda behau, “Dan siapayang memangguljenayah, maka hendaklah 
ia berwudhu”, saya tidak mengetahui ada yang mengatakan bahwa wajib 
berwudhu bagi yang memanggulnya, dan tidak sunnah. 

Saya katakan, “Akan tetapi karena adanya hadits maka tidak mengapa 
mengamalkannya, dan wudhu dalam hal ini ditafsirkan dengan mencuci 
tangan, sebagaimana dijelaskan oleh hadits Ibnu Abbas, dan sebagai 
sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh sabda behau, Sesungguhnya mayat 
kalian meninggal dalam keadaan suci”, karena menyentuh yang suci tidak 
mewajibkan mencuci tangan, maka mencuci tangan setelah memanggul 
mayat adalah sunnah ta’abbudi. Maksudnya, membawanya secara langsung 
(memanggul) dengan qarinah redaksi hadits, dan berdasarkan sabdanya, 
“Meninggal dalam keadaan suci” karena tidak sesuai dengan hal itu kecuali 
bagi yang membawanya secara langsung. 


a IsT ^ 44P <&' j yj y Ai' -Up jP j . V ) 

** y ^ ^ ^ Z ^ ^ S 

& ' ® s s ' t * % o y o o y t ' ' °\ y \Q t s 


242 Sunan Al-Baihaqi (3/398) 

243 Tankh Baghdad (5/m),At-Talkhsh Al-Khabir (1/138) 






^Ahtab ^Thaharah $ 167 


71. Dari Abdillah bin ylbu Bakar Badhiyallahu y]nbu bahwa dalam surat 
yang ditulis oleh Basulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Amr 
bin Hagm, “Agar tidak adayang menyentuh Al-Qur'an kecuali bagiyang 
suci. ’ 244 (HR. Malik secara mursal, dan dianggap bersambung 
oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, tetapi hadits ini ma’lul). 

Biograd Perawi 

Abdullah bin Abu Bakar adalah putera Abu Bakar Ash-Shiddiq, satu 
ibu dengan Asma‘. Masuk Islam sejak awal datangnya Islam, ikut serta 
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Thaif. Ia terkena panah 
pada peristiwa itu dan beberapa tahun kemudian ia meninggal dunia 
akibat luka panah tersebut, tepatnya pada bulan Syawwal tahun 11 H 
dan dishalatkan oleh ayahnya. 

Amr bin Hazm adalah Amr bin Hazm bin Zaid Al-Khazraji An-Najjari, 
dijuluki Abu Adh-Dhahhak. Peperangan yang pertama kah diikutinya 
adalah perang Khandaq, lalu ia ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam di Najran ketika masih berusia 17 tahun, untuk mengajar 
agama dan Al-Qur‘an penduduk Najran, dan mengambil shadaqah dari 
mereka. 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menuhs surat untuknya yang 
di dalamnya terdapat tuntunan fara‘idh (pembagian harta warisan), 
amalan-amalan sunnah, shadaqah dan diyat. Amr bin Hazm meninggal 
dunia pada khilafah Umar di Madinah. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini malul, yakni hadits yang diketahui adanya keraguan padanya 
dengan qarinah dan mengumpulkan jalan-jalannya, lalu disebut mu’allal 
dan malul, dan yang lebih baik adalah disebut al-Mu’all, dari kata a’allahu. 
Sedang Illah adalah sebab-sebab tersembunyi lagi samar yang terjadi pada 
hadits, lalu mempengaruhi dan menodainya. Inilah jenis ilmu hadits yang 
paling samar dan paling rumit, tidak ada yang dapat mengetahuinya 
melainkan orang yang dikarunia oleh Allah pemahaman yang tajam, 
hafalan yang luas, pengetahuan yang sempurna dengan tingkatan-tingkatan 
rawi serta llmu yang kuat tentang sanad dan matan. 

Penulis mengatakan, “Hadits ini ma’lui’, karena termasuk riwayat 
Sulaiman bin Dawud, disepakati bahwa haditsnya matruk (tidak dipakai), 
sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, tetapi dalam hal itu ia keliru. 


~ 44 (C*^) Hadits ini shahih karena banyak syahidnya, dan perhatikan^4/-/no«‘(l/158) 


168 $ jS UBULUS-SALAM JiMPertama 

karena dia mengira bahwa yang dimaksud adalah Sulaiman bin Dawud 
Al-Yamani, sementara tidak demikian, tetapi ia adalah Sulaiman bin 
Dawud Al-Khaulani. Dia adalah perawi yang tsiqah, dipuji oleh Abu 
Zur’ah, Abu Hatim dan Utsman bin Sa’id serta termasuk kelompok para 
hafizh. Hanya Al-Yamani yang disepakati kelemahannya. 

Kitab Amr bin Hazm mendapat sambutan dan diterima oleh khalayak. 
Ibnu Abdil Bar berkata, “Mirip dengan mutawatir karena disambut dan 
diterima oleh orang banyak.” Ya’qub bin Sufyan berkata, Saya tidak 
mengetahui kitab yang lebih shahih dari kitab tni, karena para shahabat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan tabi’in merujuk kepadanya 
dan meninggalkan pendapat mereka.” Al-Hakim berkata, Umar bin Abdil 
Aziz dan Imam pada masanya, yaitu Az-Zuhri menyaksikan atas 
keshahihan kitab ini.” 

Dalam bab ini ada hadits dari Hakim bin Hizam, ‘T idak boleh menyentuh 
Al-Qur'an kecuali yang suci.” 245 Meskipun dalam sanadnya terdapat 
komentar, tetapi disebutkan oleh Al-Haitsami dalam Majma' Acy/awa id 
dari hadits Abdillah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, ‘Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecualiyang suci. m6 Al- 
Haitsami berkata, “Para perawinya tsiqah.” Dan ia menyebutkan dua 
syahidnya. 

Akan tetapi maksud dari suci di sini perlu dikaji, karena merupakan 
lafazh yang mengandung banyak makna; bisa diartikan suci dari hadats 
besar, suci dari hadats kecil, orang mukmin, dan orang yang tidak ada 
najis di badannya. Harus ada qarinah khusus untuk memahammya atas 
makna tertentu. 

Adapun firman Allah Ta’ala, 



“Tidak menyentuhnya kecuali orang-orangyang disucikan. (QS. Al-Waqi’ah: 
79), yang jelas bahwa dhamir (kata ganti) tersebut kembah kepada Al- 
Kitab (Al-Qur'an) yang terpelihara yang telah disebutkan pada ayat 
sebelumnya, dan yang dimaksud dengan Al-Muthahharun adalah para 
malaikat. 


a °Ac . Aiii J015T :cJl3 aAoIp jJp J 

liip j pJL* o\jj JS" Js- Ali' M 


245 Hadits ini shahih, karena banyak syahidnya, dan perhatikan takhrij terdahulu. 

246 (gip-*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ { 7780) 


<==aGtab GThaharah 4 169 


72. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, ‘Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallarn dahulu menyebut Asma Allah pada setiap 
kondisinja.” 247 (HR. Muslim dan disebut sebagai hadits 
mu’allaq oleh Imam Al-Bukhari). 

Tafsir Hadits 

Hadits tersebut ditetapkan sebagai hukum dasar, yaitu menyebut Asma 
Allah pada setiap kondisi, dan yang nampak bahwa yang dimaksud adalah 
dzikir secara umum. Termasuk tilawah (membaca) Al-Qur'an walaupun 
dalam keadaan junub, akan tetapi dikhususkan oleh hadits Ah Radhiyallahu 
Anhu yang terdapat pada bab mandi, ‘Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam membacakan Al-Qur‘an kepada kami selama beliau tidak junub ’ 248 , dan 
hadits-hadits lainnya yang semakna akan disebutkan. Demikian pula 
dikhususkan ketika dalam kondisi buang air besar, kencing dan jima’, 
atau yang dimaksud dengan ‘setiap kondisinya’ adalah sebagian besarnya, 
sebagamana firman Allah Ta’ala, 



“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
dalam keadaan berbaring.” (QS. Ali Imran: 191). Maksud penulis 
menyebutkan hadits tersebut, agar tidak disalahpahami bahwa hal-hal 
yang membatalkan wudhu dapat menghalangi dari berdzikir kepada 
Allah Subhanahu wa Ta’ala. 


* " ' ' 

73. Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, “Bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berbekam lalu shalat dan tidak berwudhu.” 249 (HR. 
Ad-Daraquthni dan ia menganggapnya lemah). 

Tafsir Hadits 

Hadits tersebut ditetapkan sebagai hukum dasar, bahwa keluarnya 
darah selain dari dua lubang (dubur dan qubul) tidak membatalkan wudhu. 


/j 4 —IIp ,0)1 Jlj ^J| j( d))l >»j 
J ji^ljJl 


247 (b^) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (373), Al-Fath (2/634) 

248 Sebentar lagi akan disebutkan Takhrijnya. 

249 (J&) Hadits ini dha’if, Sunan Ad-Daraquthni (1/151, 152) 


170 $ UBULUS-SALAM JilidPertama 


Dalam bab ini, banyak hadits yang menunjukkan bahwa tidak 
membatalkan wudhu, dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Abu Aufa. 

Dalam hal itu para ulama berbeda pendapat: 

Menurut Al-Hadawiyah, dapat membatalkan wudhu, dengan syarat 
mengahr dan menetes, atau sebesar gandum mengalir pada satu waktu 
dari satu tempat sampai ke tempat yang mungkin dibersihkan. 

Zaid h in Ali. Asv-Svafii. Mahk, An-Nashir dan sekelomp ok shahabat 
dan tabihn bcrkata, “Sesungguhnya keluarnya darah dari badan selam 
^ dari dua jalan (dubur dan qubul) tidak membatalkan wudhu, berdasarkan 
hadits Anas ini, dan atsar yang menguatkannya dari yang telah kami 
sebutkan, dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam , T; idak 
ada wudhu kecuali dari suara dan angin. 1250 Dikeluarkan oleh Ahmad dan 
"At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya, dan Ahmad dan Ath-Thabrani 

.dengan lafazh, ‘Tidak ada wudhu kecuali dari angin danpendengaran’™, dan 

bahwa pada dasarnya adalah tidak batal h ingga ada yang menghilangkan 
hukum asal tersebut, dan tidak ada dalil atas hal itu. 




VI 


J o\'Jj .e£J\ \ty 


?\j i iSlj 


74. Dari Mu’awiyah la berkata, ‘TSasulullah Shallallahu /\laihi wa Sallam 
bersabda, “Mata itu adalah pengikat dubur, makajika kedua mata telah 
tidur, lepaslah ikatan itu. ” 252 (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) 
menambahkan, “Maka barangsiapa tidur, hendaklah ia berwudhu. ’ 


Biografi Perawi 

Mu’awiyah adalah putera Abu Sufyan Shakhr bin Harb. Ia dan ayahnya 
termasuk orang yang masuk Islam pada waktu penaklukkan Makkah, dan 
termasuk muallaf. Umar mengangkatnya sebagai gubernur Syam 
sepeninggal Yazid bin Abu Sufyan, ta tetap di sana sebagai gubernur 
hingga 40 tahun sampai meninggal dunia pada tahun 60 H. bulan Rajab 
di Damaskus, dalam usia 78 tahun. 


250 Hadits ini shahih, Shahib At-Tirmidj (74) 

251 Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami’ (7571) 

252 (jU*J) Hadits ini shahih, Shabih Al-Jarn’ (4148) 







^Ahtab JThaharah H 171 


Penjelasan Kalimat 

TLasulullah Shallallahu j\laihi wa Sallam hersabda, “Mata (maksudnya 
kedua mata setiap orang) pengikat (Al-Wika’ adalah yang digunakan 
mengikat dan semacamnya) dubur, maka jika kedua mata telah tidur, lepaslah 
ikatan itu (yakni teturai).” 

Ia menambahkan, yaitu Ath-Thabrani, “Barangsiapa yang telah tidur, 
maka hendaklah la berwudhu .” Tambahan tersebut dalam hadits tni yaitu, 
Barangsiapayang telah tidur, maka hendaklah ia berwudhu”, menurut Abi 
Dawud dari hadits Ah Radhiyallahu Anhu yaitu: 


“ 1'' 0 " 0 ' * l' 0 f ® 0 / j ♦ o ^ ^ ^ 

IwLa objJl oSjb * . yo 

Cjs —:4ai5j .(Jnws 'jS' °j J .f.lS"jjl :<dy 

y * * S X / XX 

:4jS d)ji .b»'jili 4j| 


7 5. Dan tambahan ini dalam hadits ini menumt Abu Dawud dari hadits Ali 
Radhiyallahu Anhu tanpa ucapan, “Maka terbukalah ikatan itu. ’ S5} Dan 
pada kedua sanad tersebut terdapat kelemahan. Dajanjmya adalah, ‘Mata 
itu adalah pengikat dubur, maka barangsiapa yang tidur maka hendaklah 
ia berwudhu setelah bangun”, tanpa ucapan, ‘Terbukalah ikatan itu.” 


Tafsir Hadits 

Pada kedua sanad tersebut terdapat kelemahan. Yaitu sanad hadits 
Mu awiyah dan sanad hadits Ali, karena pada hadits Mu’awiyah terdapat 
Baqiyah dari Abu Bakar bin Abu Maryam, adalah dha’if. Dan pada hadits 
Ah juga terdapat Baqiyah dari Al-Wadhin bin Atha‘. 

Ibnu Abu Hatim berkata, “Saya telah bertanya kepada ayahku 
mengenai dua hadits ini dan ia menjawab, “Keduanya tidak kuat.”’ Ahmad 
berkata, Hadits Ah lebih kuat dari hadits Mu’awiyah.” Al-Mundziri, An- 
Nawawi dan Ibnu Ash-Shalah menghasankan hadits Ah Radhiyallahu Anhu. 

Kedu a hadits t ersebut menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan 
wudhu dengan sendinnya, akan tetapi menjadi penyebab batalnya wudhu. 
Keduanya adalah dalil bagi yang berpendapat demikian, dan dalil bahwa 
tidak membatalkan wudhu kecuali tidur yang nyenyak, dan telah 
disebutkan komentar hal tersebut. 

\ang lebih baik, demi sistematika penulisan, bahwa penulis 
menyebutkan hadits ini setelah hadits Anas yang terdapat pada awal bab 
hal-hal yang membatalkan wudhu, sebagaimana biasanya. 


M (S-*) Hadits ini hasan, ShabihAbi Dawnd (203) 




172 $ jSilBULUS-SALAM JMdPertama 


L_Jl iL-S» 


4Ip (J *&’ i y.\ • y "' 

* y 4 S S ' 


*jSS> aSl Zm\ 4» J .liaja^ai fU ^r* 


76. Dtf» dari Abu Daivud juga dari Ibnu Abbas Radbiyallahu Anhuma 
dengan marju\ ‘Wudhu itu (wajib) hanyalah bagi orangyang tidur 
terlentang. ’ 254 Dan dalam sanadnya terdapat kelemahan. 

AbuD awud berkata, “S esun gguhnya hadits itu ada jahjiadityjuun_gkar. 
LahTiamĕnerangkan segi kemungkarannya, dan padanya ada pembatasan 
yaitu bahwa tidak membatalkan wudhu kecuali tidur dengan terlentang 
dan yang lain tidak, meskipun tidur nyenyak. Memadukan antara hadits 
tersebut dengan hadits-hadits yang lalu bahwa ia keluar dari yang umum, 
sebab yang umum adalah bagi yang hendak tidur dengan telentang, maka 
tidak ada pertentangan. 


ji-j 2i\ Js &\ Sj^j 3 >' Jfj J o* j - YV 

J JJ- L jjSj d-US -brj ISL* ,0>w jjj 

y :& 's tri 

AJS' ^jj>j « jiJ* cf' 4^«-' J-^iJ C/. 'S? 


✓ / 

X' » , , -- 


. 0 


77. D< 3 W //;«// yD/w Kadhiyallahu Anhuma bahrn Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Setan mendatangi salah seorang kamu dalam 
shalatnya, lalu meniup pada duburnya dan mengkhayalkan kepadanya 
bahwa ia telah berhadats, sementara ia tidak berhadats. Jika ia menemukan 
yang demikian maka janganlah ia berpaling hingga ia mendengar suara 
atau mendapatkan angin.” 255 (HR. Al-Bazzar) Ashnya dalam Ash- 
Shahihain dari hadits Abdullah bin Zaid. 256 Dan bagi Muslim dan Abu 
Hurairah sepertinya. 2 ' 


254 (Igg*) Hadits ini dha’if, Dba’ifAbi Dawud (202) 

255 Al-Ba^gar (281-Kasf). 

256 fc?*Lp) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (137), Shahih Muslim (361) 

257 (£>w>) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (362) 




^^Cttab ^/haharah $ 173 


Biografi Perawi 

Bazzar adalah Al-Hafizh Al-Allamah Abu Bakar Ahmad bin Amr bin 
Abdil Khaliq Al-Bashn, penuhs Al-MusnidAl-Kabiir Al-Mu’allal, ia belajar 
dari Ath-Thabrani dan yang lainnya, Ad-Daraquthni menyebut dan 
menyanjungnya, Adz-Dzahabi tidak menyebut tahun kelahiran dan tahun 
wafatnya. 

Penjelasan Kalimat 

“Setan mendatangi salah seorang kamu dalam shalatnya (yaitu ketika sedang 
shalat) lalu meniup pada duburnya dan mengkhayalkan kepadanya (membuat 
dalam khayalan orang yang sedang shalat bahwa ia telah berhadats).” 

Tafsir Hadits 

Telah disebutkan kandungan maknanya, bahwa syariat menjelaskan 
perbuatan setan yang senantiasa ingin menguasai manusia hingga dalam 
ibadah yang paling muha sekahpun. Ia berusaha merusak ibadah seorang 
hamba. Namun hal itu tidaklah membahayakan, karena mereka tidaklah 
keluar dari kesucian, kecuali karena sebab yang meyakinkan. Aslinya 
dalam Ash-Shahihain dari hadits Abduhah bin Zaid. 


:J'— , oU «.li- lii y ju* 1 , .VA 

—* J —: Ug,al.» oL?~ ;JjuU 


. A^jij 


78. Dan bagi Al-Hakim dari Abu Sa’id secara marfu\ ‘Jika setan datang 
kepada salah seorang kamu, lalu berkata, “Sesungguhnya engkau telah 
berhadats”, maka hendaklah ia menjawab, “Engkau dusta. ” 258 (HR. 
Ibnu Hibban dengan lafazh, “Hendaklah ia berkata dalam 
dirinya.”) 259 


Penjelasan Kalimat 

“Jika setan datang kepada salah seorang kamu, lalu berkata (yaitu ia 
mewaswaskan kepadanya dengan berkata,) “Sesutigguhnya engkau telah 
berhadats’, maka hendaklah ia menjawah, “Engkau dusta” (mengandung 


(l&J) Hadits ini dha’if, Dha’if Al-Jami’ (568) 

Hadits ini dha’if, Shahih Ibnu Hibban (6/389) 







174 $ 0UBULUS-SALAM JiHdPertama 

makna bahwa ia berkata kepada dengan terang atau dalam hatinya, akan 
tetapi ungkapannya,) “Dan dikeluarkcin oleh Ibnu Hibban dengan laja^J), 
hendaklah ia katakan dalam dirinya (menjelaskan bahwa yang dimaksudkan 
adalah yang terakhir, dan diriwayatkan hadits Al-Hakim dengan tambahan 
setelah ucapan,) “ Engkau dusta. Kecuali bagi yang mendapatkan angin (bau) 
atau mendengarkan suara dengan telinganya. ’ m ' (Telah disebutkan kandungan 
hadits ini).” 

Tafsir Hadits 

Hadits-hadits ini menunjukkan kesungguhan setan untuk merusak 
ibadah manusia, khususnya shalat dan yang berkaitan dengannya, dan 
umumnya ia tidak mendatangi mereka melainkan dari pintu keraguan 
dalam bersuci, terkadang dengan ucapan, dan terkadang pula dengan 
perbuatan. Dari sini dapat diketahui bahwa orang yang was-was dalam 
bersuci berarti mereka telah melakukan apa yang diperbuat dan 
dikatakannya. 


7. ^§AB ADAB BUANG AIR 


Kata al-hajat merupakan kinayah dari buang air kecil dan air besar, 
kata itu diambil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 


“Apabila seseorang dari kalian duduk untuk buang hajat. 

Para fuqaha menggunakan istilah bab al-istithabah (bersuci), berdasarkan 

hadits, 


0 X 






% 


‘Janganlah ia bersuci dengan tangan kanannya.” 

Sedangkan para ulama hadits menggunakan istilah bab at-takhalli 
(berkhalwat) yang diambil dari sabda Rasulullah shallallahu Alaihi wasallam. 




iii 


‘Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam khala (WC, kamar 
kecil, tempat menyepi)”, dan istilah at-tabarru^ diambil dari hadits 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam : */ j'_p' artinya: “Buang 

/•/ x 

kotoran (tinja) di mata air”, yang akan dijelaskan nantinya. Semua istilah 
tadi benar. 


260 Abu Ya’la (2/376) 





-fc=5=^ty tab SThaharah 4 175 


' A 


4^ 44 &\ s^j oir :ju 4, j>i '^j duc; j ^. v<\ 

""" ^ S 0 s s s 

• J_4^ j^j 4.j^/t a>- j^-f ,<ujt>- jjj Ji-S iii jjj-j 


79. Darr' Anas bin Malik Jkadhiyallabu Anhu, ia berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi u>a Sallam apabila masuk wc (kamar kecil), beliau 
melepaskan cincinnya. ’ S61 (HR. Al-Arba’ah dan haditsnya ma lul) 


Penjelasan Kalimat 

“Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam apabila masuk n>c (kamar kecil) 
(Al-Khala yakni tempat yang kosong, yang dimaksudkan untuk buang 
hajat) beliau melepaskan cincinnya.” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dikeluarkan oleh imam yang empat, dan haditsnya malul. 
Dikatakan ma ‘lul karena merupakan riwayat Hammam dari Ibnu Juraij 
dari Az-Zuhri dari Anas, semua perawinya tsiqah (terpercaya), akan tapi 
Ibnu Juraij tidak mendengar hadits ini dari Az-Zuhri, tetapi ia 
mendengarkannya dari Ziyad bin Sa‘d dari Az-Zuhn, dengan lafazh yang 
berbeda; yaitu, “Wahwasanya Wasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakai 
cincin dari perak, lalu beliau melepaskannya. ” 262 

Keraguan yang terjadi padanya adalah dari Hammam, sebagaimana 
dikatakan oleh Abu Dawud, padahal Ibnu Ma‘in mengatakan bahwa 
Hammam itu tsiqah. Imam Ahmad mengatakan nama Hammam itu ada 
dikalangan semua ulama hadits. Hadits tersebut diriwayatkan secara marfu ‘ 
dan mauquf dari Anas, melalui sanad selain Hammam, dan Al-Baihaqi 
telah mengemukakan syahid (penguat) hadits tersebut. 

Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim, 


,Jll Jj —**j uSJij UjI>- (%-^Jj 4^- <d)! Jjs> J)! JjJ. j j! 


<44j Ji-3 li! j!5^j 


Sesungguhnya Wasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakai cincin 
yang terukir kalimat: Muhammad Rasulullah. Apabila beliau masuk kamar kecil, 
beliau melepaskan cincin itu. ” 263 Tapi selanjutnya Al-Baihaqi mengatakan 
bahwa syahid ini lemah. 


261 (LOr-») Hadits ini dha’if, Dha‘ifAbi Dawud (19) 

262 Hadits ini shahih, Shahih Muslim (2093) 

263 Sunan Al-Baihaqi (1/95) 


176 $ phdUBULUS-SALAM JilidPertama 

Hadits di atas adalah dalil bagi orang yang ingin membuang hajat agar 
menjauh dari keramaian orang, sebagaimana yang ditunjukkan lafazh al- 
khala‘, berarti tempat yang kosong atau sepi dan tempat yang memang 
disediakan untuk buang air, dan akan disebutkan pada hadits Mughirah 
yang lebih jelas, yaitu dengan menggunakan lafazh “Lalu heliau pergi, 
sehingga tidak kelihatan”, 2M Dan menurut Abu Dawud dikatakan dengan, 
“Biasanja apabila beliau mau buang air, beliau pergi sampai tidak ada orang 
jang melihatnja. ’ 265 

Hadits tersebut juga merupakan dahl agar menjauhkan apa saja yang 
padanya terdapat nama Allah ketika buang air. Ada sebagian ulama 
mengatakan haram membawa mushaf masuk ke dalam kamar kecil ketika 
kondisi tidak terpaksa sekah, ada yang mengatakan, jika terlupa karena 
terburu-buru buang air, maka dimasukkan ke dalam mulut, di sorban atau 
di tempat yang semacamnya. 

Inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu .Alaihi wa 
Sallam, alasannya adalah untuk menjaga tulisan nama Allah At(ja wa Jalla 
(atau lafazh ayat-ayat Al-Qur‘an-Edt.) yang terdapat pada benda itu dari 
tempat-temp^t yang kotor. Perbuatan tersebut menunjukkan sunnah, dan 
tidak khusus pada cincin saja, tetapi pada semua yang dipakai yang 
terdapat padanya nama Allah 5 ubhanahu wa Ta ala. 

: Jis J^o 



80. Dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Apabila KasuluUah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk kamar kecil, beliau mengucapkan, 
“Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari setan laki-laki dan setan 
perempuan.” 266 (HR. As-Sab’ah). 

Penjelasan Kalimat 

“Apabila Rasulullah Sahllallahu Alaihi wa Sallam masuk kamar kecil (WC) 
(yaitu ketika beliau hendak masuk ke dalamnya) beliau membaca, 
.* 'y, iJb ly> f J\ ‘YaAllah sesungguhnja aku berlindung diripada-Mu 




264 Akan dijelaskan sebentar lagi. 

265 (jyw) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2) 

2 « Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (142) dan ShahihMuslim (375) 




<=^utab ^/haharah $ 177 

dan setan lakl ~ la ki' (Kata khubuts adalah bentuk jamak dari kata khabits 
(yang kotor) dan setanperempuan (kata khaba'its adalah bentuk jamak dari 
kata khabitsah. Yang beliau maksud dengan yang pertama (khubuts) adalah 
setan laki-laki, sedangkan kata kedua (khaba'its) adalah setan 
perempuan).” 


Tafsir Hadits 

Pada riwayat lain, Sa‘id bin Manshur meriwayatkan bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, “Bismillah, ja Allah....”, Al- 
Hadits. Penuhs berkata dalam kitab A.l-Fath, “Dan diriwayatkan oleh Al- 
Ma‘man, sanadnya sesuai dengan syarat Muslim, dalam riwayat tersebut 
terdapat tambahan bacaan basmalah, dan tambahan ini tidak aku temukan 
pada riwayat selainnya.” 

Hanya saja, kami katakan bahwa yang dimaksud dengan kata dakhala 
(masuk) adalah ‘ketika behau hendak masuk’, karena jika behau sudah 
masuk ke dalamnya, tidak lagi mengucapkannya. Pendapat kami ini 
dijelaskan oleh Al-Bukhan dalam Al-Adab Al-Mufrad dan hadits Anas, 
la berkata, Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ingin masuk 
kamar kecil.” (Al-Hadits) 267 

Ini berlaku untuk segala tempat yang memang dipersiapkan untuk 
buang hajat, dengan qarinah kata dakhala tadi. Oleh karenanya, Ibnu 
Baththal mengatakan, “Riwayat dengan menggunakan lafazh, ‘id^aa ataa’ 

(bila datang), sifatnya lebih umum, karena lafazh tersebut cakupannva 
lebih luas.” 

Dzikir ini juga disyariatkan menyebutkannya pada tempat lain yang 
tidak disediakan sebagai tempat buang air, meskipun hadits itu 
menjelaskan pada tempat khusus (kamar kecil), dan bahwa setan hadir 
dalam tempat itu. Disyari‘atkan pula membacanya pada tempat yang 
bukan disediakan untuk buang air, sewaktu ingin mengangkat kainnya 
sebelum memasuki kamar kecil. 

Zhahirnya, hadits Anas ini menunjukkan bahwa Rasuluhah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengeraskan bacaan dzikirnya, maka dari itu lebih baik 
dikeraskan. 


ph j £ ii iui jy/, oir: jiS . a ) 

ipj s-l-« JA OjlSl (J bl J-«J-U , su*>^Jl ji-Jj 

4^ . sdb 


0 OsO 


~ 61 Al-A.dab Al-Mufrad (692) 


178 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

81. Dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Ketika Rasulul/ah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk kamar kecil, aku dan seorang anak 
sebaya denganku membawakannya air sekantong kulit dan tongkat kecil, 
lalu beliau beristinja' dengan air itu. ’ 268 (Muttafaq Alaih). 


Penjelasan Kalimat 

“Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk kamar kecil, aku 
dan seorang anak muda (yang dimaksud dengan al-gulam (anak muda) adalah 
anak yang sedang tumbuh. Ada yang mengatakan, “Sampai usia tuju 
tahun”, pendapat lam mengatakan, “Sampai tumbuh jenggot.” Kata im 
berlaku untuk selain itu sebagai kata kiasan) s ebaya denganku 
membawakannya air sekantong kulit (bejana kecil yang terbuat dan ku t, 
digunakan sebagai tempat air) dan tongkat kecil (tongkat panjang, dibagian 
bawahnya terdapat besi (seperti lembing, ada yang mengatakan tomba 
pendek) lalu beliau beristinja' dengan air itu” 


Tafsir Hadits 

Yang dimaksud al-khala‘ di sini adalah tanah lapang, berdasarkan qannah 
kata ‘ana^ah (membawa tongkat), karena btasanya apabila beliau 
berwudhu atau shalat di tanah lapang, behau gunakan tongkat tersebut 
untuk menjadi pembatas, atau behau gunakan sebagat penutup dengan 
meletakkan kain di atasnya atau yang lamnya, atau kebutuhan lamnya 
yang sewaktu-waktu dapat terjadi, dan karena melayanmya di rumah 
adalah tugas istri-istri beliau. 

Tentang siapa anak muda yang bersama Anas ltu, ada beberapa 
pandapat. Ada yang mengatakan dia adalah Ibnu Mas‘ud, dan penggunaan 
kata (ghulam) dalam hadits tersebut adalah sebagai kiasan, tapi pendapat 
ini dibantah sendiri oleh ucapannya, “Sebaya denganku”, karena Ibnu 
Mas‘ud ketika itu sudah dewasa, tidak sebaya dengan Anas dalam usianya. 
Mungkin yang dimaksud dengan kata nahwi (sebaya denganku) adalah 
sama sepertt saya sebagat pelayan Nabt Shallallahu Alatht wa Sallam, 
kemungkinan int yang benar, karena Ibnu Mas’ud adalah shahabat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang membawakan sepatu dan 
siwak behau. Atau bisa jadi hanya sebagai kiasan saja, seperti dalam sy- 
Syarh. Ada juga yang mengatakan anak muda itu adalah Abu Huratra , 

yang lainnya mengatakan Jabir bin Abduhah. 

Hadits tersebut menunjukkan bolehnya minta bantuan kepada anak 
kecil dan beristtnja dengan atr. Akan tetapt telah dikutip dart pendapat 

Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhan (150) dan Shahih Muslim (271) 





<=^UTAB ^/HAHARAH $ 179 


Imam Malik, bahwa ia membantah kebenaran kalau Nabi ShallallahuAlaihi 
wa Sallam beristinja dengan air, padahal beberapa hadits telah menegaskan 
hal tersebut, maka tidak perlu mendengarkan bantahan Imam Malik 
tersebut. Ada yang berpendapat bahwa beristinja dengan air lebih rajih 
(kuat) daripada istinja dengan batu, dan sepertinya pendapat ini 
berdasarkan pertimbangan bahwa menyuruh anak kecil untuk 
membawakan air merupakan tambahan taklij (pembebanan) saja, 
seandainya sama dengan batu, atau batu lebih kuat, niscaya hal itu tidak 
dibutuhkan. 


Jumhur ulama berpendapat, bahwa yang lebih utama adalah 
menggunakan keduanya. Jika cuma menggunakan salah satunya saja, maka 
air lebih utama. Hal ini jika orang yang beristinja itu tidak ingin 
melaksanakan shalat sesudah ltu, tapi jika dia hendak shalat sesudahnya, 
maka ada perbedaan pendapat. Bagi yang mengatakan sah dengan 
menggunakan batu, maka menggunakan air tidak wajib, tapi bagi yang 
berpendapat bahwa batu saja tidak sah, maka wajib menggunakan air. 

Di antara adab beristinja dengan air adalah mengusap tangan dengan 
tanah ketika selesai beristinja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dari hadits Abu Hurairah, 


J <y 


C"~Jt tii Js aiii A)t J jL.j jis" 




jV\ IjS 




-la oJS"j 


Apahila Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kamar kecil, 
saya membawakan air untuk beliau dalam bejana kecil dan bejana kulit, lalu 
beliau beristinja dengannya, kemudian beliau mengusap tangannya di tanah. ’* 69 
Juga diriwayatkan oleh An-Nasa‘i dari hadits Janr dia berkata, “ Pernah 
aku bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallatn, lalu beliau ke 
kamar kecil untuk buang air, kemudian beliau berkata, ‘Wahai Jarir, berikan 
aku alat untuk bersuci!’, lalu aku bawakan beliau air, dan beliaupun beristinja 
dengan tangannya, lalu menggosokkan tangannya ke tanah ”, 210 akan dijelaskan 
hadits yang serupa pada bab mandi. 


J —ms aSsI Jj-j Jti : Jli Zs <ust '^,j J sJjJjs 

** «" / / 

.£>X>- , Js- tjj\y jljaJli SjtS*yt ii- aII s A)l 


o j ^ 1* 4 

269 Hadits ini hasan, ShahihAbu Dawud (45) 

270 tir*-) Hadits ini hasan, Shahih An-Nasa‘i (51) 


180 $ 0UBULUS-SALAM JiMPertama 

82. Dari Mughirah bin Syu‘bah Kadhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata padaku, “Ambilkan kantong kulit 
itu”, lalu beliau pergi sampai tidak kelihatan dariku, lalu beliau buang 
air. ’ 271 (Muttafaq Alaih). 


Tafsir Hadits 

Hadits di atas adalah dahl bagi orang yang ingin buang hajat agar 
bersembunyi dari keramaian orang, tapi hukumnya tidak wajib, karena 
dalilnya berdasarkan dalil fi‘li (perbuatan) yang tidak menunjukkan 
kewajiban. Tetapi hukumnya bisa wajib jika berdasarkan dahl-dalil yang 
mewajibkan menutup aurat dari pandangan orang. Dan telah dmwayatkan 
hadits dari Abu Hurairah yang memerintahkan untuk memasang tabir, 
yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwasanya 
Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang mendatangi tempat buang air maka 
hendaklah dia menutup dirinya dengan tabir, jika tidak mendapatkan kecuali 
hanya dengan menumpukkan pasir, maka hendaklah membelakanginya, karena 
sesungguhnya setan mempermainkan pantat anak Adam, stapayang melakukannya 
sungguh ia telah berbuat baik, tapi siapa yang tidak melakukannya, maka dia 

tidak berdosa.’* 12 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa memberi penghalang dengan tabir 
untuk menutup diri saat hukumnya sunnah, karena tak adanya dosa (bagi 
yang tidak bisa melaksanakannya). Akan tetapi, mi buka berartt agar 
tersembunyi dari pandangan orang lain, tapi ini khusus dengan qannah 
“sesungguhnya setan.” Seandainya sewaktu buang air di tanah lapang yang 
tidak ada orang di sana, tetap saja membuat tabir disunnahkan, sekahpun 
hanya dengan menumpukkan pasir. 


a, Tc Jj-j :Jli aap ^ - A ' 

l\jj j' J : 'j^ : S^ 


+ «0 * 


83. Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
bersabda, “Jauhkanlah dirimu dari dua perbuatan terkutuk, yaitu yang 
buang kotoran di jalan manusia, atau di tempat perteduhan mereka. 

(HR. Muslim). 

2u Hadits ini shahih, Sbahih Al-Bukhari (363) dan ShahthMuslim (274) 

272 Hadits ini dha’if, Dha‘if Ahi Dawud (35) 

273 (£>w) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (269) 




<=zY*^JTAB <f/HAHARAH $ 181 


Penjelasan Kalimat 

‘Jauhkanlah dirimu dan dua perbuatan terkutuk (dengan menggunakan 
shighah mutsanna , dan dalam riwayat Muslim disebutkan, para shahabat 
bertanya, Apayang dimaksud dengan dua macam perbuatanyang terkutuk itu?” 
Behau menjawab, Yaituyang buang kotoran di jalanyang dilewati orang-orang 
atau di tempat perteduhan mereka. ” 

Tafsif Hadits 

Al-Kdiaththabi mengatakan, “Yang dimaksud dengan dua macam 
perbuatan yang terkutuk adalah dua perkara yang mengundang kutukan, 
yang menggiring dan mendorong orang untuk mengutuknya. Orang yang 
melakukannya jelas akan dikutuk dan dimaki oleh orang banyak, karena 
ia adalah penyebabnya dan orang akan mengutuknya bila berbuat 
demikian. Berarti perbuatan itulah yang menjadi penyebab kutukan. 

Adapun yang dimaksud dengan orang yang buang air besar di jalan 
manusia, yaitu buang air di tempat lalu lalangnya manusia, karena akan 
mengganggu mereka dengan baunya yang busuk dan menjijikkan. Hal itu 
tentu akan memancing mereka untuk mengutuk pelakunya. Kalau 
mengutuknya dibolehkan, maka hal itu dapat menjadi sebab ia didoakan 
supaya terjauh dan rahmat Allah, dan jika tidak boleh mengutuk, maka 
hal ltu membuat orang lain berdosa karena mengutuknya. 

Jika Anda tanyakan, Manakah di antara dua perkara yang dimaksudkan 
disini? Saya jawab (Ash-Shan'ani), “Sesuai dengan hadits yang 
diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Al-Kabir dengan sanad yang 
dihasankan oleh Al-Hafizh Al-Mundziri, dari Hudzaifah bin Usaid, 
‘Babwasanya Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Siapa yang 
menyakiti kaum muslimm di jalan-jalan mereka, pasti dia mendapatkan laknat 
mereka’* 74 , dan ia meriwayatkan dalam Al-Ausath dan oleh Al-Baihaqi, 
serta perawi lainnya, dengan sanad yang tsiqah , selain Muhammad bin 
Amr Al-Anshari, tetapi dia tsiqah menurut Ibnu Ma'in, dari hadits Abu 
Hurairah, Aku mendengar Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Barangsiapa yang meninggalkan kotorannya pada salah satu jalan dari jalan- 
jalan kaum muslimin, maka dia pantas mendapatkan laknat dari Allah dan 
malaikat, juga dari manusia seluruhnya. '* 75 Hadits-hadits tadi jelas 
menunjukkan pantasnya kutukan bagi orang-orang semacam itu. 

Adapun yang dimaksud dengan perteduhan di sini adalah, tempat 
berteduhnya orang-orang yang mereka jadikan sebagai tempat beristirahat 


274 &*»■) Hadits ini hasan, Shabih Al-Jami’ (5923) 

275 (Sanadnya dha‘if) : Al-Baihaqi dalam Al-Kuhra (1/98) dan lihat Ai-Talkhis (1/105) 



182 0 J^UBULUS-SALAM JihdPertama 

pada siang hari, tempat bernaung, bersinggah dan duduk melepas lelah, 
karena tidak semua naungan dilarang buang hajat di bawahnya. Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri pernah duduk di sekitar teduhan pohon 
kurma untuk buang hajat, padahal tidak diragukan lagi kalau kurma 
tersebut ada naungannya. 

Saya katakan, “Yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits Ahmad 
dengan lafazh, “Atau naunganyang dijadikan tempat berteduh .’ 276 


a a \j ijlj^Jlj 4 SS- Aiil ,ijli j^l .sl jj • A1 

jtjij ,s :> j yJ ■■ 


84. Abu Dawud Radhijallahu Anhu menambahkan dari riwayat Mu‘ad\ 
Radhiyallahu Anhu, kata, ‘Tempat-tempat aliran air”, lajarjonya, 
“Jauhkanlah dirimu dari tiga macam laknat; Buang air besar di tempat- 
tempat aliran air, di tengah jalan raya, dan tempat berteduh. ’- 77 


Penjelasan Kalimat 

“jauhkanlah dirimu dari tiga macam laknat; Buang air besar (Al-Baraa^ 
adalah tanah yang luas, istilah tentang buang air besar, dan jika 
dikasrahkan artinya bertanding di medan tempur) pada tempat-tempat aliran 
air (yaitu tempat yang biasa didatangi orang, seperti sumber mata air atau 
sungai untuk minum dan berwudhu) di tengah jalan raya (maksudnya adalah 
jalan raya tempat orang berlalu lalang atau tempat yang dilewati orang) 
tempat berteduh (telah kami jelaskan sebelumnya).” 


t 0 


U-$Jj .(\a> 


0 f 

y 


Lp ^jjl jjS- .A® 


85. Dan bagi Ahmad dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, “Atau tempat 
menggenangnya air. ” 278 Kedua riwayat ini dha if. 


Tafsir Hadits 

Riwayat Ahmad ini adalah kelanjutan dari hadits, 


} j > ‘y } *< jt j iil; of :sSui jAA i>*i 






276 Ahmad (1/299) 

277 (d~r-) Hadits ini hasan, Shahih Al-Jami‘(\\2) 

278 Hadits ini dha’if, Ahmad (1 /299) 


<=^(jtab ^Thaharah $ 183 


Takutlah kalian tiga macam laknat: Seorang daari kalian duduk (buang air) 
di tempat orang-orang berteduh, di jalan, atau di tempat air menggenang. ” 
Naq’u al-maa‘ maksudnya adalah air yang menggenang, sebagaimana 
dalam An-Nihayah. 

Pada keduanya terdapat kelemahan, yakni pada hadits yang 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, riwayat Abu Dawud dianggap 
dha‘if karena setelah meriwayatkan hadits tersebut, ia mengatakan 
haditsnya mursal, sebab berasal dari riwayat Sa‘id Al-Humairi, ia tidak 
bertemu Mu‘adz, maka haditsnya munqath?. Ibnu Majah meriwayatkannya 
dari jalan ini, sedang riwayat Ahmad menjadi dha‘if karena dalam 
periwayatannya terdapat Ibnu Luhai‘ah dan rawi yang meriwayatkan dari 
Ibnu Abbas sendiri mubham (diragukan). 


,0j — ^J\Jfz}\ .A“l 

■ ° '. . ° ,' ° 0 iii • *ii -- 

, J*S- i j»\ JA .(J jUJt jfj\ AJUPJ 


86. Ath-Thabrani pernah meriwayatkan hadits tentang larangan buang air 
di bawah pohonyang berbuah dan di tepi sungaiyang mengalir. ” 2T) (HR. 
Ibnu Umar dengan sanad dha‘if). 


BiogralK Perawi 

Menurut Adz-Dzahab, Ath-Thabrani adalah Al-Imam Al-Hujjah Abu 
Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabari. Ia adalah rujukan para ulama 
sedunia, dilahirkan pada tahun 260 H. Ia berpindah-pindah ke berbagai 
kota seperti Syam, Haramain, Yaman, Mesir, Baghdad, Kufah, Bashrah, 
Ashbahan, Al-Jazirah dan lain-lain. Ia belajar hadits kepada seribu Syaikh 
atau bahkan lebih, ia termasuk pahlawan dalam bidang ini, disamping 
kebenaran dan kejujurannya. Para ulama menyanjung keluasaan ilmunya. 

Penjelasan Kalimat 

“Larangan buang air dibawahpohonyang berbuah (walaupun tidak dijadikan • 
tempat berteduh oleh seseorang) pinggiran (yaitu tepian) s ungai yang 
mengalir. ” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dari Ibnu Umar dengan sanad dha‘if karena ada rawinya 
yang matruk (tidak dipakai). 


279 Hadits ini dha’if, lihat At-Talkhisb (1/106) 




184 0 jSciBULUS-SALAM JilidPertama 

Jika hal ini telah diketahui, maka dari hadits-hadits di atas dapat diambil 
kesimpulan, bahwa ada enam tempat yang dilarang buang air besar 
padanya, yaitu: Jalanan tempat orang berlalu lalang (tapi tidak mutlak 
semua jalan, hanya jalan yang jadi tempat orang berlalu lalang), tempat 
orang berteduh, sumber-sumber air, pada air yang menggenang, di bawah 
pohon yang berbuah, dan di pinggir sungai. Abu Dawud menambahkan 
dalam Marasil-nya, dari hadits Makhul, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam melarang kencing di pintu-pintu masjid. 


il' jk J fj ^ J ^ ’ AY 

,lfjiki Yj °c4 ^ -^'j f b) 

j \ ]al\ \ f\j Jl *^»Lpj t\jj .JiJi 4* lC ^ J - ^ 

t»' ' * ' 


87. Dan Jabir Radhiyallahu Anhu, ia herkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam hersabda, “Apabila ada dua orangyang ingin buang 
air besar, maka hendaklah masing-masing bersembunyi dariyang lainnya, 
dan janganlah keduanya saling berbicara, karenayang demikian itu sangat 
dibenci Allah . ,a81 Diriwayat kan dan dishahihk an oleh Ibnu As- 
Sakan dan IbnITAl-Qaththan, tetapi haditsnya malul (cacatj. 


Biografi Perawi 

Ibnu As-Sakan Al-Hafizh Al-Hujjah Abu Ah Sahd bm Utsman bm 
Sa‘id bin As-Sakan Al-Baghdadi, pernah tinggal di Mesir, lahtr tahun 294 
H. Perhatiannya terhadap ilmu hadits sangat besar, ia mengumpulkan 
dan menyusunnya, reputasinya tidak diragukan, banyak ulama hadits 
meriwayatkan hadits darinya. Ia wafat pada tahun 353 H. 

Ibnu Al-Qaththan, behau adalah Al-Hafizh Al-AUamah Abu Al-Hasan 
Ah bin Muhammad bin Abdil Malik Al-Farisi, yang dikenal dengan Ibnu 
Al-Qaththan. Ia adalah ulama hadits yang paling dalam ilmunya, paling 
banyak hafal tentang nama-nama perawi hadits, dan paling tehti dalam 
periwayatan hadits, juga memihki banyak karangan. Dia menwayatkan 
hadits dan mengkajinya, ia menulis kitab Al-Wahm wa Al-lham yang 
disusun sebagai syarah kitab Al-Ahkam Al-Kubra karya Abdul Haq. Kitab 


280 Al-Marasil (3) 

281 Lihat Tuhjah AI-Muhtaj (1/164). 




<=^Cttab ^Thaharah $ 185 


ini sebagai bukti kekuatan hafalan dan pemahamannya. Akan tetapi ia 
merasa kesuhtan dalam hal nama-nama perawi haditsnya. Ia wafat pada 
bulan Rabi‘ul Awal tahun 628 H. 

Penjelasan Kalimat 

Apabila ada dua orangyag ingin buang air besar maka bendaklah masing- 
masing bersembunyt (yaitu membuat penghalang) masing-masing keduanya dari 
temannya (perintah ini menunjukkan wajib) dan janganlah kedunya saling 
berbicara (ketika keduanya sedang buang air) karena sesungguhnya perbuatan 
demikian sangat dibenci oleh Allah (, Al-Maqtu , sangat marah).” 

Tafsir Hadits 

Hadits di atas dinilai cacat dengan tanpa menyebutkan cacatnya dalam 
Asy-Syarh, yaitu yang dikatakan oleh Abu Dawud bahwa ia tidak 
menisbatkannya kepada Ikrimah bin Ammar Al-Ajli Al-Yamani, dan 
dijadikan hujjah oleh Muslim dalam kitab Shahih- nya. Hanya saja, hadits 
itu dinilai lemah oleh sebagian ulama hadits, mereka menilai lemah hadits 
dari Ikrimah yang melalui sanad Yahya bin Abu Katsir. Sementara Mus- 
lim telah menwayatkan haditsnya dari Yahya bin Abu Katsir, dan Al- 
Bukhari juga menjadikan syahid haditsnya dari Yahya bin Abu Katsir. 

Abu Dawud dan Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits larangan 
berbicara ketika sedang buang air dari Abu Sa‘id dan Ibnu Khuzaimah 
dalam kitab Shahih- nya 282 , tetapi mereka semuanya meriwayatkannya dari 
riwayat Iyyadh bin Hilal atau Hilal bin Iyyadh. Al-Hafizh Al-Mundziri 
mengatakan, “Saya tidak mengetahui cacat dan ketidakadilannya, dia 
termasuk rawi yang majhul (tak dikenal identitasnya).” 

Hadits tersebut adalah dahl wajibnya menutup aurat, dan larangan 
berbicara ketika buang air. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan 
hukum haram, dengan alasan adanya kemurkaan Allah atas pelaku 
perbuatan itu, sebagai tambahan dalam menjelaskan keharamannya. Akan 
tetapi dalam kitab Al-Bahr diklaim bahwa tidak ada kesepakatan ulama 
akan keharamannya, dan larangan itu makruh jika ada ijma‘, tapi jika 
tidak, maka kembah kepada hukum asalnya, yaitu haram. 

Ketika buang air, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak 
menjawab salam, padahal menjawab salam hukumnya wajib. Sejumlah 
ulama hadits —selain Al-Bukhari- meriwayatkan dari Ibnu Umar 
Radhiyallahu Anhu, ‘Bahwa ada seorang lelaki melewati Rasulullah, ketika itu 


282 (l&C*) Hadits ini dha’if, Dba‘ifAbi Dawud (15) 


186 4 jSlIBULUS-SALAM JMdPerUma 

beliau sedang buang air kecil, pemuda itu mengucapkan salam kepadanya, tetapi 
beliau tidak menjawab . ,e83 


4_lip aWI J. Js aw! J jLj Jli :Jli aIp Jsl ^s>j oSlIi ^! .AA 

x x " / “ / 

-«J6 , Jj-j ,4-4^ ojs'} d>is>-\ 'JM jS[ •(►^J 

loilSij aJIp .O-Sj^I (-* S-^^tJ! 

l - - , S *** ,,,, , 


88. D«/7 (Jatadah JLadhiyallahu Slnhu dia berkata, "Jkasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah seseorang di antara 
kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika sedang 
buang air kecil, dan janganlah menggunakan tangan kanannya ketika 
beristinja dari buang air besar, dan janganlah ia meniupkan najasnya ke 
dalam bejana. ” 284 (Muttafaq Alaih, dan lafah hadits ini milik 
Muslim). 


Penjelasan Kalimat 

“Janganlah seseorang di antara kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan 
kanannya ketika sedang buang air kecil, dan janganlah menggunakan tangan 
kanannya ketika beristinja dari buang air besar (merupakan kinayah dari buang 
air besar, sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa al-ghaa'ith adalah 
salah satu istilahnya) dan janganlah ia bernapas (mengeluarkan nafasnya) 
di dalam bejana (ketika dia sedang rrnnum).” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan keharaman menyentuh kemaluan dengan 
tangan kanan ketika buang air kecil, karena pada dasarnya larangan itu 
menunjukkan keharaman. Juga keharaman menggunakan tangan kanan 
ketika beristinja dari buang air besar dan kecil, berdasarkan hadits Salman 
yang akan datang. Serta haramnya meniup di dalam bejana ketika sedang 
minum. 

Madzhab Zhahiri —sebagaimana yang telah Anda ketahui- 
mengharamkan semua hal tersebut, berdasarkan hadits di atas, demikian 
pula menurut sekelompok ulama madzhab Asy-Syafi’i dalam masalah 
istinja. Sedangkan menurut jumhur ulama, larangan dalam hadits tersebut 
hanya semata-mata untuk menjaga kesucian. 

283 (£a»v*) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (3) 

284 (£ 9 *^) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (154) dan Shahih Muslim (267) 



<=^UTAB ^/haharah $ 187 


Imam Al-Bukhari telah menyebutkan secara global dalam kitabnya, 
dengan judul Bab Larangan Beristinja dengan Tangan Kanan, lalu ia 
menyebutkan hadits ini. Dalam Al-Tath penulis mengatakan, “Penggunaan 
kata An-Nahyu (larangan) tidak jelas bagi Azh-Zhahiriyah, apakah 
menunjukkan haram, atau menunjukkan untuk penjagaan kesucian semata. 
Atau, bahwa qarmah yang memahngkan pengertian larangan itu dari 
hukum haram juga tidak jelas baginya.” 

Ini kalau bersuci dengan alat seperti air dan batu, tapi kalau dengan 
tangan langsung, maka haram hukumnya secara ijma’ (kesepakatan para 
ulama). Hal mi sekaligus mengisyaratkan kemuhaan tangan kanan dan 
menjaganya dari segala kotoran. Adapun larangan meniup ke dalam 
bejana, tujuannya agar tidak mengotori yang lain, atau ada yang jatuh 
dari mulut dan hidungnya yang bisa mengotori yang lainnya. Secara 
tekstual larangan tersebut menunjukkan keharaman, tetapi jumhur ulama 
menafsirkannya dengan bagian dari adab kesopanan. 


A)! Utgj lo! :Jli aIp As! joj OllL- 

—>. j!j ,Jjj j| Jjjli, jf j/j 

. o s ' „ . ' ' ' 

* l' ' » 0 f O S s 0^0 sis s O i ' r. * 'i 

° J J olj I Jj* Jib 


89 . 


* ,o * 


Dan Salman Radhiyallabu Anhu, beliau berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami menghadap Kiblat ketika 
buang air besar dan kecil, beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan 
batuyang kurang dan tiga buah, dan beristinja dengan kotoran (hewan) 
dan tulang. ’ 285 (HR. Muslim). 


Biografi Perawi 

Salman Radhiyallahu Anhu adalah Abu Abdullah Salman Al-Farisi, Versi 
lain mengatakan, Salman Al-Khair pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam. Berasal dari Persia, dan pergi mengembara mencari agama yang 
benar. Ia sempat menjadi Nashram dan membaca bermacam-macam kitab 
suci. Beliau memihki biografi yang panjang dan sangat berharga. Ia 
kemudian mengembara sampai pada akhirnya bertemu dengan Rasulullah 


(C^> Hadits ini shahih, Shahih Muslim (262) 



188 $ jSlIBULUS-SALAM JilidPertama 

Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia menyatakan keislamannya dengan sangat 
bagus dan menjadi tokoh penting dalam Islam. 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyatakan tentang 
dirinya, beliau bersabda, “Salman termasuk keluarga kami’~ 86 . Umar 
mengangkatnya menjadi wah (gubernur) di Mada in, ia termasuk orang 
yang dianugerahi umur yang panjang. 

Ada yang mengatakan dia hidup sampai 250 tahun, dan yang lain 
mengatakan 350 tahun. Beliau hanya senang makan dari hasil jerih 
payahnya sendiri, dan menyedekahkan semua pemberian yang dia terima. 
Beliau meninggal dunia di Madinah pada tahun 50 H, ada yang 
mengatakan pada tahun 32 H. 

Penjelasan Kalimat 

“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami menghadap Kihlat 
ketika buang air besar dan kecil (maksudnya adalah menghadapkan kemaluan 
kami (ke Kiblat) ketika sedang buang air besar dan kecil) beristinja dengan 
tangan kanan (ini bukan larangan menyentuh kemaluan ketika sedang buang 
air kecil, seperti yang telah lalu) beristinja dengan batuyang kurang dari tiga 
buah (istinja adalah menghilangkan kotoran -yang keluar dari perut- dengan 
air atau batu) dan beristinja dengan kotoran (yaitu kotoran hewan) atau tulang. 

Tafsir Hadits 

Hadits di atas menunjukkan larangan menghadap Kiblat, yaitu Ka bah, 
sebagaimana ditafsirkan oleh hadits Abu Ayyub, Kami menemukan kakus- 
kakus dibangun dengan menghadap ke arah Ka bah, lalu kami berpaling dan 
memohon ampunan kepada Allah” sebagaimana yang akan disebutkan. 

]uga ada hadits yang melarang membelakang inya, sebagaimana dalam 
hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim secara marju , 
jAApabila salah seorani kalian duduk (untuk buang air ) makajanganlah menghadap 
ke arah Kiblat dan jangan membelaka nginya’ e87 , dan hadits-hadits lainnya. 

Para ulama berbeda pendapat, apakah larangan ini menunjukkan haram 
atau tidak? Ada lima pendapat: 

Pertama; Larangan itu untuk men]aga kesucian sa]a, tidak ada perbedaan 
di tempat ter buka a tau di dalam bangunan, maka hukumnya makruh. 
Hadits yang melarang itu ditafsirkan demikian, berdasarkan qarinah : 
a. Hadits Jabir, “Aku melihat beliau, setahun sebelum wajatnya, menghadap ke 
arah Kiblat (ketika buang air). ,r2m (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan yang latnnya) 

286 (lij- t&j») Hadits ini dha’if sekali, Dha‘if Al-Jarm‘ (3272) 

287 (^»0) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (265) 

288 Hadits ini hasan, ShahihAbi Dawud (13) 




<=^(jTAB ^/HAHARAH $ 189 


b. Hadits Ibnu Umar, “la melihat Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
ketika buang air menghadap Battul Maqdis dan membelakangi Ka bah. 
(Muttafaq Alaih) 

c. Hadits Aisyah, “R ubahlah tempat dudukku (untuk buang air) ke arah 
Kiblat. ,t29 ° (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) sanadnya hasan. 

d. Pada hadits yang pertama kah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam , bahwa ada sekelompok kaum yang tidak suka 
menghadap Kiblat -dengan kemaluannya- Rasulullah ShallallahuAlaihi 
wa Sallam bersabda, “Aku melihat mereka menghadapkan tempat dudukku 
-dalam kamar kecil- ke arah Kiblat”, ini lafazhnya Ibnu Majah, menurut 
Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Mispn mengenai biografi Khahd bin Abi 
Ash-Shalt, “Hadits ini mungkar.” 

. Kedua; Hukumnya haram menghadap atau membelakangi Kiblat, sesuai 
zhahirnya beberapa hadits tentang larangan tersebut. Sedangkan hadits- 
hadit s sebagai gar inah yang menunjukkan untuk penyucian, dapat 
ditafsirkan bahwa bal-itu terjadi lantaran ada udzur, dan itu hanya cerita 
s hahabat yang tidak berlaku umum. 

Ketiga\ Bahwa buang air dengan menghadap atau membelakangi Kiblat 
hukumnya mubah, dengan alasan bahwa hadits-hadits yang menunjukkan 
larangan itu dinasakh (hukumnya dibatalkan) oleh hadits-hadits yang 
menunjukkan kebolehannya, karena di dalamnya disebutkan taqyid 
(pembatasan), “Setahun sebelum behau wafat” atau yang semacamnya, 
dan hal itu diperkuat oleh keterangan dalam Asy-Sjarh. 

Keempat\ Menghadap dan membelakangi Kiblat kalau di tempat terbuka 
hukumnya haram, tetapi dalam bangunan hukumnya boleh, karena hadits- 
hadits yang membolehkan adalah ketika di dalam bangunan, maka hadits 
tersebut dipahami bahwa larangan itu ketika di tempat terbuka. Sedangkan 
hadits-hadits yang menunjukkan larangan bersifat umum. Setelah di- 
takhshish (dikhususkan) dengan kebolehan di dalam bangunan dengan 
hadits-hadits yang menceritakan perbuatan behau —yang sudah dijelaskan 
sebelumnya-, maka keharaman itu hanya berlaku di tempat terbuka. 

Ibnu Umar berkata, “Hal tersebut hanya dilarang di tempat terbuka, 
maka apabila antara kamu dengan arah Kiblat ada sesuatu yang dapat 
menghalangimu, maka tidak apa-apa.” 291 (HR. Abu Dawud dan lainnya). 
Pendapat ini tidak jauh (dari kebenaran), karena adanya beberapa hadits 


2m (&*-*’) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (147) dan Shahih Muslim (266) 

290 Hadits ini dha’if, Dha ‘if Ibnu Majah (324) 

291 (yJ-) Hadits ini hasan, Shahih AbiDawud (11) 



190 0 jSuBULUS-SALAM JiMPertama 

yang melarang dalam hal ini, disamping terdapat beberapa hadits y ang 
membolehkannya. 

Kelima ; Menghadap ke arah ICrblat hukumnya haram, tapi 
membelakanginya boleh, baik di tempat terbuka atau dalam bangunan, 
pendapat ini tidak dapat diterima, karena adanya hadits yang menunjukkan 
larangan pada kedua tempat tersebut. 

Inilah hma pendapat yang terdapat dalam masalah ini, dan yang pahng 
mendekati kebenaran adalah pendapat yang keempat. 

Telah dikemukakan alasan dari Asy-Sya‘bi, sebab adanya larangan 
menghadap dan membelakangi Kiblat di tempat terbuka, Karena di 
padang sahara itu tidak sepi dari malaikat atau manusia, ataupun bangsa 
jin yang sedang shalat, ya.ng terkadang auratnya bisa kelihatan oleh 
mereka.” 292 (HR. Baihaqi) 

Asy-Sy a‘bi pernah dita nya tenta ng perbedaan antara dua hadits, yakni 
hadits dari Ibnu Umar, yang mengatakan bahwa dia mehhat Rasulullah 
(ketika buang air) membelakangi Kiblat, dan hadits dari Abu Hurairah 
yang melarang perbuatyin tersebut? Ia menjawab, “Keduanya betul, 
larangan dalam hadits Abu Hurairah itu untuk tempat terbuka, karena 
ada hamba Allah baik malaikat maupun jin yang sedang melaksanakan 
shalat, maka janganlah salah seorang menghadap kepada mereka atau 
membelakanginya ketika buang air besar dan kecil. Adapun mengenai 
jambanmu, maka sama dengan rumah yang sengaja dibangun dan tidak 
memiliki Kiblat.”_ 

Ini khusus untuk Ka‘bah saja, dan Baitul Maqdis disamakan dengan 
Ka‘bah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 
“R asulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menghadap dua Kihlat ketika 
buang air besar dan kecil’* 93 , hadits ini lemah dan tidak dapat mengubah 
hukum asal. Pendapat yang lebih lemah dari itu adalah yang mengatakan 
makruh menghadap matahari dan bulan, sebagaimana akan dijelaskan 
pada hadits kedua belas. 

Adapun beristinja dengan tangan kanan, telah dibahas sebelumnya. 
Dan sabdanya, ”(Dan beliau melarang) kami beristinja kurang dari tiga buah 
batu”, menunjukkan bahwa beristinja kurang dari tiga batu tidak sah. 
Adapun mengenai cara menggunakan tiga batu itu telah dijelaskan dalam 
hadits Ibnu Abbas 294 , “Dua batu digunakan untuk sebelah menyebelah pinggir 


292 Al-Baihaqi dalam Al-Kubra (1/93) 

293 (ji&ce) Hadits ini dha’if, DhaijAbt Dawud (10) 

294 Demikianlah, dan yang benar adalah : Ubay bin Abbas bin Sahl bin Sa d dari bapaknya, 
dari kakeknya. 




<=^(jTAB ^/HAHARAH $ 191 


dubur dan satu batu untuk lubang dubur’ wi , yaitu tempat keluarnya kotoran 
dari dubur. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum beristinja dengan 
menggunakan batu: 

Menurut Al-Hadawiyah; hukumnya tidak wajib, kecuali bagi orang yang 
bertayammum atau orang yang khawatir kena benda yang basah, dan najis 
tidak bisa hilang dengan air, sedangkan pada kondisi lain hukumnya 
sunnah dan tidak wajib. Istinja yang wajib dengan air hanyalah untuk 
melaksanakan shalat. 

Menurut madzhab Asy-Syafii, boleh memihh antara air dan batu, bila 
dia menggunakan salah satunya itu sudah sah, dan bila menggunakan 
batu, maka harus dengan tiga kah gosokan, sekahpun bendanya sudah 
hilang sebelum sampai gosokan ketiga. 

Ada ulama yang berpendapat, bila sudah bersih sebelum digosok dengan 
tiga batu, maka sudah sah, dan jika belum bersih dengan tiga batu, maka 
harus ditambah dan disunnahkan dengan jumlah ganjil. Wajib tiga batu 
di qubul dan dubur, sehingga berjumlah enam batu, cara semacam ini 
telah disebutkan dalam hadits. 

Saya katakan, “Hadits tentang permintaan Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam kepada Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah serta shahabat lainnya 
hanyalah tiga batu. Terdapat penjelasan tentang cara menggunakannya 
pada dubur, dan tidak ada penjelasan penggunaannya pada qubul. 
Seandainya enam batu yang dimaksudkan, Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam pasti memintanya sewaktu behau akan buang air, walaupun hanya 
pada beberapa waktu saja, bila batu itu memihki enam sudut, maka sah 
untuk dipakai beristinja.” 

Batu bisa diganti dengan alat lainnya, asal bisa membersihkan najis 
sama fungsinya dengan batu. Pendapat ini berbeda dengan Azh- 
Zhahiriyah, mereka mengatakan wajib beristinja dengan batu, karena 
mereka berpegang pada teks hadits. Dapat dijawab bahwa karena batu 
yang lebih umum sebab bisa didapatkan dengan mudah. Hal itu juga bisa 
dipahami dari adanya larangan beristinja dengan kotoran binatang ataupun 
tulang. 

Seandainya diwajibkan hanya dengan batu, beliau pasti melarang 
beristinja dengan yang lainnya, demikian pula beliau melarang 
menggunakan arang, berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud, 


15jj Lg-s lU L)li 


jt 


h Jji 


jl: of 




2,3 Ad-Daraquthni (1/56) dan Al-Baihaqi (1/114) 


192 $ jSlIBULUS-SALAM JilidPertama 

“Perintahkan umatmu untuk tidak beristinja dengan kotoran binatang dan 
arang, karena sesungguhnja y\llah telah menjadikan itu sebagai sumber re^eki 
kami”, maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang yang demikian 
itu. 296 

Pada hadits lain, beliau melarang menggunakan tulang, dengan alasan 
tulang merupakan makanan jin, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim 
dari hadits Ibnu Mas‘ud, dalam hadits itu behau bersabda kepada jin ketika 
mereka bertanya kepada behau tentang makanan, 

t * 

J 5 ' 

' / 

“Untuk kamu segala tulang dari binatangyang disembelih dengan nama Allah 

itu lebih banjak dari pada jang masih berdaging, dan setiap kotoran hewan 

menjadi makanan ternakmu. ’ e97 

Hal itu tidaklah menahkan alasan dilarangnya menggunakan kotoran 
hewan karena najis, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu Mas ud 
ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memintanya mencarikan tiga buah 
batu, lalu ia membawakan dua buah batu dan kotoran hewan, lalu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membuang kotoran binatang itu, 
seraya bersabda, “Sesungguhnja tahi binatang itu kotoran 298 , sebab terkadang 
sebuah masalah memiliki banyak alasan. Maka tidaklah salah mengatakan 
bahwa karena kotoran hewan itu kotor dan sebagai makanan hewan 
piaraan jin. 

Adapun hadits yang menunjukkan tidak adanya larangan menghadap 
matahari dan bulan ketika buang air, adalah sebagai berikut: 


bJi, ‘J-j a J c. jj & & 'p.\ '/> 



/ /" 0 Ao . \ at . ® , & 0 ( 0 s y 0& , »/• 

HJlaJI I jLJclA jL^SH \ 

j' , J j> j\ 


90. Menurut perawi jang tujuh, dari Abu Ajjub Al-Anshari JLadhijallahu 
Anhu, ‘janganlah kamu menghadap Kiblat dan jangan pula kamu 
membelakanginja, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. 


296 (j4»wi) Hadits ini shahih, ShahihAbi Dawud (39) 

297 (&yp) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (450) 

298 (xjfyU) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (155) 

299 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (144) dan Shahih Muslim (264). 



<=^ClTAB C/HAHARAH $ 193 

BiografI Perawi 

Abu Ayyub adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib Ai-Anshari, termasuk 
S Seni ° r ’ , tUrut serta dalam P^ang Badr. Nabi Shallallahu Alaiht 

Wa ' W/ 7, Sm8ĕah dl rumalltl y a ketika behau baru tiba di Madinah ra 
gugur dalam peperangan tahun 50 Hijriyah di Romawi, ada yang 
mengatakan setelah itu. y ® 

Tafsir Hadits 

Hachts tersebut marfu\ permulaannya adalah Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Apahila kalian mau buang atr besar...” dan 
pa a akhir hadrts terdapat ucapan Abu Ayyub, “Kami tiba di Sjam, lalu 
kami jumpat kamar-kamar kecil di sana dibangun menghadap Kiblat ” hadks 
tnt telah dijelaskan sebelumnya. 

Dan hadits di atas menujukkan bolehnya menghadap atau 
membelakangi matahan dan bulan, karena biasanya posisi keduanya 
berada dr ttmur atau di barat (lafad 2 “menghadaplah ke timur atau ke barat” 
ketika arah kiblat antara utara dan selatan, Edt ). 

SjiS Jj\ a\jj .jCL2i Jajllll J\ 

91 ' ^ d, ? !allahuAnha > berkata, “Sesungguhnja Rasulullah 

a allahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangstapa jang mendatangi 

empa uang air, maka hendaklah ia membuat tabir. ’ ,0 ° (HR Abu 

Dawud). v 


Tafsir Hadits 

Hadits im terdapat dalam ldtab As-Sman, dan dimsbatkan kepada Abu 

Ah At Ta ‘ ibi!h ’ Poros sanadnya 

a ah Abu Sa id Al-H.bram Al-Himshi, mengenai rawi mi terjadi 

perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa dia termasuk shahabat 
apt pendapat m. tidak benar, juga terjadi perbedaan pendapat tentang 
orang yang menwayatkan hadits itu dari dia 8 

Hadits ini seperri hadtts-hadits yang terdahulu, menu„,ukkan kewaj.ban 
gg“ nal yn tab.r, dan telah kam. jelaskan hadits ini separohnya 

Nab?^// //l T, t r rdaf ” ,t dakm Al - Sma "- d ”‘ Abn Hurairah, dari 
ab. Sbdlallahu Ak,b, u,q S alla m , beliau bersabda, ‘Tiaranpiapa yan g 

H.dits i„i dh«'.f, DiTfAU Dauud (35) d.n hadits Ab„ Huranah, 





194 $ $UBULUS-SALAM JilidPertama 


menggunakan celak mata hendaklah ia ganjilkan (dalam menggoreskannya), 
barangsiapa yang melakukannya maka ia sudah berbuat baik, dan siapa yang 
tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Barangsiapa yang beristinja 
hendaklah ia ganjilkan, barangsiapa yang melakukannya maka ia telah berbuat 
baik dan siapa yang tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Barangsiapa 
yang makan lalu apa saja yang hendak keluar keluarkanlah, dan apa saja yang 
sudah masuk dan cocok dengan seleranya maka telanlah, barangsiapa yang 
melakukannya maka ia sudah berbuat baik dan siapa yang tidak melakukannya 
maka dia tidak berdosa. Barangsiapayang hendak buang air besar, hendaklah ia 
membuat tabir penutup, jika dia tidak mendapatkannya selain tumpukan pasir 
saja, hendaklah ia menutupi dirinya, karena sesungguhnya setan itu 
mempermainkanpantat anak cucu yldam. Barangsiapayang melakukannya, maka 
ia sudah berbuat baik dan siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak 
berdosa. ” 

Inilah hadits yang diiiwayatan Abu Dawud dari Abu Hurairah, Abu 
Dawud tidak meriwayatkan hadits ini dari Aisyah. 

Hadit s ini dinilai lemah -sebagaimana telahAnda ketahui-, seharusnya, 
penulis menisbatkannya kepada Abu Hurairah dan memberi isyarat — 
seperti kebiasaan nya- mengenai komentar tenta ng h adits tersebut, tetapi 
sepertinya dia meninggalkan ltu, karena -sebagaimana dikatakan 
pengarang dalam kitab Fath ^41-Bari - sanadnya hasan, sementara dalam 
~kita^b vd/-E^r^My^r^ ekskaAliaEwah^tsitu shahih dan dishahihkan 
oleh sekelompok ulama, seperti Ibnu Hibban, Al-Hakim dan An-Nawawi. 


^lil j!5" jjL- j <Qp <dil Ca ^jjJl jl <d)l j ^ X 

^ji Likii .diJi;> : jii Jaiiiii 

(^jlj 


92. Dan darinya Kadhiyallahu Anha ia berkata, “Sesungguhnya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila keluar dari kamar kecil (WC), 
beliau mengucapkan, “Aku memohon ampunan-Mu. ’ 5< " (HR. Al- 
Khamsah dan dishahihkan oleh Abu Hatim dan Al-Hakim). 


Tafsir Hadits 

Lafazh kharaja (keluar) bermakna keluar dari suatu tempat, 
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada lafazh dakhala 


301 Hadits ini hasan, Shahih A.l-Jami (4707) 



<^/£itab ^Thaharah 4 195 


(masuk), akan tetapi maksudnya lebih umum dari hanya sekadar keluar 
dari kamar kecil, bahkan mencakup di padang sahara sekahpun. 

Ada yang mengatakan bahwa permohonan ampun Rasulullah Shallallahu 
A.laihi wa Sallam disebabkan karena behau tidak mengucapkan bacaan 
dzikir kepada Allah selama buang air, karena beliau biasanya selalu 
mengingat Allah dalam setiap saat, meninggalkannya ketika buang air 
bagi Rasulullah Shallallahu Alathi wa Sallam dianggap suatu kelalaian, 
dan behau menganggap hal itu dosa bagi dirinya, oleh karenanya behau 
menutupinya dengan segera beristighfar. 

Dikatakan juga, bahwa pengertiannya adalah permohonan taubat atas 
kelalaiannya mensyukuri nikmat Allah, yang telah Allah anugerahkan 
padanya. AUah telah memberinya makanan, menguatkan pencernaannya, 
kemudian memudahkan keluarnya kotoran dari perutnya. Menurut behau 
rasa syukurnya masih kurang dibanding dengan nikmat yang diperoleh, 
maka ia menyelesaikannya dengan memohon ampunan dari-Nya, 
pendapat ini lebih cocok, sebab sesuai dengan hadits Anas ia berkata, 
RasuluUah Sahllallahu /llaihi wa Sallam apabUa keluar dari kamar kecil 
(WC) behau membaca, 


Js- ^JJ! & LLJl 


Segala puji bagi Allah jang ielah menghilangkan gangguan dariku dan telah 
melimpahkan kesehatan padaku. ” 302 (HR. Ibnu Majah). 

Ada keterangan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
meratapi kesalahannya, yang demikian adalah bagian dari cara bersyukur 
behau bahwa setelah keluar dari kamar kecU, behau mengucapkan, “Segala 
puji bagi Allahyang telah menghilangkan gangguan dariku dan telah melimpahkan 
kesehatan padaku, dan seandainya Dia berkehendak niscaya Dia menahannya 
padaku. ” 303 Dan Allah telah menyifatinya, bahwa behau Shallallahu Alaihi 
wa Sallam adalah hamba yang pandai bersyukur. 

Saya katakan, “Bisa jadi permohonan ampun behau adalah karena 
kedua alasan di atas dan karena sebab yang tidak kita ketahui.” Meskipun 
ada yang berpendapat bahwa, “Sesungguhnya jika beliau Shallallahu Alaihi 
wa Sallam meninggalkan dzikir dengan hsannya dalam kondisi buang air, 
namun behau tidak meninggalkannya dalam hatinya.” 

Dalam masalah ini terdapat hadits dari Anas, bahwa behau Shallallahu 
Alaihi iva Sallam pernah membaca. 


0 'cr^ & JU>Jl 


302 (U«is) Hadits ini dha’if, DhaijIbnu Majah (57) 

303 MushannajIbnu Abu Syaibah (6/115) dan Al-llalAl-Mutanahiyah (1/329) 


196 $ UBULUS-SALAM JiMPertama 


“Seeala puii bagi Allah yane telah berbuat baik kepadaku pada awal dan 
akhirnja. ” 304 

Juga hadits dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam ketika keluar dari kamar kecil, behau membaca, 

oiif ‘Js- J ^ ^ 

“Segala puji bagi Allahyang telah merasakan padaku kele%alannya, yang telah 
mengekalkan kekuatan-Nya padaku danjang telah menghilangkan gangguannya 
dariku”, }05 semua sanad hadits di atas lemah, tapi Abu Hatim mengatakan, 


bahwa hadits yang pahng shahih dalam masalah mi adalah hadits Aisyah. 

Saya katakan, tidak mengapa mengucapkan semuanya, sebagai bukti 
syukur terhadap nikmat (Allah), dalam masalah seperti ini tidak 
disyaratkan hadits harus shahih. 


A J pj aSb o*T y ls 


0 * * 


• «I 


ii,_ % :^ij iij»>i>-ti ,5jJjJ ,llib 

: jjai jidJij Sijj^jl^Ji .(j-J^j 


93. Dan Ibnu Masud Radhiyallahu Anhu, beliau berkata, ‘Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mendatangi tempat buang air besar, lalu beliau 
menyuruhku membawakan tiga buah batu, tapi aku hanja menemukan 
dua buah batu, aku tidak mendapatkan batu jang ketiga, maka aku 
bawakan kotoran binatang, lalu beliau mengambil dua batu itu dan 
membuang kotoran binatang seraja berkata, “Sesungguhnja kotoran 
binatang itu najis atau kotor. ” 506 (HR. Bukhari) Ahmad dan Ad- 
Daraquthni menambahkan, “Berikan aku selain kotoran itu. 


Biografi Perawi 

Adz-Dzahabi berkata, “Abdullah bin Mas'ud adalah Al-Imam Ar- 
Rabbani, Abu Abdurrahman Abdullah bin Ummu Abdul Hudzh. Ia adalah 
shahabat dan pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, termasuk 
as-sabiqun al-awwalun (yang pertama-tama masuk Islam), dan mengikuti 


304 (Maudhuj : Dha‘tf Al-Jamt (3479) 

305 (u frfc ) Hadits ini dha’if, Dha‘if At-Jami? (4388) 

306 (g^w>) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (156) 

307 Ahmad (1 /450) dan Ad-Daraquthni (1/55) 



<=zAhtab ^Thaharah 4 197 


perang Badr, juga termasuk seorang fuqaha yang cerdas dan shalih. Ia 
masuk Islam sejak dahulu dan menghafal langsung dari mulut Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak tujuh puluh surah. Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “B arangsiapa jang ingin membaca Al- 
Qur'an dengan bagus sebagaimana ia diturunkan, maka hendaklah dia 
membacanya menurut bacaan Ibnu Ummu 'Abd (Ibnu Mas'ud)” m , ia memihki 
banyak keutamaan, dan wafat di Madinah tahun 32 H, dalam usia sekitar 
60 tahun. 

Tafsir Hadits 

Ibnu Khuzaimah menambahkan bahwa kotoran tersebut adalah 
kotoran keledai. 309 

Hadits ini dijadikan dalil oleh Asy-Syafi‘i, Ahmad dan ulama hadits 
lainnya. Mereka mensyaratkan bahwa batu yang digunakan untuk istinja’ 
tidak boleh kurang dari tiga biji, di samping harus memperhatikan 
kebersihannya. Apabila belum juga bersih dengan tiga batu, hendaklah 
ditambah sampai kotorannya bersih. 

Disunnahkan jumlahnya ganjil -sebagaimana telah disebutkan 
sebelumnya- tapi hukumnya tidak wajib, berdasarkan hadits dari Abu 
Dawud “Barangsiapa yang tidak mampu (mengganjilkannya) maka ia tidak 
berdosa”, ini telah dijelaskan sebelumnya. 

Al-Khaththabi berkata, “Kalau maksudnya hanyalah penyucian kotoran 
saja, maka tidak ada manfaat disyaratkannya jumlah batu tersebut. Tapi 
karena jumlah batu disyaratkan secara lafazh dan secara maknawi diketahui 
demi kesucian, maka hal itu menunjukkan wajibnya kedua hal tersebut.” 

Adapun mengenai pendapat Ath-Thahawi yang mengatakan, 
“Seandainya tiga biji itu merupakan syarat, niscaya Nabi meminta yang 
ketiga.” Jawabannya, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah meminta 
yang ketiga tersebut, sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Ad- 
Daraquthni yang terdapat dalam keterangan penuhs, dan dalam Al-Fath 
ia mengatakan bahwa para perawinya tsiqah. Andaikan tambahan 
keterangan ini tidak benar, maka sebagai jawaban atas pendapat Ath- 
Thahawi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada kali pertama tidak 
meminta yang ketiga, dan sewaktu behau membuang kotoran binatang 
itu, Ibnu Mas ud menyadari bahwa dia belum sempurna menjalankan 
perintah Rasulullah hingga ia mendatangkan batu yang ketiga, atau 
kemungkinan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencukupkan 


508 (C^) Hadits ini shahih, Shahih Ibnu Majah (114) 
309 Shahih Ibnu Khu^aimah (1 /39) 


198 $ j£uBULUS-SALAM JilidPertama 

denean salah satu sudut kedua batu itu, lalu beUau menggosokkannya 
yang ketiga, katena yang dituntut adalah menggosoknya tiga kah walaupun 
dengan sudut-sudut sebuah batu. 

Tiga batu ini adalah untuk mengusap salah satu dan kedua qubul dan 
dubur, dan disyaratkan juga untuk yang lainnya dengan tiga batu, sehmgga 
iumlahnya menjadi enam, berdasarkan hadits yang menjelaskan ha 
tersebut dalam Musnad Ahmad. Namun, ada sesuatu dengan adanya 
penetapan enam batu tersebut, karena sesungguhnya ta tidak mengetahui 
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memmta enam batu 
meskipun kejadian itu berulang-ulang dtlakukan bersama Abu Hurairah 

dan Ibnu Mas‘ud serta yang lainnya. ,. 

Menurut Ahmad, An-Nasa‘i, Abu Dawud dan Ad-Daraquthm, hadits- 
haidts yang la£a Z hnya berbunyi, “Barangsiapayang mendatangi tempat buang 
air besar”, kedudukannya sama seperti hadits Aisyah, “Apabila seseorang 
dari kamu pergi ke tempat buang air besar, maka hendaklah dia bersuct dengan 
tiga batu, karenajang demikian itu sudah mencukupi”, dan Ad-Daraquthm 

berkata, “Sanadnya hasan shahih. ’ 5 ' 0 

Meskipun air besar (tinja) ketika disebutkan secara mutlak adalah yang 
keluar pada dubur, namun apa yang keluar dan qubul termasuk padanya. 
Dalam hadits Khuzaimah bin Tsabit disebutkan, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam ditanya tentang bersua, maka behau menjawab, “Dengan hga 
batu yang tidak ada kotorannya. *" (HR. Abu Dawud), pertanyaan itu bersifat 
umum bagi tempat keluarnya najis (qubul dan dubur) atau salah satunya, 

dan masalah seperti mi butuh penjelasan. 

Begitu pula hadits Salman dengan lafazh, “Kami dipenntahkanmtuk 

tidak menganggap cukup beristinja dengan batu yang kurang dan tiga ( 
Muslim) Hadits im juga bersifat mutlak bagi qubul dan dubur^Baj£_yang_ 
mensyaratkan enam buah bat u, berdasarka n hadits nwayat Ahmad, saya 
~~tidak tahiTlceshaBiharmyig lalu dapat dibicarakan. . . . , 

Kemudian, ketika saya menehti hadits-hadits yang menyuruh bensttnja 
dengan menggunakan tiga buah batu dan melarang kurang dari tiga, 
kesemuanya menjelaskan penggunaannya dibagian luar dubur. 
Diungkapkan dengan kalimat larangan bensttnja‘ dengan kurang dari tiga 
batu dengan kalimat istithabah (bersuci) dengan tiga batu, dan dengan 
lafazh istijmar (mempergunakan batu), ‘Apabila seseorang di antara kamu 
beristijmar (beristinja) dengan batu, hendaklah benstinja‘ dengan menggunakan 


310 (JJr) Hadits ini hasan, Shahih Abu Dawud (40) 
3” Hadits ini shahih, ShahihAbi Dawud (41) 

s»2 (c>w) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (262) 







<=^<jtab ^Thaharah $ 199 


tiga buah batu”, juga dengan lafazh at-tamassuh , “Kasulullah melarang mengusap 
dengan kotoran atau tulang.” 

Jika hal ini telah diketahui, tnaka istinja‘ secara etimologi adalah 
menghilangkan an-najw (kotoran) atau gha‘ith (tinja). Gha‘ith adalah kinayah 
dari kata adspah (kotoran) dan kotoran itu sendiri ada dibagian luar dubur, 
menurut pendapat ahli bahasa. Di dalam Al-Qamus, kata an-najw adalah 
apa saja yang keluar dari perut, baik berupa angin atau tinja, sedang istanja 1 
adalah mencuci dengan air atau mengusapnya dengan batu, maka dalam 
hal ini kata istathaba sama dengan istanja ’ dan istijmar sama dengan kata 
istanja. Kata at-tamassuh adalah mengusap dengan tangan untuk 
menghilangkan sesuatu yang mengalir atau kotoran. 

Dari penjelasan tadi Anda dapat memahami, bahwa perintah 
men gg una kan tiga buah batu untuk betistinja‘ dan adanya larangan kurang 
dari itu tidak lain hanyalah untuk menghilangkan najis yang keluar dari 
dubur, dan tidak untuk yang lainnya. Tidak terdapat dalil yang 
menunjukkan kewajiban hetistinja'‘ dengan hal serupa untuk yang keluar 
dari qubul, dan pada dasarnya tidak ada pembatasan jumlah batu yang 
digunakan, karena yang dituntut hanyalah menghilangkan bekas najis air 
seni yang keluar dari kemaluan, sehingga cukup menggunakan satu batu 
saja, meskipun untuk membersihkan dubur terdapat keterangan tentang 
penggunaan batu sebanyak tiga buah; satu batu untuk tempat keluarnya 
kotoran, dan dua yang lainnya untuk bagian sebelah dubur. Hal itu tidak 
lain karena memang khusus untuknya (hetistinja‘ pada dubur). 


A — J —J01: Jli <up <&l j o j/j» . <\ i 

V jt JCj 

* ^ (5 ^ ^ ’ 

jtjJl 


94. Dari Abu Hurairah Kadhiyallahu Anhu, ia berkata, “Sesungguhnya 
Rasuluilah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang beristinja' dengan 
tulang atau tahi binatang, beliau bersabda, “Keduanya tidak bisa 
mensucikan. ,UJ (HR. Ad-Daraquthni, dan dia menshahihkannya). 


Tafsir Hadits 

Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadits tersebut dengan lafazh yang 
sama, sementara Al-Bukhari 314 meriwayatkannya dengan lafazh yang mirip 

3,3 Ad-Daraquthni (1 /55) 

314 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (3647) 



200 $ J^UBULUS-SALAM JilidPeriama 

dengannya. Ia menambahkan di dalam riwayatnya itu bahwa Abu Hurairah 
pernah bertanya kepada Nabi Shallallabu Alaihi wa Sallam setelah behau 
selesai buang air, “Ada apa dengan tulang dan kotoran hinatang?’ Beliau 
menjawab, ‘jtu termasuk makanan jin”, dan AI-Baihaqi meriwayatkannya 
dalam hadits yang panjang. 315 

Demikian yang dijelaskan dalam Asy-Syarb, lafazh hadits itu ada dalam 
Sunan A/-Baihaqi, sebagai berikut: 

“Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam herkata kepada Abu 
Hurairah, “Carikan aku beberapa biji batu jang akan aku gunakan untuk 
beristinja', dan jangan bawakan tulang dan kotoran binatang”, lalu aku bawakan 
beberapa batu jang aku masukkan dalam kainku, dan aku letakkan di 
sampingnja, ketika beliau selesai buang air, aku ikuti beliau sambil bertanja 
kepada beliau, “Mengapa tidak boleh memakai tulang dan kotoran binatang?” 
Beliau menjawab, “Aku pernah didatangi delegasi jin, mereka menanjakan 
kepadaku tentang makanan mereka, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka 
agar mereka tidak melewati kotoran binatang dan tulang kecuali mereka 
mendapatkannja sebagai makanan. ” 

Dalam masalah ini juga terdapat riwayat dari Az-Zubair, Jabir, Sahl 
bin Hanif dan yang lainnya, dengan sanad-sanad yang semuanya terdapat 
komentar, namun demikian kesemuanya saling memperkuat antara satu 
dengan yang lainnya. 

Di sini dijelaskan alasannya, bahwa keduanya tidak dapat mensucikan, 
dan keduanya adalah makanan jin. Sedangkan alasan untuk kotoran 
binatang adalah karena najis. Karena najisnya itulah sehingga tidak dapat 
dipakai untuk mensucikan, sedangkan tulang juga tidak dapat mensucikan 
karena dia adalah benda hcin yang hampir tidak bisa dipegang, juga tidak 
bisa membersihkan najis dan tidak bisa mengeringkan yang basah. 

Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengemukakan alasan 
bahwa karena keduanya adalah makanan jin, Ibnu Mas‘ud bertanya kepada 
behau, “Apakah hal itu dapat memuaskan mereka ya Rasuluhah?” Behau 
menjawab, “Mereka sesungguhnja tidak menemukan sepotong tulang, kecuali 
akan mendapatkan dagingnja pada hari mengambilnja, dan tidak menemukan 
kotoran binatang melainkan mereka mendapatkan jang disukainja pada hari 
memakannja. ” }U (HR. Abu Abdihah Al-Hakim, di dalam kitab Ad-Da/a ‘it) 
Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang menjelaskan bahwa 
kotoran binatang menjadi makanan binatang piaraan para jin. 

Di dalam hadits itu terdapat dalil, bahwa istinja 1 dengan menggunakan 
beberapa batu adalah cara bersuci yang tidak harus digunakan bersama 

315 Al-Baihaqi dalam Al-Kubra (1/107, 108) 

316 Lihat, Nashb Ar-Rayah (1/145) 



<=^UTAB ^/HAHARAH ;'l 201 


dengan air, meskipun hal itu disukai (sunnah), karena beliau 
mengemukakan alasan bahwa “Keduanja (tulang dan kotoran binatang) tidak 
dapat mensucikan ”, itu artinya, selain keduanya bisa mensucikan. 


/ A 




4 - As- 4Ui 4i)l Jj~-j Jli :Jli 44P 4iil ^Aj 5 J.'jA 

» ot ijj.aL» jllit c-»tip jli , J^Jt l 

^ * * S s X ^ ’ 


95. Dan Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi n>a Sallam bersabda, ‘TSersucilah kamu dari kencing, 
karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur disebabkan air kencing. ’ 817 

(HR. Ad-Daraquthni). 


Penjelasan Kalimat 

“Bersucilah kalian (maksudnya, bersucilah kalian, atau tuntutlah 
kesucian) dari kencing, karena sesungguhnja kebanjakan siksa kubur disebabkan 
air kencing (artinya, kebanyakan orang yang disiksa padanya) adalah darinja 
(yakni dengan sebab bercampur dengannya dan tidak bersuci darinya).” 

Tafsir Hadits 

Hadits tersebut adalah perintah untuk menjauhkan diri dari air seni, 
dan bahwa siksaan yang disebabkan karena tidak membersihkan diri 
darinya akan disegerakan dalam kubur. Telah ditegaskan dalam hadits 
Ash-shahihain, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melewati dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa, kemudian behau 
memberitahukan bahwa siksa salah seorang dari keduanya adalah, “Karena 
lidak mensucikan diri dan kencing ’’, 318 atau, “Karena dia tidak menutupi diri 
dari kencingnja i19 , yakni membuat tabir yang dapat mencegahnya terkena 
air seni, atau, ‘Karena dia tidak membersihkan dari air kencing\ 320 atau, 
Karena dia tidak hati-hati terhadap air seni. ,mi Semua lafazh tadi disebutkan 
dalam beberapa riwayat, dan semuanya memberikan pengertian keharaman 
tersentuh air seni dan tidak membersihkan diri darinya. 

Para ulama berbeda pendapat, apakah menghilangkan najis itu 
hukumnya wajib atau tidak? Imam Mahk berkata, “Menghilangkan najis 


317 (&*-*) Hadits ini shahih, Irwa’Al-Ghalil (280) 

318 Hadits ini shahih, Shahih Muslim (292) 

319 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhan (216) dan Shahih Muslim (292) 

320 An-Nasa‘i (4/106) 

321 Al-Baihaqi (1/104) 


202 ® Jt0UBULUS-SALAM JilidPertama 

itu hukumnya tidak wajib”, sementara Asy-Syafi’i mengatakan hukumnya 
wajib, kecuali yang dimaafkan darinya. 

Wajibnya menghilangkan najis, berdasarkan hadits yang menjelaskan 
siksa kubur bagi yang ddak membersihkan diri dari air seni. Suatu ancaman 
tentu saja berlaku bagi yang meninggalkan sesuatu yang wajib. Imam Mahk 
mengemukakan alasan mengenai hadits tersebut, bahwa boleh jadi karena 
dia membiarkan air seninya mengenai badannya lalu dia shalat tanpa 
bersuci, karena wudhu tidak sah dengan adanya najis tersebut. 

Tidak diragukan lagi, bahwa hadits-hadits yang memerintahkan 
membawa batu ke tempat buang air, dan perintah untuk bersuci, 
menunjukkan wajibnya menghilangkan najis, dan terdapat dalil najisnya 
air seni. 

Hadits tersebut merupakan dalil najisnya air seni manusia, karena huruf 
alij dan lam yang terdapat di awal kata al-baul dalam hadits tersebut 
sebagai pengganti dari mudhaj ilaih, yakni bauluhu (kencingnya), 
berdasarkan lafazh Al-Bukhari tentang siksaan dua penghuni kubur, 
dengan lafazh, “Dia tidak membersihkan diri dari kencingnya ” 322 barangsiapa 
yang menafsirkannya dengan semua kencing, dan memasukkan kencing 
unta ke dalamnya, seperti penulis dalam kitab Fath Al-Bari, maka sungguh 
dia telah melakukan kesalahan, dan telah kami jelaskan letak kesalahannya 
dalam footnote Fath Al-Bari. 


sii-Y 'dA* 'A -Jj? 1 j* A 'Jid 

96. Dan bagi Al-Hakim, “Kebanyakan siksaan kubur karena kencing. ” 323 
hadits ini sanadnya shahih. 


Tafsir Hadits 

Hadits tersebut sanadnya shahih, demikian komentarnya di sini. 
Sedangkan di dalam At-Talkhis, lafazhnya sebagai berikut, “Dan bagi Al- 
Hakim, Ahmad dan Ibnu Majah, ‘Kebanyakan siksa kubur karena kencing ” 324 
Abu Hatim menyatakan hadits ini cacat, dan berkata, “Menjadikannya 
matju’ adalah batil.” 

Dia tidak mengomentarinya sedikitpun, dan di sini dia menetapkan 
keshahihannya, sehingga kedua pendapatnya bertentangan, -sebagaimana 
yang Anda lihat-, dan pensyarah -rahimahullah- tidak mengetahui hal 


322 Ini adalah lafazh Muslim, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 

323 (&j*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jamt (1202) 

324 Ahmad (2/326) dan Ibnu Majah (348) 



<=j^utab ^Thaharah $ 203 

tersebut, lalu ia menyetujui pendapat itu di sini. Hadits ini memberikan 
pengertian sebagaimana hadits pertama. 

Ada perbedaan pendapat tentang orang yang tidak membersihkan air 
seni, apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Penyebab adanya 
perbedaan pendapat tersebut karena adanya hadits tentang dua orang 
penghuni kuburan yang disiksa, di mana pada lanjutan hadits tersebut 
beliau bersabda, Mereka berdua tidak, disiksa karena dosa besar. Ya, 
sesungguhnya itu adalah dosa besar. ” Kalimat itu beliau ucapkan setelah 
menjelaskan bahwa salah satunya disiksa karena tidak membersihkan air 
seninya. 

Ada yang mengatakan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menafikan bahwa keduanya disiksa bukan karena dosa besar, dan hal ini 
menunjukkan bahwa itu termasuk dosa kecil. Pendapat ini dapat dibantah 
bahwa sabda beliau, “Ya, sesungguhnya itu adalah dosa besar”, sebagai 
jawabannya. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah 
bukan dosa besar menurut keyakinan mereka berdua atau menurut kedua 
orang yang diajak bicara, padahal termasuk dosa besar di sisi Allah. Yang 
lain mengatakan, bukan termasuk dosa besar karena suht menjaganya. 
Pendapat ini ditegaskan oleh Al-Baghawi dan diperkuat oleh Ibnu Daqiq 
Al-'Id, dan ada yang mengatakan selain itu. Berdasarkan hal ini, maka ia 
termasuk dosa besar. 


Jj :Jl3 <up ai)S dJJlJ j> j&j AV 

o ' * * s 

JJ *ls—V ~^ J 0' jJJ-j <uLp 


0 


. ® ^ 0 0^1 , 


97. Dari Suraqah bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengajarkan kami tentang cara duduk 
di tempat buang air, yakni agar kami duduk bertumpu pada kaki kiri 
dan menegakkan kaki kanan. ” (HR. Al-Baihaqi dengan sanad 
yang lemah). 


Biografi Perawi 

Suraqah adalah Abu Sufyan Suraqah bin Mahk Ju‘syum, dialah orang 
yang kaki kudanya terbenam ketika menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi 


325 


Al-Baihaqi, dalam kitab Al-Kubra (1 /96) 



204 0 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

wa Sallam, ketika beliau melarikan diri dari Makkah, kisah tersebut sangat 
masyhur. Dalam hal itu Suraqah berkata kepada Abu Jahal, 

Demi Allah, wahai Abu Hakam, seandainya engkau menjaksikan 
Peristiwa yang luar biasa, sewaktu kudaku terbenam dalam tanah 
Niscaya kamu akan yakin dan takkan pernah ragu bahwasanja Muhammad 
Seorang rasuljang membawa bukti, maka siapakah jang berani menantangnya? 
Itulah di antara bait-bait syahrnya. Suraqah wafat pada tahun 24 H, 
pada awal pemerintahan khalifah Utsman. 

Tafsir Hadits 

Ada yang mengatakan bahwa hikmah perintah tersebut adalah untuk 
membantu memudahkan keluarnya kotoran, karena lambung terdapat pada 
bagian kiri. Ada pula yang berpendapat bahwa agar ia dapat bertumpu 
atas kaki kiri, dengan demikian penggunaan kaki kanan akan berkurang, 
karena kemuhaannya. 


iisl Jj_4 Jli :Jli 4' & J. 

oljj .ol y aJSo JJ lil aIp 


uJujt-A» dll-J 4?rlJ 

* * * " 


98. Dari Isa bin Yaydad dari ajahnja, ia berkata, “Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Apabila salah seorang dari kamu buang 
air kecil, hendaklah ia mengurut kemaluannja tiga kali. ” 326 (HR. Ibnu 
Majah dengan sanad yang lemah). 


Tafsir Hadits 

Hadits senada juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnd- nya, Al- 
Baihaqi, Ibnu Qani, Abu Nu‘aim dalam Al-Ma‘rifah, Abu Dawud dalam 
Al-Marasil, dan oleh Al-‘Uqaili dalam Adh-Dhu^a/a * 21 , semuanya 
bersumber dari riwayat Isa tersebut. 

Abu Nu‘aim berkata, “Isa dan ayahnya tidak dikenal”, sedang Uqaih 
berkata, “Tidak ada yang menguatkannya dan ia tidak diketahui kecuali 
dengannya”, dan Imam An-Nawawi mengatakan dalam Sjarh Al- 
Muhad^d^ab, para ulama sepakat bahwa hadits itu lemah. 


326 (Jyie) Hadits ini dha’if, Dha‘iflbnu Majah (330) dan Adh-Dha‘ifah (1621) 

327 Ahmad (4/347), Al-Baihaqi (1/113) dan Al-‘Uqaili (3/381,382) 



<=J*(jTAB J HAHARAH 0 205 


Hanya saja, pengertian hadits itu terdapat dalam Shahih Al-Bukhan 
dan Shahih Muslim , tentang periwayatan siksaan dua orang penghuni kubur, 
dari riwayat Ibnu Asakir, “Salah satunya tidak membersihkan diri dari 
kencingnya. ” Yakni, tidak menyelesaikan keluarnya air kencing sampai 
habis, ketika telah selesai, lalu air seninya keluar setelah berwudhu. 

Hikmahnya adalah, agar muncul dugaan kuat bahwa tidak ada lagi 
yang tersisa dalam kemaluannya, yang dikhawatirkan bisa menetes keluar. 
Sebagian ulama mewajibkan membersihkan air seni berdasarkan hadits 
salah seorang dari dua penghuni kubur yang disiksa, dan dia menjadi 
penguat bagi hadits dalam bab ini. 


jU—4^ & Jb> yi of: Jii iljlp ^ 

o j\ —JjI 01 : JUi JjJ Jt*. 

t, 

y j!j/J! d!jj .£.Laj! 

x ^ ' 

0 0 X y y , 

ti * l x Os X o ? o s o S os X 

• d ^ Oj-b <UP jAJi ^^j o^j^! 

/ s s * s ^ / / W / 


99. DarilbnuAbbasRadhiyallahuAnhumaiaberkata, “Sesungguhnya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bertanya kepadapenduduk Quba', 
Sesungguhnya Allah memuji kalian”, mereka menjawab, “Sesungguhnya 
kami juga menggunakan air setelah menggunakan batu. ” (HR. Al- 
Bazzar, dengan sanad yang lemah) 328 Asalnya menurut riwayat 
Abu Dawud 129 , dan dishahihkan oleh Ibnu Khupaimah dari hadits Abu 
Hurairah dengan tanpa menyebutkan hijarah (batu ). 330 


Tafsir Hadits 

-ATB azzar berkata, c< Kami tidak mengetahui seorangpun yang 
meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri selain Muhammad bin Abdil Aziz, 
dan tidak ada yang meriwayatkan darinya melainkan hanya puteranya. 
Muhammad itu lemah, dan riwayat darinya oleh Abdullah bin Syabib juga 
lemah.” 

Asalnya terdapat dalam Sunan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam As- 
Sunan 21 , dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau 


528 Al-Bazzar (247) 

129 (C^) Hadits ini shahih, ShahihAbi Dawud (44) 
m Shahih Ibtiu Khu^aitnah (1/45) 

' M Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidj (3100) 



206 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

bersabda, “Firman Allah Ta’ala,-’Di dalamnya ada orang-orangyang ingin 
membersihkan ditf- (QS. At-Taubah: 108), turun berkaitan dengan penduduk 
Ouba' , beliau bersabda, ‘Mereka beristinja dengan air lalu turunlah ayat ini 
pada mereka. ”’ Al-Mundziri berkata, “At-Tirrmdzi menambah keterangan, 
bahwa hadits itu gharib”, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu MajahA 2 

Hadits di atas dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadits Abu 
Hurairah tanpa menyebutkan al-hijarah (batu). Imam An-Nawawi 
mengatakan dalam Syarh Al-Muhadjdjab, “Yang terkenal dalam beberapa 
jalan hadits tersebut bahwa mereka biasa betistinja dengan air, dan tidak 
disebutkan bahwa mereka menggunakan batu dan air sekaligus. Pendapat 
ini dikuatkan oleh Ibnu Ar-Rif ah, behau mengatakan, Hal ini tidak 
dijumpai di dalam kitab-kitab hadits”, demikian pula yang dikatakan Al- 
Muhib Ath-Thabari. Penulis mengatakan, riwayat Al-Bazzar di atas 
menjelaskan tentang penduduk Quba , meskipun dinilai lemah. 

Saya (Ash-Shan £ ani) mengatakan, “Mungkin yang mereka maksudkan 
adalah tidak terdapat dalam kitab-kitab hadits dengan sanad yang shahih. 
Akan tetapi yang lebih baik adalah mengembalikannya sesuai dengan 
keterangan di dalam Al-Hmam, di mana dia menyatakan bahwa hal itu 
shahih. Dia mengatakan dalam Al-Badr, Imam An-Nawawi dapat 
dimaafkan, karena riwayat yang demikian itu bermacam-macam, tapi kalau 
ditehti sebenarnya tidaklah banyak. 

Saya katakan, “Dari semua uraian tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwa, istinja' dengan air lebih utama dari batu, menggunakan keduanya 
lebih baik lagi dari menggunakan salah satunya saja, setelah ada 
keterangan shahih dalam Al-Ilmam, dan kami tidak mendapatkan riwayat 
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa behau menggunakan 
keduanya sekahgus. 

Jumlah hadits dalam bab buang air sebanyak 21 hadits, sedangkan dalam 
Asy-Syarh ia mengatakan sebanyak 15 hadits, sepertinya dia menghitung 
hadits-hadits tentang laknat menjadi satu, tapi tidak ada alasan 
menjadikannya satu, karena haditsnya ada empat, yakni hadits yang 
diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Muslim, dari Mu adz oleh Abu 
Dawud, dari Ibnu Abbas oleh Ahmad, dan dari Ibnu Umar oleh Ath- 
Thabrani, para shahabat dan orang-orang yang meriwayatkannya berbeda. 
Demikian pula ia menganggap dua hadits yang melarang menghadap Kiblat 
dengan satu hadits, kedua hadits tersebut salah satunya diriwayatkan dari 
Salman oleh Muslim, dan dari Abu Ayyub oleh As-Sab‘ah (para perawi 
yang tujuh). 


332 Hadits ini shahih, Shahih Ihnu Majah (361) 



^/'Citab C/haharah 0 207 


8. MANDI DAN HUKUM JUNUB 


Al JS iU SJ'j Jti: JlS & Jil ' r »j ^jiijl 

'<£ (_5® 4-C^j j«JLw« atjj .s-LJt 2^' j.lllt :^lCj Jip 


100. Dari Abu Sa‘id Al-Khudri Kadhiyallahu Anhu, dia berkata, 
“Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Air itu dari 

air. ’ 833 (HR. Muslim lafazhnya dari Al-Bukhari). 


Tafsir Hadits 


Hadits di atas mengandung makna bahwa wajib mandi karena keluar 
mani. Kata air yang pertama adalah air yang sudah kita kenal, sedangkan 
kata air yang kedua adalah air mani (sperma). Susunan kahmat semacam 
ini dalam ilmu Badi‘ (ilmu tentang keindahan bahasa) disebut jinas tamm 
(persamaan dua kata, baik huruf, macam, jumlah huruf, dan susunannya, 
tapi berbeda maksudnya). Hakekat mandi adalah menuangkan air ke 
seluruh anggota tubuh. 

Ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya menggosok badan, ada 
yang mengatakan wajib, dan ada yang mengatakan tidak wajib. Sebenarnya 
perbedaan ini hanya dalam soal bahasa saja, karena sesungguhnya mandi 
yang disebutkan di dalam Al-Qur 'an adalah mencuci pada semua anggota 
wudhu, maka di sini ditegaskan menggosok karena termasuk di dalamnya. 
Adapun mandi, disebutkan dengan lafazh. 




“..dan jika kamu junub maka mandilah..” (QS. Al-Ma'idah: 6), kahmat 
mi melebihi dan sekadar mencuci, dan minimal menggosok. Allah 
membedakan ungkapan untuk mencuci dan mandi, hanyalah untuk 
memberikan pengertian adanya perbedaan antara keduanya. 

Adapun mencuci, secara zhahir menggosok tidak termasuk di dalam 
pengertiannya, di mana dikatakan, “Dia bermandikan keringat”, “Hujan 
membasahinya”, karenanya harus ada dalil lain yang menunjukkan adanya 
persyaratan menggosok pada waktu mencuci anggota wudhu, berbeda 
halnya dengan mandi junub dan mandi haidh, di mana disebutkan dengan 
lafazh ath-tathiir (bersuci) sebagaimana yang sering Anda dengarkan, 


(C^- 0 ) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (343) Shahih Al-Bukhari (292) 




208 # jSuBULUS-SALAM JttdPertama 


sedangkan mengenai mandi haidh, Allah Ta’ala berfirman, ( lili ) 

“..apabila mereka telah suci.T (QS. AI-Baqarah: 222). Hanya saja, akan 
disebutkan di dalam hadits Aisyah dan Maimunah yang menunjukkan 
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam cukup menghilangkan janabah 
dengan mencurahkan air (ke tubuhnya) tanpa menggosok. Hanya Allah 
yang lebih tahu tentang inti yang dimaksudkan dalam ungkapan-Nya 
membasuh anggota-anggota wudhu dengan kata gusl, sedangkan 
menghilangkan janabah diungkapkan dengan kata attathhir (bersuci), 
padahal caranya sama saja. 

Adapun al-mash (mengusap) adalah menyapukan (menjalankan) tangan 
atas sesuatu, yang mungkin ada yang terkena dan ada yang tidak terkena, 
maka tidak boleh mengatakan, “Tidak ada perbedaan antara membasuh 
dan mengusap kalau tidak disyaratkan menggosok.” 

Hadits mengenai masalah ini dinwayatkan oleh Mushm, sebagaimana 
dinisbatkan oleh penuhs kepadanya dalam kisah Utban bin Mahk, juga 
diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban 134 
dengan lafadz yang sama dengan hadits yang terdapat dalam bab ini. Imam 
Al-Bukhari meriwayatkan kisah tersebut tanpa menyebutkan haditsnya, 
oleh karenanya penyusun berkata, “Asalnya dalam Shahih Al-Bukhari”, 
yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Utban 
bin Malik, “Apabila engkau terburu-buru atau kekurangan air, maka 
hendaklah engkau berwudhu.” 335 

Hadits tersebut memiliki beberapa sanad dari sekelompok shahabat, 
seperti Abu Ayyub, Rafi’ bin Khudaij, Utban bin Mahk, Abu Hurairah 
dan Anas. 

Hadits itu menunjukkan dengan majhum hashr (pembatasan pengertian) 
yang dapat dipahami dari yang disandarkan kepadanya. Muslim 
meriwayatkan dengan lafazh, 

*di 'j* ^iJi cJ\ 

/■ ** S 

“Sesungguhnya air itu dari air. ” Maksudnya tidak wajib mandi kecuali 
karena keluar mani, dan tidak wajib mandi kalau hanya sebatas bertemunya 
dua khitan (alat kelamin). Pendapat ini yang dipegang oleh Dawud dan 
sebagian kecil dari kalangan shahabat dan tabi in. 

Menurut riwayat Al-Bukhari, bahwasanya Utsman pernah ditanya 
tentang laki-laki yang mencampuri istrinya dan tidak keluar mani, ia 
menjawab, “Cukup baginya berwudhu, seperti wudhu untuk shalat dan mencuci 


334 Hadits ini shahih, Shahih Abu Dawud (217) 

335 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (180) 


<=^UTAB <5.HAHARAH ® 209 

kemaluannya , Utsman berkata, “Aku mendengarnya dari Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam.” 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Alt, Az-Zubair, Thalhah, Ubay 
bin Ka b dan Abu Ayyub, dan dia me.marfu’kannya. kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Al-Bukhari berkata, “Mandi lebih hati-hati.” 
Jumhur ulama berkata, “Pemahaman ini di nasakh (dibatalkan hukumnya) 
°leh hadits dari Abu Hurairah berikut ini: 


4—IIp aill ai)! Ju : JlS j o ^ ^ 

JIjS J 0}J: puj SljJ .4 p 


101. DariAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Apabila seorang laki-laki 
duduk di antara empat cabang (istrinya), lalu ia melakukannya dengan 
sungguh-sungguh (mencampurinya), maka sungguh ia wajib mandi . ,?36 
(Muttafaq Alaih) Muslim menambahkan, “Sekalipun tidak keluar (mani). ” 


Penjelasan Kalimat 

“Apabila ia duduk (yaitu seorang laki-laki yang dapat dipahami dari 
redaksi hadits tersebut) di antara cabang—isterinya- (yaitu cabang perempuan 
(istrinya), bentukyiam? dari syu’bah yaitu merupakan bahasa kiasan dari 
jima ) yang empat, kemudian ia melakukannya dengan sungguh-sungguh 
(mencampurinya) (kata jaahada berarti bekerja keras dengan melakukan 
aktivitasnya, atau mencurahkan segala kemampuannya dalam 
melakukannya) maka sungguh telah wajib mandi (Dalam riwayat Muslim 

mcn ggunakan lafazh, Hsummaj tahada”, artinya, “Kemudian bersungguh- 
sungguh. j 

Sedangkan menurut riwayat Abu Dawud, 

JlSsJl 

/ / x / 

‘Dan melekatkan alat kelaminnya (laki-laki) pada kelamin (perempuan )’^ 1 , 
sebagai ganti dari kata Tsumma Ijtahada”, “Kemudian dia berusaha sungguh- 
sungguh. Penuhs berkata dalam Ai-Fath, ini menunjukkan bahwa kata 


Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (291) dan Shahih Uuslim (348) 
(C^) Hadits ini shahih, ShahihAbi Dawud (216) 


210 0 jStJBULUS-SALAM jilidPertama 


bersungguh-sungguh di sini merupakan kiasan dari bersetubuh. Muslim 
menambahkan, ‘Meskipun tidak keluar mani. ” 

Tafsir Hadits 

Yang dimaksud dengan empat cabang, ada yang mengatakan dua tangan 
dan dua kakinya. Dan ada yang mengatakan dua kaki dan dua pahanya, 
dan yang lain mengatakan kedua betis dan kedua pahanya. Dan ada pula 
yang mengatakan selain itu. Yang jelas semuanya merupakan kiasan dari 

jima’ (hubungan badan suami istri). 

Hadits inilah yang dijadikan dahl oleh jumhur ulama bahwa hadits 
“Air itu dari air”, telah dinasakh, mereka beralasan bahwa inilah yang 
terakhir dari kedua hal tersebut, berdasarkan hadits yang diriwayatkan 
oleh Ahmad dan yang lainnya dari Az-Zuhri dan Ubay bin Ka ab, bahwa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Bahwa para pemuda 
mengatakan, “Air dengan air itu adalah rukhshah (kelonggaran) jang Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membolehkannja pada permulaan Islam, 
kemudian memerintahkan mandi sesudah itu ”, hadits ini dishahihkan oleh Ibnu 
Khuzaimah dan Ibnu Hibban. 338 

Al-Ismaili mengatakan, “Hadits itu shahih menurut syarat Al-Bukhari 

dan itu jelas menunjukkan nasakh.” 

Seandainya nasakh tidak ditegaskan, maka hadits yang menyatakan 
wajib mandi meskt tidak keluar mani lebih kuat, karena manthuq (teks)nya 
hadits mewajibkan mandi, sedangkan yang mengatakan tidak wajib mandi, 
hanya berdasarkan majhum hadits, sedang manthuq (teks) lebih didahulukan 
dari pada majhum, sekahpun majhum sesuai dengan bara ah ashliah (hukum 
asal, yakni lepas dari kewajiban). 

Ayat Al-Qur‘an menguatkan manthuq hadits yang mewajibkan mandi, 
sebagaimana firman-Nya, 

“..dan jika kamu junub maka mandilah..” (QS. Al-Ma idah : 6). 

Asy-Syafi‘i berkata, “Bahasa Arab menunjukkan bahwa kata janabah 
pada hakikatnya dinamai jima’ (bersetubuh), sekahpun tidak keluar mam”, 
ia menambahkan, “Setiap orang yang diajak bicara bahwa si Fulan telah 
junub atas Fulanah dia sudah memahami bahwa ia telah bersetubuh 
dengannya meski tidak keluar mani. Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa 
tidak ada perbedaan bahwa zina yang mewajibkan dera adalah jima , meski 


”8 Hadits ini shahih, ShahihAbi Dawud (214) 




<=^UTAB HAHARAH $ 211 

tidak keluar mani.” Maka antara ayat dan hadits saling menguatkan 
wajibnya mandi lantaran bersetubuh. 


aIIp &\ J ‘jLj Jli : Jii 2i\ Jjj , \ . y 

Js- jh* • ’ Jl5 ji 4^ °J ts'j 'Jjj\ J 

iJ Cr^ jp-* 3 : J'-* j»! cJUs : jUU Slj 


102. Dari Anas Kadbiyallabu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda tentang perempuan jang bermimpi seperti 
mimpinya laki-laki, beliau bersabda, “Dia wajib mandi. ’ 839 (Muttafaq 
Alaih) Muslim menambahkan, “Ummu Salamah bertanya, “Apakah 
hal im terjadi juga pada perempuan)?” Beliau menjawab, ‘Ya, lalu 
dari mana terjadinya kesamaan ? ,94 ° 


Tafsir Hadits 

Al-Bukhari dan Mushm sepakat atas periwayatan hadits itu dari 
beberapa jalan (sanad), yaitu dari Ummu Salamah, Aisyah dan Anas. 

Permasalahan uu terjadi di kalangan para shahabat perempuan, seperti 
pada Khalwah binti Hakim menurut riwayat Ahmad, An-Nasa‘i dan Ibnu 
Majah. 341 Juga pernah terjadi pada Sahlah binti Suhail menurut riwayat 
Ath-Thabram 342 , juga pernah terjadi pada diri Busrah binti Shafwan 
menurut riwayat Ibnu Abu Syaibah. 343 

Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan bahwa perempuan 
bisa bermimpi bersetubuh seperti mimpinya laki-Iaki. Maksudnya bila 
keluar atr mam, sebagaimana riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Ya, jika dia melihat air. ” Yaitu mani setelah 
bangun tidur, dalam nwayat lain, “Merekaparaperempuan itu saudara lelaki. ” 
Dinwayatkan oleh imam yang lima, kecuali An-Nasa'i, dan hadits 
Aisyah. 344 Dalam hadits itu terkandung pengertian yang menunjukkan 


Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (282) dan Shahih Muslim (312) 

J ] ang men g atakan tm adalah Ummu Sulaim sebagaimana dalam Shahih Muslim (311) 
^ (Cr^) Hadits tni hasan, Shahih Ibnu Majah (607) 

Ath-Thabrani dalam kitab Al-Kabtr (24/292) 

43 Al-Mushannaf (1/80) 

Hadits ini hasan, Shahih At-Tirmidj (113) dan Abu Dawud (236) 


212 $ J^UBULUS-SALAM JiMPertama 

bahwa hal itu terjadi pada perempuan sebagaimana laki-laki, sekahgus 
membantah pendapat orang yang mengira bahwa air mani perempuan tidak 
keluar. 

Sabda behau, “Lalu dari mana terjadinya kesamaan?” merupakan bentuk 
kata tanya yang menunjukkan pengingkaran, juga sebagai penetapan 
bahwa anak itu terkadang mirip ayahnya, terkadang juga mirip ibunya, 
atau saudari ibunya. Yang mana di antara kedua air mani yang lebih 
dominan (banyak), maka kemiripan tersebut bagi yang lebih banyak. 


<uip Jil J : cJli '4^' ^ ^ 

J /j ,4— ZJj\ —ij ,2— i\JJ\ j* : f^-J 

JJjU Jj\ , SjlS °y\ o\jj . cJj" CAJ 


103. Dari Aisyah Radhijallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mandi karena empat perkara; karena junub, hari 
Jum'at, karena berbekam dan karena memandikan mayat. 345 (HR. 
Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah). 


Tafsir Hadits 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi 346 , di dalam 
sanadnya terdapat Mush c ab bin Syaibah, mengenai dirinya terdapat 
beberapa komentar. 

Hadits ini juga menunjukkan disyari‘atkannya mandi karena empat 
hal tadi. Adapun mandi junub, sudah jelas kewajibannya. Sedangkan 
mandi pada hari Jum‘at, mengenai hukum dan waktunya, terdapat 
perbedaan pendapat: 

Menurut jumhur ulama, hukumnya sunnah berdasarkan hadits dari 
Samurah, “B arangsiapa berwudhu di hari]um'at maka dia sudah melaksanakan 
sunnah dan sudah baik, dan barangsiapa yang mandi, maka mandi itu lebih 
utama”, akan dijelaskan sebentar lagi. Dawud dan sekelompok ulama 
mengatakan hukumnya wajib, berdasarkan hadits, ‘Mandi di hari Jum at 
hukumnya wajib bagi setiap orangyang sudah baligh , -akan dijelaskan sebentar 
lagi- dikeluarkan oleh yang tujuh dari hadits Abu Sa id, pendapat ini 
dijawab dengan alasan bahwa kata wajib itu ditafsirkan sunnah muakkad. 


345 Hadits ini dha’if, Dha‘ifAbu Dawud (348) 

346 Ahmad (1/152) dan Al-Baihaqi (1/299, 300) 



<=^Chab CThaharah $ 213 


Adapun mengenai waktu mandi, juga terdapat perbedaan pendapat; 
Menurut Al-Hadawiyah, waktunya mulai dari terbit fajar hari Jum‘at 
hingga waktu Ashar. Sedangkan menurut ulama lainnya, bahwa mandi 
tersebut adalah untuk shalat (Jum’at), dan tidak disyar‘atkan sesudahnya, 
sedang menurut pendapat pertama (Al-Hadawiyah) disyari‘atkan mandi 
setelah shalat Jum‘at selagi belum masuk waktu Ashar. 

Hadits yang mengatakan, “B arangsiapa jang mendatangi Jum'at, maka 
hendaklak ia mandi”, adalah dalil bagi pendapat kedua, sedangkan hadits 
Aisyah ini sesuai dengan yang pertama. 

Adapun mandi karena berbekam, ada yang mengatakan sunnah, dan 
telah dijelaskan pada hadits Anas, “Bahwasanya Rasnlullah Shallallahu 
A-laihi wa Sallam pernah berbekam, lalu shalat dan tidak berwudhu (terlebih 
dahulu). ” U7 Ini menunjukkan bahwa mandi setelah berbekam hukumnya 
sunnah, yang terkadang behau kerjakan, seperti dalam riwayat Aisyah 
ini, dan terkadang pula ditinggalkan, seperti dalam riwayat Anas. 
Diriwayatkan dari Ali JSadhiyallahu stnhu, “Mandi karena berbekam itu 
sunnah, apabila kamu sudah bersuci, itu cukup bagimu. ’* 48 

Adapun mandi setelah memandikan mayat, sudah dijelaskan 
sebelumnya. Dalam hal ini para ulama berbeda dalam tiga pendapat; ada 
yang mengatakan sunnah, pendapat ini lebih mendekati kebenaran. Ada 
yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan tidak sunnah. 


pIU Ip , Jb'i yi ® J-j* ^ £ 

tj\jj —d .—s o\jj . J—jl aJp auI j 

/ / . / / 

°l" * * ,0 

AJS- j 


104. Dari Abu Hurairah RLadhiyallahu Anhu ‘Tentang kisah Tsumamah bin 
Utsal, ketika dia memeluk Islam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam menyuruhnya mandi .” 349 (HR. Abdurrazzaq, asalnya 
Muttafaq Alaih). 350 


347 Sudah ditakhrij sebelumnya 

348 Al-Mushannaf, Ibnu Abi Syaibah (1 /48) 

349 Al-Mushannaf karya Abdurrazzaq (6/9,10) 

550 (C^) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (462) dan Shahih Muslim (1764) 



214 $ J^UBULUS-SALAM JilidPertama 

Biografi Perawi 

Tsumamah bin Utsal adalah seseorang yang bermadzhab Hanafi dan 
tokoh penduduk Al-Yamamah. 

Abdurrazzaq adalah seorang hafijh (penghapal hadits) besar, namanya 
Abdurrazzaq bin Hammam Ash-Shan‘ani, menyusun beberapa kitab, dan 
ia meriwayatkan hadits dari Ubaidillah bin Umar dan dari banyak para 
perawi, Ahmad, Ishaq, Ibnu Ma‘in dan Adz-Dzahabi meriwayatkan 
darinya. Adz-Dzahabi berkata, “Ia dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh 
lebih dari seorang ulama, hadits-haditsnya diriwayatkan dalam kitab-kitab 
shahih.” Ia termasuk orang yang luas pengetahuannya, meninggal dunia 
pada bulan Syawwal tahun 211 H. 

Penjelasan Kalimat 

“Yetika ia memeluk Islam (yaitu ketika dia baru masuk Islam) lalu ia 
disuruh mandi oleh Yasulullah Sahllallahu Alaihi wa Sallam. 

Tafsif Hadits 

Hadits ini adalah dalil disyari‘atkannya mandi bagi orang yang baru 
masuk Islam, kalimat “Beliau menyuruhnya” menunjukkan wajib. Dalam 
hal itu para ulama berbeda pendapat: 

Menurut Al-Hadawiyah, jika ia telah junub ketika masih kafir, maka 
dia wajib mandi junub, dan jika sudah pernah mandi junub semasa 
kafirnya, maka tidak ada hukum baginya (tidak wajib mandi). Hadits 
mengatakan, “lslam menghapus apa-apa yang sehelumnya , tidak sejalan 
dengan pendapat tadi. 

Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, jika sudah pernah mandi 
junub semasa kafirnya, maka dia tidak wajib mandi, dan menurut Asy- 
Syafi‘iyah dan yang lainnya, setelah masuk Islam dia tidak wajib mandi 
junub, berdasarkan hadits yang telah disebutkan yaitu, “Sesungguhnya Is- 
lam itu menghapus apa-apayang sehelumnya , adapun jika belum pernah junub 
semasa kafirnya, dia hanya disunnahkan mandi, tidak yang lainnya. 

Adapun Imam Ahmad, ia mengatakan, dia waib mandi secara mutlak, 
berdasarkan zhahirnya ayat Al-Qur‘an dan zhahirnya hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Qais bm Ashim, ia berkata, Aku 
menemui Uasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sewaktu aku ingin masuk 
Islam, lalu beliau memerintahkanku untuk mandi dengan airyang dicampur dengan 
daun bidara. ” 352 Dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa‘i seperti itu juga. 


351 Hadits ini shahih, Shahih Muslim (121) 

352 Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmid^i (605) 



^oASjtab S.haharah $ 215 


A 


(U—3 4^ Jsl j£' ot 

S~Js\ ^r'j>-\ .(«Jb»*-* ^ ^JlP L**r)j Ji JJLp : JU 


105. Dan /4£# 5" a‘id Radhiyallahu Anhu, “Bahwa Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Mandi pada hari ]um‘at hukumnya wajib 
bagi setiap orangyang sudah mimpi basah (baligh). ’ 853 (HR. As-Sab’ah). 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dijadikan dalil oleh Dawud mengenai wajibnya mandi pada 
hari Jum‘at, sedangkan Jumhur Ulama mentakwilkan hadits tersebut, 
sebagaimana yang sebentar lagi akan dijelaskan. 

Ada yang berpendapat, “Pada awal mulanya mandi diwajibkan, 
mengingat mereka hidup dalam kesuhtan dan umumnya pakaian mereka 
dari bahan wol, sementara mereka tinggal di wilayah yang udaranya panas. 
Mereka berkeringat sewaktu pergi menuju shalat Jum'at, maka Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan mereka untuk mandi, tetapi 
ketika Allah lapangkan kondisi mereka dan mereka sudah mengenakan 
bahan dari katun, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan 
mereka keringanan untuk (tidak) mandi. 


J —^ aSj! Jli : j!i am! Jp} . “ 

/ ^ 0 s Q ^ Ji Ji ° «) / J( 

J -“—(AJ jj jA :*JL -j js- Jsl 

/ / / / 


106. Dan Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, ‘ Barangsiapayang berwudhu 
pada hari Jum'at, berarti dia telah mengamalkan sunnah dan betapa 
nikmatnya, dan barangsiapa yang mandi, maka mandi lebih utama. ” 354 

(HR. Al-Khmasah dan dihasankan oleh At-Tirmidzi). 


Biografl Perawi 

Samurah bin Jundab adalah Abu Sa’id menurut kebanyakan pendapat. 
Samurah bin Jundab Al-Fazariy, sang tangan kanan golongan Anshar, 


353 (j^) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (858) dan Shahih Muslim (846) 
” 4 CS~J~) Hadits ini hasan, ShahihAbi Dawud (354) 



216 $ jSuBULUS-SALAM JiMPertama 

pernah tinggal di Kufah, dan menjadi gubernur Bashrah, ra termasuk 
orang Bashrah, termasuk penghafal hadits yang cukup banyak, menmggal 
dunia di Bashrah pada akhir tahun 59 H. 


Penjelasan Kalimat 

“Barangsiapayang berwudhupada han]um'at, herarti dia telah mengamalkan 
sunnah (artinya dia telah mengambil sunnah) dan mkmat (yaitu sunnah, 
atau dia telah mengambil keringanan itu (mandi) dan betapa mkmatnya 
keringanan itu, karena yang sunnah adalah mandi, atau dia melaksanakan 
yang wajib (wudhu) dan betapa nikmatnya yang wajib itu, karena wudhu 
hukumnya wajib) barangsiapa jang mandi, maka mandi itu lebih utama. 


Tafsir Hadits 

Hadits di atas dikeluarkan oleh imam yang hma dan dihasankan oleh 
At-Tirmidzi. Yang menshahihkan pendengaran Al-Hasan dan Samurah, 
maka hadits tersebut shahih, dan mengenai pendengarannya ltu terdapat 
perbedaan pendapat. 

Hadits tersebut adalah dalil tidak wajibnya mandi dan -sebagaimana 
yang Anda ketahui- menjadi dahl jumhur ulama atas hal ltu, juga sebagai 
dahl untuk mentakwilkan hadits yang mewajibkan mandi. Hanya saja, 
muncul pertanyaan, bagaimana bisa mandi yang hukumnya sunnah, lebih 
utama dari wudhu yang hukumnya wajib menurut ijma’ ulama? 
Jawabannya adalah, maksudnya bukanlah keutamaan atas wudhu ltu 
sendiri, tapi atas wudhu yang tidak disertai mandi, seakan-akan behau 
bersabda, “Barangsiapa jang berwudhu dan mandi, maka dia lebrh utama dan 
orangjang hanja berwudhu saja. 

DaUl lain yang menunjukkan tidak wajibnya mandi adalah hadits Mus- 


lim. 


'jg. jj> -psA j p ^ 3 ? 

\ ' - - 

“Barangsiapa jang berwudhu lalu ia membaguskan wudhunja, kemudian la 
pergi shalat Jum'at, dia mendengarkan khutbah dengan diam penuh perhatian, 
maka akan diampuni dosanja antara]um'at itu hingga]um'at benkutnja dan 
ditambah lagi tiga hari. ” 355 


355 (£>w>) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (857) 



^jSjtab Shaharah 0 217 


, Menu rut Dawud, hadits ini muqayyad (dibatasi) dengan hadits yang 
mewajibkan mandi, maka hadits yang dapat dijadikan hujjah adalah hadits 
Samurah, meskipun hadits yang mewajibkan lebih shahih, karena 
diriwayatk an oleh p e rawi ya ng tujuh. Berbeda dengan hadits Samurah 
yang tidak diri wayatk an oleh Im am Al-Bukhari dan Muslim, maka agar 
Tebi h hati -hati, he ndaknya seo rang mukmin tidak meninggalkan mandi 
pada hari Jum‘at. Dalam Al-Hadyu An-Nabam dikatakan, perintah mandi 
p adaliari JuttTaiTltu sangat dite gaskan, kewajibannya lebih kuat dari 
k ewapb an shal at witir, membaca bas malah dalam shalat, juga melebihi 
kewajiban berwudhu k arena meny entuh perempuan, karena menyentuh 
kemaluan, karena tertawa terbahak-bahak pada waktu shalat, karena 
keluar darah dari hidung (mimisan), karena berbekam dan karena muntah. 


aJjI JSi\ Sy*'j 015" : Jli Aill JSj .\ « V 

IJU^ ,LlkJlj S/j .lX p li jT>Jl &)i 


. ,£ * o. As 6 * ✓ 



107. Dari Ali Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam biasanya membacakan Al-Qur'an kepada kami selama 
beliau tidak junub . ” 356 (HR. Ahmad, dan Al-Khamsah), dan ini 
adalah lafat(h At-Tirmidyi dan ia menghasankannya, sedang Ibnu 
Hibban menilainya shahih. 


Tafsir Hadits 

Demikianlah menurut yang terdapat dalam cetakan Bulugh Al-Maram, 
tapi yang lebih bagus adalah, “Dan Al-Arba’ah”, dan memang dalam 
sebagiannya tertuhs seperti itu. 

Ini adalah lafazh At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, sedang Ibnu 
Hibban menilainya shahih. Penuhs dalam At-Talkhish mengatakan, “At- 
1 irmidzi, Ibnu As-Sakan, Abdul Haqq dan Al-Baghawi telah menghukumi 
akan keshahihan hadits tersebut.” Dan diriwayatkan oleh Ibnu 
Khuzaimah 357 dengan sanadnya dari Syu'bah, ia berkata, “Hadits ini adalah 
sepertiga modalku dan aku tidak pernah meriwayatkan hadits yang lebih 
baik dari ini.” 


356 (lyu>) Hadits ini dha’if, Dha‘if Abi Dawud (229) 

357 Shahih Ibnu Khu^aimah (1/104) 







218 0 (SlIBULUS-SALAM JMdPertama 


Adapun pendapat An-Nawawi yang mengatakan, “Kebanyakan ulama 
menyelisihi At-Tirmidzi, mereka menilai hadits ltu lemah.” Penu ls 
mengatakan, “Sesungguhnya pengkhususan An-Nawawi dengan hanya 
menyebutkan nama At-Tirmidzi yang menshahihkannya, merupakan dahl 
bahwa la tidak mengetahui ada yang menshahihkannya selam dia, dan 
telah kami sebutkan ulama yang menshahihkannya selain At-Tirmidzi 
Ad-Daraquthni telah meriwayatkan dari Ah secara mauquf acaa 
Al-Qur'an, selama salah seorang dan kamu tidak junub, jika dia sudah junub 
maka janganlah ia membacanya, walau satu buruf pun. a lts mi 

mendukung hadits dalam bab ini, (tidak boleh membaca Al-Qur an bagi 
yang junub), tapi Ibnu Khuzaimah mengatakan, di dalam hadits tersebut 
tidak terdapat hujjah yang melarang orang junub membaca Al-Qur an 
karena tidak terdapat larangan di dalamnya, itu hanyalah sebua 
keterangan tentang perbuatan (Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam), dan 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri tidak menjelaskan kalau dia tidak 


membaca Al-Qur'an karena behau sedang junub. 

Imam Al- Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa la berpendapat 

tidak mengapa orang junub membaca AJAiurlan. 3 

Adapun pendapat tentang nwayat, ‘T idak ada sesuatu yang membatast 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam atau melarangnya selain jinabah , 
dikeluarkan oleh Ahmad, dan para pcnulis kitab As-Sunan Ibnu 
Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Bazzar, Ad-Daraquthm dan Al- 
Baihaqi 360 , lebih jelas mengenai dalil keharaman membaca Al-Qur an agi 
yang junub dan pada hadits bab im. Pendapat tersebut tidaklah kuat, 
karena lafazh-la£azh dalam nwayat tersebut semuanya adalah informasi 
tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak membaca Al-Qur an 
ketika sedang junub, sikap behau yang tidak membaca Al-Qur an itu 
tidaklah bisa menjadi dalil atas suatu hukum tertentu karena telah 
disebutkan hadits Aisyah bahwa, “Behau Shallallahu Alatht wa Sallam 
senantiasa berdjikir pada setiap kondisinya’» 6 ' , kami sudah men,elaskan 
bahwa hadits Aisyah ini Aitakhshish oleh hadits Ali tadi. 

Akan tetapi sebenarnya, hadits tersebut tidak tegas menunjukkan 
keharamannya, tetapi mungkin saja behau meninggalkan bacaan -Qur an 
ketika sedang junub karena hukumnya makruh atau yang semacamnya 
akan tetapi Abu Ya‘la meriwayatkan dari Ali, ia berkata, A u perna 


358 Ad-Daraquthni (1/118) 

359 Shahih Al-Bukhari (1/116) 

360 Takhrijnya sudah dikemukakan sebelumnya. 

361 Takhrijnya telah dikemukakan sebelumnya. 



<=^Citab C/haharah $ 219 


melihat Kasulullah Shallallaku A.laihi wa Sallam berwudhu, kemudian membaca 
sesuatu dari ayat Al-Qur‘an ”, kemudian beliau bersabda, “Beginilah bagi orang 
yang tidak dalam keadaan junub, adapun bagi orang yangjunub, dia tidak boleh 
membacanya, walau satu ayat pun. ’ 962 

Al-Haitsami berkata, “Para perawinya adalah orang-orang yang 
terpercaya semuanya”, dan hadits menunjukkan keharaman membaca Al- 
Qur'an ketika junub, karena dalam hadits tersebut terdapat larangan, dan 
larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman, dan hadits ini 
memperkuat hadits sebelumnya. 

Adapun hadits Ibnu Abbas yang marju , “Jika ada salah seorang di antara 
kalian ingin mencampuri istrinya, lalu dia mengucapkan bismillah. ”Dalam hadits 
ini tidak terdapat dalil yang membolehkan orang yang junub membaca 
Al-Qur‘an, dan karena menggunakan lafazh tersebut yang tidak 
dimaksudkan membaca Al-Qur'an, juga bacaan basmalah dibaca sebelum 
mencampuri isterinya yang berarti dia belum dalam keadaan junub. 
Adapun hadits Ibnu Abu Syaibah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam apabila mencampuri istrinya, behau membaca. 




“Ya Allah, janganlah Engkau berikan bagi setan peranan dari apa (anak) 
yang Engkau anugerahkan padaku. ” Dalam hadits tersebut tidak terdapat 
tasmiyah , maka tidak bertentangan dengan hadits yang mengharamkannya. 


A 

Jll 


ailt j Jli : Jli <up aUI j (_£jA>Jl YjC ^jI . \ • A 

^ ^ # s s 

C45 SJi of nj p, Af j iii : A 

o A x z o 

* 'It t ' ti ' i' * .0 / *' o A A 

' 4jLi ) b«JI *^lj oljj ^ 


108. DanAbu Sa‘id Al-Khudri Kadhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullab 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila salah seorang di 
antara kalian mendatangi istrinya, kemudian dia ingin kembali, 
kendaklah dia berwudhu di antara keduanya dengan satu wudhu. ” 363 
(HR. Muslim), Al-Hakim menambahkan, “Karena sesungguhnya 
dengan wudhu lebih memberikan semangat untuk mengulanginya. ” 364 


362 Abu Ya’la (1/300) 

363 Hadits ini shahih, Shahih Muslim (308) 

364 Al-Mustadrak (1/254) 


220 0 UBULUS-SALAM jttdPertama 


Tafsir Hadits 

Dalam hadits ini, sepertinya Rasulullah ingin mempertegasnya, karena 
terkadang hanya dimaksudkan mencuci sebagian anggota wudhu. Maka 
dengan penegasan itu, behau menerangkan bahwa yang dikehendakinya 
adalah menurut syariat. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi 
disebutkan, “Seperti wudhunya untuk shalat, karena dengan wudhu lebih 
memberikan semangat untuk mengulanginya. ” 

Dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersebut terdapat 
dalil disyariatkannya wudhu bagi yang ingin mengulangi berhubungan 
dengan istrinya. Akan tetapi ada hadits yang mengatakan bahwa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah mencampuri istrinya, tidak 
memperbaharui wudhu antara keduanya, juga ada hadits yang menyatakan 
bahwa beliau mandi junub setiap kah selesai bercampur dengan istrinya. 
Semuanya diperbolehkan, sekahpun berwudhu hukumnya sunnah, hanya 
saja, yang memahngkan perintah tersebut dari wajib ta lil (pemberian 
alasan) dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. 


aSiI J o/‘. cJl5 j ‘CioL p ^ 

z «'. * * ** ' *' *\'/ ' ' /\' 


109. Dan bagi imamyang empat, dan Aisyah Wadhiyallahu Anha, dia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah tidur padahal beliau 
sedangjunub, tanpa menyentuh air. ” 365 Hadits ini malul (cacat). 


Tafsir Hadits 

Penulis telah menjelaskan alasan cacatnya, yaitu karena termasuk 
riwayat dari Abu Ishaq dari Al-Aswad dari Aisyah, Ahmad berkata, Ia 
itu tidak shahih”, dan Abu Dawud berkata, “Hadits ltu diragukan 
keshahihannya.” 

Alasannya adalah, karena Abu Ishaq tidak mendengarkannya dari Al- 
Aswad, akan tetapi dishahih kan oleh Al-Baihaqi dan ia berkata, “Ab u_ 
j shag betul-betul mendeng arkan hadits tersebut dari Al-Aswad, maka 
batallah perkataan bahwa uTama-ulama hadits telah sepakat akan 
kesalahan Abu Ishaq.” 

At-Tirmidzi mengatakan, “Andai hadits itu shahih, mungkin yang 
dimaksud Aisyah adalah beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak 


365 () Hadits ini shahih, Shahih Abt Dawud (228) 



<=^JTAB ^/haharah $ 221 


menyentuh air untuk mandi, maka saya (Ash-Shan'ani) katakan, “Hadits 
tersebut sesuai dengan hadits dalam Ash-Shahihain yang menjelaskan 
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu dan mencuci 
kemaluannya terlebih dahulu ketika akan tidur, makan, minum dan 
bercampur dengan istri behau.” 

Para ulama berbeda pendapat, apakah berwudhu itu wajib, ataukah 
tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak wajib, berdasarkan hadits bab ini 
yang menjelaskan bahwa behau tidak menyentuh air dan berdasarkan 
hadits tentang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menggilir istri-istri behau 
dengan satu kah mandi. Tidak diragukan bahwa yang mengklaim pendapat 
tersebut tidak terdapat padanya dalil ini. 

Dawud dan sekelompok ulama lainnya berpendapat mengenai 
wajibnya, karena disebutkan perintah mencuci dalam riwayat Mushm, 
Trlendaklah dia herwudhu kemudian tidur. ” 366 Juga dalam riwayat Al-Bukhari, 
“Cucilah kemaluanmu, kemudian berwudhu. ” 367 Asal dari suatu perintah 
adalah menunjukkan wajib. 

Jumhur ulama mentakwilkan bahwa hal itu menunjukkan sunnah, 
untuk mengkompromikan antara berbagai dalil tersebut, dan berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam 
Shahih keduanya dari hadits Umar berikut, “Bahwa ia bertanya kepada 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam , 


d\ l ygj p :Jis fiLi 


Apakah seseorang dan kami boleh tidur dalam keadaan junub?” Beliau 
menjawab, “Ya”, dan dia boleb berwudhu jika dia mau. ” 368 

Asalnya dalam Asb-Shahihain, 369 tetapi tanpa penambahan kata (jika 
dia mait), hanya saja, pentashihan dari orang yang menyebutkannya, ia 
meriwayatkannya dalam kitab Ash-Shahih dari kitabnya sudah cukup untuk 
menjadi pegangan. Dan diperkuat oleh hadits, “Dan beliau tidak menjentuh 
air”, dan tidak membutuhkan penakwilan At-Tirmidzi. Juga memperkuat 
hukum asal, yakni tidak diwajibkan berwudhu bagi orang yang ingin tidur 
dalam keadaan junub, sebagaimana pendapat jumhur ulama. 


366 (£=*“’) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (306) 

Al-Bukhan tidak menwayatkan dengan lafazh ini, Ash-Shan‘ani mendukung Ibnu 
Hajar dalam dugaan ini, lihat At-Talkhish (1/141) 

368 Shahih Ibnu Hibban (4/18) 

(C^> Hadlts ini shahih, Shahih Al-Bukhari (283) dan Shahih Muslim (306) 


222 0 jSuBULUS-SALAM JMdPertama 


cc Js isj( Sj^j oir: a oiis ;>j ^ 3 . u 

^^ip AC«~j (J ,4J»b J"~'*i* (Jr 4 J** 2 ^ 

^ a^jC?! JjpLC ,s.cii Ji>-tj jj ,tj>jj aS_? 

^—ip ^ysl-if j»J ,olliC CJ^i <U-tj ^Jp Jjvfl 


jCJj JaiJJlj ,aJLp (jii* .aJL>-j JCp j»J ,eAlC- yC 


110. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia herkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam apabila mandi junub, beliau memulai dengan mencuci 
kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya 
di atas tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudhu, 
lalu mengambil air, kemudian memasukkan jari-jari tangannya ke 
pangkal rambutnya, kemudian menuangkan di atas kepalanya tiga kali, 
kemudian menuangkan air ke sekujur tubuhnya, kemudian beliau mencuci 
kedua kakinya. ” 370 (Muttafaq Alaih, dan lafazh hadits tersebut 
milik Muslim) 


Penjelasan Kalimat 

“R asulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila mandi junub (yakni 
hendak mandi junub) beliau memulai dengan mencud kedua tangannya (dalam 
hadits Maimunah disebutkan, dua kah atau tiga kali) kemudian menuangkan 
(yaitu air) dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya, lalu mencuci 
kemaluannya, kemudian berwudhu (dalam hadits Matmunah, seperti wudhu 
untuk shalat) kemudian mengambil air kemudian memasukkan jarijari tangannya 
kepangkal rambutnya (yakni rambut kepalanya, dalam riwayat Al-Baihaqi 371 , 
“Behau menyela-nyela belahan kepalanya bagian kanan, lalu menelusuri 
pangkal rambutnya, kemudian behau mengerjakan pada belahan kepalanya 
bagian kiri dengan cara yang demikian pula) kemudian menuangkan di 
atas kepalanya tiga kah (lafadz hajanah berarti sepenuh telapak tangan, 
sebagaimana dalam An-PJihayah dan kitab Al-(Jjamus, boleh 
mengkasrahkan ha ' dan boleh menfathahkannya, sebagaimana dalam Al- 
Qamus, dan dalam hadits Maimunah, “Kemudian beiiau menuangkan air ke 
atas kepalanya dengan tiga kali sepenuh kedua telapak tangannya.” 3, ~ (Tapi 

370 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (283) dan Shahih Muslim (306) 

371 Al-Baihaqi (1/175) 

372 Sunan Ad-Daraquthni (1/113) 


<==Xutab JThaharah $ 223 

kebanyakan riwayat Muslim menggunakan kalimat, “S epenuh tapak 
tangannya , 3,3 dengan bentuk kata tunggal) kemudian beliau menuangkan 
(yaitu air) atas sekujur tubuhnya (yaitu tubuhnya yang belum terkena air) 
kemudian beliau mencuci kedua kakinya. ” 

Cr* ^ \\ 

4H V ju 

aLJL 

111. Dan bagi keduanya (yll-Bukhan dan Muslim), dari hadits Maimunah 
Kadhiyallahu Anha, Dalu beliau menyiram kemaluannya dan 
mencucinya dengan tangan kirinya, lalu beliau memukulkan tangannya 
ke tanah. ” Di dalam riwayat lainnya, “Beliau mengusap tangannya 
dengan debu, dan di akhirnya, “Kemudiian aku memberikan beliau sapu 
tangan, tetapi beliau menolaknya. ” Dan di dalam hadits itu, “Dan 
beliau mengibaskan air dengan tangannya. ” 374 

Tafsir Hadits 

Hadits Maimunah menyebutkan tentang cara mandi junub Nabi mulai 
dari awal hingga selesai, tetapi penuhs hanya mengambil apa yang tidak 
terdapat dalam hadits Aisyah. 

Di dalam riwayat lainnya, “Behau mengusap tangannya dengan debu, dan 
di akhirnya. Kemudiian aku memberikan beliau sapu tangan, tetapi beliau 
menolaknya. Dan di dalam hadits itu, “Dan beliau mengibaskan air dengan 
tangannya. ” 

Sebelum lafazh ini dalam hadits keduanya, “Kemudian beliau beranjak 
dari tempatnya, lalu mencuci kedua kakinya, lalu saya mendatanginya”, sampai 
akhirnya. 

Kedua hadits tersebut mencakup keterangan tata cara mandi junub mulai 
dari permulaan sampai akhirnya, dimulai dengan mencuci kedua tangan 
sebelum mencelupkannya ke dalam bejana ketika baru bangun dari tidur, 
sebagaimana yang ditegaskan hadits, jika mandinya dari bejana, dan di 
dalam hadits Maimunah ditaqyid (dibatasi) dengan dua atau tiga kali. 

Lafazh Kemudian beliau mencuci kemaluannya”. Di dalam kitab Asy-Syarh, 
sesungguhnya menurut zhahirnya hadits mencuci tangan itu diungkapkan 

373 (C<•"*) Hadits ini shahih, (317) 

374 <CA*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (254) dan Shahih Muslim (317) 


(*-* aILpj As-r° jS 

/ "" ^ / 

r— 1 14LL-J ‘X\jj 'je}i ' 

.osli s-llil JaJca 


224 0 Je0UBUL US-SALAM JMdPertama 

dalam bentuk umum, sehingga cukup sekah saja dan menggosok tangan 
ke tanah untuk menghilangkan bau di tangan, tidak disebutkan kalau 
behau mengulangi mencuci kemaluannya, padahal kalau saja bau masih 
ada ditangan, berarti bau juga masih melekat di kemaluan, inilah yang 
bisa dipahami dari hadits tersebut. 

Hadits ini juga menunjukkan bahwa air yang digunakan membersihkan 
tempat yang bernajis adalah suci lagi menyucikan, juga menunjukkan 
bahwa niat untuk mandi menghilangkan najis harus disertai dengan niat 
untuk menghilangkan hadats. Dan dijadikan dalil bahwa bau yang belum 
hilang setelah mencuci tempat yang terdapat najis tidaklah 
membahayakan, dan menunjukkan bahwa mandi junub (yang wajib) hanya 
sekali. 

Ini komentarnya, dan mungkin juga tidak ada lagi baunya akan tetapi 
behau menggosok tangannya ke tanah itu hanya untuk menghilangkan 
lengketnya tangan, jika betul bahwa bau tersebut sudah hilang. 

Adapun wudhu beliau sebelum mandi junub, boleh jadi seperti 
wudhunya untuk shalat, dan wudhu tersebut sah sebelum menghilangkan 
hadats besar. Membasuh anggota-anggota wudhu tersebut sudah 
mencukupi dari mandi junub. Kedua cara bersuci itu digabung, ini adalah 
pendapat Zaid bin Ah, Asy-Syafi‘i dan sekelompok ulama lainnya, bahkan 
Ibnu Baththal menukil bahwa para ulama telah ijrna 1 dalam hal tersebut. 

Mungkin juga beliau mencuci anggota wudhu untuk mandi junub, 
beliau mendahulukannya karena untuk memuliakannya, lalu beliau 
berwudhu untuk shalat. Tapi pendapat ini pada dasarnya tidak ada yang 
menukilnya. 

Mungkin juga wudhu beliau adalah untuk shalat, kemudian 
menuangkan air padanya beserta anggota tubuh lainnya dengan niat mandi 
junub. Tapi ungkapan (behau mencurahkan air ke sekujur tubuhnya) tidak 
sesuai dengan ungkapan ini, karena zhahirnya bahwa beliau mencurahkan 
air pada bagian tubuhnya yang belum terkena air, padahal kata sa ‘ir artinya 
yang tersisa bukan semuanya. Di dalam Al-Qamus dikatakan, bahwa kata 
sa‘ir artinya sisa, bukan semuanya seperti dugaan banyak orang. 

Dua hadits tersebut menjelaskan bahwa mencuci anggota wudhu cukup 
sekah saja, untuk mandi junub dan wudhu, dan tidak disyaratkan sahnya 
wudhu dengan hilangnya hadats besar. Adapun orang yang berpendapat 
bahwa keduanya (wudhu dan mandi junub) tidak menyatu, dan orang itu 
mesti berwudhu setelah sempurna mandinya, tidak ada dalil yang 
mendukung pendapat tersebut. 

Telah ditegaskan dalam Sunan Abu Dawud, “Babwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya mandi dan shalat sunnah dua raka ’at 



<=^UTAB <f/HAHARAH $ 225 


lalu shalat Subuh, dan tidak menyentuh air.” 375 Maka batallah pendapat yang 
mengatakan bahwa tidak terdapat dalam hadits Maimunah dan hadits 
Aisyah yang menyatakan bahwa behau melaksanakan shalat setelah mandi 
junub itu. Dan juga alasan bahwa wudhu dan mandi junub menjadi satu 
tidaklah sempurna, kecuali jika benar-benar ada hadits yang menyatakan 
bahwa beliau shalat setelah mandi junub. 

Kami katakan, “Sudah jelas dalam kitab SunanAbu Daipudhahwa behau 
melaksanakan shalat cukup dengan mandi junub saja (tanpa wudhu), 
memang betul, tidak disebutkan bahwa behau mengusap kepalanya ketika 
berwudhu sebelum mandi junub, kecuali hanya dikatakan, bahwa sudah 
tercakup dalam hadits Maimunah dengan lafazh, “Beliau berwudhu seperti 
wudhu untuk shalat.” 

Adapun ungkapan, “ Kemudian beliau mengguyurkan air”, kata 
mengguyurkan berarti mengahrkan air, ini dapat dijadikan dahl tidak 
wajibnya menggosok badan, karena yang namanya mandi tidak 
mengandung arti menggosok, sebab Maimunah sendiri menggunakan kata 
al-ghusl (mandi) sedangkan Aisyah menggunakan kata al-ifadhah 
(mengguyurkan), dan pengertiannya sama saja, kata al-ifadhah tidak 
mengandung arti menggosok, demikian pula kata al-ghusl. Al-Mawardi 
mengatakan, bahwa alasan tersebut tidak kuat, karena tetap saja ada 
perbedaan tentang persamaan arti al-ifadhah dan al-ghusl. 

Al-Mawardi berkata, “Tidak sempurna pengambilan dahl dengan hal 
itu; sebab ifadhah berarti gusl, sedang perbedaannya pada mandi yang 
dijadikan alasan.” 

Selanjutnya, apakah membasuh anggota wudhu ketika berwudhu 
sebelum mandi junub perlu diulangi tiga kah? Hal itu tidak disebutkan 
dalam hadits Aisyah dan Maimunah. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, “Tidak 
ada satu riwayat pun yang menyebutkan demikian”, penulis berkata, 
“Tetapi yang demikian ada dalam riwayat yang shahih dari Aisyah.” 

Mengenai ucapan Maimunah, “Bahwasanya beliau mengakhirkan 
membasuh dua kaki”, dan tidak terdapat dalam riwayat Aisyah. Ada yang 
berpendapat bahwa, mungkin saja dia mengulangi membasuh kedua 
kakinya setelah lebih dahulu dia mencuci keduanya untuk berwudhu, 
sesuai dengan zhahir ucapan Maimunah, “Beliau berwudhu seperti wudhu 
untuk shalat”, kalimat ini jelas menunjukkan masuknya kedua kaki dalam 
hal itu. 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang memilih 
mencucinya terlebih dahulu, ada yang memihh mengakhirkan mencuci 


(£=»'-«) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (250) 


226 #1 jSuBULUS-SALAM JMPertama 


keduanya. Dari keterangan di atas dapat diambil pengertian bolehnya 
memisahkan membasuh anggota-anggota wudhu. 

Adapun ucapan Maimunah, “Kemudian aku berikan beliau sapu tangan 
lalu beliau menolaknya”, itu terkandung dalil tidak disyaria'tkannya 
mengeringkan air pada anggota badan, dalam masalah ini terdapat 
beberapa pendapat, pendapat yang paling masyhur adalah sebaiknya tidak 
dilakukan, ada yang mengatakan boleh, dan ada pula yang mengatakan 
selain itu. 

Dalam hal tersebut terdapat dalil bahwa mengeringkan tangan dari air 
wudhu tidak apa-apa, pendapat ini bertentangan hadits, “Janganlah kamu 
mengeringkan tanganmu, karena itu adalah kipas anginnya setan. ” 376 Hanya 
saja, hadits ini dha’if, tidak dapat menandingi hadits di atas. 




,41J43 i; : ois : ^jis ft >. u r 

: 3_Jl^_ij - b\Zj\ Jlii 

C-ty J Js j! Jjjj ,')h ?~ 


112. Dari Ummu Salamah Kadhiyallahu A.nha, dia berkata, “Aku bertanya, 
‘Wahai Rasulullah, aku orangyang suka mengikat rambut kepalaku, 
apakah aku harus melepaskan ikatan itu ketika akan mandi junub?” 
Dalam riwayat lain, “Atau sewaktu mandi haidh? Behau menjawab, 
“Tidak usah, cukup bagimu menyiram kepalamu dengan tiga kali 
siraman. ’* 77 (HR. Muslim). 


Tafsir Hadits 

Adanya lafazh, “Aku mengikat rambut kepalaku”, sebagai ganti dari lafazh 
sya’rii (rambutku), seakan-akan penulis meriwayatkannya dengan makna, 
dan lafazh dhajr lebih dikenal. 

H adits te rsebut sebagai dalil bahwa wanita tidak wajib menguraikan 
rambutnya (membuka sanggul) sewaktu mandi junub, atau mandi haidh, 
juga tidak disyaratkan sampainya air ke pangkal-pangkal rambut. 


376 : Dhaij Al-Jami' (873) 

377 Hadits ini shahih, Mushm (330), riwayah yang ada kahmat (uaJ-J ) tidak benar, 
hhat Al-lrwd (1/168,169) 



/7haharah $ 227 

Mengenai hukum menguraikan rambut sewaktu mandi junub, terdapat 
perbedaan pendapat: 

Menu rut Al-Hadaw iyah, tidak wajib menguraikannya ketika mandi 
junub, tap i wajib hukumnya ketika mandi haidh atau nifas, berdasarkan 
sabda Rasulullah Shallallahu Al aihi wa Sallam kepada Aisyah, Lr XTraikan 
r ambutmu, kemudian mandilah. ’ 878 

Pendapat ini dapat dijawab, bahwa hadits tersebut bertentangan dengan 
hadits bab ini, padahal keduanya dapat dikompromikan, bahwa perintah 
menguraikan itu adalah sunnah, atau bisa juga dijawab bahwa rambut 
Ummu Salamah jarang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tahu 
kalau air pasti sampai ke pangkal rambutnya. 

Ada yang mengatakan, diwajibkan menguraikan rambut kalau air tidak 
bisa sampai ke pangkal rambut, dan jika air bisa sampai lantaran jarangnya 
rambut, maka tidak wajib menguraikannya, atau apabila rambutnya dijahn 
(diikat) maka perlu diuraikan, tapi jika tidak, maka tidak wajib diuraikan, 
karena air dapat sampai ke pangkalnya. 

Adapun hadits, ( | 'j** J t j) “Basahilah rambutmu dan 

bersihkanlah kulitmu” , 379 tidak dapat menyamai hadits Ummu Salamah. 
Adapun perbuatan Rasulullah Shailallahu Alaihi wa Sallam yaitu beliau 
memasukkan tangannya —sebagaimana telah dijelaskan dalam bab mandi 
junub- adalah perbuatan yang tidak menunjukkan wajib, lagi pula ini 
berkaitan dengan laki-laki dan hadits Ummu Salamah berkaitan dengan 
cara mandinya perempuan, demikianlah kesimpulan yang terdapat dalam 
Asy-Sjarh. 

Hadits Aisyah yang menceritakan ritual haji yang dilakukannya, di mana 
Aisyah berihram untuk umrah, kemudian dia haidh sebelum masuk 
Makkah, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk 
menguraikan rambutnya, menyisir, mandi dan bertahallul untuk haji. 
Aisyah ketika itu belum suci dari haidhnya, itu hanyalah mandi agar bersih 
bukan mandi haidh, sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan dengan 
hadits Ummu Salamah, juga tak butuh dengan berbagai macam penafsiran 
yang amat lemah tadi, karena membedakan antara rambut yang jarang 
dan yang tebal harus ada dalilnya. 

Pendapat bahwa yang terikat dan yang lain tidak, dan ungkapan tentang 
keduanya dari perawi dengan lafazh menguraikan, merupakan pendapat 
yang tidak punya dalil. 

378 (b»p^) Hadits ini shahih, Shahih Ibnu Majah (646) 

379 Akan dijelaskan takhrijnya sebentar lagiinsya Allah 





228 $ jSuBULUS-SALAM JiBdPertama 

Dalam masalah ini haditsnya sudah jelas; Ad-Daraquthni meriwayatkan 
dalam Kitab Al-Afrad, Ath-Thabrani dan Al-Khathib meriwayatkan dalam 
At-Talkhis, dan Adh-Diya‘ Al-Maqdisi dari Anas secara marfu\ ‘Apabila 
seorang perempuan mandi haidh, dia harus menguraikan rambutnya dengan 
sungguh-sungguh, lalu membasuhnya dengan daun khathmi, dan beberapa curahan, 
dan apabila mandi junub, dia harus menuangkan air ke atas kepalanya dengan 
sungguh-sungguh lalu memeras rambutnya. ” 380 

Hadits ini, meskipun diriwayatkan oleh Adh-Diya‘ Al-Maqdisi —dan 
dia mensyarat hadits yang diriwayatkannya shahih- namun menimbulkan 
ghann (keraguan) untuk pengamalannya, dan dipahami sebagai sunnah, 
karena ada penyebutan daun khathmi dan beberapa curahan, karena tidak 
ada yang menyatakan wajib menggunakan keduanya. Ia hanyalah qarinah 
yang menunjukkan sunnah, sedangkan hadits Ummu Salamah 
menunjukkan wajib, sebagaimana ia katakan, “Cukup bagimu”, apabila ia 
menambah dengan mengurai rambut, maka itu sunnah. 

Da lil yang menun ju kkan tidak waji bny a, adalah yang diriwayatkan oleh 
Muslim dan Ahmad. ‘Telah samp ai keA isyah berita bahwa Ibnu Amr menyuruh 
wanita mengurai rambutnya ketika mandi, Aisyah mengatakan, “Aneh sekali Ibnu 
Umar, mengapa dia menyuruh perempuan mehguraikan rambutnya, mengapa dia 
tidak menyuruh mereka mencukur rambut sekalian? Sungguh aku pernah mandi 
bersama Kasululiah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari satu bejana, maka aku 
tidak menuangkan air ke atas kepalaku lebih dari tiga tuangan. ’ 9S1 Sekalipun 
haditsnya tentang mandi junub dan zhahirnya apa yang dikutip dari Ibnu 
Umar menyuruh perempuan menguraikan ramputnya secara mutlak baik 
ketika mandi haidh maupun mandi junub. 


<* _Jlp aill <d)! J y-»j J^* ' C-Jli aI)! ‘CLjls- . \ ) V 

JjlS j_jl oljj .U-JLJr ^Jl J^-l 



113. Dari Aisyah Kadhiyallahu Anha, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya aku tidak menghalalkan 
masjid bagi wanitayang sedang haidh dan junub. ’ 582 (HR. Abu Dawud, 
dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah). 


380 Adh-Dhiya‘ dalam Al-Mukbtaar (5/69, dan Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (1 /260) 

381 Hadits ini shahih, Muslim (331) 

382 ( Lm» ) Hadits ini dha’if, Dha‘ifAbi Dawud (232) 






<=^<jtab ^Thaharah $ 229 


Penjelasan Kalimat 

“Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid (yakni masuk dan menetap 
di dalamnya) bagi wanita yang sedang haidh dan junub. ” 

Tafsir Hadits 

Mengenai hadits ini, Ibnu Rif‘ah berpendapat bahwa di antara 
perawinya ada yang ?natruk. Pendapatnya ini tidak perlu didengarkan karena 
telah dibantah oleh sebagian ulama. 

Hadits tersebut adalah dahl tidak bolehnya perempuan yang sedang 
haidh dan junub masuk ke dalam masjid, demikianlah menurut pendapat 
jumhur ulama. Sementara Dawud dan ulama lainnya mengatakan boleh, 
sepertinya pendapatnya ini berdasarkan al-bara‘ah al-ashliah (hukum 
asalnya, terlepas dari kewajiban), dan hadits ini tidak dapat mengangkat 
hukum asal tersebut. 

Adapun melewati masjid bagi yang haidh dan junub, ada yang 
mengatakan boleh, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, 
“..terkecuali sekedar berlalu saja.T (QS. An-Nisa': 43) mengenai yang junub, 
sedangkan perempuan haidh diqiaskan padanya. Yang dimaksud dalam 
ayat itu adalah tempat-tempat shalat. 

Pendapat tersebut dapat dijawab, bahwa ayat itu berkenaan dengan 
orang yang junubnya terjadi di dalam masjid, maka dia harus keluar untuk 
mandi, ini berbeda dengan zhahirnya ayat tersebut. Dan terdapat 
penafsiran yang lain mengenai ayat ini. 


Sii iiii j \f\ jrciii ^i 14^3 . u i 
. 4 * .^°l & V 1*4 CilwJ A^-lJ ±j 44 

* s S S / S 0 S 0 s s ' / 

1*4 ^l Sljj 


114. Dan dannya Radhiyallahu /inha, dia berkata, “Aku pernah mandi 
junub barsama Rasulullah Shallallahu A-laihi wa Sallam dari satu 
bejana, tangan kami saling berebutan mengambil air dari dalam bejana 
itu. ” 383 (Muttafaq 'Alaih) Ibnu Hibban menambahkan, ‘T)an tangan- 
tangan kami saling bertemu. ” 384 


383 (C^) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (261) dan Mushm (321) 

384 Shahih Ibnu Hibban (3/395) 



230 $ $ UBULUS-SALAM JilidPertama 


Tafsir Hadits 

Hadits ini adalah dalil bolehnya suami istri mandi junub bersama dari 
air yang sama dalam satu bejana, kebolehan ini sebagai hukum asal, 
pembahasan tentang masalah ini sudah dipaparkan pada bab al-miyab (air). 


4_liP c )J j 0^ 

, J.* I jl jf J , I ,4j^r 5 J5" 01 \^X1mJ 

t.'*' , 5 . 0 #. - ,> " 

oIa*05j jOij jji oljj 


115. D^n' Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “JLasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersahda, “Sesungguhnya di bawah setiap 
helai ramhut ada jinahat, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah 
kulit. ’ 685 (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, keduanya 
menilai hadits ini dha if) 


Penjelasan Kalimat 

“Sesungguhnya di bajuah setiap helai ramhut ada jinabat (karena jika di 
bawahnya saja terdapat janabat, apalagi di rambut itu sendiri, maka ia 
menyebutkan secara tersendiri mencuci rambut atas hukum tersebut 
karena di bawah setiap helai rambut ada janabat).” 

Tafsir Hadits 

Abu Dawud dan At-Tirmidzi mendha’ifk:an hadits di atas, karena 
menurut keduanya hadits tersebut dari riwayat Al-Harits bin Wajih. Abu 
Dawud mengatakan haditsnya mungkar, dan dia adalah perawi yang 
lemah. At-Tirmidzi mengatakan haditsnya gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali dari Al-Harits, padahal hadits syaikh (guru)nya 
tidak begitu. Asy-Syafi‘i menuturkan, “Hadits ini tidak kuat.” Sementara 
Al-Baihaqi berkata, “Para ulama hadits mengingkari hadits tersebut, 
seperti Al-Bukhari, Abu Dawud dan lainnya.” 

Hanya saja, dalam bab ini terdapat hadits dari Ali Kadhiyallahu Anhu 
yang diriwayatkan secara matju\ “Barangsiapa yang meninggalkan janabat 
pada sehelai rambutnya dengan tidak mencucinya, maka dia harus mengerjakan 
begini dan begitu. ” 386 Oleh sebab itu, aku kibas-kibaskan kepalaku tiga 
kah, yang demikian ltu sudah mencukupinya. 

385 Hadits ini dha’if, Dha‘ifAbi Dawud (248) dan At-Tirmidzi (106) 

386 (Li yd 1 ) Hadits ini dha’if, Dha ‘i/Abi Dawud (249) 


<=^^JTAB ^/haharah $ 231 


Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh penuhs, hanya saja, Ibnu 
Katsir mengomentarinya dalam Al-Irsjad, bahwa hadits Ali tersebut 
termasuk riwayat ‘Atha bin As-Sa‘ib, dia jelek hafalannya. An-Nawawi 
berkata, “Sesungguhnya haditsnya dha’ij. 

Saya katakan, “Sebab timbulnya perbedaan ulama tentang penilaian 
shahih dan dha'ifnya hadits tersebut, karena Atha' bin As-Sa'ib hafalannya 
rancu di akhir usianya. Oleh karena itu, barangsiapa yang meriwayatkan 
darinya sebelum dia pikun, maka riwayatnya shahih, sebaliknya, siapa 
yang meriwayatkan darinya setelah dia pikun, maka riwayatnya lemah.” 

Adapun hadits Ali ini, mereka berbeda pendapat, apakah ia 
meriwayatkannya sebelum dia pikun atau sesudahnya? Itulah penyebab 
timbulnya perbedaan pada penilaian shahih dan dha‘ifnya. Dan yang benar 
tawaqquf (tidak memberi penilaian) apakah shahih atau dha‘if sampai 
masalahnya jelas. Ada yang mengatakan, yang benar adalah hadits tersebut 
mauquf atas Ah. 

Hadits tersebut adalah dalil wajibnya mencuci sekujur tubuh ketika 
mandi junub dan tidak dimaafkan jika ada yang tertinggal sedikitpun. 
Ada yang mengatakan, “Itu sudah menjadi ijma’ ulama, kecuali kumur- 
kumur dan istinsyaq (memasukkan air ke hidung) terdapat perbedaan 
pendapat.” Ada yang mengatakan kedua-duanya wajib, berdasarkan hadits 
ini, ada juga yang mengatakan keduanya tidak wajib, berdasarkan hadits 
Aisyah dan Maimunah yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya saja, hadits 
yang mewajibkan keduanya tidak shahih, dan ttdak dapat mengalahkan 
hadits yang tidak mewajibkan. 

Adapun hadits yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam berwudhu seperti wudhu untuk shalat, itu hanyalah perbuatan yang 
tidak menetapkan hukum wajib. Hanya saja, ada yang mengatakan itu 
sebagai keterangan bagi yang masih mujmal (global), karena (mandi) yang 
terdapat dalam Al-Qur'‘an masih mujmal, dan dijelaskan dengan praktek 
(beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam ). 



m 


116. Dan bagi Ahmad dari Aisjah Hadhiyallahu Anha, “Sama dengan hadits 
sebelumnya. ” 387 Danpadanja terdapat rawijang majhul (tidak dikenal 
identitasnja). 


387 Al-Musnad (6/110,111) 


232 0 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


Penulis tidak menyebutkan hadits tersebut dalam At-Talkhish, dan tidak 
menentukan siapa (yang dimaksud tidak dikenal). Dan jika ada perawinya 
tidak dikenal, maka hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Hadits- 
hadits yang ada dalam bab ini berjumlah 17 hadits. 

9. TAYAMMUM 

Tayammum secara bahasa berarti sengaja. Sedangkan secara istilah 
berarti sengaja memakai debu untuk mengusap muka dan kedua tangan 
dengan niat untuk melaksanakan shalat dan semacamnya. 

Para ulama berbeda pendapat tentang status tayammum, apakah ia 
rukhshah (suatu keringanan) atau asjimah (ketetapan yang diwajibkan). 
Ada yang berpendapat ketika tidak ada air ia menjadi ‘asjimah, dan ketika 
tidak ada ud^ur, ia menjadi rukhshah (keringanan) saja. 


& y \ 


jl £ . \\ V 


0 o iS , t O t O / I « i j » •* 0 I * 0 S t O. O * . _ 

0l -PO ya3J 

LiTjS»! J^rj lAaJw. 'J ol^rj 


117. Dan />/« Abdullah Kadhiyallahu Anhu, bahwa Kasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku telah diberi lima perkara 
yang tidak pernah diberikan kepada seorangpun sebelumku: Aku 
ditolong dengan ketakutan musuh sejauh perjalanan satu bulan, dijadikan 
bagiku bumi sebagai masjid dan alat untuk bersuci, maka siapa yang 
sudah sampai padanya waktu shalat, hendaklah ia melaksanakan 
shalal. ” 38S Dan beliau menyebutkan hadits. 

Penjelasan Kalimat 

“iiahwa Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda (yaitu, behau 
menceritakan tentang nikmat Allah padanya dan menjelaskan hukum- 
hukum syari'atnya) Aku diberikan (tanpa menyebutkan siapa fa’il (pelaku) 
yang memberinya, karena sudah diketahui) lima hal (yaitu kemuhaan, 
keutamaan, atau kelebihan, dan yang terakhir ini lebih sesuai dengan sabda 


(jjw’) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (335) dan Mushm (521) 


<=^Citab //haharah 233 

beliau) belum pernah dibenkan kepada seorangpun sebelumku (dan sudah 
maklum bahwa juga tidak diberikan kepada seorangpun sesudahnya, 
sehingga betul-betul menjadi keistimewaan baginya, karena yang disebut 
keistimewaan adalah apa yang terdapat pada sesuatu dan tidak terdapat 
pada yang lainnya. Majhum (pengertian) jumlah bilangan bukanlah yang 
dimaksud, karena telah ditegaskan bahwa behau diberi keistimewaan lebih 
dari hma macam tadi. As-Suyuthi menyebutkannya secara nnci dalam 
Al-Khasha ish dan mencapai lebih dari dua ratus. Secara global behau 
jelaskan) Aku diberikan pertolongan dengan ketakutan musuh (yakni 
kekhawatiran) sejauh perjalanan selama satu bulan (yaitu antara aku dan 
musuhku sejuah perjalanan sebulan, Ath-Thabari meriwayatkan “Aku 
ditolong dengan ketakutan musuhku sejauh perjalanan dua bulan. ” 389 Dia juga 
meriwayatkan penafsiran hadits hu dari As-Sa'ib bin Yazid, dengan lafazh, 
S ebulan sebe/umnya dan sebulan sesudahnya . 390 Ada yang mengatakan, hanya 
disebutkan selama sebulan, karena belum pernah terjadi peperangan antara 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan musuh-musuhnya melebihi jarak 
mi, dan behau selalu menang walaupun behau sendinan. Mengenai apakah 
hal itu terjadi bagi umatnya, terjadi perbedaan) dan dijadikan bumi itu bagiku 
sebagai masjid (yakni tempat sujud, dan tidak dikhususkan bumi itu sebagai 
tempat sujud sedang yang lainnya tidak boleh, hal ini tidak ada pada selain 
beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam , sebagaimana dijelaskan dalam sebuah 
riwayat, Orang sebelumku hanya bisa melaksanakan shalat di gereja-gereja 
mereka saja”j 91 dalam riwayat lain dikatakan, “Belum pernah ada seorang 
nabipun yang shalat kecuali setelah dia sampai ke mthrabnya. ’* 92 Hadits ini 
menjadi dasar bahwa keistimewaan-keistimewaan itu tidak pernah 
diberikan kepada seorangpun dan nabi-nabi sebelumnya) dan dapat 
digunakan bersuci (yang dengannya shalat dibolehkan). 

Tafsir Hadits 

Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa debu dapat menghapus 
hadats seperi air, karena keduanya sama-sama mensucikan, tapi ada yang 
tidak sependapat dengan itu, dikatakan, yang memihki kesucian dan dapat 
dijadikan bersuci yang dengannya boleh melaksanakan shalat adalah 
seperti air. 


38 9 A.l-Mu‘jam Al-Kabir (11/64) 

390 Al-Mujam Al-Kabir (7/ 154,155) 

391 Ahmad (2/222) 

392 Al-Baihaqi dalam AI-Kubra (2/433) 


234 H $UBULUS-SALAM JilidPertama 

Hadits tersebut juga menunjukkan bolehnya bertayammum dengan 
semua bagian bumi. Dalam satu riwayat dikatakan, “Dijadikan bagiku dan 
umatku semua bagian bumi itu sebagai masjid dan alat bersuci. ” Hadits ini dari 
Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. 393 
Orang yang melarang hal tersebut dengan berdasarkan dalil sabda behau 
dalam sebagian riwayat A.sh-Shahih, “Dan debunya dijadikan alat suci. ’ 694 (HR. 
Muslim). Dalam hadits ini tidak ada dalil yang mensyaratkan debu, 
sebagaimana yang telah Anda ketahui dalam ilmu ushul fiqh bahwa 
penyebutan sebagian dari sesuatu yang umum tidaklah membatasi 
keumumannya, dan yang demikian adalah pengertian istilah yang tidak 
bisa diamalkan menurut para pen -tahqiq (peneliti) hadits. 

Memang betul, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’a/a disebutkan 
tentang ayat tayammum dalam surat Al-Ma £ idah ayat 6 ada lafazh () 
“...dengan tanah itu”, sebagai dalil bahwa yang dimaksud adalah debu, 
karena kata min menunjukkan pengertian sebagian, sebagaimana dikatakan 
dalam kitab yU-Kasjisjaf “Tidak ada seorang Arab pun yang memahami 
perkataan, “Aku mengusap kepalaku min (dengan sebagian) minyak dan 
debu’, kecuali dengan arti sebagian.” Dan pengertian “sebagian” tidak 
mungkin bisa terjadi kecuali pada mengusap dengan debu, bukan dengan 
batu dan yang lainnya. 

Sabda beliau, “...maka siapa saja (umum pada setiap orang) masuk 
padanya (waktu) shalat, maka hendaklah ia shalat..” yaitu dalam kondisi 
bagaimanapun, sekalipun ddak menemukan masjid ataupun air, yakni 
dengan bertayammum, sebagaimana yang dijelaskan oleh riwayat Abu 
Umamah, “Siapa saja dari umatkuyang mendapatkan waktu shalat sudah tiba, 
sementara dia tidak mendapatkan air, maka dia akan mendapatkan tanah itu 
sebagai masjid dan suci (dan dapat dijadikan bersuci)”, di lain riwayat dikatakan, 
“Maka pada tanah itulah tempat ia shalat dan bersuci. ” Dan dalam hadits itu 
juga terkandung pengertian bahwa tidak wajib mencari air bagi orang yang 
tidak menemukan air. 

Lalu ia menyebutkan hadits tersebut, yakni Jabir menyebutkan lanjutan 
hadits tersebut, karena yang disebutkan pada ashnya hanya dua, dan kami 
akan menyebutkan yang lainnya; 

Yang ketiga, beliau bersabda, “Dan dihalalkan bagiku harta rampasan. 
Dalam riwayat lain dengan kata, al-maghaanim, artinya harta rampasan 
perang. Al-Khaththabi mengatakan bahwa orang-orang terdahulu dapat 
dikelompokkan menjadi dua kelompak: Ada kelompok yang tidak 


393 Al-Musnad (5/248) 

354 (£?*-*) Hadits ini shahih, Muslim (522) 


<^£itab ^Thaharah <0 235 


dimnkan berjihad sehingga mereka tidak mendapatkan harta rampasan 
perang, sementara kelompok lain diizinkan berjihad, tapi apabila mereka 
mendapatkan rampasan perang, tidak halal bagi mereka memakannya 
sedikitpun, maka datanglah api yang membakarnya. 

Ada yang mengatakan, “Dibolehkan bagiku menggunakan harta 
rampasan itu, dengan memberikan bagian yang lebih, memilih atau 
membagikannya bagi yang berperang, sebagaimana firman Allah Ta’ala, 

JjijJ \j Js 

,c Katakanlah, “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul.. ” 

(QS. Al-Anfal: 1). 

Yang keempat, behau bersabda, “Aku diberikan (hak memberi) syafa'at’\ 
di dalam Asy-Syarh disebutkan ada 12 macam syafa'at, ia menyimpulkan 
bahwa masing-masing syafa'at itu khusus untuk Rasulullah, walaupun 
sebagiannya juga bagi yang lainnya. Atau mungkin juga yang dimaksud 
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi lva Sallam adalah syafa'at u^hma, yaitu 
tentang memindahkan manusia dari al-mauqif (padang Mahsyar), karena 
dialah yang paling sempurna. Kemuhaannya tampak bagi semua orang 
yang berada di al-mauqif (padang mahsyar). 

Yang kelima, behau bersabda, “Biasanya nabi-nabi sebelumku diutus hanya 
untuk umatnya saja dan aku diutus kepada umat manusia seluruhnya”, keumuman 
risalah (kerasulan), khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi iva Sallam. 
Adapun Nabi Nuh, hanya diutus untuk kaumnya saja. Walaupun setelah 
orang yang mendustakannya ditenggelamkan, dia diutus untuk seluruh 
penduduk bumi, karena yang tersisa hanyalah orang-orang mukmin, tetapi 
bukan umum pada awal kenabian behau. Ada yang mengatakan tidak 
demikian. 

Dari semua itu dapat dimengerti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam diisdmewakan dengan tiap-tiap satu dari kelima keistimewaan 
itu, bukan dengan kesemuaannya sekahgus, ada yang mengatakan bahwa 
pada salah satu keistimewaan itu dimihki juga oleh nabi lainnya, tetapi 
pendapat ini tidak benar. 

Dalam hadits tersebut terdapat kandungan yang sangat mulia, yang 
dijelaskan dalam kitab-kitab induk. 

Seharusnya, penuhs menyebutkan setelah dia mengatakan, “Lalu ia 
menyebutkan hadits tersebut.” Kemudian melanjutkan dengan, “Dan 
dalam hadits Hudzaifah..dst, karena tetap saja masih tersisa dari hadits 
Jabir tersebut tidak dinisbatkan kepada perawinya, sekalipun sudah 
dipahami kalau hadits tersebut adalah Muttafaq Alaih, karena ada 
lanjutannya, yaitu hadits berikut ini: 


236 0 jJuBULUS-SALAM JilidPertama 


. ,/. s A/o £ o , A s . o A ✓ 0 /o 

U LgJjy C-JjOrJ Ajs- f AX 


A // / , 

0>/0 > O/ ^ ^ . .° •/ 

<up aUi a-sjA?- 


^j . ^ A 

*ai jujjjisi ,\j& 


118. Dalam hadits Hud^aijah Radhiyallahu Anhuyang diriwayatkan oleh 
Muslim (Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda), “Dan dijadikan 
dehunya suci bagi kami, apabila kami tidak menemukan air. ’ 595 
Yang saya maksudkan adalah ucapannya, ‘Dalam hadits Hudzaifah 
Kadhiyallahu Anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, “Dan dijadikan debunya 
suci bagi kami, apabila kami tidak menemukan air. ” Taqyid (pembatasan) sesuai 
dengan ayat Al-Qur'an yang diungkapkan dalam hadits pertama, 
sebagaimana yang telah kami jelaskan. 


•'<J v'> y^y ^ J* cJj • ^ ^ 

119. DariAli Radhiyallahu Anhu, menurut riwayat Ahmad, (Nabi bersabda), 
‘Dan debu dijadikan suci bagiku. ” 396 

Hadits ini dan yang sebelumnya adalah dalil bagi yang mengatakan 
bahwa tayammum tidak sah kecuali dengan debu, dan pendapat ini telah 
dijawab sebelumnya, bahwa adanya nash atas sebagian dari sesuatu yang 
umum, tidaklah menunjukkan kekhususannya, meskipun termasuk 
pengamalan berdasarkan majhum laqb (apa yang dapat dipahami dari yang 
disebutkan tersebut), ini bukan pendapat mayoritas ulama Ushul fiqh, 
akan tetapi dalil yang mengkhususkan penggunaan debu, adalah ayat yang 
telah kami sebutkan terdahulu. 

<cIp aui jy* (_s^j cp- \ ^ * 

CS Js CUpJlli ,d' JUr' jd «JUCPrti .h>r\s>- j Jl »J 

/ / / / ' y 

* i * ° ' '*\ y ' ° \' x 55 *u * u \ *''c 

*L__J o y ^3 ? j A-cIp ‘d^- } ' ^ jAjIJJI ^ 

A_ja; li jj&b j>* of iidJ; d: jd 

yslij (>J' JCJiJ' Aj Jp >' 

0>j: aJ'jj > . JJJJ Jiiiilj a> jii» . a>jj 

✓ / {5 / / ^ / / /■ 

.<jJ j *>rj UJjJ £tiij mJPJ^ 


395 (j4pJ’) Hadits ini shahih, Muslim (521) 

396 Al-Musnad (1/98, 158) 





<=^ClTAB CThaharah 'H 237 


120. Dari Ammar bin Yasir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku untuk suatu keperluan, lalu 
aku junub dan tak menemukan air, maka aku berguling-guling di atas 
tanah seperti binatang. Dalu aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, lalu menceritakan kepadanya hal tersebut, maka beliau 
bersabda, “Cukup bagimu menepuk dengan dua tanganmu begini”, lalu 
beliau menepuk kedua tangannya sekali, kemudian mengusapkan tangan 
kirinya ke tangan kanan dan punggung kedua telapak tangannya dan 
muka. ’ 997 (Muttafaq Alaih, dan lafazhnya milik Muslim) 
Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, “Beliau menepuk tanah dengan 
kedua telapak tangannya, kemudian meniup pada keduanya, lalu 
mengusap muka dan kedua telapak tangannya. ” 398 

Biografi Perawi 

Ammar adalah Abu Al-Yaqzhan bin Yasir, ia masuk Islam sejak lama, 
dan pernah disiksa oleh orang-orang kafir di Makkah karena masuk Is- 
lam. Ia ikut hijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Rasulullah 
menggelarinya Ath-Thibb Al-Muthayyab, termasuk orang-orang yang hijrah 
pada hijrah yang pertama kah, ikut serta dalam perang Badr dan semua 
peperangan lainnya. Lalu terbunuh pada peperangan Shiffin, ketika itu ia 
berada dalam kelompok Ah Radhiyallahu Anhu, usianya 93 tahun, dialah 
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, “Engkau 
akan dibunuh oleh kelompok yang berbuat melampaui batas . ” 3 " 

Penjelasan Kalimat 

“Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku untuk suatu keperluan, 
lalu aku junub (yakni aku menjadi junub, telah kami jelaskan bahwa, ajnaba 
ar-rajul artinya seseorang menjadi junub, tidak dikatakan ijtanaba, sekahpun 
banyak ulama fikih yang menggunakannya) dan tak menemukan air, maka 
aku berguling-gulinng (dalam lafazh lain fatamakka’tu, yakni berbolak-balik) 
di atas tanah seperti binatang, kemudian aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, dan menceritakan kepadanya hal tersebut, maka beliau bersabda, 
“Cukup bagimu menepuk (yakni engkau melakukan) dengan tanganmu seperti 
ini (ini dijelaskan dengan ungkapannya) lalu beliau menepuk kedua tangannya 
sekali, kemudian mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanan dan punggung 
kedua telapak tangannya dan muka. ” 


397 (C^) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (347) dan Mushm (368) 

398 <&?*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (338) 

399 Hadits ini shahih, Al-Bukhari (447) dan Muslim (2916) 




238 0 J$\UBULUS-SALAM JMdPertama 


Tafsir Hadits 

Ammar mengqiyaskan debu dengan air, karena menurut pendapatnya 
debu sebagai pengganti air untuk mandi, maka harus rata mengenai 
sekujur tubuh, maka Nabi Shallallahu yJlaihi wa Sallam menjelaskan 
kepadanya tata cara yang memadai dan dianggap sah. Beliau 
memperagakan cara bertayammum yang sesuai dengan syariat, dan 
memberitahukan kepadanya bahwa seperti itulah tata cara yang 
difardhukan kepadanya. 

Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa cukup dengan satu kali 
pukulan (tepukan), dan pada kedua tangan cukup dengan mengusap kedua 
telapaknya, dan bahwa ayat tersebut secara mujmal (global) dan dijelaskan 
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa cukup atas kedua 
telapak tangan. 

Hadits itu juga memberi pengertian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam mengerjakannya dengan berurutan antara muka dan kedua 
telapak tangan, tetapi itu tidak wajib, sekalipun huruf waw tidak memberi 
pengertian berurutan, akan tetapi tertera dalam riwayat Al-Bukhari, athaj 
(kata penghubung) antara muka dan telapak tangan dengan kata ‘ tsumma’ 
(kemudian, yang menunjukkan urutan), dan dalam riwayat Abu Dawud 
disebutkan, “Beliau menepuk tangan kirinya ke tangan kanannya, dan tangan 
kanannya ke tangan kiri, lalu mengusap mukanya. ” 400 Dalam lafazh milik 
Ismaili lebih jelas dari ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Cukup hagimu menepuk tanah dengan kedua tanganmu, kemudian 
engkau kihaskan keduanya, lalu engkau usap tangan kirimu dengan tangan 
kananmu dan engkau usap tangan kananmu dengan tangan kiri, kemudian engkau 
usap mukamu. ” 

Hadits tersebut juga menunjukkan tayammum itu wajib bagi orang 
junub yang tidak mendapatkan air. 

Terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah tepukan dan kadar 
tayammum pada kedua tangan: 

Sekelompok ulama salaf dan ulama setelah mereka berpendapat bahwa 
cukup dengan satu kah tepukan, tetapi menurut sekelompok shahabat 
dan ulama setelah mereka mengatakan bahwa tidak cukup hanya satu 
kali tepukan, mereka mengatakan harus dengan dua kali tepukan, 
berdasarkan hadits yang akan segera dikemukakan. 

Orang yang berpendapat cukup sekali tepukan saja, adalah jumhur 
ulama dan ahh hadits, berdasarkan hadits Ammar di atas, karena menurut 
mereka hadits itulah yang pahng shahih dalam masalah ini, dan menurut 


(cS”"*) Hadits ini shahih, Shahih Ahi Dawud (321) 



<=^Cttab Shaharah $ 239 


mereka pula hadits tentang dua kali tepukan itu yang akan dijelaskan 
nanti, tidak dapat menyaingi hadits Ammar. Mereka berpendapat bahwa 
semua hadits selain hadits Ammar lemah atau mauquf, sebagaimana yang 
akan dijelaskan. 

Adapun kadar tayammum pada kedua tangan, sekelompok ulama dan 
ahli hadits mengatakan cukup dua telapak tangan dan punggungnya, 
berdasarkan hadits Ammar tadi. Telah diriwayatkan pula beberapa riwayat 
dari Ammar yang menyelisihi riwayatnya tadi, akan tetapi yang pahng 
shahih adalah yang diriwayatkan dalam Ash-Shahihain (dua kitab shahih, 
Shahih Al-Bukhari dan J" hahih Mushm ) dan sungguh Ammar memberikan 
fatwa dengan itu sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. 

Ulama lainnya mengatakan, wajib dua kah tepukan dan mengusap 
kedua tangan hingga kedua siku, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang 
akan disebutkan nanti, dan akan disebutkan pula bahwa yang paling 
shahih mengenai hadits Ibnu Umar itu adalah mauquf maka tidak bisa 
menentang hadits dari Ammar yang marfu\ yang menjelaskan hadits talim 
(pengajaran Rasuluhah Shallallahu Alaihi n>a Sallam kepada para shahabat 
tentang cara bertayammum). 

Berdasarkan hal itulah, sehingga terjadi perbedaan pendapat di 
kalangan mereka tentang urutan mengusap muka dan kedua tangan. Hadits 
dari Ammar —yang telah Anda diketahui- memutuskan bahwa urutan itu 
tidak wajib. Inilah yang menjadi pegangan kelompok yang mengatakan 
cukup sekah tepukan saja, mereka mengatakan bahwa athaf dengan huruf 
waw dalam ayat itu tidak bertentangan dengan pendapat tersebut. 

Kelompok yang mewajibkan dua kah tepukan mengatakan, bahwa harus 
berurutan yaitu dengan mendahulukan muka sebelum kedua tangan, dan 
mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri. 

Dalam hadits Ammar menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah 
memukul (menepuk) debu. Yang mengatakan tidak sah selain (memukul) 
debu adalah Al-Hadawiyah dan ulama lainnya, berdasarkan hadits dari 
Ammar dan hadits Ibnu Umar yang akan datang. 

Asy-Syafi’i mengatakan, meletakkan tangan di tanah sudah sah, karena 
menurut salah satu dari dua riwayat tentang cara bertayammum Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tembok, bahwa behau hanya meletakkan 
tangannya. 

Dan dalam satu riwayat, yakni dari hadits Ammar yang diriwayatkan 
Al-Bukhari, “Beliau menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya, kemudian 
meniup pada keduanya, lalu mengusap muka dan kedua teiapak tangannya. Yakni 
punggung keduanya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, 


240 0 jSuBULUS-SALAM JMdPertama 

riwayat dalam hadits Al-Bukhari rni sama dengan riwayat dalam riwayat 
Mushm, hanya saja, ada perbedaan pada urutan dan adanya tiupan. 

Adapun meniup debu hukumnya sunnah, ada juga yang mengatakan 
hukumnya tidak sunnah. Mengenai tartib (berurutan) telah diterangkan 
sebelumnya. 

Tayammum ini disebutkan bahwa cukup dengan tanah bagi orang junub 
yang tidak menemukan air, para ulama mengqiyaskan (menganalogikan) 
orang junub dengan perempuan haidh dan nifas, tetapi dibantah oleh Ibnu 
Umar dan Ibnu Mas‘ud. 

Adapun mengenai tanah, apakah dapat menghilangkan janabat atau 
tidak, akan dijelaskan dalam ulasan hadits Abu Hurairah, yaitu hadits 
yang keenam. 


> ai)! [JS’ A)1 <_T> S& J ^ ^ 

j\ i:>s >> ^:> :^r> p»: 

ĕuJ^\ s»Lpj jldJl 0 \jj 


121. Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Kasulullah 
bersabda, ‘Tayammum itu dua kali tepukan, sekali tepukan untuk muka, 
dan sekali tepukan lagi untuk kedua tangan, sampai kedua siku. (HR. 
Ad-Daraquthni) para imam membenarkan kemauqufan hadits ini. 


Ad-Daraquthni berkata di dalam kitab Sunarm. ya, setelah meriwayatkan 
hadits ini, “Hadits tersebut dinilai mauquf oleh Yahya Al-Qaththan, 
Hasyim dan ulama lainnya, dan itulah yang benar. Olehnya itu, penuhs 
berkata, “Ulama hadits membenarkan kemauqufan hadits tersebut, yaitu 
pada Ibnu Umar saja.” Mereka berkata, “Kalimat di atas adalah ucapan 
Ibnu Umar sendiri, dan terbuka peluang untuk berijtihad dalam masalah 
tersebut.” 

Ada beberapa riwayat senada, yang kesemuanya tidak shahih, jika tidak 
mauquf berarti dha‘if, sehingga yang bisa dijadikan pegangan hanyalah 
hadits dari Ammar, dan dengan itu pula yang ditegaskan oleh Al-Bukhari 
dalam Shahihnya, behau menulis dalam kitabnya, Bab tayammum untuk muka 
dan kedua telapak tangan.” 


401 Sunan Ad-Daraquthni (1/180) 


<=^Citab Shaharah 0 241 


Penyusun kitab Al-Vath berkata, “Itulah yang wajib dan sah”, Al- 
Bukhari mengemukakannya dengan tegas seperti itu —meskipun terdapat 
perbedaan yang sangat masyhur- lantaran kekuatan dalilnya. Sebab hadits- 
hadits yang menjelaskan tentang praktek bertayammum tidak ada yang 
shahih kecuali hadits Abu Juhaim dan Ammar, hadits-hadits selain dua 
hadits tersebut lemah atau diperdebatkan, apakah hadits tersebut marfu' 
atau mauquf. Dan yang rajih (lebih kuat) adalah hadits tersebut tidak 
mafu'. 

Hadits dari Juhaim menyebutkan dengan lafazh al-jadain (kedua tangan) 
secara global, sedang hadits dari Ammar menyebutkan dengan lafazh al- 
kajjain (kedua telapak tangan) di dalam Ash-Shahihain dan dengan lafazh 
al-mirfaqain (dua siku) dalam kitab As-Sunan, dan dalam satu riwayat, 
“Hingga separuh hasta”, dalam riwayat lain, “Hingga ketiak.” 

Mengenai riwayat, “Hingga kedua siku”, demikian pula, “Hingga separuh 
hastd\ masih ada perdebatan, sedang riwayat, “Hingga ketiak”, Asy-Syafi'i 
dan ulama lainnya mengatakan, jika itu terjadi karena perintah Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka setiap tayammum yang sah dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sesudahnya itu menasakh perbuatan beliau 
sebelumnya. Jika bukan perintah beliau, maka yang menjadi hujjah adalah 
yang diperintahkannya. Adapun yang menguatkan riwayat dalam Ash- 
Shahihain tentang pembatasan hanya muka dan kedua telapak tangan 
saja, bahwa Ammar pernah berfatwa demikian sesudah wafatnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan perawi hadits lebih memahami 
maksud hadits tersebut dari yang lainnya, terlebih seorang shahabat yang 
mujtahid. 


I Ail Jli :Jli AjI i'}fj* J\°J*j . \ Y X 

* * " s ~ s 

\’4 idl -bj jj °o\j 

j\\J\ aljj j Ai! Jji s-lLJljJ-j 

.aJUwj! Joi jlJl yP .OUaiJ! 


f o, 6 


122. Dari Abu Hurairah Kadhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullak 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Debu adalah alat bersuci bagi 
seorang muslim, sekalipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. 
Apabila ia telah mendapatkan air, maka hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah, dan menyentuhkah air itu ke kuhtnya. ” 402 (HR. Al-Bazzar) 


402 Lihat Mujma‘AyZawa‘id (1/261) 


242 # jSuBULUS-SALAM ]iIidPertama 


Hadits ini dianggap shahih oleh Ihnu j\l-Qaththan, tetapi Ad-Daraquthni 
memhenarkan kemursalan hadits tersebut. 


Penjelasan Kalimat 

“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersahda, “Debu (menurut 
mayoritas ulama, yang dimaksud adalah debu, sedang menurut yang 
lainnya dari para ahli lughah (bahasa) adalah permukaan tanah, baik debu 
atau yang lainnya, sekalipun sebuah batu besar yang tidak berdebu. 
Masalah ini sudah dibahas sebelumnya) adalah alat bersuci hagi seorang 
mushm, sekalipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun (dalam hadits 
tersebut terkandung dahl penamaan tayammum dengan wudhu) apahila 
ia telah menemukan (yaitu seorang muslim) air, maka hendaklah ia hertakwa 
kepada Allah, dan menyentuhkan air itu ke kulitnya.” 

Diriwayatkan oleh Al-Ba 2 zar dan dishahihkan oleh Al-Qaththan. Telah 
dibahas tentang lafazh kedua nama ini dan penjelasan tentang kondisi 
kedua perawinya. Akan tetapi Ad-Daraquthni membenarkan 
kemursalannya. Ia mengatakan dalam kitabnya Al-llal, penilaian bahwa 
hadits tersebut mursal adalah lebih shahih. 

Mengenai sabdanya, “Apabila ia telah menemukan air”, adalah dalil bahwa 
apabila seseorang sudah mendapatkan air, maka dia wajib menyentuhkan 
air itu ke kuhtnya (mandi junub). Pendapat inilah yang dipakai bagi yang 
mengatakan bahwa debu tidak dapat menghilangkan hadats. Maksudnya, 
hendaklah ia menyentuhkan air itu ke kulitnya, karena sebelumnya ia 
junub, maka hal itu tetap wajib baginya. Debu itu hanya membolehkannya 
untuk shalat dan tidak untuk yang lainnya. Maka ketika dia sudah 
melaksanakan shalat, dia kembali ke kondisi junub. Oleh karenanya, 
mereka mengatakan bahwa dia harus bertayammum setiap kah hendak 
melaksanakan shalat. Dahl mereka adalah hadits Amr bin Al-Ash dan 
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepadanya. 







“Kamu shalat dengan sahabat-sahabatmu, padahal kamu masth junub ” m , 
dan berdasarkan pertanyaan para shahabat kepada Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam , “Sesungguhnya Amr shalat dengan mereka, padahal dia sedang 
junuh, lalu beliau mengakui penamaan Amr dengan junub. 

Di antara ulama ada yang mengatakan, bahwa tanah itu sama 
hukumnya dengan air, dapat menghilangkan jinabat dan membolehkan 


403 (y»w>) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (334, 335) 







<=^utab ^Thaharah $ 243 


shalat dengannya berapa saja dia kehendaki. Apabila dia mendapatkan 
air maka dia tidak wajib mandi, kecuali untuk shalat selanjutnya, dengan 
alasan bahwa Allah Ta’ala telah menjadikannya sebagai pengganti air, 
ketika air tidak ada, dan pada prinsipnya ia dapat menggantikannya pada 
semua hukumnya, tidak dapat keluar dari itu kecuali dengan dalil. 

Adapun bila sudah mendapatkan air, maka dia harus mandi, 
berdasarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi iva Sallam menamai Amr dengan 
junub, juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam , 
Apabila dia telah mendapatkan air, maka hendaklah dia bertakwa kepada 
Allah”, sesungguhnya yang nampak adalah bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam memerintahkan mandi setelah ada air, karena ada sebab 
yang mendahuluinya yakni ketiadaan air, karena menyentuhkannya - 
lantaran sebab-sebab wajibnya mandi atau berwudhu- telah maklum dari 
Al-Qur an dan As-Sunnah. Sementara, membangun keyakinan di atas hal 
yang telah pasti, lebih baik dari mencari penegasan. 

^ ^ j.ur 

123. Dan menurut riwayat At-lirmtd^i, dari Abu D^ar seperti riwayat 
sebelumnya, dan At-Tirmid^i menshahihkannya. 404 

Biografi Perawi 

Abu Dzar, namanya adalah Jundub bin Junadah. Ia termasuk shahabat 
yang terkemuka, paling zuhud dan termasuk golongan Muhajirin, dialah 
orang yang pertama kah menghormati Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
dengan mengucapkan salam kepada beliau. Ia masuk Islam sejak di 
Makkah, dan termasuk orang yang kelima masuk Islam. Kemudian behau 
kembali kepada kaumnya hingga dia datang ke Madinah menemui 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah perang Khandacj. Lalu ia 
menetap di Ribdzah setelah Rasulullah wafat, sampai akhirnya ia 
meninggal dunia di tempat itu pada tahun 32 H pada masa pemerintahan 
Utsman, Ibnu Mas ud menshalatkan jenazahnya, ada yang mengatakan 
bahwa ia meninggal sepuluh hari setelah itu. 

Tafsir Hadits 

Ungkapan, yang sepertinya”, yakni At-Tirmidzi meriwayatkan hadits 
yang sama dengan hadits dari Abu Hurairah, dengan lafadz, “Abu Dzar 
berkata, aku tidak senang tinggal di Madinah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi 


404 Hadits ini shahih, Shabih Al-Tirmdpj (124) dan A/-Inva‘(153) 


244 $ jSuBULUS-SALAM Jthd Pertama 


wa Sallam menyuruhku tinggal di suatu tempat yang bernama Ibl, maka 
akupun tinggal di sana, hingga aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam , lalu aku berkata, “Binasalah Abu D%ar”. Nabi Shallallahu Alaibi 
wa Sallam bertanya, “Bagaimana keadaanmu?” Aku jelaskan, “Aku 
mendapatkan jinabat, sedangkan di dekatku tidak ada air”, Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Debu itu alat untuk bersuci bagi orangyang tidak 
mendapatkan air, walaupun sampai sepuluh tahun. ” . 

Lafazh ‘Dan ia (At-Tirmid^i) menshahihkannya ’, yaitu At-Tirmidzi 
menshahihkan hadits Abu Dzar, penuhs dalam kitab Al-Tath mengatakan, 
“Hadits tersebut juga dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthm. 


_s '^jt- : JLS aip- '<5sl (jo j A T 1 

* / / ^ ^ ✓ 

7 I -(& U-gi» 

'AT.A\ llij_ -Ji Sl— pU . cJji' '“Wj 

jjL-j Jip Asl Jis Asl J^ij Jj' p ,*}^\ -W (Jj i 


124. Dari Abu Sa‘id Al-Khudri Kadhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Ada 
dua orang laki-laki keluar dalam suatu perjalanan, lalu datanglah waktu 
shalat, sedang keduanya tidak memiliki air, lalu keduanya bertayammum 
dengan debu yang bersih, kemudian shalat, kemudian mereka 
mendapatkan air di waktu itu juga, salah satunya mengulangi shalat 
dan wudhu, sedangyang lainnya tidak mengulanginya, lalu keduanya 
mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menjelaskan 
perihal keduanya kepada beliau, maka Kasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda kepadayang tidak mengulangi shalatnya, “Engkau 
telah melakukannya sesuai dengan sunnah dan shalatmu sudah sah^ 
dan beliau bersabda kepadayang lainnya, “Bagimu pahala dua kalt. 40 
(HR. Abu Dawud dan An-Nasa‘i). 


405 Hadits ini shahih, Shahih Ahi Dawud (338) 





"^&TAB ^Thaharah $ 245 

Penjelasan Kalimat 

/ l wr AbU Sa ' ldAlKhudn Radbiyallahu Anhu ia berkata, “Ada dua oran? 
aki-laki keluar dalam suatu perjalanan, lalu datanglah waktu shalat, sedang 
keduanya tidak memiltki air, lalu keduanya bertayammum dengan debuyang bersth ” 
(yakni debu yang bersih lagi halal, AUah mengkhususkannya dengan debu 
pa a dua ayat dalam Al-Qur'an, karena memutlakkannya dalam hadits 
bu Huratrah ditaqyid -dibatasi- dengan beberapa ayat dan hadits) 
emudian keduanya shalat, kemudian mereka mendapatkan air di waktu itu iuga 
(yaitu waktu shalat yang mereka telah shalat padanya) salah satunya 
mengulangi shalat dan wudhu (biasanya dinamakan dengan mengulangi, kalau 
tidak dinamakan begitu berarti dia tidak berwudhu, atau tayammum 
mamakan wudhu sebagai kiasan saja, sebagaimana hal itu telah 
mamakan sebelumnya) sedangyang lainnja tidak mengulanginja, lalu keduanya 
mendatangi Rasulullah Shallallahu Alarhi wa Sallam dan menjelaskan perihal 
keduanja kepada beltau, maka Rasulullah Shallallahu Alatht wa Sallam bersabda 
kepada jang tidak mengulangi shalatnja, “Engkau telah melakukannya sesuai 
dengan sunnahdan shalatmu sudah sah (yaitu cara yang sesuai syanah) dan 
shalatmu sudah sah (karena shalat dilaksanakan pada waktunya, sedangkan 
air tidak ada, maka wajib dia menggunakan debu) dan beliau bersabda 
kepada jang larnnja fyakm ya ng mengulangt shalatnya) Bagtmu pahala dua 
kah (yaitu pahala shalat dengan menggunakan debu (tayammum), dan 
shalat dengan menggunakan air -wudhu'-.)” 

Dmwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa‘i. Dalam UukUmhar As- 

{" n Z ^ A1 - Mund2in . b2l "»a hadits tersebut dirtwayatkan oleh An- 
Nasa i dengan mmnai dan mursat. Abu Dawud berkata, bahwa hadits itu 
mursal dart Atha‘ bm Yasar, akan tetapi penuhs mengatakan, riwayat im 
inwayatkan oleh Ibnu As-Sakan dalam kitab Shahih- nya. Hadits ltu 
memihki syahid dan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ishao d. 

a Jyauidiyy-A. "Bahwa uahi buaug air kecil, lalu beliau birtajammunt’ 
maka dikatakan kepada behau, “S,sm w ,h«ja air aia di Jekatmu”, behai . 
menjawab, ‘Mungkin aku tidak bisa sampai ke air itu. ”* 06 

Tafsir Hadits 

Hadits terscbut sebagai dalil tentang kebolehan berijtihad pada masa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan bahwa tidak wajib mencan 
an m enunggu air. Hadits tersebut juga menunjukkan tidak wajibnya 
mengulangi shalat bagi orang yang sudah shalat dengan tayammum yang 
kemudian menemukan atr pada waktu yang sama setelah la shalat. Ada 


406 Perhatikan Ad-Dirayah (1/70) dan Nashab Ar-Rajah (1/160). 


246 $ jSuBULUS-SALAM JiUd Pertama 

yang mengatakan, “Orang yang menemukan air itu mesa mengulang. 
shalatnya”, berdasarkan sabda Rasulullah ShaUaUabn Ata,h, 

“Apabila dia m enia P a,kan air heniaklah ia bertakm kepada Allah ian 
menyentuhkan airke kuhtnya ", sementara otang tersebut sudah mendapat 

^Pendapat tni dibantah, bahwa hadits tersebut bersitat mutlak bag. 
orang yang menemukan air setelah masuknya waktu shalat dan sebe u 
haWsnya waktu shala. tersebut, dan kettka dalam kondts. sedang shalat 
atau sudah shalat, Sedangkan hadtts Abu Sa'.d mi mengena. orang yang 
trdak mendapatkan air pada waktunya kerika dalam kondis. shalat, maka 
hadits ini mnaajyad (membatas. kemutlakan hadns tadi). Keumuman had.ts 
tadi dibatasi oleh had.ts Abu Sarid yang n,ue,ajjad, , sehmgga P' n 8 eItl “7 a 
■ dd,h apabila Anda mendapatkan air sebelum shalat dalam waktu shala 
tersebut, mak» Anda harus menyentuhkan ah ke kuht Anda. Maksudnya, 
ketika Anda mendapatkan air, sedang Anda sudah ,u„ub sebelnmn J a : 
Hadits ini membatasi kemutlakannya, sebagaimana yang telah ka 

,e ‘Orang yang berpendapa. mesu mengulang. shala, pada waktu itu juga, 
menggunakan dalil, 

ejjj' di. 

“ apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah . (Q s .Ai- 
Ma'idah :6), bahwa khithab (permtah) tersebut ditujukan kettka waktu 
shalat masih ada. Pendapat ini dijawab, bahwa setelah selesai s a at, ma a 
tidak ada lagi khithab yang ditujukan kepada pe akunya bagaima a 
shalatnya harus dmlang? Padahal Rasulullah Shallallahu 
telah bersabda, “Shalatmu sudah sah”, kepada shahabat yang tidak 
mengulangi shalatnya, karena ij K a' (sudah cukup, sah) merupa 
ungkapan tentang suatu perbuatan yang menggugurkan kewajtban untuk 
mengulangt tbadah. Dan yang benar shalatnya telah drnyatakan sah. 


jLJ j aJljJ' cilsT 'M : (Jj* & $ 

% 01 oj: of aiki j 

JriJij [M 'P s 


l\fl 





jtab ^Thaharah 0 247 


125. Dari Ibnu Abbas Kadhiallabu Anhuma tentang firman Allah, “dan 
jika kamu sakit atau dalam perjalanan” (QjS. Al-Maidah : 6) beliau 
mengatakan, “Apabila seseorang kena luka di jalan Allah dan 
berpenyakit kudis, lalu dia junub, tetapi dia takut akan mati jika dia 
mandi, maka dia boleh bertayammum. ” 407 (HR. Ad-Daraquthni 
secara mauquf dan dinyatakan marfu' oleh Al-Bazzar, 
sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim menilainya 
hadits shahih) 408 

Penjelasan Kalimat 

Dari Ibnu Abbas Kadhiyallahu Anhuma tentang iirman Allah, “Dan jika 
kamu sakit atau dalamperjalanan. ” (QS. Al-Maidah : 6 ) beliau mengatakan, 
-‘Apabila seseorang kena luka di jalan Allah (yaitu Jihad) dan berpenyakit kudis 
(yakni, bintik-bintik yang muncul di badan seperti cacar atau semacamnya) 
lalu dia junub (dia ditimpa junub) tetapi lalu dia takut (yaitu ia menyangka) 
akan mati jika dia mandi, maka dia boleh bertayammum.” Diriwayatkan oleh 
Ad-Daraquthni secara mauquf. Atas Ibnu Abbas. Dan di mafu’kan kepada 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam oleh Al-Bazzar. Dan dishahihkan oleh 
Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. 

Abu Zur’ah dan Abu Hatim mengatakan, Ah Ibnu Ashim salah dalam 
masalah ini. Al-Bazzar mengatakan, “Kami tidak mengetahui ada orang 
tsiqah yang menyatakan sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dari Atha‘ kecuah Jarir,” Ibnu Ma‘in mengatakan bahwa 
dia mendengar dari Atha‘ setelah ‘Atha‘ rancau hafalannya (pikun), maka 
dengan demikian k e.-mafu‘an hadits ini tidak jelas. 

Tafsir Hadits 

Dalam hadits ini terkandung dalil disyariatkannya tayammum bagi 
orang yang junub kalau dia khawatir akan mati jika menggunakan air, 
tetapi kalau hanya sebatas takut bahaya saja, maka firman Allah “dan 
jika kamu sakit.” (QS. Al-Ma'idah: 6) menunjukkan kebolehan 
bertayammum bagi orang sakit, baik karena khawatir akan mati, ataupun 
yang lainnya. Penetapan luka dan kudis dalam hadits Ibnu Abbas itu hanya 
sekedar contoh, karena semua penyakit sama-sama berbahaya, mungkin 
juga Ibnu Abbas mengkhususkan kedua jenis penyakit itu di antara 
berbagai penyakit. Begitu juga penyebutan di jalan Allah hanya sekedar 


407 Sunan Ad-Daraquthni ) 

408 Hadits ini dha’if , Al-Mustadrak (1/270), Ibnu Khuzaimah (1/128) dan Dha‘if 
Al-Jami (647) 


248 0 (SuBULUS-SALAM Jiltd Pertama 

contoh karena seandainya luka itu akibat terjatuh, maka hukumnya sama, 
dan karena itu hanya sekadar contoh, maka boleh bertayammum karena 
takut adanya bahaya. 

Tika tidak, maka perkataan Ibnu Abbas, “Khawattr akan mati , 
menuniukkan bahwa tayammum tidak sah kecuali karena takut mati. 
Demikian menurut pendapat Ahmad dan salah satu dan dua pendapat 
Asy-Syafii. Sedang Al-Hadawiyah, Mahk, salah satu dart dua pendapat 
Asy-Syafii dan Al-Hanafiyah, membolehkan tayammum karena takut 
bahaya, dengan alasan keumuman ayat di atas. Dawud dan Al-Manshur 
berpendapat boleh bertayammum bagi orang yang sakit, sekalipun dia 
tidak takut adanya bahaya, sesuai dengan zhahirnya ayat tadi. 


cJL_i % jlJ j ' n 

. cJ y 

" t 

lJu»r i \_} -U-O JJl Oijj 


126. Dari Ali Radbiyallahu Anhu, ia herkata, “Salah satu pergelangan 
tanganku patah, maka aku tanyakan hal itu kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beltau menyuruhku untuk mengusap 
di atasperban. ,nm (HR. Ibnu Majah, dengan sanad yang lemah 

sekali). 


Penjelasan Kalimat 

“Salah satu pergelangan tanganku patah (yaitu persendian antara kngan 
bawah dan telapak tangan) maka aku tanyakan hal itu kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam (yaitu, tentang yang wajib dtlakukan ketika 
berwudhu dalam kondisi tersebut) maka beliau menyuruhku untuk mengusap 
di atasperban (yaitu, alat pembalut tulang yang patah, seperti perban). 


Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah 
sekah. Yakni, aku mendapatkan ia sangat lemah sekah. 

Al-Jidd adalah penehtian, sebagaimana yang dikatakan di dalam 
Oamus, maksudnya, saya meneliti kedha‘ifan hadits dan benar-benar 
mendapatkan kelemahannya. Yahya bin Ma‘in, Ahmad dan lainnya 

m (Ar ti») Hadits ini dha’if sekali, Dha‘iflbnu Majah (663) 



<=^(-lTAB tf/.HAHARAH $ 249 

mengingkari hadits ini, mereka mengarakan demrkran karena hadits iru 
danrm-ayai Amr bm Khahd Ai-Wasiihi, dia seorang pembohong bLar 

yan g ”rriema n h’ U ~ Ad - D “ a< !“ hm A l-Ba.ha<,. dar. dua sanad 

hadt'* Z» ZT k f tt - hafi2h ,Ckh SC P ak « ak “ 

* Tl: Asy ‘ S y afl 1 ^ngatakan, “Seandainya aku meneetahu, 
sanadnya shahjh, aku akan shahrhkan, hadirs m. termasuk di an.am hadt 
yang aku tstikharahkan kepada Allah.” 

menmtllBaT ^ d “ gan hadlts tets ' h “>. tetapi 

nuru, Al-Ba.haq, udak sampun yang shah.h, kecuah had.ts benku,f 

:i,d ¥■ ± ^5 > i*}. u v 

p ,«> -J 

v J Ji" yc j_xy 

U7. DanJabirRadhijaMuAuhu U „ ta „ g „a„ SJ a„ g luka'kepataaja, ,a,„ 
bnsam -C„k7: m ’ ^ ^ Sha " a “ ahU Al “ m Wa Sa “™ 

rsabda), Cukup bag.nja b,rtajamm„ m da„ mmbalut ,„ka„ya d,n s a„ 

uZLa“7 k mt”ut m " s “ sap di a,amja dan mncua xk V" 

tubuhnja. (HR. Abu Dawud dengan sanad yang lemah 
an terda Pt»t perbedaan pendapat tentangperawi hadits ini). 

Tafsir Hadits 

sehmta S Ad dT' t' Wa7atkan °' Ch A2 - Zuba “ b “ Khtltal <i seildlt1 -, 

saya Sakt’trnT “ Cngatakan ' “ Ia b " ka11 ° tall g 7 ail g kua,” dan 
j u 7 ur . ’ 2 - Dzahabl pemah mengatakan, bahwa dia orang yang 

b.hwa^Ar lu^T rb DdaPat P “ aW1 hadlB 7 akl11 A4a‘, 

dan A1 A KhUta “ J metl - a y at k a11 had,,s dari Atha' dar, Jab.r 

dan Al-Auaa , mer.wayatkannya dar, Atha‘ dan Ibnu Abbas perbedaan 

101 “' a<h Pada P erlwa yatan Atha‘, apakah nwayat dia ,tu daTjabl lu 

Z ^ d ; D t raqUthnl (1/226 ) Al-Baihaqi (1/228) 

Hadits lni hasan, ShabihAbuDamud(2,2,0 A1 Alhuni™ 
kalimat (...^ oiT Uj) l J ’ A1 ~ Albanl men gatakan hasan tanpa ada 



250 0 jSuBULUS-SALAM ]ilid ?ertama 

dari Ibnu Abbas? Terdapat pada salah satu riwayat tersebut yang tidak 
terdapat pada riwayat lainnya. 

Hadits ini, dan hadits dari Ali yang pertama saling menguatkan dalam 
hal wajibnya mengusap bagian atas pembalut dengan air, dan terdapat 
perbedaan pendapat di kalangan para ulama pada masalah mi. Ada yang 
mengatakan wajib mengusap, berdasarkan kedua hadits tersebut, sekalipun 
keduanya lemah tetapi saling menguatkan, dan karena anggota wudhu 
tersebut sulit dicuci dengan air, maka boleh mengusap bagian luarnya 
saja seperti kepala, dan diqiaskan (dianalogikan) pada mengusap bagian 
atas sepatu boot dan sorban, analogi ini memperkuat nash. 

Saya katakan, “Orang yang berpendapat boieh mengusap bagian atas 
khuf, pasti akan menguatkan bolehnya mengusap bagian luar pembalut, 
inilah yang nampak. 

Di dalam hadits Jabir terkandung dalil yang membolehkan 
menggabungkan antara tayammum, mengusap pembalut, dan mandi, tapi 
hal ini menimbulkan problem dalam masalah penggabungan antara 
tayammum dengan mandi. Ada yang mengatakan, dapat dipahami bahwa 
anggota-anggota wudhu tersebut terluka maka tidak dapat diusapkan 
dengan air, maka dia mesti bertayammum, kemudian menuangkan air ke 
bagian lain dari badannya. Sedangkan bila luka itu berada di kepala yang 
seharusnya ia basahi dengan air, tetapi berhalangan karena adanya luka, 
maka dia wajib membalutnya, lalu mengusap bagian atasnya. 

Akan tetapi, penulis berkata dalam At-Talkhish , bahwa tidak disebutkan 
kata tayammum dalam riwayat Atha‘ dari Ibnu Abbas, maka jelaslah bahwa 
Az-Zubair bin Khuraiq meriwayatkanya sendirian, sebagaimana telah 
diingatkan oleh Ibnu Qaththan. Kemudian dia juga mengatakan, dalam 
riwayat Atha‘ tidak ada penyebutan mengusap bagian atas pembalut, 
berarti termasuk di antara hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zubair 

sendirian. 

Penulis mengatakan tentang hadits Jabir yang menunjukkan bahwa 
sabda beliau, “Cukup baginya bertayammum” adalah tidak marju , padahal 
ternyata marfu\ hal itu terjadi karena ketika penulis meringkasnya, 
luputlah kalimat yang menunjukkan bahwa hadits tersebut marju . 

Dalam hadits ini terdapat satu kisah yang lafazhnya mihk Abu Dawud, 
dari Jabir, kami pernah keluar dalam satu perjalanan, lalu salah seorang 
di antara kami terkena batu di bagian kepalanya dan melukainya, malam 
harinya dia mimpi basah, maka dia bertanya kepada para shahabatnya, 
“Adakah kalian menemukan ajaran yang memberikan kennganan bagiku 
untuk bertayammum?” Para shahabat menjawab, “Kami tidak menemukan 
kelonggaran bagimu untuk bertayammum, karena engkau dapat 





<=^Citab ^Thaharah $ 251 

menggunakan air”, maka dia pun mandi dan meninggal dunia karena 
mandmya irn. Ketika kami menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
S allam, kamt laporkan kepada behau hal ini, maka behau bersabda, “Mereka 
(teman-temannya) telah membunuhnya, maka Allah pun akan membunuh mereka 
mengapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahui karena obat kebodohan 
itu hanyalah pertanyaan. Sebenarnya cukup baginya....dst’A 2 


JUi V of ^ : Jli Ll^ iil ^ Y A 

p s^i;3 sSo j^ji 

.1^ •iJ-L a |jj 

128. IbnuAbhas Radhiallahu Anhuma, ia berkata, ‘Termasuk sunnah 
Rasulullah, bahwa seseorang melaksanakan sha/at dengan tayammum 
anya untuk sekah shalat saja, kemudian dia bertayammum lagi untuk 
shalatyang lain. »«» (HR. Ad-Daraquthni, dengan sanad yang 
lemah sekali). & 

Penjelasan Kalimat 

‘Termasuk sunnah (yakni sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. 
aksudnya, cara yang dtsyariatkannya) bahwa seseorang melaksanakan sha/at 

[ Cm ' k ' an ; pU ' a perem P uan ) den & an tayammum hanya untuk sekali sha/at saia 
kemudian dia bertayammum lagi untuk shalatyang lain. ” 

Tafsir Hadits 

Had,ts ,m diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanad yang ihaV 
( cmah). Karena termasuk rrwayat A!-Hasan bin Imarah. Ia adalah seorang 
yang lemah sekah (dalam derajat periwayatan hadits). 

Dalam bab int, terdapat dua hadits lemah dari Ah dan Ibnu Umar, dan 
apabila dikatakan sesungguhnya atsar Ibnu Umar lebih shahih, maka ia 
termasuk mauquf, sehingga semuanya tidak dapat dijadikan hujjah. 

a a dasarnya Allah Ta’ala telah menjadikan tanah untuk menggantikan 
kedudukan air, dan sudah maklum bahwasanya tidak wajib berwudhu 
engan air kecuah adanya hadats, maka tayammum pun demikian. Itulah 
pendapat sekelompok ulama hadits dan yang Iainnya, dan merupakan 
dalil yang paling kuat. 

4,2 &-*■) Hadits ini hasan, lihat takhrij sebelumnya. 

413 ('VLW>) Hadits ini dha’if, Sunan Ad-Daracjuthm (1 /185) 


252 $ jSuBULUS-SALAM JiMPertama 


10. mAB HAIDH 

Karena haidh memiliki hukum-hukum syar‘i, seperti adanya beberapa 
perbuatan yang mesti dikerjakan atau ditinggalkan, maka penulis 
menetapkan satu bab khusus yang di dalamnya disebutkan hukum-huku 
yang terkait dengannya. 


oilS' Juli - J ^ 

' f S Oj : j 4^ ^ 

\l\S ^ y^' 


129. Dan Aisyah Kadhtyallahu Anha, bahwa Fatimah binti Abu Hubaisy 
pernah keluar darinya darah istihadhah, maka Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, “Sesunggubnya darah haidh 
itu berwarna hitam yang sudah dikenal, maka apabila keluar darah itu 
berhentilah shalat, tetapi jikayang keluar adalah darahyang lain, mak a 
berwudhu dan shalatlah.” 414 (HR. Abu Dawud dan An-Nasa i, 
dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan AI-Hakim, tetapi 
dianggap hadits mungkar oleh Abu Hatim). 


Penjelasan Kalimat 

«Pernah keluar darah istihadhah (telah disebutkan bahwa istihadhah 
adalah, mengahrnya darah dari kemaluan perempuan tidak pada waktunya. 
Berkenaan dengan ini telah disebutkan bahwa Fatimah datang kepada 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam , lalu bertanya, ‘Aku seorang perempuan 
yang selalu keluar darah tstihadhah, akibatnya aku tidak pernah suci karena itu 
bolehkah aku memnggalkan shalat?” Maka RasuluUah ShallaUahu Alaihtwa 
Sallam menjawab, “Sesunguhnya darah hatdh itu berwarna htam yang sudah 
dikenal”, yakni punya kebiasaan dan bau yang khas, ada yang mengatakan, 
dengan memfathahkan yaitu yang sudah dikenal oleh perempuan ) maka 
apabila keluar darah itu berhenttlah shalat, tetapi jtka yang keluar adalah yang 


«4 ipi.) Hadits ini hasan shahih, Shahih Abi Dawud (286) 




<=^Citab ^Thaharah $ 253 

lain (yaitu yang tidak memiliki citi-ciri seperti di atas) maka berwudhu dan 
shalatlah. ” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa‘i, dan 
dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, tetapi dianggap hadits 
mungkar oleh Abu Hatim. Karena termasuk hadits riwayat Adi bin Tsabit 
dari ayahnya dari kakeknya, kakeknya itu tidak dikenal, dan Abu Dawud 
telah menyatakan bahwa hadits ini lemah. 

Hadits ini mengembalikan penilaian terhadap darah istihadhah kepada 
sifat darah, maka jika seperti sifat yang telah disebutkan berarti darah 
haidh, dan jika tidak maka darah istihadhah, Asy-Syafi‘i berpendapat 
demikian terhadap perempuan yang baru pertama kali mengalami haidh. 

Pada bab Hal-hal yang membatalkan wudhu” telah dijelaskan bahwa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada Fatimah, “Yang 
demikian itu dari irq (peluh), maka apabila datang haidhmu, tinggalkanlah shalat , 
dan jika haidhmu telah berhenti, cucilah darahmu.” Hal tersebut tidak 
menafikan hadits ini, karena sabdanya, “Sesungguhnya darah haidh itu hitam 
yang sudah dikenal” sebagai keterangan tentang waktu permulaan 
datangnya haidh dan masa berakhirnya. 

Jika seorang wanita dapat mengetahui dan membedakan waktu 
haidhnya, baik dengan sifat darahnya atau dengan kebiasaan dan waktu 
haidhnya teratur, kemudian keluar darah istihadhahwya., maka waktu 
haidhnya sesuai kebiasaannya. Fatimah, dalam hadits ini kemungkinan 
waktu haidhnya teratur, maka sabda behau, “Jika datang masa haidhmu” 
yaitu sesuai dengan kebiasaan. Atau bisa juga tidak teratur, maka yang 
dimaksud dengan datangnya haidh, dilihat dari sifat darah, dan tidak 
mustahil dua kemungkinan tersebut terjadi pada diri Fatimah dan wanita 
lainnya. 

Bagi wanita yang keluar darah istihadhah, memihki beberapa hukum, 
yaitu: 

1. Boleh mencampurinya -hubungan badan- ketika keluar darah 
istihadhah menurut pendapat Jumhur ulama, karena dia seperti 
orang yang suci, dalam kaitannya dengan kewajiban shalat, puasa 
dan lainnya, maka begitu juga dalam kaitannya dengan persetubuhan, 
karena sesungguhnya tidak diharamkan bercampur (suami isteri) 
kecuali ada dalil, dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. 

Ibnu Abbas berkata, “Perempuan yang keluar darah istihadhahnya 
boleh dicampuri oleh suaminya, jika dia telah shalat, karena shalat 
lebih mulia. Maksudnya, apabila shalat saja boleh baginya ketika darah 





254 $ 0UBULUS-SALAM ]ilidPertama 

istihadhah keluar, padahal shalat seharusnya lebih disyaratkan bersuci, 
maka boleh mencampurinya. 

2. Perempuan yang keluar darah istihadhahnya diperintahkan untuk betul- 
betul memperhatikan kesucian dari hadats dan najis, dia mesti mencuci 
kemaluannya sebelum berwudhu dan tayammum, harus menutup 
kemaluannya dengan kapas atau secarik kain untuk mencegah 
percikan najis atau untuk menguranginya. Apabila masih tidak tertahan 
juga keluarnya darah dengan cara itu, maka diperbanyak lagi kapas 
atau kain itu pada kemaluannya dengan mengikat dan membalutnya 
sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab induk. Hanya saja cara 
semacam itu tidak wajib baginya, hanya lebih utama untuk mengurangi 
najis sesuai dengan kemampuannya, lalu setelah itu dia berwudhu. 

3. Dia tidak wajib berwudhu sebelum masuknya watu shalat, menurut 
pendapat jumhur, karena bersucinya itu adalah darurat. Makanya, 
dia tidak boleh mendahulukannya sebelum waktu yang dibutuhkan. 


JJ&JlIj : SjlS ms ^4^ ^ * 

?.lUl 5 Jup cAj 'Si , j^* 

JtJiU Jy£jJ ?lAoJlj <-r’j*^ J 

.iUS Jl LlJ &j^j 


130. Dan dalam hadits Asma‘ binti Umais Radhiyallahu Anha, menurut 
riwayat Abu Dawud, “Uendaklah dia duduk dalam suatu bak, apabila 
dia melihat warna kuning dipermukaan air, hendaklah dia mandi untuk 
shalat Zhuhur dan Ashar dengan sekali mandi, mandi untuk shalat 
Maghrib dan Isja dengan sekali mandi, mandi untuk shalat Subuh 
dengan sekali mandi, dan barwudhu di antara waktu-waktu itu. 


BiograG Perawi 

Asma £ binti Umais adalah istri Ja‘£ar, Ummu Abdillah bin Ja’far. Ia 
pernah hijrah bersama suaminya ke Habasyah, dan di sana dia melahirkan 
beberapa orang putera, di antaranya Abdullah, kemudian setelah 
terbunuhnya Ja £ far dia dinikahi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan 
melahirkan putra namanya Muhammad, setelah Abu Bakar wafat dia 
dinikahi oleh Ah bin Abu Thahb, dan melahirkan putera bernama Yahya. 


«s ( y^) Hadits ini shahih, ShahihAbi Dawud (296) 




i^Thaharah $ 255 


Penjelasan Kalimat 

“Dan hendaklah ia duduk (di 'athaf-\<La.n (dihubungkan) dengan kalimat 
pada hadits sebelumnya, sebab penuhs hanya mengambil sebagian saja 
dari hadits Asma , akan tetapi dalam lafazh Abu Dawud dari Asma' 
berbunyi seperti berikut: 


^-1. . , j UaLjJ i lii ,0)1 

“Maha suci Allah, ini dari setan, hendaklah kamu duduk...” dst. Tanpa 
ada penambahan huruf (J ). Yang demikian itu teks hadits dalam kitab 
Bulugh Al-Maram) di dalam suatu hak (yakni bak yang digunakan untuk 
mencuci pakaian) apabila dia melihat warna kuning di permukaan air (di 
tempat yang dia duduk padanya, lalu mencurahkan air padanya, maka 
akan tampak warna kuning di permukaan air) hendaklah dia mandi untuk 
shalat Zhuhur dan Ashar dengan sekali mandi, mandi untuk shalat Maghrib dan 
Isja denghan sekali mandi, mandi untuk shalat Subuh dengan sekali mandi, dan 
barwudhu di antara waktu waktu itu.” 


Tafsir Hadits 

Dalam hadits ini -dan hadits Hamnah berikutnya- terkandung perintah 
untuk mandi sehari semalam tiga kali. Dalam hadits Hamnah dijelaskan 
bahwa maksudnya ialah, apabila dia mengakhirkan shalat Zhuhur dan 
Maghrib, dan yang dipahami darinya adalah, apabila sudah jelas waktunya 
dia harus mandi pada setiap kah akan shalat fardhu. 

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, diriwayatkan dari 
sekelompok shahabat dan tabi‘in bahwasanya perempuan itu harus mandi 
pada setiap kah akan shalat, sedang jumhur ulama berpendapat tidak wajib 
setiap akan shalat, dengan alasan bahwa riwayat yang mengatakan bahwa 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk mandi setiap 
shalat itu lemah. Dan Al-Baihaqi telah menjelaskan kelemahannya 416 , 
bahkan ada yang mengatakan hadits itu mansukh (dibatalkan hukumnya) 
oleh hadits dari Fathimah binti Abi Hubaisy, bahwa dia hanya berwudhu 
untuk setiap kah waktu shalat. 

Saya katakan, “Soal nasakh dan mansukh membutuhkan pengetahuan 
tentang hadits yang lebih terakhir keluar”, kemudian Al-Mundziri 
mengatakan, Hadits Asma binti Umais itu hasan.” Hadits Asma' dan 
hadits Fathimah dapat dikompromikan, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa mandi itu hukumnya sunnah berdasarkan qarinah bahwa behau 


416 Al-Baihaqi dalam Al-Kubra (1 /354) 


256 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

tidak memerintahkan Fatimah untuk mandi dan hanya menyuruhnya 
berwudhu, maka yang wajib adalah berwudhu, Asy-Syafi'i condong 

kepada pendapat ini. 


s / / / / ^ 

llll : JUi "(JlJj aAp Ju yj' 

^l... ?c < ^C\ AjJI- j' (»Ij' OUaJ' d/ 

>> j j 

> > jV y> 

fj >1' j >' >>' ^ ^ 

* >>j i> >V, 'j&\ 

>: p 

LJpt jij: J^ -u&^J ^LaJ' £>• 

JjlkJ' UJj L Vi aJJJ' o'jj .Ji 


131. Dan Hamnah hinti Jahsj Kadhiyallahu Anha, katanya, “Aku pernah 
keluar darah istihadhah yang banyak dan deras, lalu aku mendatangi 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta jatwa beliau, maka 
heliau bersabda, “Darah istihadhah itu hanyalah gangguan setan, 
hitunglah masa haidhmu enam atau tujuh hari lalu mandilah, apabila 
kamu sudah bersih, shalatlah 24 hari atau 23 hari, puasa dan shalatlah, 
karena carayang demikian itu cukup bagimu, lakukanlah begitu setiap 
bulan seperti perempuan-perempuan yang haidh, apabtla kamu kuat 
mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan Ashar, kemudian kamumandi 
ketika engkau bersih, lalu jamak-lah shalat Zhuhur dan Ashar, lalu 
kamu akhirkan Maghrib dan segerakan Isya\ kemudian kamu mandi, 
dan menjamakkan antara kedua shalat, maka kerjakanlah. Lalu kamu 
mandi untuk shalat Shubuh dan kamu melaksanakan shalat Subuh. 
Beltau bersabda, ‘Yang demikian itu lebih aku sukai dari duaperkara 
tersebut.’* 11 (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i, dan 


417 Hadits ini hasan, ShahihAbu Dawud (287) 








<=^JTAB ^Thaharah HJ 257 

dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, sedang Al-Bukhari 

menilainya hasan). 

Biografi Perawi 

Hamnah binti Jahsy adalah saudara perempuan Zainab Ummul 
Mukminin, isteri Thalhah bin Ubaidillah. 

Penjelasan Kalimat 

yiku pernah keluar darah istihadhah yang banyak dan deras (dalam Sunan 
Abu Dawud ada keterangan banyaknya darah lstihadhah, Hamnah berkata, 
Darahnya mengalir deras sekali.”) lalu aku mendatangi Rasulullah 
Shallallahu Alaiht u>a Sallam meminta fatn>a beliau, maka beliau bersabda, 
‘Darah istihadhah itu hanyalah gangguan setan (maknanya, bahwa setan telah 
mendapat jalan untuk membuat ragu-ragu dalam urusan agamanya, 
kesucian dan shalatnya, sehingga membuat dia lupa akan kebiasaannya 
dalam menentukan masa haidh dan masa sucinya, seakan-akan menjadi 
suatu permainan setan, hadits ini tidak bertentangan dengan hadits 
sebelumnya yang mengatakan bahwa istihadhah itu dari urat, yang disebut 
dengan al-ad^il, urat tempat mengalirnya darah istihadhah, karena 
mengandung makna bahwa setan yang menggerakkannya sehingga 
memancar keluar, dan yang lebih tepat; Bahwa pada hakekatnya darah 
itu adalah permainan setan, karena tidak salahnya kalau memahaminya 
seperti itu) hitunglah masa haidhmu enam atau tujuh han lalu mandilah, apabila 
kamu sudah bersih, shalatlah 24 hari (jika biasanya masa haidhnya enam 
hari) atau 23 hari (Jika biasanya masa haidhnya tujuh hari) puasa dan 
shalatlah (terserah kamu, baik yang sunnah maupun yang fardhu) karena 
carayang demikian itu cukup bagimu, lakukanlah seperti itu (pada bulan-bulan 
berikutnya. Pada lafazh Abu Dawud dikatakan, ( iC2i\ l & 'Jr ) 

“sehap bulan seperti perempuan-perempuan yang haidh. ” Dalam Sunan Abu 
Dawud ada tambahan, ‘Dan sebagaimana para perempuan itu bersuci diwaktu- 
waktu haidh dan suci mereka. ” Jadi dalam masalah ini disuruh untuk 
mengembalikan kepada umumnya kondisi perempuan lainnya) apabila 
kamu kuat mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan Ashar (ini adalah lafazh 
Abu Dawud, dan sabdanya, ‘Dan kamu segerakan Ashar”, maksudnya kamu 
akhirkan shalat Zhuhur, dengan shalat di akhir waktunya sebelum habis 
waktu Zhuhur, dan menyegerakan shalat Ashar dengan melaksanakannya 
di awal waktunya, dengan demikian dia melaksanakan semua shalat pada 
waktunya, seakan-akan dia menjamak antara dua shalatnya) kemudian kamu 
mandi ketika engkau bersih (lafazh ini tidak terdapat dalam Sunan Abu 
Dawud, tapi lafadznya begini, ‘Kamu mandi dan menjamak dua shalat: Zhuhur 


258 $ jSuBULUS-SALAM Jilid Pertama 

dan Ashar ", yakni dengan jamak shuri (seakan-akan menjamak shalat) 
sebagaimana yang sudah Anda ketahui) lalu jamak-lah shalat Zhuhur dan 
'Ashar (ini bukan dari lafazh Abu Dawud sebagaimana telah Anda 
ketahui) kemudian kamu akhirkan Maghrib dan segerakan ‘Isja' (dalam lafazh 
AbuDawud, “Kamu mengakhirkan Maghrib dan menyegerakan Isya'”, alangkah 
bagusnya kalau penulis menghapus yang demikian ltu, sebagaimana Anda 
ketahui) kemudian kamu mandi, dan menjamakkan antara kedua shalat, maka 
kerjakanlah. Lalu kamu mandi untuk shalat Subuh dan kamu melaksanakan 
shalat Shubuh\ yang demikian itu lebih aku sukai dari dua perkara tersebut 
(zhahirnya, itu ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tapi Abu 
Dawud mengatakan, Amr bin Tsabit meriwayatkannya dari Ibnu Aqil, 
dia berkata, Hamnah berkata, “Yang demikian itu perkara yang pahng 
aku sukai”, dia tidak mengatakan itu ucapan dari Rasulullah Shallallahu 

Alaihi wa Sallam). 

Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh yang lima kecuali An-Nasa i, dishahihkan 
oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Bukhan. Al-Mundziri 
mengatakan dalam Mukhtashar Sunan Abu Dawud, Al-Khaththabi 
mengatakan, “Sebagian ulama tidak mau berpegang pada hadits ini, karena 
Ibnu Uqail yang menjadi perawinya dinilai tidak demikian.’ Abu Bakar 
Al-Baihaqi mengatakan, “Hadits ini hanya dinwayatkan sendin oleh 
Abdullah bin Muhammad bm Uqail, yang terdapat perbedaan pendapat 
tentang berhujjah dengan riwayatnya, ini akhir pembicaraanya. 

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, 
At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini hasan shahih.” Ia juga mengatakan, 
aku bertanya kepada Muhammad, yakni Al-Bukhari tentang hadits ini, 
dia mengatakan, “Itu hadits hasan ”, Ahmad mengatakan, “Itu hadits hasan 
shahih.” 

Dengan demikian kita bisa mengetahui, bahwa pendapat yang 
mengatakan hadits di atas tidak shahih, adalah pendapat yang salah, 
karena para ulama menilai hadits tersebut shahih. Sudah Anda ketahui 
dari uraian kami yang berdasarkan lafazh dari riwayat Abu Dawud, 
bahwasanya apa yang dikutip oleh penyusun di sim bukanlah dart lafazh 
Abu Dawud, tapi dari salah satu dari perawi yang lima ltu, oleh karena 
itu maka harus dibatasi ungkapannya yang mutlak itu dengan sabdanya, 
“Engkau segerakan shalat Isja'” sebagaimana sabda beliau, “Engkau 
segerakan shalat Ashar”, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi 
petunjuk kepadanya dengan cara demikian, untuk selalu memperhatikan 
pelaksanaan setiap shalat pada waktunya. Shalat ini yang dikerjakan di 




<z=^Citab SThaharah $ 259 


akhir waktunya (Zhuhur dan Maghrib), dan ini shalat yang mesti 
dikerjakan di awal waktunya (Ashar dan Isya ). 

Adapun sabdanya, £ nam atau tujuh hari”, itu bukanlah berarti keraguan 
dari perawi, juga bukan memberi pengertian boleh memihh, tetapi untuk 
memberitahukan bahwa masa haidh perempuan antara dua hal itu, ada 
yang masa haidhnya enam hari, ada juga yang tujuh hari, maka kembah 

kepada orang yang sebaya dengannya, atau yang lebih dekat dengan 
tabiatnya. 

Kemudian sabda behau ‘ Kpabila mampu”, mengandung pengertian 
bahwa hal itu tidak wajib baginya, tapi hanya sunnah, karena yang wajib 
adalah berwudhu di setiap akan melaksanakan shalat, setelah mandi 
sehabis haidh, setelah berlalunya masa enam atau tujuh hari, itulah 

perintah pertama yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam di awal hadits. 


ju o01j f>f ciu cj jjl. 


“Aku menyuruhmu dengan dua perintah, yang apabila kamu kerjakan salah 
satunya maka kamu tidak perlu lagi mengerjakan perintah lainnya, dan jika 
kamu mampu melaksanakan keduanya kamu lebih tahu. ” 

Kemudian beliau menyebutkan perintah yang pertama, agar dia 
mcmperkirakan masa haidhnya, enam atau tujuh hari, kemudian mandi 
dan shalat sebagatmana telah dijelaskan oleh penuhs, dan sudah maklum 
bahwa dia mesti berwudhu untuk setiap shalat, karena keluarnya darah 
terus menerus dapat membatalkan wudhu, ini yang tidak dijelaskan dalam 
riwayat ini, tetapi disebutkannya dalam riwayat lain. 

Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan perintah yang 

kedua, yaitu menjamak dua shalat dan mandi, sebagaimana telah Anda 
ketahui. 


Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa tidak dibolehkan 
menjamak dua shalat pada salah satu waktunya karena ada halangan, sebab 
andaikata dibolehkan karena ada halangan, maka perempuan yang keluar 
darah istihadhah lebih dibolehkan, tapi malah behau menyuruh mereka 
untuk shalat pada waktunya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 


es — } l ^! jl J)! ^ yy 

o —jjj j<S> l:JUi j»jJ! <dp 4)! Js! 




260 $ UBULUS-SALAM }ilid Pertama 


K cJisi .j-a p J&?- ^ 

^ ' ' " o 

Sjb ^ .sSC* JSSj ^>'j : goCCn CJj <^j r^- 4 

✓ J 0X0 

•j^' **-J dr 4 ^J 


132. Djh j1z£)-jA R adhiyallahu Anha, bahwasanya Ummu Habibah binti 
Jahsy pernah mengadu kepada Kasulullah Shallallahu /Uaihi wa Sallam 
tentang darah, beliau bersabda, “Berhentilah (dari shalat) selama haidh 
menghalangimu, kemudian mandilah”. Maka diapun mandi setiap akan 
melaksanakan shalat. 4 ’ 8 (HR. Muslim) dalam nwayat Al-Bukhan, 
“Dan berwudhulah pada setiap shalat.” 4,9 Riwayat ini disebutkan 
oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang berbeda. 


Biogfa£i Perawi 

Ummu Habibah pernah menjadi isteri Abdurrahman bin Auf. Anak 
perempuan Jahsy ada tiga orang, yaitu: Zainab Ummul Mukminin, Hamnah 
dan Ummu Habibah, dikatakan bahwa ketiganya biasa istihadhah. Al- 
Bukhari menyebutkan bahwa sebagian dari Ummahat Al-Mukminin ada 
yang keluar darah istihadhah, jika benar perkataan Al-Bukhan ltu, maka 
di antara tiga orang itu adalah Zainab. Para ulama telah menghitung 
perempuan yang biasa keluar darah istihadhah pada masa hidup Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam jumlahnya ada sepuluh orang. 


Penjelasan Kalimat 

“Pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang 
darah, maka beliau bersabda, “Berhentilah (dari shalat) selama baidh 
menghalangimu (yaitu sebelum mengahrnya darah terus menerus) kemudian 
mandtlah (yaitu mandi sehabis masa haidh) maka diapun mandi setiap akan 
melaksanakan shalat (yaitu tanpa ada perintah dari Rasuluhah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam untuk berbuat demikian).” 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain milik Al- 
Bukhari, 


418 JJpLe) Hadits ini shahih, Muslim (334) 

419 (£?w) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (228) 

420 Hadits ini shahih, Sahih Abi Dawud (298) 




*=z^£itab ^/haharah $ 261 


" „ * *, 

JSJ 

“ Dan berwudhulab pada setiap shalat .” Riwayat ini Idalah milik Abu 
Dawud dan yang lainnya dari jalur lain. 

Tafsir Hadits 

Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan bahwa perempuan 
yang keluar darah tstihadhahnya dikembahkan kepada salah satu ciri- 
cmnya, yakni kebiasaan haidhnya. Ciri-ciri itu diketahui dan dapat dikenal 
lewat kebiasaan haidhnya sebelum keluar darah istihadhah atau sifat 
darah yang berwarna hitam yang sudah dikenal, atau kebiasaan lamanya 
haidh bagi perempuan lainnya baik enam atau tujuh bari, atau mulai datang 
dan berakhirnya haidh. Semuanya telah jelas dalam hadits yang 
menjelaskan tentang darah tstihadhah, bahwa jika hal ku terjadi berarti 
haidh telah mulai. Maksudnya, bisa dtkenal berdasarkan dugaan kuat 
bukan berdasarkan keyakinan pasti, baik dia memiliki kebiasaan atau’ 
ti ak, sebagaimana yang dipahami dan hadits-hadits yang 
menyebutkannya secara mutlak, tidaklah yang dimaksudkan kecuali yang 
memmbulkan dugaan bahwa itu adalah haidh. Seandainya tanda-tanda 
ltu banyak, maka akan semakin kuatlah dugaan itu. 

Kemudian ketika timbul dugaan kuat akan habisnya masa haidh, maka 
wajib baginya mandi, kemudian berwudhu untuk setiap kah akan shalat, 
atau menjamak shalat dengan jamak shuri dengan sekah mandi. Sekarang 
timbul pertanyaan, apakah boleh melaksanakan jamak shuri dengan sekali 
wudhu? Masalah ini tidak ada nash-nya, hanya saja, cara semacam itu 
sudah maklum akan kebolehannya pada setiap orang. 

Adapun masalah, apakah perempuan yang keluar darah lstihadhahnya 
oleh melakukan shalat sunnah dengan wudhu shalat fardhu? Masalah 

im juga juga didiamkan, dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah 
mi semua. 


yCa—ilj ĕjOS^jl N llT :cJ lS \^ps- J)l JjJ ap Jpj . \ yy 


.4J JiLaiJl 


o t 


'J * j'- 5 Jib eljj . 14 ^ jiWl aiu 


133. Dan Ummu Athiyah Radhiallahu Anha, dia berkata, “Kami tidak 
menganggap sesuatu yang keruh dan berwarna kuning itu setelah suci 
sebagai hatdh. (HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud dan Iafa 2 h 
hadits menurut Abu Dawud) 


(Jvw-) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (326) dan Abu Dawud (307) 




262 $} ji)UBULUS-SALAM JilidPertama 

Biografi Perawi 

Ummi Athiyah, namanya adalah Nusaibah binti Ka‘b. Ada yang 
mengatakan binti Al-Harits, behau dati golongan Anshar. Ia ikut dalam 
bai‘at Aqabah dan termasuk shahabiyah yang terkemuka. Ia turut serta 
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam peperangan, 
bertugas merawat yang sakit dan mengobati yang terluka. 


Penjelasan Kalimat 

“Kami tidak menganggap sesuatuyang keruh (yakm, yang membuat warna air 
keruh dan kotor) dan beiwarna kuning (yaitu, air yang dilihat oleh perempuan 
kuning seperti nanah) setelah suci (yakni, setelah mehhat gumpalan putih 
dan kering) sedikitpun (yakni, kami tidak menganggapnya haidh) 


Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud dan lafazh 
tersebut mihknya. 

Ucapan Ummu Athiyah “Kami pernah”, menimbulkan perbedaan 
pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sama dengan hadits 
yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah S.hallallahu Alaihi wa Sallam , 
karena yang dimaksudkan adalah, kami pada masa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, dengan sepengetahuannya, maka menjadi taqrir 
(pengakuan) behau. Ini menurut pendapat Al-Bukhari dan ulama hadits 
lainnya, karenanya ia bisa dijadikan hujjah. 

Hadits tersebut menjadi dalil tidak adanya hukum pada darah yang tidak 
kental dan berwarna hitam yang sudah dikenal, maka tidak dianggap haidh 
setelah dia melihat gumpalan itu. Ada yang mengatakan, ia seperti benang 
putih yang keluar dari rahim setelah berhentinya darah haidh atau setelah 
keringnya, yaitu keluar apa yang menempel pada dinding rahim dalam 
keadaan kering. 

Adapun yang dapat dipahami dari ucapannya, Setelah suci , yakni, dengan 
salah satu dari dua perkara, bahwa sebelumnya yang kotor dan keruh itu 
dianggap sebagai sesuatu (haidh), mengenai masalah lni terdapat perbedaan 
di antara para ulama yang sangat terkenal dalam masalah-masalah /wn/' iyah. 


sfp bi Jir S^JI of &\ t 

i jJr \'j&>\ 

y y — ’ / * ' 

134. Dari Anas Radhiyallahu Anhu, “Bahwasanja orang-orang Yahudi 




<=^Citab C/haharah $ 263 


apabila perempuan haidh, maka mereka tidak mau makan bersamanya, 
maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Lakukanlah 
segalanya kecuali nikah (bercampur) ” 422 (HR. Muslim) 

Syarah Hadits 

Hadits tersebut menjelaskan maksud ayat, 



“Katakanlah, “Haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah 
kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh. ” (QS. Al-Baqarah: 222), 
bahwa yang diperintahkan untuk menjauhi wanita-wanita (yang sedang 
haidh) dan larangan mendekatinya adalah larangan mencampurinya. Yakni, 
jauhkan ditimu dari mencampurinya dan jangan mendekatinya untuk 
mencampurinya. Sedangkan perbuatan lainnya seperti makan bersama, 
duduk bersama, berbaring bersama, semuanya itu boleh. 

Biasanya orang-orang Yahudi tidak mau tinggal serumah dengan 
istrinya yang sedang haidh, tidak mau bergaul dengannya juga tidak mau 
makan bersamanya, sebagaimana dijelaskan oleh hadits yang diriwayatkan 
oleh Mushm. 

Adapun bersenang-senang dengan mereka, telah dibolehkan oleh hadits 
di atas dan hadits berikut ini: 


JC ailt j 015"" : cJti l$iP 4)t j iCJlp .) X 1 o 
.aIIp ufj jU 

135. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menyuruhku mengikatkan kain, lalu beliau merapat 
denganku sedangkan aku sedang haidh. ” 42> (Muttafaq 'Alaih). 


Tafsir Hadits 

Yaitu behau menempelkan kuhtnya ke kuhtku dibagian tubuh dt bahk 
kain, hadits tersebut tidak secara tegas menjelaskan bahwa beliau 
bersenang-senang dengannya, melainkan hanya menempelkan kuht dengan 
kulit. 


422 Hadits ini shahih, Muslim (302) 

423 Hadits ini shahih, Al-Bukhari (300) dan Mushm (293) 



264 $ gSuBULUS-SALAM JilidPertama 


Bersenang-senang dengan yang terdapat di antara lutut dan pusar 
dibolehkan oleh sebagian ulama, alasannya adalah sabda beliau, 
“Lakukanlah segalanya kecuali nikah (bercampur)”, itu yang dapat dipahami 
dari hadits ini. Sedangkan yang lainnya mengatakan makruh, dan yang 
lainnya mengatakan haram, dan pendapat pertamalah yang lebih tepat 
berdasarkan hadits tersebut. 

Adapun jika seseorang mencampuri istrinya ketika sedang haidh, 
sesunggguhnya ia telah berbuat dosa, tapi tidak wajib baginya hukuman 
apapun. Ada yang mengatakan wajib baginya bersedekah, berdasarkan 
hadits beikut ini: 


^_ 't p&j {j* 

°j\ c3jy>j 

' ' , ' o 

£-?rjJ ,y\j j' o'jJ 




136. Dari Ibnu Abbas Kadhiyallahu Anhuma tentang orangyang mencampuri 
isterinya yang sedang haidh, beliau Shallallahu /l/aihi wa Sallam 
bersabda, “Dia harus bersedekah satu dinar atau setengah dinar.” 424 
(HR. Al-Khmasah) Al-Hakim dan Ibnu Al-Qaththan menilai 
haditsnya shahih, sedangkanyang lainnya menilainya mauquf pada Ibnu 
Abbas. 


Tafsir Hadits 

Hadits tentang masalah ini ada beberapa riwayat, dan ini salah satu di 
antaranya. Perawi-perawinya terdapat dalam Ash-Shahih, di samping itu 
riwayatnya mudhtharib (hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari 
beberapa sanad dengan matan yang kontradiksi). Asy-Syafi i berkata, 
“Kalau hadits ini benar, niscaya akan aku jadikan sebagai hujjah. Penuhs 
mengatakan, “ Idhthirab (kegoncangan) dalam hadits tersebut baik sanad 
maupun matannya banyak sekah.” 

Orang yang mengatakan wajib bersedekah adalah Al-Hasan dan Sa ld, 
tapi mereka mengatakan, dia mesti memerdekakan budak, berdasarkan 
analogi pada orang yang mencampuri istrinya pada siang hari Ramadhan. 
Yang lainnya mengatakan, dia mesti bersedekah satu dinar atau setengah 


424 (£^w>) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (264) 




^^Cttab ^Thaharah $ 265 

dinar. Al-Khaththabi berkata, “Mayoritas ahh ilmu mengatakan tidak ada 

sesuatupun baginya”, karena mereka mengira bahwa hadits ini mursal atau 
mauquf. 

Sedangkan Ibnu Abdi Al-Barr mengatakan, “Alasan orang yang 
mengatakan tidak wajib adalah karena idhthirab- nya hadits ini, sedangkan 
hukum asal adalah terlepas dari kewajiban, karena itu tidak boleh 
dikatakan wajib bersedekah kepada orang yang miskin dan yang lainnya, 
kecuali dengan dahl yang tidak bisa dibantah dan tidak cacat, sedang 
dalam masalah ini tidak ada dalilnya.” 

Saya katakan, “Orang yang menyatakan shahih, seperti Ibnu Al- 
Qaththan, sesungguhnya ia telah memperhatikan betul dalam 
mentashhihkannya, dan ia membantah adanya cacat pada hadits itu 
pendapat mi diakm oleh Ibnu Daqiq AI-'Id dan diperkuatnya dalam kitab 
Al-llmam, maka tidak ada halangan untuk mengamalkan hadits itu. 

Sedangkan orang yang menganggapnya tidak shahih, seperti Asy-Syafi c i 
an Ibnu Abd Al-Barr, mereka beralasan bahwa pada asalnya lepas dari 
tanggungan, maka tidak ada hujjah yang dapat menghilangkannya. 


<0)1 ai)t JJli : Jli <UP <0Si Jl olatJ °y\ f V 

& J p -y, ^ li, 'J 



137. Dan Ahu Sa‘id Al-Khudhri Radhiyallahu Anhu, berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “bukankah wanita itu bila 
haidh tidak boleh shalat danpuasa. ’* 25 (HR. Muttafaq Alaih dalam 
hadits yang panjang). 

Lanjutan hadits tersebut adalah, 


‘Yang demikian itu adalah kekurangan agamanya”, Muslim meriwayatkan 
dart Ibnu Umar dengan lafazh, “Dia berhenti beberapa malam tidak shalat 
dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan, itulahyang dimaksud dengan kekurangan 
agamanya. ’ 426 * 


495 _ r J • 

- (C^w>) Hadits mi shahih, Al-Bukhari (304) dan Muslim (298) 
426 (j4»w>) Hadits ini shahih, Muslim (79). 




266 $ jSuBULUS-SALAM Ji/id Pertama 


Tafsir Hadits 

Itu adalah hadits yang memberikan pengertian penetapan beliau 
padanya untuk meninggalkan shalat dan puasa, keduanya tidak wajib 
baginya. Para ulama sudah sepakat bahwa wanita tidak wajib 
melaksanakan shalat dan puasa ketika masih haidh, dia hanya wajib meng- 
qadha‘ puasa, berdasarkan dalil lainnya. 

Adapun tidak bolehnya wanita yang sedang haidh masuk masjid 
berdasarkan hadits, “Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haidh 
dan junub”™ , hadits ini telah dibahas sebelumnya. 

Wanita yang haidh juga tidak boleh membaca Al-Qur'an, berdasarkan 
hadits dari Ibnu Umar secara marfu\ “\h'anitayang haidh dan junub tidak 
boleh membaca sedikitpun dari Al-Qur'an’« 2 \ meskipun mengenai hadits 
tersebut terdapat pembicaraan. 

Demikian pula dia tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur an, 
berdasarkan hadits Amr bin Hazm, yang sudah dijelaskan sebelumnya 
bersama penguatnya. 

Hadits-hadits tersebut tidak kurang dari penetapan hukum makruh 
bagi setiap masalah tersebut, meskipun hukumnya tidak mencapai tingkat 
haram, karena hadits-hadits tersebut masih diperdebatkan sanadnya, 
sedangkan maksud-maksud lafazhnya tidak jelas mengharamkannya. 


JUi li, di : cili 4 ^ il 

/ / Z \ } 

.jj J j 4* 


138. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Ketika kami sudah tiba 
di Sarij, aku haidh, lalu Nabi Sha/lallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
Kerjakanlah segala aktivitas yang dikerjakan oleh orangyang sedang 
haji, kecuali thawaj di Ka'bah, sampai kamu suci. 429 (Muttafaq 
Alaih, dalam hadits yang panjang). 


427 (Ujae) Hadits ini dha’if, sudah dijelaskan kedha‘ifannya 

428 (LyUg) Hadits ini dha’if, Dha‘if At-Ttrmidtj (131) 

42 « Hadits ini shahih, Al-Bukhari (305) dan Muslim (1211) 


^o^utab ^Thaharah $ 267 


Penjelasan Kalimat 

“Ketika kami telah sampai (yaitu pada tahun haji Wada', Aisyah 
melaksanakan Ihram bersama RasuluUah Shallallahu Alaihi u>a Sallani) di 
Sarif (nama satu tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah) aku 
haidh, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Kerjakanlah segala 
aktwitasyang dikerjakan oleh orangyang sedang haji, kecuali thawaj di Ka 'bah, 
sampai kamu suci.” 

Muttafaq Alaih, dalam hadits panjang, yaitu dalam hadits tentang sifat 
(praktek) haji RasuluUah Shallallahu Alaihi wa Sallam. 

Tafsir Hadits 

Dalam hadits tersebut terkandung dalil yang menunjukkan bahwa 
wanita haidh sah mengerjakan semua aktivitas haji, kecuali thawaf di 
baitullah, dan itu sudah disepakati para ulama. Akan tetapi, ada perbedaan 
pendapat tentang alasannya. Ada yang mengatakan karena syarat thawaf 
harus suci. Ada juga yang mengatakan karena wanita yang haidh dilarang 
memasuki masjid. 

Adapun mengenai shalat sunnah Thawaf dua rakat, sudah diketahui, 
bahwa keduanya tidak sah melakukannya, karena keduanya berkaitan 
dengan thawaf dan kesucian. 


<_&• JLu ‘Ji i jt j iiii .in 

" ^ ^ ^ ' * 

l5j —* '— * : jLai y*\ jy J^-j^ J^ 

/ * / / / X- X / / ’ 

:*j & 3 Sjis c\jj .j\jf 


139. Dari Mu‘adg_ bin Jabal Radhiallahu Anhu, “Bahwa diapernah bertanya 
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Apa yang halal 
bagi lelaki terhadap isterinyayang sedang haidh?,” Be/iau menjawab, 
“Segalayang di atas kain. ” 430 (HR. Abu Dawud, dan dia sendiri 
menilai hadits ini lemah). 


Biografi Perawi 

Mu’adz adalah Abu Abdurrahman Mu‘adz bin Jabbal Al-Anshari Al- 
Khuzraji. Salah seorang yang mengikuti Baiah AhAqabah dari kaum Anshar. 
Beliau ikut serta dalam perang Badr dan peperangan lainnya. Nabi 


( L i./.ir’) Hadits ini dha’if, Dha‘if Abi Dawud (213) 


268 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusnya ke Yaman sebagai hakim dan 
guru, diserahi tugas untuk mengumpulkan zakat dari para pekerja di 
Yaman, behau termasuk shahabat yang muha dan alim. Behau juga pernah 
diangkat oleh Umar untuk menjadi gubernur di Syam menggantikan Abu 
Ubaidah. Behau meninggal dunia karena terserang wabah kolera pada 
tahun 18 H. Ada yang mengatakan tahun 17 H, dalam usia 38 tahun. 

Ia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ‘Apa 
yang halal hagi lelaki terhadap isterinya yang sedang haidh?” Beliau menjawab, 
“Segalayang di atas kain. ” Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dia sendiri 
menilainya lemah, dia mengatakan, “Tidak kuat.” 

Tafsir Hadits 

Hadits tersebut sebagai dalil diharamkannya berdempetan kuht tubuh 
pada tempat kain, yaitu tubuh antara pusar dan lutut. Hadits tersebut 
bertentangan dengan hadits, “Lakukanlah segalanya kecuali nikah 
(hercampur)” telah dijelaskan sebelumnya, dan hadits tersebut lebih shahih 
dan lebih rajih dari hadits Mu'adz ini. Andai penulis menggabungkan 
kedua hadits tersebut maka lebih baik. Masalah ini sudah dibahas 
sebelumnya, dalam hadits dari Aisyah, dia berkata, “Beliau menyuruhku, 
lalu aku memakai kain. ” 


^JJl Js- JouL" cJ\S~ : l Je <Jil Jpj aJJ f. \ 1 
'Jm «j>Jl oljj . yju jl Jat; aJs- aUI Jlp 

/ s S S * 

<0>ll J p> li yj : <J JaiJ Jj .Jjb JiiUlj ^jL~JI 

.irtki Jkkjaj .^uit sSg ^Ljk ou 

' ✓ ✓ / / / x 


/40. Dari Ummu Salamah Radhtallahu Anha, “Biasanya wanita-wanita 
yang nijas pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk 
(tidak shalat) setelah nijasnya selama 40 hari . 431 (HR. Al-Kamsah, 
kecuali An-Nasa'i, dan lafazh ini adalah milik Abu Dawud) 
Dan di dalam lajaghnya, “Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam tidak menyuruhnya meng-qadha' shalat selama mfas. ” 432 
Dishahihkan oleh Al-Hakim. 


431 Hadits ini hasan shahih, Shahih At-Tirmidj (139) dan Abu Dawud (311, 312) 

432 Al-Mustadrak (1/282) 


<=^Citab ^Thaharah $ 269 


Tafsir Hadits 


Sekelompok ulama menilai hadits tersebut dha’if, An-Nawawi 
mengatakan, sekelompok ulama fiqh mengatakan hadits ini lemah dan 
tidak bisa diterima. Tapi hadits ini punya syahid yaitu hadits Ibnu Majah 
dari Anas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda. 


ajl isj of vi 


Heliau menetapkan waktu hagipara wanitajang nifas selama 40 hari, kecuali 
jika dia melihat suci sebelum itu. ’ n3} 


Dan bagi Al-Hakim dari Utsman bin Abi Al-Ash, “Rasulullah menetapkan 
masa bagi para wanita dalam nifasnya 40 hari. 434 Hadits-hadits ini saling 
menguatkan antara satu dengan yang lainnya. 

Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa darah yang keluar setelah 
melahirkan hukumnya berlanjut sampai 40 hari, selama itu perempuan 
yang nifas tidak boleh shalat dan puasa. Sekalipun hadits itu tidak 
menjelaskan demikian, tapi dapat difahami dari dahl lainnya. 

Hadits Anas memberikan pengertian bahwa wanita-wanita itu bila 
sudah mehhat suci sebelum 40 hari, berarti dia telah suci, dan hal ini 
tidak ada batas minimalnya. 


433 (lir Hadits ini dha’if sekali, Dha‘iflbnu Majah (655) 

434 Al-Mustadrak (1/282). 





KITAB SHALAT 


Shalat secara etimologi berarti doa. Shalat diberi nama doa karena ia 
mengandung berbagai macam doa-doa. 

1 . I§AB WAKTU-WAKTU SHALAT 


Maksud dari waktu-waktu shalat ialah waktu yang telah ditentukan 
oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk melaksanakan ibadah ini, yakni 
saat tertentu dan terbatas untuk menunaikannya. 


:Jl—5 JL—L-3 jk» Jj^-j L' JLP 'J* . U ) 

x ^ / / / 

d JJr oirj JjAji cJij Jkji 


-A- -* ' * ° s . c 5 \ 1 ' ° 'n * '(1 0 *. 0 " 

0JW5 *___9jj jQ 1 «J b» C~9jj _^va*Jl 

J—JJl ^jl s-LijJl cj jj Jiljl j»J L ^jt«Jl 


.^liJl JJlkJ ^J C. ^iJl pik ^ ^UJI JuijJ J^jSll 

.Jili ol^ 


141. Darz' Abdullah bin Amr Kadhiyallahu Anhu bahwasanja Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Waktu shalat Zhuhur dimulai 
saat matahari tergelincir dan bajangan seseorang sama dengan tinggi 
tubuhnja, selama waktu shalat Ashar belum tiba; sedangkan waktu 
shalat Ashar selama matahari belum mengunmg; waktu shalat Maghrib 
selama mega merah belum menghilang dari langit; waktu shalat Isja' 
hingga pertengahan malam; dan waktu shalat Subuh sejak terbit fajar 
selama matahari belum terbit. ” 435 (HR. Muslim). 


435 (j4*»**) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (612) 



<=^£lTAB $HALAT $ 273 


Penjelasan Kalimat 

“Waktu shalat Zhuhur ialah dimulai saat matahari tergelincir > ' 1 yaitu saat 
matahari mulai bergeser ke arah barat, dan saat inilah yang dimaksud 
dengan kata al-Duluuk dalam firman Allah Suhhanahu wa Ta’ala, 

-rlr-*! jTT\ 

‘Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir.” (QS. Al-Isra': 78) 

“Dan bayangan seseorangsama dengan tinggi tubuhnya”, waktu shalat Zhuhur 
habis saat panjang bayangan segala sesuatu persis sepanjang wujud ashnya. 
Hadits ini menjelaskan permulaan waktu shalat Zhuhur hingga batas 
terakhirnya, hal ini berdasarkan kenyataan bahwa kata kaana ^hillu 
(bayang-bayang menjadi) dikaitkan dengan kata yaalat (tergelincir). 

“Selama waktu shalat sishar belum tiba” ungkapan ini menunjukkan 
dengan jelas bahwa waktu Shalat Ashar tiba saat bayangan sesuatu sama 
dengan panjang ashnya. 

“Sedangkan waktu shalat A.shar selama matahari belum menguning”, akan 
tetapi ada hadits lain yang menjelaskan bahwa akhir waktu shalat Ashar 
adalah saat bayangan sesuatu dua kali dari panjang wujud ashnya. 

“Dan waktu shalat Maghrib”, dimulai sejak bola matahari tenggelam di 
ufuk barat, dan hal itu berlangsung 

“Selama mega merah belum menghilang dari langit”, kata-kata ‘merah’ di 
sini akan dijelaskan pada kesempatan mendatang. 

“Waktu shalat Isya'” (dimulai sejak hilangnya mega merah dan 
berkelanjutan) “hmggaperlengahan malam” (yang pertama) “dan waktu shalat 
Subuh ” (dimulai) “dari terbit fajar” (dan berlangsung) “selama matahari 
belum terbit. ” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menjelaskan batasan waktu-waktu shalat baik awal waktu 
maupun akhirnya. Awal waktu Zhuhur adalah ketika matahari tergehncir 
ke arah barat dan berakhir ketika bayangan sesuatu sama persis dengan 
panjang wujud ashnya, sedangkan ungkapan “bayangan seseorang” dalam 
hadits di atas hanyalah sebagai contoh semata. 

Jika bayangan sesuatu telah menyamai panjang wujud aslinya maka 
waktu shalat Ashar telah tiba, akan tetapi saat itu masih bercampur 
dengan waktu shalat Zhuhur dengan durasi selama waktu yang dibutuhkan 
untuk melakukan empat raka’at shalat Zhuhur. Singkat kata, saat itu 
adalah waktu bersama antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar sebagaimana 


274 # J>Ĕ>UBULUS-SALAM JilidPertama 

yang dijelaskan dalam hadits Jibril 436 , yang menerangkan bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat Zhuhur pada 
hari pertama saat matahari tetgelincir dan menunaikan shalat Ashar pada 
saat bayangan sesuatu persis sepanjang wujud ashnya, kemudian pada 
hari kedua behau menunaikan shalat Zhuhur pada saat bayangan sesuatu 
persis sepanjang wujud ashnya dan menunaikan shalat Ashar pada saat 
bayangan sesuatu dua kah panjang wujud aslinya. Inilah yang dimaksud 
—waktu al-Musytarak- waktu bersama antara Zhuhur dan Ashar, tetapi ada 
beberapa pendapat dalam masalah ini. 

Mereka yang menetapkan adanya waktu bercampur —waktu al- 
Musytarak- antara shalat Zhuhur dan Ashar, berargumen dengan apa yang 
telah saya sampaikan di atas. 

Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa tidak ada waktu bersama 
antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar, mereka memahami ungkapan dalam 
hadits Jibril, “heliau menunaikan shalat Zhuhur pada hari kedua pada saat 
hayangan sesuatu persis sepanjang wujud aslinya” bahwa behau selesai dari 
shalat Zhuhur tepat saat bayangan sesuatu persis sepanjang wujud ashnya. 
Akan tetapi pemahaman ini jauh dari yang tertuhs dalam hadits tersebut. 

Dan akhir waktu Ashar adalah saat matahari menguning, setelah 
matahari menguning maka saat itu bukanlah saat adaa‘ \xntuk shalat Ashar 
-menunaikan shalat pada waktunya- dan barangsiapa mendirikan shalat 
Ashar saat itu maka ia dianggap membayar hutang shalat atau qadha‘, 
demikian menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan menurut penjelasan 
kitab asy-Syarh. 

Tetapi ada yang berpendapat bahwa saat itu masih terhitung adaa‘ 
selama seseorang masih bisa menunaikan satu rakaat dari shalat Ashar, 
berdasarkan hadits, 

o <• /✓ . > 0 < ' ' o s*o / 

. .15j.ii JL ai u' j-o3ju) y* 4jo j ijj.il yx 

“Barangsiapa bisa menunaikan satu rakaat dari shalat Ashar sehelum matahari 

terhenam, maka ia telah mendapatkan waktu shalat Ashar. ’ 437 

Awal waktu shalat Maghrib ialah saat matahari terbenam, sebagaimana 
yang disebutkan di dalam Shahih Muslim, Shahih Bukhari 438 dan kitab yang 
lainnya. Waktu shalat Maghrib berlangsung selama mega merah belum 
hilang. 


436 (£<•'*) Diriwayatkan di dalam Shahih At-Tirmidtj (150) 

437 Keterangannya dalam hadits mendatang. 

438 Keterangannya dalam hadits mendatang. 



<=^/£itab sShalat $ 275 


Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Maghrib waktunya lumayan 
lapang, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hadits Jibril yang 
menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan 
shalat Maghrib pada waktu yang sama, yaitu setelah matahari terbenam 
baik pada hari pertama maupun pada hari kedua. 

Kompromi atau penggabungan kedua hadits di atas menghasilkan 
sebuah kesimpulan bahwa hadits Jibril tidak secara signihkan membatasi 
awal dan akhir waktu shalat Maghrib. Hal itu didukung oleh sebuah fakta 
bahwa hadits yang menerangkan berlangsungnya waktu shalat Maghrib 
adalah selama mega merah belum menghilang, muncul lebih akhir jika 
dibanding dengan hadits Jibril. Karena hadits hadits itu diriwayatkan saat 
behau di Madinah, sedangkan hadits Jibril diriwayatkan saat beliau masih 
berada di Makkah, maka waktu yang lebih lapang tersebut merupakan 
karunia dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Inilah jawaban yang bisa di 
kemukakan jika ada orang mengatakan bahwa waktu shalat Maghrib 
terbatas hanya saat itu saja, yakni setelah matahari terbenam. 

Awal waktu shalat Isya‘ ialah saat mega merah menghilang dari langit 
dan berakhir saat tengah malam, walaupun di sana ada hadits yang 
menjelaskan bahwa akhir waktu shalat Isya‘ ialah sepertiga malam yang 
terakhir 439 , akan tetapi hadits yang membatasinya hingga pertengahan 
malam adalah hadits shahih, maka ia tidak bisa diabaikan begitu saja. 

Awal waktu shalat Subuh ialah saat terbit fajar dan berakhir saat 
matahari terbit. 

Dengan demikian, hadits yang terdapat dalam Shahih Muslim ini telah 
menjelaskan awal dan akhir waktu-waktu shalat wajib dalam sehari 
semalam. 

Hadits ini sekaligus menjadi dalil bahwa pada setiap shalat ada awal 
waktunya dan ada akhir waktunya. Jika demikian halnya, maka ada 
pertanyaan yang muncul, jika matahari telah menguning dan telah lewat 
tengah malam, apakah masih ada waktu untuk menunaikan shalat Ashar 
atau shalat Isya‘? 

Tentunya hadits ini jelas menegaskan bahwa saat itu bukan saatnya 
lagi untuk menunaikan qadaa ‘ shalat tersebut. Akan tetapi ada hadits yang 


berbunyi. 


ITp! Jiii U5"j js\ (j* 


‘liarang siapa bisa menunaikan satu rakaat sebelum matahari terbenam maka 
ia telah menunaikan shalat Ashar. ”* 40 


439 (yw 5-*^) Diriwayatkan di dalam Shahth At-Tirmirp (149). 

440 Keterangannya akan segera hadir. 




276 $ J^UBULUS-SALAM Jilid Pertama 


Lafadz adraka menyiratkan bahwa jika keterlambatan orang tersebut 
disebabkan oleh alasan tertentu atau sejenisnya -maka shalatnya sah dan 
dianggap menunaikan shalat tepat pada waktunya-. 

Demikian pula halnya dalam masalah shalat Subuh, karena ada hadits 
yang menjelaskan permasalahan serupa yang akan kami jelaskan nanti. 

Akan tetapi dalam masalah shalat Isya‘ tidak ada hadits yang 
menjelaskan masalah tersebut, namun perlu diingat bahwa ada hadits yang 
berbunyi. 





“Ketiduran tidak dianggap meremehkan —shalat-, akan tetapi orang jang 
meremehkan ialah orangyang tidak segera menunaikan shalatnya hingga tiha 
waktu Shalatyang lainnya -setelahnya-. ’ 441 

Hadits ini dengan jelas menyebutkan bahwa waktu untuk masing- 
masing shalat memanjang hingga tiba waktu shalat berikutnya, hanya saja 
khusus waktu fajar yakni waktu shalat Subuh ia dibatasi oleh terbitnya 
matahari, dan setelah terbit matahari adalah bukan waktu shalat wajib 
apapun. 

Begitu pula dengan shalat Isya* ia dibatasi dengan pertengahan malam 
dan setelah itu maka bukan waktu untuk shalat wajib apapun. 

Ada yang membagi waktu shalat menjadi dua bagian, yaitu waktu 
ikhtiyari —saat orang boleh memilih kapan hendak menunaikan shalat- 
dan waktu idhthirari -saat seseorang harus mengerjakan shalat karena 
waktunya hampir habis-, akan tetapi pembagian tidak berdasarkan kepada 
argumen apapun kecuali apa-apa yang mungkin pernah Anda dengar. Dan 
kami telah menulis buku kecil membahas tuntas tentang waktu-waktu 
shalat yang kami beri nama “al-Yawaqit fii al-Mawaqit . 


.&j Wj : 5 Jjj Cj> £ j - UT 


142. Dalam riwayat Muslim juga, terdapat hadits dari Buraidah yang 
menjelaskan tentang waktu shalat Ashar, Dan matahari masih putih 
bersih. ” 442 (Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 
Buraidah). 


441 Diriwayatkan oleh Muslim (681) 

442 (JUU) Diriwayatkan oleh Muslim (613) 


<=z/£itab j^halat $ 277 


Biografi Perawi 

Buraidhah, nama lengkapnya Abu AbdiUah atau Abu Sahl atau Abu 
Al-Husaib, Buraidah bin al-Husaib al-Aslami. Ia masuk Islam sebelum 
perang Badar, akan tetapi behau tidak turut serta di sana. Beliau mengikuti 
Baiat Ridhwan. Tinggal di Madinah kemudian pindah ke Bashrah, lalu 
pergi menuju Khurasan untuk sebuah peperangan, beliau wafat di Marwa 
pada zaman Yazid bin Muawiyah tahun 62 H atau 63 H. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menjelaskan waktu shalat Ashar. Lafazh, “Dan matahari 
masih putih bersih”, yakni belum ada rona kuning sama sekali. 


.^o ji ji o i / s * i s ✓ 

143. Dari hadits Abu Musa, ‘Dan matahari sedang meninggi.” 443 


Biografi Perawi 

Abu Musa Radhijallahu Anhu adalah Abdullah bin Qais Al-Asy’ari. 
Behau masuk Islam pada masa-masa awal, di Makkah, kemudian hijrah 
ke Etiopia -Habasjah-. Diceritakan bahwa beliau kembali ke tanah 
kelahirannya lalu tiba di Madinah bersamaan dengan tibanya para 
pengungsi Etiopia. Umar bin Khaththab Radhijallahu Anhu 
menjadikannya sebagai gubernur Bashrah setelah menarik kembali Al- 
Mughirah Radhijallahu Anhu dari kedudukan tersebut pada tahun 20 H. 
Behau berhasil membuka daerah Al-Ahwa^ dan tetap menjadi gubernur 
hingga awal kekhilafahan Utsman Radhijallahu Anhu, lalu Ustman 
menarik dari kedudukannya, kemudian behau pindah ke Kufah. Behau 
menetap di sana dan Khahfah Utsman Radhijallahu Anhu menjadikannya 
salah seorang pegawai di Kufah, sampai Utsman Ruidhijallahu Anhu wafat 
terbunuh. Setelah terjadi peristiwa Tahkim -pemecahan masalah antara 
Muawiyah dan Ah Radhijallahu Anhuma- behau pindah ke Makkah dan 
menetap di sana hingga akhir hayatnya pada tahun 50 H. Walaupun ada 
yang meriwayatkan bahwa beliau wafat setelah tahun 50 H., beliau 
berumur enam puluh tahun lebih. 


443 Diriwayatkan oleh Muslim (614) 


278 $ j£)UBULUS-SALAM JilidPertarrta 

Penjelasan Kalimat 

“Dan matahari sedang meninggi (bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi wa 
Sallam menunaikan shalat Ashar saat matahari masih tinggi belum condong 
untuk terbenam).” 


Tafsir Hadits 


Hadits-hadits di atas menjelaskan keharusan untuk bersegera 
menunaikan shalat Ashar, sedangkan hadits yang paling jelas menyebutkan 
awal waktu shalat Ashar adalah hadits Jibril Alaihissalam yang berbunyi, 

.*£, Jj yib %t 


“Malaikat Jibril Alaihissalam mendirikannja —shalat Ashar- bersama 
Rasulullah Shallahu Alaihi n>a Sallam saat bayangan seseorang sama dengan 
tinggi tubuhnyaS Dan masih ada hadits-hadits serupa yang lainnya seperti 
hadits Buraidah Radhiyallahu Anhu dan hadits Abu Musa Kadhiyallahu 
Anhu di atas. 


' 1 ^ ^ 


'j & jk iul JjLj oti" : Jii lyj 


/ x / //■ / ’ 

iiTj icJi jy oi o irj J 

/ / 

J_ir>l 51 Jl 5^ *>, jj Oirj lijJJ J-Jlj 

/ / / x x 

.aJLp jpji, (>l Ijij OiL j <C^)s>r 


144. D^ri Bar^ah al-Aslami berkata, “Bahwasanya Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat Ashar, kemudian 
salah seorang dari kami pulang ke tempat tinggalnya di ujung Madinah 
pada saat matahari masih terik, dan bahwasanya beliau Shallallahu 
Alaihi wa Sallam suka mengakhirkan shalat Isya', beliau tidak 
menyukai tidur sebelum shalat Isya', tidak menyukaiperbincangan setelah 
shalat Isya', beliau membalik tubuhnya setelah menunaikan shalat Subuh 
saat seseorang bisa mengenali teman duduknya, dan beliau membaca 
antara enam puluh hingga seratus ayat. ” 444 


444 (C*p**) Dinwayatkan oleh Al-Bukhari (547) dan Muslim (647) 


<=^ClTAB $HALAT $ 279 


Biografi Perawi 

Abu Bar^ah, nama aslinya Nadhlah bin ‘Ubaid al-Aslami dan ada yang 
menyebutnya Ibnu Abdillah, behau masuk Islam pada periode awal, ikut 
serta dalam peristiwa pembukaan Makkah, selalu menyertai peperangan 
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi ma Sallam hingga beliau wafat, 
setelah Rasulullah wafat behau tinggal di Bashrah lalu ikut berperang ke 
Khurasan dan akhirnya beliau wafat di Marwa -ada yang mengatakan 
bahwa behau wafat bukan di Marwa- pada tahun 60 H. 

Tafsir Hadits 

‘Bahwasanya Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat 
Ashar, kemudian salah seorang dari kami pulang (setelah selesai menunaikan 
shalat) ke tempat tinggalnya di ujung Madinah. Pada saat matahari masih terik 
(yakni saat ia tiba di rumahnya, matahari masih terik, berwarna putih 
dan sinarnya masih menyengat kuat) dan hahwasanya beliau Shallallahu Alaihi 
wa Sallam suka mengakhirkan shalat Isya' (akan tetapi tidak dijelaskan 
sampai jam berapa behau mengakhirkannya, seakan-akan beliau tidak 
ingin memberi batasan, namun ada hadits-hadits lain yang menjelaskan 
masalah tersebut) dan beliau tidak menyukai tidur sebelum shalat Isya' (agar 
tidak kelewatan dari waktu yang beliau pilih) dan tidak menyukaiperbincangan 
setelah shalat Isya (yakni tidak menyukai obrolan bersama orang-orang, 
dengan harapan bisa segera tidur setelah mendapat pengampunan dosa, 
yaitu saat beliau menunaikan shalat Isya' tersebut, sehingga ia menjadi 
penutup amal perbuatan hari itu dan agar bisa bangun malam tanpa 
disibukkan oleh obrolan malam. Namun ada satu riwayat yang menjelaskan 
bahwa behau Shallallahu Alaihi n>a Sallam pernah begadang bersama Abu 
Bakar Radhiyallahu Anhu membicarakan urusan kaum muslimin) dan beliau 
membalik tubuhnya (yakni menengok ke arah orang-orang yang berada di 
belakangnya atau keluar) setelah menunaikan shalat Subuh (yakni shalat 
Fajar) saat seseorang bisa mengenali teman duduknya (karena terangnya cahaya 
fajar, hal ini dikarenakan pada masa itu masjid Rasuluhah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam tidak mempunyai penerangan. Pada sisi lain, hadits tni 
mengisyaratkan bahwa saat mereka memasuki masjid mereka tidak bisa 
mengenah teman duduk mereka, secara tidak langsung hadits ini menjadi 
dalil dianjurkannya bersegera untuk menunaikan shalat Subuh saat 
keadaan masih gelap) dan beliau membaca antara enam puluh hingga seratus 
ayat (yaitu jika beliau ingin menyingkat shalat Subuhnya beliau membaca 
enam puluh ayat dan jika ingin memanjangkan shalatnya behau membaca 
seratus ayat).” 


280 JĔ^UBULUS-SALAM ]ihd Pertama 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menjelaskan waktu-waktu shalat Ashar, Isya‘ dan Subuh 
tanpa menyebutkan batasannya, yang mana hal tersebut telah dibahas 
secara jelas dan tuntas dalam hadits sebelumnya. 


I__ aj I _ iL>-f (j* l!Ls>J-tP-j .) lo 

Hj 'jA I J4 'Mj & 


■i ’ 

& *Z». x * 


.^Jbu l ^ ^Jp Aiil 4^° 


145. Di 2 /v mereka berdua -sil-Bukhari dan Muslim- dari hadits Jabir 
Kadhijallahu Anhu, ‘Shalat Jsya' kadang beliau segerakan dan kadang 
beliau akhirkan, jika beliau lihat para shahabat telah berkumpul maka 
beliau menjegerakannya dan jika beliau melihat mereka terlambat maka 
beliau mengakhirkannja, sedangkan shalat Subuh, Rasulullah 
Shallallahu A.laihi n>a Sallam menunaikannja saat malam masih 
gelap . ,IM5 


Penjelasan Kalimat 

“Shalat Isja' kadang beliau segerakan (pada awal waktunya) dan kadang 
beliau akhirkan (dari awal waktunya, yang kemudian diperjelas) jika beliau 
lihat para sahabat telah berkumpul, maka beliau menjegerakannja dan jika beliau 
melihat mereka terlambat (dari awal waktunya) maka beliau mengakhirkannya 
(menunggu yang belum hadir. Dan dalam satu riwayat dijelaskan bahwa 
andai tidak takut memberatkan para shahabat pastilah beliau 
mengakhirkan shalat Isya ) sedangkan shalat Subuh, Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menunaikannja saat malam masih gelap (kegelapan di sini 
adalah kegelapan ujung malam, sebagaimana yang dijelaskan di dalam al- 
Qamus, yakni permulaan fajar, yang hal ini bertentangan dengan apa yang 
dimuat dalam hadits Kafi’ bin Khudaij). 


j —1' ^lili ^ . ) 1*1 

* ts 9 ** it *s*. o y ttS'" 

.Ljaju j*j iusj y ^/UJlj 

146. Dalam riwajat Muslim dari hadits Abu Musa Kadhijallahu Anhu, 
“Maka beliau menunaikan shalat Subuh ketika fajar tiba di saat 


445 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (565) dan Mushm (646) 




<^\JTAB <£hALAT ^ 281 

7Zt7”™ ampir ' bampir udak mni ‘ naU “° ra "* 

A J^ adltS 1IU dmwa y« ka » oleh Muslim sendiri, dari Abu Musa R aihiyallahu 


ct jj & -jJ; pji. y gj^j.uy 

-5Ift-f £3 4i 

147. “Dari Rafi' bin Kiudaij Radbijallabu Anhu. b.Hau berkata, Kami 
menunaikan tbalat Uagbrib bertama Nabi Shallallabu Alaibi „a 
Sallam, kemudtan tahh teorang dari kami keluar di taat ta matih bita 
mehhat tempat jatuh anak panahnya. ■’” 447 

Biografi Perawi 

b '“ RhUdal ' ^dhijalUu Anhu adalah Abu Abdullah atau Abu 

M 7a t '' A ‘- Ansh “ A1 ' Ansi . sa °»ng penduduk Madrnah 
Behau odak tkut serta pada perang Badar karena saat itu ia masih kecil 

behau tkut serta pada perang Uhud dan peperangan-peperangan 

SC e s ''y' e lau lerkena satu panah pada saat perang Uhud lalu 
asu lullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, “Saya akan 
menjadt taktt untukmu pada bari kiamat ” Bcliau hidup htngga masa 
pemenntahan Abdul Malik bm Marwan, kemudtan luka-luk.„yfkambuh 
sehingga behau wafat pada tahun 73 H. atau 74 H. dalam usta 86 tahun 

Muawiyah^ 3118 “ enga ' aka " bahwa bchau wafal P ada masa Yaz.d b.n 

Tafsir Hadits 

Hadits .n. menjadi dalil atas anjuran untuk bersegera menuna.kan shalat 
Maghrib sebagaimana yang diilustras.kan di dalam had.ts tersebut bahwa 
mereka keluar dar. maspd dalam keadaan cahaya s.ang mas.h ters.sa d. 
samprng ada banyak anjuran untuk hal tersebut. 

Oli r±JL.j a—% 4&I ^JI ;cJii ' UA 

^ 'i c> P j. 

s! jj J 

<&?**') Dmwayatkan oleh Muslim (614) 

(C ^) Dlnwa y a tkan oleh Al-Bukhan (559) dan Mushm (637) 



282 $ J&UBULUS-SALAM JiMPertama 

148. DariAisjah Radhiyallahu Anhu bahwasannja suatu malam Rasulullah 
Shallahu Alaihi wa Sallam mengakhirkan shalat Isja' hingga sebagian 
malam telah berlalu, kemudian beliau keluar seraja menunaikannja, 
lalu bersabda, “Sungguh saat inilah waktunja, seandainja tidak 
memberatkan umatku. ” (HR. Muslim).^ 


Penjelasan Kalimat 

‘Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengakhirkan (yaitu memasuki 
sepertiga malam yang pertama setelah hilangnya mega merah di langit, 
demikian yang disebutkan di dalam al-Qamus) suatu malam Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengakhirkan shalatlsya' (mengundurnya) hingga 
sebagian malam telah berlalu (bukan sebagian besar dari malam) kemudian 
beliau keluar seraja menunaikannya, lalu bersabda, ‘Sungguh saat inilah waktunja 
(waktu yang paling baik dan pahng utama) seandainya tidak memberatkan 
umatku (pastilah aku mengakhirkannya sampai jam ini).” 

Tafsir Hadits 

Hadits menunjukkan bahwa waktu shalat Isya‘ terhitung lapang, dan 
waktu yang paling utama ialah di saat akhir waktunya. Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam lebih memperhatikan keringanan untuk 
umatnya sehingga terpaksa harus meninggalkan waktu yang utama 
tersebut, hal ini berlawanan dengan kondisi shalat Maghrib, yang mana 
waktu pahng utamanya adalah di awal waktunya, begitu pula dengan 
shalat-shalat yang lainnya kecuali shalat Zhuhur pada musim panas, 
sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits yang akan datang ini. 


a_Ilp aSjI jj? &\ JJli : Jli j *1 ^ 

~ - i j _ a J>x]\ aJci 01* -llAl li) 

7 - / / / / ' ' 


8 ^/ •»* s s 


149. Dari Abu Hurairah Radhijallahu Anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Jika keadaan sangat panas, 
maka tunggulah saat dingin -teduh- untuk shalat, karena panas jang 
sangat menjengat adalah dari hembusan neraka Jahannam. ” (Muttafaq 
Alaih). 449 

448 (£«»w>) Diriwayatkan oleh Muslim (638) 

449 (£4»wj) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (536) dan Mushm (615) 



^/(jtab <£halat $ 283 


Penjelasan Kalimat 

“Jika keadaan sangat panas maka tunggulah saat dingin -teduh- untuk shalat 
(yakni shalat Zhuhur) karena panasjang sangat menjengat adalah dari hembusan 
neraka Jabantiam (yakm katena luasnya penyebaran panas dan hembusannya).” 

Lafazh abrada yaitu jika seseorang memasuki saat dingin atau teduh, 
sebagaimana lafazh Aghhara yaitu jika seseorang memasuki saat Zhuhur, 
keduanya menjelaskan tentang waktu, dengan kaidah serupa berlaku pada 
lafazh Anjada bila seseorang memasuki wilayah Najd atau athama jika 
seseorang memasuki wilayah Tihamah, hanya saja bedanya bahwa lafazh 
kedua yang terakhir ini berkenaan dengan tempat. 


Tafsir Hadits 


Hadits ini merupakan dalil atas wajibnya menunggu saat dingin pada 
waktu keadaan sangat panas sekah, untuk melakukan shalat Zhuhur, 
karena kalimat perintah pada dasarnya bermakna wajib, tetapi jumhur 
ulama mengatakan bahwa perintah ini berarti mustahab — disukai-. 

Kemudian hadits ini bersifat umum mencakup orang yang mengerjakan 
shalat sendirian atau berjamaah, baik di negara bersuhu panas maupun 
sebahknya, dan di sana masih ada beberapa pendapat dalam masalah ini. 

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa menunggu saat dingin 
adalah sunnah, akan tetapi bersegera menunaikan shalat adalah lebih 
utama, berdasarkan dahl-dalil yang menyebutkan keutamaan mengerjakan 
shalat di awal waktu. 

Atas pendapat ini saya berkomentar, “Dalil-dalil mengenai keutamaan 
mengerjakan shalat pada awal waktu bersifat umum kemudian dikhususkan 
dengan pengecuahan untuk perkara menunggu udara dingin (teduh) pada 
shalat Zhuhur ini.” 

Hadits ini ditentang oleh hadits Khabbab Radbiyallahu Anhu, 


> x / A # v . z / 

1 -^ ^JI J >- 4ttt J j-^j ^JI U jSw 

i* .O J J.s s 0 0 ✓ * O . / / / . 0 s 0 'T 0 f . > 0 

• (t-U-«-* dljj jAj.uIJ ji • c5l (J 3 LjiS 1 


“Kami mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai 
panasnja pasirjang memanas, pada kening dan telapak tangan kami —waktu 
shalat- akan tetapi beliau tidak menghiraukan keluhan kami. Maksudnya, 
apa jang kami keluhkan masih kami rasakan.” (Hadits shahih 
diriwayatkan oleh Muslim). 450 


450 ( 5 /**') Diriwayatkan oleh Muslim (619) 


284 $ $ UBULUS-SALAM JilidPertoma 


Kami memiliki banyak komentar untuk hadits ini, akan tetapi yang 
paling bagus ialah bahwa apa yang mereka keluhkan adalah panasnya 
pasir yang tentunya hal itu tidak akan hilang kecuali di akhir waktu shalat 
Zhuhur atau setelah habis waktunya. Oleh karena itu, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalatlah setiap shalat pada 
waktunya .” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir, hal ini 
menunjukkan bahwa saat itu mereka ingin agar mereka menunggu saat 
dingin yang melebihi batasnya, dengan begitu hadits ini tidak bertentangan 
dengan hadits yang memerintahkan untuk menunggu saat dingin atau 
teduh di atas. 

Alasan untuk menunggu saat dingin karena suhu yang panas adalah 
berasal dari hembusan neraka Jahannam, maksudnya adalah bahwa suhu 
yang sangat panas akan menghilangkan kekhusyu’an, padahal khusyu 
adalah jiwa dari shalat dan sesuatu yang keberadaannya sangat diharapkan 
dari shalat tersebut. 

Jika demikian hal yang mendasari perintah tersebut maka perintah ini 
tidak berlaku pada negara-negara bersuhu dingin. Dalam al-Qabas Ibnu 
Abdul Barr mengatakan, “Proses menunggu saat dingin di sini tidak ada 
batasan tertentu, kecuali dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 
An-Nasa'i dan Al-Hakim melalui Al-Aswad, ia berkata, “Masa itu panjang 
bayangan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat 
Zhuhur di musim panas ialah tiga hingga lima kaki, dan pada musim dingin 
antara lima hingga tujuh kaki.” 451 Hal ini di sebutkan di dalam Al-Talkhiish, 
akan tetapi dalam Al-Yawaaqiit dijelaskan bahwa hadits ini tidak bisa 
dipakai sebagai dalil. 

Anda telah memahami bahwa hadits yang memerintahkan untuk 
menunggu saat dingin, menjadi pengecualian atas hadits yang 
menerangkan keutamaan shalat Zhuhur pada awal waktunya, khususnya 
pada musim-musim panas, sebagaimana ada yang mengatakan juga bahwa 
ada hadits yang menjadi pengecualian dalam masalah shalat Subuh yaitu 
hadits berikut ini. 


Jb» & J y*'j J^ • J^ <y £*'j J* 3 • ^ 0 * 

' e, * ; • % *' * ' ' 


451 (^yw>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (400) -catatan, bayangan musim 
dingin lebih panjang dari pada bayangan musim panas, ‘Aun al-Ma bud Syarb Sunan 
Abu Dawud. 




s==^UTAB J^HALAT $ 285 


150. Dari Kafi’ bin Khudaij Kadhiyallahu A.nhu berkata, “Bersabda 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Tunggulah hingga tiba 
waktu pagi untuk melaksanakan shalat Subuh, karena ia lebih besar 
untuk pahala-pahala kalian atau ia lebih besar pahalanya. ” (HR. 
Al-Khamsah, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban). 452 

Penjelasan Kalimat 

“Tunggulah hingga tiba waktu pagi untuk mendirikan shalat Subuh (pada 
riwayat lain disebutkan ( \jyuJ ) -tunggulah hingga pagi bersinar- ) karena 
ia lebih besar untuk pahala-pahala kalian atau ia lebih besar pahalanya.” HR. 
lima perawi, dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, sementara 
teks hadits ini adalah teks Abu Dawud. 

Syarah Hadits 

Berdasarkan hadits ini, madzhab Imam Hanafi menganjurkan untuk 
mengakhirkan shalat Subuh hingga pagi bersinar. 

Tetapi pendapat ini dibantah dengan jawaban, bahwa selama itu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu mengerjakan shalat di saat 
pagi masih gelap yang didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dari Anas Kadhiyallahu Anhu, “Bahwasanya behau Shallallahu Alaihi 
wa Sallam suatu kah mengerjakan shalat Subuh saat pagi sudah bersinar, 
akan tetapi shalat beliau setelah itu selalu pada saat pagi masih gelap 
hingga behau wafat.” 453 

Hal ini mengisyaratkan bahwa lafazh ashbihu tidak dipakai dalam arti 
ashnya, yaitu agar menunggu hingga pagi bersinar. 

Sehingga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lafazh 
ini adalah agar seseorang meyakinkan diri bahwa fajar telah terbit, dan 
bahwa lafazh A\hamu —lebih besar- di sini bukan untuk menunjukkan 
keutamaan. 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud dari perintah ini adalah 
bahwa agar seseorang yang sedang mengerjakan shalat Subuh 
memanjangkan bacaannya, sehingga ketika ia selesai menunaikan shalat 
Subuh dalam keadaan pagi telah bersinar. 

Ada juga yang mengatakan bahwa hadits ini digunakan pada waktu 
malam-malam berbulan yang mana kadang kedatangan fajar tidak begitu 
jelas, karena kedatangan fajar tersamarkan oleh cahaya bulan. 

432 (&?*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (154) 

453 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (394) dari Abu Mas’ud Al- 

Anshari Rudhiyallahu A.nhu. 


286 $ jSllBULUS-SALAM JttdPertama 


Bisa jadi beliau melakukannya sekali dikarenakan ada halangan, 
kemudian ia kembali melakukan kebalikannya -yakni ketika pagi masih 
gelap- selamanya, sebagaimana yang disebutkan oleh hadits Anas 

Kadbiyallahu Anhu. 

Sedangkan upaya untuk membantah hadits yang memerintahkan 
untuk menunggu hingga pagi bersinar dengan hadits Aisyah Radhiyallahu 
Anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, “Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah melakukan shalat pada akhir 
waktunya hingga wafat.” 454 Maka tidaklah tepat karena waktu 
bersinarnya pagi bukanlah akhir shalat Subuh, akan tetapi akhir waktu 
shalat Subuh adalah yang dijelaskan dalam hadits berikut ini. 


: Jl » aJlp aSiI o' ‘LlP aiil ^>J ^ ^ ^ 

j _is —!' 0' j* j 

°'\' ■*'.** '" 'jl 

.aJp 


151. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barang siapa 
mendapatkan satu rakaat dari shalat Subuh, sebelum matahari terbit 
maka ia telah mendapatkan shalat Subuh, dan barang siapa 
mendapatkan satu rakaat dari shalat Ashar, sebelum matahari 
terbenam maka ia telah mendapatkan shalat Ashar. ” (Muttafaq 
Alaih). 4 " 


Penjelasan Kalimat 

“Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Subuh, sebelum 
matahari terbit (kemudian orang tersebut mengerjakan rakaat keduanya 
setelah matahari terbit) maka ia telah mendapatkan shalat Subuh dan barang 
siapa mendapatkan satu rakaat dan shalat Ashar, sebelum matahari terbenam 
(yakni mengerjakan satu rakaat) maka ia telah mendapatkan shalat Ashar 
(walaupun ia mengerjakan tiga rakaat sisanya setelah matahan 

terbenam).” 


«4 Saya tidak menemukannya dalam buku Ibnu Abi Sayibah, akan ia dinwayatkan oleh Al- 
Hakim (1/302). 

«5 (jyd*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Shahih At-TirmidsJ (154) 


<=^ClTAB jĔ)HALAT $ 287 


Tafsir Hadits 

Dari hadits ini kami memahami bahwa orang tersebut mengerjakan 
satu raka at shalat Subuh setelah terbit matahari atau mengerjakan tiga 
raka’at shalat Ashar setelah matahari terbenam, karena para ulama telah 
berijma bahwa hadits tersebut tidak bermaksud menjelaskan bahwa 
barangsiapa yang mengerjakan satu raka’at saja maka ia seakan-akan telah 
mengerjakan shalat dengan sempurna. 

Dalam masalah ini hadits Al-Baihaqi menyebutkan dengan jelas, 
“Baratigsiapa mendapatkan atau mengerjakan satu raka’at dari shalat Subuh 
sebelum matahari terbit dan satu raka’at lagi setelah matahari terbit, maka ia 
telah mendapatkan atau mengerjakan shalat Subuh. ” 456 Dalam riwayat lain 
disebutkan, Barangsiapa mendapatkan atau mengerjakan satu raka’at dari 
shalat Subuh sebelum matahan terbit, maka hendaklah ia menyempurnakan 
raka’atyang lainnya. ” 457 

Sedangkan hadits yang membicarakan shalat Ashar adalah hadits dari 
Abu Hurairah R.adhiyallahu Anhu, “Barangsiapa mengerjakan satu raka’at dari 
shalat ylshar sebelum matahari terbenam, kemudian ia mengerjakan raka’atyang 
lainnya setelah matahari terbenam maka ia telah mendapatkan atau mengerjakan 
shalat Ashar. ” 

Yang dimaksud dengan ungkapan mendapatkan atau mengerjakan satu 
raka at, ialah melakukan semua rukunnya yang terdiri dari membaca surat 
Al-Fatihah lalu menyempurnakan ruku’ dan sujudnya. 

Zhahir hadits ini menjelaskan bahwa orang yang melakukannya 
dianggap telah menunaikan shalat Ashar pada waktunya atau Adaa\ dan 
bahwasanya raka’at yang dilakukan sebelum waktunya habis menarik 
raka’at yang dilakukan setelah waktunya habis, hal ini merupakan 
kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

Dan bisa disimpulkan bahwa yang tidak bisa menyempurnakan satu 
raka at sebelum waktunya habis, maka ia dianggap tidak melakukan shalat 
tersebut pada waktunya, namun ada hadits yang menyebutkan. 




152. 


> llll saklilj : Jli P 


Dari riwayat Aiuslim melalui Aisyah Radhiyallahu Anha, menyebutkan 
hadits serupa itu juga, behau bersabda, “Satu sujud” sebagai ganti “satu 


436 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra (1 /378-379) 
4,7 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra (1 /379) 



288 $ 0UBULUS-SALAM JiHdPertama 

rakaat”. Kemudian ia berkata, “Sesungguhnya satu sujud itu talah satu 
rakaat. ” 458 


Penjelasan Kalimat 

«Satu sujud” sebagaiganti “satu rakaat”(hz\ ini jelas menyebutkan bahwa 
seseorang yang mendapatkan atau mengerjakan satu sujud maka ta telah 
mengerjakan shalat pada waktunya, akan tetapi hadits ltu diteruskan) 
Kemudian ia berkata (yakni perawi hadits, bisa juga yang berkata di sini 
ialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi u>a Sallam) Sesungguhnya satu sujud 
itu ialah satu rakaat (hal ini memperjelas makna bahwa yang dimaksud 
dengan satu sujud bukan berarti satu sujud begitu saja, karena tambahan 
ini adalah tafsir atau penjelasan dari potongan hadits di atas, jika benar 
tambahan im berasal dari Rasulullah Shallallahu Alatbi wa Sallam, dan 
seandainya ia berasal dan perawi hadits, maka sesungguhnya la lebih 
memahami apa yang ia riwayatkan dari pada kita). 

Al-Khathabi berkata, “Yang dimaksud satu sujud di smi ialah satu 
rakaat lengkap dengan ruku’ dan sujudnya, karena dalam mengerjakan 
satu rakaat pasti diakhm dengan satu sujud, maka dengan begitu satu 
rakaat bisa disebut satu sujud.” 

Tafsir Hadits 

Andaikan hadits di atas dipahami begitu adanya, yakni seseorang yang 
mengerjakan satu sujud dart dua sujud dalam satu raka’at dianggap telah 
berhasil mendapatkan kesempatan menunaikan shalat tepat waktunya, 
maka hal mipun akan dipatahkan dengan kenyataan bahwa banyaknya 
hadits yang menyebutkan satu raka’at bukan satu sujud. Sehmgga hadits 
yang menyebutkan satu sujud diartikan satu rakaat, dengan begitu hadits 
yang menyebutkan satu raka’at tidak terbantahkan oleh hadits apapun. 

Bisa juga dipahami bahwa seseorang yang mendapatkan satu sujud 
pada waktunya, maka ia telah mengerjakan shalat tersebut pada waktunya, 
sebagaimana orang yang mendapatkan satu raka’at, dan keduanya ttdak 
saling mematahkan, karena inti hadits ‘yang mendapatkan satu raka at 
lain dari hadits “yang mendapatkan satu sujud.” Itu artinya Allah 
Subhanahu wa Ta’ala telah memberikan kemurahan kepada orang-orang 
yang mendapatkan satu sujud dianggap telah mengerjakan shalat pada 
waktunya, sebagaimana orang yang mendapatkan satu raka’at. Bisa jadi 
pemberitahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa orang yang 


«s (Jyd*) Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (609) 





*=z/£itab jShalat $ 289 


mendapatkan satu raka’at dianggap telah mengerjakan shalat pada 
waktunya sebelum memberitahukan bahwa orang yang mendapatkan satu 
sujud dianggap telah mengerjakan pada waktunya, karena satu raka’at 
tentunya lebih sempurna dari pada satu sujud. 

Sedangkan ungkapan yang mengatakan, “Sesungguhnya satu sujud itu 
ialah satu raka’at” bisa jadi ia adalah ucapan perawi, dengan begitu ia 
tidak bisa dijadikan dalil, walaupun di sana ada ungkapan, “penafsiran 
perawi lebih utama” itu memang secara umum, tetapi perlu diingat bahwa 
ada hadits yang menyebutkan, “Berapa banyak orang yang menerima berita 
lebih paham dari pada yang membawa berita.” 459 Dan dalam riwayat lain 
menyebutkan, “ Afqahu ” lebih paham dari sisi fikih, sehingga kita temui 
beberapa orang yang lebih paham fikih dari pada para pendahulu -salaf-. 

Zhahir hadits menjelaskan bahwa seseorang yang mendapatkan satu 
raka at shalat Subuh sebelum matahari terbit atau satu raka’at shalat Ashar 
sebelum matahari terbenam, maka shalatnya di saat matahari terbit 
maupun terbenam bukanlah perbuatan makruh, akan tetapi hukum 
makruh berkenaan orang yang mengerjakan shalat sunnah di saat itu. 
Sebagaimana yang dijelaskan di hadits berikut. 


Jj—: Jli aIp <&! J . \ oy 

,Jf>- £r^*aJl Uaj iJjij A-lp ail! 

Ji-iJ J . 4-4 54 .44JI 1 %, Yj 

* / X 

0 ' ° ' J 

ifC^> aL 0 ip_L—>• 


153. Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, ‘‘Saya telah 
mendengar Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak 
ada shalat setelah shalat Subuh hingga matahari terbit dan tidak ada 
shalat setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam. ” (Muttafaq 
Alaih) 460 Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, " Tidak ada 
shalat setelah shalat Fajar. ’* 61 


Penjelasan Kalimat 

‘Tidak ada shalat (yakni shalat nafilah atau sunnah) setelah shalat Subuh 
(yakni setelah shaiat Subuh atau setelah lewat waktu shalat Subuh) hingga 

459 Hadits shahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Shahih At-Tirmid^i (2657). 

460 (&**) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (586) dan Muslim (827) 

461 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (827) 




290 $ jSllBULUS-SALAM JilidPertama 

matahan terbit dan tidak ada shalat setelah shalat Ashar (yakm setekh shalat 
Ashar atau setelah lewat waktu shalat Ashar) hingga matahan terbenam. 
(Mutta£aq Alaih), Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, “Tidak ada 

shalat setelah shalat TajarT 


Tafsir Hadits 

Riwayat ini menerangkan dengan jelas maksud dari hadits di atas, karena 
hadits di atas bisa dipahami seperti apa yang kami jelaskan, begitu pula 
dengan shalat Ashar, ada hadits serupa yang diriwayatkan oleh Ibnu Atsir, 
dan beliau menisbahkannya kepada Al-Bukhan dan Muslim, hadits 
tersebut ialah, ‘T idak ada shalat setelah shalat Ashar. ” Riwayat lain 
menyebutkan, ‘T idak ada shalat setelah jajar terbit kecuali dua rakaat shalat 

^Larangan ini ditujukan untuk shalat setelah mengerjakan shalat fajar 
dan setelah mengerjakan shalat Ashar. Akan tetapi setelah terbit fa)ar 
tidak diperkenankan mengerjakan shalat kecuah shalat sunnah fa,ar saja. 

Akan hainya setelah masuk waktu shalat Ashar, maka zhahir hadits 
mengisyaratkan diperbolehkannya mengerjakan shalat sunnah sebanyak- 
banyaknya selama belum mengerjakan shalat Ashar. Larangan mi hanya 
berkenaan dengan shalat dalam arti terminologi saja, -karena shalat berarti 
doa juga-, inilah yang dimaksudkan oleh larangan di atas. 

Makna ash dan larangan adalah pengharaman, dengan begitu bisa 
dipahami bahwa shalat sunnah apapun tidak diperbolehkan pada dua 


kesempatan ini. 

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa shalat-shalat sunnah yang 
memihki sebab ia tetap diperbolehkan sementara itu shalat-shalat sunna 
tanpa sebab dilarang, maka pendapat im telah kanu jelaskan bahwasanya 
ia tidak memihki dalil apapun, sebagaimana yang kami jelaskan di da am 


Syarh Al-Umdah. 

Adapun nwayat yang menyebutkan bahwa behau mengerjakan shalat 
dua rakaat setelah shalat Ashar di rumahnya, sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah R adhiyallahu Anha, “Behau sama 
sekah tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah Ashar di ruma u 
Atau dalam nwayat lam, “Behau tidak pernah meninggalkannya baik 
secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. 

Maka komentar saya ialah bahwasanya shalat yang behau kerjakan 
tersebut adalah shalat <2*‘untuk sunnah Zhuhur yang ketmggalan yang 


4« Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (593) dan Mushm (835) 




<^AjTAB jSmLAT & 291 


hal itu berkelanjutan, karena biasanya jika beliau mengerjakan satu 
pekerjaan beliau akan membiasakan atau melakukannya secara konsisten. 
Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa mengerjakan qadba‘ shalat sunnah 
yang ketinggalan pada waktu-waktu makruh diperbolehkan, dan itu 
merupakan kekhususan Nabi Muhammad Sballallahu Alaihi wa Sallam 
sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Dawud dari Aisyah 
Kadhiyallahu Anhu, “Bahwasanya beliau mengerjakan shalat setelah shalat 
Ashar akan tetapi beliau melarang perbuatan tersebut, dan beliau 
melakukan puasa wishal padahal beliau melarang perbuatan tersebut.” 463 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa melakukan shalat najtlah (shalat 
sunnah) setelah shalat Subuh maupun shalat Ashar diperbolehkan 
berdasarkan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam 
hadits di atas, juga berdasarkan persetujuan beliau atas orang yang 
melakukan shalat sunnah fajar setelah mengerjakan shalat Fajar —Subuh-. 

Ada yang menjawab pendapat di atas dengan argumen sebagai berikut: 
Kedua argumen yang digunakan di atas adalah argumen di bolehkannya 
mengerjakan qadha‘ shalat nafilah pada waktu-waktu yang dimakruhkan 
mengerjakan shalat, bukannya argumen atas bolehnya mengerjakan shalat 
najilah apa saja. Karena dalil yang lebih khusus tidak bisa secara langsung 
menganulir dalil yang umum begitu saja, akan tetapi ia hanya 
mengkhususkan atau mempersempitnya saja, dalam masalah ini yang 
terjadi ialah mempersempit dalil qauli -atau perkataan dengan dalil jili 
atau perbuatan. 

Walaupun di sini akan kami sebutkan satu hadits yang menjelaskan 
bahwa barangsiapa ketinggalan shalat najilah Zhuhur, maka hendaklah 
ia tidak meng^w‘nya setelah shalat Ashar, ditambah lagi ada kaidah 
yang mengatakan jika perkataan —dalam hadits- berlawanan dengan 
perbuatan maka perkataan lebih diutamakan. 

Dengan begitu maka pendapat yang benar ialah, bahwa shalat sunnah 
diharamkan pada dua waktu ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam 
hadits berikut bahwa diharamkan shalat pada tiga waktu. 


A S ^ s ' ' s s * ' ' ' ° ' 

J V» <0)1 J y*j olpU J SJaP . \ °t 

(JlaJ \l\3y Jjb jl j jf jJU-3 aIJLp 

* 0 * S£ * * * 0 £ . 


<&&) Hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Abu Dawud, Dhai/Abu Dan>ud( 1280) 


292 $ jSuBULUS-SALAM JHidPertama 


154. Dan dalam riwayatnya juga, dari c Uqbah bin Amir, ‘Ada tiga waktu 
dimana Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami 
mengerjakan shalat dan menguburkan jenajah padanya, saat matahari 
terbit hinsga meninggi, saat matahari tepat berada di atas kepala hingga 
tergelincir atau condong dan saat matahari rnrnng akan terbenam. 


jy 'jOj j' 


“Ada tiga waktu dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang 
kami mengerjakan shalat dan menguburkan jenajah padanya, saat matahan 
terbit hingga meninggi”, hadits Amr bin Abasah menjelaskan ukuran 
tingginya matahari sehingga keluar dari saat terlarang tersebut, Naik 
setinggi satu atau dua tombak.” 465 (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i) 


Biografi Perawi 

Uqbah bin Amir adalah Abu Hammad atau Abu Amir, Uqbah bin Amir 
Al-Juhani. Salah seorang pegawai Muawiyah di Mesir, memnggal di sana 
juga pada tahun 58 H. Ada yang mengatakan bahwa ia meninggal pada 
perang Nahrawan saat ia bersama AU Radhiyallahu Anhu, akan tetapi Ibnu 
Abdul Barr mengatakan bahwa berita ini salah. 

Penjelasan Kalimat 

“Saat matahari tepat berada di atas kepala (hadits Amr bin Abasah 
menjelaskan, “Saat tombak tepat di atas bayangannya.” ) hingga tergehncir 
atau condong (dari tengah langit) dan saat matahari miring akan terbenam.” 

Tafsir Hadits 

Tiga waktu rni jika ditambahkan kepada dua di atas maka ia menjadi 
lima waktu, hanya saja tiga waktu terakhir mi berkenaan dengan dua 
masalah yang tidak disukai, yaitu menguburkan jenazah dan mendmkan 
shalat, sedangkan dua waktu di atas berkenaan dengan masalah shalat 

saja. 

Alasan pelarangan pada tiga waktu ini dijelaskan di dalam hadits Ibnu 
Abasah -bagi sebagian orang yang menerima hadits tersebut- yaitu bahwa 
ketika matahari sedang terbit ia terbit di antara dua tanduk setan, maka 

464 (£>w>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (831) 

465 Shahib Abu Dawud (1288) 




<=^JTAB j£)HALAT $ 293 


orang-orang kafir menyembahnya saat itu, sedangkan pada tengah hari, 
maka pada saat itu neraka Jahannam sedang dipanaskan dan pintu- 
pintunya sedang dibuka dan saat terbenam matahari terbenam di antara 
dua tanduk setan maka orang-orang kafir menyembahnya saat itu. 

Makna Qaaimu Zhahirah ialah saat matahari diam untuk condong ke 
barat. Disebut demikian karena lafazh ‘ Qaamat bihi Daabbatuhu’ artinya 
hewan kendaraannya berhenti, sebab jika saat itu seseorang sedang berjalan 
mehhat bayangannya, ia seakan-akan tidak bergerak atau diam di tempat. 

Larangan ini mencakup shalat-shalat wajib maupun shalat sunnah. 
Larangan ini berarti pengharaman, karena demikianlah makna dasar dari 
sebuah larangan begitu pula hukum menguburkan jenazah pada saat itu. 

Akan tetapi kewajiban shalat bagi orang yang ketiduran ada 
pengecualiannya berdasarkan hadits, “ Barangsiapa ketiduran dari satu 
shalat... , maka waktunya adalah saat ia mengingatnya.” 466 Maka kapan 
saja ia terbangun atau teringat kepada shalat tersebut ia harus segera 
menunaikannya, begitu pula orang yang menunaikan satu raka’at shalat 
sebelum matahari terbit atau sebelum matahari terbenam, maka ia harus 
menunaikannya saat itu pula dan hal itu tidak dianggap haram. 

Dengan demikian larangan tersebut berkenaan dengan shalat sunnah 
bukan shalat wajib. Namun ada yang mengatakan bahwa larangan itu 
mencakup keduanya, yaitu yang wajib maupun yang sunnah, berdasarkan 
satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika beliau ketiduran untuk 
melakukan shalat Subuh di suatu lembah, saat terbangun behau tidak 
langsung menunaikan shalat tersebut akan tetapi menunggu hingga keluar 
dari saat yang dunakruhkan shalat padanya. 

Jawaban atas pendapat ini ialah: 

1. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabat waktu itu 
bangun dari tidur karena sengatan matahari, sebagaimana yang 
disebutkan di dalam hadits tersebut, artinya saat mereka bangun 
mereka telah keluar dari waktu yang dilarang shalat padanya. 

2. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan alasan 
mengakhirkan shalat saat itu, bahwasanya lembah itu telah didatangi 
oleh para setan. Maka behau ingin menunaikan shalat pada tempat 
lain jadi alasan pengunduran waktu shalat saat itu bukan karena adanya 
waktu yang dilarang shalat padanya. Seandainya apa yang mereka 
katakan benar, bisa diambil kesimpulan shalat sunnah haram 
dilakukan pada kelima waktu tersebut, dan dibolehkan mengqadha‘ 


Shahih Al-Jamt (6571) dengan lafazh, ‘‘Barang siapa lupa mengerjakan shalat atau 
tertidur, maka kajarat (denda)nya ialah mengerjakannya saat ia mengingatnya. ” 


294 $ jSuBULUS-SALAM JiMPertama 

shalat sunnah setelah shalat Subuh dan setelah shalat Ashar, 
berdasarkan dalil bahwa behau Shallallcihu Aluihi wa Sallam pernah 
mengadha' shalat sunnah Zhuhur setelah shalat Ashar, seandainya 
hal tersebut bukan merupakan hukum khusus untuknya. Sedangkan 
qadha‘ shalat sunnah setelah shalat Subuh berdasarkan persetujuan 
beliau terhadap seseorang yang pernah mendirikan shalat sunnah 
Subuh setelah shalat Subuh. Kesimpulan selanjutnya ialah shalat wajib 
bisa dilakukan pada kelima waktu tersebut untuk orang-orang yang 
ketiduran kelupaan dan orang yang sengaja mengakhirkannya 
walaupun dengan begitu ia berdosa atas keterlambatannya dengan 
sengaja, shalatnya mereka itu dianggap shalat tepat pada waktunya 
kecuali jika orang yang mengakhirkan waktu shalat tersebut telah 
keluar dari saatnya. 

Khusus hari Jumat diperbolehkan shalat sunnah saat matahari 
sedang tergelincir, berdasarkan hadits berikut ini. 


/ , 

0 X // »/«// 

S / j? / ' 



•yk -Up 

/ “ / / /* 



r>: 


155. Dan hukum untuk kondisi kedua, menurut imam Sjafi’i herdasarkan 
hadits dari Jibu Dlurairah JLadhiyallahu s\nhu dengan sanad dhaif, 
dan ia menambahkan, “...kecuali hari Jumat.” 467 


Penjelasan Kalimat 

“Dan hukum untuk kondisi kedua (yakni hukum larangan mendirikan 
shalat saat matahari sedang tergelincir tengah hari, sedangkan hukum yang 
pertama adalah hukum saat matahari sedang terbit).” 


Tafsir Hadits 

Pensyarah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hukum kedua 
ialah, larangan mendirikan shalat pada ketiga waktu tersebut, sebagaimana 
yang disebutkan di dalam hadits Abu Sa’id dan hadits L qbah, akan tetapi 
dalam hadits ini ia disebut sebagai hukum pertama, karena hukum 
keduanya adalah larangan menguburkan jenazah. Dalam hadits Uqbah 
juga dijelaskan bahwa pengecualian diperbolehkannya shalat, untuk hari 
Jumat ini mencakup ketiga waktu tersebut, akan tetapi hal itu tidak 
disepakati oleh para ulama, karena yang diperselisihkan ialah hanya waktu 
matahari sedang tergelincir. 


467 Musnad Imam Syafi’i (1/60) 




<=S^<JTAB j£)HALAT $ 295 


Menurut Imam Syafi’i berdasarkan hadits dari Abu Hurairah 
Radhiyallahu Anhu dengan sanad dhaif, dan ia menambahkan, ..kecuali 
hari Jumat\ hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Ma’rifah 468 
dari Atha bin Ajlan dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah, mereka berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mendirikan shalat pada 
tengah hari kecuali hari Jumat.” Akan tetapi hadits ini dhaif, karena di 
dalamnya ada Ibrahim bin Abu Yahya dan Ishaq bin Abdullah bin Abu 
Firarah yang keduanya merupakan perawi dhaif. Namun hadits ini 
didukung oleh hadits berikut, 

oSllS Js SjlS Jj \SS"j . ) 0 1 

156. Dan seperti itu pula nwayat Ahu Dawud dari Abu Qatadah. 469 

Dengan lafazh, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membenci 
pelaksanaan shalat di tengah hari kecuali pada hari Jumat.” Dan behau 
bersabda, “Sesungguhnya neraka Jahannam dipanaskan kecuali pada hari 
Jumat.” Abu Dawud berkata, “Hadits ini adalah hadits mursal.” Karena 
di dalamnya terdapat Laits bin Abu Sahm, ia adalah perawi dhaif. 

Namun hal ini didukung oleh perbuatan para sahabat Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mereka mendirikan shalat di tengah hari 
pada hari Jumat. Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam juga menganjurkan agar 
bersegera menuju ke masjid pada hari itu, kemudian ia menganjurkan 
untuk shalat hingga imam keluar tanpa mengkhususkan atau 
mengecuahkan waktu apapun. Kemudian hadits yang melarang tersebut 
merupakan hadits yang umum mencakup semua tempat kecuali Makkah. 


Ij • j aJs- <uil aill J Jli I Jli jj jS j . ) o V 

as \—-*> ajI 'uuJi ij^j jjii? ijj-i i jjc ^+3 c-iiis jlp 

.01jjjlj lSSj>JS I J Jl ol Jj .jl jl ^JJ j» jCiS 


157. Dari Jubair ibnu Muth’im, berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, ‘Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang 
siapapun melakukan tawaf di Ka’bah ini atau melakukan shalat pada 
waktu kapanpun ia kehendaki, baik malam maupun siang. ” (HR. Al- 
Khamsah, dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban). 470 


468 Ma ’rifah As-Sunan wa Al-Atsar (2/278) 

469 ( 0./.J ) DhaiJuAbu Dawud (1083) 

470 Shahih At-Tirmidj (868) 


296 0 $ UBUL US-SALAM ]iMPertama 


Biografi Perawi 

Jabir bin Muth’im adalah Abu Muhammad Jabir bin Muthhm bm Adi 
bin Naufal Al-Qurasyi An-Naufah, bergelar Abu Umayyah. Masuk Islam 
sebelum penaklukan Makkah, tinggal di Madinah dan wafat di sana pada 
tahun 57 atau 59 H. Ia adalah orang yang sangat memahami silsilah nasab 
Quraisy yang ia pelajari dari Abu Bakar. 


Tafsir Hadits , 

Hadits di atas menunjukkan bahwa thawaf maupun shalat di Ka ba 
pada waktu kapanpun tidak dilarang, dan hal mi bertentangan dengan 
hadits yang lalu. Karena itu, jumhur ulama mengedepankan hadits yang 
lalu yang melarang shalat pada jam-jam tertentu dengan alasan bahwa 
hadits yang melarang tersebut terdapat di dalam ShahihAl-Bukhari maupun 
Shahih Muslim dan kitab yang lainnya dengan begitu hadits ltu lebih kuat. 

Sedangkan As-Syafi’i berpegang kepada hadits tni yang 
memperbolehkan thawaf maupun shalat di Ka’bah pada waktu kapanpun. 
Mereka berargumen, “Hadits yang melarang telah dilemahkan dengan 
pengecuahan bagi orang yang ketmggalan, orang yang lupa, orang yang 
ketiduran dan qadha' shalat sunnah, artmya hadits ini merupakan 

pengecualian untuk hadits yang lalu. 

Dan shalat sunnah apapun dan kapanpun di Makkah tidak dilarang. 
Hal ini bukan khusus shalat sunnah thawaf saja, tetapi mencakup seluruh 
shalat sunnah. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Hibban dalam Shahthnya, 
“Wahai Bani Abdul Muththalib, jika- kalian mmiliki urusan maka sesunggubnya 
aku tidak ingin tahu ada seseorang dari kalian melarang orangyang hendak 
mendinkan shalat di Ka’bah, pada waktu ka P an P un, baik malam mau P un siang 

* Di dalam An-Najm Al-Wahhaj disebutkan, jika diperbolehkan 
mendirikan shalat sunnah di Masjidil Haram, apakah diperbolehkan )uga 
di semua tempat yang masuk wilayah tanah Haram MakkatU 

Dalam masalah mi ada dua pendapat, namun yang lebih benar talah 
diperbolehkan di seluruh wilayah Haram Makkah. 


o . / 

6 jt* J 


/j iil J —^ ^5' ot & J s ° A 

iyp jds p i\' } 'j .s'jM\ j&siA 




<=^UTAB jĔlHALAT $ 297 


158. Darilbnu Umar Radbiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 
yllaibi wa Sallam bersabda, “Mega itu ialah yang berwarna merah. ” 

(HR. Ad-Daraquthni, Ibnu Khuzaimah dan perawi lainnya 
menyatakan bahwa hadits ini mauquf pada Ibnu Umar) 471 

Tafsir Hadits 

Oleh perawi lain dinyatakan bahwa hadits ini mauquf pada Ibnu Umar 
Radhiyallahu Anhu, kelanjutan hadits tersebut ialah, 

'ijCp j -Xii o^j>Jt (ili 

Jika kemerah-merahan telah lenyap maka telah masuk waktu wajib shalat — 
Isya'-’ Ibnu Khuzaimah meriwayatkan di dalam Shahih Ibnu Khuyaimah 
dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu sebagai hadits marjuu Al-Baihaqi 
berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu, Umar 
Radhiyallahu Anhu, Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, Ubadah bin Shamit 
Radhiyallahu Anhu, Syidad bin Aus Radhiyallahu Anhu dan Abu Hurairah 
Radhiyallahu Anhu, namun tidak ada satupun yang shahih.” 

Saya katakan, “Jika pembahasannya dari sisi bahasa, maka hendaklah 
dikembalikan kepada ahli bahasa, dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu 
adalah salah satu ahh bahasa dan penghulu bangsa Arab, dengan begitu 
maka ucapannya merupakan dasar hukum walaupun hadits itu mauquf 
padanya. Dan dalam Al-Qamus diterangkan, mega ialah warna merah di 
ufuk barat yang bertahan hingga tiba waktu Isya' atau telah mendekati 
waktu Isya atau ketika tiba sepertiga malam yang pertama.” 

As-Syafi i berpendapat bahwa, waktu shalat Maghrib ialah tepat setelah 
matahari terbenam, berdurasi selama hma raka’at shalat ditambahkan 
waktu untuk bersuci, memakai pakaian, mengumandangkan adzan dan 
iqamah. Berdasarkan hadits Jibril Alaihissalam, bahwasanya ia menunaikan 
shalat Maghrib bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selama 
dua hari dalam waktu yang sama, yaitu tepat setelah matahari terbenam. 472 
Ia berkata, Seandainya waktu Maghrib itu panjang tentulah ia 
mengakhirkannya sebagaimana ia mengakhirkan waktu shalat Zhuhur, 
hingga bayangan segala sesuatu sepanjang wujud aslinya pada hari 
keduanya.” 

Jawaban atas pendapat ini ialah bahwa hadits Jibril Alaihissalam lebih 
dahulu keluar, yaitu pada awal-awal perintah shalat di Makkah, sedangkan 
hadits yang menjelaskan bahwa akhir waktu shalat Maghrib adalah 


471 Dhaij Aljami (3440) 

472 Telah ditakhrij. 



298 $ jSuBULUS-SALAM JiltdPertama 

hilangnya mega merah dari ufuk barat ia lebih akhir yaitu di Madinah, 
baik nash maupun prakteknya, maka ia harus dipakai sebagai sumber 
hukum dan ia lebih shahih sanadnya, dengan begitu hadits ini harus 
dikedepankan saat terjadi perbedaan. 

Jika ada yang membantah, “Hadits kedua ini adalah hadits pernyataan 
sedangkan hadits Jibril Alaihissalam adalah perbuatan.” 

Maka bantahan ini tidak benar karena hadits Jibril Alaihissalam adalah 
hadits pernyataan maupun perbuatan, karena setelah menunaikan lima 
waktu shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi u>a Sallam, Jibril 
Alaihissalam berkata kepadanya, “Antara kedua waktu tersebut adalah 
waktu shalat untukmu dan untuk umatmu.” 

Betul, memang tidak ada jeda antara shalat Maghrib dan shalat Isya 
yang dilakukan oleh Jibril. Jawaban atas fenomena ini ialah bahwa 
fenomena itu hanyalah perbuatan jika dipandang dari sisi penentuan waktu 
shalat Maghrib, dan pendapat yang lebih benar ialah bahwa perkataan 
lebih didahulukan atas perbuatan jika keduanya sahng bertentangan, akan 
tetapi dalam masalah ini tidak ada pertentangan dalam kedua hadits 
tersebut, karena ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam 
hadits kedua memberikan keterangan tambahan atas hadits Jibril 
Alaihissalam, ia adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta ala. 

Menurut saya seharusnya hadits ini diletakkan di awal-awal bab waktu 
shalat, setelah hadits yang pertama yaitu hadits Abdullah bin Umar 
Radhijallahu Anhu. 

Dan harap diketahui pendapat yang baru kita sebutkan tadi adalah 
pendapat baru Imam Syafi’i, sedangkan pendapatnya yang lebih dahulu 
ialah bahwa ada dua pendapat dalam masalah waktu shalat Maghrib, yang 
pertama adalah pendapat ini yaitu, bahwa waktu shalat Maghrib ialah 
tepat setelah matahari terbenam dan yang kedua bahwa waktunya mulai 
terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah, yang hal ini 
didukung oleh rekan-rekannya seperti Ibnu Khuzimah, Al-Khathabi, Al- 
Baihacp dan yang lain-lainnya. 

Imam Nawawi telah menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa 
waktunya agak panjang hingga hilangnya mega merah, di dalam Syarh Al- 
Muhadjdjab, kemudian ia berkata, “Jika Anda telah memahami kekuatan 
hadits tersebut maka harus mengamalkannya, karena sebenarnya pendapat 
ini adalah pendapat Imam Syafi’i terdahulu, akan tetapi kemudian ia 
mengomentari kekuatan hadits ini di dalam Al-lmla , namun sekarang 
kekuatan hadits ini tidak diragukan lagi bahkan banyak hadits serupa 
yang juga kuat.” 


<=^Cl tab jShalat $ 299 


4—lip <tAll 4&I Jj~-j Jl5 :JlS <up <&! ^l j&j 

1,0 •■' "VI 51 !l °* *( S'' t, ** * t +e ' ,si ' (, '° s ® ,, 

,oMJJl v J>oj ^UkJl ? ^lJtciJl ijJLJj 

®ljj v J-**JJ ,^tIUl ĕtAjj 1(^1 ,«t>CfiJl V 

.abJja j j^l^Jlj iJji- 


159. Dari Ibtiu Abbas Radhijallahu A.nhu berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Fajar itu ada dua macam, jajar jang 
mengharamkan makan dan diperbolehkan shalat padanja dan jajar jang 
tidak boleh melakukan shalat padanja. ” Yaitu shalat Subuh. Dan 
diperbolehkan makan padanja. ” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Al- 
Hakim, dan keduanya menshahihkannya). 473 


Syarah Kalimat 

“Ada dua macam. Fajar, jang mengharamkan makan (untuk orang-orang 
yang hendak menunaikan puasa) dan diperbolehkan shalat padanja (karena 
telah masuk waktu untuk melaksanakan shalat Subuh) dan jajarjang tidak 
boleh melakukan shalatpadanja. ’ Yaitu shalat Subuh (diterangkan sedemtkian 
rupa agar tidak ada yang mengira bahwa saat itu diharamkan mengerjakan 
shalat apapun, akan tetapi ketetangan tambahan ini bisa jadi berasal dari 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan itulah seharusnya, dan bisa 
jadi berasal dari perawi hadits) dan diperbolehkan makan padanja.” 

Dikarenakan kata fajar secara bahasa mempunyai dua makna, dan 
dalam beberapa hadits disebutkan bahwa awal waktu shalat Subuh adalah 
fajar, maka Rasulullah menjelaskan fajar manakah yang behau maksud, 
yaitu fajar yang mempunyai tanda sangat jelas seperti diterangkan di dalam 
hadits berikut ini. 


•f'—fj^ ls® ^'j J j .) 1 * 

. Aj\ : ^>-V! ,_Jj .(ji^! ^ 4j! 


160. Al-Hakim menwajatkan hadits serupa dari Jabir, kemudian dalam 
masalah jajar jang dilarang makan padanja ditambahkan, 
Sesungguhnja ia memanjang di ujuk. ” Dan dalam riwajat lain, 
“Sesungguhnja ia bagaikan ekor srigala. ” 474 

(&y>) Shahib At-Jami’ ( 4279 ) 

(&y>) Shahih Al-Jaami’ ( 4278 ) 


300 $ jSuBULUS-SALAM JiMPertama 

Al-Hakim meriwayatkan hadits serupa dari Jabir yakni serupa dengan 
hadits Ibnu Abbas R adhiyallahu Anhu, yang lafazhnya disebutkan di dalam 
Al-Mustadrak, “Fajar itu ada dua macam; fajar yang menyerupai ekor 
srigala, pada waktu itu tidak boleh melakukan shalat dan masih dibolehkan 
makan —bagi yang berpuasa-, sedangkan fajar yang memanjang di ufuk, 
pada waktu itu diperbolehkan melakukan shalat dan diharamkan makan 
—bagi yang berpuasa-.” 

Penjelasan Kalimat 

Anda telah memahami apa yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Hajar 
berikut ini, 

“Kemudian dalam masalah fajaryang dilarang makan padanya ditambahkan, 
“Sesungguhnja ia memanjang di ufuk (dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, 
“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengulurkan 
tangannya dari kanan ke kiri).” 475 Dan dalam nwayat lain, “Sesungguhnya ia 
bagaikan ekor srigala (yakni ilustrasi fajar yang tidak boleh shalat dan tidak 
diharamkan makan padanya, yang maksudnya ialah saat itu ia seperti ekor 
srigala yang tegak ke atas tidak memanjang, yang jarak antara keduanya 
sekitar satu jam, setelah fajar yang pertama muncul kemudian akan 
muncul fajar yang kedua nampak jelas, inilah penjelasan awal waktu shalat 
Subuh, sedangkan akhir waktunya ialah waktu yang tersisa untuk 
menunaikan satu raka’at, sebagaimana telah Anda pahami terdahulu). 

Dikarenakan setiap waktu shalat ada awal dan ada akhirnya, maka 
behau menjelaskan waktu yang pahng utama. 


aliP aill aiil Ji* 1 Jh* ^ d ^j^j • ' >' 



.1_j Jjl ^ o 


161. Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu Anhu berkata, “Bersabda, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Seutama-utama pekerjaan ialah 
menunaikan shalat pada awal waktunya. ” (HR. At-Tirmidzi dan 
Al-Hakim dan keduanya menshahihkannya. Asli hadits ini 
terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim). 476 


475 (jfw>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (596) 

476 Shahih At-Tirmidyi (173) 


^a^JTAB <£hALAT $ 301 


Tafsir Hadits 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dengan lafazh, “Aku 
bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam , “Perbuatan 
apakah yang pahng dicintai oleh Allah?” Behau bersabda, ‘Shalat tepat 
pada waktunya .”’ Dalam riwayat ini tidak disebutkan lafazh ‘pada awal’. 

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat pada awal waktunya merupakan 
perbuatan paling utama dibandingkan dengan perbuatan apapun, karena 
hadits di atas menggunakan kata ‘Al-A’maal’ dal^m bentuk ma’rifah dengan 
tambahan alif dan laam. 

Namun hadits ini bertentangan dengan hadits, “ Seutama-utama amal 
perbuatan ialah beriman kepada Allah.”* 11 Dengan demikian jelas bahwa 
maksud pertanyaan Ibnu Mas’ud di atas ialah amal perbuatan apakah yang 
pahng utama selain iman, atau apakah perbuatan orang mukmin yang 
paling utama? 

Ibnu Daqiq Al-’Iid berkata, “Maksud amal perbuatan di dalam hadits 
Ibnu Mas’ud di atas ialah amal perbuatan fisik dan tidak berkenaan dengan 
amal perbuatan hati. Dengan demikian, hadits tersebut tidak bertentangan 
dengan hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, “Seutama-utama amal 
perbuatan ialah beriman kepada Allah A%pa wa Jalla. ” Akan tetapi ada hadits- 
hadits lain yang menerangkan bahwa kebajikan adalah amal perbuatan 
yang pahng utama dan dalam masalah ini jelas ia bertentangan dengan 
hadits di atas.” 

Jawaban atas masalah ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam memberikan jawaban yang pahng tepat untuk setiap orang yang 
diajak bicara, pahng cocok untuknya, pahng ia sukai dan pahng banyak 
manfaatnya bagi orang tersebut. Sebagai contoh, untuk orang pemberani 
maka amal perbuatan yang pahng utama ialah berjihad, karena hal itulah 
yang lebih baik untuknya dari pada menghabiskan waktunya untuk 
beribadah ritual, sedangkan untuk orang kaya amal perbuatan yang 
paling utama untuknya ialah bersedekah, dan demikian selanjutnya. 

Atau bisa jadi di dalam hadits tersebut ada lafazh yang disembunyikan 
yaitu ‘diantara’ sehingga maksudnya adalah ‘di antara amal perbuatan 
paling utama’, bisa juga lafazh ‘ Afdhal’ di dalam hadits-hadits tersebut 
tidak menunjukkan kelebihan akan tetapi hanya bermaksud bahwa hal 
itu adalah amal perbuatan utama, tidak ada maksud untuk menjelaskan 
bahwa amal perbuatan itu adalah pahng utama. 

Ungkapan yang menjelaskan bahwa amal pahng utama adalah shalat 
pada awal waktunya bertentangan dengan hadits yang menerangkan hal 


477 (C^) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (26) dan Mushm (83) 


302 $ jSlIBULUS-SALAM JilidPertama 


lain, seperti hadits shalat Isya £ , karena Rasulullah Shallallahu Alatkt wa 
Sallam bersabda, “ Seandainya tidak memheratkan umatkupastilab aku akhirkan 
shalat lsya‘r™ Yakni mengakhirkannya hingga pertengahan malam atau 
sekitar pertengahan malam, juga dengan hadits ‘Menunggu pagi bersinar 
untuk shalat Subuh’ dan hadits ‘Menunggu saat dingin untuk shalat /huhur.’ 

Jawaban atas masalah ini adalah, bahwa hadits-hadits terdahulu 
termasuk pengecualian dan hadits nomor 161 ini, sehingga tidak ada 
pertentangan antara hadits-hadits di atas dengan hadits nomor ini. 

Sedangkan pertanyaan yang mengatakan bahwa hadits tni hanya 
diriwayatkan oleh Ali bin Hafsh sendirian dan tidak didukung oleh 
shahabat-shahabat Syu’bah, padahal mereka semua meriwayatkan dengan 
lafazh ‘pada waktunya’ tidak dengan lafazh ‘awal waktunya . 

Maka pertanyaan ini telah dijawab, bahwasanya walaupun Ali bm Hafs 
meriwayatkannya sendirian, ia adalah seorang syaikh yang shaduuq (jujur), 
termasuk di antara perawi yang diakui oleh Mushm, kemudtan hadits 
tersebut telah dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan 
diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam Shahih Ibnu Khuyatmah. 

Dari sisi makna, lafazh ‘Alaa waqtihaa’ (tepat pada waktunya) 
menyiratkan makna pada awal waktunya, karena lafazh ‘Alaa’ 
mempunyai konotasi bahwa ta berada di atas keseluruhan waktunya. 
Sedangkan riwayat yang menyebutkan ‘liwaqtihaa’ maka ta bermakna 
menyongsongnya, dan secara mudah telah dipahamt bahwa shalat tersebut 
tidak mungkin dilakukan sebelum waktunya dengan harapan 
menyongsongnya, sehmgga sudah pasti yang di maksud dengan lafazh 


‘liwaqtihaa’ ialah pada awal waktunya. 

Hal ini didukung oleh firman Allah Ta ala. 




“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam 
(mengerjakan) perbuatan-perbuatan baik.” (QS. Al-Anbiyaa : 90), demikian 
pula bahwa RasuluUah Shallallahu Alaihi waSallam selalu melakukan shalat 
pada awal waktunya dan tentu apa yang beliau lakukan adalah yang 
paling utama, dalam hadits Ali yang dinwayatkan oleh Abu Dawud 
disebutkan, “Tiga halyang seyogyanya jangan kalian akhirkan, kemudian la 
menyebutkan di antaranya; shalat jika telah datang waktunya. Yang 
maksudnya, itulah yang lebih utama, walaupun melakukannya setelah saat 


itu juga boleh. 


478 Telah dijelaskan. 

479 (J&) DhaijAt-Timidj (171) dan saya tidak menemukannya di dalam nwayat Abu 
Dawud. 


<=^jtab <£halat $ 303 




jjf: jis ^j <4^1 yi of 53jik; >3. nx 

. Aiil jii- 0jA J Aii! \*S-j J ,Alill jljjsj 

, «JjLaa«j ^ £ jlJJl A^”^^“l 




162. D^n Mahd^urah hahwasanya Nahi Muhammad Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Awal waktu adalah keridhaan Allah, 
tengahnya adalah rahmat Allah dan akhirnya adalah ampunan Allah. ” 

(HR. Ad-Daraquthni dengan sanad dhaif). 480 


Biografi Perawi 

Tentang nama Abu Mahdzurah, ada beberapa pendapat mengenai nama 
aslinya, akan tetapi yang paling benar ialah bahwa namanya Samurah bin 
Mi’yan. Ibnu Abdul Barr berkata, “Seluruh orang yang ahh dalam masalah 
nasab Quraisy menyatakan bahwa Abu Mahdzurah adalah dari suku Aus.” 
Ia adalah muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, masuk Islam 
pada tahun penaklukan Makkah, ia tinggal di Makkah dan wafat di sana 
sebagai pengumandang adzan pada tahun 59 H. 


Penjelasan Kalimat 

‘Awal waktu (untuk shalat-shalat wajib) adalah keridhaan Allah (yakni 
akan mendatangkan keridhaan Allah bagi orang yang menunaikan shalat 
padanya) tengahnya adalah rahmat Allah (yakni ia akan mendatangkan 
rahmat Allah bagi orang yang menunaikan shalat padanya, dan telah 
diketahui bahwa keridhaan lebih utama dari pada rahmat) dan akhirnya 
adalah keampunan Allah (yang tentunya tidak diperlukan ampunan kecuali 
jika ada dosa).” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanad dhaif, karena 
hadits ini melalui Ya’qub bin Al-Walid Al-Madani. Imam Ahmad 
mengatakan, “Ia adalah termasuk pembohong besar”, Ibnu Ma’in 
menyatakan, “Ia sebagai pembohong”, An-Nasa'i meninggalkan riwayat 
orang tersebut, Ibnu Hibban menganggapnya sebagai pemalsu hadits, 
demikianlah yang disebutkan di dalam Hawasyi Al-Qhaadi dan di dalam 
As-Syarh disebutkan bahwa di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin 


480 (i&d) Dhaip Al-Jami’( 2131) 



304 $ jSuBULUS-SALAM JiltdPertama 

Zakariya Al-Bajali yang ia itu termasuk Muttaham -tertuduh-, karena itulah 
penulis buku menambahi kata-kata ‘lemah sekali’ menguatkan 
kedhaifannya. 

Dan hadits berikut ini tidak bisa dijadikan penguat hadits di atas. 


o 


t - • \ ,7 a * **° < " * °t 

( y m 



.nr 


.C*j 


163. “Demikianpula hadits At-Tirmid^i dari Ibnu Umartanpa menyebutkan 
‘bagian tengahnya ’ namun hadits ini dhaijjuga. 


Tafsir Hadits 

Demikian pula hadits At-Tirmizi dari Ibnu Umar dalam menjelaskan 
awal dan akhir waktu shalat, akan tetapi ia menyebutkan bagian tengahnya 
namun hadits ini dhaif juga, karena di dalam sanadnya terdapat Ya’qub 
bin Al-Wahd sebagaimana yang dijelaskan di atas. Kami katakan bahwa, 
hadits ini tidak bisa menjadi penguat hadits di atas karena dalam kedua 
hadits tersebut ada seseorang yang telah dicap sebagai pembohong oleh 
para ulama, selain itu dalam masalah im terdapat hadits yang dmwayatkan 
dari Jabir, Ibnu Abbas dan Anas, akan tetapi semua nwayat mi dhaif. 
Ada juga hadits yang dinwayatkan dari Ali, melalui jalur Musa bin 
Muhammad bin Ah bin Al-Hasan dari ayahnya dan kakeknya dari Ah, 
mengenai riwayat ini Al-Baihaqi berkomentar, “Sanad hadits mi adalah 
sanad terbaik dari berbagai sanad dalam masalah im walaupun ada 
cacatnya karena yang tercatat dalam nwayat ialah bahwa Ja’far bin 
Muhammad meriwayatkan dari ayahnya dan berhenti disitu atau mauquj. 

Al-Hakim berkata, “Dalam masalah ini saya tidak menemukan hadits 
yang shahih diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaiht wa Sallam 
maupun dari para sahabat, yang ada hanya riwayat Ja’far bin Muhammad 
dari ayahnya secara mauquf.” 

Saya katakan, “Jika hadits mauquf ini adalah hadits shahih maka 
hukumnya seperti hadits marfu’ karena dalam masalah fadhail amal - 
keutamaan amal perbuatan- boleh diungkapkan berdasarkan pendapat, 
apalagi dalam hadits ini ada kemungkinan untuk ltu, dan seandamya semua 
hadits ini tidak ada yang shahih, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam selalu mengerjakan shalat pada awal waktunya menunjukkan 
keutamaan awal waktu, ditambah lagi bukti-bukti yang telah kami 
kemukakan di atas.” 


481 DbaijAt-Tirmid^i (172) 


JĔ)HALAT $ 305 


aIIp <us! Jip <usl Jjf , L-$1 p <us! 'j 'Jjc- 1 

& ji ' * ~ y ' 

*"*-.^"-brL- N/} J*Jl Jl Xu ajip V :JlS jJUj 

j—^ Uh rjij^i -cc *jjj jj . jiiiii 

•> 3 » ^ 


164. Dari Ibnu Umar Radhiyallahu A.nhuma, bahwasanja Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada shalat setelah 
fajar kecuali dua raka at. ” (HR. Al-Khamsah kecuali An- 
Nasa i) 482 Dalam nwayat Abdurrayaq disebutkan, Tidak ada shalat 
setelah terbit jajar kecuali dua rakaat jajar. ” 4S} 


Penjelasan Kalimat 

lidak ada shalat setelah fajar kecuali dua rakaat (yaitu dua rakaat shalat 
fajar sebagaimana yang dijelaskan oleh riwayat setelah itu).” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh yang lima perawi kecuali An-Nasa‘i, yakni 
diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Daraquthnt. 484 At-Tirmidzt berkata, 
Hadits ini gharib, karena tidak ada yang meriwayatkan kecuali dari 
Quddamah bin Musa.” 

Hadits ini menjelaskan keharaman melaksanakan shalat apapun setelah 
terbit fajar sebelum shalat fajar atau Subuh, kecuali shalat sunnah fajar, 
karena walaupun hadits itu susunan kalimatnya berbentuk kalimat berita 
negatif, akan tetapi ia bermakna larangan, dan makna dasar sebuah 
larangan adalah pengharaman. 

At-Tirmidzi berkata, Seluruh ulama berijma’ atas makruhnya 
mendirikan shalat setelah fajar kecuah shalat fajar.” 

Pengarang buku ini mengatakan, “Klaim At-Tirmidzi atas ijma’ ulama 
dalam masalah ini adalah sesuatu yang aneh, karena perbedaan pendapat 
dalam masalah ini cukup masyhur sebagaimana yang diberitakan oleh Ibnu 
Al-Mundzir dan yang lainnya.” 


48 - ShahihA.hu Dawud (1278) 

483 Al-Mushannaf ( 3/53) 

484 Lihat hadits berikutnya. 



306 $ jSuBULUS-SALAM JMPertama 


Hasan Al-Bashri berkata, “Mendirikan shalat pada saat itu tidak apa- 
apa.” Sedangkan Malik berpendapat, “Jika seseorang tidak sempat 
melakukan suatu shalat pada malam hari, maka diperbolehkan mendirikan 
shalat pada saat itu.” 

Dan yang dimaksud setelah fajar yaitu, setelah terbit fajar sebagaimana 
yang dijelaskan di dalam riwayat Abdurrazaq dari Ibnu Umar R adhijallahu 
Anhu, “Tidak ada shalat setelah terbit fajar kecuali dua raka’at fajar.” 
Demikian juga riwayat berikut ini. 


165. 


.aIp Jh\ 'y>j iS- O* 


Demikian juga hadits riwayat Ad-Daraquthni dari Amr bin Ash 
Jkadhiyallahu Anhu. 485 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dan hadits Ibnu Umar Kadhiyallahu Anhu di atas menjelaskan 
maksud ungkapan ‘setelah jajar\ dan ini merupakan waktu keenam dari 
rangkaian waktu-waktu yang tidak diperbolehkan mendirikan shalat 
padanya. Akan tetapi larangan mendirikan shalat setelah Ashar, yang 
merupakan salah satu dari keenam waktu tersebut, bertentangan dengan 
hadits berikut ini. 


alip 4Sl Jja aW\ J j~*> j dJJ ’ ^ ^ 

:J\ii JuilJi j 

/ / ' * 0 

*■’ 0 y ' ~ 9 s } ***!' ' 0 H t» ^ 0 ^ 0 y' 

131 L»^yg2;il .0^1 J 


H :JU 


166. Dari Ummi Salamah Radhiyallahu Anha berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menunaikan shalat Ashar, kemudian 
heliau memasuki rumahku seraya mendirikan shalat dua rakaat. Kemudian 
aku bertanya kepadanya dan beliau menjelaskan, Saya mempunyai 
kesihukan sehingga tidak sempat mengerjakan dua rakaat setelah shalat 
Zhuhur, maka saya mengerjakannya sekarang.” Saya herkata, “Apakah 
kami harus mengqadha nya jika kita tidak sempat melakukannya pada 
waktunya?” Ueliau menjawab, >r Tidak.” (HR. Ahmad). 4M 

485 Sunan Ad-Daraquthni (1 / 419) 

488 (c>w) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Ahmad (6/293) 


<=^Otab jShalat 0 307 


Penjelasan Kalimat 

'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menunaikan shalat A.shar, 
kemudian beliau memasuki rumahku seraya mendirikan shalat dua rakaat. 
Kemudian aku bertanya kepadanya (hal ini mengisyaratkan bahwa behau 
tidak pernah melakukan hal tersebut sebelum itu di rumahnya, dan Ummu 
Salamah Rardhiyallahu Anha telah mengetahui larangan menunaikan shalat 
setelah Ashar, ia merasa aneh saat mehhat Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam melanggar larangan itu) dan beliau menjelaskan, “Saya mempunyai 
kesibukan sehingga tidak sempat mengerjakan dua rakaat setelah shalat Zhuhur 
(kesibukan tersebut ialah bahwa telah datang kepadanya beberapa orang 
dari kaum Abdul Qais, sedangkan dalam hadits At-Tirmidzi dari Ibnu 
Abbas dijelaskan bahwa telah dibawa kepadanya harta benda yang 
menyibukkan behau hingga tidak sempat mengerjakan shalat badiyah 
Zhuhur) maka saya mengerjakannya sekarang (yakni behau mengqadha'nya 
waktu itu, sebagaimana yang dipahami oleh Ummu Salamah Radhiyallahu 
Anha, karena itu ia bertanya) Saya berkata, “Apakah kami harus 
mengqadha 'nya jika kami tidak sempat melakukannya pada waktunya ? (yakni 
sebagaimana yang engkau lakukan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sal/am? Beliau menjawab, ‘Tidak (yakni, “Jangan mengqadha'nya pada 
waktu itu?) 

Walaupun larangan di atas bersifat umum akan tetapi bisa dipahami 
larangan itu pada waktu itu saja berdasarkan situasi dan kondisi kisah. 

Akan tetapi sampai di sini pengarang buku, Ibnu Hajar tidak 
berkomentar, namun dalam Fath Al-Bari, setelah menyebutkan hadits ini 
behau menjelaskan bahwa riwayat hadits ini lemah atau dhaij tidak bisa 
digunakan sebagai argumen, yang disayangkan behau tidak menjelaskan 
apa yang menyebabkan riwayat ini menjadi dhaij pada hal sebenarnya 
tidak baik baginya untuk diam tidak berkomentar tentang hadits ini dalam 
buku ini. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa mengqadha‘ shalat 
saat itu ialah salah satu dari kekhususan Rasuluhah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam. Dan hal ini diperkuat oleh hadits Aisyah Radhiyallahu Anha, 
“Bahwasanya beliau mengerjakan shalat setelah shalat Ashar akan tetapi 
behau melarang perbuatan tersebut, dan beliau melakukan puasa wishal 
padahal behau melarang perbuatan tersebut.” 488 


(*■**«*) DhaijAt-Tirmidj (184) 
DhaijAbu Dawud (1280) 




308 $ j£)UBULUS-SALAM JMdPertama 

Namun Al-Baihaqi berkata, “Kekhususan di sini ialah dalam masalah 
untuk selalu mengerjakan shalat sunnah sesudah Zhuhur tersebut, bukan 
masalah diperbolehkannya mengqadha' pada saat itu.” 

Jika kita hhat, jelas bahwa hadits Ummu Salamah di atas membantah 
pendapat Al-Baihaqi ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 
diperbolehkannya mengqadha £ saat itu adalah salah satu kekhususan 
behau juga, demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hal itu 
dhsyaratkan oleh pengarang, Ibnu Hajar dalam hadits berikut ini, 

«llLLi J SjlS j . \ *\V 

167. Dalam riwayat Abu Dawud dari Aisyah dengan makna yang sama* 

Penjelasan tentang makna hadits ini telah dijelaskan sebelumnya. 

2. (§§AB ADZAN 

Adzan secara bahasa berarti pemberitahuan, sebagaimana £irman 
Ahah Ta’ala, 



“Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasu/-Nya..” (QS. At- 
Taubah: 3) dan ditihk dari sisi terminologi ia berarti pemberitahuan akan 
datangnya waktu shalat dengan lafazh-lafazh tertentu. 

Adzan disyariatkan pertama kah di Madinah pada tahun 1 H., walaupun 
ada beberapa hadits yang menerangkan bahwa ia pertama kah disyariatkan 
di Makkah, namun yang benar ialah bahwa ia disyariatkan pertama kali 
di Madinah. 


J L j jjl—i litj LSU? :Jli ajj aIp -bj AjP J ^ A 

} gji : J £ : JUi 

^51 cj ll£ :JU hU\ oLli Li J ,^Sl> £&j\ 


) s s o f 


^ A 


• 0 2 ». %s 6 s S s ^ 0 Ms * s 0 e 

* ^ / / 

.{PAP- WCU» : pii » Olit jA 


(^w) ShahihAbi Dawud (1273) 




*=zrtjTAB jg)HALAT 0 309 


168. Dari Abdullab bin Zaid bin Abdi Rabbih berkata, “Saya melihat dalam 
tidurku seseorang mengelilingiku, kemudian ia berkata, ‘Vcapkanlah, 
A.llahu Akbar...’ kemudian ia mengumandangkan adyan dengan cara 
membaca Allah Akbar empat kali tanpa mengulang, sedangkan iqamah 
ia baca sekali-sekali kecuali ‘Qad Q_aamat as-Shalah’. la -Abdullah- 
berkata, ‘Ketika pagi telah tiba, saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam. Beliau berkata, “Sungguh itu adalah mimpi jang benar. ” 
(HR. Ahmad dan Abu Dawud. At-Titmizi dan Ibnu 
Khuzaimah menshahihkannya ). 489 

Ahmad menambahkan di akhir hadits tersebut, “Kisah tentang Bilal yang 
menambahkan bacaan ‘As-Shalatu khairun minan naum’ —shalat itu lebih baik 
dari pada tidur- dalam adsym shalat Subuh. ” 

Biografi Perawi 

Abdullah bin Zaid Badhiyallahu Anhu adalah Abu Muhammad Abdullah 
bin Zaid bin Abdi Rabbih Al-Anshari Al-IChazraji. Abdullah hadir pada 
peristiwa Bai at Aqabah, ikut serta dalam perang Badar dan peperangan 
setelah itu. Wafat tahun 32 H. 

Penjelasan Kalimat 

“Saya melihat dalam tidurku seseorang mengelilingiku (hadits ini mempunyai 
cerita khusus yang telah dijelaskan di dalam beberapa hadits yang lain, yaitu 
ketika jumlah umat Islam telah banyak mereka menginginkan satu cara 
bersama untuk memberitahu masyarakat akan kedatangan waktu shalat. Ada 
yang mengusulkan, “Bagaimana jika kita menggunakan lonceng.” RasuluJlah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, “Itu cara orang-orang Nashrani.” Ada yang 
mengusulkan, “Bagaimana jika kita menggunakan terompet?” Beliau berkata, 
Itu cara orang-orang Yahudi.” Ada yang mengusulkan, “Bagaimana jika kita 
nyalakan api? Beliau berkata, ‘Itu cara orang-orangM.ajusi.” Lalu mereka semua 
berpencar, kemudian Abdullah bin Zaid bermimpi lalu ia mendatangi 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menceritakan mimpi tersebut. 

Disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud, “Ketika saya sedang tidur 
seseorang membawa terompet mengelihngiku, saya bertanya kepadanya, 
“Wahai hamba Allah, apakah kamu menjual terompet?” Ia bahk bertanya, 
“Untuk apa engkau mencari terompet?’ Saya menjawab, “Untuk 
memanggil orang-orang agar mengerjakan shalat.” Ia berkata, “Maukah 
kamu saya beritahu dengan hal yang lebih baik?’ Saya menjawab, ‘Tentu.’) 
kemudian ia berkata, ‘Ucapkanlah, ‘Allahu Akbar...’ kemudian ia 


Shahih Abu Dawud (499) 





310 $ jSlIBULUS-SALAM JtltdPertama 


mengumandangkan adyan (hingga selesai) dengan cara membaca Allah Akbar 
empat kali (dengan mengumandangkannya sepasang-sepasang) tanpa 
mengulang (bacaan syahadat. Dalam Shahih Muslim diterangkan bahwa 
maksudnya ialah membaca kembali kalimat syahadat, dengan suara 
lantang setelah membaca dengan suara pelan) sedangkan iqamah ia baca 
sekali-sekali (tanpa mengulang bacaan apapun) kecuali ‘Qad Qaamat as- 
Shalah’ (bacaan itu diulang) Ia -Abdullah- berkata, ‘Ketika pagi telah tiba 
saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau berkata, “Sungguh 
itu adalah mimpi yang benar.” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya adzan untuk shalat, 
panggilan bagi orang-orang yang tidak berada di masjid untuk menghadiri 
shalat. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memikirkan cara untuk mengumpulkan mereka, dan inilah panggilan untuk 
shalat sekahgus pemberitahuan akan masuknya waktu shalat. 

Apakah hukumnya wajib? Para ulama berbeda pendapat, yang jelas ia 
adalah salah satu syiar agama Islam sekahgus salah satu wujud keindahan 
syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dalil yang mewajibkannya merupakan 
dalil yang implisit, bisa ya dan bisa juga tidak, dan akan dibahas setelah 
ini. 

Begitu pula masalah lafazhnya, para ulama berbeda pendapat juga, 
hadits ini menjelaskan bahwa adzan dimulai dengan mengumandangkan 
bacaan takbir empat kah, dan ada riwayat lain yang berbeda. 

Dalam sebagian hadits riwayat Abu Mahdzurah dijelaskan bahwa 
permulaannya ialah takbir dua kali, sedangkan dalam riwayat lainnya 
empat kah disebutkan, kemudian kebanyakan ulama mengambil pendapat 
takbir empat kali berdasarkan kemasyhuran haditsnya dan karena 
tambahan itu -yakni dua tambah dua- adalah genap sehingga layak untuk 
diterima -karena tidak menyalahi hadits yang menyebutkan bahwa adzan 
dikumandangkan dengan hitungan genap-. 

Hadits ini menunjukkan tidak disyariatkannya mengulang dalam bacaan 
syahadat, namun kemudian ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. 
Ulama yang berpendapat bahwa mengulang tidak disyariatkan mengambil 
hadits ini sebagai argumen, sedangkan yang mengatakan bahwa hal itu 
disyariatkan mereka mengambil hadits Abu Mahdzurah sebagai argumen. 

Hadits ini menunjukkan bahwa iqamat dibaca sekali-sekali, kecuali 
lafazh QadQaamat as-Shalah’ yang harus dibaca dua kah. 

Zhahir hadits menunjukkan bahwa takbir permulaan iqamat dibaca 
sekah, akan tetapi kemudian jumhur ulama mengambil pendapat bahwa 






s=M^UTAB <ShALAT $ 311 


ia dibaca dua kali. Mereka mengatakan, “Jika dilihat dari cara 
mengumandangkan takbir pada permulaan adzan yang dibaca empat kali, 
maka membacanya dua kali di dalam iqamah seperti tidak ada pengulangan 
—dianggap satu kali-, begitu pula ia diulang pada penutup iqamah, 
sedangkan bacaan yang lainnya dibaca sekah. 

Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits, “RasuluUah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam telah memerintahkan Bilal untuk menggenapkan bacaan adzan 
dan mengganjilkan bacaan iqamah, kecuali bacaan ‘Qad Qaamat as- 
Shalah’.” Hadits ini akan segera dibahas. 

Hadits ini merupakan dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa bacaan 
adzan dibaca masing-masing dua kah sedangkan bacaaan iqamah dibaca 
sekah-sekah kecuah ‘Qad Qaamat as-Shalah’. 

Mereka yang berpendapat bahwa takbir dibaca empat kah membantah 
pendapat ini mereka mengatakan, “Memang hadits ini shahih dan 
menjelaskan pendapat mereka itu, akan tetapi hadits yang menyebutkan 
bahwa takbir dibaca empat kali tidak ada yang meragukan keshahihannya, 
maka posisi hadits ini adalah sebagai pelengkap hadits di atas, dengan 
demikian orang yang membaca takbir empat kah saat permulaan adzan 
maka ia telah mengamalkan kedua hadits ini. Kemudian perlu diketahui 
bahwa hadits yang memerintahkan untuk menggenapkan adzan tidak 
menunjukkan dilarangnya membaca takbir empat kah.” 

Para ulama telah sepakat bahwa bacaan tauhid ‘Imu ilaaha illallah’ di 
akhir adzan dan iqamah dibaca sekah, dan ia tidak termasuk ke dalam 
perintah untuk menggenapkan bacaan adzan. 

Hikmah diperintahkan untuk mengenapkan adzan dan mengganjilkan 
iqamah ialah, bahwa adzan merupakan pemberitahuan untuk orang- 
orang yang berada jauh dari masjid sehingga harus diulang-ulang, sekahgus 
dianjurkan pula untuk meninggikan suara di atas tempat yang tinggi. 
Sebaliknya, iqamah tidak memerlukan pengulangan karena merupakan 
pemberitahuan untuk orang-orang yang telah hadir, sehinggg dianjurkan 
dengan suara rendah dan cepat. Sedangkan hikmah pengulangan bacaan 
Q a d Qaamat as-Shalah ’ ialah karena itulah inti dari iqamah. 

Ahmad menambahkan di akhir hadits Abdullah bin Zaid tersebut, 
Kisah tentang Bilal yang menambahkan bacaan ‘As-Shalatu khairun minan 
naum’ —shalat itu lebih baik dari pada tidur- dalam adzan shalat Subuh. 

At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman 
bin Abu \a la dari Bilal, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda kepadaku, ‘Janganlah engkau mengumandangkan ‘As-Shalatu 
khairun minan naum’ untuk shalat apapun kecuali shalat Suhuh.” 490 


DhaijAt-Tirrmdp. (198) 



312 $ <£uBULUS-SALAM JiHdPertama 

Hanya saja dalam sanad hadits ini ada yang dhaif, dan ia juga terpotong 
-munqathi’-. Seharusnya penyusun buku ini -Ibnu Hajar- menjelaskan hal 
tersebut sebagaimana yang biasa ia lakukan. 

Ada yang mengatakan bahwa bacaan ‘As-Shalatu khairun minan naum’ 
dibaca dua kali, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan Abu 
Dawud 491 , dan bacaan ‘As-Shalatu khairun minan naum’ tidak ada di dalam 
hadits Abdullah bin Zaid, sebagaimana yang mungkin terpahami dari 
ungkapan Ibnu Hajar, karena ia mengungkapkan, “Menambahkan di akhir 
hadits”, padahal maksudnya ialah bahwa Ahmad meriwayatkan hadits 
Abdullah bin Zaid yang kemudian ia sambung dengan hadits riwayat dari 
Bilal. 


: Js Oijlil J\i \s\ LL Jl ■Wr’ 1 <y.^ j • ^ ^ 

X " / * ' 0 ' 

.t>y>\ *Jy- 6%J>\ : £-ys>}\ y>- 


169. Dan dmwayatkan oleh Ibnu Khu^aimah dari Anas berkata, ‘Termasuk 
bagian dari sunnah jika seorang muad^dgin mengucapkan pada adyan 
Subuh, ‘Hayya ‘alal jalaah’ -marilah menuju kemenangan- kemudian 
mengumandangkan As-Shalatu khairun minan naum ’ —shalat itu lebih 
baik dari pada tidur-. ’* 92 


Penjelasan Kalimat 

‘Termasuk bagian dari sunnah jika seorang muad^dgin mengucapkan pada 
adt(an Subuh,’Hayya ‘alal falaah’ -marilah menuju kemenangan- (atau 
keabadian, yakni marilah segera menuju sarana meraih kemenangan dan 
keabadian) kemudian mengumandangkan ‘As-Shalatu khairun minan naum ’ - 
shalat itu lebih baik dari pada tidur-. ” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan, sedangkan di dalam 
riwayat An-Nasa‘i disebutkan, “‘As-Shalatu khairun minan naum’, ‘As- 
Shalatu khairun minan naum’ pada adzan Subuh yang pertama.” 493 Hadits 
ini memberikan batasan jelas untuk hadits-hadits yang lain. 


491 Shahih Abu Dawud (500) 

492 Shahih Ihnu Khu^aimah (1/201) 

493 StJJl Shahih An-Nasa ‘i (632) 




<^/Otab $halat $ 313 


Ibnu Ruslan berkata, “Ibnu Khuzaimah menshahihkan hadits im.” Ia 
berkata, “Sesungguhnya syariat mengumandangkan ‘As-Shalatu khairun 
minan naum’ hanya saat adzan Subuh yang pertama, karena tujuannya 
untuk membangunkan orang-orang yang masih terlelap tidur, sedangkan 
adzan kedua bertujuan untuk memberitahukan akan datangnya waktu 
shalat sekaligus panggilan untuk menunaikannya. 

Adapun lafazh hadits An-Nasa‘i di dalam As-Sunan Al-Kubrd 494 yang 
diriwayatkan melalui Sufyan dari Abu Ja’far dari Abu Sulaiman dari Abu 
Mahdzurah, ialah ia berkata, “Waktu itu saya adzan untuk Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan pada adzan pertama shalat Subuh aku 
mengumandangkan, ‘Hajya ‘alas Shaiah, Hajja ‘alal Falah, ‘As-Shalatu 
khairun minan naum\ ‘As-Shalatu khairun minan naum’.” Ibnu Khuzaimah 
berkata, “Sanad hadits ini shahih.” Demikianlah akhir dari Takhriij Al- 
Zamakhsari li ahaadiitsi Ar-Raaji’i. 

Begitu pula yang terdapat di dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra 495 , dari 
Abu Mahdzurah, “Bahwasanya ia mengumandangkan ‘As-Shalatu khairun 
minan naum’ pada adzan pertama shalat Subuh atas perintah Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam.” 

Jadi menurut saya, berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami 
bahwa lafazh itu bukan bagian dari adzan yang fungsinya sebagai seruan 
untuk menunaikan shalat atau sebagai pemberitahuan akan datangnya 
waktu shalat, akan tetapi ia hanyalah lafazh yang fungsinya untuk 
membangunkan orang-orang yang masih tidur, sehingga ia hanya seperti 
bacaan-bacaan tasbih yang biasa dilantunkan orang-orang sekarang ini 
sebagai pengganti dari adzan pertama tersebut. 

Jika Anda memahami hal itu, maka apa yang sering diperdebatkan oleh 
para ulama, apakah bacaan ‘As-Shalatu khairun minan naum’ bagian dari 
adzan atau bukan? Apakah ia termasuk bid’ah atau tidak? Menjadi tidak 
terlalu penting lagi. 

Kemudian makna dari lafazh tersebut ialah bahwa bangun untuk 
menunaikan shalat lebih baik dari pada tidur, atau istirahat yang ditunda 
belakangan lebih baik dari pada tidur saat ini, dan kami telah menulis 
makalah kecil dalam masalah ini. 


* i * * 01 /' | i /* & **•», # J /0z . / / „✓0*0/' f 8 / / 

jt-* A - •dS’ AJi 0> AiP ^ V 

.JUUI aIs 'JrSi aHp 

. /, . . / / / / o o / / y . / 

io J 0 y . J,/ / » OAM ✓ .£* f 

. y> ojji Jj o\jj ..h.At jjJ y> 


494 Sunan Al-Kubra (1 /503) 

495 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra (1 /421-422) 



314 $ 0UBULUS-SALAM JilidPertama 

170. Dari Abu Mahdtjurah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarinya ad%an, dan ia 
menyebutkan tarjii’ —pengulangan- di dalam adyan tersebut. (HR. 
Muslim) 496 'Akan tetapi ia menyebutkan takbir dua kali saja pada 
permulaannya. ” (HR. lima perawi, kemudian mereka 
menyebutnya empat kali) 497 

Penjelasan Kalimat 

‘Dari Abu Mahd~urah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarinya ad^an (secara langsung, yang cerita 
lengkapnya adalah sebagai berikut ini, setelah penaklukan kota Makkah, 
Abu Mahdzurah R adhiyallahu Anhu bersama sembilan penduduk Makkah 
pergi menuju Hunain, sesampainya di sana, ketika orang-orang Hunain 
mendengarkan adzan, mereka mengumandangkan adzan juga untuk 
menghina kaum mukminin, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Saya telah mendengar bahwa dalam rombongan itu ada suara 
ad^anyang bagus.” Maka behau mengutus seseorang untuk memanggil kami, 
lalu kami mengumandangkan adzan satu persatu, dan aku mendapatkan 
urutan terakhir, ketika aku mengumandangkan adzan beliau berkata, 
“KemarilahY’ ia menyuruhku untuk duduk di hadapannya, beliau mengusap 
rambut ubun-ubunku lalu mendoakan keberkahan kepadaku sebanyak 
tiga kah, kemudian behau bersabda, “Pergilah dan kumandangkanlah adgan 
di Masjidil Haram\” Saya berkata kepadanya, “Wahai Rasulullah, ajarilah 
aku.”) dan ia menyebutkan tarjii’ —pengulangan- di dalam ad^an tersebut (dalam 
bacaan dua kahmat syahadat. Yang dalam hadits Abu Dawud disebutkan, 
“Kemudian engkau mengucapkan ‘Asyhadu alla ilaaha illallah, Asyhadu 
alla ilaaha illallah, Asyhadu anna Muhammad Rasuulullah, Asyhadu anna 
Muhammad Rasuulullah’ dengan merendahkan suara.” Maksudnya ialah 
cukup didengarkan orang-orang yang ada di dekatnya saja. Hikmahnya 
ialah agar orang tersebut meresapi bacaan tersebut terlebih dahulu, yang 
hal itu tidak mungkin dilakukan dengan baik kecuali dengan merendahkan 
suara. 

Kemudian beliau bersabda, “Lalu engkau meninggikan suaramu 
mengumandangkan ‘Asyhadu alla ilaaha illallah, Asyhadu alla ilaaha illallah, 
Asyhadu anna Muhammad Rasuulullah, Asyhadu anna Muhammad 
Rasuulullah’.” Inilah yang dimaksud dengan tarji’ yang dipahami dan 
dianjurkan oleh kebanyakan ulama, berdasarkan hadits shahih ini, ia 


496 (j^« <Le ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (379) 

497 (Jvw>) Shahih Abu Dawud (500) 



^Ajtab jShalat 4 315 

melengkapi hadits Abdullah bin Zaid, dan karena ia adalah merupakan 
tambahan legal yang bisa diterima. 

Sedangkan para ulama yang tidak memakai tarji’ tersebut adalah Al- 
Hadi, Abu Hanifah dan beberapa orang lainnya, berdasarkan hadits 
Abdullah bin Zaid) akan tetapi ia menyebutkan takbir dua kali saja pada 
permulaannya (berbeda dengan hadits dari Abdullah bin Zaid. Al- 
Hadawiyah, Mahk dan beberapa orang yang lainnya berpegang dengan 
hadits ini). 

Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh yang lima, yaitu para perawi kitab-kitab 
Sunan ditambah Ahmad, (kemudian mereka menyebutnya empat kah) 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. 

Ibnu Abdul Barr menyebutkan di dalam A.l-Istid%kar, “Takbir empat 
kah pada permulaan adzan telah disebutkan di dalam riwayat perawi- 
perawi yang bisa dipercaya -Tsiqaat-, dalam hadits riwayat Abu Mahdzurah 
dan Abdullah bin Zaid, yang di dalamnya terdapat tambahan yang layak 
dan harus diterima. 

Ketahuilah bahwa Ibnu Taimiyah di dalam Al-Muntaqa menjelaskan 
bahwa riwayat yang menyebutkan takbir empat kali dalam hadits Abu 
Mahdzurah diriwayatkan oleh Muslim, akan tetapi Ibnu Hajar tidak 
menisbahkan riwayat tersebut kepada Mushm, ia hanya menisbahkannya 
kepada Uma perawi tersebut, coba Uhat Shahih Muslim dan syarahnya, 
kemudian An-Nawawi berkata, “Sesungguhnya kebanyakan sumber hadits 
tersebut —Abu Mahdzurah- menyebutkan takbir dua kaU pada permulaan 
adzan.” 

Al-Qadhi Tyadh berkata, “Sesungguhnya pada sebagian riwayat hadits 
dari jalur Al-Farisi di dalam shahih Muslim menyebutkan takbir empat 
kah, pada permulaan adzan. Dengan begitu Anda bisa pahami bahwa 
dalam masalah ini Ibnu Hajar melihat isi kebanyakan riwayat yang ada, 
sedangkan Ibnu Taimiyah mengambil sebagai riwayat, sehingga tidak 
terjadi benturan antara pendapat Ibnu Hajar dan Ibnu Taimiyah.” 

Dalam Al-Jami’ setelah menyebutkan berbagai riwayat yang 
menyebutkan takbir empat kaU pada permulaan adzan, Ibnu Atsir berkata, 
“Muslim meriwayatkan hadits terakhir ini.” 

Ucapan ini tidak benar, karena Muslim hanya meriwayatkan satu 
riwayat dalam masalah takbir empat kali pada permulaan adzan, 
sebagaimana yang telah kami jelaskan. 





316 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


jlj ,Ujf J^j : J^ ^ ls^J u 1 * 0 ' jr^J • ^ V ^ 

,4* ,hU\ o-*li ji :<>; .4l^l ^ 

.l\k,v\ ;xi y'x> 


171. Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, “Bilal diperintahkan untuk 
menggenapkan adjan dan mengganjilkan iqamah kecuali lajajh 
iqamah. ” riailu bacaan ‘Qad qaamat as-Shalaatu , (Mixttafatj Alaih). 
Akan tetapi Muslim tidak menyebutkan tambahan kecuali lajajh 
iqamah ’. 498 


Penjelasan Kalimat 

“Bilal diperintahkan (oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam , 
walaupun la tidak disebutkan, karena tidak ada yang memenntahkan suatu 
perintah syariat kecuah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
yang akan diperkuat hadits yang akan datang setelah hadits ini) untuk 
menggenapkan ad^an (yaitu mengulangnya masing-masing dua kali atau 
empat kali-empat kali, karena kedua cara tersebut dianggap 
menggenapkan. Hadits ini menjelaskan kekaburan yang terdapat di dalam 
hadits Abdullah bin Zaid dan Abu Mahdzurah, ‘agar ta menggenapkan 
takbir’ yakni mengumandangkannya empat kah dan menggenapkan yang 
lainnya, yaitu dengan mengumandangkannya masing-masing dua kah, 
pemahaman ini berdasarkan kepada hukum yang berlaku pada kebanyakan 
bacaan adzan, karena sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa 
bacaan tauhid ‘ Laa ilaaha illallah’ dikumandangkan satu kali) dan 
mengganjilkan iqamah kecuali lajacj) iqamah. Yaitu bacaan Qad qaamat as- 
Shalaatu) (demikianlah yang diajarkan untuk mengumandangkannya dua 
kali). 


Tafsir Hadits 

Hadits im Muttafaq Alaih. Akan tetapi Muslim tidak menyebutkan 
tambahan ‘kecuali lafazh iqamah’, sehingga dalam masalah ini para ulama 
menpunyai tiga pendapat: 

1. Pendapat Al-Hadawiyah, mereka berkata, “Semua bacaan iqamah 
dikumandangkan dua kali, berdasarkan hadits, “Sesungguhnya Bilal 
mengumandangkan dua kali laja^h-lajajh adyan dan iqamah. HR. 


498 Al-Bukhari (605) Muslim (378) 






*^£lTAB J&HALAT $ 317 


Abdurrazaq, Ad-Daraquthni dan Ath-Thahawi. 499 Akan tetapi Al- 
Hakim menyebutkan bahwa hadits tersebut Munqathi\ walaupun 
hadits itu mempunyai banyak riwayat akan tetapi semuanya terdapat 
perawi dhaif di dalamnya. 

Jadi kesimpulannya, tidak ada pertentangan antara hadits yang 
menyebutkan empat takbir dan hadits mengganjilkan lafazh iqamah, 
karena hadits tersebut shahih adanya, dengan begitu tidak bisa 
dikatakan, “Sesungguhnya menggenapkan lafazh iqamah adalah 
tambahan yang layak untuk diterima.” Karena Anda telah memahami 
bahwa riwayatnya tidak shahih. 

2. Pendapat Malik, “Semua lafazh iqamah diganjilkan bahkan hingga 
lafazh ‘Q_ad qaamat as-Shalaatu ’. ” 

3. Pendapat jumhur ulama, “Lafazh iqamah dikumandangkan ganjil 
kecuah lafazh ‘Qad qaamat as-Shalaatu’ ia dikumandangkan dua kah, 
berdasarkan hadits-hadits yang telah di pastikan kekuatannya. 


172. 


■'i% 'jS-j 4* -a 'J -.ycJuj.\ vr 


Dan dalam riwayat An-Nasa‘i, ‘Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi 
wa Sallam memerintahkan Bilal. ” 500 


Tafsir Hadits 

Yakni dalam riwayat An-Nasa‘i dari Anas Radhtyallahu Anhu, “Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Bilal.” Hal ini 
disebutkan oleh Ibnu Hajar untuk menjelaskan bahwa hadits di atas 
adalah hadits maifu’. 

Al-Khaththabi berkata, “Hadits yang menjelaskan masalah 
mengumandangkan adzan masing-masing dua kaU dan mengumandangkan 
iqamah masing-masing sekah, adalah hadits yang paling shahih dari sekian 
banyak riwayat. Hadits itu menjadi pegangan kebanyakan ulama di negeri 
ini, hal tersebut dipraktekkan di Makkah, Madinah, Hijaz, Syam, Yaman, 
sebagian daerah Mesir, daerah barat dan hingga ujung wilayah Islam.” 
Kemudian behau menyebutkan nama ulama-ulama yang ia maksud. 

Saya katakan, Ketika beUau menyebutkan Yaman mungkin yang beUau 
maksud ialah daerah-daerah yang bermadzhab Syafi’i, sebagaimana Anda 
telah ketahui bahwa di sana banyak yang bermadzhab Al-Hadawiyah dan 
mereka itulah sebagian besar penduduk Yaman. Sungguh tepat apa yang 


499 Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq (1/462) Ad-Daraquthni (1 /242) 

500 (£•»»■*) Shahih An-Nasa ‘i (626) 



318 $ J&UBULUS-SALAM JiUBertama 


dijelaskan oleh para ulama belakangan ini, -yang telah membahas 
dalam masalah lafazh adzan, apakah takbir permulaannya 
dikumandangkan masing-masing dua kali atau masing-masing 
empat kali, dan apakah perlu pengulangan —tarjii’- dalam 
mengumandangkan adzan ditambah lagi masalah iqamah-, yang 
lengkapnya adalah sebagai berikut ini, “Masalah ini merupakan satu 
kejadian aneh, yang jarang ada dalam pembahasan ibadah bahkan 
jarang ada dalam kehidupan keseharian. Yaitu mengenai lafazh 
adzan yang sebenarnya adalah bacaan yang terbatas, jelas dan 
ringkas, dikumandangkan lima kali tiap hari, di suatu tempat yang 
tinggi, dan setiap orang yang mendengarnya diharuskan untuk 
menirukannya. Para shahabat dahulu adalah generasi terbaik pada 
awal kebangkitan Islam, sangat antusias untuk menjaga dan 
mengamalkan semua kebaikan, namun tidak pernah sama sekali 
terjadi perbedaan pendapat di antara para shahabat dan para tabi’in 
mengenai masalah tersebut. Sebaliknya, orang-orang belakanganlah 
yang berdebat dengan sengit dalam masalah tersebut, lalu setiap 
kelompok mengemukakan argumen yang secara umum adalah benar 
semua, walaupun ada sedikit perbedaan, yang di antara sekian 
riwayat yang ada tidak pernah ada yang saling mematahkan, karena 
tidak ada larangan untuk mengatakan bahwa semuanya adalah 
sunnah, sebagaimana menurut hemat pendapat kami, yang hal itu 
pernah terjadi dalam masalah bacaan tasyahud tata cara shalat khauj 
dan lain sebagainya.” 


■* i T > ' ■* »i /"i ■* i ^ t ° ' . ,, . v 

ols j jsjj yjil CjJj ; Jli Ats- jill J 4JL; JjSj . ^ Vr 

*' ^ x * " 0 f f . A.sso .s i "> " " , " 

J dljj .4-wO) ^ Ug-A j Ug-A 

s s * s s ~ s . s 

" ' " " " s > s * 0 / l ' s s s 

llj C Sj^ • (j 4*^1 


173. Dari Abu ]uhaifah Kadhiyallahu Anhu berkata, “Saja melihat 
Bilal sedang mengumandangkan ad%an dan saja mengikuti 
mulutnya di sini dan di sana, sedangkan kedua jarinja berada di 
telinganja. ” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, beliau 



<=^£tTAB$HALAT $ 319 

menshahihkannya)^ Dalam riwayat Ibnu Majah 

lse ut an, Dan ia meletakkan kedua jarinja di telineanya” 502 
Dalam nwayat Abu Dawud disebutkan, “Ia menengokkan 
lehernja saat ttba P ada lafa Z h ‘Hajja ‘alas shalah’ ke kanan 
dan ke kin tanpa berputar. Dan asli hadits ini berada di 
dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim. 

Biografi Perawi 

Abu Juhaifah Radhijallahu Anhu yakni Wahb bin Abdullah. Ada yang 
mengatakan ta adalah Ibnu Mushm as-Sawah A 1 -’Amiri. la tingga! I 

jjj. dan f “ mas “ k f s “«“g shahabat muda. saa. RasuluUah Shalllahu 
Ala,b, m Sallam wafa, beliau belum mencapa, umur baligh, akan tetap, 
m telah mendengarkan hadtts dari beltau. AI, Kadhiyallahtt Anh„ 
menjathkannya sebaga, pemegang amanah Baitul Maal. ,a selalu menyerta, 
74 jj’ petlsawa betsa ma Ali KadhijaUahn Anhu, wafat di Kufah pada tahun 

Penjelasan Kalimat 

m^T Bilal , Sedamen & uman dangk an adgan dan saja mengikuti 
mulutnja (yakm mengikutinya dengan pandangan) di sim dan di sana (yakni 

anan an e ri) sedangkan keduajarinja berada di telinganja (tidak ada 

b:: k r^r' aSkan ] *t yang manakah ^ ^aksud. An-Nawawi 
berkata, Kedua jan tersebut adalah jari telunjuk).” 

Tafsir Hadits 

Hadits mi menjelaskan adab tata cara muadzin, yaitu dengan 
menengok ke kanan dan ke kiri saat tiba pada bacaan ‘Hajya ‘alas shalah’ 

et:rrr ya " g , dlsehmk - * ***» Mts Abu Dawud, dan yang lebih 
\ si „*f a a “ hadlt , S MusHm ^ an 8 berbun yi, “dan saja mengikuti mulutnja 
dt sim dan dz sana ke kanan dan ke kin, sambil mengumandangkan ‘Hajja ‘a/as 

s alah, Hajya ‘alal Halaah’.” Hadits mi dengan jelas menyebutkan^bahw! 
getakanmenengok tersebut dilakukan pada kedua bacaan tersebut 
Ibnu Khuzaimah membuat bab khusus untuk masalah im dengan nama, 
nengoloiya seorang muadzin saat mengumandangkan ‘Hajja ‘alas 
s aa , ajja alal Palaah’ dengan mulutnya tidak dengan seluruh 
annya. a berkata, “Mulut bisa menengok jika wajah menengok.” 

301 (Cf“’) Shahih At-Tirmidj (197) 

502 Shahih Ibnu Majah (718) 

503 (C^) ShahihAbu Dawud (520) 




320 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

Kemudian beliau menyebutkan hadits dari Wakii’, “ Kemudian ia melakukan 
begini dalam adgannya ” sambil menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri.” 

Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa Bilal memutar badannya 
saat tersebut adalah tidak benar, demikian pula hadits yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk 
meletakkan kedua jarinya di telinganya adalah hadits dhaif, sedangkan 
riwayat dari Ahmad bin Hanbal ia berkata, “ Tidak perlu memutar badan 
kecuali jika saya berada di atas menara, untuk memperdengarkan suaranya ke 
berbagai pejuru.” 

Para ulama menyebutkan dua hikmah di bahk gerakan menengok ini, 
yaitu: 

1. Suaranya akan menjadi lebih nyaring. 

2. Ia sebagai pertanda bahwa ia sedang mengumandangkan adzan, agar 
orang yang berada di tempat yang jauh, begitu pula orang yang tuh 
mengetahui bahwa orang tersebut sedang mengumandangkan adzan. 

Sedangkan melakukan gerakan ini di dalam iqamah maka At- 
Tirmidzi berkata, “Hal tersebut dianggap perbuatan baik -Istihsan- 
oleh Al-Auza’i.” 


s . / z e * ^ ^ i,. « /o/ * . ✓ s o • o s * o s ^ 

4 —^Ol MS- ^J^j ^jI ^ V 1 

' m ' •' * f 0 *' '. S t .? * t? ' *" » f 

Oijj j! ,4 j 


174. Dari Abu Mahdyurah Kadhiyallahu Anhu bahwasanya Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam merasa takjub atas suaranya maka beliau 
mengajarinya ad^an. ” 504 (HR. Ibnu Khuzaimah). 


Tafsir Hadits 

Lanjutan hadits ini telah kami sebutkan di atas, yaitu saat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam merasa bahwa suara Abu Mahdzurah bagus 
behau memerintahkannya untuk mengumandangkan adzan di Makkah. 

Hadits ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang muadzin itu adalah 
orang yang bersuara bagus. 


pj— aJs aii! c-Ju:s :j!i o Ja* .) V® 

.JJlU o!Jj Xiij % Jju. Yj iy JaJi 


504 Shahih Ibnu Khuraimah (1/195) 




<=^ijTAB J^HALAT 0 321 


175. Dari Jabir bin Samurah berkata, “Saya telah melaksanakan dua shalat 
‘led bersama Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak hanya 
sekali atau dua kali, dengan tanpa adyan tidak pula iqamah. ” 505 (HR. 
Muslim). 

Penjelasan Kalimat 

“Saya telah melaksanakan dua shalat ‘Ied bersama Rasulullah Shallallahu Sllaih/ 
wa Sallam tidak hanya sekali atau dua kali (maksudnya ia telah mengerjakan 
shalat bersamanya berkali-kali) dengan tanpa adyan tidak pula iqamah (yakni 
shalat tersebut tanpa disertai dengan adzan tidak pula iqamah).” 

Tafsif Hadits 

Hadits ini adalah dalil bahwasanya adzan dan iqamah tidak disyariatkan 
atau tidak dianjurkan pada shalat ‘Ied, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. 
Dan hal ini hampir seperti ijma’ ulama. 

Akan tetapi ada yang mengatakan hal lain, yakni adzan dan iqamah 
dianjurkan dalam kedua shalat tersebut, hal ini diriwayatkan dari Ibnu 
Al-Zubair, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, berdasarkan analogi atau 
qiyas kedua shalat tersebut dengan shalat Jumat. 

Analogi ini salah, bahkan perbuatan tersebut adalah bid’ah, karena 
hal tersebut tidak pernah ditemukan dasarnya, baik dari Al-Qur‘an maupun 
As-Sunnah, tidak juga dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Dan ini 
dikuatkan oleh hadits berikut ini. 


" z ;# / / / /* **/ 

176. “Dan seperti itu juga hadits di dalam Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas 
Radhtyallahu Slnku danyang lainnya.’ 604 


Tafsir Hadits 

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ucapan ‘As-ShalatuJaami’ah’ 
yakni shalat berjamaah menggantikan lafazh adzan, maka sesungguhnya 
tidak ada hadits dua shalat ‘Ied yang menjelaskan hal tersebut. Disebutkan 
di dalam ‘Al-Hadyu An-Nabawi’, “Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam telah tiba di tempat shalat ‘Ied, behau memulai shalat, yakni shalat 
‘Ied tanpa adzan dan iqamah, tidak juga mengucapkan ‘As-Shalatu 
Jaami’ah’. Bahkan yang diajarkan dalam sunnah ialah tidak melakukan 
apapun dari tata cara di atas.” 

504 Muslim (887) 

506 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (959, 960) dan Mushm (886) 


322 H& jibUBULUS-SALAMJilidPertama 

Dengan demikian jelas bahwa apa yang disebutkan di dalam l As-Syarh 
“Dianjurkan -Mustahah- untuk menyeru kepada dua shalat ‘Ied dengan 
seruan shalat selain adzan sebagaimana yang disyariatkan pada shalat 
jenazah yang tidak memakai adzan padanya, yaitu bacaan ‘As-Shalatu 
]aami’ah *’ adalah tidak benar, karena tidak ada dalil yang menunjukkan 
bahwa hal tersebut adalah mustahab, seandainya mustahab tentulah 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Khulafaur Rasyidun, dan orang- 
orang setelahnya tidak akan meninggalkannya. 

Memang seruan itu ada pada shalat Kusuf, akan tetapi hal itu tidak 
bisa diqiyaskan, karena hal-hal yang terjadi pada masa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan behau tidak melakukan ritual tertentu 
saat itu, maka melakukan ritual dalam rangka kejadian tersebut, setelah 
behau wafat adalah bid’ah, maka seruan tersebut tidak bisa ditetapkan 
dengan qiyas maupun yang lainnya. 


& 0 \ / / 

✓ 0 0 s , 1° \ u 0 ' tl ■*' f 0 ' 

U - ^ J>J! ^ <UP j 0313 u^J * ^ W 

— S* LsT jt-Lj aJLp a)) 1 JlyA* 

* I» * *° •* "° " 


177. Dari Abu Qatadah Kadhiyallahu Anhu dalam hadits panjang tentang 
kisah kejadian saat mereka ketiduran dari shalat, “Kemudian Bilal 
mengumandangkan adtjan maka Kasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam mendirikan shalat sebagaimana yang beliau lakukan setiap 
harinya. ” (HR. Muslim). 507 


Penjelasan Kalimat 

‘Dan Abu Qatadah Kadhiyallahu Anhu dalam hadits panjang tentang kisah 
kejadian saat mereka ketiduran dari shalat (yaitu dari shalat Subuh, saat 
mereka sedang kembah dari perang Khaibar. Ibnu Abdul Barr berkata, 
“Inilah riwayat yang benar”) kemudian Bilal mengumandangkan adyan (atas 
perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sebagaimana yang 
disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, “Kemudian Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan 
panggilan shalat, maka Bilal pun menyeru untuk shalat .”) 508 maka 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendirikan shalat sebagaimana yang 
beliau lakukan setiap harinya .” 

507 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (681) 

508 (LiJaSp) DhaijAbu Dawud (438) 


^^Cttab jShalat $ 323 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya adzan untuk shalat yang 
terlewatkan karena ketiduran atau kelupaan, karena Rasulullah Shallallahu 
A-laihi wa Sallam menyamakan hukum antara orang yang ketiduran dan 
kelupaan, “Barangsiapa ketiduran atas suatu shalat atau kelupaan .” 

Mushm telah meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, 
“Bahwasanya RasuluUah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Bilal 
untuk mengumandangkan iqamah.” 509 Dan tidak menyebutkan adzan 
dalam hadits tersebut, begitu pula saat behau ketinggalan shalat saat 
perang Khandaq behau memerintahkan untuk mengumandangkan iqamah 
dan tidak disebutkan adanya adzan saat itu, sebagaimana yang dijelaskan 
di dalam hadits Abu Said dalam riwayat As-Syafi’i. 

Hal ini tidak bertentangan dengan hadits Abu Qatadah, karena hadits 
Abu Qatadah menyebutkan adanya adzan dan iqamah, sedangkan hadits 
Abu Hurairah dan Abu Said tidak menyebutkan dan tidak pula 
melarangnya, karena ketiadaan penyebutan sesuatu tidak bertentangan 
dengan adanya penyebutan sesuatu. 


^j\ aJLp <USi je-Jl ji yj>r . ) VA 

j jlSb s.LL*Jl j jhS]\ 


178. Dan dalam hadits Muslim jang lain, dari Jabir bahwasanja Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam datang di Muydahjah lalu 
beliau mendirikan shalat Maghrib dan Isja ‘ dengan sekali adyan dan 
dua kali iqamah. sw 


Penjelasan Kalimat 

“Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam datang di 
Muydahpah (saat kembah dari Arafah) lalu beliau mendirikan shalat Maghrib 
dan Isja' dengan sekali adyan dan dua kali iqamah (yakni behau men jama’ 
kedua shalat tersebut). 


Tafsir Hadits 

Al-Bukhari telah meriwayatkan satu hadits dari Ibnu Mas’ud, 
“Bahwasanya dirinya mendirikan shalat Maghrib -di Muzdahfah- dengan 


509 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (680) 

510 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (1218) 




324 $ Jt0UBULUS-SA LAM JMdPertama 

ad^an dan iqamah lalu mendirikan shalat Isya' dengan adzan dan iqamah 
juga, kemudian ia berkata, “Saya mehhat Rasulullah Shallallahu Sllatbi 
wa Sallam melakukan seperti itu.” 511 

Namun hadits berikut ini bertentangan dengan kedua hadits di atas. 


:&■ M 'y?j 'Ji J,\ ‘Js. 

jj\ jljj .Sd^-Sj «Llib {.L L jlSIj i_»j j*jj\ 

.sAo «z .* . /,/> o ./ 

.U_£L« «As-lj L?J 


179. Dan dalam hadits Muslim juga, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjama’ antara shalat 
Maghrib dan shalat Isya' dengan satu iqamah. Kemudian Abu Dawud 
menambahkan, “Untuk setiap shalat. ”Disebutkan dalam riwayat Abu 
Dawudyang lainnya, “...dan tidak dikumandangkan adyan untuk 
satupun dari keduanya. ’ vt2 


Penjelasan Kalimat 

“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjama’ antara shalat Maghrib 
dan shalat Isya' dengan satu iqamah (tanpa adzan pada keduanya, dan hadits 
Mushm menjelaskan bahwa hal itu terjadi di Muzdahfah, dalam hadits 
tersebut disebutkan, “Said bin Jubair berkata, ‘Kami keluar bersama Ibnu 
Umar hingga berada di luar Muzdahfah, kemudian ia mendirikan shalat 
Maghrib dan shalat Isya' dengan satu iqamah, kemudian ia berbahk dan 
berkata, “Beginilah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat bersama 
kami di tempat ini.’”) 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam kedua shalat tersebut tidak ada 
adzan dan hanya ada satu iqamah untuk dua shalat. 

Kemudian Abu Dawud menambahkan, “Untuk setiap shalat” karena 
tambahan ini behau sebutkan setelah ungkapan ‘dengan satu iqamah’ di 
dalam hadits Muslim di atas, sehingga dengan demikian hadits Abu Dawud 
menperjelas atau mempersempit makna hadits Mushm. 


511 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1675) 

512 (&*-*) Sbabih Abu Dawud (1928) 



<^Ajtab j£)halat $ 325 


Disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud yang lainnya, ‘Dan tidak 
dikumandangkan adgan untuk satupun dari keduanya”, hadits ini dengan tegas 
menjelaskan bahwa tidak ada adzan pada keduanya. 

Hadits-hadits di atas kehhatannya saling bertentangan, hadits Jabir 
menyebutkan adanya satu adzan dan dua iqamah, hadits Ibnu Umar 
meniadakan adzan dan menetapkan dua iqamah sedangkan hadits Ibnu 
Mas’ud menetapkan adanya dua adzan dan dua iqamah. 

Pendapat kami, “Hadits -mutsbit, -yaitu yang menetapkan hukum lebih 
diutamakan dari pada hadits Naji yang meniadakan hukum, dengan begitu 
kami mengamalkan hadits Ibnu Mas’ud.” Pensyarah berkata, “Kami 
mengutamakan hadits Jabir atas hadits Ibnu Umar, karena hadits Jabir 
menetapkan adanya adzan.” 

Akan tetapi kami tetap berpegang dengan hadits Ibnu Mas’ud karena 
ia lebih lengkap dengan menetapkan dua adzan dan dua iqamah. 


«dJl J jLj JlS llJ !p \jj'j aAJIpj Jli- J>\ 

x " / / / 

^l \j >jAlj IjJL (1)ijj j jl ‘tjp a\jI 

'JJj U' Jii' V f f 

T • ' * . 4> - a t 


•<r'j->i Ur* 1 ' t/J ^ 


180. Dari Ibnu Umar dan Aisyah Radhiyallahu Anhuma mereka herkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam bersabda, ‘Sesungguhnya 
Bilal mengumandangkan ad^an pada malam hari, maka makanlah dan 
minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adyati. ’ la 
adalah orang buta yang tidak akan mengumandangkan adjan hingga 
adayang memberitahunya bahwa pagi telah datang. ” (Muttafaq Alaih 
dan di akhirnya terdapat Idraaj) 513 


Penjelasan Kalimat 

“Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adgan pada malam hari (hadits Al- 
Bukhari menjelaskan bahwa maksudnya ialah malam sebelum fajar, hadits 
itu menyebutkan, “Jarak antara keduanya hanyalah sekitar waktu yang 
digunakan bagi yang naik dan yang lain turun.” Sedangkan dalam riwayat 
At-Thahawi disebutkan, “Hanyalah sekira yang satu naik dan yang lain 


5,3 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (617) dan Mushm (1092) 


326 0 jSuBULUS-SALAM JiHdPertama 

turun.”) maka makanlah dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum 
mengumandangkan ad^an (nama Ibnu Ummi Maktum ialah Amr) ia adalah 
orang buta jang tidak akan mengumandangkan adgan hingga ada yang 
memberitahunya bahwa pagi telah datang. Muttafaq Alaih dan di akhirnya terdapat 
Idraaj (yakni ada ungkapan yang bukan ucapan Rasulullah Shallallahu 
A.laihi wa Sallam, yaitu ungkapan, “Ia adalah orang buta...”) 

Dalam hadits Al-Bukhari disebutkan, “Ia berkata, ‘Ia adalah orang 
buta...’, dengan tambahan ‘ia berkata’, para peneliti menjelaskan bahwa 
orang yang berbicara di sini ialah Ibnu Umar. Akan tetapi ada yang 
mengatakan bahwa yang berbicara ialah Az-Zuhri, dengan demikian jelas 
bahwa keterangan di atas adalah ucapan salah satu dari kedua orang ini, 
kemudian digabungkan pada hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengumandangkan adzan 
sebelum datang fajar, bukan untuk menyeru orang untuk shalat atau 
menandakan bahwa waktu shalat telah tiba. 

Tujuan adzan sebelum fajar ini telah diterangkan oleh Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, “ Untuk membangunkan orang-orang yang tidur 
dan mengembalikan orang-orang yang sedang menunaikan shalat malamri Yakni 
agar orang-orang yang sedang mendirikan shalat beristirahat tidur atau 
duduk saat ia mendengarkan adzan, jadi ia bukan seruan shalat atau 
pemberitahuan akan kedatangan waktu shalat, namun ia seperti bacaan 
tasbih yang sering di baca masa sekarang ini. 

Seruan itu adalah lafazh adzan, ia bagaikan adzan yang diperintahkan 
oleh Utsman pada hari Jumat, yang mana saat itu beliau memerintahkan 
seseorang untuk mengumandangkan adzan dari tempat yang dinamakan 
AsyZaura‘, agar orang-orang segera menghadiri dan berkumpul dalam 
rangka mendirikan shalat Jumat. Saat itu yang digunakan adalah lafazh 
adzan. Akan tetapi kemudian belakangan ini orang-orang menggantinya 
dengan bacaan tasbih-tasbih dari ayat-ayat Al-Qur an dan shalawat 
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. 

Adanya perselisihan dan munculnya argumen-argumen antara yang 
melarang maupun memperbolehkannya, tidaklah digubris oleh orang- 
orang yang tujuannya selalu mengamalkan apa-apa yang jelas ada 
ajarannya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. 

Ungkapan behau, “Maka makanlah dan minumlah , ' > wahai orang-orang 
yang ingin berpuasa esok hari, “hinggalbnu UmmiMaktum mengumandangkan 
adgari’ menunjukkan diperbolehkanya makan dan minum hingga adzan 
Ibnu Ummi Maktum. 




<=^ClTAB0HALAT $ 327 


Ungkapan, “-Ibnu Ummi Maktum- tidak akan mengumandangkan 
adzan hingga ada yang memberitahunya bahwa pagi telah datang” hal ini 
menurut beberapa orang menunjukkan diperbolehkannya makan dan 
minum walaupun fajar telah tiba. 

Akan tetapi, orang-orang yang tidak memperbolehkan hal itu 
berargumen bahwa arti ‘pagi telah tiba’ ialah pagi telah mendekat, dan 
orang-orang itu memberitahu Ibnu Ummi Maktum pada akhir malam, 
sedangkan adzannya berada pada bagian permulaan dari fajar. 

Hadits ini memperbolehkan adanya dua muadzin dalam satu masjid, 
seorang mengumandangkan adzan terlebih dahulu kemudian yang lainnya 
mengumandangkan setelahnya. Akan halnya dua orang 
mengumandangkan adzan secara bersamaan maka sebagian ulama 
melarangnya, mereka mengatakan, “Orang yang pertama kali mengada- 
adakannya ialah Bani Umayyah.” Ada yang mengatakan, “Hal itu tidak 
makruh asal tidak mengganggu.” 

Menanggapi ungkapan di atas, saya katakan bahwa hal itu perlu 
dicermati lebih mendalam lagi, karena saat itu Bilal tidak 
mengumandangkan seruan Anda shalat wajib, tetapi seruan untuk shalat 
wajib saat itu hanya satu. 

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas: 

1. Bolehnya bertaqlid kepada orang yang buta maupun orang yang bisa 
melihat. 

2. Bolehnya makan saat kita ragu akan kedatangan fajar, karena hukum 
asalnya adalah hukum malam. 

3. Boleh menggantungkan periwayatan —hadits- kepada suara saja, 
asalkan perawi itu mengenali suara tersebut walaupun ia tidak 
mehhatnya secara langsung. 

4. Boleh menyebutkan cacat seseorang jika hal tersebut bertujuan untuk 
mengenalkan seseorang. 

5. Diperbolehkan bernasab kepada ibu jika hal itu yang lebih terkenal. 


« / . i 1 / S 0 S S / & S & S / . V 

/ / x ** / / 

aljj -U*Jl jl 'yi ^ AjJLp- Oil 

x / /- / 

/ 


181. Dari Ibnu Umar Kadhijallahu Anhu bahwasanya Bilal 
mengumandangkan ad^an sebelum Jajar, maka Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk kembali, maka 



328 $ $UBULUS-SALAM JilidPertama 


ia menyeru, Bukankah sesungguhnyapara hamba telah tertidur. ” (HR. 
Abu Dawud dan ia mendhaifkannya). w 


Tafsir Hadits 

Setelah meriwayatkan hadits ini Abu Dawud berkata, “Tidak ada yang 
meriwayatkan hadits ini dari Ayyub kecuali Hammad bin Salamah. Al- 
Mundziri berkata, “At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini tidak dihafal. Ah 
bin Al-Madini berkata, “Hadits Hammad bin Salamah tidak dihafal dan 
ia salah saat menganggapnya sebagai hadits marju’ (yakni yang riwayatnya 
sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ), yang benar hadits 
ini mauquf pada Ibnu Umar dan kejadian tersebut terjadi antara dirinya 
dan muadzinnya.” 

Inilah hadits yang digunakan orang-orang yang mengatakan bahwa 
adzan sebelum fajar tidak ada syariatnya. 

Jelas bahwa hadits ini tidak bisa dibandingkan dengan hadits yang telah 
disebutkan di dalam Shahih Al-Bukhan dan Shahih Muslim di atas, bahkan 
seandainya hadits ini shahih maka bisa ditafsirkan bahwa hadits ini muncul 
sebelum disyariatkan adzan sebelum fajar, karena Bilal adalah muadzin 
pertama yang Abdullah bin Zaid ajarkan kepadanya lafazh-lafazh adzan 
atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Setelah itu, behau 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai 
muadzin bersama Bilal. Maka Bilal mengumandangkan adzan pertama 
yang faedahnya telah diterangkan di atas, kemudian jika fajar telah terbit 
Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan kedua. 


Jl_J yj*j (JlS :Jli <up Aiil ls^ d -U*-*-* 1 ^ AY 

s s 0 * * so } * S s + ' * s A 

J j&l Ukib» IjJjis JjJI 





182. Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika kalian mendengarkan 
seruan -adgan-, ucapkanlah seperti apayang diucapkan oleh muadgin. ” 

(Muttafaq Alaih) ” 5 


514 Shahib Abu Dawud (532) 

515 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (611) dan Mushm (383) 





4^/Citab jShalat $ 329 


Tafsir Hadits 

Hadits ini mengajarkan kepada orang yang mendengarkan adzan untuk 
menirukan bacaan muadzin, baik ia dalam kondisi suci atau tidak, bahkan 
walaupun ia dalam kondisi junub atau haid. Kecuali saat seseorang sedang 
menggauli istri atau saat buang hajat, karena berdzikir saat itu hukumnya 
makruh. 

Namun, apabila orang tersebut sedang shalat maka ada beberapa 
pendapat dalam masalah ini, dan yang paling masuk akal ialah 
menjawabnya setelah ia menyelesaikan shalatnya. 

Perintah wajib ini ditujukan kepada orang yang mendengarnya, bukan 
orang yang melihatnya. Seperti, jika muadzin berada di atas menara 
sehingga orang tersebut tidak bisa mendengarkannya atau memang orang 
tersebut tuli, walaupun dia melihatnya. 

Menjawab seruan adzan, apakah hukumnya wajib? Al-Hanafiyah, Ahli 
Zhahir dan beberapa ulama yang lainnya menganggapnya wajib. 
Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa hal itu tidaklah wajib, 
berdasarkan hadits yang menyebutkan, “Rasulullah Shallallahhu Alaihi 
wa Sallam mendengarkan adzan, dan saat muadzin mengumandangkan, 
‘Allahu Akbar’ beliau mengucapkan, “Alal Fithrah” (artinya atas fitrah), 
dan saat muadzin mengumandangkan bacaan syahadat beliau mengucap, 
‘Kharajta minan Naar’ (artinya engkau telah terbebas dari neraka).”’ HR. 
Muslim. 516 Jumhur ulama mengatakan, “Seandainya menjawab adzan 
hukumnya wajib, tentulah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menirukan bacaan muadzin, karena saat itu behau tidak menirukanya, 
maka hal ini menunjukkan bahwa perintah di dalam hadits Abu Said 
bermakna mustahab (sunnah). 

Akan tetapi argumen ini dibantah, bahwa dalam hadits tersebut tidak 
ada ungkapan perawi yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak menirukan bacaan muadzin, bisa saja beliau 
menirukannya akan tetapi perawi tidak menyebutkannya karena hal itu 
telah menjadi kebiasaan beliau, kemudian perawi hanya menyebutkan 
hal yang dianggap baru saja. 

Ungkapan beliau, “mitslama” -seperti apa- menunjukkan bahwa 
seyogyanya orang yang mendengar tersebut memrukan setiap apa yang ia 
dengar. Dan telah diriwayatkan dari Ummu Salamah, “Bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan seperti apa yang 
diucapkan muadzin hingga muadzin itu diam.” HR. An-Nasa i. 517 Jika 


516 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (382) 

517 Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa‘i di dalam Al-Kubra (6/14) dari Ummu Habibah. 








330 $ J^UBULUS-SALAM JiMPertama 

orang tersebut tidak bisa menjawabnya tepat setelah muadzin 
mengumandangkannya maka hendaklah ia menyusulnya, selama jaraknya 
tidak lama. Zhahir ‘An-Nidaa' -seruan- berarti orang tersebut menjawab 
setiap adzan yang ia dengarkan, namun yang paling utama untuk dijawab 
adalah adzan pertama. Disebutkan di dalam As-Syarb, “Kecuali pada 
seruan shalat Fajar dan shalat Jumat, maka kedua adzan pada kedua shalat 
itu sama hukumnya, karena keduanya disyariatkan.” 

Saya katakan, “Yang ia maksud di sini adalah adzan pertama sebelum 
fajar dan adzan pertama sebelum masuk waktu shalat Jumat, dan tidak 
diragukan bahwa adzan sebelum fajar adalah disyariatakan dan Rasulullah 
Shallallahu Alaihi iva Sallam menyebutnya juga sebagai adzan, sebagaimana 
dalam sabda beliau, “Sesungguhnya Bilal mengumandangkan ad%an pada malam 
hari ... ” maka adzan ini termasuk dalam hadits Abu Said, sedangkan adzan 
sebelum masuk waktu shalat Jumat adalah perkara baru yang diadakan 
setelah behau Shallallahu Alaihi iva Sallam wafat, maka ia tidak bisa disebut 
sebagai adzan secara syariat. 

Dan ungkapan ‘seperti’ dalam hadits di atas tidak berarti bahwa orang 
tersebut harus menjawabnya dengan suara lantang sebagaimana suara 
muadzin, karena fungsi suara muadzin adalah untuk memberitahu, tidak 
seperti fungsi suara orang yang menjawabnya. 

Dan tidak cukup menjawabnya di dalam hati, karena itu bukanlah Qaul 
-ucapan-, karena itulah yang tersirat pada zhahir hadits Abu Said dan 
hadits berikut ini. 


.aii» 'ij jIjc» ^ AV 

/ ✓ z / 

183. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari Muawiyah terdapat hadits serupaA 8 


Yakni hadits seperti hadits Abu Said, yang menerangkan bahwa orang 
yang mendengarkannya mengucapkan seperti apa yang dikumandangkan 
oleh muadzin dalam setiap lafazhnya, kecuah pada lafazh ‘Hayya ‘alas 
shalat’ ‘Hayya ‘alalfalah’, dalam hal ini diterangkan oleh hadits berikut 
ini. 


* # . 8 i J 


f 'AK ĕCJS' J jaj llS”* Jjiii j A1 

✓ x / / “ / ? ' ^ 

.Jlb OjS S/j J y>- S/ : J yh? Sy* 


518 (j/wi) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (612) 





^^jtabjShalat 0 331 


184. Dan dalam hadits Muslim dari Umar dalam bab “Keutamaan menirukan 
bacaan muad-yjn kalimat perkalimat, kecuali pada bacaan ‘Hayya ‘alas 
shalah’ Hayya ‘alalfalah\ maka orang tersebut menjawabnya dengan 
bacaan Haa haula walaa quwwata illa billaah 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menjelaskan dan mempersempit pemahaman hadits yang 
menerangkan anjuran untuk menirukan setiap ucapan muadzin. 

Isi hadits ini adalah isi hadits Al-Bukhari dari Muawiyah pada nomor 

183 di atas, dan ia merupakan hadits Muslim dari Umar, akan tetapi Ibnu 
Hajar menyingkatnya dengan cukup menyebutkan ‘Dan dalam riwayat 
Al-Bukhari dari Muawiyah terdapat hadits serupa’ yang maksudnya adalah 
seperti hadits nomor 182 yang kemudian dilanjutkan dengan hadits nomor 

184 ini. 

Dengan begitu orang tersebut akan mengucapkan ‘Laa haula walaa 
quwwata illa billaah’ sebanyak empat kah. 

Lafazh hadits ini di dalam hadits Muslim adalah sebagai berikut, “Jika 
muadzin mengumandangkan, ‘Allahu Akbar, Allahu Akbar’ maka kalian 
mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbad, hingga sabdanya, “ dan ketika 
ia mengumandangkan ‘Hayya ‘alas shalah ’ kalian mengucapkan Laa haula walaa 
quwwata illa billaah’, ketika ia mengumandangkan Hayya ‘alalfalah\ maka 
orang tersebut menjawabnya dengan bacaan Laa haula walaa quwwata illa 
billaah 

Hal ini bisa dipahami, bahwa ketika muadzin mengumandangkan 
‘Hayya ‘alas shalah’ sekali maka jawabannya, ‘Laa haula walaa quwwata illa 
billaah’ sekah dan begitu seterusnya hingga semuanya berjumlah empat 
kah. Atau bisa juga di pahami bahwa ketika muadzin mengumandangkan 
‘Hayya ‘alas shalah’ dua kali baru dijawab dengan bacaan ‘Laa haula walaa 
quwwata illa billaah’ sekah, dan demikian selanjutnya hingga semuanya 
hanya dua kah saja. 

An-Nasa‘i dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits Muawiyah 520 yang 
menyebutkan hal itu. 

Alasan ungkapan Ibnu Hajar, ‘Bab keutamaan bacaan tersebut’, karena 
di akhir hadits tersebut disebutkan, “Jika seseorang yang mendengarkan 
adzan mengucapkannya dari dalam hatinya, maka ia akan masuk ke dalam 
surga.” Akan tetapi ia tidak menyebutkan lafazh haditsnya dengan 
lengkap, namun hanya menyebutkan maknanya saja. 

519 Hadits ini shahih diriwayatkan Mushm oleh (385) 

520 SbahihAn-Nasa ‘i (676) dan di dalam hadits tersebut disebutkan, ‘Ia mengucapkan 
hal itu.’ 





332 $ J^UBULUS-SALAM JiMPertama 

Makna ‘Al-haulu’ dalam bacaan ‘Laa haula walaa quwwata illa billaah’ 
ialah gerakan, maksudnya tiada gerakan dan kemampuan kecuali dengan 
kehendak dari Allah. Ada yang memahaminya, ‘Tiada daya untuk menolak 
kejahatan dan tiada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan izin 
dari Allah’. Ada juga yang memahami, ‘Tiada daya untuk menghindar 
dari kemaksiatan kecuali dengan penjagaan dari Allah dan tiada kekuatan 
untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan-Nya’, 
pemahaman ini diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud secara matju’. 

Ketahuilah bahwa hadits ini membatasi makna hadits Abu Said, ‘Maka 
ucapkatilah seperti apa yang diucapkan oleh muadtyn ”, sehingga maksudnya, 
“Tirukanlah semua ucapan muadzin kecuali pada kedua bacaan ini.” 

Ada juga yang memahami bahwa orang tersebut menirukan bacaan 
muadzin seperti apa adanya kemudian ditambah dengan bacaan ‘Laa haula 
walaa quwwata illa billaah ’ dengan alasan ingin melaksanakan kedua hadits 
tersebut. 

Tentu pendapat yang pertama lebih baik, karena hadits ini 
mengkhususkan hadits Abu Said yang umum, dan membatasi ( taqyiid) 
maknanya yang tanpa batas ( muthlaq ). Kemudian dari sisi makna ia lebih 
tepat, karena saat muadzin menyeru untuk menuju kemenangan dan 
keselamatan dalam bacaan ‘Hayya ‘alas shalah’ ‘Hayya ‘alalfalah’ orang 
tersebut seakan-akan menjawab, itu adalah perkara besar yang tidak 
mungkin aku melaksanakannya kecuali dengan pertolongan dari Allah, 
dengan mengucap Haa haula walaa quwwata illa billaah’. Alasan yang lain 
ialah karena semua lafazh adzan adalah dzikir kepada Allah maka layak 
untuk ditirukan, akan tetapi kedua lafazh ini adalah seruan dan ajakan 
untuk melaksanakan shalat dari muadzin maka yang paling cocok untuk 
menjawabnya ialah Haa haula walaa quwwata illa billaah ’ untuk memenuhi 
panggilan tersebut. 

Dan cara ini tetap sebagai bentuk pengamalan kedua hadits tersebut, 
dengan cara membawa hadits muthlaq kepada hadits muqayyad, dan 
membawa hadits ‘ am kepada hadits khash. 

Apakah harus menjawab tarji’, yakni saat muadzin membaca dua 
kahmat syahadat dengan suara rendah? Dan apakah harus menjawab 
bacaan muadzin ‘As-Sahalaatu khairun minan nauml Maka dalam masalah 
yang terakhir ini ada yang berpendapat agar si pendengar menjawab dengan 
bacaan, “Shadaqta wa bararta” (kamu benar dan kamu betul), namun hal 
ini hanya suatu istihsan karena tidak ada sunnah yang menjelaskan hal 
itu. 

Abu Dawud meriwayatkan dari beberapa shahabat Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Bahwasanya Bilal sedang mengumandangkan 






<^Ajtab$halat $ 333 


iqamah, dan saat ia membaca, ‘Qad qaamat as-shalaah’ Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, ‘ Aqaamahallah wa adaamahaa’, 
artinya semoga Allah menegakkannya dan melanggengkannya.” 521 Dan ia 
menjawab semua bacaan iqamah seperti yang disebutkan di dalam hadits 
Umar dalam masalah adzan. Maksudnya ialah, ia menirukan semua bacaan 
iqamah sebagaimana yang dilakukan dengan adzan. 


z 0 ^ / o * s o 

Ajlil ^Ip Ap-Ij V lJijj* Jjsijij »^ jb disij : JlS 


- o <= ? a t 


185. Ustman bin AbulAsh ia berkata, “Wahai Kasulullah, jadikanlah 
aku sebagai imam untuk kaumku! ’’ Beliau bersabda, “Kamu imam untuk 
kaummu, pertimbangkanlah orangyang paling lemah di antara kalian 
dan angkatlah seorang muadtjnyang tidak meminta upah dari adyannya. ” 

(HR. Al-Khamsah. At-Tirmidzi menghasankannya, 
sedangkan Al-Hakim menshahihkannya). 522 


BiograA Perawi 

Utsman bin Abul Ash adalah Abu Abdullah Ustman bin Abul Ash bin 
Basyar Ats-Tsaqafi, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mempekerjakannya di Thaif, ia tetap berada di sana selama kehidupan 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam , masa khalifah Abu Bakar dan 
dua tahun pada masa khalifah Umar, kemudian Umar memutasinya ke 
Oman dan Bahrain. Ia termasuk orang-orang Tsaqif yang bertamu kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, saat itu ia berumur 27 tahun 
sebagai anggota termuda, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
wafat, orang-orang Tsaqif berniat untuk keluar dari agama Islam, maka 
Utsman bin Abul Ash berkata kepada mereka, “Wahai penduduk Tsaqif, 
kahan adalah orang terakhir memeluk agama Islam maka janganlah kahan 
menjadi orang pertama keluar dari Islam”, mereka pun mengurungkan 
niatnya. Behau wafat di Bashrah tahun 51 H. 


521 (LmJ) DbaijAbu Dawud (528) 

522 Shabih Abu Dawud (531) 





334 $ jĔ)UBULUS-SALAM JilidPertama 


Penjelasan Kalimat 

“Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam untuk kaumkul’ Beliau 
bersabda, ‘Kamu imam untuk kaummu, pertimbangkanlah orangyang paling lemah 
di antara kalian (maksudnya, agar ia menjadikan orang-orang yang lemah, 
baik karena sakit atau tua sebagai standar shalatnya dalam rangka 
memberikan keringanan kepada mereka) angkatlah seornng muadsjn yang 
tidak meminta upah dari adyannya.” 


Tafsir Hadits 


Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya meminta posisi imam atau 
pemimpin dalam kebaikan, dan hal ini telah disebutkan di dalam ayat 
yang menjelaskan sifat-sifat hamba Allah, 





“..dan jadikanlah kami imam bagi orang-orangyang bertakwa.” (QS. Al- 
Furqaan: 74) Permohonan jabatan di sini tidaklah termasuk ambisi untuk 
menjadi pemimpin yang hukumnya makruh. Ambisi untuk mendapatkan 
jabatan kepemimpinan yang hukumnya makruh adalah jabatan yang 
bersifat keduniaan, orang yang berambisi seperti itu selayaknya tidak perlu 
ditolong dan tidak perlu untuk dikabulkan permintaannya, sebagaimana 
yang akan kami terangkan mendatang. 

Imam shalat hendaklah memperhatikan kondisi makmumnya, lalu 
menjadikan orang yang paling lemah sebagai standarnya dan meringankan 
shalat karenanya. Hal ini akan dibahas lebih luas dalam bab Imam Shalat. 

Hendaklah orang tersebut mengangkat seorang muadzin untuk menyeru 
orang-orang agar menghadiri shalat, dan di antara kriteria muadzin 
tersebut ialah orang yang tidak mengharap upah dari adzannya. Dengan 
demikian, orang yang meminta upah atas adzannya tidak layak untuk 
diangkat sebagai muadzin. 

Apakah ia boleh menerima upah? Madzhab imam Syafi’i 
membolehkannya walaupun ia menganggap hal tersebut hukumnya 
makruh. Sedangkan madzhad Al-Hadawiyah dan Hanafiyah 
mengharamkannya berdasarkan hadits ini. 

Saya katakan, “Hadits di atas tidak mengharamkannya.” Ada yang 
mengatakan, “Boleh mengambilnya jika ia memang ditugaskan sebagai 
muadzin tetap, dengan begitu ia tidak mengambil upah dari adzannya 
akan tetapi ia mengambil upah dari jabatannya.” 






s=^UTAB J^HALAT $ 335 


:,Xj X & 4&I Jjlj Jli :Jli **,_jT^ji J dUa y,' . ^ ai 

ji ^ ^ ^ >'/'/' 

✓ oSJ » o f o J.J * t * 0 * 4 °' *' s ^ 

.XJl Aa-^l .|Xo»-I jXJ jijjj SjCaJl oJX lil 

186. Malik bin Al-Huwairits ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 

wa Sallam bersabda, Jika shalat telah tiba, maka hendaklah salah 
seorang dari kalian mengumandangkan ad?an untuk kalian fHR 

As-Sab’ah ) 523 k 


Biografi Perawi 

MaHk bin Al-Huwairits adalah Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairits 
Al-Laitsi, ta pernah bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
dan ^ggal bersama behau selama dua puluh malam. Ia tinggal dt Bashrah 
dan wafat pada tahun 94 H. 


Tafsir Hadits 

,Iadlts ln ; adalah kutipan dari hadits yang panjang, dinwayatkan oleh 

1-Bukhan dengan berbagai macam lafazh atau ungkapan. Salah satunya 
adalah, Malik berkata, “Aku mendatangi RasuluUah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersama beberapa orang dari kaumku, lalu kamt tinggal di dekatnya 
selama dua puluh hari. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang 
yang penyayang dan lemah lembut, ketika beliau mehhat kerinduan kami 
epada keluarga kamt, beliau berkata, ‘ Pulanglah kalian dan tinggallah 
bersama mereka, ajanlah mereka, shalatlah bersama mereka, jika waktu shalat 
telah tiba maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan ad Z an 
untuk kahan, dan hendaklah orangjang jaltng tua di antara kalian menjadi 
imam, dalam nwajat lam disebutkan, “Maka shalatlah kalian sebagatmana 

Kemudian pada kesempatan ini, Ibnu Hajar menukil sebagian dari 
hadits tersebut dengan mengambil bagian yang dianggap mewakili 
permasalahan yang sedang dibahas, yaitu anjuran untuk 

mengumandangkan adzan, yang merupakan dalil atas wajibnya hal 
tersebut. 

Hadits tm mengtsyaratkan bahwa untuk menjadi seorang muadzin tidak 
memerlukan berbagai macam syarat selain iman, berdasarkan ungkapan 
behau, “ Salah seorang dari kalian.” 


(C^) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (631) dan Mushm (674) 



336 $ jSlIBULUS-SALAM JMdPertama 


Jl —i ^t-L^j ^ ^ 3 y* j <jt <up a\iI j > S 9r • ) AY 

Jjl_j JjwtIj Jjb-U oJj( lilj JJUSil ^ jl<j£j cJil lil :JjU 

aljj .cLjC _>«J| .d_isl ^y» JS""^I ‘?jH L* j-b dJLulSlj ULjlil 

x / / / / ^ / / / 

J>". iS - . «!f tl 

.AjUt^p J L^Jb» ^1)1 


187. D^r/ Jabir Kadhiyallahu A.nhu bahwasanya Kasulullah Shallallahu 
A.laihi wa Sallam bersabda kepada Bilal, ‘Jika engkau 
mengumandangkan ad^an maka panjangkanlah suaramu, dan jika 
engkau mengumandangkan iqamah maka percepatlah, dan buatlah jarak 
antara adgan dan iqamahmu seukuran seseorang yang makan bisa 
menyelesaikan makannya.” (HR. At-Tirmizi dan beliau 
mendhaifkannya). 524 


Penjelasan Kalimat 

jika engkau mengumandangkan adgan maka panjangkanlah suaramu (yakni 
tartilkanlah lafazhnya, jangan tergesa-gesa atau terburu-buru ketika 
mengucapkannya) dan jika engkau mengumandangkan iqamah makapercepallah 
dan buatlah jarak antara adgan dan iqamahmu sekira seseorang bisa menyelesaikan 
makannya (yakni buatlah jeda waktu yang cukup bagi seseorang yang 
sedang makan untuk menyelesaikan makannya) Al-Hadits (maksudnya 
bacalah selengkapnya atau kelanjutannya). 


Tafsir Hadits 

Hadits ini tidak disebutkan secara lengkap oleh Ibnu Hajar. Bagian 
yang ditinggal ialah, “Orangyang sedang minum hingga menyelesaikan minutnnya, 
orangyang hendak buang hajat (hingga menyelesaikan hajatnya) dan janganlah 
kalian berdiri (mengumandangkan iqamah) hingga kalian melihatku. ” 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan behau mendhaifkannya, 
ia berkata, “Kami tidak mengetahuinya kecuali dari Abdul Mun’im dan 
sanadnya majhul (tidak diketahui).” 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. 525 Juga diperkuat oleh 
hadits Abu Hurairah dan hadits Salman yang diriwayatkan oleh Abu Asy- 
Syaikh, juga oleh hadits Ubai bin Kaab yang diriwayatkan oleh Abdullah 


524 (U«b) Dkai/At-Tirmidy (195) 

525 Al-Mustadrak (1/320) 








<=^ClTAB j£)HALAT $ 337 


bin Ahmad. 526 Semuanya lemah, namun walaupun begitu makna hadits 
ini diperkuat oleh alasan atau hikmah disyariatkannya adzan, yakni untuk 
menyeru orang-orang yang belum hadir di masjid agar segera hadir untuk 
shalat. Maka sudah selayaknyalah disediakan waktu yang cukup untuk 
bersiap-siap dan mendatangi masjid, jika tidak tentulah tujuan 
disyariatkannya adzan tidak tecapai. 

Al-Bukhari telah menuhs bab khusus, ‘Bab Berapa Jarak antara Adzan 
dan Iqamah’, akan tetapi ia tidak menyebutkan batasannya secara jelas. 
Ibnu Bathaal berkata, “Hal itu tidak ada batasannya yang pasti kecuali 
waktunya kira-kira dari mulai masuknya waktu shalat hingga berkumpulnya 
para jamaah.” 

Hadits ini merupakan dalil agar adzan dikumandangkan dengan 
perlahan, karena tujuannya adalah untuk memberitahu orang-orang yang 
berada di tempat yang jauh. Dengan suara perlahan akan lebih tepat 
sebagai pemberitahuan, juga merupakan dalil agar iqamah 
dikumandangkan dengan cepat, karena tujuannya adalah pemberitahuan 
untuk orang-orang yang telah hadir, maka mengumandangkannya dengan 
cepat lebih cocok, agar ia segera selesai dari iqamah lalu melaksanakan 
pokok kegiatannya, yaitu shalat. 


:Jli Jip JjI jf aIp JjI l'}')* J\ Jp A AA 

»( *'* r. 

.W2jI y) c y 


188. Dan dalam hadits sil-Tirmidji juga, dari Ahu Hurairah Tadhiyallahu 
Anhu bahwasanja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Hendaklah tidak mengumandangkan adyan kecuali orang 
jang telah berwudhu.” (At-Tirmidzi mendhaifkannya ). 527 


Tafsir Hadits 

At-Tirmidzi mendhaifkan hadits ini, sebagaimana behau mendhaifkan 
hadits sebelumnya. Hadits ini dhaif karena munqathi\ karena ia 
diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Abu Hurairah, padahal Az-Zuhri belum 
pernah mendengar hadits secara langsung dari Abu Hurairah. 

-At-Tirmidzi berkata, “Az-Zuhri belum pernah mendengar hadits secara 
langsung dari Abu Hurairah, dan perawi selain Az-Zuhri adalah perawi 
dhaif.” 


526 Zatva ‘idAl-Musnad (5/143) 

527 (L&i) DhaiJAt-Tirmdj (200-201) 


338 $ $ UBULUS-SALAM JiHdPertama 


At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini melalui Yunus dari Az-Zuhri 
secara mauquuf, dengan lafazh “L.aa Yunaadi” artinya hendaklah tidak 
menyeru, dan hadits ini lebih shahih. 

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan hadits ini dalam ‘Kitabul Ad%an ’ dari 
Ibnu Abbas dengan lafazh, “Sesungguhnja ad%an berkaitan dengan shalat, 
maka hendaklah seseorang dari kalian tidak mengumandangkan adqan kecuali 
jika ia dalam kondisi suci.” S2i 

Hadits ini adalah dahl bahwa bersuci dari hadats kecil dan hadats besar 
merupakan syarat untuk mengumandangkan adzan. Al-Hadawiyah 
berkata, “Suci dari hadats besar adalah syarat mengumandangkan adzan, 
maka adzan seseorang yang sedang junub tidak sah, sedangkan adzannya 
orang yang tidak berwudhu sah, berdasarkan hadits di atas.” Sebagaimana 
yang ia sebutkan dalam As-Sjarh. 

Saya katakan, “Hadits di atas jelas mensyaratkan wudhu bagi orang 
yang mengumandangkan adzan, maka tidak ada alasan bagi Al-Hadawiyah 
untuk membedakan kedua jenis hadats di atas. Jika sahnya 
mengumandangkan adzan tanpa berwudhu ini diqiyaskan kepada sahnya 
seseorang membaca Al-Qur'an tanpa berwudhu maka qiyas ini 
bertentangan dengan nash hadits, dan hal ini jelas tidak sesuai dengan 
dasar pengambilan hukum yang mereka pakai.” 

Ahmad dan beberapa ulama yang lainnya berpendapat bahwa adzan 
seseorang yang berhadats kecil tidak sah, berdasarkan hadits ini, walaupun 
Anda telah mengetahui keadaan hadits ini, yang mana At-Tirmidzi 
menegaskan bahwa hadits ini Mauquf pada Abu Hurairah. 

Adapun masalah iqamah, maka kebanyakan ulama mensyaratkan 
wudhu ketika mengumandangkannya. Mereka berkata, “Tidak ada nash 
yang menyebutkan selain cara itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, yang hal itu tentunya cukup jelas.” 

Namun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa iqamah 
diperbolehkan tanpa berwudhu, walaupun hal itu makruh menurut mereka. 
Dan ada orang lain yang mengatakan bahwa mengumandangkan iqamah 
tanpa berwudhu boleh sama sekah. 


a <* \ * 


aIIp aiil J jLj JlS :JlS 

✓ z s s s s s 

s s / / (t / 

I ' * . , * f 0 " 

.Uajt ^j 


528 Lihat Ad-Dirayah (1/121) At-Talkhis (1/206) NashbAr-Rayah (1 /292) 



<=^Cttab jShalat $ 339 


189. Dan dalam hadits At-Tirmidgi juga dari Zijad bin Al-Harits berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “...dan siapa 
jang mengumandangkan ad^an maka ia jang mengumandangkan 
iqamah.”’ (At-Tirmizi mendhaifkannya) 529 

Biografi Perawi 

Ziyad bin Al-Harits adalah Ziyad bin Harits As-Shuda‘i, ia berbaiat 
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu ia mengumandangkan 
adzan di hadapannya. Ia adalah orang terpandang dari kalangan penduduk 
Bashrah. Shuda' adalah nama satu kabilah. 


Penjelasan Kalimat 

“..dan siapajang mengumandangkan ad^an maka iajang mengumandangkan 
iqamah (ungkapan ‘dan’ di sini menunjukkan bahwa sebelumnya ada 
ungkapan yang lain, yaitu sabda behau, “Sesungguhnja saudara dari Shuda' 
ini telah mengumandangkan adgan ...”). 


Tafsir Hadits 

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini dikenal sebagai hadits yang 
diriwayatkan dari Ziyad bin An’um Al-Ifriqi, yang mana Al-Qathan dan 
beberapa orang lainnya mendhaifkannya.” Al-Bukhari berkata, “Ia muqarib 
hadits.” Abu Hatim dan Ibnu Hibban mendhaifkannya. 

At-Tirmidzi berkata, “Banyak ulama mengamalkan isi hadits ini, yakni 
orang yang mengumandangkan adzan maka dia pulalah yang 
mengumandangkan iqamah.” 

Hadits ini adalah dahl bahwa iqamah merupakan hak muadzin, maka 
tidak boleh dikumandangkan oleh orang lain, demikian pendapat Al- 
Hadawiyah. Hadits ini didukung oleh hadits, “Tunggu dulu Bilal, 
sesungguhnja jang mengumandangkan iqamah ialah orangjang mengumandangkan 
adgan.” S2, ° HR. At-Thabari, Al-’Uqaili dan Abu Syaikh, akan tetapi hadits 
ini didhaifkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban. 

Al-Hanafiyah berkata, “Iqamah boleh dikumandangkan oleh orang lain, 
yakni yang tidak mengumandangkan adzan, karena dalil di atas tidak kuat 
dan hal ini didukung oleh hadits berikut ini. 


529 

530 


c-sk d, ’4i d :jii 4} J ii & j Jj 3 

s s s * s / 

0 -Y- ”"ii- f 
Jo #A)j! 


DhaijAt-Tirmid^j (199) 

() Lihat At-Talkhis (1 /209) 




340 $ JtĔ)UBLILUS-SALAM JttdPertama 


190. Dan dalam riwajat A.bu Dawud dalam hadits Abdullah bin Zaid 
herkata, “Sajajang melihat adjan (dalam mimpi), dan waktu itu aku 
menginginkannja, kemudian beliau bersabda, “Kumandangkanlah 
iqamah. ” Dalam hadits ini ada kelemahannja. 531 

Tafsir Hadits 

Penulis tidak menemukan keterangan atas kelemahan hadits ini. Abu 
Dawud juga tidak menerangkannya. Tetapi Al-Hafidz Al-Mundziri 
menyebutkan bahwa Al-Baihaqi menerangkan bahwa sanad dan matan 
hadits ini saling bertentangan. 

Abu Bakar Al-Haazimi berkata, “Sanadnya menjadi bahan pembicaraan 
para ulama sehingga ia tidak bisa digunakan sebagai dalil.” 

Hukum asli dalam masalah ini adalah muadzin boleh 
mengumandangkan adzan, dan hadits di atas menguatkan hukum ini. 


4 —Jlp aiil JjI J Jl5 : JlS aIp aSj! \ \ \ 

j _j! aljj dii»! ^IL**)I!j 0!iS/L> dJUL*! 




191. Dari Abu Hurairah Kadhiyallahu Anhu ia berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnja seorang muadsjn 
lebih berhak atas ad^an dan seorang imam lebih berhak atas iqamah. ” 

(HR. Ibnu ‘Adi dan ia mendhaifkannya) 332 


Biografl Perawi 

Ibnu Adi adalah seorang Hafidz besar, imam yang sangat terkenal, 
Abu Ahmad Abdullah bin ‘Adii Al-Jurjaani, dikenal juga dengan nama 
Ibnul Qishaar. Ia adalah penuhs Kitab Al-Kamil dalam masalah ilmu Jarh 
wa Tadil. Lahir pada tahun 279 H. belajar hadits dari banyak ulama, dan 
banyak imam yang belajar darinya. Ibnu Asakir berkata, “Ia adalah ulama 
tsiqah walaupun kadang ada sedikit kekeliruan.” Hamzah As-Sahmi 
berkata, “Ibnu ‘Adi adalah seorang Hafidz yang profesional atau bagus, 
pada masanya tidak ada seorangpun yang menyamainya.” Al-Khalili 
berkata, “Jarang ada yang menyamainya dalam masalah hafalan dan 


531 (Jtri*) DhaiJAbu Dawud (512) 

532 (l&Je) Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adi (4/12) 



^J^JTAB J&HALAT $ 341 


keagungan.” Saya bertanya kepada Muhammad bin Abdullah bin 
Muhammad Al-Hafidz mengenai Ibnu Adi, ia menjawab, “Kancing 
bajunya lebih kuat hafalannya dari pada hafalan Abdul Baqi bin Qani’.” 
Beliau wafat pada bulan Jumadal Akhirah tahun 365 H. 

Penjelasan Kalimat 

“Sesungguhnya seorang muadsjn lebih berhak atas ad^an (maksudnya bahwa 
waktu adzan menjadi tanggungjawab seorang muadzin, karena ia dipercaya 
untuk melaksanakannya) dan seorang imam lebih berhak atas iqamah (maka 
iqamah tidak boleh dikumandangkan kecuali atas perintah dari seorang 
imam).” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini didhaifkan karena ia diriwayatkan dari Syuraik Al-Qadhi 
sendirian. Al-Baihaqi berkata, “Ia bukan orang yang dihafal.” Abu Syaikh 
meriwayatkan juga, akan tetapi di dalamnya ada kelemahannya. 

Hadits ini merupakan dalil bahwa muadzin bertanggungjawab atas 
waktu permulaan adzan, karena ialah orang yang diserahi amanah untuk 
mengetahuinya, dan bahwa seorang imam bertanggungjawab atas iqamah, 
maka iqamah tidak boleh dikumandangkan kecuali atas perintah dari 
seorang imam. 

Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits, “Jika iqamah telah 
dikumandangkan maka janganlah kalian berdiri hingga kalian 
melihatku.” 533 Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang boleh 
mengumandangkan iqamah walaupun imam belum datang, jadi iqamah 
tersebut tidak tergantung kepada izin imam, demikian disebutkan di dalam 
As-Syarh, akan tetapi diterangkan dalam hadits lain, “ Bahwasanya Bilal 
mendatangi rumah Basulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta ijin 
mendirikan shalat sebelum ia mengumandangkan iqamah. ’ 534 Izin mendirikan 
shalat setelah mengumandangkan adzan adalah izin untuk 
mengumandangkan iqamah. 

Ibnu Hajar berkata, “Sesungguhnya hadits Al-Bukhari bertentangan 
dengan hadits Jabir bin Samurah, “Bahwasanya Bilal tidak pernah 
mengumandangkan iqamah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
keluar (dari rumahnya) ,” 535 


’ 33 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (637) 

534 (CHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (417) 

535 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (606) 


342 $ <£uBULUS-SALAM JilidPertama 

Makna kedua hadits ini bisa digabungkan, yakni bahwasanya Abu 
Hurairah selalu mengawasi keluarnya Rasulullah Shallallahu A.laihi wa 
Sallam, sehingga saat ia melihatnya segera ia mengumandangkan iqamah 
sebelum orang-orang melihatnya, dan saat mereka semua mehhatnya 
mereka berdiri. 

Dalam masalah kapan saat yang tepat bagi para makmum berdiri, Malik 
berkata, “Saya belum pernah mendengar batasan yang jelas kapan para 
makmun berdiri, akan tetapi dalam masalah ini saya berpendapat agar 
mereka berdiri sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena di antara 
mereka ada orang-orang yang berat (suht untuk berdiri) dan ada orang- 
orang yang ringan (mudah untuk berdiri).” 536 Dan sebagian besar ulama 
berpendapat bahwa para makmum tidak berdiri hingga iqamah selesai 
dikumandangkan. 

Diriwayatkan dari Anas bahwasanya ia berdiri saat orang yang 
mengumandangkan iqamah mengucapkan ‘ Qad qaamat as-shalah\ 
Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dan yang lainnya. 

Sedangkan dari Ibnul Musayyib diriwayatkan bahwasanya ia berkata, 
“Jika muadzin sudah mengucapkan, ‘Allah Akbar’ m-Akn wajib untuk segera 
berdiri, dan saat ia mengucapkan, ‘Hajjia ‘Alas shalah’ barisan harus sudah 
rapi, dan saat ia mengucapkan, ‘Laa ilaaha illallah’ imam segera 
mengucapkan takbiratul ihram.” Namun hal ini adalah pendapatnya dan 
tidak pernah ditemukan di dalam sunnah. 


<uil Jj* aSjI JJli : Jli aIp aiil j ^jJ\ . 1 Y 

IJt /jCJi\ i\ jj .£W'j d\W\ 'jJ ^lil *'J Sl 


192. Dari Anas Radhijallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi iva Sallam bersabda, “Doa di antara ad^an dan iqamah tidak 
akan di tolak.” (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah 
menshahihkannya) 537 


Tafsir Hadits 

Hadits ini hadits marfu’, disebutkan juga di dalam Sunan Abu Dawud 
dengan lafazh, ‘Doa di antara ad^an dan iqamah tidak akan di tolak. ” 


536 Al-Muwattha‘ (hai. 67) 

537 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh An-Nasa‘i dalam Al-Kuhra (6/23) 



^ACitab s$halat $ 343 


Al-Mund^iri berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan 
An-Nasa'i di dalam bab ‘Amalyaum wa lailah. 

Hadits ini menunjukkan bahwa doa pada saat itu mustajab, karena 
maksud dari kata ‘Tidak ditolak’ ialah dikabulkan dan dipenuhi, kemudian 
hal itu berkenaan dengan semua doa, yang tentunya harus diperjelas dan 
dibatasi dengan hadits-hadits lain yang menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan doa di sini ialah doa yang tidak berkenaan dengan dosa atau 
memutuskan hubungan silaturrahmi, dan telah dijelaskan beberapa doa 
yang selayaknya dibaca antara adzan dan iqamah, di antaranya: 

1. Membaca, “R adhiitu billahi Rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin 
rasuulan”, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Siapa 
membaca doa tersebut maka dosa-dosanya akan diampuni.” 538 

2. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa 
Sallam setelah selesai menjawab bacaan adzan. 539 Dalam Al-Hadju 
Ibnu Qayyim berkata, “Sebaik-baik shalawat yang akan sampai 
kepadanya, ialah apa yang beliau ajarkan kepada umatnya, agar 
umatnya bershalawat kepadanya dengan shalawat yang tiada 
tandingnya.” 

Hal ini akan kami bahas lebih lengkap dalam bab shalawat. 

3. Setelah membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi 
wa Sallam membaca, “Allahumma rabba haa^ihid da’watit taammah was 
shalatil qaa'imah, aati Muhammadan al-wasilah wal jadhiilah, wab’atshu 
maqaamam mahmuudah allatj wa’adtah” hal ini disebutkan di dalam 
Shahih Al-Bukharr’* 0 , dan selain Al-Bukhari menambahkan, “Innaka 
laa tukhlijul mii’act ’. 541 

4. Berdoa untuk diri sendiri, memohon karunia Allah Subhanahu wa 
Ta’ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab Sunan, 
“Ucapkanlah seperti apa yang mereka ucapkan -yakni para muadzin- 
setelah itu mintalah apa saja engkau pasti akan diberi.” 542 

Ahmad bin Hanbal meriwayatkan, 


ĕ*>Ca —Jlj a—liUil oJla Ljj jJ$U! ic^CLJl ca 

4 —S aiil o-X*j V L(j^jlj Jy Ja? LJl 


J ss 0 s 

,4j y-i 


538 (£s*vo) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (386) 

539 Lihat Shahih Muslim (384) 

540 (GJj***) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (614) 

541 Tambahan ini dhaif lihat Kasy/ Al-khafa (1 /484) 

342 (jUU 3—'") Shahih Abu Dawud (524) 



344 $ jSlIBULUS-SALAM JilidPertama 


“Barang siapa, saat muadspn mengumandangkan adgan ia membaca, ‘Ya 
A.llah, Tuhan -Pemilik- seruan jang lurus dan shalat yang berman/aat, 
berikanlah shalawat kepada Muhammad, ridhailah ia dengan keridhaan jang 
tidak ada kemurkaan setelahnja’, maka Allah akan mengabulkan 
permohonannya. 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajariku untuk mengucapkan doa berikut 
ini saat adzan Maghrib, 


ol ydj 


“Ya Allah, sesungguhnya ini adalah kedatangan malam-Mu, dan kepergian 
siang-Mu, dan suara orang-orang jang berdoa kepada-Mu maka ampunilah 
kesalahanku. ,>S44 

Al-Hakim meriwayatkan dari Umamah secara marfuu\ ia berkata, “Jika 
mendengarkan muadzin, beliau mengucapkan, “Ya Allah, Tuhan jang 
memiliki seruan mustajab, yang mustajab untuknja, jang memiliki seruan 
kebenaran, jang memiliki kalimat takwa, wajatkanlah aku di dalam keadaan 
takwa, dan hidupkanlah aku dalam keadaan takwa, jadikanlah di antara 
orang-orang bertakwa yang shalih, pada hari kiamat.” S4S 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menjelaskan doa yang 
dibaca saat itu dalam hadits, “Doa di antara adgan dan iqamah tidak akan 
ditolak.”Va.t 2 . shahabat bertanya, “Apa yang kami baca saat itu wahai 
Rasulullah?” beliau menjawab, “Mohonlah ampunan dan kesehatan di dunia 
dan akhirat kepada Allah .” 546 Ibnul Qayyim berkata, “Hadits ini shahih.” 

Al-Baihaqi menyebutkan, “Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam saat iqamah mengucapkan, Aqaamahallah wa adaamahaa’ - 
semoga Allah menegakkan dan melanggengkannya.-“‘ 547 


3. {§§AB SYARAT-SYARAT SHALAT 


Kata ‘syarat’ secara etimologi berarti tanda, sebagaimana yang 
disebutkan dalam firman Allah Ta’ala, 

S[a- JjLb 

“Sesungguhnja telah datang tanda-tandanja.” (QS. Muhammad: 18), 

543 ( LmV ) Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (3/337) 

544 (LHfCe) DhaijAt-Tirmidsj (3589) 

545 Al-Mustadrak (1/731) 

546 ( !«' » > ) DhaijAt-Tirmidj (3594) 

547 (L^*J>) Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Al-Kuhra (1/411) 




<=^UTAB jSHAL. 


at $ 345 


sedangkan menurut pata ulama, syarat ialah sesuatu yang ketiadaanya 
menyebabkan ketiadaan sesuatu yang lain. 


&& JL il JjLj JU :JU j!L g •ji y nr 

0 o ^ ^ ^ 

u 4 ' ? CJkii alj^ 

193 ' D cT,f)i l , bin Thalaq Radhi J allahu A nhu la berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika salah seorang dari kalian 
buang angin -kentut- saat sedang mengerjakan shalat, maka hendaklah 
ia keluar lalu mengambil wudhu dan mengulangi shalatnya. ” (HR. Al- 
Khamsah, dan Ibnu Hibban menshahihkannya) 548 

Biografi Perawi 

Biografi Ali bm Thalaq Radhiyallahu Anhu telah dijelaskan dalam bab 
ai-hal yang membatalkan wudhu. Ibnu Abdul Barr berkata, “Saya kira 

A1 R [l 0r . a ^ tUa i Thak< l bln Ab Al-Hanafi” Sedangkan Ahmad dan 

u , ^ n leblh suka unluk mengatakan bahwa Ah bin Thalaq maupun 
lhalaq bin Ah adalah orang yang sama. 

Tafsir Hadits 

Ha ^ ltS . mi dlriwa 7 atk an °leh imam yang lima, dan Ibnu Hibban 
menshahihkannya. Ungkapan, ‘dan Ibnu Hibban menshahihkannya’ adalah 
ungkapan yang diringkas, lengkapnya ialah ‘Ibnu Hibban meriwayatkan 
an menshahihkannya’, ungkapan ini senng digunakan oleh Ibnu Hajar 
dan ada kemungkinan dipahami seakan-akan Ibnu Hibban tidak 
meriwayatkan hadits ini, akan tetapi la menshahihkannya saja 

Ilmu AhQath.ni mencacat hadits ini karena keberadaan Muslim bin 
alam Al-Hanafi, karena la adalah sosok yang tidak dikenal. 

h “ A1 - Bukhari b ^kata, ‘Saya tidak mengetahm 

hadits lain dan Ah bm Thalaq selain hadits ini.”’ 

Hadit, ini «enjekskan bahwa buang angm -kentut- membatalkan 

wudhu, menurut tjma' ulama, kemudtan hal-hal la.n yang membatalkan 

hu, dtqtyaskan kepada buang angin. Semua itu membatalkan shalat. 


548 (Ls«i>) Dhm/Abu Damud (205) 



346 0 (^UBULUSSALAM JttdPertama 

Telah disebutkan hadits Aisyah Radhiyallahu Anha, ‘Harangsiapa muntah 
atau mimisan atau gumoh —semancam muntah- saat sedang menunaikan shalat, 
maka hendaklah ia keluar -untuk berwudhu-, kemudian meneruskan shalatnya, 
selama ia tidak bercakap-cakap. ” Hadits ini bertentangan dengan hadits di 
atas, kedua hadits di atas bermasalah, namun Ibnu Hajar mentarjih hadits 
nomor ini, ia berkata, “Karena hadits nomor ini menetapkan pengulangan 
shalat, sedangkan hadits yang kedua menghilangkan keharusan untuk 
mengulangi shalat, atau bisa dikatakan hadits nomor ini membatalkan 
shalat sedangkan hadits yang satunya tidak, maka hadits nomor ini lebih 
layak untuk ditarjih disamping bahwa Ibnu Hibban telah 
menshahihkannya. Adapun hadits yang satunya tidak ada satu ulama pun 
yang menshahihkannya, sehingga hadits nomor ini lebih kuat dari sisi 
keshahihannya.” 


V : JlS JL *j aSsI Jlp ^Jl alsl j aAjLp Jc-j ^ i 

J U Sl 'yi aI» UJl oljj .jl—^l Jsaa(>- 'aJLp Jll JlL 


0 /> J O. A s £ y S 


194. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah tidak akan menerima 
shalat seorang wanita yang telah haidh kecuali jika ia mengenakan 
kemdung.” (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i, dan Ibnu 
Khuzaimah menshahihkannya)/ 49 


Penjelasan Kalimat 

“Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita yang telah haidh 
(maksudnya ialah wanita yang telah mencapai umur bahgh secara umum, 
walaupun umur itu ia capai dengan mimpi. Penggunaan kata haidh di sini 
katena kebanyakan wanita mencapai umur tersebut dengan haidh) kecuali 
jika ia mengenakan kerudung (yaitu sesuatu yang menutupi kepala dan 
leher)” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim, sedangkan 
Ad-Daraquthni menganggapnya cacat, ia berkata, “Statusnya sebagai 
hadits mauquf lebih mendekati kebenaran.” Adapun Al-Hakim, ia 
mehhatnya cacat dari segi kemursalan hadits ini. 


549 (JJ) Shabib At-Tirmid^i ( 377 ) 


s^^Aatab j£halat Hi 347 


At-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam As-Shagir dan Al-Ausath, 
dengan lafazh, ‘Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita sehingga 
ia menutupi perhiasannya, dan tidak pula dari anak perempuan yang telah 
mencapai umur haidh hingga mengenakan kerudung.” 550 Maksud tidak 
menerima di sini ialah tidak sah dan tidak benar. Hal ini menjelaskan 
bahwa shalat tersebut tidak disebut sebagai ibadah, yang seharusnya 
menghasilkan pahala. Dengan demikian ketika Allah menganggapnya 
bukan sebagai ibadah, maka Allah telah menghapuskan pahala yang 
seharusnya didapatkan dari shalat tersebut. Akan tetapi shalat tersebut 
tetap sah, sebagatmana yang disebutkan di dalam hadits, “ Sesungguhnya 
Allah tidak akan menerima shalat seorang hamba jang melarikan diri atau 
seseorangjang di dalam perutnya terdapat arak .” 551 

Permasalahan ini telah kami jelaskan di dalam Risalah Isbal di dalam 
catatan pinggir Sjarh Al-Umdah, yang kesimpulannya bahwa tidak diterima 
berarti tidak sah. 

Ungkapan, ‘ kecuali jika ia mengenakan kerudunj, menunjukkan bahwa 
seorang wanita harus menutup kepala, leher dan semua anggota tubuh 
yang biasa tertutup oleh kerudung, dan berikut im hadits Abu Dawud 
dari Ummi Salamah mengenai shalatnya seorang wanita dalam baju 
kurung dan kerudung tanpa mengenakan sarung, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi n>a Sallam bersabda, “ Jika baju kurung tersebut lebar dan 
menutupipunggung telapak kakinja.” 532 Hal ini menunjukkan bahwa seorang 
wanita hendaklah menutup kepala dan lehernya, sebagaimana yang 
dijelaskan oleh hadits ‘kerudung’ di atas, juga menutup anggota badan 
yang lainnya bahkan hingga punggung telapak kakinya, sebagaimana yang 
dijelaskan di dalam hadits Ummu Salamah di atas. 

Ia boleh membuka wajahnya, karena tidak ada dahl yang mengharuskan 
untuk menutupnya. Maksudnya, ia boleh membuka wajahnya saat shalat 
selama tidak terlihat oleh laki-laki asing atau yang bukan mahramnya. 

Inilah auratnya saat di dalam shalat, sedangkan auratnya di hadapan 
laki-laki bukan mahramnya ialah seluruh tubuhnya, sebagaimana yang 
akan kami jelaskan. 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa auratnya saat shalat adalah 
auratnya di hadapan laki-laki bukan mahramnya, akan tetapi pembahasan 


550 Al-A.usath (7/315) Ash-Shaghir (2/138) 

ShahihAt-Tirmidtj (360) tanpa menyebutkan, “seseorang yang di dalam perutnya 
terdapat arak” 

552 Akan dijelaskan. 


348 $ 0)UBULUS-SALAM JilidPertama 

perbedaan pendapat tentang masalah ini pada bab ini, bukanlah pada 
tempatnya, karena yang pasti seorang wanita mempunyai aurat yang harus 
ditutupi saat mendirikan shalat dan mempunyai aurat yang harus ditutup 
saat berada dihadapan lelaki bukan mahramnya, sedangkan bab ini hanya 
membahas aurat wanita di dalam shalat. 


oi Jis iL j 4^ L y i L & & ;>j 

x ^ ** / *■ / ^ 

0 ' 0 J ^ jj 0 0 ? s J 0 a y 

: JL~Jj. a*)LJl iJdj jir 

^ 0 s s ' s s * ' * ' 

s y . . /• ^ j s s 0 s /- 

0|^ 10 0 . I .1 O.'" I o/ 

.aOp ' J h* a JIj OJj ,<uj ys -j.j 


195. Dari Jabir JJadhiyallahu A.nhu bahwasanya Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, ‘Jika pakaiannya lebar maka 
lilitkanlah. ” Maksudnya di dalam shalat. Dan dalam riwayat Mus- 
lim, ‘Maka silangkanlah antara kedua ujungnya, dan jika sempit maka 
kenakanlah sebagai sarung. ” (Muttafaq Alaih). 553 


Penjelasan Kalimat 

‘Jika pakaiannya lebarmaka lilitkanlah (di dalam shalat) dan dalam riwayat 
Muslim, “Maka silangkanlah antara kedua ujungnya (dengan meletakkan 
sebagian darinya di atas pundak) dan jika sempit maka kenakanlah sebagai 
sarung. Maksud melilitkan ialah memakai salah satu ujungnya sebagai 
sarung dan mengenakan ujung yang lainnya di atas pundak. 

Zhahir ungkapan ‘Maksudnya di dalam shalat’ adalah ucapan perawi, 
penjelasan ini ia simpulkan dari kisah yang mengawah hadits tersebut, 
bahwasanya Jabir berkata, “Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam saat ia sedang mengerjakan shalat, dan pada saat itu aku 
memakai pakaian atau kain, aku berselimut dengannya, kemudian aku 
shalat di sisi beliau, ketika beliau menyelesaikan shalatnya, beliau 
bersabda kepadaku, “Selimut apa ini?” Aku berkata, “Ini adalah pakaian.” 
Kemudian beliau bersabda, “Jika pakaiannya lebar maka lilitkanlah, dan 
jika sempit maka kenakanlah sebagai sarung.” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menjelaskan bahwa jika kain yang dipakai lebar, maka 
hendaklah dipakai sebagai sarung pada satu ujungnya, sedangkan ujung 


553 (jyw) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (361) dan Mushm (766) 


<=^Cjtab jShalat $ 349 


yang lain diselempangkan di atas pundak. Dan apabila kainnya sempit 
maka hendaklah dipakai sebagai sarung untuk menutupi aurat. Karena 
berdasarkan pendapat banyak ulama, aurat pria adalah antara pusar hingga 
lutut. 


y ^ ;Xi J \ 


■ juSjLp p- <_j jiil 


196. HaditsHl-Bukhari dan Muslim darislbu Hurairah R adhiyallahus\nhu, 
‘Hendaklah salah seorang dan kalian tidak mendirikan shalat dengan 
satu kain dan tidak ada apapun di atas pundaknya. ” 554 


Penjelasan Kalimat 

“Hendaklah salah seorang dari kalian tidak mendirikan shalat dengan satu 
kain dan tidak ada apapun di atas pundaknya (jika kain tersebut lebar, 
sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits di atas, maksudnya, hendaklah 
tidak menyarungkan kain tersebut tepat pada tengahnya kemudian 
mengikatkan kedua ujung kain tersebut pada pinggangnya, akan tetapi 
hendaklah disisakan salah satu ujungnya untuk dikenakan pada pundaknya 
agar menutupi bagian atas tubuhnya).” 


Tafsir Hadits 

Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan ini berarti makruh, 
sebagaimana mereka mengatakan bahwa maksud perintah ‘Maka 
lilitkanlah pada hadits sebelumnya bermakna mandub (sunnah). Namun, 
Ahmad mengatakan bahwa perintah ini berarti wajib, sehingga seseorang 
yang bisa melakukan hal tersebut tapi tidak melakukannya maka shalatnya 
tidak sah, pada riwayat lain ia mengatakan bahwa shalatnya sah akan 
tetapi pelakunya berdosa. 

Ketika Ahmad mengatakan bahwa shalatnya tidak sah maka cara 
memakai kain tersebut dianggap sebagai salah satu syarat, dan ketika ia 
mengatakan bahwa shalatnya sah akan tetapi ia berdosa maka hal itu 
dianggap sebagai salah satu yang wajib dalam shalat. 

Dalam masalah ini Al-Khathabi mengatakan, bahwa argumen jumhur 
ulama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah 
mendirikan shalat dengan satu kain, sedangkan salah satu ujungnya berada 


<&■*') Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (359) dan Mushm (516) 


350 $ ff)UBULUS-SALAM JilidPertama 

di atas salah seorang istri behau yang sedang tidur. Ia berkata, “Dan 
pastilah bagian yang behau pakai tidak cukup untuk ia gunakan sebagai 
sarung sekahgus menutupi pundaknya.” 

Saya berkata, “Argumen ini tertolak dengan perkataan Ahmad, 
“Sehingga seseorang yang bisa melakukan hal tersebut tapi tidak 
melakukannya maka shalatnya tidak sah,” karena bisa jadi saat itu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi u>a Sallam tidak bisa memakai kecuali dengan 
cara itu. Artinya hal ini memperkuat dugaan bahwa saat itu Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memihki kain yang lainnya. 


j <lJLp ^»1)1 cJL*L^jI ^l j MJu» ^»1 ^jPj • ) V 

—Jl 01 —£ lil ?'jljl j *.j j A .rp I 

.iiSj ^tJsj .SjlS Jj\ aMjS JJ^M Jajo UjII* 


197. Dari Ummu Salamah Wadhiyallahu Anha bahwasanya beliau bertanya 
kepada Wasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ‘Apakah seorang 
wanita boleh menunaikan shalat dengan baju kurung dan kerudung tanpa 
mengenakan sarung?” Beliau bersabda, “Jika baju kurung tersebut lebar 
sehingga menutupi pungggung kedua telapak kakinya. ” (HR. Abu 
Dawud. Para imam menyatakannya sebagai hadits mauquf) 555 


Tafsir Hadits 

Hadits ini telah kami jelaskan di atas, dan hukumnya seperti hadits 
marjri walaupun ia hadits mauquf karena selayaknya tidak diperbolehkan 
untuk berijtihad dalam kisah seperti ini. 

Malik dan Abu Dawud telah meriwayatkan secara mauquf dengan 
lafazh, “Dari Muhammad bin Zaid bin Qanfadz dari ibunya, bahwasanya 
ia bertanya kepada Ummu Salamah, “Pakaian apakah yang dikenakan 
oleh seorang wanita ketika shalat?” Ia menjawab, “Seorang wanita shalat 
dengan kerudung dan baju kurung yang lebar sehingga menutupi 
punggung kedua telapak kakinya.’” 




aJJ J jUS-j JjI (^lll £* : Jli aMjj ySs- jpj . \ A 

yjbl cJL li£ .dU Jtsil \& 


555 ( 1 £a*) DhaijAbu Dawud (640) 


<=^ClTAB J^HALAT $ 351 



> 0 S & 


*-j —* 'jJjj cJjIi , AilaJl JjjJ iJlJ 

•»".!*-. " i • 0*,. 
<_£A»^XJ| 


198. Dan Jabir bin Rabi’ah ia berkata, ‘Kami bersama Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi i va Sallam pada satu malam yang gelap gulita, sehingga 
kami tidak bisa mengetahui arah kiblat, kemudian kami menunaikan shalat. 
Ketika matahan terbit, kami sadari ternyata kami telah mengerjakan shalat 
bukan ke arah kiblat, kemudian turunlah ayat, “...maka ke manapun 
kamu menghadap di situlah wajah Allah.. ” (QS. Al-Baqarah: 115).” 
(HR. At-Tirmidzi dan ia mendhaifkannya). 556 


Biografi Perawi 

Jabir bin Rabi’ah, yakni Abdullah bin Amir bin Rabi’ah bin Mabk Al- 
’Anziy bernisbah kepada Anz bin Wa’il, ada juga yang mengatakan Al- 
Adawi. Masuk Islam pada periode awal, mengikuti kedua hijrah dan 
menyertai semua peristiwa penting yang terjadt. Wafat pada tahun 32 
atau 33 atau 35 H. 


Penjelasan Kalimat 

‘Kami bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alathi wa Sallam P ada satu 
malam yang gelap guhta, sehingga kami tidak bisa mengetahui arah kiblat, 
kemudian kami menunaikan shalat (zhahirnya mereka tidak mehhat kepada 
tanda-tanda alam) ketika matahari terbit, kami sadari ternyata kami telah 
mengerjakan shalat bukan ke arah kiblat, kemudian turunlah ayat tersebut. 

Syarah Hadits 

Hadits tnt menunjukkan bahwa siapapun yang mengerjakan shalat 
ukan ke arah kiblat dikarenakan oleh kegelapan malam atau oleh awan, 
maka shalatnya benar, baik ia mebhat tanda-tanda alam serta berusaha 
untuk mencarmya atau tidak, baik kesalahannya diketahui pada saat itu 
atau sesudahnya. 

Hadits ini diperkuat oleh hadits At-Thabrani dari Muadz bin Jabal, ia 
berkata, “Saya telah mengerjakan shalat ke arah selain kiblat bersama 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari yang berawan dalam 
sebuah perjalanan, ketika ta telah menyelesaikan shalatnya, matahari 
nampak, kemudtan kami berkata kepada Rasulubah, “Wahai Rasulullah, 


Shahih At-Tirnudj (345) 




352 $ $ UBULUS-SALAM JilidPertama 

kita telah mengerjakan shalat bukan ke arah kiblat?’ Kemudian behau 
bersabda, “Shalat kalian dengan semua haknya telah diangkat ke hadirat 
Allah Subhanahu wa Ta’ala.” Di dalam sanad hadits ini terdapat Abu Ablah, 
yang telah dikuatkan oleh Ibnu Hibban. 

Para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini: 

1) Madzhab As-Sya’bi, Al-Hanafiyah dan Al-Kufiyin, mengatakan bahwa 
shalat tersebut benar, kecuah bagi orang yang mengerjakan shalat 
tanpa berusaha untuk mencari kiblat kemudian setelah itu ia 
mendapati arahnya salah. Dalam hal ini disebutkan di dalam slI-Bahr 
bahwa seluruh ulama berijma’ bahwa orang tersebut harus mengulangi 
shalatnya. Jika ijma’ ini benar adanya, maka ia adalah pengecualian 
untuk hadits di atas. 

2) Beberapa ulama yang lain mengatakan, bahwa orang tersebut tidak 
perlu mengulangnya, apabila ia telah berusaha untuk mendapatkan 
arah kiblat sebelum shalat walau kemudian ia mengatahui setelah 
shalat tersebut bahwa arahnya salah, dan waktunya telah habis, 
sedangkan bila ia menyadari kesalahannya padahal waktunya masih 
tersisa maka ia harus mengulanginya, karena perintah shalat masih 
berada dalam tanggungannya dan waktunya masih ada. Akan tetapi 
jika ia tidak menyadari kesalahannya maka tidak perlu mengulanginya 
karena selama ia tidak menyadarinya tidak menutup kemungkinan 
jika ia mengulanginya ia akan salah arah lagi, maka jika waktunya 
telah habis ia tidak perlu mengulanginya berdasarkan hadits di atas. 
Kelompok ini menganggap bahwa berusaha untuk menghadap kiblat 
adalah syarat mutlak, karena orang tersebut harus yakin bahwa ia 
menghadap ke kiblat. Jika ia tidak bisa meyakinkan diri bahwa ia 
telah menghadap ke kiblat maka ia berusaha semampunya, jika ia 
tidak berusaha semaksimal mungkin maka ia tidak bisa dimaafkan, 
kecuali jika ia yakin bahwa arahnya sudah tepat. 

3) Imam Syafi’i mengatakan bahwa orang tersebut harus mengulangi 
shalatnya baik sebelum maupun sesudah habis waktunya. Karena 
menghadap ke kiblat hukumnya wajib, padahal hadits Sariyah dalam 
masalah tersebut ada kelemahannya. 

Menurut saya seharusnya kita mengamalkan hadits Sariyah karena 
ia diperkuat oleh hadits Muadz, bahkan hadits ini saja sudah cukup 
sebagai dalil, dan berkenaan dengan ijma’ di atas, kita telah sering 
mendapati mereka mengklaim ijma’ padahal tidak begitu adanya, 
sehingga pendapat bahwa hal ini adalah ijma’ ulama adalah salah. 


<=^JTAB$HALAT $ 353 


Jlp &\ Jii : Jti ^,j s^Ji ^,f ^ <\ 

] J —*J ^ d, jj •<—M s-u^j JJi ^ 

.(J jlkJi 


0 


199. DanAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Antara timur dan barat adalah kiblat. ”’ 

(HR. At-Tirmidzi dan dikuatkan oleh Al-Bukhari) 557 


Tafsir Hadits 

Di dalam At-lalkhish dijelaskan, hadits, ‘Antara timur dan barat adalah 
kiblat’ diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Hurairah secara marfu\ 
kemudian dijelaskan bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan shahih’ 
Menurut kami seharusnya penulis menyebutkan bahwa At-Tirmidzi 
menshahihkannya juga berdasarkan kepada kaidah yang ia pakai, dan kami 
tekh mehhat hal tersebut dalam Sunan At-Ttrmid^i, setelah menyebutkan 
sanadnya, beliau menwayatkannya dari dua jalur, salah satunya beliau 
hasankan dan yang lainnya behau shahihkan, kemudian behau berkata, 

Hadits tni telah dinwayatkan dari banyak shahabat, di antaranya Umar 
bin Khaththab, Ah bin Abi Thahb dan Ibnu Abbas.” 

; Ibnu Umar berkata, “Jika engkau jadikan arah barat di sisi kananmu 
dan arah bmur pada sisi kinmu maka antara keduanya adalah kiblat jika 
menghadap padanya.” Ibnul Mubarak berkata, “Antara barat dan timur 
adalah kiblat bagi orang-orang Masyncj.” 

Hadits ini menjelaskan, bahwa yang harus dilakukan seseorang yang 
ingin mengerjakan shalat ialah menghadap ke arah kiblat, jika ia tidak 
bisa menghadap tepat ke kiblat. Inilah yang disampaikan oleh sebagian 
besar ulama berdasarkan hadits ini. 

Untuk lebih jelasnya, maksud ungkapan, ‘Antara timur dan barat adalah 
kiblat untuk orang yang tidak bisa mehhatnya secara langsung, karena 
orang yang bisa mehhatnya, maka kiblatnya tidak terbatas antara barat 
dan bmur, a kan tetapi dari arah manapun ia bisa menghadap ke kiblat, 
maka hadits ini menjadi dalil bahwa antara barat dan tim ur adalah kiblat, 
dan menghadap ke arahnya sudah cukup. 

Hadits tersebut tidak menjekskan bahwa orang yang bisa mehhatnya 

arus tepat menghadap kepadanya, karena untuk mengatakan hal itu 
diperlukan satu dalil. 


(&?*) Shahih At-Tirmid^i (342, 343 dan 344) 




354 H jjjUBULUS-SALAM JilidPertama 


Firman Allah Subhanahu iva Ta’ala, 



“Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu 
berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. ” (QS. Al-Baqarah: 144) ditujukan 
kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. saat behau berada 
di Madinah, dan untuk menghadap tepat ke kiblat adalah suht dan tidak 
mungkin dilakukan, kecuali apa yang dikatakan mengenai shalat di dalam 
mihrab behau, akan tetapi perintah untuk memahngkan wajah ke tengah 
Masjidil Haram bersifat umum baik shalat di dalam maupun di luar mihrab. 

Kemudian firman AUah Ta’ala, 



u Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. ” (QS. 
Al-Baqarah: 144) -separuh kedua-, menunjukkan bahwa menghadap ke 
arah kiblat sudah cukup, karena untuk menghadap tepat ke kiblat adalah 
hal yang suht untuk setiap orang yang ingin mendirikan shalat. 

Sedangkan pendapat yang mengatakan, “Hendaklah arah tersebut 
dibagi menjadi beberapa bagian sehingga ia bisa menghadap tepat ke kiblat 
adalah pendapat yang berlebihan dan tidak didukung oleh dalil, dan tidak 
pernah dilakukan oleh para shahabat, padahal mereka adalah orang- 
orang terbaik. Maka yang benar ialah menghadap ke arah kiblat sudah 
cukup, bahkan untuk orang-orang yang berada di Makkah maupun 
sekitarnya. 


aJlp oAj y^j **-p.j (jj . T * * 

^ „ * - ' * . « 

✓ . 01 t o s s s o s i i-' / / i/ / 

■ilj .4-J-P jj i~A .4- ! C —jj 4JlU-lj ys- y-aSJ J 

. 4j Jb 4JCCU 4^<i^J lyji 


200. Dan A.mir bin Kabi ’ah Kadhiyallahu Anhu ia berkata, “Saya melihat 
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat 
di atas hewan kendaraannya ke arah manapun hewan tersebut 
menghadap. ” (Muttafaq Alaih) , ’ w Al-Bukhari menambahkan, “Beliau 
memberikan isyarat dengan kepalanya, dan hal itu tidak pernah beliau 
lakukan pada shalat wajib. ” 


558 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1093) dan Mushm (701) 


<=^UTAB j£)HALAT $ 355 


Penjelasan Kalimat 

Saya melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan 
shalat di atas hewan kendaraannya ke arah manapun hewan tersebut menghadap 
(Di dalam Shahih Al-Bukhari dari Amir bin Rabi’ah dengan lafazh, “Beliau 
mengerjakan shalat sunnah di atas hewan kendaraan.” Beliau juga 
meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan lafazh, “Beliau mengerjakan shalat 
sunnah di atas punggung hewan kendaraannya.” 559 Imam Syafi’i 
meriwayatkan dari Jabir dengan lafazh, “Saya melihat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat sunnah di atas hewan 
kendaraan.”) 560 

Al-Bukhari menambahkan, “ Beliau memberikan isyarat dengan kepalanya 
(waktu sujud dan ruku’. Ibnu Khuzaimah menambahkan, “Beliau lebih 
merendah saat sujud dari pada saat ruku’.”) dan hal itu tidak pernah beliau 
lakukan (yakni shalat di atas hewan kendaraan) pada shalat wajib yakni 
(shalat fardhu). 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat sunnah di atas hewan kendaraan 
hukumnya sah atau boleh, walaupun orang tersebut tidak bisa menghadap 
ke arah kiblat. 

Zhahir hadits menunjukkan bahwa hal itu boleh dilakukan, baik ia 
berada di atas pelana atau tidak, baik dalam perjalanan jauh maupun dekat. 
Hanya saja dalam hadits riwayat Razin dari jabir ditambahkan bahwa 
perjalanan tersebut adalah perjalanan yang mencapai jarak 
diperbolehkannya mengqashar shalat, sehingga sebagian dari ulama 
mensyaratkan jarak qashar, sedangkan yang lainnya tidak mensyaratkan 
hal tersebut bahkan mereka membolehkannya saat tidak dalam petjalanan, 
dan pendapat ini diriwayatkan dari Anas berdasarkan ucapan dan 
perbuatan behau. Dan yang dimaksud dengan hewan tunggangan di sini 
ialah unta. 

Hadits ini dengan jelas membolehkan hal tersebut untuk orang yang 
berkendaraan, sedangkan untuk orang yang berjalan kaki maka tidak ada 
yang mengomentarinya. 

Sebagian ulama memperbolehkannya untuk orang yang berjalan kaki, 
hal ini diqiyaskan kepada orang yang berkendaraan, karena adanya 
persamaan antara keduanya bahwa untuk melaksanakan shalat sunnah 
harus dipermudah. Hanya saja mereka memberikan banyak batasan, di 


559 (&N”> Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1105) 

560 Musnad As-Syajti (hal. 23) 



356 $ 5$UBULUS-SALAM JilidPertama 

antaranya, ia harus selalu menghadap ke arah kiblat, saat ruku , saat sujud 
dan saat menyempurnakan keduanya. Ia tidak boleh berjalan kecuali saat 
berdiri dan saat membaca tasyahhud. Sedangkan berjalan pada saat bangun 
dari ruku’ -i’tidal- maka ada dua pendapat, sedangkan saat bangun di 
antara dua sujud maka tidak boleh berjalan, karena dasarnya tidak 
diperbolehkan berjalan kecuah saat berdiri dan saat itu ia seharusnya 
duduk. 

Ungkapan beliau, “..ke arah manapun hewan tersehut menghadap”, 
menunjukkan bahwa ia tidak menoleh untuk menghadap kiblat, tidak 
juga menghadap ke kiblat pada permulaan shalat. Akan tetapi hadits 
berikut ini menjelaskan hal lain. 


jf Sljti lil OlS" aiil j ,j*uf juj-U- ja SjlS A • \ 

.<plS" j <4 j OIT a-j aUI' ^ilSj 

" s ' " ' 


oSCi 




201. y## Dawud dari Anas disebutkan, “Bahwasanya jika 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada dalam satu perjalanan 
lalu hendak mengerjakan shalat sunnah, beliau menghadap ke arah kiblat 
bersama untanya, lalu beliau mengucapkan takbir kemudian mengerjakan 
shalatnya ke manapun hewan kendaraannya menghadap. ” (Sanad 
hadits ini hasan) 561 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa saat beliau ingin mengucapkan 
takbiratul ihram behau menghadap ke arah kiblat. Ini adalah tambahan 
yang seyogyanya diterima dan diamalkan karena haditsnya hasan. 

Kata 'DpJ dan tSD-j mempunyai makna yang sama, dan saat ingin 
melakukan hal ini tidak disyaratkan agar kendaraannya adalah unta, 
bahkan di dalam Shahih Muslim disebutkan, “Bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengerjakan shalat di atas keledai. 

Dari ungkapan “dalam satuperjalanan” , disimpulkan oleh sebagian ulama 
bahwa safar atau perjalanan merupakan syarat dibolehkannya 
mengerjakan shalat di atas kendaraan, namun ungkapan itu tidak secara 
tegas mensyaratkannya. 

561 Shahih AbuDawud ( 1225) 

562 (jyw) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (700) 


<=^UTAB J&HALAT $ 357 


Dalam hadits ini maupun hadits sebelumnya dijelaskan bahwa hal ini 
diperbolehkan untuk shalat sunnah saja dan bukan untuk shalat wajib, 
bahkan secara jelas Al-Bukhari menjelaskan bahwa behau tidak pernah 
melakukannya pada shalat wajib. 

Hanya saja At-Tirmidzi 563 dan An-Nasa‘i meriwayatkan, “Bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba pada sebuah selat bersama 
shahabat-shahabatnya, saat itu matahari berada di atas mereka dan daerah 
basah di bawah mereka, lalu tibalah saat untuk menunaikan shalat. Maka 
behau memerintahkan seorang muadzin untuk mengumandangkan adzan 
lalu iqamah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam maju 
bersama hewan kendaraannya dan mengerjakan shalat bersama mereka, 
behau membuat isyarat, isyarat sujud lebih rendah dari pada isyarat ruku’.” 
At-Tirmizi berkata, “Hadits ini gharib.” 

Cara tersebut juga telah ditemui baik dalam ucapan maupun perbuatan 
Anas yang kemudian dishahihkan oleh Abdul Haqq. Sedangkan An- 
Nawawi menghasankannya. Namun Al-Baihaqi mendhaifkannya. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat wajib boleh dikerjakan di 
atas hewan kendaraan asalkan selalu menghadap ke arah kiblat dan ia 
berada di atas sekedup, walaupun ia berjalan. Hal itu seperti kapal, maka 
sesungguhnya secara ijma’ boleh menunaikan shalat wajib padanya. 

Menurut saya, hal itu tidak bisa disamakan karena saat kapal berada 
di lautan tidak ada daratan, sehingga hal itu dimaklumi, hal ini berbeda 
dengan orang yang sedang mengendarai hewan di dalam sekedup. 

Sedangkan apabila hewan tersebut dalam keadaan berhenti, maka 
menurut As-Syafi iyah diperbolehkan shalat wajib padanya, sebagaimana 
diperbolehkan menunaikan shalat wajib di atas ayunan yang diikat dengan 
tali atau di atas tandu yang dipanggul oleh orang jika mereka berhenti. 

Yang dimaksud dengan shalat wajib ialah shalat yang diwajibkan atas 
semua orang mukallaf, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menunaikan shalat witir di atas hewan kendaraan yang hal ltu adalah 
wajib atas beliau, maka tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam masalah 
ini. 


4* y 11 U joiJi J\ °jjj . y . r 

aJj i\jj ~ 0 V} Js' JpJ I 


.^Ip 


’ 63 Dhai/At-Tinmdy (411) dan saya tidak mendapatkannya di dalam SunanAn-Nasai. 



358 $ $UBULUS-SALAM JilidPertama 

202. Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seluruh bumi adalah masjid 
kecuali pemakaman dan kamar mandi.” (HR. At-Tirmizi dan 
hadits ini mempunyai cacat) 564 

Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hadits ini mempunyai 
cacat, yaitu apakah hadits ini maushul atau mursal. Dalam hal ini Hammad 
meriwayatkan dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan Abu Said secara 
maushul. Sedangkan Ats-Tsauri meriwayatkan secara mursal dari Amr bin 
Yahya dari ayahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan riwayat 
ini lebh shahih dan lebih kuat. 

Ad-Daraquthni berkata, “Yang saya tahu hadits ini mursal.” Dan 
pendapat ini didukung oleh Al-Baihaqi. 

Hadits ini menunjukkan bahwa seluruh bumi bisa digunakan sebagai 
tempat mendirikan shalat, kecuali pemakaman yaitu tempat menguburkan 
jenazah, maka ddak diperbolehkan mengerjakan shalat padanya baik di 
atasnya maupun di antara makam-makam, baik makam seorang mukmin 
maupun makam seorang kafir. Tujuan dari larangan tersebut ialah, jika 
makam itu adalah makam seorang mukmin maka hal itu untuk 
menghormatinya, sedangkan jika makam itu makam seorang katir maka 
untuk menjauhi keburukannya. Hadits ini membatasi hadits, “ Semua bumi 
dijadikan masjid unlukkuS Al—hadits. 

Begitu pula tidak diperbolehkan mendirikan shalat di dalam kamar 
mandi, ada yang mengatakan karena ia bernajis, maka larangan ini 
berkenaan khusus pada bagian yang bernajis saja. 

Ada juga yang mengatakan, “Shalat di kamar mandi hukumnya hanya 
makruh saja.” Sedangkan Ahmad bin Hambal berkata, “Tidak sah shalat 
di kamar mandi, bahkan jika ia shalat di atapnya”, berdasarkan hadits 
ini. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa shalatnya tetap sah akan 
tetapi makruh. 

Larangan ini berdasarkan kenyataan bahwa kamar mandi adalah tempat 
setan. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat 
Ahmad. 

Kemudian batasan untuk hadits “ Semua bumi dijadikan masjid dan alat 
bersuci untukkA, tidak hanya di dalam hadits tni saja tetapi juga terdapat 
dalam hadits berikut ini. 


(jvw>) Shahih At-Tirmidej (317) 



<jj/(jtab jShalat i §| 359 


aIp AiSi Jjl/, ^ iaIp^I J>\ JpJ t 

j,jji sjjiiij syjJij 4 ±ryJ\ g* j Jw of 

oljj .jjlij" Aiil CUJ JiV' lJJ 


•» .*•'. ' 

. AsuJp j 


203 . D#rz Ibnu Umar ILadhiyallahu Anhu bahwasanya ILasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang shalat di tujuh tempat, yaitu; 
tempat sampah, tempatpenyembelihan, tempat pemakaman, tengah jalan, 
kamar mandi, tempat duduknya unta dan di atas Ka ’bah. ” (HR. At- 
Tirmizi dan ia mendhaifkannya). 565 


Penjelasan Kalimat 

“Bahwasanya Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang shalat di 
tujuh tempat, yaitu; tempat sampah (yakni tempat orang-orang membuang 
sampah) tempatpenyembelihan (hewan ternak) tempatpemakaman, tengah jalan 
(yaitu tempat menapaknya kaki orang-orang yang lewat) kamar mandi, 
tempat duduknya unta (yakni tempat mendekamnya unta di sekitar air) dan 
di atas Ka’bah. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia mendhaifkannya, 
setelah menyebutkan hadits ini beliau berkata, “Hadits Ibnu Umar ini 
tidaklah kuat.” Sedangkan Zaid bin Jabirah diperbincangkan oleh para 
ulama tentang hafalannya, kemudian Al-Bukhari berbicara tentang Jabirah, 
“Ia matruk.” 

Kemudian para ulama memaksakan untuk menemukan sebab 
dilaranganya shalat pada tempat-tempat ini. Maka dikatakan bahwa 
dilarang shalat di tempat sampah dan tempat penyembelihan hewan karena 
adanya najis, begitu pula di tengah jalan. Akan tetapi ada yang mengatakan 
bahwa dilarang mendirikan shalat ditengah jalan karena ia adalah hak 
orang lain, baik jalan itu luas maupun sempit berdasarkan keumuman 
larangan. 

Sedangkan mengenai tempat duduk unta, maka ada alasan yang 
disebutkan di dalam satu hadits, “ Bahwa tempat itu adalah tempat setan. ” 
HR. Abu Dawud 566 , yang lafazhnya, ‘Mabaarikul ibil’ atau ‘majaabilul ibil’ 

565 DhaijAt-Tirmi^i (346) 

566 ShahihA.hu Dairud (184) 


360 % sSuKULUS-SALAM JihdPertama 

atau ‘mnnaakhnl ihil’ yang mana lafazh-lafazh ini lebih luas maknanya 
dari pada ‘ma’aathinul ibil’. 

Kemudian mereka menjelaskan larangan shalat di atas Ka’bah, mereka 
mengatakan jika ia mengerjakan shalat di ujung yang mana arahnya keluar 
dari angkasanya —ruang kosong di atas Ka’bah- maka shalatnya tidak sah 
dan selain itu di anggap sah. 

Namun, alasan ini membatalkan makna hadits di atas, karena jika 
orang tersebut tidak menghadap ke kiblat maka shalatnya batal karena 
syaratnya tidak lengkap, bukan karena ia shalat di atas Ka’bah. 

Seandainya hadits ini shahih, maka larangan tersebut harus diindahkan 
sebagaimana adanya, dan ia membatasi hadits, “ Semua bumi dijadikan masjid 
untukku.” 

Namun Anda telah mengetahui apa yang terjadi pada hadits di atas, 
hanya larangan yang berkenaan dengan pemakaman dikuatkan oleh hadits 
berikut ini. 


-lip J)! J: Jli c sj^\ ^_/* ^ * * 

aljj jyd^ J\ JjA! 


204. Dari Abu Martsad Al-Ghanawi ia berkata, “Saya telah mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘janganlah kalian 
shalat ke arah kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. (HR. 
Muslim) 567 


Biografi Perawi 

Abu Martsad Al-Ghanawi adalah Martsad bin Abu Martsad, ia masuk 
Islam bersama ayahnya, ikut serta pada perang Badar, terbunuh pada 
perang Ar-Rajii’ sebagai syahid pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam masih hidup, ia berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 

\ jjdii! 

✓ ^ 

‘janganlah kalian shalat ke arah kuburan dan janganlah kalian duduk di 
atasnya. ” (HR. Muslim) 

Hadits ini merupakan dahl atas dilarangnya shalat ke arah kuburan 
sebagaimana dilarangnya shalat di atas kuburan, yang hukum aslinya adalah 





567 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (972) 



^rtjTAB jShalat $ 361 


haram, kemudian tidak dijelaskan apakah batasan menghadap ke arah 
kuburan itu? Yang jelas apa yang biasa dipahami oleh orang sebagai 
menghadap, itulah batasannya. 

Begitu pula hadits ini adalah dalil atas dilarangnya duduk di atas 
kuburan, yang hal ini telah disebutkan oleh beberapa hadits, seperti hadits 
Jabir yang menjelaskan hukum menginjak kuburan 568 , juga hadits Abu 
Hurairah, 


'j. i) > «jiw ji zc 'jjJi ji iriit A 

S y S 0 S 

o_ \' ' \° ' • T 

• A>r jS>-\ . j+S U* 


“Seandainya salah seorang dari kalian duduk di atas hara api hingga terhakar 
pakaiannya sampai ke kulitnya lebih baik dari pada ia duduk di atas 
kuburan. ” (HR. Muslim). 569 

Berdasarkan hal ini, sekelompok ulama mengatakan bahwa duduk di 
atas kuburan hukumnya haram, sedangkan Malik mengatakan bahwa 
duduk di atas kuburan atau sejenisnya tidak makruh, sebenarnya yang 
dilarang ialah duduk untuk buang hajat di atasnya. 

Di dalam Al-Muwaththa’ diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib 
Radhiyallahu Anhu bahwasanya beliau menggunakan kuburan sebagai 
bantal dan juga berbaring di atasnya . 570 Seperti itu juga yang disebutkan 
di dalam Shahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar 571 , dan juga dari yang lainnya. 

Hukum asal sebuah larangan adalah haram, perbuatan para shahabat 
tidak bertentangan dengan hadits marfu’ di atas, kecuali jika dikatakan 
bahwa perbuatan para shahabat adalah dahl untuk membawa hukum 
larangan ke hukum makruh, yang hal itu tentulah jauh dari kemungkinan. 


A —Jp aiil aiil Jj—j Jli :Jts AiSl j&j .Y * © 

Ijii a& 6 J\j jU i .AsJLJJl J\ f.\Sr lil IjUJJ 

* 0 J, S , x s O M Js so f Jo s o S' * t O i 

o —• .ijOjjl Azr .l o g j As>x. U cSil jl 

9 /^ 


568 (©£*■*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (970) 

569 (©£*"*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (971) 

570 Muwaththa ‘ Malik (hal. 161) 

571 Al-Bukhari, dalam Ta!iq (1/458) 


362 $ $UBULUS-SALAM JiMPertama 

205. Dari A.bu Said Kadhiyallahu Anhu ia berkata, “Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika salah seorang dari kalian mendatangi 
masjid, maka hendaklah ia memeriksa kedua sandalnya. Jika ia 
mendapati kotoran atau sesuatu sejenisnya pada keduanya maka 
hendaklah ia mengusapnya kemudian shalat dengan keduanya. (HR. 
Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah menshahihkannya). 572 


Tafsir Hadits 

Kedudukan hadits ini diperdebatkan antara hadits maushul atau hadits 
mursal , namun Abu Hatim mengatakan bahwa hadits ini maushul. Hadits 
ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Anas dan Ibnu Mas’ud . 573 Ad- 
Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dari Abdullah bin Syakhir, 
akan tetapi sanad keduanya dhaif . 574 

Hadits merupakan dalil atas disyariatkannya shalat dengan 
menggunakan sandal, dan bahwa mengusap sandal dari najis merupakan 
cara untuk membersihkannya dari kotoran dan yang sejenisnya, yang dari 
zhahirnya dipahami, baik najis tersebut kering maupun basah. Hal ini 
diperjelas oleh sebab munculnya hadits ini, yaitu Malaikat Jibril 
memberitahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa pada 
sandalnya terdapat kotoran, maka behau melepaskannya dan melanjutkan 
shalatnya. Kemudian bisa dipahami bahwa jika seseorang yang sedang 
mengerjakan shalat terkena najis namun ia tidak mengetahuinya, atau 
telah melupakannya kemudian ia mengetahuinya di tengah shalatnya, 
maka hendaklah ia menghilangkannya lalu melanjutkan shalatnya tanpa 
mengulanginya dari awal. 

Tentunya dalam semua masalah di atas ada perbedaan pendapat, namun 
begitu tidak ada dalil lain yang bisa membantah hadits ini, sehingga tidak 
perlu kami meneruskan pembicaraan dalam masalah ini. Hadits berikut 
memperkuat pendapat bahwa sandal bisa disucikan dengan 
mengusapkannya pada debu. 


d —‘1 p Al d3)l Ji jL>j Jli :Jli *')')* j) °jpj . Y • T, 

d_ jsA gi lil j 

SjlS °J 


572 Shahih Abu Dawud (650) 

573 Al-Mustadrak (1/391) 

574 Sunan Ad-Daraquthni (1 /399) dan ia tidak meriwayatkan hadits Abdullah bin Syakhir. 




^^Cttab jShalat $ 363 


206. Dari Abu Hurairah Kadhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika salah seorang dari kalian 
menginjak kotoran dengan kedua khu/nya, maka yang bisa 
membersihkannya adalah debu. (HR. Abu Dawud dan Ibnu 
Hibban menshahihkannya)/ 75 

Penjelasan Kalimat 

‘Jika salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan kedua khujnya 
(yakni sandalnya atau apapun yang beliau pakai pada telapak kakinya) 
makayang bisa membersihkannya adalah debu.” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnus Sakan, Al-Hakim dan Al- 
Baihaqi dari Abu Hurairah 576 , dengan sanad dhaif. Begitu pula Abu Dawud 
meriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu Anhck 11 , dalam masalah ini masih 
terdapat hadits-hadits lain namun semuanya tidak lepas dari unsur 
kedhaifan, akan tetapi pada sisi lain hadits-hadits tersebut saling 
menguatkan. 

Al-Auza’i mengamalkan hadits ini, begitu pula An-Nakha’i dan mereka 
berkata, “Dibolehkan mengusap sandal yang terkena najis dengan debu 
kemudian mengerjakan shalat dengannya.” 

Hal ini didukung riwayat dari Ummu Salamah, bahwasanya behau 
bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
“Sesungguhnya saya adalah wanita yang suka memanjangkan pakaianku 
dan saya kadang berjalan di tempat kotor?” Beliau bersabda, “ Tanah setelah 
yang kotor itu akan membersihkannya .” (HR. Abu Dawud, At-Tirmizi dan 
Ibnu Majah) 578 

Hadits yang serupa dengan di atas, “Bahwasanya ada seorang wanita 
dari Bani Abdul Asyhal berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami 
mempunyai satu jalan menuju ke masjid akan tetapi tanahnya jelek, apa 
yang kami lakukan disaat hujan?” Maka beliau bersabda, “Bukankah setelah 
jalan itu ada jalan yang lebih baik ?” Wanita itu menjawab, “Ya.” Beliau 
bersabda, “Makayang ini dibersihkan olehyang itu. ” (HR. Abu Dawud dan 


575 Shahih Abu Dawud (386) 

576 (L&i») Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, AI-Kubra (2/430) 

577 DhaijAbu Dawud (387) 

578 CC<**') Shahih Abu Dawud (383) dan At-Tirmidzi (143) 


364 $ UBULUS-SALAM JitidPertama 


Ibnu Majah ) 579 Al-Khathabi berkata, “Sanad kedua hadits di atas 
dipermasalahkan.” 

Syafi’i menta’wihnya, bahwa hukum ini berlaku pada tempat yang 
kering yang mana tidak ada apapun yang menempel pada pakaian. 

Tentu saja menurut saya hal ini tidak sesuai dengan ungkapan penanya, 
“Apa yang kami lakukan disaat hujan?” 

Malik berkata, “Yang dimaksud bahwa tanah sahng membersihkan 
ialah, jika seseorang melewati jalanan yang kotor kemudian ia melewati 
jalanan yang bersih, maka ia akan membersihkan kotoran sebelumnya, 
namun apabila ada najis yang mengenai pakaian atau badan, maka tidak 
ada yang bisa membersihkanya kecuali air, dan ini adalah ijma’ ulama.” 

Hadits lain yang menguatkan pemahaman bahwa hadits bab ini 
dipahami apa adanya tanpa takwil ialah apa yang diriwayatkan oleh Al- 
Baihaqi dari Abul Mu’alla dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, “Saya 
menghadiri shalat Jumat bersama Ah, dan ia datang sambil berjalan kaki, 
kemudian ia terhalangi oleh satu genangan air dan tanah, maka ia 
melepaskan sandal dan celananya . 580 Kemudian saya katakan kepadanya, 
‘Berikan kepadaku wahai Amirul mukminin, biarlah saya yang 
membawakan.’ Maka ia berkata, ‘Tidak’, kemudian ia menyeberangi 
genangan tersebut setelah itu ia memakai kembali kedua sandal dan 
celananya, kemudian ia mengimami orang-orang tanpa mencuci kedua 
kakinya terlebih dahulu.” 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa genangan air di perkampungan tidak 
lepas adanya najis padanya. 


alll JJa aiil J yatj Jli :Jli <UP J 'ai)l J>S*ci\ jy, Aj . Y * V 

✓ s s * /• * * 

ir/j trjj ^Uji 'j* Ui 


207 . Dari Muawiyah bin Al-Dakam Kadhiyallahu A.nhu ia berkata, 
“Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya 
shalat ini tidak membenarkan di dalamnya apapun dari perkataan 
manusia, ia adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Our'an. ” (HR. 
Muslim) 581 


579 Sbahib Abu Dawud (384) 

580 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam AI-Kubra (2/434) 

581 (gg*w>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (537) 


<=^UTAB jf)HALAT 0 365 


Biografi Perawi 

Muawiyah bin Al-Hakam Radhiyallahu Anhu, yakni Muawiyah bin Al- 
Hakam As-Sulami. Ia tinggal di Madinah dan termasuk orang Hijaz. 


Tafsir Hadits 

Sebab munculnya hadits ini ialah bahwasanya ada seseorang yang 
bersin, kemudian Muawiyah menjawabnya padahal ia sedang shalat, maka 
para shahabat memperingatkannya dengan isyarat yang ia pahami, 
kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi iva Sallam mengucapkan hadits di 
atas, yang sebenarnya ada beberapa model lafazh yang diriwayatkan. 

Maksud tidak benar ialah tidak sah shalatnya. Dan termasuk dari 
perkataan manusia ialah berbicara kepada manusia atau menyahuti mereka, 
sebagaimana yang ada di dalam kisah di atas. Dengan begitu jelas berbicara 
di saat sedang shalat akan membatalkan shalat itu sendiri, baik ucapan 
tersebut dalam rangka membenahi shalat itu sendiri atau yang lainnya, 
akan tetapi jika ia perlu untuk bicara memperingatkan orang lain yang 
sedang memasuki masjid, maka akan kami bahas hukum dan caranya. 

Hadits ini juga menunjukkan bahwa jika yang berbicara tersebut tidak 
tahu bahwa hal itu membatalkan shalat maka shalatnya sah, ia dimaafkan 
karena tidak tahu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak 
memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya. 

Ungkapan behau, ‘ ’ artinya, ‘ia adalah’ menunjukkan bahwa 

ucapan yang diperbolehkan di dalam shalat ialah tasbih, takbir dan bacaan 
Al-Qur an, karena itulah yang disyariatkan, ditambah dengan doa-doa 
yang disertakan padanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits 
berikut ini. 


J ^ r*°J cJ. • v * a 

(X) 4* S»i iii JjLj 

„ ' * , * ' ' ' ' > ' 

(op-li J ^Jl Jf \Jif) ‘ci 'j 

Xii!j ,a!1p jiiu ,£&s\ ojSCUb \fj\l 


208. Dan "Zaid bin Arqam la berkata, ‘TDahulu kami bercakap-cakap di 
saat kami sedang shalat, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a 
Sallam, salah seorang dari kami berbicara kepada shahabatnja tentang 
keperluannja, hingga turun ajat, “Peliharalah segala shalat (mu), dan 
(pehharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) 


366 $ ^UBULUS-SALAM JiMPertama 

dengan khusyu’. ”-(QS. Al-Baqarah: 238)- maka kami diperintahkan 
untuk diam dan tidak berbicara.” (Muttafaq Alaih, sedangkan 
lafazhnya ialah lafazh Muslim) 582 


Penjelasan Kalimat 

“Dahulu kami hercakap-cakap di saat kami sedang shalat, pada masa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi iva Sallam (yakni ucapan-ucapan yang mereka 
perlukan saja, tidak seperti saat mereka berbincang di dalam satu majehs, 
hal ini sebagatmana dijelaskan di dalam ungkapan berikut ini) salah seorang 
dari kami berbicara kepada sahabatnya tentang keperluannya, hingga turun ayat, 
“Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Rerdirilah untuk 
Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.” (kalimat al-Wustha di dalam ayat 
tersebut bermakna shalat Ashar sebagaimana yang dikatakan oleh 
mayoritas ulama, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah ijma 
ulama) maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. 

Dalam Syarah Muslim, An-Nawawi berkata, “Hadits im dalil atas 
haramnya semua jenis perkataan manusia, dan seluruh ulama berijma 
bahwa seseorang yang berbicara dengan sengaja padahal ia tahu bahwa 
hal itu hukumnya haram, kemudian pembicaraan tersebut bukan untuk 
kemaslahatan dan bukan untuk menolong orang yang celaka atau 
sejenisnya, maka shalatnya batal.” 

Kemudian beliau menyebutkan perbedaan pendapat jika perkataan 
tersebut untuk kemaslahatan, dan akan kamt bahas dalam pembahasan 
hadits D^il Yadain dalam bab Sahwi (lupa). 

Para shahabat memahami perintah untuk diam dari ungkapan, dengan 
khusyu”, karena ta adalah salah satu dari arti Al-Qunut, yang sebenarnya 
kata tersebut memihki sebelas arti, seakan-akan mereka memihh arti ini 
berdasarkan kondisi saat itu, atau bisa jadi dari tafsir yang disampaikan 
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mereka. 

Hadits ini telah kami bahas dengan luas dalam Syarh Al- Umdah. 
Seandainya seseorang yang sedang shalat terpaksa harus memperingatkan 
temannya, maka syariat Islam mengajarkan ucapan tertentu, yaitu yang 
disebutkan di dalam hadits berikut ini. 


4_IJlp <oil JiLp <oiI JJli : Jli Jlp <os! j o j/j» j\ . Y * \ 

’ ^ 1 - - » ilj .aJp .s-LJlU JLrJU 


582 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1200) dan Mushm (539) 


<=^CrrAB$HALAT $ 367 


209. Dari Abu Hurairah Kadhtyallahu Anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tasbih untuk laki-laki dan 
tepukan tangan untuk wanita. ” (Muttafaq Alaih) JW Muslim 
menambahkan, ‘Di dalam shalat.” 

Penjelasan Kalimat 

‘Tasbih untuk laki-laki (dalam riwayat lain disebutkan, “Jika kalian 
mendapatkan satu perkara, tasbih untuk laki-laki) dan tepukan tangan untuk 
wanita. kemudian Muslim menambahkan, “Di dalam shalaf’ (ini adalah 
kesimpulan dari riwayat muslim walaupun lafazhnya tidak demikian).” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini adalah dalil bahwa jika seseorang sedang shalat kemudian 
ia mendapati satu perkara, sebagai contoh ia ingin mengingatkan imam 
yang lupa, atau memperingatkan orang yang akan melewatinya atau 
memberitahu orang yang ingin menemuinya, sedangkan orang tersebut 
tidak tahu bahwa ia sedang shalat, maka jika orang yang sedang 
mengerjakan shalat tersebut adalah laki-laki ia mengucapkan Subhanallah. 
Lafazh ini telah disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari, sedangkan 
riwayat perawi yang lainnya tidak menyebutkannya. 

Dan jika orang yang sedang mengerjakan shalat tersebut adalah wanita 
maka ia memperingatkan dengan tepukan, adapun caranya sebagaimana 
dijelaskan oleh Isa bin Ayyub, “Hendaklah ia memukulkan dua jari tangan 
kanannya ke telapak tangan kirinya.” 

Jumhur ulama menggunakan hadits ini, sedangkan beberapa ulama yang 
lainnya memilahnya dengan dasar hukum yang lemah, mereka berkata, 
“Jika hal itu dilakukan untuk memberitahu bahwa ia sedang shalat maka 
hal itu dibolehkan, namun jika dimaksudkan untuk yang lainnya akan 
membatalkan shalat, walaupun hal itu untuk mengingatkan bacaan imam, 
hal ini berdasarkan hadits Abu Dawud dari sabda behau Shallallahu Alaihi 
wa Sallam , “Wahai Ali, janganlah engkau mengingatkan bacaan imam di dalam 
shalat.” SM 

Pendapat ini dibantah dengan jawaban bahwa Abu Dawud 
mendhaifkan hadits itu setelah behau menyebutkannya, dengan begitu 
hadits nomor ini tetap mutlak tidak dibatasi oleh apapun, kecuali jika 
ada dalil yang kuat. 


583 (£>«>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1203) dan Muslim (422) 

584 ( L<y> ) DhaijAhu Dawud (908) 



368 $ ^UBULUS-SALAM JMdPertama 


Hadits di atas tidak menunjukkan wajibnya membaca tasbih untuk 
laki-laki atau menepuk jari untuk wanita, karena susunan kalimatnya 
bukan kalimat perintah, kecuali satu riwayat yang menyebutkannya dengan 
bentuk penntah, “Jik& cidct sotu perkcirci mendutunpituu tnukct henduklob pcinci 
laki-laki bertasbih dan para wanita menepuk. 

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, di antara pendapat 
tersebut ialah yang disampaikan oleh pensyarah ylt-Taqnb seperti Ar-Rafi i 
dan An-Nawawi, bahwa hukumnya adalah sunnah, begitu pula yang 
disampaikan oleh beberapa rekan. Namun kemudian ada yang berkata, 
“Sebenarnya memberi peringatan di dalam shalat hukumnya bermacam- 
macam, ada yang wajib, ada yang Sunnah, ada yang mubah, hal itu 
tergantung kepada kondisi masing-masing.” 


JcJjtj ‘ AjP jj c3 Jcij* jPj . Y ) * 

j— 4 J3r-jjjts"" jjjl aj-Cs ^Jj >> (CCj aill 

J\ JIl ^ LlkJl .*&Sl 


210. Dari Mutharri/ bin Abdullah bin As-Syakhir dari ayahnya, ia berkata, 
“Saya melihat Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang shalat 
dan di dalam dadanya gemuruh bagaikan gemuruhnya kuali, dikarenakan 
beliau sedang menangis. ” (HR. Al-Khamsah kecuali Ibnu Majah, 
dan Ibnu Hibban menshahihkannya) 586 


Siografi Perawi 

Mutharrif bin Abdullah adalah seorang tabiin yang mulia, sedangkan 
ayahnya, Abdullah bin As-Syakhir adalah salah satu dari beberapa orang 
yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama Bani 
Amir, ia termasuk orang Bashrah. 

Penjelasan Kalimat 

“Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang shalat dan di 
dalam dadanya gemuruh bagaikan gemuruhnya kuali (saat mendidih) 
dikarenakan beliau sedang menangis.” 


585 (^v 4) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (684, 7190) dan Mushm (421) 
586 (£g?w) Shahih Ahu Dawud (904) 



<^Citab jĔ^halat $ 369 


Tafsir Hadits 

Semakna dengan hadits di atas, ada riwayat yang berbunyi, 
“Bahwasanya Umar sedang mengerjakan shalat Subuh, ia membaca surat 
Yusuf, dan saat sampai pada ayat, 

“Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan 
kesedihanku. ” (QS. Yusuf: 86), terdengarlah suara tangisannya yang keras.” 
HR. Al-Bukhari sebagai hadits maqthu\ akan tetapi Said bin Manshur 
menganggapnya sebagai hadits maushul, dan hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Ibnul Mundzir. 


aIIp aS>| <Al J ja J 01 'k :Jli aIp ail *J p .y \ \ 

^jdll aljj . ^ 'jji ij c~JI bj cJSli 0 *>LwL. (JLj 




211. M// Radhiyallahu Anhu, ia herkata, “Saya mempunyai dua 

kesempatan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
maka jika saya mendatanginya sedangkan heliau sedang shalat, beliau 
berdehem kepadaku. ” (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah) 587 


Tafsir Hadits 

“Saya mempunyai dua kesempatan untuk menemui Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam (yaitu dua waktu untuk bertamu kepadanya) maka jika 
saya mendatanginya sedangkan beliau sedang shalat, beliau berdehem kepadaku.” 
Dan hadits ini juga diriwayatkan dengan lafazh ‘bertasbih’ sebagai ganti 
lafazh ‘berdehem’ dari jalur lain akan tetapi dhaif. 

Hadits ini menunjukkan bahwa berdehem tidak membatalkan shalat, 
kemudian An-Nashir dan Syafi’i mengamalkan hadits ini. 

Namun menurut Al-Hadawiyah, berdehem membatalkan shalat jika 
deheman tersebut lebih dari dua huruf, hal itu dikaitkan dengan kaidah 
bahwa berbicara membatalkan shalat, kemudian mereka berkata, “Hadits 
ini adalah hadits mudhtahrib .” 

Seandainya kedua hadits tersebut kuat, maka untuk menjama’ atau 
mengkompromikan antara kedua hadits tersebut, diambil kesimpulan 


587 (iU.yi ij^) Dhaij Ibnu Majah (3775) 


370 % J^UBULUS-SALAM JMdPertama 


bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kadang membaca tasbih 
dan kadang berdehem, namun telah kita ketahui riwayat yang mengatakan 
bahwa behau berdehem dishahihkan oleh Ibnus Sakan, sedangkan riwayat 
yang menyebutkan bahwa behau bertasbih, adalah dhaif. 

Dengan demikian, orang yang mengatakan bahwa hadits ini mudhtahrib 
tidak benar, karena istilah mudhtahrib hanya terjadi di antara hadits-hadits 
shahih. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu Musthalah Hadits. 


cjj ois :JU J 

~ - * " ~ B> 

4 £ L; ^ <4 Ju 

j (jj j SjlS °jj f <Jr^>-1 .4iS”” -UUj : J jL : JlS 




212. Darilbnu Umar Kadhiyallahu Anhu, ia berkata, “Saja berkata kepada 
Pilal, “Bagaimana cara Rasuluilah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang 
engkau lihat, saat beliau menjawab salam para shahabat jang diucapkan 
kepadanya, sedangkan ia sedang mengerjakan shalat?” Ibnu Umar 
berkata, “la berkata, “Seperti ini, sambil membuka telapak tangannya. ” 
(HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, kemudian ia 
menshahihkannya) 588 


Penjelasan Kalimat 

“Bagaimana cara Wasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jang engkau lihat, 
saat beliau menjawab salam para shahabat (yakni orang-orang Anshar, 
berdasarkan kondisi saat itu ) jang diucapkan kepadanya, sedangkan ia sedang 
mengerjakan shalat?” Ibnu Umar berkata, ‘la berkata, Seperti ini, sambil 
membuka telapak tangannya.” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa‘i dan Ibnu Majah. 58J 

Asli hadits ini adalah sebagai berikut ini, “Bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar ke Quba' dan menunaikan shalat di 
sana, kemudian datanglah orang-orang Anshar mengucapkan salam 
kepadanya, maka saya berkata kepada Bilal, “Apa yang kamu lihat? 
hingga akhir hadits. 


588 (xjfj-t>) Shahih At-Tirmidj (927) 

589 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/12) An-Nasa‘i (3/5) dan Ibnu Majah (1017) 




^=^ClTAB ^HALAT $ 371 


Begitu pula, Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan hadits 
serupa dari Ibnu Umar, akan tetapi yang ditanya oleh Ibnu Umar adalah 
Shuhaib bukan Bilal, 590 kemudian At-Tirmidzi menjelaskan bahwa kedua 
hadits tersebut sama-sama shahih. 

Hadits ini mengajarkan bahwa jika seseorang mengucapkan salam 
kepada orang lain yang sedang shalat, maka menjawabnya adalah dengan 
isyarat bukan dengan ucapan. 

Muslim meriwayatkan dari Jabir, “Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 
A.laihi wa Sallam menyuruhnya untuk satu keperluan, ia berkata, 
‘Kemudian saya mendapatinya sedang shalat, kemudian saya 
mengucapkan salam kepadanya, dan beliaupun memberikan isyarat 
kepadaku, setelah beliau menyelesaikan shalatnya behau memanggilku, 
dan bersabda, “Sesungguhnya engkau telah mengucapkan salam 
kepadaku.’ Kemudian behau meminta maaf kepadanya setelah behau 
menjawabnya dengan isyarat.” 

Sedangkan hadits Ibnu Mas’ud menyebutkan, “Bahwasanya ia 
mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat 
behau sedang mengerjakan shalat, akan tetapi behau tidak menjawabnya 
dan tidak juga memberikan isyarat 591 , namun setelah menyelesaikan 
shalatnya beliau bersabda, ‘Sesungguhnya di dalam shalat itu ada 
kesibukan.”’ 592 

Namun Al-Baihaqi telah menyebutkan dalam hadits yang ia 
riwayatkan, “Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menjawab salam tersebut dengan isyarat kepala, kemudian beliau meminta 
maaf karena tidak menjawabnya dengan ucapan, karena sebelumnya 
behau menjawab salam kepada mereka dengan ucapan walaupun di dalam 
shalat, lalu setelah diharamkannya berkata-kata di dalam shalat behau 
menjawabnya dengan isyarat, seraya memberitahu mereka, “Sesungguhnya 
AUah Subhanahu wa Ta’ala telah memberikan perintah baru bahwasanya 
tidak diperbolehkan berkata-kata di dalam shalat.” Maka sungguh aneh 
sekah orang yang mengatakan bahwa menjawab salam di dalam shalat 
dengan ucapan, padahal Rasuluhah Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri 
telah bersabda, “Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah 
memberikan perintah baru bahwasanya tidak diperbolehkan berkata-kata 
di dalam shalat.” Saat behau meminta maaf kepada Ibnu Mas’ud karena 
tidak menjawab salamnya dengan ucapan, yang jawaban salam tersebut 


590 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (10/2) 

5,1 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (540) 

592 (£<*"') Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1141) dan Mushm (538) 



372 & jSlIBULUS-SALAMJiHdPertama 

ia anggap bagian dari berkata-kata dalam shalat, yang telah dilarang oleh 
Allah Subhanahu wa Ta’ala.” 

Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan salam 
kepada orang yang sedang menunaikan shalat tidak berhak mendapatkan 
jawaban, baik dengan ucapan maupun dengan isyarat, dibantah oleh 
riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu J\laihi wa Sallam 
menjawab salam orang-orang Anshar juga menjawab salam Jabir dengan 
isyarat, seandainya mereka tidak berhak mendapatkan jawaban tentulah 
behau memberitahu mereka dan tidak menjawabnya. 

Tata cara menjawab dengan isyarat diterangkan di dalam A.l-Musnad 
dalam hadits Shuhaib, ia berkata, “Saya melewati Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam yang sedang menunaikan shalat, lalu saya mengucapkan 
salam kepadanya, maka beliau menjawab salamku dengan isyarat.” Perawi 
hadits berkata, “Saya tidak mengetahui kecuali bahwa ia berkata, Isyarat 
dengan jari jemarinya.” 

Sedangkan dalam hadits Ibnu Umar yang menceritakan tata cara 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab salam orang-orang 
Anshar disebutkan, “Bahwasanya behau melakukan hal ini. Ja far bin 
A.un —perawi dari Ibnu Umar- membuka telapak tangannya dengan 
meletakkan punggung telapak tangannya di sebelah atas. 

Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa seseorang yang sedang 
menunaikan shalat boleh menjawab salam dengan isyarat kepala, isyarat 
kedua tangan atau isyarat jari jemarinya. Dan zhahirnya menjawab salam 
tersebut adalah wajib sebagaimana menjawabnya dengan ucapan adalah 
wajib. Karena hal tersebut tidak bisa dilakukan di dalam shalat maka ia 
diganti dengan sesuatu yang lain yang mungkin dilakukan di dalam shalat, 
yaitu isyarat, kemudian hal tersebut dalam syariat disebut sebagai jawaban 
salam, begitu pula para shahabat menganggapnya sebagai jawaban salam, 
dan termasuk di dalam firman Allah, “..Atau balaslah (denganyang serupa)” 
(QS. An-Nisaa': 86) 

Sedangkan hadits Abu Hurairah JSadhiyallahu Anhu yang menyebutkan, 
“Barangsiapa memberikan isyarat yang bisa dipahami di dalam shalat maka 
hendaklah orang tersebut mengulangi shalatnya.” HR. Ad-Daraquthni , adalah 
hadits bathil, karena ia dari riwayat Abu Ghathafan dari Abu Hurairah, 
sedangkan Abu Ghathafan adalah orang majhul. 


593 Musnad Ahmad (4/332) 

594 Sunan Ad-Daraquthni (2/83-84) 



<^/Gtab jShalat 4 373 


4—llp Jl J^> Jil Jjir : Jli i!p 4i)l 3Sli °jpJ . y) r 

iS}j Lj*—Jj -Utl- !SU c-jj j c-jj 4J4ISI Jj»U- Jaj ^^JLjaj pil-j 
.-bstL^Jl ^ ^llll ^»jj Jaj ijJ^Jj .4jp .LJLU ^lj 


213. Dari Abu Qatadah Kadhijallahu Anhu berkata, “Bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat sambil 
menggendong Umamah binti Zainab, jika bersujud beliau meletakkannya 
dan jika berdiri beliau menggendongnya. ” (Muttafaq Alaih)”’ Dalam 
hadits Muslim disebutkan, “Saat itu beliau sedang mengimami orang- 
orang di dalam masjid.” 


Tafsir Hadits 

Yang dimaksud binti Zainab di sini adalah Zainab binti Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan ia adalah ibu Umamah, sedangkan ayahnya 
bernama Abul Ash bin Ar-Rabi’. 

Ungkapan hadits “ Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menunaikan shalat” tidak menunjukkan bahwa hal tersebut beliau lakukan 
berulang-ulang, karena kejadian tersebut hanya terjadi sekali saja. 

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang sedang mengerjakan 
shalat boleh menggendong makhluk hidup, baik manusia maupun yang 
lainnya, bolehnya menggendong manusia telah disebutkan dalam hadits 
tersebut sedangkan makhuk hidup yang lain dkjiyaskan kepada manusia, 
hal itu ia lakukan karena terpaksa atau tidak, dalam shalat wajib maupun 
yang lainnya, dalam keadaan shalat sendirian atau sedang menjadi imam. 

Hadits Muslim menyebutkan dengan jelas bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melakukan hal tersebut saat menjadi imam, dengan begitu 
jika hal tersebut diperbolehkan saat menjadi lmam maka ia diperbolehkan 
lagi saat seseorang mendirikan shalat sendirian, dan jika hal itu 
diperbolehkan dalam shalat wajib maka ia lebih diperbolehkan dalam 
shalat sunnah. 

Hadits ini juga menunjukkan bahwa pakaian dan badan seorang anak 
kecil hukumnya suci, selama tidak ditemukan najis, juga menunjukkan 
bahwa perbuatan serupa itu di dalam shalat tidak membatalkan shalat, 
karena behau saat itu menggendong dan meletakkannya. 


595 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (516) dan Muslim (543) 


374 $ jSuBULUS-SALAM JiMPertama 

Pendapat di atas adalah pendapat As-Syafi’i, sedangkan ulama-ulama 
yang lainnya melarang perbuatan tersebut dengan cara mentakwil hadits 
di atas dengan berbagai cara yang jauh dari makna ashnya. Di antara mereka 
ada yang mengatakan bahwa hal tersebut khusus untuk Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam saja, atau bahwa hal itu terjadi karena Umamah 
merangkul atas kehendaknya sendiri tanpa kehendak dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, atau bahwa hal itu terjadi dalam keadaan 
darurat, atau bahwa hal itu telah dimansukh -dihapus hukumnya-, yang 
semua perkataan di atas adalah klaim tidak berdasarkan kepada dalil yang 
jelas. 

Ibnu Daqiq Al-’Id telah menjelaskan hal ini lebih luas lagi di dalam 
Syarh Al-’Umdah, kemudian kami perjelas lagi pada catatan pinggirnya. 


Ij—lisi ;1 Jl-j jlp *&' JJ 3 JJ^ ^ 1 i 

X- x- X’ 



214. Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, ‘Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Bunublab dua hewan hitam 
walaupun engkau dalam keadaan mendirikan shalat, yaitu ular dan 
kalajengking. ” (HR. Al-Arba’ah, dan Ibnu Hibban 
menshahihkannya) 596 


Tafsir Hadits 

Kata-kata ‘Al-Aswadan’ -dua hewan hitam- bermakna ular dan 
kalajengking. Apapun warna kedua hewan tersebut tidak khusus untuk 
ular dan kalajengking yang berwarna hitam saja, begitulah yang 
disampaikan oleh para ulama bahasa. 

Hadits ini merupakan dalil atas wajibnya membunuh ular dan 
kalajengking pada saat seseorang menunaikan shalat, karena itulah makna 
dasar satu perintah, dan ada yang mengatakan bahwa hal itu hukumnya 
sunnah. 

Hadits ini juga menunjukkan bahwa semua usaha untuk membunuh 
keduanya tidak membatalkan shalat, baik usaha tersebut memerlukan 
sedikit maupun banyak gerakan, inilah pendapat kebanyakan ulama. 


596 (£4*L>) ShahihAbu Dawud (921) 



<=^Cn 'ab jShalat $ 375 


Sedangkan Al-Hadawiyah mengatakan bahwa hal teisebut 
membatalkan shalat, mereka mentakwil hadits ini bahwa orang tersebut 
harus keluar dari shalatnya terlebih dahulu, dan mengqiyaskan usaha 
tersebut dengan gerakan-gerakan yang lainnya yang mengharuskan 
seseorang keluar dari shalatnya, seperti menolong orang yang sedang 
tenggelam dan yang sejenisnya. 

Sedangkan ulama yang lainnya memerinci masalah ini dengan lebih 
terperinci, akan tetapi semua itu tidak berdasarkan kepada dahl yang 
shahih. 

Dan hadits di atas adalah dalil yang jelas untuk pendapat pertama. 
Hadits-hadits serupa dengan hadits ini ada duapuluh dua hadits, sedangkan 
di dalam As-Syarh disebutkan ada duapuluh enam hadits serupa. 

4. ^AB PEMBATAS (SUTRAH) ORANG YANG 
SEDANG SHALAT 


Jj-J'- 9 :Jl5 OjUJl ji “^pj A \ 0 

l r* (jX j+> jllJl pik; J aIIp Asl 

*„ -i* x •' ' ' »" « > ' °. f o >'. .*»' , , ' ° i ' 's', ° ° 

(J -Ol jA J I j=>- (joojl jl jlSsJ j*JVI 

Cr- —*0' j* (J .cJjUOJ ^Ai\j 

. ' ,j> 


215. Dari Abu Juhaim bin Al-Harits ILadhiyallahu Anhu ia berkata, 
Tkasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seandainya 
seseorangyang lewat di hadapan seseorangyang sedang menunaikan shalat 
mengetahui seberapa dosa yang ia tanggung, tentulah jika ia berhenti 
selama empat puluh lebih baik baginya dari pada harus lewat di hadapan 
orang tersebut. ” (Muttafaq Alaih, lafazh ini adalah lafazh Al- 
Bukhari) 597 Disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar dari jalur lain, 
,c Empat puluh musim gugur. ’* 98 


5,7 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (510) dan Muslim (507) 
598 Musnad AI-Ba^gar (9/239) 



376 $ J^UBULUS-SALAM JilidPertama 

Biografi Perawi 

Abu Juhaim yakni Abdullah bin Juhaim, dan ada yang mengatakan bahwa 
namanya ialah Abdullah bin Al-Harits bin As-Shammah Al-Anshati. Ia 
menwayatkan dua hadits yang keduanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan 
Muslim, kedua hadits tersebut ialah hadits uu dan hadits yang berkenaan 
dengan mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang air kecil. 
Dalam hal ini Abu Dawud menguatkan bahwa perawi hadits tersebut adalah 
Abu Al-Juhaim bin Al-Harits bin As-Shammah. Namun ada yang 
mengatakan bahwa perawi kedua hadits di atas adalah dua orang yang 
berbeda, perawi hadits mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang 
air kecil adalah Abdullah bin Al-Harits sedangkan perawi hadits nomor ini 
adalah AbduUah bin Juhaim. 

Penjelasan Kalimat 

“Seandainya seseorangyang lewat di hadapan seseorangyang sedang menunaikan 
shalat mengetahui seberapa dosa yang ia tanggung (lafazh <?'}'''cg tidak terdapat 
dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Hajar menjelaskan di dalam 
Fath Al-Bari, “Sesungguhnya lafazh tersebut tidak terdapat di dalam riwayat 
Al-Bukhari kecuali dalam riwayat beberapa perawi, yang mana para perawi 
tersebut tidak dianggap sebagai ulama.” Selanjutnya ia berkata, Dan 
merupakan aib bagi At-Thabari yang menisbahkannya kepada Al-Bukhari 
dalam kitab Al-Ahkaam, begitu pula ia merupakan aib bagi pengarang kitab 
Al-’Umdah yang menisbahkannya kepada Al-Bukhari dan Muslim.” 

Akan tetapi, anehnya di sini Ibnu Hajar menisbahkannya kepada Al- 
Bukhari dan Mushm, dengan begitu ia telah jatuh ke dalam permasalahan 
yang menimpa pengarang kitab Al-’Umdah ). 

La/a^h, ‘Tentulah jika ia berhenti selama empat puluh lebih baik baginya dari 
pada harus lewat di hadapan orang tersebut (dalam hadits di atas tidak dijelaskan 
maksud empat puluh, yang kemudian dijelaskan di dalam hadits Al-Bazzar 
dari perawi yang sama dengan sanad selain sanad Al-Bukhari dan Muslim) 
empatpuluh musim gugur (yakni empat puluh tahun).” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dalil atas haramnya berlalu di hadapan seseorang 
yang sedang mengerjakan shalat, yaitu antara tempat ia meletakkan 
keningnya saat sujud hingga tempat ia menapakkan kedua telapak 
kakinya, dan ada yang mengatakan batasan yang lain. 

Larangan ini bersifat umum untuk setiap orang yang sedang 
menunaikan shalat, baik ia mengerjakan shalat wajib atau shalat sunnah, 
ia shalat sebagai imam atau sedang mengerjakan shalat sendirian. 



^J^ClTAB$HALAT $ 377 


Ada yang mengatakan bahwa latangan ini berkenaan khusus dengan 
orang yang sedang menjadi imam atau sendirian, tidak berkenaan dengan 
makmum, yang mana seseorang yang lewat di hadapannya tidak 
dipermasalahkan, karena sutrahnya (batasnya) adalah sutrah imamnya, 
atau imamnya adalah sutrahnya. Pendapat ini dibantah dengan jawaban 
bahwa tujuan disyariatkannya sutrah adalah untuk menghilangkan kondisi 
yang tidak mengenakkan dari orang yang sedang mendirikan shalat, bukan 
dari orang yang akan lewat. Kemudian zhahir larangan ini khusus untuk 
mereka yang berlalu atau lewat, tidak berkaitan dengan orang yang sengaja 
berdiri, duduk atau tiduran di hadapan orang yang sedang mengerjakan 
shalat. Akan tetapi jika kita tihk dari alasan dari larangan tersebut, yaitu 
adanya gangguan terhadap orang yang sedang mengerjakan shalat maka 
berdiri, duduk atau tiduran semakna dengan orang yang lewat di 
hadapannya. 


' A 


(d- aILp aS)! :cJli LfiP 4J)t IAj\s- Jp . Y ^ 

•J— 4 J—^ : J^ 8Jp 25ji ojjP 

' ” * S ® ^ 

■** J ® ' 0 f 


216. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, “Pada perang Tabuk, 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang sutrah orang 
jang sedang mendirikan shalat, maka beliau menjawab, “Bagaikan ujung 
akhir pelana. ” (HR. Muslim) 599 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menganjurkan orang yang sedang mendirikan shalat untuk 
membuat sutrah, pahng tidak seperti ujung akhir sebuah pelana yang kira- 
kira setinggi dua pertiga hasta, dan hal itu boleh menggunakan benda 
apapun yang ia dirikan di hadapannya. 

Menurut para ulama, hikmah dari anjuran untuk membuat sutrah ini 
ialah untuk membatasi pandangan dari apa-apa yang ada diseberang sutrah 
dan menjadi tanda bagi orang yang akan lewat di dekatnya. Berdasarkan 
hal ini maka sutrah berupa garis saja tidak cukup, walaupun hal itu telah 
disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 600 , akan 


599 (C**"') Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (500) 

600 (L&Se) DhaijAbu Dawud (689-690) 



378 $ jjiiUBULUS-SALAM JilidPertama 

tetapi hadits tersebut dhaif dan muththarib, namun Ibnu Hajar 
menghasankannya dan membantah pendapat yang mengatakan bahwa 
hadits tersebut adalah hadits muththarib. Ahmad berpendapat dengan 
hadits ini, ia berkata, “Garis cukup sebagai sutrah.” 

Hendaklah orang yang sedang mendirikan shalat tersebut mendekat 
ke arah sutrahnya, sehingga jarak antara dirinya dan sutrah tersebut tidak 
lebih dari tiga hasta, jika orang tersebut tidak mendapatkan batangan 
kayu, maka ia bisa mengumpulkan bebatuan, debu atau barang bawaannya. 

An-Nawawi berkata, “Para ulama menganjurkan untuk mendekat ke 
arah sutrahnya, sekadar bisa untuk sujud saja, begitu pula jarak antara 
barisan dalam shalat.” 

Anjuran untuk mendekat ke arah sutrah beserta hikmahnya telah 
dijelaskan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang 
lainnya dari Sahl bin Abu Hatsamah secara “Jika seseorang dari 

kalian sedang mengerjakan shalat ke arah sutrahnya maka hendaklah ia mendekat 
kepadanya, agar setan tidak bisa memotong shalatnya” <m , dalam hadits keempat 
dalam bab ini akan membahas hal senada. 

Akan tetapi pendapat yang mengatakan bahwa ukuran minimal satu 
sutrah adalah setinggi ujung akhir pelana dibantah oleh hadits berikut 
ini. 


4 - Is- JJli :JlS ,^4^' '^ U> ®^ ^ V 


217. Dari Sabrah bin Ma’bad Al-Juhani ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Hendaklah seorang dari kalian membuat 
sutrah dalam shalatnya walaupun hanya dengan anak panah. ’” (HR. 
Al-Hakim) 602 


Biografi Perawi 

Sabrah bin Ma’bad Al-Juhani tinggal di Madinah dan ia termasuk 
orang-orang Bashrah. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini memerintahkan untuk membuat sutrah, yang kemudian 
jumhur ulama membawa perintah tersebut kepada makna mandub atau 

601 (&p+) Shahih Ahu Dawud (695) 

Jjy*) Dhaij Al-Jami (801) 


<=^Ajtab$halat $ 379 


sunah, yang faidahnya telah Anda ketahui bahwa dengan keberadaannya 
—sutrah-, maka shalat seseorang tidak akan terpotong oleh apapun. 
Sedangkan apabila tidak membuat sutrah, maka bisa jadi shalatnya akan 
terpotong oleh hal-hal yang akan kami sebutkan mendatang. 

Ungkapan behau, . .walaupun hanya dengan anak panah ” menunjukkan 
bahwa sutrah tersebut bisa tebal maupun tipis dan tidak dibatasi oleh 
bentuk ujung akhir pelana. 

Kemudian para ulama menganjurkan sebaiknya orang tersebut 
membuat sutrah agak ke sebelah kanan atau kirinya tidak berada tepat 
didepannya. 


Jj^j JlS : JlS Zj> &\ 'j J\ x u 

J—^ 4 —(*J bl- |«il~Jl J*-^Jl ^jaij IjJ 

.o-j~b-Jl I («.JSsJlj jUj»J|j s(>Jl — JJ^Jl 

.;x: >>( . >& 0 i 


218. DariAbu Dpar Kadhiyallahu Anhu ia berkata, “Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Akan memotong shalat seorang lelaki 
muslim —apabila di hadapannya tidak terdapat sesuatu seperti ujung 
akhirpelana- wanita, keledai dan anjing hitam. ” -(Al-Hadits)- Da/am 
hadits tersebutjuga disebutkan, “Anjing hitam adalah setan.” (HR. 
Muslim) 603 


Biograd Perawi 

“Akan memotong shalat seorang lelaki muslim (yakni merusaknya atau 
mengurangi pahalanya) apabila di hadapannya tidak terdapat sesuatu seperti 
ujung akhirpelana (ini sebagai contoh saja, karena sebagaimana yang telah 
Anda ketahui bahwa anak panah bisa juga digunakan sebagai sutrah) 
wanita (maksudnya ialah lewatnya seorang wanita di hadapannya akan 
memotong shalatnya) keledai dan anjing hitam. Al-Hadits (yakni 
selengkapnya hadits tersebut. Yang kelanjutannya ialah, “Saya bertanya, 
“Apa bedanya warna hitam dari warna merah, kuning atau putih?” Ia 
menjawab, “Wahai anak saudaraku, saya telah menanyakan hal serupa 
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian beliau bersabda, 
“Anjing hitam adalah setan .” 


603 (CA*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (510) 


380 $ jSuBULUS-SALAM JiMPertama 

Tafsir Hadits 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa i dan Ibnu 
Majah baik lebih ringkas maupun lebih panjang. 604 

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat seseorang yang tidak 
menggunakan sutrah akan terpotong oleh lewatnya hal-hal di atas, yang 
secara zhahir maksud terpotong disini ialah batal. 

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam hal mengamalkan hadits 
di atas, lalu ada yang berkata bahwa yang bisa memotong shalat seseorang 
ialah wanita dan anjing hitam saja, sedangkan keledai tidak memotongnya, 
berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas dalam masalah tersebut, “Bahwasanya 
behau berlalu di hadapan shaf atau barisan shalat dengan keledai, akan 
tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengulangi shalatnya 
dan tidak memerintahkan para shahabat untuk mengulangi shalatnya. 
HR. Al-Bukhari dan Muslim 605 , lalu para ulama tersebut memakai hadits 
ini sebagai batasan atau penjelas dari hadits nomor ini. 

Ahmad berkata, “Yang memotong shalat seseorang ialah anjing hitam 
saja, sedangkan keledai tidak memotong shalat tersebut berdasarkan hadits 
Ibnu Abbas di atas, sedangkan wanita juga tidak memotong shalat 
berdasarkan hadits dari Aisyah Radhiyallahu Anha yang diriwayatkan oleh 
Al-Bukhari, bahwasanya beliau berkata, “Suatu malam Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengerjakan shalat, sedangkan Aisyah 
berbaring di arah kiblatnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
hendak sujud behau menggamit kaki Aisyah maka ia menekuk kedua 
kakinya dan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri, behau 
menyelonjorkan kakinya kembali.” 606 

Dengan begitu, seandainya lewatnya seorang wanita memotong shalat 
seseorang tentulah berbaringnya Aisyah di hadapan beliau akan memotong 
shalatnya. 

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa shalat tersebut tidak 
akan terpotong atau batal oleh sesuatu apapun. Mereka mengatakan bahwa 
maksud hadits tersebut adalah berkurangnya pahala, bukan berarti batal, 
karena hati orang tersebut akan tersibukkan oleh sesuatu yang lewat 
tersebut. Dan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa hadits ini 
di mansukh (dihapus hukumnya) dengan hadits Abu Sa id, Shalat tidak 
akan terpotong oleh sesuatupun.” Hadits ini akan dibicarakan mendatang. 


604 Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (338), An-Nasa‘i (2/63-64) dan Ibnu Majah (952) 

605 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (76) dan Mushm (504) 

606 Takhrijnya telah disebutkan. 




<^(jTAB ^HALAT $ 381 


Ada hadits lain yang berbicara dalam masalah ini, “Bahwasanya shalat 
terpotong oleh orang Yahudi, orang Nashrani, orang Majusi dan babi.” 
Akan tetapi hadits ini dhaif, ia diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu 
Abbas, lalu Abu Dawud mendhaifkannya. 607 


.c_JsCJl Oji ,-o^kJ- JaSj . Y \\ 


219. Darinya juga, melalui y\bu Hurairah Radhiyallahu stnbu diriwayatkan 
hadits serupa tanpa menyebutkan anjing. m 


Tafsir Hadits 


Demikianlah yang tertuhs di dalam Bulugh Al-Maram, akan tetapi ketika 
saya membaca hadits tersebut saya dapati dalam riwayat Mushm ada lafazh 
anjing juga, 




‘Hal-hal berikut akan memotong shalat, yaitu wanita, keledai dan anjing, 
dan hal itu bisa dihindari dengan sesuatu seperti ujung akhirpelana.” 


. o * AJ o s > Os i ^ . . Jj . i , < 

Jji -0_pJ- <up 4»l ^J ^Lp J}\ ^p ^UJlj SjlS . T X 

ol^«Jl dJj . 0 1 


220. Dari Abu Dawud dan An-Nasa‘i melalui Ibnu Abbas diriwayatkan 
hadits serupa, tanpa menyebutkan akhirnya. Sedangkan lajasp wanita 
dikhususkan bagiyang sedang haidh , 609 


Tafsir Hadits 


Dalam riwayat Abu Dawud dari Syu’bah disebutkan, “Qatadah 
memberitahu kami, ia berkata, ‘Saya telah mendengar Jabir bin Zaid 
meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas —Syu’bah me.marfu Icannya- ia 
berkata, 


c-JSsJlj of Ji\ o*>UJl 


‘Wanitayang sedang haid dan anjing akan memotong shalat. ” HR. An-Nasa'i 
dan Ibnu Majah 610 , selain Abu Dawud. 


607 DhaijAbu Dawud (704) 

608 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (511) 

609 ShahihAbu Dawud (703) 

610 Takhrijnya telah disebutkan. 


382 $ JĔ)UBULUS-SALAM JtidPertcma 

Lafazh, ‘tanpa menyebutkan akhirnya’, yakni tidak menyebutkan 
tambahan yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah dalam riwayat Mus- 
hm, “dan hal itu bisa dihindari dengan sesuatu seperti ujung akhirpelana ”, dalam 
hal ini Ibnu Hajar telah menggunakan kata ganti ‘ a> —nya- walaupun ia 
belum sebutkan apa yang ia maksud, akan tetapi pastilah yang ia maksud 
adalah akhir dari hadits Abu Hurairah bukan akhir dari hadits Abu Dzar, 
karena kata ganti selalu kembah kepada yang pahng dekat. 

Kemudian saya memeriksa Sunan Abu Dawud, ternyata lafazhnya adalah, 
“Wanitayang sedang haidh dan anjing akan memotong shalat”, dengan demikian 
bisa juga yang behau maksud tanpa akhirannya di atas adalah tanpa akhiran 
hadits Abu Dzar, yakni “Anjing hitam adalah setan.” Karena ia telah 
menyebutkan lafazh hadits Abu Dzar tanpa menyebutkan lafazh hadits 
Abu Hurairah, walaupun tetap tidak menutup kemungkinan kembah kata 
ganti ‘ a> —nya- kepada kata ganti hadits Abu Hurairah. Wallahu Alam. 

Karena hadits ini adalah hadits shahih, maka kata-kata ‘wanita’ pada 
hadits sebelumnya harus dibatasi dengan kata-kata ‘wanita haidh’, 
berdasarkan kaidah ‘membawa yang muthlaq kepada yang muqayyad’, 
dengan demikian wanita yang berlalu tidak akan memotong shalat 
seseorang kecuali jika ia sedang haidh, sebagaimana kata-kata ‘anjing 
dibatasi dengan warna hitam pada beberapa hadits, sehingga anjing yang 
berlalu tidak akan memotong shalat seseorang kecuali jika ia berwarna 
hitam. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang berlaku dalam hukum ini 
hanyalah wanita yang sedang haidh atau anjing yang berwarna hitam 
berdasarkan kaidah ‘Hamlul muthlaq ‘alal muqayyad’. 


aiil Jli : Jli <up auI (_£j~l>J! (jpj . X X ^ 

Ai A' j ty j\ jb iii ji ii 

.OUali CJli <ijUlii f Oli A*ililii ^ 0' IbA 

/0 4 

•Jji j^i! uii I4 jI jj jjiiA 


221. Dari Abu Said Al-Khudri Kadhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, jika salah seseorang dari 
kalian ke arah sesuatu yang membatasinya dari manusia (sutrah), 
kemudian ada orangyang ingin berlalu di hadapannya maka hendaklah 
ia mendorongnya (menolaknya),jika orang tersebut tetap bersikeras maka 
hendaklah ia memeranginya karena sesungguhnya ia adalah setan. ” 




<=^ClTAB$HALAT $ 383 


(Muttafaq Alaih ) 611 Dalam riwayat lain disebutkan, 

“Sesungguhnya ada Qarin yang bersamanya. ’ ry12 

Penjelasan Kalimat 

‘Jika salah seseorang dari kalian ke arah sesuatu yang membatasinya dari 
manusia (pada pembahasan yang lalu telah kita bahas seberapa ukuranya 
dan berapa jarak antara orang tersebut darinya) kemudian ada orangyang 
ingin berlalu di hadapannya, maka hendaklah ia mendorongnya (menolaknya) 
(zhahir hadits ini menunjukkan bahwa hal itu hukumnya wajib) jika orang 
tersebut tetap bersikeras maka hendaklah ia memeranginya (zbahir hadits ini 
menunjukkan bahwa hal itu hukumnya wajib juga) karena sesungguhnya ia 
adalah setan (ini adalah alasan perintah untuk memeranginya atau sebab 
yang mendorong orang tersebut untuk bersikeras, atau bisa jadi ini adalah 
alasan untuk kedua hal tersebut). 

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah melalui Mushm, “ Sesungguhnya 
ada Qannyang bersamanya (yaitu setan yang selalu menyertai manusia dan 
tidak pernah berpisah darinya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al- 
Qamus). 

Ungkapan Ibnu Hajar tersebut mengisyaratkan seakan-akan tambahan, 
“Sesungguhnya ada Qarin yang bersamanya” diriwayatkan oleh Al-Bukhari 
dan Muslim dari Abu Said, namun saya tidak mendapatkanya di dalam 
Shahih Al-Bukhari, akan tetapi saya mendapatkannya di dalam Shahih 
Muslim dari Abu Hurairah. 613 

Tafsir Hadits 

Hadits ini bisa dipahami bahwa jika seseorang mengerjakan shalat tidak 
menggunakan sutrah, maka ia tidak boleh mendorong orang yang akan 
lewat dihadapannya. 

Al-Qurthubi berkata, “Orang tersebut menolaknya dengan isyarat dan 
tolakan yang lembut, jika orang yang akan lewat tersebut tetap bersikeras 
maka ia boleh memeranginya, yaitu menolaknya dengan lebih keras lagi, 
dan para ulama telah berijma’ bahwa dalam memerangi orang tersebut 
tidak perlu menggunakan senjata, karena hal itu akan bertentangan dengan 
makna shalat yakni untuk terpaku kepada shalat, menyibukkan diri 
dengannya dan khusyu’ dalam menunaikannya.” 


611 (C^) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (509) dan Muslim (505) 

612 (&y’) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (506) dari Ibnu Umar. 

613 (C^) Takhrij di atas. 


384 $ jĔ)UBULUS-SALAM JiMPertama 

Beberapa kelompok berpendapat bahwa orang yang sedang mendirikan 
shalat tersebut boleh memeranginya dengan cara apapun sesuai dengan 
zhahir hadits, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut 
boleh memeranginya dengan sumpah serapah tidak sesuai dengan lafazh 
hadits di atas, dan hal ini didukung oleh apa yang telah dilakukan oleh 
Abu Said terhadap seorang pemuda yang hendak berlalu dihadapannya. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Shahh As-Samman, ia 
berkata, “Pada hari Jumat saya melihatAbu Said Al-Khudri sedang mengerjakan 
shalat ke arah sesuatu sebagai pembatasnya dari manusia (sutrah), lalu seorang 
pemuda dari Bani Abu Mu’aith ingin berlalu di hadapannya, maka Abu Said 
mendorong pemuda tersebut pada dadanya, kemudian pemuda melihat sekeliling, 
akan tetapi ia tidak mendapati jalan lain kecuali jalan itu, maka pemuda itu 
Jpembali ingin berlalu di hadapan Abu Said, maka ia mendorong pemuda tersebut 
dengan lebih keras lagi. ” Al-Hadits. 

Ada yang mengatakan bahwa orang tersebut hendaklah mendorongnya 
dengan lembut, jika tetap bersikeras maka ia boleh mendorongnya dengan 
lebih keras lagi, bahkan jika hal tersebut menyebabkan kematian seseorang 
yang akan berlalu itu ia tidak bersalah, karena syariat telah membolehkan 
untuk memeranginya. 

Perintah dalam hadits tersebut walaupun zhahirnya menunjukkan 
kepada hukum wajib, namun An-Nawawi berkata, “Saya tidak mengetahui 
seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hukum menolak ini adalah 
wajib, bahkan teman-teman kami dengan terang-terangan mengatakan 
bahwa perintah tersebut bermakna mandub, namun kemudian Ibnu Hajar 
menyampaikan bahwa Ahlu Zhahir berpendapat bahwa perintah tersebut 
adalah wajib. 

Ungkapan beliau, “Dia adalah setari’ menunjukkan bahwa tingkah laku 
orang tersebut berasal dari setan yang berkeinginan untuk menganggu 
orang yang sedang mendirikan shalat tersebut, sekahgus menunjukkan 
bahwa diperbolehkan mencap setan kepada orang yang berusaha untuk 
mengganggu orang yang sedang mendirikan shalat atau mengacaukannya 
dalam masalah agama, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman 
Allah Ta’ala, 

. yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin..” (QS. Al- 
An’am: 112) maksud ayat tersebut ialah bahwa yang menyebabkan mereka 
melakukan tersebut adalah setan, dan hal ini didukung oleh hadits Mus- 
lim, “ Sesungguhnya ada Qarin yang bersamanya.” 

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah hikmah 
diperintahkannya untuk mendorong atau menolaknya. Ada yang berkata 






<=^Cttab jShalat $ 385 


bahwa hikmahnya ialah untuk menyelamatkan orang yang akan lewat 
tersebut dari dosa, dan ada yang mengatakan bahwa hikmahnya ialah 
karena dengan berlalunya seseorang dihadapannya maka akan 
mengganggu shalatnya, dan inilah pendapat yang lebh kuat, karena 
kepentingan orang yang sedang mendirikan shalat dalam menjaga 
shalatnya lebih besar dari pada kepentingannya untuk menyelamatkan 
seseorang dari dosa. 

Menurut saya, jika dikatakan bahwa hikmah dari perintah tersebut untuk 
keduanya maka tidaklah begitu aneh, karena ungkapan behau, “Seandainya 
seseorangyang lewat di hadapan seseorangyang sedang menunaikan shalat tahu... ” 
mengisyaratkan bahwa di antara hikmahnya ialah menyelamatkan orang 
tersebut dari dosa, sedangkan hikmah untuk menjaga kesempumaan shalat 
orang yang sedang mengerjakan shalat diisyaratkan orang hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dari Ibnu Umar, “Seandainya seseorang yang 
sedang mengerjakan shalat mengetahui seherapa besar pahala yang berkurang akibat 
lewalnya seseorang di hadapannya, tentulah ia akan shalat ke arah sesuatu yang 
membatasiinya dari manusia (sutrah ).” Begitu pula Ibnu Abu Syaibah 
meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, Sesungguhnya berlalu di hadapan seseorang 
yang sedang mengerjakan shalat akan menghilangkan setengah dari shalatnya. ”Kedua 
hadits tersebut hukumnya marju ’ walaupun keduanya mauquf. Hadits pertama 
berkenaan dengan orang yang mengerjakan shalat tanpa sutrah, sedangkan 
hadits kedua bersifat umum, baik menggunakan sutrah atau tidak, kemudian 
hadits yang umum dibawa ke makna hadits yang khusus. 

Sedangkan orang yang telah menggunakan sutrah, maka berlalunya 
seseorang di hadapannya tidak akan mengurangi pahalanya sebagaimana 
yang dengan jelas telah disebutkan di dalam hadits di atas, dengan demikian 
perintah untuk mendorong orang yang akan lewat tersebut adalah untuk 
mengamalkan kaidah Inkarul Mungkar (mengingkari kemungkaran) karena 
perbuatan tersebut melanggar perintah agama, maka perintah tersebut 
dimulai dari yang ringan sebelum yang berat. 


— <*j <uip <us! jss! J j jl <up <osl S y,'j& > ^jp-j . Y Y Y 

jiJ oli \ s-l-Lj ^lil :Jli 

j* l^ 8 jJas 'jj UaJ- lJtp aJJ jj jlj ijap .>U 

° * ° \' -.i 4 ■* *' 4 - " ' k' * *\' *,' 1 f <• f t, , , 

. o / ✓ 

X + I 0, * ✓ X ^ 9 j' 

j* Ji Cr* 



386 4 $UBULUS-SALAM JiBdPertama 

222. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Jika salah seorang dari kalian 
mendirikan shalat maka hendaklah ia meletakkan sesuatu di 
hadapannya, jika ia tidak mendapati sesuatu maka hendaklah ia 
mendirikan sebatang tongkat, jika tidak, maka hendaklah ia 
menggariskan satu garis, maka apapunyang berlalu di hadapannya tidak 
akan membahayakannya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, 
kemudian Ibnu Hibban menshahihkannya, dan tidak betul 
orang yang menganggapnya hadits mudhtharib, akan tetapi 
ia adalah hadits hasan) 614 

Tafsif Hadits 

Disebutkan di dalam Mukhtashar As-Sunan, “Sufyan bin Uyainah 
berkata, “Kami tidak mendapatkan apapun yang memperkuat hadits ini, 
dan hadits ini tidak diriwayatkan kecuali melalui satu jalur ini.” Jika Ismail 
bin Umaiyyah menyampaikan hadits ini selalu bertanya, “Apakah kahan 
mempunyai sesuatu yang bisa memperkuat hadits ini?’ Dan As-Syafi’i 
telah mengisyaratkan bahwa hadits ini adalah hadits dhaif. Al-Baihaqi 
berkata, “Hadits ini boleh dipakai dalam hukum seperti ini, Insya Allah.” 

Hadits ini menunjukkan bahwa sutrah bisa dibuat dari apapun, dalam 
Mukhtashar As-Sunan disebutkan, “Sufyan bin Uyainah berkata, “Saya telah 
melihat Syuraik mendirikan shalat Ashar di satu lapangan lalu ia 
meletakkan pecinya di hadapannya.” Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih 
Muslim diriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, “Bahwasanya Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan hewan tunggangannya secara melintang 
di hadapannya lalu beliau mendirikan shalat ke arahnya. ” 615 Dan telah 
diterangkan bahwa jika seseorang tidak mendapatkan apapun yang bisa 
digunakan sebagai sutrah, ia bisa mengumpulkan pasir atau bebatuan. 
Kemudian Ahmad menganjurkan agar garis yang digunakan untuk sutrah 
tersebut berbentuk melengkung seperti bulan sabit. 

Lalu ungkapan behau, “Apapun yang berlalu di hadapannya tidak akan 
membahayakannya ”, mengisyaratkan bahwa jika orang tersebut tidak 
membuat sutrah apapun yang berlalu di hadapannya akan 
membahayakannya, baik berkurangnya pahala shalatnya atau 
membatalkannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits terdahulu 
bahwa ia akan memotong, walaupun kata-kata memotong tersebut 
diperselisihkan maknanya. 


614 Dhaij Al-Jami ’ (569) 

615 (0*•"*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (507) dan Mushm (502) 


<==^ClTAB JjĔ)HALAT 0 387 


Hal ini berlaku jika orang tersebut mengerjakan shalat sendirian atau 
berlaku sebagai imam, tidak sebagai makmum, karena imamnya adalah 
sutrahnya atau bahwa sutrah imamnya adalah sutrah baginya sebagaimana 
yang telah kami jelaskan, yang mana Al-Bukhari dan Abu Dawud telah 
membuat bab khusus dalam masalah ini. At-Thabrani menyebutkan di 
dalam J\l-y\usath dari hadits Anas secara marfu\ “Sutrah imam adalah sutrah 
untuk orangjang herada di belakangnya. ” 616 Walaupun hadits tersebut adalah 
hadits dhai£ 

Ketahuilah bahwa perintah dalam hadits ini bersifat umum, yakni 
perintah untuk menggunakan sutrah ini ditujukkan baik kepada orang 
yang mendirikan shalat di alam terbuka maupun dalam ruang tertutup. 
I elah diriwayatkan, “Bahwasanya jika beliau shalat ke arah suatu tembok beliau 
membuat jarak antara dirinya dan tembok kira-kira selebar jarakyang mungkin 
untuk dilewati seekor kambing. ” 617 Artinya beliau tidak terlalu jauh dari 
tembok tersebut, bahkan behau memerintahkan untuk mendekat ke arah 
sutrah, dan jika behau mendirikan shalat ke arah satu tiang, sebatang 
ranting atau ke arah satu pohon behau menjadikannnya di sisi kanan atau 
sisi kiri, tidak berada tepat di tengahnya, dan dalam perjalanan biasanya 
behau menancapkan pedang atau pisau kecil, kemudian beliau mendirikan 
shalat ke arahnya, maka benda tersebut menjadi sutrahnya, dan kadang 
behau meletakkan hewan tunggangannya secara mehntang di hadapannya 
kemudian mendirikan shalat ke arahnya. Berpijak kepada hal ini, kemudian 
As-Syafi’iyah mengqiyaskan hamparan sajadah, dengan satu persamaan 
bahwa kedua-duanya memberitahu orang yang sedang berlalu akan 
keberadaannya, dan ini adalah pendapat yang benar. 


LS^-^ ^ J l£jJ>J| AjcJ ^jI j . Y Y V 

C* Ijs-j^lj V I«J aIIp aS)I 


f o /c . sO 

-I 


* ' 0 S' ✓ Jl 



223 . Dari Abu Said Al-Khudn Kadhiyallahu Anhu berkata, “Kasulullah 
_ Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat tidak akan terpotong 
oleh apapun, dan hindarilah semampumu. ” (HR. Abu Dawud, dan 
di dalam sanad lemah) 618 


(£*» «■> ) Dhaij Al-Jami’ (3250) 

(C^) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (496) dan Muslim (508) 
DhaijAbu Dawud (719) 


388 0 jSuBUL US-SALAM JiMPertama 

Biografi Perawi 

Dalam Mukhtashar Sunan disebutkan bahwa di dalam sanadnya terdapat 
seseorang bernama Mujalid, yakni Ibnu Said bin Umair Al-Hamadani Al- 
Kufi. Ia telah dikomentari oleh banyak ulama. Muslim telah meriwayatkan 
satu hadits melalui orang tersebut akan tetapi disertai oleh rekan-rekan 
As-Sya’bi. Ad-Daraquthni juga telah meriwayatkan satu hadits melalui 
orang tersebut dari Anas dan Abu Umamah 619 , At-Thabrani telah 
meriwayatkan hadits melalui orang tersebut dari Jabir, namun sanadnya 
lemah (dhaif). 

Tafsir Hadits 

Hadits ini bertentangan dengan hadits Abu Dzar, yang menjelaskan 
bahwa shalat seseorang yang tidak menggunakan sutrah bisa terpotong 
oleh lewatnya wanita, keledai dan anjing hitam. 620 

Karena pertentangan kedua hadits di atas maka para ulama berbeda 
pandangan dalam masalah ini, lalu ada yang mengatakan bahwa maksud 
hadits Abu Dzar ialah mengurangi pahalanya karena hati orang tersebut 
akan terganggu dari kekhusyuannya dikarenakan hal yang lewat tersebut, 
sedangkan maksud tidak terpotong di dalam hadits Abu Said ini ialah 
tidak batal, yakni tidak ada apapun yang bisa membatalkan shalat 
seseorang, walaupun ada hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya. 

Kemudian ada ulama lain yang berpendapat bahwa hadits Abu Said 
menghapus hukum hadits Abu Dzar, akan tetapi pendapat mi lemah, 
karena tidak boleh memberlakukan nasakh (penghapusan hukum) jika 
kedua dalil tersebut bisa dikompromikan, dan tidak boleh memberlakukan 
hukum nasakh kecuah jika telah diketahui tanggal atau waktu keluarnya 
kedua hadits tersebut, dan tidak ada yang tahu hadits yang manakah yang 
lebih dahulu keluar. Apabila tidak mungkin memberlakukan hukum nasakh 
maka harus memberlakukan kaidah tarjih (mengamalkan dahl yang lebih 
kuat), dan jelas bahwa hadits Abu Dzar lebih kuat, karena ia diriwayatkan 
oleh Mushm dalam Shahihnya., sedangkan hadits Abu Said adalah hadits 
dhaif. 

5, ^AB ANJURAN BERSIKAP KHUSYU’ DALAM 
SHALAT 

Dalam Al-Qamus dijelaskan bahwa arti khusyu’ ialah khudhu (tunduk), 
atau hampir seperti itu, karena kata tunduk berkenaan dengan perbuatan 

619 Sunan Ad-Daraquthni (1/367-368) 

620 Telah ditakhrij. 





TAB j£)HALAT $ 389 

badan, sedangkan kata khusyu’ berkenaan dengan suara, pandangan, 
ketenangan dan perasaan rendah. 

Dalam As-Syarh dijelaskan bahwa khudhu’ (tunduk) kadang berasal dari 
dalam hati dan kadang berasal dari badan, seperti tunduk dalam 
ketenangan. Al-Fakhrur Razi mengatakan bahwa keduanya harus 
diperhatikan, demikian ia sebutkan di dalam tafsirnya. 

Di antara ungkapan yang menunjukkan bahwa khusyu’ berasal di dalam 
hati ialah hadits Ah Radhiyallahu Anhu, “Kekhusyu’an adalah di dalam 
hati.” HR. Al-Hakim. 

Menurut saya, di antara hal yang mendukung pendapat itu ialah 
hadits yang berbunyi, “Jika hati orang ini khusyu’pastilah anggota badannya 
akan khusyu’ (tenang) pula.” b2X Juga disebutkan di dalam doa memohon 
perlindungan, “Saya berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak 
khusyu’.” 622 

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya di dalam 
shalat, namun jumhur ulama mengatakan bahwa ia tidak wajib. Al-Ghazali 
telah menjelaskannya dengan panjang lebar di dalam Ihya‘ Ulumuddin dan 
menyebutkan dalil-dalil yang mewajibkannya. Kemudian An-Nawawi 
mengklaim para ulama telah berijma’ bahwa ia tidak wajib. 


A \ r / / , 

y ^ Ijij* Jpj . T T £ 

LJliij ,4p j£‘j yw ‘J 






224 . Dari Abu Hurairah Kadhiyallahu Anhu ia berkata, “Bahwasanya 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang orang laki-laki 
mengerjakan shalat dengan berkacakpinggang. ” (Muttafaq Alaih, dan 
lafazh dari Muslim) 623 Artinya, yaitu seseorang meletakkan 
tangannya pada pinggangnya. 


Penjelasan Kalimat 

“Bahwasanya Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (ungkapan ini adalah 
ungkapan berita dari Abu Hurairah, dan beliau tidak menyebutkan ucapan 


621 (U*>) Dhaij Al-Jami’ (4821) 

622 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (2722) 

625 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1220) dan Muslim (545) 


390 $ jĔ)UBULUS-SALAM JiMPertama 

Rasul ulla h Shallallahu Alaihi wa Sallam saat itu, namun hukumnya tetap 
marfuu *) melarang orang laki-laki mengerjakan shalat dengan berkacak pinggang 
(demikian pula halnya dengan wanita).” 


Tafsir Hadits 

Ibnu Hajar menjelaskan maksud hadits ini, yakni seseorang meletakkan 
tangan pada pinggangnya, baik tangan tersebut tangan kanan maupun 
tangan kiri, atau bahkan kedua-duanya. Akan tetapi penjelasan ini 
bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qamus mengenai 
hadits, “Al-Mukhashirun (Orang-orang yang mendirikan shalat malam), 
pada wajah-wajah mereka terdapat cahaya.” 624 Ai-Mukhashirun artinya, 
orang-orang yang mendirikan shaiat malam, jika mereka merasa lelah 
mereka meletakkan tangan pada pinggang mereka. 

Namun saya tidak mendapati takhrij hadits ini, seandainya hadits 
tersebut shahih, maka jalan untuk mengkompromikan kedua hadits 
tersebut ialah sebagai berikut, yaitu meletakkan tangan pada pinggang 
tersebut dilarang jika tidak didorong oleh rasa lelah, sebagaimana yang 
terdapat dalam tafsir hadits tersebut. Hanya saja tafsir ini bertentangan 
dalam penjelasan An-Nihayab, yaitu bahwa yang dimaksud dalam hadits 
kedua ini ialah mereka itu ialah orang-orang yang telah beramal shalih, 
dan mereka bersandarkan kepada amal shalih tersebut. Disebutkan dalam 
Al-Qamus, Al-Khashirah, artinya As-Sjakilah (pinggang atau pinggul). 

Makna yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah makna yang 
banyak dipakai oleh banyak orang. Ada juga orang yang mengatakan bahwa 
arti Al-Khashirah ialah tongkat untuk bertelekan padanya. Ada juga yang 
mengatakan bahwa artinya ialah, jika seseorang menyingkat satu surat 
Al-Qur‘an dengan cara membaca satu atau dua ayat dari akhir surat 
tersebut. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya ialah 
orang yang menyingkat shalatnya dengan cara mempercepat berdiri, ruku’, 
sujud dan hal-hal yang lainnya. 

Hikmah dari larangan ini disebutkan di dalam hadits berikut ini. 


dUi of :lOii ^3 ,1f . X Y o 


624 Lihat Faidh Al-Qadir (6/302) 



<=Z^JTAB $HALAT $ 391 


225. Dalam Shahih Al-Bukhari, dari Aisjah Radhiyallahu Anha, 
“Bahwasanja tingkah laku seperti itu adalah tata cara orang Yahudi 
dalam mengerjakan shalat mereka. ’ r ‘ 25 

Syarah Hadits 

Kita telah dilarang untuk menyerupai mereka dalam segala hal. Jadi 
hikmah dari larangan tersebut bukanlah apa yang telah disebutkan oleh 
orang-orang bahwa hal itu adalah perbuatan setan, atau karena saat Ibhs 
dikeluarkan dari surga ia bertingkah laku seperti itu, atau karena perbuatan 
itu adalah perbuatan orang-orang yang sombong, karena pendapat- 
pendapat ini hanyalah perkiraan semata, dan tentunya apa yang telah 
disampaikan oleh seorang shahabat lebih benar karena ia lebih tahu 
tentang sebab munculnya hadits tersebut, dan hadits tersebut bisa jadi 
adalah hadits marfu\ Jika demikian halnya, maka ia adalah pokok dari 
permasalahan, dan selanjutnya apa yang telah dicantumkan di dalam kitab 
Shahih, harus lebih dikedepankan dari pada atsar dari ucapan orang lain. 

Ibnu Hajar menyebutkan hadits ini (hadits berkacak pinggang) dalam 
bab khusyu’ mengisyaratkan bahwa posisi berkacak pinggang bisa 
menghilangkan kekhusyu’an. 


bj : Jli jii-j 4^ <uil y I 0! iil J Y1 

8 /• / £ o s s s A y A o 

- r - ) cPdCp IjU7 01 <U 1 


o. 

.aJLp 


226. Dari Anas Radhijallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, jika makan malam telah disajikan maka 
mulailah dengannja, sebelum kalian mendirikan shalat Maghrib. ” 

(Muttafaq Alaih ) 626 


Tafsir Hadits 

Ada riwayat lain yang tidak mengkhususkan shalat Maghrib saja, namun 
berkenaan dengan semua shalat, kemudian maknanya dibatasi oleh hadits 
nomor ini berdasarkan kaidah juhmalul muthlaq ‘alal muqayjad (hukum 
umum dibatasi atau dibawa ke hukum khusus). 

Ada juga riwayat yang menyebutkan, ‘jika makan malam telah diletakkan 
dan salah seorang dari kalian sedang berpuasa ...”, namun riwayat ini tidak 
membatasi atau mempersempit makna hadits di atas, berdasarkan 

6 ~’ (C^) (3458) Ibnu Hajar menyebutkan maknanya saja. 

626 (C^) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (672) dan Mushm (577) 



392 $ $UBULUS-SALAM JMdPertama 

pemahaman bahwa penyebutan hukum khusus yang bersesuaian tidak 
menghatuskan pembatasan atau pengkhususan, dalam kata lain 
penyempitan makna. 

Hadits ini menunjukkan wajibnya mendahulukan makan malam atas 
shalat Maghrib jika telah disediakan. Lalu jumhur ulama membawa 
hukumnya kepada hukum mandub. Sedangkan Ad-Dzahiriyah berpendapat 
bahwa hukumnya adalah wajib, sehingga shalat dianggap batal jika 
didahulukan atas makan malam yang telah siap, berdasarkan dzahir hadits 
di atas. 

Hadits ini juga menunjukkan keharusan mendahulukan makan malam 
secara umum, baik orang tersebut merasa lapar atau tidak, baik orang 
tersebut mengkhawatirkan rusaknya makanan atau tidak, baik makanan 
tersebut makanan ringan atau makanan berat. 

Di sana terdapat banyak penjelasan yang sebenarnya tidak berdasarkan 
kepada dalil apapun, dalam rangka menemukan illah suatu motivasi di 
bahk perintah tersebut, kemudian ada dari mereka berkata, “Jllahnya. ialah 
terganggunya konsentrasi orang yang sedang shalat karena keberadaan 
makanan tersebut, sehingga ia akan kehilangan kekhusyu’an.” Namun 
ucapan ini tidak berdasarkan kepada dalil apapun, kecuali beberapa 
shahabat, yang mana Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Abu Hurairah 
dan Ibnu Abbas, “Bahwa keduanya sedang menyantap makanan dan di 
dalam perapian masih ada daging panggang, kemudian seorang muadzin 
hendak mengumandangkan adzan, maka Ibnu Abbas mencegahnya, 
“Janganlah tergesa-gesa, kami tidak akan berdiri (untuk mendirikan shalat) 
sedangkan di dalam hati kami ada keinginan kepadanya (daging 
tersebut).” 627 Dalam riwayat lain disebutkan, “Agar daging tersebut tidak 
muncul dalam benak kami saat kami sedang mendirikan shalat.” Behau 
juga meriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali Uadhiyallahu Anhuma, 
bahwasanya ia berkata, “Makan malam sebelum shalat akan 
menghilangkan hawa nafsu tercela.” 628 Riwayat-riwayat ini mengisyaratkan 
bahwa Illah dari perintah ini adalah apa yang telah mereka sebutkan di 
atas. 

Demikianlah, jika waktu shalatnya masih lapang. Sedangkan apabila 
waktunya tinggal sedikit sehingga apabila makam malam didahulukan 
waktu shalat pun akan habis, maka dalam masalah ini ada beberapa 
pendapat. 

Pendapat Pertama\ Makan malam harus didahulukan, bahkan walaupun 
harus kehilangan kesempatan untuk menunaikan shalat pada waktunya, 

627 MushannaJ Ibnu Abi Syaibah (2/184) 

628 Ibid. 


^oAhtab jShalat $ 393 


hal ini agar bisa mendirikan shalat dengan khusyu’. Pendapat ini adalah 
pendapat mereka yang mengatakan bahwa khusyu’ dalam shalat hukumnya 
wajib. 

Petidapat Kedua ; Shalat didahulukan untuk menjaga kehormatan waktu 
tersebut, dan inilah pendapat jumhur ulama. 

Kemudian datangnya jamuan makan malam merupakan alasan syar’i 
untuk tidak mengikuti shalat berjamaah, bagi mereka yang mewajibkan 
shalat berjama’ah. 

Ungkapan behau, “Maka mulailah dengannya ” bisa dipahami bahwa jika 
kedatangan waktu shalat saat seseorang sedang menyantap makanannya, 
maka hendaklah ia tidak berlama-lama, telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, 
bahwasanya jika makan malamnya telah tiba dan behau mendengar bacaan 
di dalam shalat, behau tidak berdiri hingga menyelesaikan makannya. 

Lalu hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi diqiyaskan kepada 
makan, karena jika hal itu lebih urgen ia harus didahulukan. 




*)\ L)li J\ lil IjUJj 

J' °*^-lj .iljj 4-^b-Jl eljj .<qprljJ 

^ ' y 


227. Dare' ./1/w Dy^r Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Jika salah seorang dari kalian mendirikan 
shalat maka hendaklah ia tidak mengusap kerikil, karena rahmat 
terdapat di hadapannya. ” (HR. Al-Khamsah dengan sanad 
shahih) 629 Kemudian Ahmad menambahkan, “Satu saja atau 
biarkan saja. ” 630 


Penjelasan Kalimat 

“Jika salah seorang dari kalian mendirikan shalat maka hendaklah ia tidak 
mengusap kerikil (dari wajahnya atau dari tempat sujudnya) karena rahmat 
terdapat di hadapannya.” 

Kemudian Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, Satu saja atau 
biarkan saja.” (Dalam riwayat ini ada keragu-raguan, karena bisa dipahami 
bahwa Ahmad menambahkan satu tambahan atas riwayat yang disebutkan 


629 Dhai/Abu Dawud (945) 
ATMusnad (5/163) 


394 $ J^UBULUS-SALAM ]ilidPertama 


oleh Ibnu Hajar, dengan begitu makna tambahan tersebut ialah, “Maka 
hendaklah ia tidak mengusap walaupun hanya satu atau biarkan saja.” 
Namun makna ini bukan yang ia maksud). 


Tafsir Hadits 

Lafazh hadits tersebut dalam riwayat Ahmad dari Abu Dzar, “Saya 
bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang 
segala sesuatu, bahkan hingga hukum mengusap kerikil, maka beliau 
bersabda, “Satu saja atau biarkanlah.” Yakni, usaplah satu kah saja atau 
biarkanlah. Dengan demikian kehhatan bahwa ringkasan yang disebutkan 
oleh Ibnu Hajar menyebabkan kerancuan makna, seakan-akan behau 
menggantungkan pemahaman pembaca hanya lafazh yang behau sebutkan 
saja. Seandainya beliau menjelaskan, “Dan dalam riwayat Ahmad 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan untuk mengusap 
sekah saja” tentulah hal itu akan lebih baik. 

Hadits ini menunjukkan bahwa mengusap kerikil setelah memulai 
shalat tidak diperbolehkan, sedangkan sebelumnya diperbolehkan bahkan 
sebaiknya ia usap dahulu sebelum memulai shalat agar konsentrasinya 
tidak terganggu saat ia mengerjakan shalat, kemudian penyebutan kerikil 
atau debu hanyalah mengisyaratkan bahwa keduanya adalah benda yang 
pahng sering ditemui, sehingga ungkapan ini tidak menutup kemungkinan 
adanya benda lain. 

Ada yang berkata bahwa illah dari larangan ini ialah untuk menjaga 
kekhusyu’an, sebagaimana yang chisyaratkan oleh ungkapan Ibnu Hajar 
dalam bab ini, atau bisa juga untuk menjaga agar tidak terlalu banyak 
bergerak di dalam shalat. 

Kemudian syariat juga telah menyebutkan z'/Mnya yaitu, “karena rahmat 
terdapat di hadapannya. , ' > Maka hendaklah orang tersebut tidak 
menghilangkan apa yang menempel pada wajahnya atau apa yang terdapat 
pada tempat sujudnya kecuali jika hal tersebut menyakitkannya. 

Dan larangan ini, zhahirnya menunjukkan kepada makna haram. 


i«|«; «j >> » ' s.t'* o - o « i. vv 

^ j . T T A 

j! / / Z ^ Z X " X 


228. Dalam As-Shahih dari Mu’aiqib disebutkan hadits serupa, namun tanpa 
menjelaskan illah-nja. 631 


631 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1207) dan Mushm (546) 




<=^utab jShalat $ 395 


Biografi Perawi 

Mu’aiqib adalah Mu’aiqib bin Abu Fathimah Ad-Dausi. Behau ikut 
serta dalam perang Badar. Masuk Islam di Makkah pada masa-masa awal. 
Ikut dalam hijrah ke Habasyah kedua dan berdiam di sana hingga 
Rasulullah Sballallahusllaibi u>a Sallam hijrah ke Madinah. Behau dipercaya 
menjaga stempel Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, pada masa Abu 
Bakar dan pada masa Umar beliau di percaya menjaga Baitul Mal. Beliau 
wafat pada tahun 40 H. Namun ada yang mengatakan bahwa beliau wafat 
pada akhir kekhalifahan Utsman. 

Tafsir Hadits 

Behau meriwayatkan hadits serupa dengan hadits Abu Dzar, yang 
lafazhnya, ‘Janganlah engkau mengusap kerikil saat engkau sedang mendirikan 
shalat, jika terpaksa harus melakukannya maka cukup sekali saja untuk 
meratakan kerikil. Hadits ini tidak menyebutkan alasan larangan tersebut 
yaitu, “karena rahmat berada di hadapannya. ” 


aILp a&I JLp aw! Jj cJtJ :cJli lg-LPAi)l ^jsj aJjLp ^pJ . y y 

y s ' ' ' 

I oSi . ** i ' 0 ' * , ® i J» '\'' ' £ > •" 0 fi 

jUJJJI ^M^-I ja :JUi o^CaJl J oliJVI jJJj 

Jl- • -y2> j (^Xs>J^iij . (^jliJl a JJ . ajjl 'tPjCjS -y> 

' ' ' ' ' -• 

% V JLS" dijt aCIa 5*>CJI J oUlivi Oli ĕoCaJl J oUJ^Ij 


229. Dari Aisyah SSadhiyallahu Anha ia berkata, “Saya bertanya kepada 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang menoleh di dalam 
shalat, maka beliau bersabda, “Perbuatan itu adalah pencurian yang 
dilakukan setan dari shalat seorang hamba. (HR. Al-Bukhari) 632 
Dalam riwayat At-Tirmidcjyang ia shahihkan disebutkan, “Hindarilah 
olehmu menoleh di dalam shalat, karena menoleh di dalam shalat adalah 
kehancuran, jika terpaksa harus menoleh maka cukuplah dalam shalat 
sunnah saja. ” 633 


Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (571) 
(J t/ir ) DhaijAt-Tirmidj (589) 


396 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

Tafsif Hadits 

At-Thibi berkata, “Hal tersebut disebut pencopetan (pencurian), karena 
saat mendirikan shalat seorang hamba sedang menghadap kepada Tuhan- 
nya, selama itu setan selalu mengincar saat hamba lengah, dan ketika 
hamba tersebut menoleh setan segera mengambilnya. 

Hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dibenci, jumhur 
ulama berpendapat, selama perbuatan tersebut tidak menyebabkannya 
berpahng dari kiblat baik dengan dadanya atau seluruh lehernya ia tidak 
membatalkan shalat. 

Alasan makruhnya perbuatan ini ialah karena akan mengurangi 
kekhusyu’an, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar yang telah 
memasukkan hadits ini dalam bab khusyu’ ini, atau bisa jadi karena hal 
itu akan menyebabkannya berpaling dari arah kiblat dengan sebagian 
anggota badannya, atau karena ia akan memalingkannya dari menghadap 
kepada Allah. 

Sebagaimana diisyaratkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Ibnu Majah dari Abu Dzar berikut, 

£ juA J* 1 \ J15 Sf 

SjlS >1 f 

“Allah senantiasa menghadap ke arah bamba-Nya selama hamba tersebut tidak 

menoleh, jika hamba tersebut menoleh maka Allah akan menoleh darinja. 

(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i ) 634 

Ada yang mengatakan bahwa larangan ini berlaku jika menoleh tersebut 
tanpa alasan, karena telah diriwayatkan bahwa Abu Bakar Radhiyallahu 
Anhu menoleh saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba 
sedangkan ia sedang menunaikan shalat Zhuhur, dan orang-orang menoleh 
saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam muncul pada waktu behau 
sedang menderita sakit sebelum beliau wafat, yang mana Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan isyarat kepada mereka. 
Seandainya mereka tidak menoleh mereka tidak akan tahu kedatangan 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan tidak akan akan memahami 
isyarat beliau, yang kemudian beliau mendiamkan perbuatan mereka 
tersebut. 


✓ / 0 ✓ 

/ 1 / 9. *' * ' ' ,.|. " ,'\' * I 


634 (l£&) DhaijAbu Damud (909) 




<=^jtab jShalat $ 397 

:(*-£«j ^lip aj 1)I 4iI Jjl/, Jli : Jli aIp ' , 4il ^pj . Y T * 

•'•' ^ */ «/ 

% /i; yl ’4j sSCji ^ i/d/( oir iSi 

•''’ " / / / ** «-> X- 

j' :^'jj ^j -4^ cJ/ JJ-A ^3j *~J ^p 


/ w / 0 ✓ 

C~>o 


230. DariAnas Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Jika salah seorang dari kalian sedang mendirikan 
shalat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhan-nya, maka 
hendaklah ia tidak meludah di hadapannya dan tidak pula di sebelah 
kanannya, akan tetapi di sebelah kiri di bawab telapak kakinya. ” 
(Muttafaq Alaih) 635 Dalam riwayat lain disebutkan, “Atau di bawah 
kaki kirinya. ’ 3M 

Penjelasan Kalimat 

“Jika salah seorang dari kalian sedang mendirikan shalat, sesungguhnya ia 
sedang bermunajat kepada Tuhan-nya (dalam riwayat Al-Bukhari yang lain 
disebutkan, “Maka sesungguhnya Tuhan-nya berada di antara orang tersebut 
dan kiblat .” Makna munajat ialah kedatangan Allah kepadanya dengan 
segala rahmat dan keridhaan) maka hendaklah ia tidak meludah di hadapannya 
dan tidak pula di sebelah kanannya (alasan larangan yang kedua ini telah 
diterangkan di dalam hadits Abu Hurairah bahwa di sebelah kanan orang 
tersebut ada malaikat 637 ) akan tetapi di sebelah kiri di bawah telapak kakinya. 
Dalam riwayat lain disebutkan, “Atau di bawah kaki kirinya.” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menjelaskan larangan meludah ke arah kiblat maupun ke 
arah kanan di dalam shalat. Ada hadits lain yang melarang hal tersebut 
secara umum, hadits tersebut diriwayatkan melalui Abu Hurairah 
Radhiyallahu Anhu dan Abu Said Radhiyallahu Anhu, “Bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat ludah pada dinding masjid, 
maka beliau mengambil kerikil lalu mengorek ludah tersebut, seraya 
bersabda, jika salah seorang dari kalian meludah maka hendaklah ia tidak 


635 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1214) dan Muslim (551) 

636 (£^w>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (405) 

637 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (416) 


398 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


meludah ke arah mukanya, tidak pula ke arah kanannya, akan tetapi hendaklah 
ia meludah ke arah kirinya atau di bawah telapak kakinya. ” 638 

An-Nawawi melarang meludah dalam setiap kondisi baik dalam kedaan 
shalat maupun tidak, baik di dalam masjid maupun di luarnya, hal ini 
telah dijelaskan oleh hadits Anas Jkadhiyallahu Anhu, khususnya untuk 
orang yang sedang mendirikan shalat, namun ada beberapa hadits lain 
yang melarang meludah ke arah kiblat secara umum baik di dalam masjid 
atau diluarnya, baik di dalam shalat maupun tidak. Dalam Shahih Ibnu 
Khu^aimah dan juga Ibnu Hibban terdapat hadits marfu ’ dari Hudzaifah 
yang menjelaskan, “Barangsiapa meludah ke arah kiblat maka ia akan datang 
pada hari kiamat sedangkan ludahnya berada di antara kedua matanya. Ibnu 
Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Umar secara maifu\ “Pada hari kiamat 
orangyang meludah ke arah kiblat akan dibangkitkan sedangkan ludahnya berada 
di wajahnya. ” 640 Abu Dawud dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari As-Sa'ib 
bin Khallad, “Bahwasanya seseorang sedang mengimami satu kaum, 
kemudian orang tersebut meludah ke arah kiblat, ketika orang tersebut 
telah selesai dari shalatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Hendaklah orang ini tidak shalat untuk kalian (tidak menjadi imam kalian). ” 641 
Meludah ke arah kanan hukumnya sebagai hukum meludah ke arah 
kiblat yaitu dilarang secara mutlak, inilah yang disampaikan oleh beberapa 
ulama di antaranya An-Nawawi, baik orang tersebut sedang mengerjakan 
shalat atau tidak, baik orang tersebut di dalam masjid atau diluarnya. 
Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, “Bahwasanya beliau 
membenci perbuatan meludah ke arah kanan walaupun tidak sedang 
mengerjakan shalat.” 642 Muadz bin Jabal berkata, “Saya tidak pernah 
meludah ke arah kanan sejak saya masuk Islam.” 643 Umar bin Abdul Aziz 
melarang hal tersebut juga. 

Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan bimbingan 
ke arah manakah seharusnya kita meludah, behau bersabda, “Di sebelah 
kirinya di bawah telapak kakinya.” Behau memberitahu bahwa arahnya adalah 
ke arah kiri, tepatnya di bawah telapak kaki kirinya. Namun dalam hadits 
Anas dalam riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan, “Akan tetapi di sebelah 
kirinya atau di bawah telapak kaki kirinya.” Lalu ditambahkan, “Lalu ia 
mengambil ujung kainnya dan meludah padanya kemudian mengembalikan 

638 (&**) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (408-409) dan Muslim (548) 

639 Shahih Al-Jami’ (6160) 

640 Shahih Al-Jami’ (2910) 

641 Shahih Ahu Dawud (481) 

642 Mushannaj Abdurra%gaq (1/435) 

643 MushannajAbdurrai(gaq (1/435, 436) 



<=^ClTAB J$HALAT ® 399 


bagian yang lain kepada bagian yang lainnya, kemudian beliau bersabda, 
“Atau sebaiknya orang itu melakukan seperti ini. ” 644 

Sabda beliau, “yitau di bawah telapak kaktnya.” Yakni untuk mereka 
yang tidak berada di dalam masjid, sedangkan apabila orang tersebut 
berada di dalam masjid maka hendaklah ia meludah pada pakaiannya, 
berdasarkan hadits, “Meludah di dalam masjid adalah satu kesalahan.” 645 
Hanya saja kemudian ada yang berkata, “Yang ia maksud sebagai kesalahan 
ialah meludah ke arah kiblat, atau ke arah kanan bukan meludah di bawah 
telapak kaki atau ke arah kiri, karena syariat telah mengizinkan hal 
tersebut dan tentu syariat tidak akan memberikan izin atas sesuatu yang 
salah.” 

Anda telah membaca bahwa alasan dilarangnya meludah ke arah kanan 
karena adanya malaikat di sisi itu, kemudian timbul satu pertanyaan, 
“Bukankah di sisi kiri juga terdapat malaikat pencatat keburukan?” 

Jawaban atas pertanyaan ini ialah sebagai berikut, bahwa larangan 
meludah ke sisi kanan merupakan kekhususan untuk malaikat pencatat 
kebaikan dan bentuk penghormatan kepadanya. Para ulama zaman ini 
mengatakan bahwa shalat adalah penghulu semua kebaikan, maka tidak 
ada urusannya sama sekali dengan malaikat pencatat keburukan, mereka 
berdalil dengan hadits mauquf (M yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah 
dari Khudzaifah, “..dan tidak juga ke sisi kanannya karena di sana terdapat 
malaikatpencatat kebaikan .” Dan juga dengan hadits At-Thabrani dari Abu 
Umamah, “ Sesungguhnya ia sedang berdiri di hadapan Tuhan-nya, sedangkan 
malaikat berada di sisi kanannya, sedangkan qarinnya berada di sisi kirinya. ,,M1 
Dengan begitu jika riwayat ini benar, maka meludah ke kiri akan mengenai 
qarinnya yaitu setan, dan semoga saja malaikat yang berada di sisi kiri 
tidak terkena apapun dari ludah tersebut, atau bisa jadi ia berpindah ke 
sisi kanan saat orang tersebut sedang mendirikan shalat. 


^ J^ Aj o^l jj 015" I Jl5 AiPj . Y VA 

jjjCaJ Jljj V Ju Ui dX*\'f lap JpiJ :lL,j aILp i)! JC? 

aljj .Jfi\J> j Jpy J 


0 


644 (©?*■*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (374) 

645 Takhrijnya akan disebutkan. 

646 Mushannaj Ibnu Abi Syaibah (2/142) 

647 Al-Mu’jamAl-Kabir{ 8/234-235) 




400 $ p0 UBULUS-SALAM JMdPertama 

231. Darinja juga, ia berkata, “Aisyah mempunyai kain warna-warniyang 
ia gunakan untuk menutup salah satu sisi rumahnya, maka Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, “Hilangkanlah 
kain ini dari hadapan kami, karena sesungguhnya gambar-gambarnya 
terlihat saat saya mengerjakan shalat. ” (HR. Al-Bukhari) 648 

Tafsir Hadits 

Dalam hadits yang diriwayatkan melalui Anas ini dijelaskan bahwa 
hendaklah menghilangkan segala hal yang mengganggu shalat seseorang, 
baik di dalam rumahnya atau di tempat shalatnya. Namun hadits tersebut 
tidak menunjukkan batalnya shalat dengan keberadaan hal-hal tersebut, 
karena tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengulangi shalatnya karena hal tersebut. 

232. Al-Bukhari dan Muslim secara bersama-sama meriwayatkan hadits 
darinya dalam masalah Anbijaniyah (kain tebal tak bergambar) milik 
Abu Jahm, yang disebutkan di dalam hadits tersebut, “Sesungguhnya 
kain tersebut melalaikanku dari shalatku. ^ 649 






► 111 


Penjelasan Kalimat 

“Al-Bukhari dan Muslim secara bersama-sama meriwayatkan hadits darinya 
(yakni dari Aisyah Radhiyallahu Anha ) dalam masalah kain tebal Abu Jahm 
(yakni Amir bin Hudzaifah yang tidak memihki gambar apapun), yang 
disebutkan di dalam hadits tersebut, “Sesungguhnya kain tersebut (yakni pakaian 
yang memihki beberapa gambar, hadiah dari Abu Jahm untuk Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tersebut melalaikanku dari shalatku).” 


Tafsir Hadits 

Hadits tersebut secara lengkap ialah sebagai berikut, dari Asiyah 
Radhiyallahu Anhu, 


u-4 'j-d& j '±-j y* jb» *J| 'd 

✓ f s * ✓ ' ✓ * ✓ 

j *—^—J I; Jli I UJi 5 Jaj 


648 (C^*' fl ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (374) 

649 (C?T"*) Hadits ini shahih diriwayatkan oieh Al-Bukhari (373) dan Mushm (556) 



<^ClTAB j£)HALAT $ 401 



( 5jUJL 



“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat 
dengan menggunakan pakaian hergambar, kemudian beliau melihat gambar 
tersebut sekilas, maka saat beliau telah menyelesaikan shalatnya, beliau 
bersabda, “Pergilah dengan pakaian ini kepada Abu Jahm, dan bawalah 
kepadaku Anbijaniyah (kain tebal tidak bergambar) milik Abu Jahm, karena 
pakaian tersebut telah melalaikanku dari shalatku. ” (Hadits dari lafazh 
Al-Bukhari) 

Ungkapan Ibnu Hajar di atas mengisyaratkan seakan-akan yang melalaikan 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari shalatnya ialah Anbijaniyah, padahal 
yang melalaikan beliau adalah pakaiannya yang bergambar, maka alangkah 
baiknya seandainya Ibnu Hajar dalam masalah ini menyebutkan, dengan 
ungkapan, “Kisah pakaian yang bergambar... ‘Melalaikanku dari shalatku”’, 
kisah ini terjadi karena Abu Jahm telah menghadiahkan pakaian bergambar 
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam memakai dalam shalatnya, maka setelah beliau 
menyelesaikan shalatnya beliau bersabda, “Kembalikanpakaian ini kepada Abu 
Jahm.” Dan dalam riwayat Aisyah yang lain disebutkan, “Saya melihat kepada 
gambamya saat saya sedang menunaikan shalat, maka saya takut hal itu akan 
menimbulkan fitnah pada diriku.” Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik 
dalam Al-Muwaththa' dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Abu Jahm 
bin Hudzaifah menghadiahkan satu pakaian bergambar kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam.” 

Ibnu Baththal berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta 
pakaian yang lain untuk menunjukkan bahwa beliau tidak menolak 
hadiahnya yang bisa dianggap meremehkannya.” 

Hadits ini menunjukkan bahwa segala hal yang mengganggu seseorang 
yang sedang menunaikan shalat, baik berupa ukiran maupun yang lainnya 
hukumnya makruh, hadits tersebut menunjukkan betapa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersegera untuk menyelamatkan shalatnya 
dari segala hal yang melalaikannya, dan segera menghilangkan segala yang 
menyibukkannnya untuk berkonsentrasi di dalam shalat. 

At-Thibi berkata, “Hal ini menunjukkan bahwa gambar-gambar, dan 
hal-hal materi lainnya mempunyai pengaruh kepada hati yang suci dan 
jiwa yang murni, apalagi hal-hal yang lebih dari itu.” 

Hal ini juga mengisyaratkan bahwa menunaikan shalat di atas karpet 
yang bergambar maupun sajadah yang berukir hukumnya makruh, begitu 
pula ukiran-ukiran di dalam masjid hukumnya makruh. 


402 $ jSuBULUS-SALAM JiMPertama 


s * 


• ■" J aiil ^ (Jj~"j (J^® *(J^5 S yi jjL?r y£-j . Y W 

£— J a^Cai' Ji s-lllJl J\ Ja 'jCsj! jj*ijj ^ljS^ y^fQ 

»G3 .^4 


233. D//r/ Jz/£z> £z/z Samurah herkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Hendaklah berhenti (dari perbuatannya) orang- 
orangyang menaikkan pandangannya ke langit di dalam shalat, atau 
pandangannya tidak akan kembali kepadanya. ” (HR. Muslim ) 650 


Penjelasan Kalimat 

“Hendaklah berhenti (dari perbuatannya) orang-orang yang menaikkan 
pandangannya ke langit di dalam shalat (atau orang tersebut memandang ke 
atas walaupun bukan ke langit) atau pandangannya tidak akan kembali 
kepadanya.” 


Tafsir Hadits 

Dalam Syarh Muslim, An-Nawawi menjelaskan, “Dalam hadits tersebut 
terdapat larangan yang tegas dan peringatan yang keras dalam masalah 
tersebut, kemudian telah diriwayatkan ijma’ ulama dalam hal itu, dan 
larangan ini pada dasarnya bermakna haram.” 

Ibnu Hazm berkata, “Perbuatan itu membatalkan shalat.” Al-Qadhi 
‘Iyadh berkata, “Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam 
mengangkat pandangan pada saat berdoa di luar shalat, sebagian ulama 
mengatakan bahwa hal itu makruh, sedangkan kebanyakan ulama 
membolehkannya.” 


• (J jAi jd--*'J ^l ^ (Jj-^j " I SJUjIp y£* aJ j . Y Y 1 1 


234. Dalam riwayatnya juga, dari Aisyah Kadhiyallahu Anha, “Saya telah 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Tidak 
ada shalat saat makanan telah siap dan tidak juga bagi orangyang 
menahan dua hal busuk. ” 651 


650 (£~) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (428) 

651 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (560) 


^^ClTAB jShalat $ 403 


Penjelasan Kalimat 

"Tidak ada shalat saat makanan telah siap (hal ini telah dijelaskan dalam 
pembahasan terdahulu, namun hadits ini mengisyaratkan bahwa tidak 
boleh didirikan shalat pada tempat yang telah dihidangkan makanan 
padanya, hal ini berlaku secara umum baik untuk shalat wajib maupun 
untuk shalat sunnah, baik orang itu sedang lapar atau tidak, namun hadits 
terdahulu lebih khusus dari pada hadits ini) dan tidak juga bagi orangyang 
menahan dua hal busuk (yaitu hajat besar maupun hajat kecil, kemudian 
buang angin atau kentut dimasukkan dalam bab ini juga).” 

Tafsir Hadits 

Hal ini berlaku jika orang tersebut harus menahan tiga hal tersebut, 
jika orang itu merasakan ketidaknyamanan dari ketiga hal tersebut namun 
ia tidak perlu menahannya, maka ia boleh meneruskan shalatnya 
sedangkan apabila ia harus menahannya maka shalatnya menjadi makruh. 

Ada yang berkata bahwa yang dimaksud dalam hadits ini hanya sekedar 
anjuran, karena hal itu akan mengurangi kekhusyu’an, sehingga apabila 
ia takut kehabisan waktu shalat jika harus mendahulukan hajat besar, 
hajat kecil maupun kentut maka ia boleh mendahulukan shalatnya, dan 
shalatnya benar walaupun makruh, demikianlah penjelasan An-Nawawi. 
Namun mengulangi shalat dalam keadaan tersebut hukumnya 
disunnahkan. Sedangkan menurut Ad-Dzahiriyah, shalat orang tersebut 
batal. 


:J'—* pLj 4* ‘Ji i of «Ai iJJ Jjj ,rr» 

ir/j :ju,\ u j\s iiu oikin j jjiSi 


235. Dan Abu Hurairah Radhijallahu Anhu bahwasanja Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Menguap adalah dari setan, 
maka jika salah seorang dari kalian menguap hendaklah ia menahan 
semampunja.” (HR. Muslim dan At-Tirmidzi, kemudian ia 
tambahkan, “Di dalam shalat .”) 552 


632 (£>w>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (2994) dan At-Tirmidzi (370) 



404 0 UBULUS-SALAM JiMPertama 


Penjelasan Kalimat 

‘Menguap adalah dari setan (karena ia bermula dari rasa kenyang dan 
rasa malas, dan kedua hal tersebut sangat disukai oleh setan, maka 
diibaratkan bahwa menguap adalah dari setan) makajika salah seorang dari 
kalian menguap hendaklah ia menahan semampunya, kemudian ia tambahkan, 
“Di dalam shalat’ (sehingga berdasarkan tambahan ini perintah untuk 
menahan ini hanya dalam shalat saja, namun hal itu tidak menutup 
kemungkinan bahwa perintah tersebut bersifat umum baik di dalam shalat 
maupun tidak, karena kedua riwayat tersebut mempunyai hukum yang 
sama).” 


Tafsir Hadits 


Tambahan juga terdapat di dalam Shahih Al-Bukhari, yang ditambahkan, 
“Dan hendaklah ia tidak berbunyi, ‘haa’ (mengeluarkan suara saat menguap- 
Peny.) karena hal itu berasal dari setan, yang ia tertawa karenanya. ” 653 Dan 
semua ini akan menghilangkan kekhusyu’an. Dan hendaklah orang 
tersebut meletakkan tangan pada mulutnya, berdasarkan hadits berikut, 


.c-JjlSl ji-Ju Oli <ui JLp olb Os-^j bl 


“Jik.a salah seorang dari kalian sedang menguap maka hendaklah ia meletakkan 
tangannya pada mulutnya karena setan masuk saat orang menguap.” 654 Hadits 
ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. 


6. ^SaB MASJID 


Lafadz ‘masjid’ bisa juga dibaca masjad, dengan sedikit perbedaan 
makna. Masjid adalah tempat yang dikhususkan (untuk menunaikan 
shalat), sedangkan masjad adalah tempat jatuhnya kening saat bersujud. 

Banyak hadits yang menjelaskan keutamaan masjid, dan masjid ialah 
tempat yang pahng dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, barangsiapa 
membangun satu masjid untuk Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan harta 
yang halal maka Allah akan membangun untuknya satu rumah di surga, 
hadits-hadits yang berkenaan dengan bab ini disebutkan di dalam kitab 
‘Majma’ Al-Jawa'id’ dan beberapa kitab yang lainnya. 


653 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3289) 

654 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (3/31) dan Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad 
(949) dan Muslim (2995) 


<=^utab jShalat $ 405 


_ ^ ^ ^ \ a s f , , , , 

5,1 —*ri —“"J 4 —^Ml c?^ 5 <Jj~"j j**l • cJli <L£JLp- gs- .YT*! 

' '* i' #'*'•**" ,£*,,* ,f. a i, i , , , » 

J ^j '- 5 JPJ ^ 5 "' 4 'jj .V ^ J jtj jjAJl ^ wbrLjJl 

.4JIJjl ^t^wsj ,cJSa 'jJl 


236. TDA Aisyah Radhiyallahu Anha ia herkata, “Rasululah Shallalahu 
Alaihi wa Sallam memerintahkan agar masjid-masjid dibangun di 
lingkungan tempat tinggal, agar ia selalu dibersihkan dan diberi 
wewangian. ” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi , 655 
dan beliau menganggapnya shahih mursal). 


Penjelasan Kalimat 

“Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, ‘Rasululah Shallalahu Alaihi 
wa Sallam memenntahkan agar masjid-masjid dibangun di lingkungan tempat 
tinggal (bisa jadi yang dimaksud duur di sini ialah rumah-rumah yakni 
tempat-tempat tinggal, berdasarkan bahwa ia disebut juga ad-daar -bentuk 
tun ggg al da.ii duur-. Sedangkan di dalam al-Qamus dijelaskan bahwa makna 
kata al-daar ialah tempat yang menampung bangunan, pekarangan, negara, 
kota Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, tempat dan kabilah. 
Atau bisa juga yang dimaksud dengan kata duur ialah tempat yang di 
dalamnya dibangun rumah-rumah) agar la selalu dibersihkan (dari kotoran) 
dan diberi wewangian .” 


Tafsir Hadits 

Wewangian yang dimaksud bisa berupa pengasapan dengan buhur, yaitu 
kayu tertentu yang jika dibakar ia mengeluarkan aroma wangi, atau dengan 
yang lainnya. Perintah membangun di sini hukumnya mandub, berdasarkan 
sabda beliau. 


.«jlp jJp Sj>oj pilw» .JJai a!>CaJl llljt 


“Dimanapun engkau menemui waktu shalat maka shalatlahS HR. Muslim 656 
dan juga dari perawi selain beliau dengan riwayat serupa itu. 

Dan jika yang dimaksud dengan kata duur ialah rumah-rumah dan 
tempat-tempat tinggal, maka hadits ini menjelaskan bahwa di antara syarat 
masjid ialah agar ia diniatkan untuk dipakai oleh siapapun atau dibangun 
karena Allah. Karena tempat yang telah dibangun menjadi satu masjid 


655 (C^) Diriwayatkan oleh Abu Dawud (455) 
636 (C^) Diriwayatkan oleh Muslim (520) 


406 $ jS\ UBULUS-SALAM JilidPertama 


dalam artian khusus, maka tempat-tempat tersebut keluar dari 
kepemilikan seseorang. 

Dalam Sjarh As-Sunnah dijelaskan bahwa maksud dari kata duur ialah 
kawasan tempat tinggal, sebagaimana yang disebutkan dalam firman 
Allah Ta’ala, 



“..nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orangyangfasik.’’ 

QS. Al-A’raf: 145) karena orang-orang dahulu menyebut kawasan tempat 
berkumpulnya satu kabilah dengan kata daar. Sufyan berkata, “Maksud 
membangun masjid di dalam duur ialah membangunnya masjid di dalam 
beberapa kabilah.” 


4—1^ xbt ibt j jLj jii :jis il^t '^j i'}'}, J\‘^ .rrv 

Oj/ i* } (tjl / . s s 0 /• o £ s s & > i ® A * * & 

J^lllt JJ J .Sj^Jl J)t ^Jjti 

.<^Ca5tj:jXi St33 


237. DanAbu Hurairah Radhijallahu Anhu ia berkata, “Rasululah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Semoga Allah menghancurkan orang-orang 
Yahudi, mereka telah menjadikan makam-makam para nabi mereka sebagai 
masjid. ”(Muttafaq Alaihi, Muslim menambahkan, “Juga orang- 
orang Nasbrani. ”) 657 


Penjelasan Kalimat 

“Semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi (maksudnya melaknat, 
sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat. Dan ada yang 
menyebutkan bahwa maksudnya ialah membunuh dan memusnahkan 
mereka) mereka menjadikan makam-makam para nabi mereka sebagai masjid.” 


Tafsir Hadits 

Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan 
bahwasanya Aisyah Radhijallahu Anha berkata, “Ummu Habibah dan 
Ummu Salamah menceritakan tentang sebuah gereja yang mereka hhat di 
Etiopia, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, behau bersabda, 
“Sesungguhnja jika ada orang shalih di antara mereka meninggal mereka membangun 


657 (&£**') Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (437) juga Mushm (530) 



<=^Citab jShalat $ 407 

masjid di atas makamnya, lalu mereka membuat gambar-gambar tersebut, mereka 
adalah makhluk paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. ” 658 

Makna membangun masjid di atasnya lebih luas dari pada hanya sekedar 
mengerjakan shalat ke arahnya, atau mengerjakan shalat di atasnya. Dalam 
riwayat Muslim disebutkan, ‘janganlah kalian duduk di atas makam, dan 
janganlah kahan mengerjakan shalat ke arahnya atau di atasnya. ” 65 9 Al-Baidhawi 
berkata, Ketika orang-orang Yahudi dan Nashrani bersujud untuk makam 
para nabi mereka sebagai bentuk penghormatan, menjadikannya sebagai 
kiblat arah shalat dan menjadikannya sebagai patung-patung, Allah 
melaknat mereka dan melarang kaum muslimin mengikuti jejak mereka.” 
Ia berkata, Sedangkan orang-orang yang membangun masjid di sisi 
makam orang shahh, dengan harapan mendapatkan berkah dengan berada 
dekat dengan mereka, bukan dalam rangka mengagungkan mereka tidak 

juga untuk berharap kepada mereka maka hal itu tidak termasuk dalam 
larangan di atas.” 

Komentar saya atas perkataan ini, “Dalam ungkapan di atas disebutkan, 
‘bukan dalam rangka mengagungkan mereka’, maka sesungguhnya 
membangun masjid di dekat makam mereka dan mengharap berkah dari 
mereka adalah salah satu bentuk pengagungan. Kemudian jelas bahwa 
hadits-hadits yang melarang bersifat umum tidak pandang bulu akan 
tujuannya, maka alasan di atas tidak bisa menjadi argumen untuk 
membolehkan membangun masjid di dekat makam orang shahh. Yang 
terlihat dari dasar larangan tersebut adalah adanya saddu dgari’ah, menjauhi 
sikap menyerupai para penyembah patung yang mengagungkan benda mati, 
yang sebenarnya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendengar 
dan tidak pula bisa mencelakakan. Ditambah lagi bahwa mengeluarkan 
harta kekayaan untuk hal itu hanyalah perbuatan sia-sia dan menghambur- 
hamburkan harta yang tidak bermanfaat sama sekah. Itulah yang menjadi 
motif diberikannya lampu (penerangan). Yang jelas, bahwa orang yang 
melakukannya terlaknat. Kerusakan yang dittmbulkan oleh pembangunan 
di atas ma kam dari berbagai bentuk manumen atau kubah-kubah sungguh 
tidak terhitung lagi. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah 
telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia 
berkata, “Rasululah Shallallahu Alaihi n>a Sallam melaknat perempuan- 
perempuan yang menziarahi makam, orang-orang yang membangun masjid 
di atasn y a , dan menyalakan penerangan -pehta- di atasnya.” 660 Hal ini 


638 (C?^) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (528) 

659 Takhrijnya telah disebutkan. 

660 (U*5p) Hadits ini dhaif dijelaskan di dalam DhatjAi-Tirmidtj (320) 


408 $ j£)UBULUS-SALAM JilidPertama 


telah kami bahas tuntas di dalam makalah kami yang kami beri nama 
Tathhir A.l-Vtiqad !An Adrarti Al-Ilhad. 

Dalam hadits Abu Hurairah Uadhiyallahu Anhu di atas, Muslim 
menambahkan lafazh ‘wa an-nashaaraa ’ (dan orang-orang Nashrani) setelah 
lafazh ‘al-Yahuud’ (orang-orang Yahudi). Hal ini kadang membingungkan, 
karena orang Nashrani tidak memiliki nabi kecuali Nabi Isa Alaihissalam 
berdasarkan fakta bahwa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak ada nabi lain, sementara itu Nabi Isa masih hidup 
di langit. 

Penjelasan saya atas hal ini, bahwa di kalangan mereka terdapat nabi- 
nabi bukan rasul, seperti Al-Hawariyun dan Maryam berdasarkan satu 
pendapat, atau bisa juga lafazh ‘Anbiyaa'ihim’ (nabi-nabi mereka) dalam 
hadits tersebut maksudnya gabungan para nabi dari kalangan Yahudi dan 
Nashrani, bisa juga maksudnya ialah para nabi dan para pengikut utama 
mereka akan tetapi kemudian disebutkan para nabi saja tanpa menyebutkan 
para pembesar pengikutnya secara terperinci. Hal ini didukung oleh satu 
riwayat dari Muslim, “Dahulu mereka menjadikan makam para nabi dan 
orang-orang shalih dari kalangan mereka sebagai masjid.” 

Oleh karena itu, jika dalam satu hadits hanya disebutkan orang-orang 
Nashrani maka lafazh haditsnya akan menjadi sebagai berikut ini. 


J_oC. \b\ \J\t :\Jj> .YTA 

jl jZ l aI jX> 


238. Dalam riwayat keduanya dari Aisyah Tadhiyallahu Anha, ‘Dahulu 
jika memnggal orang shalih di antara mereka, mereka membangun masjid 
di atas kuburannya. ” Dalam riwayat itu juga disebutkan, “Mereka 
adalah seburuk-buruk makhluk . ” 661 


Penjelasan Kalimat 

“Dahulu jika meninggal (yaitu orang-orang Nashrani) orang shalih di 
antara mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya (ungkapan ini 
berbeda saat beliau berbicara mengenai orang-orang Yahudi, ungkapannya 
seperti apa yang terdapat dalam hadits riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu 
anhu , yaitu “Anbiyaa'ihim”) nabi-nabi mereka.” 


661 (b^) Hadits shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (434) dan Muslim (529) 


*=^£itab j£)halat $ 409 


Tafsir Hadits 

Penjelasan yang lebih baik dalam masalah ini ialah bahwa nabi-nabi 
orang Yahudi juga merupakan nabi-nabi orang Nashrani, karena mereka 
diperintahkan untuk beriman kepada setiap rasul, dengan begitu semua 
nabi dari bangsa Israil merupakan nabi untuk orang-orang Yahudi dan 
Nashrani. 

Lafazh \Jluci ika (mereka) dalam hadits di atas adalah orang-orang 
Yahudi dan Nashrani, celaan di atas cukuplah sebagai penghinaan untuk 
mereka. Kemudian lafazh Ittakhad^u” (membangun atau menjadikan) 
pada hadits tersebut maknanya luas, menjelaskan bahwa orang-orang 
Yahudi melakukannya untuk pertama kali, artinya merekalah yang 
memulainya dan orang-orang Nashrani mengikuti mereka. 


^ & s A, gt ji 

, sCi yli Jil iii Yt:Jli J . Tri 

■9* S& Y i >■>, ji-> oiuJ 

239. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berka'ta, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirim pasukan berkuda, lalu mereka 
kembali sambil membawa seorang tawanan, kemudian mereka mengikal 
tawanan tersebutpada salah satu tiang masjid. ” (Muttafaq Alaih) 662 


Tafsir Hadits 

Orang yang ditawan dalam kisah tersebut adalah Tsumamah bin Utsal. 
Hal ini disebutkan dengan jelas di dalam Shahih Al-Bukhari, Shahih Mus- 
lim dan kitab-kitab yang lainnya. Keputusan mengikat tawanan tersebut 
bukan atas perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun 
behau menyetujui perlakuan tersebut karena terbukti behau membiarkan 
perlakuan tersebut selama tiga hari dan suatu kah behau pernah berkata 
kepada orang tersebut, “Bagaimana kabarmu, wahai Tsumamah?” 

Ini merupakan dalil bahwa mengikat tawanan di dalam masjid 
hukumnya boleh, walaupun tawanan tersebut adalah orang kafir, sehingga 
hukum ini menjadi perkecuahan atas hadits yang berbunyi, 

} iii Jtjj ii 

“Sesungguhnja masjid hanja untuk bergikir kepada Allah dan untuk 
melakukan ketaatan ,” 663 , dan Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah 

662 (CHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (462) dan Muslim (1764) 

663 Lihat Shahih Muslim (285) 



410 $ jSuBULUS-SALAM JttdPertama 


menerima utusan dari Tsaqif di masjid. 664 

Al-Khathabi berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa orang musyrik 
diperbolehkan untuk memasuki masjid jika mereka mempunyai satu 
keperluan, seperti jika ia ingin menagih utang dari orang yang berada di 
dalam masjid dan tidak mau keluar menemuinya, atau jika ia ingin 
mendapatkan suatu keputusan dari seorang hakim yang berada di dalam 
masjid. Dahulu orang-orang kafir memasuki masjid Nabi Muhammad 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan mereka duduk untuk waktu yang lama 
di sana, kemudian Abu Dawud telah meriwayatkan dari Abu Hurairah 
Kadhiyallahu Anhu, “Sesungguhnya orang-orang Yahudi mendatangi Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam saat beliau berada di dalam 
masjid.” 665 

Sedangkan ayat Al-Qur'an, 



“..maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram.” (QS. At-Taubah: 
28) maksudnya ialah jangan membiarkan mereka menunaikan ibadah haji 
dan umrah. Hal ini senada dengan kisah yang memicu pengutusan nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Madinah dengan membawa 
ayat Bara'ah. Juga hadits yang berbunyi, “ Hendaklah tidak ada seorang 
musyrik pun menunaikan ibadah setelah tahun ini.” 666 Demikian pula firman 
Allah Ta’ala, 



“..mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali 
dengan rasa takut (kepada Allah ).” (QS. Al-Baqarah: 114) ayat ini tidak 
bisa digunakan sebagai dahl bahwa orang-orang musyrik tidak boleh 
memasuki masjid. Karena ayat ini turun membicarakan orang-orang yang 
menguasainya, yang mana mereka memegang kendah hukum dan larangan, 
sebagaimana yang tersirat di dalam sebab turunnya ayat ini. Ayat ini turun 
membicarakan orang-orang Nashrani yang menguasai Baitul Maqdis, yang 
chsertai dengan membuang sampah serta kotoran di dalamnya. Begitu pula 
bahwa ayat itu turun dikarenakan orang-orang Quraisy yang menghalangi 
Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang hendak menunaikan ibadah 
umrah yang akhirnya memicu terjadinya perjanjian Al-Hudaibiyah. 

Akan halnya jika mereka memasukinya bukan untuk menguasainya, 
atau bukan pula untuk melarang orang darinya, atau untuk menakuti 

664 (L»!*-») Hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Abu Dawud (3026) 

665 Hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Abu Dawud (488) 

666 (C^*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (369) dan Muslim (1347) 



^=^UTAB ^HALAT $ 411 


orang lain maka ayat di atas tidak berlaku pada mereka, dalam hal ini 
kelihatannya sang penuhs membawa permasalahan ini ke arah bolehnya 
orang-orang musyrik memasuki suatu masjid selain Masjidil Haram, dan 
inilah pendapat gurunya. 


cJs' : Jlii JbJj -UsLUl J liJj y 'JS U 


'UPj . Y 1 


1 * L ^ / ,0 


S * * , t J 
^ *XJUj 1 


240. Dari behaujuga -yakni Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu- bahwasanya 
U/nar Radhiyallahu Anhu melewati Hassan yang sedang bersenandung 
dt dalam masjid, lalu ia melihat ke arahnya, maka Hassan berkata, 
Aku pernah bersenandung di dalam masjid dan di situ ada orangyang 
lebih mulia darimu. ” (Muttafaq Alaih) 667 


Biografi Perawi 

Hassan bin Tsabit adalah penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam. Ia bergelar dengan Abu Abdurrahman. Ibnu Abdul Barr 
menjelaskan biografinya dengan lengkap di dalam Al-lsti’ab, beliau 
menjelaskan, Hassan meninggal sebelum tahun empat puluh Hijriyah 
pada masa Ah Radhiyallahu Anhu, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa 
behau meninggal pada tahun lima puluh Hijriyah dalam usia seratus dua 
puluh tahun. 


Penjelasan Kalimat 

‘Yang sedang bersenandung di dalam masjid, lalu ia melihat ke arahnya (Umar 
Radhiyallahu Anhu memandang kepadanya, Hassan pun memahami bahwa 
LJmar tidak menyukai perilaku tersebut) Maka Hassan berkata, ‘Akupernah 
bersenandung di dalam masjid dan di situ ada orangyang lebih mulia darimii” 
(yakni Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam ).” 

Tafsir Hadits 

Al-Bukhari telah menyebutkan kisah rni di dalam Bab Bid’u Al-Khalqi 
-Permulaan Penciptaan-, yang menjelaskan bahwa saat itu Hassan 
Radhiyallahu Anhu bersenandung mewakili Rasululah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam menjawab ucapan orang-orang musyrik, dengan begitu hadits 
ini merupakan dahl diperbolehkannya bersenandung dengan syair di dalam 
masjid. 


(C^) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3212) dan Muslim (2485) 


412 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


Namum hadits ini ditentang oleh banyak hadits, sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi 
dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang bersenandung syair di dalam masjid. ” 668 
Hadits ini didukung oleh banyak hadits. 

Penggabungan dua hadits ini menghasilkan kesimpulan bahwa yang 
dilarang adalah senandung syair-syair Jahihyah dan syair-syair kebatilan, 
dan syair-syair yang tidak memihki tujuan kebaikan, tentunya syair yang 
dibolehkan ialah syair-syair yang bebas dari cacat-cacat di atas. Ada yang 
mengatakan bahwa syair yang diperbolehkan ialah syair-syair yang tidak 
mengganggu orang-orang yang berada di dalam masjid. 


^d Cx* auI AJil ajlpj , Y 1 ) 

UrlUUl ou tiilip Aii) Lsoj rjilli JbUUUl aJ lU jJiJi 

aljj .U$J 


241. Dan darinya juga, yakni Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, 
“Bersabda Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ‘Rarangsiapa 
mendengar seseorang menanyakan hewan piaraannyayang hilang di dalam 
masjid maka hendaklah ia mengatakan kepadanya, “Semoga Allah 
Subhanahu wa Ta’ala tidak mengembalikannya kepadamu, karena 
sesungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk perkara itu. ” (HR. 
Muslim) 669 


Penjelasan Kalimat 

“Barangsiapa mendengarkan seseorang menanyakan piaraannya di dalam masjid 
maka hendaklah ia mengatakan kepadanya, “Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala 
tidak mengembalikannya kepadamu (sebagai hukuman baginya karena ia telah 
melakukan sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan di dalam masjid. 
Zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa ucapan itu hukumnya wajib dan 
hendaklah diucapkan dengan terang-terangan) karena sesungguhnya masjid 
ini dibangun bukan untukperkara itu (akan tetapi ia dibangun untuk berdzikir 
kepada Allah, mendirikan shalat, menyebarkan ilmu dan saling 
mengingatkan dalam kebaikan dan hal-hal serupa itu).” 


668 (jJ) Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Shahih At-Tirmidj (322) 

669 dy**) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (568) 


^O^UTAB J^HALAT $ 413 


Tafsif Hadits 

Hadits ini merupakan dalil haramnya menanyakan hewan yang hilang 
di masjid. Kemudian seandainya yang hilang tersebut bukan hewan atau 
seandainya hewan tersebut perginya ke arah masjid, apakah 
menanyakannya di masjid juga dilarang? Ada yang mengatakan bahwa 
hal tersebut juga dilarang atas dasar alasan yang disebutkan di dalam 
hadits di atas “Karena sesungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk perkara 
itu. Oleh karena itu jika seseorang kehilangan sesuatu di masjid atau 
dimanapun hendaklah ia duduk di depan pintu masjid lalu bertanya kepada 
orang-orang, baik yang keluar maupun yang masuk tentang barangnya 
tersebut. 

Ada perbedaan pendapat dalam masalah mengajarkan Al-Qur'an kepada 
anak-anak di dalam masjid, mereka yang melarangnya berargumen dengan 
hadits Watsilah yang melarang mengangkat suara di dalam masjid, 
Jauhkanlah orang-oranggila, anak-anak dan mengangkat suara di dalam masjidP 
HR. Abdurrazaq dan Atas-Thabrani dalam Al-Kabir dan Ibnu Majah. 670 


J Cr* * Jli jUJj &£■ alll aJJl JI jL>j jf . . Y 1 Y 

' - / 

J ' °'jj .JiijJtJ JJl ^Tjjf S/ :J Iji jii J| 


' ' i . 0 1). 


242. Dan darinya jugayakni Abu Aurairah Kadhiyallahu Anhu bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika kalian 
melihat seseorang menjual atau membeli di dalam masjid, maka 
katakanlah untuknya, Semoga Allah tidak membuat untungjual belimu. ” 

(HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi menghasankannya) 671 


Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dalil atas haramnya jual beli di dalam masjid 
dan orang yang menyaksikan transaksi tersebut hendaklah mengatakan 
dengan jelas, “Semoga Allah tidak membuat untung jual behmu”, baik 
kepada pembeli maupun penjualnya, sebagai peringatan untuk orang yang 
melakukannya. Adapun alasannya ialah sabda behau, “Karena sesungguhnya 
masjid im dibangun bukan untuk perkara itu.” Tetapi apakah jual behnya 


Dhaij Ibnu Majah (757) 
(C*p"‘0 Shahih At-Tirmidj (1321) 



414 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


sah? Dalam masalah ini Al-Mawardi mengatakan, “Atas kesepakatan 
ulama, jual beli tersebut sah.” 


\£*'j J:J^ f> cf- 

• * / t x 

SjiS jjJj aijj .l> ^lj ^ fLSJ 

/ * * ' 

# o / // 

. t, JL taXjLw*0 


243. Dari Hakim bin Hi^aam ia berkata, “‘Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, ‘Hukuman had hendaklah tidak dilaksanakan 
di dalam masjid, dan demikian pula hukuman qishas hendaklah tidak 
dilaksanakan di dalamnya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud 
dengan sanad dhaif) 672 


Biografi Perawi 

Hakim bin Hizam adalah seorang shahabat dan kalangan orang-orang 
Quraisy yang baik, di masa Jahihyah maupun setelah Islam. Masuk Islam 
pada tahun penaklukan Makkah, hrdup selama seratus dua puluh tahun, 
enam puluh tahun dalam Jahihyah dan enam puluh tahun dalam Islam. 
Meninggal di Madinah pada tahun lima puluh empat H. memiliki empat 
putra semuanya termasuk shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
yaitu Abdullah, Khahd, Yahya dan Hisyam. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu As-Sukni, Ahmad bin 
Hambal, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi. 673 Al-Mushanmf menyebutkan 
di dalam At-Talkhis, “Sanadnya tidak masalah.” 

Hadits ini merupakan dalil atas diharamkannya melaksanakan hukuman 

had dan qishas di dalam masjid. 


>4 Jhc-4 :oJ 15 l«£ Al .T11 

- • >' >'\ 

. AJS- (jjL* . l-u ji os 


672 (jd*-) Shahih Abu Dawud (4490) 

673 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (3/434) dan Ad-Daraquthni (3/86) 



<^(jtab jShalat $ 415 


244. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Saad terluka pada saat 
perang Khandaq, maka Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mendirikan kemah di dalam masjid agar beliau mudah menjenguknya. ” 

(Muttafaq Alaih) 674 


Biografi Perawi 

Abu Amr Saad bin Muadz Al-Ausi. Masuk Islam di Madinah di antara 
baiat Aqabah pertama dan kedua, Bani Abdul Asyhah masuk Islam karena 
ia masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi gelar 
kepadanya sebagai penghulu Anshar. Ia adalah orang terkemuka, muha 
dan ditaati di kalangan kaumnya. Termasuk shahabat utama Rasuluhah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ikut serta dalam perang Uhud dan perang 
Badar. Pada perang Khandaq pelupuk matanya terluka dan lukanya tidak 
sembuh hingga akhirnya behau wafat sebulan kemudian, pada bulan Dzul 
Qa’dah tahun kehma hijriyah. 

Penjelasan Kalimat 

“Sa’adpada saat perang Khandaq, maka Kasulullah Shallalahu Alaihi wa 
Sallam mendirikan (atau memasangnya) kemah di dalam masjid agar beliau 
mudah menjenguknya (yakni agar ia berada dekat kepada Rasululah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sehingga mudah untuk menjenguknya).” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya tidur di dalam masjid, 
diperbolehkannya seseorang yang sedang sakit walaupun kondisinya 
terluka untuk tinggal di sana dan diperbolehkannya mendirikan kemah 
di dalamnya, walaupun harus mengganggu pelaksanaan shalat. 


^A^j . T 1 o 

''' ^ ^ / / 


245. Dan dari beliau juga, ia berkata, “Saya melihat Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menutupi saat saya melihat orang-orang Ethiopia 
sedang bermain di dalam masjid -hadits-. (Muttafaq Alaih) 675 


674 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (463) dan Mushm (1765) 

675 (cJ'*'®) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh AI-Bukhari (988) dan Mushm (892) 


416 $ 0UBULUS-SALAM JMdPertama 

Tafsir Hadits 

Hadits ini telah dijelaskan di dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh 
Al-Bukhari bahwa saat itu mereka bermain dengan tameng dan tombak, 
sedangkan di dalam satu riwayat Muslim disebutkan bahwa mereka saat 
itu bermain di dalam masjid dengan tombak. Hadits lain yang diriwayatkan 
oleh Al-Bukhari menambahkan bahwa saat itu adalah hari raya, hal ini 
menunjukkan diperbolehkannya perbuatan seperti itu di dalam masjid 
pada hari-hari kegembiraan atau hari raya. 

Ada yang mengatakan bahwa hal itu dinaskh (hukumnya dihapus) 
dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadits, yaitu firman Allah Ta’ala, 

» ■ 

“(Bertasbih) kepada Allah di masjid-masjidyang telah diperintahkan untuk 
dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya..” (QS. An-Nuur: 36) dan 
hadits, “ Jauhkanlah masjid dari anak-anak, orang-oranggila, menghunus pedang, 
melaksanakan hukum had dan perseteruan, lalu ramaikanlah ia pada hari-hari 
Jumat dan bangunlah tempat-tempat bersuci di depan pintunya.” 676 HR. Ibnu 
Adi, Atas-Thabrani dalam Al-Kabir dan Ibnu Asakir. 

Seakan-akan orang itu berkata, “Perseteruan dan menghunus pedang 
dilarang di dalam masjid maka bermain dengan tombak lebih dilarang 
lagi.” Tentunya pendapat ini jauh dari permasalahan yang sedang kita 
bicarakan, karena hadits itu dhaif dan tidak menjelaskan permasalahan 
kita dengan jelas tidak pula ayat tersebut, disamping tidak ada yang bisa 
memastikan waktu keluarnya hadits ini sehingga bisa menetapkan hukum 
naskh terhadap hadits di atas. 

Ada yang menyebutkan bahwa saat itu mereka, yakni orang-orang 
Ethiopia bermain di luar masjid sedangkan Aisyah Kadhiyallahu Anha 
berada di dalam masjid. Cerita ini pun tidak benar, berdasarkan penjelasan 
dari riwayat-riwayat yang lain, yaitu bahwasanya Umar Kadhiyallahu Anhu 
tidak menyukai perbuatan mereka itu di dalam masjid, maka Rasululah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, “ Biarkanlah merekaT dalam 
riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berkata kepada Umar, “Biar orang-orang Yahudi mengetahui bahwa di dalam 
agama kita ada kelonggaran, dan bahwasannya aku diutus dengan ajaran yang 
lurus danpemaaj.” 677 Saat itu Umar berpegang kepada prinsip dasar bahwa 
masjid harus disucikan dan dimuhakan, kemudian Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menjelaskan bahwa sikap berlebih-lebihan akan 
menghilangkan prinsip dasar agama ini, yaitu kemudahan dan keringanan. 

676 Hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adi (5/219) 

677 (C<•»*) Shahih Al-Jami’ (3219) 


^^JTAB $HALAT 4 417 


Maka keterangan di atas membantah pendapat At-Thabari yang 
mengatakan, “Dalam masalah ini dibolehkan bagi para tentara hal-hal 
yang tidak dibolehkan untuk selain mereka.” Juga mematahkan pendapat 
yang mengatakan, “Sesungguhnya permainan dengan tombak bukanlah 
sekedar permainan, akan tetapi ia adalah latihan bagi para pemberani 
untuk maju ke medan perang dan merupakan persiapan untuk menghadapi 
musuh, maka dalam hal itu terdapat kemaslahatan untuk seluruh kaum 
muslimin dan diperlukan untuk menegakkan agama, maka ia 
diperbolehkan.” 

Sedangkan dibolehkannya Aisyah Badhiyaliahu Anha menonton mereka 
padahal ia adalah orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa seorang wanita 
boleh melihat kepada sekumpulan orang laki-laki lain tanpa memilah- 
milah, sebagaimana ia juga melihat mereka saat ia keluar untuk 
mengerjakan shalat atau saat bertemu di jalanan. Masalah ini akan dibahas 
tuntas pada babnya. 




* i . e ■* & * /. 


.m 


246. Dan darinya, sesungguhnya seorang budak wanita hitam mempunyai 
sebuah kemah dalam masjid, ia selalu datang kepadaku dan mengobrol 
disampingku. (Muttafaq Alaih)* 


Tafsir Hadits 

Kisah lengkap hadits ini terdapat di dalam Shahih Al-Bukhari dari 
Aisyah, “Sesungguhnya seorang budak wanita hitam yang tadinya mihk 
suatu kampung di Arab, kemudian mereka membebaskannya namun ia 
masih bersama mereka, ia berkata, “Seorang anak kecil perempuan anggota 
kaum tersebut keluar dengan mengenakan selendang merah dari kuht. 
Lalu selendang tersebut ditaruh atau jatuh yang kemudian disambar oleh 
seekor burung pemangsa karena dikira daging. Kemudian mereka 
mencarinya akan tetapi mereka tidak menemukannya, mereka menuduhku 
(bekas budak tersebut) telah mencurinya, mereka menggeledahku, bahkan 
mereka menggeledah hingga pada kemaluan anak tersebut. Sungguh saya 
berdiri bersama mereka, tiba-tiba burung tersebut mehntas disitu sambil 
melemparkan selendang tersebut, sehingga selendang tersebut jatuh di 
antara mereka. Saya berkata kepada mereka, “Inilah yang kahan tuduhkan 
kepadaku, kalian telah menuduhku padahal saya tidak bersalah sama 

* (br-") Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari (439) 


418 $ ^UBULUS-SALAM JilidPertama 


sekali, ini dia selendangnya.” Aisyah TLadhiyallahu Anha berkata, 
“Kemudian wanita tersebut mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam dan masuk Islam. Ia mempunyai kemah di dalam masjid, ia biasa 
mendatangiku dan berbincang di sisiku. Ia tidak duduk kecuali pasti 
mengucapkan syair, 

ooo 

Wj CA }jiJ 


^jl?!*j( y &\Jl ajb 4jl *yf 

Kejadian selendang itu adalah keajaiban Tuhan-ku 
bukankah Dia telah menyelamatkanku dari negeri kekujuran 

ooo 


Saya berkata kepadanya, “Kenapa setiap duduk engkau pasti 
mengucapkan syair itu?” Kemudian wanita itu menceritakan kisah 
tersebut.” Inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar dengan kata ‘Al- 
Hadits’. 

Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya bermalam atau tidur siang 
di dalam masjid, bagi kaum muslimin yang tidak memihki rumah, baik 
laki-laki maupun wanita jika tidak terjadi fitnah, begitu pula 
diperbolehkan mendirikan kemah dan lain sebagainya. 


: 'J^J & Jli : JU aIp Jsl ^3 uA °if 'j • ^ £ V 

s s ' o a + ' * 

.«uip (jhla LgJjlaS^j <J' JUaJl 


247. DariAnas Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, ‘Meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan 
dan hukumannya adalah menguburkannya. ” (Muttafaq Alaih) 678 


Penjelasan Kalimat 

‘Meludah (ia disebut juga Al-Busaq dan Al-Bu%aq, yaitu air yang keluar 
dari dalam mulut, sedangkan air yang masih berada di dalam mulut disebut 
ar-riq, demikianlah penjelasan Al-Qamus. Dalam hadits Al-Bukhari 
menggunakan lafazh al-Bu%aq, sedangkan hadits Muslim menggunakan 
lafazh at-Tajal) di dalam masjid adalah suatu kesalahan dan hukumannya adalah 
menguburkannya. ” 


678 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (415) dan Mushm (552) 




<=^ClTAB J^HALAT $ 419 


Tafsir Hadits 


Hadits ini menunjukkan bahwa meludah di dalam masjid adalah suatu 
kesalahan, dan menguburnya dapat menjadi penebus (kafarat)nya. Hadits 
ini bertentangan dengan hadits terdahulu, yakni, 

/ ST . 9^ 

' + ' ° £ ° f .ssos o > o/., 

“llendaklah ia melndah di sebelah kirinya, atau di bawah kakinya. ” Secara 
zhahir, hadits ini menunjukkan baik meludah di dalam masjid maupun 
tidak. Imam An-Nawawi berkata, “Kedua hadits tersebut bersifat umum, 
akan tetapi keumuman hadits yang kedua ditakhshih jika meludah tidak 
di dalam masjid, maka masih ada keumuman kesalahan jika meludah di 
dalam masjid karena tidak adanya takhsish. Al-Qadhi Iyadh berkata, 
“Sesungguhnya meludah di masjid yang dianggap sebagai kesalahan 
hanyalah jika tidak menguburnya, namun jika menguburnya tidak dianggap 
sebagai kesalahan.” 

Inilah pendapat yang dipegang oleh para imam hadits. Hal ini 
ditunjukkan oleh hadits Ahmad dan Ath-Thabrani dengan isnad yang 
hasan, dari hadits Abu Umamah secara marfu’, 


^ ... „ 7 / , ° ' U - ' * ~ 9 ' 

“Barangsiapa meludah di dalam masjid kemudian tidak menguburnya maka 
dianggap sebagai kesalahan (kejelekan), dan jika ia menguburnya maka dianggap 
kebaikan. ^ 679 Ia tidak menganggap meludah sebagai kesalahan kecuali 
ditaqyid dengan tidak menguburkannya. 

Dan hadits yang semisal, hadits Abu Dzar dalam riwayat Muslim secara 
marfu’, 


Sl 0j£j XpL?xJ! ^Ji Owbrjj 


“Dan kejelekan yang aku dapatkan pada umatku adalah meludah di dalam■ 
masjid dan tidak menguburnya. ’ uo 

Beginilah pemahaman ulama salaf tentang masalah ini. Dalam kitab 
Sunan Said bin Manshur dari Abu Ubaidah bin Jarrah, “Bahwa pada suatu 
malam ia meludah di dalam masjid, kemudian ia lupa menguburnya hingga 
pulang ke rumah. Maka ia menyalakan api (sebagai obor), lalu berangkat 
ke masjid mencari tempat dimana ia telah meludah, kemudian ia 
menguburnya seraya berkata, “Alhamdulillah, kesalahanku belum tertulis 
pada malam ini.” Hal ini menunjukkan, ia mengetahui bahwa meludah 


679 Shahih Al-Jami' (2885) 

680 Muslim (553) 




420 $ JI0UBULUS-SALAM JiMPertama 


yang dianggap sebagai suatu kesalahan hanya khusus bagi orang yang 
meludah kemudian meninggalkan begitu saja tanpa menguburnya. 

Telah kami jelaskan pada bab terdahulu tentang kompromi dari hadits- 
hadits seputar masalah ini. Yakni, dianggap sebagai kesalahan jika 
meludah ke arah kanan atau ke arah kiblat, namun tidak dianggap 
kesalahan jika meludah ke arah kiri atau di bawah kaki. Maka hadits ini 
di takhsish dan ditaqyid dengannya. 

Jumhur ulama mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan ‘ menguburnya ’ 
adalah menutupnya dengan tanah, pasir atau krikil yang ada di dalam 
masjid. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
‘menguburnya’ adalah membuangnya ke luar masjid adalah pendapat yang 
tidak mungkin (pendapat yang salah). 


ApLJt ^jij aJp aiit Js it JJli : Jli aIpJ . Y 1A 

^y) (SS*°jL Jl J>\ ^dlll y>- 

'"S * 

. A^jy>- 


248. DariAnas Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia saling 
berbangga-bangga di dalam masjid. ” (HR. Al-Khamsah kecuali 
At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah menshahihkannya) 681 


Penjelasan Kalimat 

“Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia saling berbangga-bangga di dalam 
masjid (yakni dengan mengatakan, “Masjidku lebih bagus daripada 
masjidmu dalam kemegahan, hiasan dan lain sebagainya.”).” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan salah satu tanda kenabian, dan ungkapan beliau, 
“Kiamat tidak akan terjadi”, bisa dipahami bahwa inilah di antara tanda- 
tanda kiamat. Berbangga-bangga dalam hadits ini bisa dengan perkataan 
sebagaimana yang telah Anda ketahui dan bisa juga dengan perbuatan, 
yakni dengan berlebih-lebihan dalam menghiasnya, meninggikan 
bangunannya dan lain sebagainya. 

Hadits ini menunjukkan bahwa berbangga-bangga di dalam masjid 
hukumnya makruh, ia adalah sebagian dari tanda-tanda kedatangan 

681 Shahih Ahu Dawud (449) 


<=Z^JTAB $HALAT & 421 


kiamat, Allah tidak menyukai betmegah-megah dengan bangunan masjid 
atau menyemarakkan masjid kecuali untuk ketaatan. 


4 -Ap aiil Aiil J y* j Jli : Jli aiil \ • y t ^ 

Vi «1 ..l*rCA 0>f li :( JLj 

,'dC- 


> 0 . X s <M s s y 

^jj! ^jb jj 


249. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Kasululah 
Shallallahu Alaihi iva Sallam bersabda, ‘Aku tidak diperintahkan 
untuk memegahkan masjid-masjid. ” (HR. Abu Dawud dan Ibnu 
Hibban menshahihkannya) 682 


Tafsir Hadits 

Kelanjutan hadits tersebut ialah apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, 



“Kalian pasti akan menghiasnya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani 

lakukan. ” 

Ungkapan ini betasal dari ucapan Ibnu Abbas, seakan-akan ia 
memahami bahwa umat ini akan mengikuti perilaku orang-orang Bani 
Israel. 

Di dalam As-Syarh diterangkan, makna tasyiid atau memegahkan ialah 
meninggikan bangunannya dan memperindahnya dengan syiid yaitu kapur. 
Sedangkan di dalam al-Qaamuus diterangkan, arti syaada ialah memolesnya 
atau mengecatnya dengan kapur dan sejenisnya, sesuai dengan keterangan 
ini, meninggikan bangunan bukan termasuk makna tasyiid. 

Hadits ini dengan jelas menunjukkan kepada hukum makruh dan 
haram, berdasarkan ungkapan Ibnu Abbas, “ Sebagaimana orang-orang Yahudi 
dan Nasrani memegahkannya.” Karena menyerupai mereka adalah haram. 

Hal ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya masjid tidak dibangun 
kecuali untuk mehndungi diri dari panas dan dingin, sedangkan hiasan- 
hiasan padanya hanya akan menyibukkan hati dari ketaatan, 
menghilangkan kekhusyuan yang merupakan inti shalat. 

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa menghiasi mihrab 
diperbolehkan adalah pendapat yang salah. 


ShahihAbu Dawud (448) 



422 $ jĔ)UBULUS-SALAMJilidPertama 

Dalam Al-Bahr, Al-Mahdi berkata, “Proses pemberian hiasan di 
Masjidil Haram dan di dalam masjid Nabawi tidak berdasarkan pada 
pendapat para ulama ahlul hall wal ‘aqdi tidak juga atas persetujuan mereka, 
penghiasan itu dilakukan oleh pemimpin negara yang zhalim tanpa 
meminta izin kepada para ulama terlebih dahulu, kemudian kaum 
muslimin dan para ulama membiarkannya dengan memendam rasa 
dongkol. 

Ungkapan behau, “Aku tidak diperintahkan.... ”, mengisyaratkan bahwa 
perbuatan itu tidak baik, karena jika hal itu dianggap baik tentulah hal 
itu akan diperintahkan oleh Allah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 
Umar, “Bahwa masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, saat itu 
temboknya dibangun dari batubata, atapnya terbuat dari pelepah kurma 
dan tiangnya dari batang-batang kurma. Kemudian pada masanya, Abu 
Bakar tidak menambahkan apa-apa. Lalu Umar memperluasnya, ia 
membangunnya dengan model ala bangunan Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, ia membangunnya dengan batubata, pelepah kurma, dengan 
tiang-tiang dari batang kayu, kemudian Utsman merombaknya dengan 
berbagai macam tambahan, ia membangun temboknya dengan bebatuan 
yang diukir dan kapur, begitu pula atapnya dari kayu jenis terbaik.” 683 

Ibnu Bathaal berkata, “Hal ini menunjukkan bahwa selayaknya 
bangunan masjid adalah bangunan yang sederhana tidak berlebih-lebihan 
dalam menghiasnya.” 

Lihadah khalifah Umar, biarpun ia berhasil membuka wilayah yang 
luas dan menguasai harta benda yang banyak behau sama sekah tidak 
merubah bangunan masjid pada masanya. Saat itu yang ia lakukan hanya 
memperbaharuinya dikarenakan pelepah-pelepah kurmanya sudah lapuk, 
saat membangunnya ia berkata, “Lindungilah orang-orang dari hujan akan 
tetapi hindarilah warna merah atau warna kuning karena hal itu akan 
mengganggu.” 

Kemudian di masa Utsman, walaupun harta bendanya mehmpah ia 
hanya memperindah tanpa bermegah-megahan, walaupun begitu banyak 
shahabat yang menentangnya. 

Orang pertama yang bermegah-megahan dalam masalah masjid ialah 
Al-Wahd bin Abdul Malik, pada akhir masa shahabat. Kemudian para 
ulama mendiamkannya untuk menghindari fitnah. 


483 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (446) 



^s/Citab jShalat $ 423 


;ji-ll-j amI J S> ajjI Jj-^j Jli ! Jli <up <ojI C/J . Y © * 

o / ». o | ^ 5* (, | ✓ ^ o / »*k' 5» £ A £ £ s o x ^ 

.-b>*-^JI Jor^l Lpr_r^i al-UJi ^ ^l JJ^-I ^ C~J> jS* 


'.' °'*, * «■ *' 6 ' ' *"•.£•,' & ; • \ ' '*,' H *,' ' 
A>cS>^jPJ Aj jAJuj/I j (_$JL «JJl J jJI a 'JJ 


250. D <?/7 Anas Radbiyallahu Anhu herkata, “Kasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Pahala-pahala umatku dipertunjukkan kepadaku hingga 
(pahala) sampahyang dikeluarkan seseorang dari dalam masjid. ” (HR. Abu 
Dawud dan At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah menganggapnya 
sebagai hadits gharib dan ia menshahihkannya) 684 


Tafsir Hadits 

Yang dimaksud dengan sampah di atas adalah segala sesuatu yang tidak 
bermanfaat yang terdapat di dalam masjid. 

Hadits ini menunjukkan bahwa kotoran sekecil apapun yang dibuang 
oleh seseorang dari dalam masjid akan mendatangkan pahala. Karena itu 
adalah usaha untuk membersihkan masjid, menghilangkan segala yang 
mengganggu orang-orang mukmin. 

Sebaliknya bisa dipahami bahwa memasukkan kotoran ke dalam masjid 
adalah suatu kesalahan. 


'4 * \ f 


X X X X 


a —JLp <ojI JL? ajjI JJlS : Jli Hp <ojI 'Jp'j oSlx5 J J J A o \ 

, l yjSj £j jJjau >- !>li Jbst«w«Jl jv5^Jb-l JS-® lil :*JS<j 

X - x 

01 x 1* 

. 4_JlP' jjji 1 a 


251. Dan dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu berkata, ‘TSasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Jika salah seseorang dari 
kalian memasuki masjid, maka hendaklah ia tidak duduk hingga 
mendirikan shalat dua rakaat. ” (Muttafaq Alaih) 685 


Tafsir Hadits 

Hadits ini melarang seseorang duduk di dalam masjid sebelum 
mendirikan shalat dua rakaat, yaitu shalat Tahiyatul masjid, yang secara 


684 ( L « y> ) DhaijAbu Damud (461) 

685 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (444) dan Muslim (714) 


424 4 jSuBULUS-SALAM JiMPertama 

zhahir ia adalah wajib, akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa 
hukumnya adalah mandub, berdasarkan hadits yang menjelaskan, 
“Bahwasanya ketika behau melihat seseorang melangkahi orang lain behau 
bersabda, “ Duduklah, engkau telah mengganggu. ’ es6 

Dalam hadits ini behau tidak memerintahkannya untuk mendirikan 
shalat, kemudian kepada seseorang yang sedang behau ajari tentang rukun 
Islam yang lima kemudian orang itu berkata, “Aku tidak menambah apa- 
apa.” Behau bersabda, “Orang itu selamat jika ia jujur.” mi 

Argumen dalam hadits pertama, dimana behau memerintahkan orang 
tersebut untuk duduk dibantah dengan jawaban, bahwa dalam hadits 
tersebut tidak ada ungkapan yang menunjukkan bahwa orang tersebut 
belum shalat, bisa jadi ia telah mendirikan shalat di belakang lalu ia 
melangkah ke depan. 

Sedangkan yang kedua dibantah dengan jawaban, bahwa di sana ada 
shalat wajib selain yang lima waktu tersebut seperti shalat jenazah, 
kemudian ungkapan, “Aku tidak akan menambahinya.” Tidak menutup 
kemungkinan adanya kewajiban shalat yang lain setelah orang itu 
mengucapkan ucapan tersebut. 

Zhahir hadits mengisyaratkan bahwa perintah mendirikan shalat 
tersebut berlaku kapan saja, walaupun pada waktu-waktu yang makruh 
melakukan shalat padanya, dalam masalah ini ada beberapa pendapat, 
dan telah kami sebutkan di dalam Sjarh Al- ‘Umdah, “Orang yang memasuki 
masjid pada waktu-waktu tersebut tidak boleh mendirikan shalat.” 

Dan kami tegaskan kembali bahwa hukum shalat Tahiyatul masjid 
wajib berdasarkan banyaknya perintah untuk mendirikannya. 

Zhahir hadits mengisyaratkan bahwa seseorang yang terlanjur duduk 
sebelum shalat, maka ia tidak perlu berdiri untuk shalat. Namun ada 
beberapa orang yang mengatakan bahwa selayaknya ia berdiri untuk shalat 
berdasarkan hadits Ibnu Hibban, disebutkan di dalam Shahih Ibnu Hibban 
dari Abu Dzar, “Bahwa beliau masuk ke dalam masjid, kemudian 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, ‘Apakah kamu sudah shalat 
dua rakaatl’ Abu Dzar menjawab, “Belum.” Behau bersabda, “Berdirilah, 
lalu shalat dua rakaat.” 

Kemudian Ibnu Hibban menjelaskan, “Kewajiban untuk mengerjakan 
shalat Tahiyatul masjid tidak hilang begitu saja karena terlanjur duduk.” 
Demikian pula apa yang terjadi bersama Sulaik Al-Qhathafani, dalam 
pembahasan mendatang. 


686 <c*f**) Shahih Abu Dawud (1118) 

687 (&?*'> Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (46) dan Muslim (11) 




^/(jTAB /HALAT $ 425 


Ungkapan beliau, “Dua takaat”, tidak menjelaskan jumlah raka’at 
terbanyak akan tetapi ia adalah raka’at minimal, dengan begitu satu rakaat 
belum memenuhi kewajiban shalat Tahiyatul masjid. 

Dalam As-Sjarh dijelaskan bahwa Masjidil Haram dikecualikan dari 
ketentuan ini, yakni Tahiyatul masjidnya ialah thawaf karena demikianlah 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan thawaf pada saat tiba 
di Masjidil Haram. 

Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnul Qayim dalam Al-Hadyu. 

Namun ada yang mengatakan bahwa saat ltu Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak duduk sehingga beliau tidak 
melaksanakan shalat Tahiyatul masjid, karena shalat Tahiyatul masjid 
diperintahkan bagi mereka yang ingin duduk di dalam masjid, sedangkan 
orang yang memasuki Masjidil Haram langsung mengerjakan thawaf 
kemudian menunaikan shalat di maqam, maka dengan begitu orang 
tersebut tidak duduk kecuali ia telah mendirikan shalat. 

Jadi, jika orang tersebut memasuki Masjidil Haram, lalu ingin duduk 
tanpa mengerjakan thawaf maka dianjurkan baginya untuk menunaikan 
shalat Tahiyatul masjid, seperti apa yang dilakukan pada masjid-masjid 
yang lainnya. 

Begitu pula shalat Ied dikecualikan dari hukum ini, karena Rasulullah 
ShallallahuAlaihi wa Sallam tidak pernah melakukan shalat apapun sebelum 
maupun sesudah shalat Ied. 

Jawaban atas pendapat ini adalah bahwa beliau tidak duduk hingga 
yakin tempat tersebut tidak disyariatkan padanya shalat Tahiyatul masjid, 
baik saat di tanah lapang maupun di masjid. Behau pernah mendirikan 
shalat Ied di masjidnya sekah saja, saat itu behau tidak duduk, ketika 
behau tiba, shalat Ied langsung dimulai, sedangkan tanah lapang tidak 
disyariatkan shalat Tahiyatul masjid padanya karena ia bukan masjid. 

Akan halnya seseorang yang memasuki masjid dan tersibukkan oleh 
shalat yang lain, yakni jika seseorang memasuki masjid pada saat shalat 
wajib telah didirikan, maka ia harus segera bergabung untuk shalat wajib 
tersebut, dan shalat itu telah mewakih shalat Tahiyatul masjid, bahkan 
saat itu tidak diperbolehkan mendirikan shalat Tahiyatul masjid, 
berdasarkan hadits, ‘Jika iqamah telah dikumandangkan atau jika shalat wajib 
telah dimulai, maka tidak ada shalat selain shalat wajih tersebut. ” 688 


688 (jjp-*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (710) 


426 $ J^UBULUS-SALAM JMdPertama 


5AB SIFAT SHALAT 

k :Jli y && ^5 jp .YoY 

lfylj <U)I JJU! s.j-jsjJl £w»ti StUaJl ^Jl cJ 

o , o . !v •, . s 5 .»*. s (m s > j» iS^ o # “pO „1. o / I ✓ ^ S 

—s>- £»jl j*J US Ij (jUaj a 5 jl j^J (j! jAJ I jj» 

«** «/ t /■ w*/' 0 • 0 < t i ^ . /• &✓»«/ iS/' 0 ^ 0 * •, . ^ „ t «» 

(ji—«JaJ ^£>- a*j! j»j !JL?rL*i (jJtoJaj Ju»w»l L*jli JJLUj 

Uj-Si-U j ajl jili ji ii*c jiik jt iuUi Ji cji^ 

oL—L A^rC» (jJ^J ,<jfjlstJLl balllj ,4 ju 1J| A>-^-1 .lg.15' 

5* ^ / // / ^ / / 

.Cis Juk 


252. Dir/ri ,/lte Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Kasululah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Jika kamu hendak melaksanakan shalat 
maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu 
bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al- 
Qur'an, kemudian ruku’lah dengan tuma'ninah, kemudian bangunlah 
hingga tegak berdiri, kemudian sujudlah dengan tuma'ninah kemudian 
bangunlah lalu duduklah dengan tuma 'ninah, kemudian sujudlah dengan 
tuma'ninah, kemudian lalukan semua itu dalam setiap shalatmu. ”(HR. 
As-Sab’ah. Lafazh ini adalah lafazh Al-Bukhari, sedangkan 
lafazh Ibnu Majah dengan sanad Muslim, “Bangunlah 
dengan tuma'ninah.”) 689 

Penjelasan Kalimat 

jika kamu hendak melaksanakan shalat maka sempurnakanlah wudhumu 
(Yakni mengerjakannya dengan lengkap) kemudian menghadaplah ke kiblat 
lalu bertakbirlah (yakni takbiratul ihram) kemudian bacalah apa yang mudah 
bagimu dari Al-Qur'an (ungkapan ini menjelaskan bahwa doa istijtah tidak 
wajib dibaca, jika wajib tentulah beliau perintahkan, kemudian zhahir 
ungkapan ini mengisyaratkan bahwa yang dibaca tidak harus surat Al- 
Fatihah, namun hal ini akan kami jelaskan pada saatnya nanti) kemudian 
rukulah dengan tuma'ninah (hal ini menjelaskan bahwa ruku’ dengan 
tuma'ninah padanya adalah wajib) kemudian bangunlah (dari ruku’) hingga 


689 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6251) dan Mushm (397) 




<=^rfjTAB jHhalat $ 427 


fegak berdiri kemudian sujudlah dengan tuma'ninah (hal ini menjelaskan bahwa 
sujud dengan tuma ninah adalah wajib) kemudian bangunlah (dari sujud) 
lalu duduklah dengan tuma ninah (setelah sujud yang pertama) kemudian sujud 
dengan tuma ninah (ini adalah sujud kedua. Ini adalah sifat satu rakaat 
sempurna, yakni berdiri, membaca sebagian dari Al-Quran, ruku’, i’tidal 
atau bangun dari ruku’, sujud dengan tuma'ninah, duduk antara dua sujud, 
kemudian sujud dengan tuma ninah pula dengan demtkian sempurnalah 
satu raka at) kemudian lakukanlah semua itu dalam setiap shalatmu (baik 
ucapan maupun perbuatan kecuali takbiratul ihram, karena ia khusus 
untuk raka’at pertama saja sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 
syariat).” 

Tafsir Hadits 

Di dalam hadits Ibnu Majah dari Abu Hurairah Radhijallahu Anhu 
dengan sanad yang biasa dipakai Muslim disebutkan, “Bangunlah hingga 
berdiri dengan tuma'ninahr Sebagai ganti apa yang disebutkan dalam hadits 
Al-Bukhari, K.emudian bangunlah hingga tegak berdirir Hadits Ibnu Majah 
di atas menjelaskan bahwa tuma'ninah saat i’tidal setelah ruku’ adalah 
wajib. 




u*' J ^ £*'j <y. J dJJb- ^ AlLj . Y o y 

JL-JUj iliu jlili :ol.dili 

J p 4j \ :g\j J SjlS J\j 

J J—=*■ jJt jj <0)! lli e. J> f j Jj. 

„—Vlj Aj Jli oT ji oir oli . <u!p 

j & 03 y&* i> p ■:>'/> ^ 3 :St* } fjt 3 


2u! 





253. Hadits ini seperti hadits sebelumnya, dari Rifa’ah bin Rafi’yang 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban, ‘Hingga berdiri dengan 
tuma ninah. Dan dalam hadits Ahmad, “Maka tegakkan tulang 
punggungmu hingga tulang-tulang kembali ke tempatnya. ’* 91 

690 Ahmad (4/340) dan Ibnu Hibban (5/88) 

Tambahan matan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban lihat keterangan di atas. 





428 $ j£)UBULUS-SALAM JikdPertama 

Dalam hadits An-Nasa’i dan Abu Dawud dari Kifa’ah bin Rafi\ 
“Sesungguhnya shalat salah seorang dari kalian tidak akan sempurna 
hingga orang tersebut menyempurnakan wudhunya sebagaimana yang 
Allah perintahkan, kemudian ia mengagungkan Allah, memuji-Nya dan 
menyanjung-Nya. ,J692 Disebutkan dalam hadits tersebut, Jika engkau 
mempunyai hafalan dari Al-Qur'an maka bacalah, jika tidak maka 
bacalah tahmid, takbir dan tahlil kepada Allah. ’* 93 Dalam hadits Abu 
Dawud, “Kemudian bacalah Al-Fatihah dan apayang bisa engkau baca 
atas kehendak Allah. ’ r/M Dalam hadits Ibnu Hibban, “Kernudian 
bacalah apayang engkau kehendaki . ;r ’ 95 

Biografi Perawi 

Rifa’ah bin Rafi’ adalah seorang shahabat dari kalangan Anshar dan 
ikut serta pada perang Badar, perang Uhud dan seluruh peperangan 
bersama Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia bersama Ali 
menyaksikan perang Jamal dan perang Siffin. Ia meninggal pada permulaan 
masa pemerintahan Muawiyah. 

Penjelasan Kalimat 

“Hingga berdiri dengan tuma’ninah (dan dalam salah satu lafazh hadits 
Ahmad) maka tegakkan tulang punggungmu hingga tulang-tulang kembali ke 
tempatnya (yakni tulang-tulang yang ikut turun saat ruku sehingga ia 
kemudian ke tempat asalnya, saat berdiri untuk membaca, yang hal itu 
hanya bisa terjadi dengan i’tidal yang sempurna) 

Dalam hadits An-Nasa’i dan Abu Dawud dari Rifa’ah bin Rafi’, 

“Sesungguhnya shalat salah seorang dari kalian tidak akan sempurna 
(shalatnya) hingga orang tersebut menyempurnakan wudhunya sebagaimana yang 
Allah perintahkan (yaitu yang diterangkan dalam surat Al-Maidah) kemudian 
ia mengagungkan Allah (yaitu dengan membaca takbiratul ihram) dan memuji- 
Nya (dengan membaca surat Al-Fatihah, hanya saja ungkapan, “Jika 
engkau mempunyai hafalan dari Al-Qur an.” Mengisyaratkan bahwa yang 
dimaksud dengan ungkapan memuji di atas, bukan bacaan Al-Qur an akan 
tetapi ia adalah bacaan iftitah, maka dari hadits di atas bisa disimpulkan 
bahwa memuji dan menyanjung Allah setelah takbiratul ihram hukumnya 
wajib) dan menyanjung-Nya.” 


692 (£4>ws) ShahihA.hu Dawud (857) 

693 ShahihAbu Dawud (859) 

694 Ibid 

695 Shahih Ibnu Hibban (5/88) 



<=z/<JTAB$HALAT $ 429 


Dan dalam riwayat An-Nasa’i dan Abu Dawud yang lainnya 
disebutkan, “Jika engkau mempunyai ha/alan dari A.l-Qur'an maka bacalah, 
jika tidak (mempunyai hafalan Al-Qur'an) maka bacalah tahmid (dengan 
bacaan-bacaan tahmid, yang bacaan dasarnya ialah Alhamdulillah), takbir 
(dengan bacaan Allahu Akbar), tahlil kepada Allah (dengan bacaan laia 
llaha lllallah, hal ini menunjukkan bahwa bacaan-bacaan di atas 
menggantikan bacaan Al-Qur'an bagi mereka yang tidak mempunyai 
hafalan Al-Qur'an). 

Dalam hadits Abu Dawud disebutkan, “Kemudian bacalah Al-Fatihah 
dan apa yang bisa etigkau baca atas kehendak Allah” Dalam hadits Ibnu 
Hibban, “Kemudian bacalah apayang engkau kehendaki 


Tafsir Hadits 


Hadits ini adalah hadits yang sangat agung, yang biasa di kenal sebagai 
hadits ‘Hadits al-Musii' shalatahu’ (orang yang tidak bagus shalatnya). 
Hadits ini mengajarkan kepada kita hal-hal yang wajib dilakukan dalam 
shalat, sehingga ibadah shalat tidak akan sempurna kecuali dengannya. 

Hadits ini menunjukkan bahwa wudhu harus disempurnakan oleh 
orang yang ingin mengerjakan shalat, sebagaimana yang dikandung oleh 
ayat, 




“Apabila kamu hendak mengerjakan shalat..’\ QS. Al-Ma'idah: 6), dan 
yang dimaksud di sini ialah orang yang berhadats sebagaimana yang telah 
dijelaskan oleh dalil-dalil yang lainnya. 

Hadits Al-Bukhari (nomor 252) yang menyebutkan hal-hal tersebut 
secara garis besar, dijelaskan dengan lebih terperinci oleh hadits An-Nasa’i 
dengan lafazh, “Hingga orang tersebut menyempurnakan wudhunya sebagaimana 
yang Allah perintahkan, membasuh mukanya dan kedua tangannya hingga kedua 
siku, lalu mengusap kepala dan membasuh kakinya hingga kedua mata kaki.” 
Keterangan ini menjelaskan bahwa berkumur-kumur dan memasukkan 
air ke dalam hidung tidak wajib, sehingga hal inilah yang mengakibatkan 
perintah untuk melakukan keduanya tidak wajib akan tetapi menjadi 
sunnah. 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa menghadap ke arah kiblat sebelum 
membaca takbiratul ihram adalah wajib, hukum ini telah kami terangkan 
di atas disertai keterangan kemudahan bagi mereka yang mengerjakan 
shalat sunnah di atas kendaraan. 

Ia juga menunjukkan wajibnya mengucapkan takbiratul ihram, yang 
lafazhnya disebutkan dalam riwayat At-Thabrani dari Rifa’ah, “Kemudian 



430 $ sSuBULUS-SALAM JilidPertama 

mengucap ‘Allahu Akbar”’ begitu pula dalam hadits riwayat Ibnu Majah 
yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dari Abu 
Humaid berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Rasululah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, “jika beliau hendak mengerjakan shalat beliau berdiri tegak, 
kemudian mengangkat tangannya, seraya mengucap, “Allahu Akbar ” 6>6 Hadits 
serupa diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ah Radhiyallahu Anhu dengan 
sanad shahih memenuhi kriteria sanad Muslim, “Bahwasanya jika beliau 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuk memulai shalat behau mengucap, 
“Allahu Akbar.” 691 Hadits-hadits ini menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan takbiratul ihram ialah ucapan, Allahu Akbar. 

Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa membaca Al-Qur‘an di dalam 
shalat hukumnya wajib, baik surat Al-Fatihah maupun yang lainnya, 
berdasarkan ungkapan beliau, “Apa yang mudah bagimu dari Al-Qur‘an ”, 
‘jika engkau mempunyai hajalan dari Al-Qur‘an” , namun hadits Abu Dawud 
menyebutkan, “Kemudian bacalah Al-Fatihah” sedangkan di dalam hadits 
Ahmad dan Ibnu Hibban disebutkan, “ Kemudian bacalah Al-Fatihah dan 
apayang bisa engkau baca atas kehendakmu”, bahkan Ibnu Hibban membuat 
bab khusus untuk masalah ini ‘Bab wajibnya seseorang yang sedang 
mengerjakan shalat untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap raka’at” 
karena tegasnya hadits yang menyebutkan surat Al-Fatihah maka hadits 
yang menyebutkan, “Apa yang mudah bagimu dari Al-Qur‘an” diartikan 
sebagai surat Al-Fatihah karena surat itu mudah untuk dihafalkan oleh 
setiap muslim, kemudian hadits tersebut bisa ditafsiri bahwa Rasululah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui bahwa orang yang behau ajak 
bicara tidak hafal surat Al-Fatihah, maka jika kondisi orang tersebut 
seperti itu ia boleh membaca ayat apapun yang ia hafal dari Al-Qur‘an, 
atau bisa jadi hadits ini di mansukh oleh hadits yang menyebutkan surat 
Al-Fatihah atau mungkin maknanya, “Bacalah yang mudah bagimu dari 
Al-Qur‘an disamping surat Al-Fatihah”, hal ini didukung oleh hadits yang 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban yang dengan tegas 
menyebutkan surat Al-Fatihah ditambah dengan ayat-ayat yang lainnya 
dengan begitu bisa jadi saat perawi menyebutkan, “Apayang mudah dari 
Al-Qur‘an” ia lupa untuk menyebutkan surat Al-Fatihah. Kemudian hadits 
yang menunjukkan wajibnya membaca ayat-ayat lain selain surat Al- 
Fatihah ialah, ‘Kemudian bacalah Al-Fatihah dan apa yang bisa engkau baca 
atas kehendak Allah atau apayang engkau kehendaki. ” 

Hadits ini menunjukkan juga bahwa orang yang tidak mempunyai 
hafalan Al-Qur‘an boleh membaca tahmid, takbir dan tahlil sebagai ganti 

696 Al-Mu’jam Al-Kabiir (5/38-39) 

697 (&**> Shahih Ibnu Majah (869, 870) 



<=^£]TAB j$HALAT $ 431 


dari Al-Qur‘an tanpa ditentukan jumlahnya dan jenis bacaannya. Namun, 
ada yang menyebutkan bacaannya sebagai berikut, “ Subhanallah, 
Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, wallahuakhar, walahaula walakuwwata 
illa billah. ” 

Hadits ini juga menunjukkan atas kewajiban ruku’ yang disertai dengan 
tuma‘ninah. Hadits Ahmad menjelaskan caranya, “Jika engkau ruku’ maka 
letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu, kemudian panjangkan 
punggutigmu, dan mantapkanlah ruku’mu .” Dalam riwayat lain disebutkan, 
“Kemudian ia bertakhir lalu ruku’ hingga sendi-sendinya mantap dan santai.” 

Hadits ini juga menunjukkan wajibnya bangun dari ruku’, yang diikuti 
dengan berdiri tegak dengan tuma’ninah, berdasarkan sabda bebau, “Dan 
kamu berdiri dengan tuma’ninah .” Ibnu Hajar berkata, “Sesungguhnya hadits 
ini menggunakan sanad Muslim, disamping itu as-Siraj meriwayatkannya 
dengan sanad yang memenuhi kriteria Al-Bukhari, maka hadits tersebut 
memenuhi kriteria Musbm dan Al-Bukhari.” 

Hadits ini menunjukkan wajibnya sujud dengan tuma’ninah, kedua hal 
tersebut telah dijelaskan dalam hadits An-Nasa’i dari Ishaq bin Abi 
Thalhah, “Kemudian ia bertakbir lalu bersujud, hingga wajah dan dahinya mantap 
hingga seluruh sendinya mantap dan lega.” 

Hadits ini menunjukkan wajibnya duduk di antara dua sujud, 
disebutkan dalam hadits An-Nasa’i, “ Kemudian ia bertakbir lalu ia mengangkat 
kepalanya hingga duduk tegak dt tempat duduknya, dan menegakkan tulang 
punggungnya.” Dalam riwayat lain disebutkan, “jika engkau telah mengangkat 
kepalamu maka duduklah di ataspaha kirimu.” Hal ini menunjukkan bahwa 
duduk di antara dua sujud dengan cara menggunakan paha kiri sebagai 
alas duduk. 

Hadits ini menunjukkan bahwa semua hal di atas harus dilakukan pada 
setiap raka’at yang tersisa, kecuah takbiratul ihram, karena sebagaimana 
telah diketahui bahwa ia wajib dilakukan pada permulaan shalat. 

Hadits ini menunjukkan wajibnya membaca sebagian dari Al-Qur‘an 
pada setiap raka’at, berdasarkan apa yang telah Anda pahami dari 
penjelasan, “Apa-apa yang mudah.” Yaitu surat Al-Fatihah, yang diikuti 
bacaan ayat Al-Qur‘an yang Anda kehendaki pada setiap raka’at, dan 
dalam pembahasan mendatang akan kami bahas hukum membaca sebagian 
dari Al-Qur‘an selain dari Al-Fatihah, pada raka’at ketiga maupun keempat. 

Ketahuilah, bahwa hadits ini adalah hadits yang agung, sering 
disebutkan oleh ulama untuk menjelaskan wajibnya hal-hal yang telah 
kami sebutkan, dan menjelaskan hal-hal selain di atas adalah tidak wajib, 
sedangkan kesimpulan bahwa semua yang disebutkan dalam hadits di 
atas adalah wajib berdasarkan fakta bahwa hadits tersebut menggunakan 



432 $ jSlIBUl US-SALAM JiMPertama 


ungkapan perintah setelah ungkapan behau, “Tidak akan sempurna suatu 
shalat kecuali dengan hal-hal jang disebut dalam hadits tersebut Sedangkan 
kesimpulan bahwa yang tidak disebut di dalam hadits tersebut tidak wajib, 
maka berdasarkan fakta bahwa hadits tersebut muncul untuk mengajarkan 
hal-hal yang wajib dalam shalat. Dengan demikian, seandainya hadits 
tersebut meninggalkan suatu hal yang wajib, maka akan terjadi penundaan 
keterangan pada saat diperlukan yang menurut ijma tidak boleh. 

Jika riwayat-riwayat hadits ini telah dikumpulkan, maka yang diambil 
adalah riwayat yang pahng lengkap. Jika ada hadits lain yang bertentangan 
dengan hadits ini baik dalam mewajibkan atau sebahknya, maka hadits 
ini yang lebih diutamakan, bahkan seandainya ada hadits yang mewajibkan 
sesuatu dengan kalimat perintah, yang hal tersebut tidak disebutkan di 
dalam hadits ini, maka perintah tersebut dibawa kepada makna selain 
wajib karena keberadaan hadits ini, atau bisa jadi kedua-duanya dimaknai 
secara zhahir apa adanya, lalu dicari hadits lain yang menguatkan salah 
satu dari keduanya. 

Di antara hal wajib yang telah disepakati oleh para ulama akan tetap 
tidak disebutkan dalam hadits di atas adalah niat, demikian disebut dalam 
As-Syarh. 

Menurut saya, bisa saja dikatakan bahwa ungkapan behau, Jika engkau 
berdiri untuk shalaf\ menunjukkan wajibnya niat, karena niat hanyalah 
kehendak untuk melakukan sesuatu. Dan ungkapan beliau, “Maka 
berwudhulah.” Maksudnya adalah hendaklah berwudhu. 

Kemudian orang tersebut bisa saja berkata, “Duduk terakhir, adalah 
termasuk hal wajib yang telah disepakati, namun tidak disebutkan dalam 
hadits di atas.” 

Dan di antara hal yang dipersehsihkan ialah membaca tasyahud akhir, 
lalu membaca shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu 
Alaihi u>a Sallam pada akhir shalat. 


A f o 


J j :JlS ajS' . y o £ 

J—J£iii 

Oj—J ®4^1*5 j 4 j Jj 

" ' ^ s O/ / Z Z / / ' ' > s * 

Lo.^ _jli *^J j—lAA jS* AjJu *^J?J lili 4 j isu jUs jr 

* * * f S ^ ^ 

lilj sLiJl JLrj £sljl 

aJ Jl j (^ujl iS j-“Jl 4 -Ltj Ip 

/ / X- * / / X/ / 




<=^utab jShalat 4 433 



Js IuSj (JyS^\ 4-wajj 4&- 



.(Jj\s>J\ 


254. DariAbu HumaidA.s-Sa ’idi Kadhiyallahu Anhu berkata, ‘Aku melihat 
Kasululah Shallallahu Alaihi iva Sallam ketika bertakbir beliau 
meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, dan jika 
ruku’ beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, 
kemudian beliau meluruskan tulang punggungnya, dan jika mengangkat 
kepalanya beliau berdiri hingga tegak sehingga setiap ruas tulang 
punggungnya kembali ke tempatnya. Ketika sujud beliau meletakkan 
kedua tangannya dengan tidak menghamparkannya tidak pula 
menggenggamnya, ujungjemari kedua kakinya mengarah ke kiblat, saat 
duduk setelah dua rakaat beliau duduk di atas kaki kirinya dengan 
menegakkan kaki kanannya, ketika duduk pada rakaat terakhir beliau 
mengedepankan kaki kinnya dan menegakkan kakiyang lainnya sambil 
duduk di atas bokongnya. ” (HR. Al-Bukhari) 698 


BiogralEi Perawi 

Abu Humaid As-Sa’idi adalah Abu Humaid Abdurrahman bin Sa’ad 
Al-Anshari Al-Khazraji As-Sa’idi. Dinisbahkan kepada kaum Sa’idi yaitu 
Abu Al-Khazraj Al-Madani yang kemudian behau lebih dikenal dengan 
kuniyah (julukan)nya. Behau wafat pada akhir pemerintahan Muawiyah. 

Penjelasan Kalimat 

“Aku melihat Wasulullah Shallalahu Alaihi wa Sallam bertakbir (untuk 
takbiratul ihram) beliau meletakkan kedua tangannya (yakni kedua telapak 
tangannya) sejajar dengan kedua pundaknya (inilah yang dimaksud dengan 
mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram) dan jika ruku’ beliau 
meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya (penjelasan untuk hal ini 
telah disebutkan dalam riwayat Ahmad mengenai kisah seseorang yang 
mendirikan shalat secara tidak benar, yakni hadits Al-Musii 'shalatahu, “Jika 
engkau ruku’ maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua 
lututmu, kemudian panjangkan punggungmu, dan mantapkanlah ruku’mu) 
kemudian beliau meluruskan tulang punggungnya (Al-Khathabi berkata, 
“Meluruskannya sehingga tidak melengkung. Dalam satu riwayat Al- 
Bukhari yang lain, disebutkan ilustrasi serupa. Sedangkan dalam riwayat 
yang lain disebutkan, “Tidak menekuk kepalanya dan tidak 


698 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (828) 


434 $ $ UBULUS-SALAM JMdPertama 


mendongakkannya.” Riwayat lain menjelaskan, “Sambil meregangkan jari 
jemarinya.”) Dan jika mengangkat kepalanya (dari ruku’) behau berdiri hingga 
tegak (Abu Dawud menambahkan, “Lafadz hadits, ‘ Samiallahuliman- 
hamidah allahumma rabbana lakalhamdu. ,,,6<) ' ) sambil mengangkat kedua 
tangannya.” Riwayat Abdul Hamid menambahkan, “Sehingga sejajar 
dengan kedua pundaknya dalam keadaan tegak.”) 700 sehingga setiap ruas 
tulangpunggungnya kembali ke tempatnya (hal ini yang dijelaskan dalam hadits 
Rifa’ah yang berbunyi, “Sehingga tulang-tulangnya kembali.”) Ketika sujud 
beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak menghamparkannya (dalam 
hadits Ibnu Hibban dijelaskan, “Dengan tidak menghamparkan kedua 
lengannya.”) 701 Tidak pula menggenggamnya, ujung jemari kedua kakinya 
mengarah ke kiblat (akan dijelaskan pada hadits yang berbunyi, “Aku 
diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang.”) saat duduk setelah 
dua raka’at) yaitu tasyahud awal) beliau duduk di atas kaki kirinya dengan 
menegakkan kaki kanannya, ketika dudukpada rakaat terakhir (yakni tasyahud 
akhir) beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lainnya 
sambil duduk di atas bokongnya). 

Tafsir Hadits 

Hadits Abu Humaid ini diriwayatkan secara qauli (ucapan) maupun 
fi’li (perbuatan) yang menjelaskan tata cara shalat behau Shallallahu Alaihi 
wa Sallam. Dan bahwasanya saat melakukan takbiratul ihram beliau 
mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya yang 
disertai dengan membaca takbir. Hal ini senada dengan hadits Wail bin 
Hajar dalam riwayat Abu Dawud 702 yang dalam hal ini telah diriwayatkan 
dua cara bertakbir, yaitu mengangkat kedua tangan lalu membaca takbir 
atau membaca takbir lalu mengangkat kedua tangan. Dalam hal ini para 
ulama mempunyai dua pendapat, pendapat pertama adalah membaca takbir 
bersamaan dengan mengangkat tangan, dan pendapat yang kedua adalah 
mengangkat tangan terlebih dahulu lalu membaca takbir. Dan tidak ada 
seorang pun yang berpendapat membaca takbir dahulu lalu mengangkat 
tangan. 

Di dalam Al-Minhaj serta syarahnya An-Najm Al-Wahhaj disebutkan: 

Tertama, mengangkat tangan bersamaan dengan memulai bacaan takbir 
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari 


699 DhaijAbu Dawud (733) 

700 (£=*>-*) ShahihA.bu Dawud (730) 

701 Shahih Ibnu Hibban (5/186) 

702 ShahihAbu Dawud (726) 


<^Citab jChalat $ 435 


Ibnu Umar, “Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya saat 
membaca takbir, 703 maka permulaan membaca takbir bersamaan dengan 
permulaan dengan mengangkat tangan dan tidak harus pula bersamaan 
pada akhirnya sehingga jika salah satu bertakbir maupun mengangkat 
tangan telah sempurna maka segera menyempurnakan yang lainnya dan 
jika keduanya telah sempurna segera menurunkan kedua tangannya dan 
tidak menahannya terangkat, dan cara ini yang pahng benar. 

Kedua, mengangkat tangan tanpa disertai bacaan takbir, lalu membaca 
takbir saat kedua tangannya berhenti kemudian menurunkan kedua 
tangannya setelah itu. Hal ini berdasarkan hadits hasan yang diriwayatkan 
Abu Dawud. 704 Hal ini dishahihkan oleh Al-Baghawi dan yang dipihh oleh 
guru kami berdasarkan hadits Muslim dari Ibnu Umar. 

Ketiga, mengangkat tangan bersamaan dengan membaca takbir dan 
berakhir dengan bersamaan juga, lalu menurunkan kedua tanganya setelah 
menyelesaikan takbir, alasannya karena mengangkat tangan adalah untuk 
bertakbir maka keduanya harus bersamaan. Pendapat ini didukung oleh 
Ibnu Hajar dinisbahkan kepada jumhur. 

Demikian yang disebutkan, dan setelah kita meneliti pendapat- 
pendapat tersebut beserta dalil-dalilnya menunjukkan bahwa hal itu 
tergantung kepada kita untuk memihh tanpa mengharuskan satu cara. 

Abu Dawud, Al-‘Auza’i, Al-Khumaidi guru Al-Bukhari dan beberapa 
orang lainnya mengatakan bahwa hukumnya wajib berdasarkan fakta 
bahwa hal itu dilakukan oleh Rasuluhah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Ibnu 
Hajar berkata, “Peristiwa saat Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengangkat kedua tangannya pada permulaan shalat telah diriwayatkan 
oleh 50 orang shahabat termasuk diantaranya 10 orang yang dijamin 
masuk surga.” Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hakim ia berkata, “Tidak 
pernah ada hadits yang disepakati oleh para huffazh diriwayatkan oleh 4 
orang Khulafur Rasyidin, 10 orang yang dijamin masuk syurga beserta 
shahabat-shahabat lainnya walaupun mereka berada di berbagai daerah 
yang berjauhan selain hadits ini.” Al- Baihaqi berkata, “Seperti ltulah 
yang dikatakan oleh guru kita Abu Abdillah.” 

Para ulama yang mewajibkan berkata, “Mengangkat tangan pada saat 
takbiratul ihram betul-betul terdapat pada tata cara Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam shalat. Padahal beliau pernah bersabda, “ Shalatlah kalian 
sebagaimana kalian melihat saya shalat, 70i karena itu kami mengatakan bahwa 

703 (C^***) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (735) dan Muslim (390) 

704 ShahihAbu Dawud (730) 

705 (C*f***) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (631) 


436 $ Jt0 UBULIIS-SALAM JiMPertama 

mengangkat tangan pada takbiratul ihram hukumnya wajib. 

Selain para ulama di atas, yaitu jumhur ulama termasuk Zaid bin AH, 
An-Nashir, Al-Qasim, Al-Imam Yahya begitu pula empat imam madzab 
mengatakan bahwa hukumnya sunah, dan tidak ada yang berpendapat 
lain kecuali Al-Hadi yang mengatakan bahwa hukumnya bukan sunah. 

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa orang yang menunjukkan Al- 
Zaidiyah tidak berpendapat dengan pendapat ini maka ia telah 
meriwayatkan dari mereka tanpa berdasarkan ilmu. 

Mengenai seberapa tinggi mengangkat tangannya, maka hadits riwayat 
Abu Khumaid ini menunjukkan bahwa ia sejajar dengan A.l-Mankinbain, Al- 
Mankib adalah pertemuan antara kepala tulang pundak dengan lengan atas 
dan inilah pendapat As-Syafi’iyah. 

Ada yang berpendapat bahwa, ia sejajar dengan ujung kedua telinga 
berdasarkan hadits Wail bin Hujr, “Hmgga sejajar dengan kedua telinga”, 
kemudian ada yang mengkompromikan kedua hadits ini dan berkata, 
“Maksudnya, yaitu punggung kedua telapak tangan sejajar dengan pundak, 
sedangkan ujung jari-jari sejajar dengan kedua telinga sebagaimana yang telah 
disebutkan dalam hadits Wail yang dinwayatkan oleh Abu Dawud, “Sehingga 
tangannya sejajar dengan kedua pundaknya dan kedua jempolnya sejajar 
dengan kedua telinganya.” 

Ungkapan beliau, “Mengokohkan kedua tangannya”, telah diterangkan 
oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, “Seakan-akan ia 
menggenggam keduanya.” 

Ungkapan beliau, “Lalu ia meluruskan punggungnya”, telah kami sebutkan 
penjelasan Al-Khatthabi dalam masalah ini, riwayat lain menyebutkan, 
“ Summahanna r” yang artinya serupa dengan makna di depan. Riwayat lain 
menyebutkan, “Tidak menekuk kepalanya dan tidak mendongakkannya.” 
Riwayat lain menjelaskan, “Dan ia meregangkan jari jemarinya.” 

Ungkapan beliau, “Hingga setiap ruas tulang punggungnya kembali ke 
tempatnya.” Maksudnya adalah i’tidal dengan sempuma, hal ini sesuai dengan 
penjelasan riwayat, “Kemudian beliau berdiri sejenak sehingga semua anggota 
tubuhnya kembali ke tempatnya.” 

Hadits ini juga menjelaskan tata cara duduk dalam tasyahud awal dan 
akhir yang ternyata berbeda. Pada tasyahud akhir behau duduk tawaruk, yakni 
meletakkan bokongnya di atas tanah dan mendirikan telapak kaki kanannya. 
Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dan akan kami jelaskan pada 
kesempatan mendatang, namun yang pasti As-Syafi’i dan pengikutnya 
mengamalkan hadits ini. 




*=z/£]Tab jShalat 4 437 


4Ip 4il ^j£s> Lsl J j-j °jp <up 4S1I j uJlL ^j° ^ip ^p . Y o o 

^ J) ^ s s s s ' S S "s "s ' & 

' j ^ gr^-J S^CaJt ^Jt bl jl5" ifl 

diU' CJI j^JJl , j^L^Jl ^ ;- Lji (Jl— (jLj^lj oljUJjl 
LS—.p-L~* aljj .a_^T J,l—Jop Ulj ^ij LJjl ojf V' 4JI V 

.JliJl oVJ=> ^ Jjjj j| ;aJ Jij^ 


255. D<7n ^4/; £ 7 « jlbu Thalib Radhiyallahu Anhu, ‘Tahwasanya jika 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dalam shalat beliau 
membaca, “Saya menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan 
langit dan bumi —hingga sabdanya-, ...dari orang-orang muslim, Ya 
Allah, Engkau-lah Raja, tiada ilah selain Engkau, Engkau Rabb-ku 
dan aku adalah hamba-Mu... -sampai akhir-. (HR. Muslim) 706 
Dalam riwayat yang lain disebutkan, ‘TJ alitu dilakukanpada shalat 
malam. ” 


Penjelasan Kalimat 

“Bahwasanya jika Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dalam shalat 
beliau membaca, “Saya menghadapkan wajahku (yakni aku tujukan ibadahku) 
kepadayang menciptakan langit dan bumi —hingga sabdanya-, ...dari orang-orang 
muslim (dalam hal ini terdapat dua riwayat, yang pertama ‘wa ana minal 
muslimin’ -dan saya seorang dari orang-orang muslim- inilah yang disebutkan 
oleh Ibnu Hajar, dan yang kedua ‘wa ana awwalul muslimin’ —dan saya orang 
pertama dari orang-orang muslim- yaitu yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an), 
atau dalam lafadz lainnya Ya Allah, Engkau-lah Raja, tiada ilah selain Engkau, 
Engkau Rabb-ku dan aku adalah hamba-Mu... -sampai akhir-. (riwayat Mushm) 


Tafsir Hadits 

Kelanjutan dari doa Iftitah tersebut ialah. 


j a 4 >1 (PjO J yi£-\3 CJO-jLb... 

C->! V' V ,JAft!j cjf V' o jjJJl 

/ / ^ ** / / X " ^/ / 

I °&t " vf t | <" ^ j* • o ' A» o • 0 

)j oj^l^j cKJ c~ii j Igjo* o> j*p lj 


706 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (771) 



438 $ j£)UBULUS-SALAM JilidPertama 


lj4 w. </ & 

s 

‘!Aku telah menyhalimi diriku, mengakui dosa-dosaku maka ampunilah dosa- 
dosaku sesungguhnja tidak ada yang hisa mengampuni dosa kecuali Engkau, 
dan tunjukilah aku pada akhlak yang paling baik, sesungguhnya tidak ada 
yang dapat menunjuki pada akhlak yang paling baik selain Engkau dan 
hindarkanlah aku dari akhlakyang buruk sesungguhnya tidak adayang dapat 
menghindarkan dari akhlakyang buruk kecuali Engkau. Kami datang kepada- 
Mu dan kami taatperintah-Mu, seluruh kebaikan berada dalam kedua tangan- 
Mu, dan seluruh keburukan tidak berasal dari-Mu, saya bersama-Mu dan 
saya kepada-Mu, Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi Engkau, aku memohon 
ampunan-Mu dan bertobat kepada-Mu. ” 

Sabda beliau, “Yang menciptakan langit dan bumi (yakni menciptakan 
keduanya tanpa adanya contoh sebelumnya) yang lurus (yakni selalu 
cenderung kepada agama yang benar, yaitu agama Islam) dan aku bukan 
termasuk di antara orang-orang musyrik (menjelaskan dan mempertegas 
makna, “Yang lurus”) ibadahku (yakni semua ibadah dan semua bentuk 
pendekatan diri kepada Allah Ta’ala. Dan ketika kata tersebut 
disandingkan dengan ibadah shalat, ini adalah bentuk penyandingan 
sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus) hidupku dan matiku 
(yakni hidupku dan matiku untuk Allah Ta’ala. Maksudnya Dia-lah yang 
menguasai dan memiliki keduanya). Tuhan sekalian alam (/ir-Rabb artinya 
raja dan ‘alamin adalah bentuk jamak dari ‘alam yang mencakup seluruh 
makhluk, di dalam Al-Qamuus dijelaskan bahwa arti al-‘alam adalah 
semua makhluk atau apa yang terdapat di dalam jagad raya) tiada sekutu 
bagi-Nya (menguatkan makna, “Tuhan sekalian alam”) Ya Allah, 
Engkaulah raja (yakni yang memihk seluruh makhluk) aku telah menganiaya 
diriku (ini adalah sebuah pengakuan kezhaliman atas dirinya, hal ini ia 
sebutkan terlebih dahulu sebelum memohon ampunan. 

Kata 1 1 maknanya aku selalu menjalankan ketaatan kepada-Mu dan 

melaksanakan perintah-Mu secara terus-menerus, sedangkan kata 
■ 'AjJjE' maknanya, aku menyenangi perintah-Mu dan mengikutinya secara 
sukarela dan terus-menerus. 

Sabda behau, “Seluruh kebaikan berada di tangan-Mu (ungkapan ini adalah 
sebuah pengakuan bahwa seluruh kebaikan baik yang telah diterima oleh 
seorang hamba atau yang masih diharap-harapkannya dari Allah Ta’ala) 
dan semua keburukan tidak kembali kepada-Mu (yakni bahwa keburukan 


2>s£.f 'Yrys idr, ar d idi 



<=^/ClTAB J&HALAT 4 439 


adalah bukan sarana untuk mendekatkan diri kepada-Mu atau ia tidak 
dinisbahkan kepada-Mu, maka tidak boleh mengucapkan kata-kata, 
“Wahai Tuhan keburukan.” Atau bisa juga maknanya ia tidak akan sampai 
kepada-Mu, karena yang sampai kepada-Nya hanyalah ucapan yang baik). 

Sabda beliau, “Saya bersama-Mu dati kepada-Mu (yakni tempatku 
berlindung dan tempatku kembali adalah kepada-Mu, dan aku akan selalu 
dalam kebaikan selama aku bersama-Mu) Maha Suci Engkau (yakni Engkau 
berhak atas semua pujian, atau bahwa seluruh kebaikan berada pada-Mu). 

Bacaan inilah yang secara umum dibaca dalam iftitah shalat. 

Dan di dalam riwayat Muslim, “Bahwasanya bacaan ini dibaca oleh 
Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam shalat malam.” 

Kami tidak menemukan lafazh tersebut di dalam shahih Muslim, akan 
tetapi hadits Ali-lah yang menjelaskan bahwa bacaan tersebut dibaca pada 
shalat malam. 

Ibnu Hajar di dalam kitab At-Talkhish meriwayatkan dari As-Syafi’i 
dan dari Ibnu Khuzaimah, bahwa doa tersebut dibaca pada shalat-shalat 
wajib dan bahwa hadits AH Kadhijallahu anhu menjelaskan hal tersebut. 

Berdasarkan perkataan Ibnu Hajar di atas, bisa disimpulkan bahwa 
bacaan ini dikhususkan untuk shalat wajib atau bisa juga ia bersifat umum 
untuk semua shalat, sehingga seseorang boleh memihh untuk membaca 
bacaan ini sesudah takbiratul ihram atau memihh bacaan yang disebutkan 
dalam hadits berikut. 


4^ J? aSj' J oir :JlS aIp J>j 'oyj J\ . y o T, 
:Jj5' :J1i IyL 0' J-J aSa o*>Cai5 ' 0 ] 

'j (i J ollpli 'CS J OpJ 

J_4i" nr j 

y 1 * iJijl 0 0 03 O 0 0 

.<uip (jii* .oJJlj i$\y» Ju^s-\ 


256. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Jika Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam telah membaca takbir, beliau diam sejenak 
sebelum membaca ajat Al-Qur'an, kemudian aku bertanja kepadanja 
maka beliau bersabda, “Saja membaca, ‘Ya Allah, jauhkanlah antara 
aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan jarak antara 
timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahanku 
sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, 


440 $ ^UBULUS-SALAM JiHdPertama 


mandikanlah diriku dari kesalahanku dengan air, salju, dan embun. ” 

(HR. Muttafaq Alaih ) 707 

Penjelasan Kalimat 

jika Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah membaca takbir (yakni 
takbiratul ihram) beliau diam sejenak (yakni dalam waktu yang singkat) 
beliau diam sejenak sebelum membaca ayat Al-Qur'an, kemudian aku bertanya 
kepadanya (tentang apa yang ia baca saat itu) maka beliau bersabda, ‘Saya 
membaca, Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku (yakni hapuslah 
kesalahan yang pernah aku lakukan atau jagalah aku dari kesalahan yang 
mungkin akan terjadi) sebagaimana Engkau menjauhkan jarak antara timur 
dan barat (yakni sebagaimana keduanya tidak pernah bertemu maka 
jadikanlah aku tidak pernah bertemu dengan kesalahan) Ya Allah, 
bersihkanlah diriku dari kesalahanku sebagaimana pakaian putih dibersihkan 
dari kotoran (yakni hilangkanlah kesalahan dari diriku seperti pakaian yang 
dibersihkan) Ya Allah, mandikanlah diriku dari kesalahanku dengan air, salju, 
dan embun.” 


Tafsit Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa bacaan ini dibaca dengan suara lirih, 
di antara takbir dan bacaan Al-Qur‘an, dan bahwa seseorang boleh 
memilih bacaan ini atau bacaan yang telah disebutkan di dalam hadits 
Ah Kadhiyallahu Anhu di atas, atau bisa juga menggunakan keduanya. 


^Dl :J yt Oir ilp M ^ .Y ov 

* - * 0 > > 

* . o ✓ X * . . J o ✓ * \ ' i* U' 


257. Dari Umar Kadhiyallahu Anhu, bahwasannya ia membaca, “Maha Suci 
Iingj.au, Ya Allah, dengan pujian-Mu, Maha Suci Nama-Mu, Maha 
Tinggi kepunyaan-Mu dan tiada ilah selain Engkau. ” (HR. Muslim 
secara Munqathi', dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni 
secara maushul, dan hadits ini adalah mauquf ) 708 


707 (e^) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (744) dan Mushm (598) 

708 (^»w>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (399) 



^s^jtab sShalat $ 441 


Penjelasan Kalimat 

“Umar Kadhiyallahu Anhu memhaca (yakni setelah takbiratul ihram) 
“Maha Suci Engkau, Ya Allah, dengan pujian-Mu (yakni saya mensucikan- 
Mu saat saya sedang memuji-Mu) Maha Suci Nama-Mu, Maha Tinggi 
kepunyaan-Mu dan tiada ilah selain ESngkau 

Tafsir Hadits 

Disebutkan di dalam Al-Hadju An-Nabam, “Bahwasanya riwayat di 
atas adalah riwayat yang shahih yang berasal dari Umar, bahwa beliau 
memulai bacaan shalat dengan bacaan di atas saat ia mewakili Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau membacanya dengan suara 
keras dan mengajarkannya kepada manusia cara membacanya. Dengan 
demikian, hadits ini mencapai derajat marjuuE’’ Oleh karena itu, imam 
Ahmad berkata, “Saya tetap berpendapat dengan riwayat yang berasal 
dari Umar, namun apabila seseorang memulai bacaan shalat dengan 
sebagian yang diriwayatkan, maka itu sudah cukup baik.” 

Terdapat banyak riwayat yang menyebutkan bacaan dengan ‘Inni 
Wajjahtu... ’. Dan pendapat yang mengatakan bahwa hendaklah seseorang 
memihh salah satu dari bacaan-bacaan tersebut adalah pendapat yang 
bagus. Walaupun ada riwayat yang menggabungkan antara bacaan dalam 
hadits nomor ini dengan bacaan ‘Inni wajjahtu... ’, yaitu di dalam riwayat 
Umar yang diriwayatkan oleh At-Thabrani di dalam Al-Kabiir 709 , namun 
di dalam sanadnya terdapat kelemahan. 

Abu Dawud dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah Kadhiyallahu 
Anha secara marfuu’, “Bahwasannya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam memulai shalat behau membaca, ‘Subhaanakallahumma... ’.” Al- 
Hadits. 710 Perawi-perawinya tsiqah, namun di dalamnya terdapat jalur yang 
putus, Abu Dawud mencacatkannya, sedangkan Ad-Daraquthni berkata, 
“Hadits ini tidak kuat.” 


.' ° U ° \ . * * # ° * U ' t 0 , 0 SS 

JUP 4JP All ^ySj (_£j Jj>cJ! yS tja^jj . \ O A 

jli aJt Jl y> £^Jjl Jiilj J jS-\ ji^LJl Jjo JjjL jlS" 

0 0 

. . <' o s 0 Ot . 

.ASJDj AS°J)jj tJ+JA y 

258. Hadits serupa, dari Abu Said Al-Khudri Kadhiyallahu Anhu, secara 
marju ’ di dalam riwayat Uma perawi, dan disebutkan di dalam hadits 


709 At-Mujam A l-Kabir (12/353-354) 

710 <&<•*') ShahihAbu Dawud (776) 


442 H J^UBULUS-SALAM JilidPertama 


tersebut, Dan setelah takbir beliau membaca, “Saya berlindung kepada 
Allah, yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, dari setan yang 
terkutuk, dari bisikan, tiupan dan hembusannya. ^ 71 ' 

Penjelasan Kalimat 

‘Dan setelah takbir beliau membaca, “Saya berlindung kepada Allah, yang 
Maha Mendengar (semua perkataan mereka) Maha Mengetahui (perkataan, 
perbuatan dan kata hati mereka) dari setan yang terkutuk (yang dirajam) 
dari bisikannya (yakni dari hilang akal atau kesurupan) tiupannya (yakni 
kesombongan) dan hembusannya (yakni dari syair mereka, semua ini adalah 
hinaan untuk mereka).” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca ta’awudz setelah 
membaca takbir. Dan zhahir hadits mengisyaratkan bahwa permohonan 
ini dibaca setelah membaca ‘Inni wajjahtu ...’ karena permohonan ini adalah 
Isti’ad%ah yang biasanya dibaca sebelum membaca ayat Al-Qur'an. 


4 —IIp aiil Aiii J j+mj 015” :cJli bglp Alll . X o ^ 

•Oi-Jl—*i! ‘-r’j A)! o*>U2J! jJ-Jj 

oiTj JJJ 5 -jSj ^ Jij Jj ^315! oiTj 

/ / / / / * y % . 

X x 1*1 «1 S*" i ^ M ' s* s o A o s o , . o x 

^J * Oo ^ 

(_S- 4 J jA! 0 l 5 ”j iJjiJr Jy>- J J^t^jl y» 4 jlj 

4 brj t-_..i j J jJJI 4jifj Jpjkl Oli J yS*S j J5 

J-C5^J 0l]sil!iJ! 4 IaP °jP (_s^J 5 l 

sSCdl OlTj ^J! >>! >135 

. sIp 4J3 


259. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, “Rahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam memulai shalat dengan bacaan takbir 
dan bacaan, “Alhamdulillahi Rabbil Alamin ” -Segala puji bagi Allah-, 


711 (cJj*"*) Shabih Abu Dawud (775) 


<=z^£lTAB J^HALAT $ 443 


dan jika ruku’ beliau tidak menekuk kepalanja dan tidak 
mendongakkannya namun antara itu, dan jika mengangkat kepalanya 
dari ruku’ beliau tidak bersujud hingga berdiri tegak, dan jika beliau 
mengangkat kepalanya dari sujud beliau tidak bersujud lagi hingga duduk 
dengan tegak, dan setiap dua raka’at beliau membaca At-Tahiyaat, beliau 
menduduki telapak kaki kiri dan mendirikan telapak kaki kanan, 
beliau melarang cara duduk setan, melarang seseorang duduk dengan 
cara menghamparkan kedua lengannya sebagaimana hewan buas 
menghamparkan kedua lengannya. Dan beliau menutup shalat dengan 
bacaan salam. ” (HR. Muslim, namun ada cacatnya ) 712 

Penjelasan Kalimat 

“Bahwasanya Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memulai shalat dengan 
bacaan takbir (yakni dengan membaca Allahu Akbar, lafazh ini yang 
disebutkan di dalam Al-Hilyah karangan Abu Nua’im 713 , maksud takbir di 
sini ialah takbiratul ihram dan kadang disebut juga sebagai takbir 
pembukaan) dan bacaan Al-Hamdulillahi Rabbil Alamin’ -Segala puji bagi 
Allah- (yakni dan membuka bacaan dengan Alhamdu lillahi rabbil ‘aalamiin) 
dan jika ruku’ beliau tidak menekuk kepalanya dan tidak mendongakkannya 
namun antara itu (yakni sedang-sedang saja) dan jika mengangkat kepalanya 
dari ruku’ beliau tidak bersujudhingga hingga berdiri tegak (hal ini sesuai dengan 
hadits Abu Hurairah di atas, “Kemudian angkatlah hingga engkau berdiri dengan 
tegak.”) dan jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud (yakni dari sujud 
yang pertama) beliau tidak bersujud lagi hingga duduk dengan tegak (hal ini 
sesuai dengan hadits terdahulu, “Kemudian angkatlah hingga engkau duduk 
dengan tuma 'ninah.”) dan setiap dua rakaat beliau membaca At-Tahiyaat (yakni 
setelah selesai dari dua raka’at beliau membaca tasyahhud, sehingga 
tasyahhud ini jika di dalam shalat empat raka’at maupun tiga raka’at ia 
berada di tengah, sedangkan apabila shalat tersebut hanya dua raka’at 
maka ia adalah di akhir shalat) beliau menduduki telapak kaki kiri dan 
mendirikan telapak kaki kanan (zhahir ungkapan ini menunjukkan seakan- 
akan inilah cara duduk beliau dalam setiap duduk antara dua sujud 
maupun duduk dalam dua tasyahhud. Dan telah disebutkan terdahulu 
hadits Abu Humaid, “Dan jika behau duduk dalam dua raka’at behau 
duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kakan”) beliau melarang cara 
duduk setan (yang maksudnya ialah, yang diterangkan dalam ungkapan 
selanjutnya) melarang seseorang duduk dengan cara menghamparkan kedua 


712 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (498) 

713 Al-Hilyah (3/63) 




444 $ jS\UBULUS-SALAM JikdPertama 

lengannja sebagaimana hewan buas menghamparkan kedua lengannya (yaitu 
dengan cara menghamparkan kedua lengannya saat bersujud, sedangkan 
hewan buas di sini ditafsirkan sebagai anjing) dan dalam satu riwayat 
disebutkan, “Dan beliau menutup shalat dengan bacaan salamD 

Tafsir Hadits 

Hadits ini ada cacatnya, yaitu bahwasanya Muslim telah meriwayatkan 
dari Abul Jauzaa‘ dari Aisyah R adhijallahu Anha, Ibnu Abdul Barr berkata, 
“Hadits ini mursal, karena Abul Jau 2 aa‘ tidak pernah meriwayatkan dari 
Aisyah.” Dan cacat yang lain dari hadits ini ialah bahwasanya Mushm 
meriwayatkannya dari Al-Au 2 a’i dengan cara mukatabah. 

Hadits ini menjelaskan keharusan membaca takbir saat memulai shalat, 
dan masalah ini telah dibahas dalam hadits Abu Hurairah pada awal bab. 

Dengan berdalilkan kepada ungkapan, ‘membuka bacaan dengan 
Alhamdu ’, ada yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari surat 
Al-Fatihah, mereka itu adalah Anas dan Ubai dari kalangan shahabat, 
dan mereka diikuti oleh Mahk, Abu Hanifah dan beberapa orang yang 
lainnya. Argumen mereka adalah hadits ini. 

Jawaban atas pendapat ini ialah bahwa yang dimaksud dengan ‘ Alhamdu 
lillahi rabbil ‘aalamiin’ ialah surat Al-Fatihah keseluruhannya, bukan 
lafa 2 hnya, karena surat Al-Fatihah juga disebut surat Alhamdu lillahi rabbil 
‘aalamiin, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Shahih Al-Bukhari, 
dengan demikian ungkapan tersebut tidak menunjukkan bahwa basmalah 
bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut 
dalam pembahasan hadits Anas, Insya AUah. 

Kemudian bahwa beliau tidak menekuk kepalanya dan tidak pula 
mendongakkannya telah dibahas terdahulu, yaitu ketika membahas kosa 
kata ungkapan ini. 

Selanjutnya, yang dimaksud dengan At-Tahijyat ialah bacaan pujian 
yang dimulai dengan At-Tahijatu lillah yang dijelaskan di dalam hadits 
Ibnu Mas’ud, dengan begitu hadits ini menjelaskan hukum tasyahhud awal 
dan tasyahhud akhir. 

Namun ia tidak menunjukkan kepada hukum wajib, kecuali jika kita 
katakan, bahwa cara tersebut adalah penjelasan dari perintah shalat di 
dalam Al-Qur‘an, kemudian suatu perbuatan jika ia berfungsi untuk 
menjelaskan suatu yang wajib maka hukumnya adalah wajib, atau bisa 
juga dikatakan bahwa cara tersebut hukumnya wajib berdasarkan sabda 
beliau, “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan 
shalatr 7,4 


714 Takhrij hadits telah dijelaskan di muka. 


<=^ClTAB J^HALAT $ 445 


Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum 
tasyahhud, ada yang mengatakan bahwa keduanya wajib, ada pula yang 
mengatakan bahwa keduanya sunnah dan ada yang mengatakan bahwa 
yang pertama hukumnya sunnah sedangkan yang kedua hukumnya wajib. 
Dan Insya Allah, masalah tasyahhud akhir akan kami bahas dalam 
pembahasan hadits Ibnu Mas’ud. 

Orang-orang yang mewajibkan tasyahhud pertama berdalilkan kepada 
hadits ini, juga dengan sabda beliau, “Jika salah seorang dari kalian sedang 
shalat maka hendaklah ia memhaca, ‘At-Tahiyatu lillah’.” 

Orang-orang yang menganggapnya sunnah berargumen bahwasanya 
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lupa tidak membaca 
tasyahhud awal tersebut, behau tidak mengulanginya kemudian behau 
ganti dengan sujud sahwi, seandainya hukumnya wajib tentulah ia tidak 
bisa digantikan oleh sujud sahwi, seperti ruku’ atau yang lainnya yang 
merupakan rukun shalat. 

Bantahan ini pun dijawab kembah, bahwa hal itu bisa saja terjadi, 
yakni tasyahhud hukum ashnya ialah wajib ketika orang tersebut ingat, 
namun apabila ia lupa maka ia bisa digantikan oleh sujud sahwi. 

Ungkapan hadits ‘heliau menduduki telapak kaki kiri dan mendirikan 
telapak kaki kanan ’ menunjukkan bahwa inilah cara duduk Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam saat duduk di antara dua sujud atau duduk 
tasyahhud. Inilah pendapat Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah, namun 
hadits Abu Humaid yang terdahulu membedakan cara duduk tasyahhud, 
cara duduk yang disebutkan di dalam hadits ini adalah cara duduk 
tasyahhud awal, sedangkan cara duduk tasyahhud akhir dengan cara 
mengedepankan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan sambil duduk di 
atas bokongnya, karena itu para ulama berbeda pendapat, namun 
kehhatannya hal ini adalah di antara hal-hal yang bisa memilih sekehendak 
hati. 

Ungkapan hadits ‘beliau melarang cara duduk setan ’, cara ini bisa dipahami 
dengan dua kemungkinan, yang pertama yaitu, dengan cara 
menghamparkan kedua telapak kaki kemudian duduk dengan meletakkan 
bokong di atas kedua tumit, namun cara ini adalah cara yang dipakai 
oleh Abaadilah — beberapa orang shahabat yang bernama Abdullah-, ketika 
duduk untuk membaca tasyahhud akhir, cara ini disebut juga lq’aa\ 
Kemungkinan kedua ialah dengan cara meletakkan bokong pada tanah 
sambil menegakkan kedua betis dan kedua paha sedangkan tangan 
diletakkan di atas tanah juga sebagaimana anjing yang sedang duduk, 
inilah yang dilarang dan juga disebut Iq’aa\ 



446 H jgD UBULUS-SALAM JiHdPertama 

Sedangkan menghamparkan kedua lengan ketika sedang sujud telah 
dijelaskan terdahulu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam telah 
melarang cara menyerupai hewan seperti cara duduk unta, cara menengok 
srigala, cara hewan buas menghamparkan lengan, cara duduk anjing, cara 
mematuk burung Gagak dan cara mengangkat tangan saat salam seperti 
ekor kuda. 

Ungkapan hadits ‘Dan beliau menutup shalat dengan bacaan salam’ 
menunjukkan disyariatkannya membaca salam, sedangkan hukum 
wajibnya telah kami jelaskan terdahulu. 


oir 4L4 JL J!)i of -n • 

lil J bjj 'M J^ ^4 

/ > j. .9 y 

.-uip Jjscj> .^jS J\ <u-lj ^sj 


260. Darilbnu UmarRadhijallahu Anhuma, “Bahwasanya Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya sejajar 
dengan kedua pundaknya saat memulai shalat, saat membaca takbir 
untuk ruku’ dan saat mengangkat kepalanja dari ruku’.’ (Muttafaq 
Alaih ) 715 


Penjelasan Kalimat 

“Bahwasanja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat 
kedua tangannja sejajar dengan kedua pundaknja saat memulai shalat (telah 
dijelaskan dalam penjelasan hadits Abu Humaid As-Sa idi) saat membaca 
takbir untuk ruku’ (behau mengangkat tangannya) dan saat mengangkat 
kepalanja dari ruku).” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengangkat tangan pada 
ketiga kesempatan di atas, yaitu saat membaca takbiratul ihram, -telah 
kami jelaskan-, saat hendak ruku’ dan saat bangkit dari ruku’. Muhammad 
bin Nashr Al-Marwazi berkata, “Seluruh ulama bersepakat atas hal 
tersebut kecuali penduduk Kufah.” 

Menurut saya, yang berbeda pendapat dalam ketiga masalah ini hanya 
Al-Hadawiyah saja. Al-Hadi didukung oleh sabda behau, 'Tidakkah saja 
melihat kalian ?’ 


715 (y»w>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (735) dan Mushm (390) 



^J^JTAB jĔ)HALAT $ 447 


Ungkapan hadits yang dimaksud adalah hadits Jabir bin Samurah, dan 
diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa‘i, “Dahulu jika kami 
mengerjakan shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kami 
gerakkan tangan kami saat membaca ‘Assalamu ‘alaikum wa 
rahmatullahi..-ia menggerakkan kedua tangannya ke samping tubuh-, 
kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda. 


J&Aisjj^ ,£4 o jij 

.aJLwij j* Js j«-J 0 Js oJo 


“Kenapa kalian memberi isyarat dengan tangan kalian? Tidakkah Aku melihat 
tangan-tangan kalian seakan-akan ia adalah ekor kuda binal, sesungguhnya cukuplah 
salah seorang dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian 
mengucapkan salam kepada saudaranyayang berada di sisi kanan dan kirinya.” lu 
Jelas hadits ini membahas masalah memberi isyarat dengan tangan saat 
membaca salam untuk menutup shalat, dan hadits ini jelas sebab musababnya. 

Sedangkan sabda behau, “ Diamlah —lawan bergerak- kalian di dalam shalat 
kalianT Maka ungkapan ini berkaitan dengan gerakan-gerakan yang tidak 
behau kehendaki yaitu membuat isyarat, bukannya tidak bergerak sama 
sekah karena telah diketahui bahwa shalat terdiri dari gerakan-gerakan, 
diam tidak bergerak secara bergantian dan dzikir kepada Allah. 

Di dalam Al-Manar, Al-Muqbih berkata, “Jika kelalaian dari Imam Al- 
Hadi ini sampai demikian jauh maka tidak mungkin, namun jika hal ini 
berdasarkan pemahamannya terhadap inti permasalahan maka sungguh 
ini adalah lebih wara’ dan lebih mulia, dan perbincangan yang banyak 
dalam masalah ini hanya sekedar bentuk keteguhan pendapat saja. 
Sesungguhnya masalah mengangkat tangan adalah masalah yang sangat 
jelas dari pada hanya menampilkan beberapa hadits, karena ia didukung 
oleh banyak hadits hingga tidak bisa ditandingi lagi, dan hadits-hadits 
tersebut adalah hadits shahih yang tidak bisa diragukan lagi, karena itulah 
tidak ada orang yang berbeda pendapat —dengan kebanyakan ulama- dalam 
masalah ini kecuali dari Al-Hadi saja, kejadian ini adalah kejadian aneh 
dari seorang ulama, sebagaimana ulama-ulama yang lain seperti Mahk, 
As-Syafi’i dan yang lainnya pastilah memiliki suatu pendapat yang 
nyeleneh, dan hal itu haruslah kita hpat dibahk jubah kemuhaan beliau 
dan kita menjauhinya, tidak mengungkitnya.” 

Al-Hanafiyah hanya mengambil takbiratul ihram saja, sedangkan yang 
lainnya ia anggap tidak disyariatkan, ia berargumen dengan riwayat 


716 (c5p**) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (431) 



448 jĔ)UBL!LUS-SALAM JiHdPertama 


Mujahid, “Bahwasanya ia mengerjakan shalat di belakang Ibnu Umar, ia 
melihatnya tidak mengerjakan hal tersebut.” (HR. Abu Dawud) Uemudian 
juga dengan hadits Ibnu Mas’ud, “Bahwasanya ia melihat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi u>a Sallam mengangkat tangannya saat memulai shalat 
seterusnya behau tidak melakukan hal itu.” 717 

Jawaban atas pendapat ini ialah, bahwa di dalam sanad hadits pertama 
terdapat perawi bernama Abu Bakar bin Ayyasy, ia adalah perawi yang 
buruk hafalannya, kemudian hadits tersebut bertentangan dengan hadits 
Nafi’, Salim dan Ibnu Umar yang telah disebutkan terdahulu yang intinya 
hadits ini menetapkan hukum mengangkat tangan, sedangkan hadits 
Mujahid meniadakanya, maka hadits yang menetapkan lebih diutamakan 
dari pada hadits yang meniadakan. Dan jika hadits Mujahid shahih, maka 
hadits tersebut hanya menunjukkan bahwa mengangkat tangan pada dua 
kesempatan setelah takbiratul ihram hukumnya tidak wajib. 

Sedangkan hadits yang kedua, yaitu hadits Ibnu Mas’ud, hadits tersebut 
tidak kuat sebagaimana yang dikatakan oleh As-Syafi i. Seandainya ia 
kuat tentulah hadits Ibnu Umar lebih diutamakan karena hadits Ibnu Umar 
menetapkan satu hukum sedangkan hadits Ibnu Mas’ud meniadakannya. 
Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Al-Hasan dan Hamid bin Hilal, 
bahwasanya para shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melakukannya yakni mengangkat tangan pada ketiga kesempatan di atas. 
Kemudian Al-Bukhari berkata, “Al-Hasan tidak mengecualikan 
seorangpun dari kalangan shahabat.” Al-Bukhari juga meriwayatkan dari 
syaikhnya, Ali bin Al-Madini bahwasanya ia berkata, “Hendaklah setiap 
mushm mengangkat tangannya saat hendak ruku’ dan bangkit dari ruku 
berdasarkan hadits Ibnu Umar ini.” Kemudian Al-Bukhari menambahkan, 
“Dan Ah adalah orang yang pahng pandai pada masanya.” Ia juga berkata, 
“Dan barang siapa mengatakan bahwa hal tersebut adalah bid ah maka ia 
telah mencela para shahabat.” 


ajAi a» y. '• aIp ^ oj-b>- A'\\ 

* s ^ s ^ ~ s ' 4 ' ' ' 

> 53 * ' 


i s e f o 


261. Dalam haditsAhu Humaid,jang diriwayatkan olehAbu Dawud, “Beliau 
mengangkat kedua tangannja hingga sejajar dengan kedua pundaknja 
kemudian heliau memhaca takhir. 


717 Shahih Abu Dawud (748) 

718 ShahihAbu Dawud (730) 



±=^(jtab S$HALAT $ 449 


Tafsir Hadits 

Hadits Abu Humaid yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari telah 
disebutkan terdahulu, namun hadits tersebut tidak menyebutkan bahwa 
Rasulullah Shallallahu yilaihi wa Sallam mengangkat tangannya kecuali 
pada saat takbiratul ihram, sedangkan di sini disebutkan bahwa behau 
mengangkat tangannya dalam tiga kesempatan tersebut, serupa dengan 
hadits Ibnu Umar. 

Hadits tersebut selengkapnya ialah, “Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 
-Alaihi wa Sallam jika hendak mengerjakan shalat behau berdiri tegak, lalu 
mengangkat tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, dan jika 
ingin ruku’ behau lalu mengangkat tangannya hingga sejajar dengan kedua 
pundaknya..Selanjutnya, “...kemudian beUau membaca ‘AllahuAkbar’ 
lalu ruku’ dengan lurus beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak 
juga menekuk kepalanya, sambil meletakkan kedua tangannya pada kedua 
lututnya, kemudian beliau membaca, c Sami’allahu liman hamidah’ dan 
mengangkat tangannya, lalu berdiri tegak hingga seluruh tulang kembah 
ke tempatnya.” Al-Hadits. 

Hadits ini dengan jelas menyebutkan tiga waktu mengangkat tangan 
tersebut, dan seharusnya Ibnu Hajar menyebutkan, “Dan behau membaca 
‘Allahu Akbar’ agar hadits ini meUputi kedua hal tersebut, karena bisa 
jadi ada pembaca yang mengira bahwa hadits Abu Humaid ini menjelaskan 
bahwa Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam hanya mengangkat tangannya 
saja tanpa membaca takbir. 

dUt. 'j* ^JL.J ^ • Y T 

/ ^ / / / 

262. Hadits Muslim dari Malik bin Al-Huwairits —seperti hadits Ibnu Umar- 
dengan lafagh, ‘Hingga sejajar ujung-ujung kedua telinganya. ” 719 

Penjelasan Kalimat 

‘Hingga sejajar ujung-ujung kedua telinganya (dalam masalah ini ia berbeda 
dengan hadits Ibnu Umar maupun hadits Abu Humaid).” 

Tafsir Hadits 

Dalam masalah ini ada sebagian ulama yang mentarjih hadits Ibnu Umar 
karena ia telah disepakati, namun ada juga yang mengkompromikan antara 

719 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (391) 


:Jli jJsl,j jIoj. 


■y~ 









450 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

hadits Malik bin Huwairits ini dengan dengan hadits Ibnu Umar dan Abu 
Humaid, sehingga mereka mengatakan bahwa telapak tangan sejajar 
dengan pundak sedangkan ujung jari sejajar dengan ujung telinga, 
kemudian mereka berdalil dengan hadits Abu Dawud dari Wa‘il 720 , “hingga 
sejajar dengan kedua pundaknya dan kedua jempolnya sejajar dengan 
kedua telinganya.” Ini adalah jamak -kompromi- yang baik. 


4 _Jlp aji! J f Jj!j • Y “IT 

j —j! .e Js- ^ 

s s 

' s s * 

263. Dari Wa‘il bin Hujr berkata, “Saya mengerjakan shalat bersama 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau meletakkan 
tangan kanannya di atas tangan kirinyapada dada beliau. ” (HR. Ibnu 
Khuzaimah) 721 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa‘i dengan lafazh, 

. JipllJij J^ J 

“Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak 
tangan kirinya beserta pergelangan tangan dan lengannya. ” 722 


Biografi Perawi 

Wa‘il bin Hujr Al-Hadrami adalah anak dari salah satu raja-raja 
Hadramaut. Ia bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
lalu masuk Islam. Rasulullah berdoa untuknya, “Ya Allah, berkahilah Wa‘il 
dan anak keturunannya.” Beliau mengangkatnya sebagai pemimpin 
beberapa kampung di Hadramaut. 723 Beberapa perawi meriwayatkan hadits 
darinya kecuali Al-Bukhari. Ia hidup hingga masa Muawiyah dan berbaiat 
kepada Muawiyah. 


Tafsif Hadits 

Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya meletakkan tangan kanan 
di atas telapak tangan kiri sesuai dengan gambaran di atas, lalu 
menempatkannya pada dada, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits 

720 Dha’if Abu Dawud (724) 

721 Shahih Abu Dawud (759) dari Thawus, Shahih Ibnu Majah (817) dari Wa‘il bin Hujr. 

722 ShahihAbu Dawud (727) 

723 (Lm>) At-Thabrani di dalam Al-Kubra (22/46) didhaifkan oleh Al-Haitsami. 




<=^JTAB J^HALAT $ 451 


ini. An-Nawawi menjelaskan di dalam Al-Minhaj, “Lalu menempatkan 
kedua tangannya di bawah dadanya.” Kemudian ia menyebutkan di dalam 
syarahnya An-Najmu Al-Wahhaj, “Ungkapan teman-teman kami ‘di bawah 
dada’ adalah memaknai lafazh hadits ‘ala shadrihi’ (pada dadanya), seakan- 
akan mereka menganggap bahwa perbedaan antara keduanya hanya 
sedikit.” Dan inilah pendapat Zaid bin Ah dan Ahmad bin Isa, Ahmad 
bin Isa meriwayatkan hadits Wa'il di dalam kitab Al-Amali , dan itulah 
pendapat As-Syafi’iyah dan Al-Hanafiyah. 

Al-Hadawiyah berpendapat bahwa meletakkan tangan di dada tidak 
disyariatkan, bahkan membatalkan shalat, karena ia melakukan banyak 
gerakan. Ibnu Abdul Barr berkata, “Dan itulah yang disebutkan oleh Mahk 
di dalam Al-Muwaththa'7 24 Ibnu Al-Mundzir dan yang lainnya tidak 
meriwayatkan pendapat Mahk selain pendapat ini. Namun ada yang 
meriwayatkan dari Mahk bahwa ia berpendapat agar membiarkan tangan 
terjulur ke bawah, kemudian pendapat inilah yang dipakai oleh kebanyakan 
pengikutnya.” 


& s \ s s s s s , 

•(►^"J ^ Jj-"j J^ *J^ C-^LUl jj iollp- J .XII 

* y / / /• 

>A'jJ t/*J • 4 S^ . OTyiJi i Ja jj" jU ĕ*>Cs V 

—®J V fl*>C» V :^JzSjloJI * 

Ojs-j— aj .jC>~ jjj c£-Cj£SIj ijb ^>\ j jU>-V j>-\ 

S/ Ulĕ aCjlij VI ljiil" V :Jli .jJU :llii ?jCCCl /jJc 

• i-J IjA! jU jU ĕ*>Cf 


264. Dan Ubadah bin As-Shamit berkata, “Kasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, ‘Tidak ada shalat bagi orangjang tidak membaca 
Ummul Qur'an -surat Al-Fatihah-. ” (Muttafaq Alaih ) 725 
Di dalam satu riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni, ‘Tidak 
sah satu shalat jang tidak dibaca di dalamnya pembuka Al-Qur'an — 
surat Al-Fatihah-. ” 726 


724 Al-Muwathtba (Hal. 117) 

725 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (756) dan Muslim (394), ini 
adalah lafazh Muslim. 

726 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (5/82) dan Ad-Daraquthni (1/321-322) 


452 $ 0UBULUS-SALAMJilidPertama 

Dalarn riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban, “Apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam kahan?” 
Kami menjawab, ‘Ya.” Beliau bersabda, ‘janganlah kalian melakukan 
hal tersebut kecuali untuk surat Al-Katihah, karena sesungguhnya tidak 
ada shalat bagi orangyang tidak membacanya.” 7 - 7 

Biografi Perawi 

Ubadah bin As-Shamit bin Qais Al-Khajrazi Al-Anshari As-Salimi. 
Ia adalah salah satu pemimpin orang-orang Anshar. Behau ikut menghadiri 
Aqabah pertama, kedua dan ketiga. Juga ikut serta dalam perang Badar 
dan semua peperangan. Umar mengutusnya ke Syam sebagai hakim dan 
guru. Behau tinggal di Himsha, kemudian pindah ke Palestrna, dan wafat 
di Ramallah. Ada yang mengatakan bahwa behau wafat di Baitul Maqdis, 
pada tahun 34 H pada umur 72 tahun. 


Tafsir Hadits 

Ubadah bin Shamit berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 


bersabda, 


orjii !>; jJ yi iio ii 


“Tidak ada shalat bagi orangyang tidak membaca Ummul Qur an —surat AI- 
Katihah-. ” Hadits ini menunjukkan bahwa, shalat tidak sah menurut syariat 
jika tidak membaca surat Al-Fatihah, karena shalat terdiri dari perbuatan 
dan ucapan. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya tidak ada 
maka iapun dianggap tidak sah. Dan tidak diistilahkan kurang sempurna, 
karena istilah ini bisa dipakai jika ketiadaan salah satu unsur tersebut 
diragukan. 

Namun dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni menyebutkan. 


Q / £ 0 S ^ JJ q > " 


“Tidak sah satu shalatyang tidak dibaca di dalamnya pembuka Al-Qur'an - 
surat Al-Patihah-. ” Hadits ini menjelaskan bahwa shalat tersebut seakan- 
akan tidak ada sama sekah, karena sesuatu yang tidak memberikan efek, 
maka tidak dianggap shalat dalam pandangan syariah. 

Hadits di atas merupakan dalil tentang wajibnya membaca surat Al- 
Fatihah di dalam shalat. Namun tidak menunjukkan wajibnya pada setiap 
rakaat. Hanya menjelaskan bahwa ia wajib dibaca dalam shalat secara 
global. Tetapi ungkapan di atas bisa dipahami bahwa ia harus dibaca setiap 


727 DhaijAt-Tirmidj (311) 





s=^JTAB $HALAT $ 453 


rakaat, karena satu rakaat disebut juga shalat berdasarkan sabda beliau 
setelah mengajarkan satu rakaat kepada seorang sahabat, “Lakukanlah 
semua itu pada setiap shalatmu. ” Hal ini menunjukkan wajibnya membaca 
Al-Fatihah pada setiap rakaat karena beliau telah memerintahkannya 
untuk membaca surat Al-Fatihah. 

As-Syafi’iyah dan beberapa orang yang lainnya berpendapat bahwa 
wajib membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Sedangkan Al-Hadawiyah 
berpendapat bahwa, surat Al-Fatihah tidak wajib di baca pada setiap 
rakaat, tetapi ia wajib dibaca di dalam shalat walaupun hanya sekali. 
Namun zhahir hadits di atas mendukung pendapat As-Syafi’iyyah. Hal 
ini bisa dijelaskan dari dua sisi: 

1. Di dalam sebagian riwayat disebutkan, bahwa setelah Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarkan bacaan, ruku, sujud dan 
tuma‘ninah, kemudian perawi berkata, “Rasulullah Shallallahu A-laihi 
wa Sallam menjelaskan shalat seperti ini, sebanyak empat rakaat 
hingga selesai, kemudian beliau bersabda, “Tidak sempurna shalat 
seseorang dan kalian hingga ia melakukan semua itu. ” Dan jelas sekali 
bahwa maksud sabda behau “ia melakukan semua itu” ialah melakukan 
semua yang telah dijelaskan termasuk bacaan Al-Fatihah dan yang 
lainnya pada setiap rakaat, karena behau telah menjelaskan semua 
gerakan dan bacaan setiap rakaat. 

2. Hal-hal yang beliau sebutkan yang disertai dengan bacaan, mehputi 
ruku’, sujud, bangun dari ruku’ dan yang lainnya harus dilakukan 
dalam setiap rakaat, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadits 
tersebut. Tidak ada riwayat yang menyisihkan bacaan Al-Fatihah dari 
ruku’, sujud, tuma‘ninah dan yang lainnya dalam setiap rakaat. Jadi 
bagaimana mungkin ada yang mengatakan bahwa hukum bacaan surat 
Al-Fatihah berbeda dengan hal-hal di atas sehingga bacaan tersebut 
tidak wajib dalam setiap rakaat? Ini adalah menyisihkan bagian-bagian 
dahl dari kelompoknya tanpa didasari oleh dalil. Dengan demikian 
jelas bahwa yang beliau maksud dengan sabda beliau, “ Kemudian 
lakukanlah semua itu dalam setiap shalatmu. ” Maksudnya ialah untuk 
melakukan semua itu dalam setiap rakaat. 

Setelah menuhs buku ini, saya mendapat hadits riwayat Ahmad, Al- 
Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad shahih, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada Al-Khallad bin Rafi’ -ia adalah 
seseorang yang mengerjakan shalat dengan tidak sempurna-, “L alu lakukan 
semua itu pada setiap rakaat. ” 728 

728 (5“'") Shahih Al-Jami’ (324) 



454 i|i jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


RasuluUah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga selalu membaca Al-Fatihah 
dalam setiap rakaat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Behau 
bersabda, “Kerjakanlah shalat sehagaimana engkau melihatku mengerjakan 
shalat. ” 729 

Secara zhahir, hadits di atas menjelaskan bahwa surat tersebut dibaca 
baik dalam shalat jahriyah maupun shalat sirriyah. Baik untuk orang yang 
mengerjakan shalat sendirian maupun sebagai makmum. Karena zhahir 
hadits ini menjelaskan hukum untuk orang yang mengerjakan shalat 
sendirian. Sedangkan seorang makmum tidak diragukan bahwa ia 
termasuk dalam hukum ini. 

Penjelasan di atas diperkuat oleh hadits Ahmad, Abu Dawud, At- 
Tirmidzi dan Ibnu Hibban, 


0 / > 8 / * 


IjhtiJ I Jli .p-*j I^l> >^1*1 


✓ X / / / 


“Apakah kalian memhaca sesuatu di belakang imam kalian? Kami menjawah, 
‘Ya. ” Be/iau bersabda, ‘janganlah kalian melakukan hal tersebut kecuali untuk 
surat Al-Katihah, karena sesungguhnja tidak ada shalat bagi orang yang tidak 
membacanya. ” Hadits tni dengan jelas menyebutkan wajibnya membaca 
surat Al-Fatihah bagi makmum. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam 
hadits Al-Bukhari dan Muslim bahwa perintah tersebut bersifat umum. 
Mencakup shalat jahriyah maupun shalat sirriyah dalam setiap rakaat. 

Dalam hal ini As-Syafi’iyyah berpendapat seperti yang dijelaskan di 
atas. Yakni Al-Fatihah wajib dibaca makmum, baik dalam shalat jahriyah 
maupun shalat sirriyah dalam setiap rakaat. 

Al-Hadawiyah berpendapat, dalam shalat jahriyah makmum tidak 
membaca surat Al-Fatihah jika ia bisa mendengarkan bacaan tmarn, dan 
ia wajib membacanya jika ia tidak bisa mendengarkannya atau ia sedang 
mengerjakan shalat sirriyah. 

Al-Hanafiyah berpendapat, makmum tidak membacanya baik dalam 
shalat jahriyah maupun dalam shalat sirriyah. Namun jelas bahwa hadits 
Ubadah di atas menolak pendapat-pendapat ini. 

Mereka berargumen dengan hadits, 


ll Sf.lj5 iJilU >4* j* 


“Barang siapa mengerjakan shalat di belakang imam maka bacaan imam adalah 
bacaannya. ” 730 Walaupun hadits tersebut dhaif, Ibnu Hajar menyebutkan 


729 Telah dijelaskan sebelumnya. 

730 Shahih Ihnu Majah (857) 



<=^Aatab j^halat $ 455 


di dalam /it-Talkhish, “Hadits ini masyhur dari jalur Jabir Radhtyallahu 
Anhu. Hadits ini juga mempunyai jalur-jalur lain dari beberapa shahabat 
Rasulullah Shallahu Alaihi n>a Sallam yang semuanya cacat.” Di dalam 
Al-Muntaqa, disebutkan, “Ad-Daraquthm meriwayatkan hadits tersebut 
melalui berbagai jalur, namun semuanya dhaif.” Dan yang benar hadits 
tersebut adalah mursal, sehingga ia tidak bisa digunakan sebagai dalil. 
Karena hadits tersebut bersifat umum, dan lafazh ‘bacaan imam ’merupakan 
kata jenis, mehputi semua yang dibaca oleh imam. 

Argumen yang lain adalah firman Allah Ta’ala, 


r. ^ 


• 


X ZC^J\ 


“Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan 
perhatikanlah dengan tenang. ” (QS. Al-A’raf: 204) 

Dan juga hadits yang berbunyi. 


) ^ - ^/9 \ 


li bj 


‘Jika ia membaca maka dengarkanlah. ” 731 Dahl-dalil di atas bersifat umum 
mehputi semua bacaan baik bacaan surat Al-Fatihah maupun yang lainnya. 
Kemudian hadits Ubadah mengkhususkan surat Al-Fatihah dari yang 
lainnya. 

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah membacanya 
di belakang imam, ada yang berkata ia dibaca saat imam berdiam diri di 
antara bacaan ayat Al-Qur‘an. Ada yang mengatakan bahwa ia dibaca 
saat imam berhenti sejenak setelah imam membaca surat Al-Fatihah. 
Namun kedua pendapat di atas tidak didukung oleh dahl apapun, tetapi 
hadits Ubadah menjelaskan bahwa ia dibaca saat imam membaca surat 
Al-Fatihah. 

Untuk memperjelas hal tersebut, hadits Ubadah yang diriwayatkan oleh 
Abu Dawud, “Bahwasanya ia mengerjakan shalat di belakang Abu Nu’aim, 
dan Abu Nu’aim membaca surat Al-Fatihah dengan jelas. Ubadah 
membaca surat Al-Fatihah juga, saat mereka telah menyelesaikan 
shalatnya. Beberapa orang yang mendengarkan bacaannya bertanya, “Saya 
mendengarmu membaca surat Al-Fatihah, padahal Abu Nu’aim 
membacanya dengan jelas?” Ia berkata, “Ya, Rasulullah pernah shalat 
bersama kami dalam beberapa shalat jahriyah, saat itu beliau lalai dalam 
beberapa bacaannya. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya beliau 
menghadap kepada kami sambil bertanya, “Apakah kalian membaca saat 


31 ShakihAbu Dan>ud (604) Abu Dawud berkomentar, “Tambahan ‘jika ia membaca 
maka dengarkanlah’ tidak kami ketahui.” 


456 $ $UBULUS-SALAM JilidPertama 

saya membaca dengan jelas?” Maka sebagian dari kami berkata, Ya, kami 
melakukan hal itu.” Maka beliau bersabda, “Jangan -kalian lakukan- saat 
saya membaca, kenapa ada yang mengangguku saat saya membaca Al-Our an, 
maka janganlah kalian membaca apapun saat saya sedang membaca Al-Qur an, 
kecuali untuk surat Al-Fatihah. ” 732 

Ubadah adalah seorang perawi hadits. Ia membacanya dengan jelas di 
belakang imam, karena ia memahami sabda Rasulullah agar membacanya 
dengan jelas di belakang tmam. walaupun saat itu Rasulullah menolaknya. 

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah Fadhiyallahu Anhu , 
“Barangsiapa mengerjakan shalat di belakang imam dan ia tidak membaca surat 
Al-Fatihah maka shalatnya kurang, maka ia kurang, maka ia kurang tidak 
sempurna. ” Seorang perawi hadits yaitu Abu As-Sa ib pembantu Hisyam 
bin Zahrah berkata kepada Abu Hurairah, Wahai Abu Hurairah, 
sesungguhnya saya kadang melakukan hal itu di belakang tmam, maka ia 
menggamit (memegang) kedua lenganku dan berkata, Bacalah di dalam 
hatimu wahai Farisi.” 733 

Dan ia juga meriwayatkan dari Makhul 734 , bahwasanya ia berkata, 
“Bacalah surat Al-Fatihah pada shalat Maghrib, shalat Isya dan shalat 
Subuh dalam setiap rakaat secara sirr —lirih-.” Kemudian ia juga berkata, 
“Bacalah ia dalam shalat, dimana lmam membaca surat Al-Fatihah dengan 
jelas, dan saat ia diam membaca dengan sirr -lirih-. Jika ia tidak diam, 
maka engkau membaca sebelumnya, bersamanya atau sesudahnya. 
Janganlah engkau tidak membacanya sama sekali. Abu Dawud 
meriwayatkan dari Abu Hurairah R adhiyallahu Anhu, Bahwasanya 
RasuluUah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk menyeru 
di Madinah, “Sesungguhnya tidak ada shalat kecuali dengan bacaan surat Al- 
Fatihah, tidak lebih. ” 735 Dalam lafazh lain disebutkan, “Kecuali dengan bacaan 
Al-Qur'an, walaupun hanya surat Al-Fatihah. ” 736 

Tetapi Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhtyallahu Anhu, 
“Walaupun tidak lebih dari bacaan surat Al-Fatihah maka ia telah sah. 
juga hadits Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, 
“Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri lalu 
mengerjakan shalat dua rakaat, behau tidak membaca kecuali surat Al- 


732 (Jt/jp) DhaijAbu Dawud (824) 

733 ShahihAbu Datuud (821) 

734 DhaijAbu Dawud (825) 

735 (jvwO ShahihAbu Datuud (820) 

736 (Jjj. ) Dhai/Abu Dawud (819) 

737 (jvw>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (772) dan Mushm (396) 




<=^UTAB $HALAT $ 457 


Fatihah.” 738 Hadits ini berkenaan untuk orang yang shalat sendirian, untuk 
mengkompromikan dengan hadits Ubadah yang menunjukkan bahwa 
seseorang tidak membaca di belakang imam kecuali surat Al-Fatihah. 


j—J n j( \ “l o 

°\ y * ^ tl ^ ^ ft -* 0 x ti |. > /•° > /> 

4--OP C-Jj 4jJ wLoJ>rjl) L-J 0^>W2jl 

Vj Jij—» Jji j ((«-js-jt aiii (»-"j jjjS^ii 

Ljj-^«J V jjtj jLJJt j 3 jIjj jj .lij^-T J 

Ijj 15 . 4^jj^ C^J^' C p-~0v 

^ 0 & > 


265. Dari Anas bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, Abu Bakar dan Umar memulai shalat dengan Alhamdulillaahi 
Rabbil Aalamiin ’. ” (Muttafaq Alaih). Muslim menambahkan, 
“Mereka tidak membaca “Bismillaahirrahmaanirrahiim ” pada 
permulaan bacaan shalat dan tidak juga di akhirnya. ,l7i9 Di dalam 
riwayat Ahmad, An-Nasa V dan Ibnu Khu^aimah disebutkan, ‘Mereka 
tidak mengeraskan bacaan ‘Bismillahirrahmaanirrahiim ’. ” 740 Dalam 
riwayat Ibnu Khu^aimah yang lain disebutkan, “Mereka membacanya 
dengan sirr -tidak keras-. ” 741 


Berdasarkan riwayat ini, maka peniadaan bacaan di dalam riwayat 
Mushm di anggap satu keanehan oleh orang-orang yang mencacatnya. 

Dari Anas bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam , 
Abu Bakar, Umar memulai shalat dengan (Jj Jj , yakni 

mereka memulai bacaan dalam shalat dengan lafazh ini. 

Dalam hadits ini, lafazh ( j^JliJl Jjj JJ jjJJl) tidak mungkin diartikan 
sebagai keseluruhan surat Al-Fatihah sebagaimana yang kita katakan di 
dalam hadits Aisyah terdahulu. Karena jika diartikan sebagai surat Al- 
Fatihah, hadits ini tidak akan menjadi dalil atas peniadaan bacaan 


738 Shahih Ibnu Khuyaimah (1/258) 

739 (&p- e ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (743) dan Mushm (399) 

740 (£•''*») ShahihAn-Nasa‘i (905-906) 

741 Shahih Ibnu Khu^aimah (1 /249-250) 



458 0 jSuBULUS-SALAM JiHdPertama 

basmalah, bahkan sebaliknya ia mengharuskan bacaan tersebut karena 
(OiJuJl L>j Jj uUJl) adalah salah satu nama surat Al-Fatihah. 
Penjelasan ini berdasarkan riwayat Muslim, Tidak membaca 
Tismillahirrahmaanirrahurn pada permulaan bacaan shalat dan tidak juga di 
akhirnya. ” Hal ini mempertegas peniadaan bacaan basmalah. Karena di 
akhir surat Al-Fatihah tidak ada bacaan basmalah. Atau bisa jadi yang 
behau maksud dengan ungkapan ‘dan tidak pula di akhirnya ’ ialah basmalah 
juga tidak dibaca pada ayat Al-Qur an yang dibaca setelah bacaan surat 
Al-Fatihah. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut tidak 
memperdengarkan bacaan basmalah kepada para makmum saat mereka 
mengerjakan shalat jahriyah. Hal ini mengandung dua kemungkinan; yang 
pertama mereka membacanya dengan suara lirih atau kemungkinan kedua 
mereka tidak membacanya sama sekah. Hanya saja riwayat Anas yang 
diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa‘i dan Ibnu Khuzaimah menyebutkan, 
“Mereka tidak mengeraskan bacaan ‘Bismillahirrahmaanirrahiim. Hadits ini 
bisa dipahami bahwa mereka membacanya dengan suara lirih tidak 
terdengar. 

Hal ini diperkuat dengan hadits riwayat Ibnu Khuzatmah yang lain, 
“Mereka membacanya dengan sirr-lirih-. ” Hadits ini juga bisa dipahami bahwa 
mereka membacanya dengan suara lirih, sehingga Ibnu Hajar berkata, 
“Berdasarkan riwayat ini —yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam , Abu Bakar dan Umar membacanya dengan 
suara lirih- maka peniadaan bacaan di dalam riwayat Muslim dianggap 
satu keanehan, atau cacat yang ada pada tambahan Muslim tersebut oleh 
orang-orang yang menganggap cacat riwayat tersebut. Sebab cacat di 
sini karena Al-Auza’i meriwayatkan tambahan tersebut dari Qatadah 
dengan cara mukatabah , namun cacat ini kemudian dibantah dengan 
jawaban bahwa Al-Auza’i meriwayatkan tambahan ini tidak sendirian, 
karena banyak perawi lain yang meriwayatkannya dengan cara shahih. 

Hadits ini merupakan dahl bagi mereka yang mengatakan bahwa bacaan 
basmalah tidak dibaca dengan keras baik pada awal basmalah maupun 
pada ayat setelah basmalah, berdasarkan ungkapan hadits, dan tidak pula 
di akhirnya. ’ Yang maksudnya ialah bacaan Al-Qur an setelah bacaan surat 
Al-Fatihah. Dan mereka yang berpendapat bahwa basmalah dibaca pada 
awal Al-Fatihah mengatakan bahwa maksud dari ungkapan mereka bertiga 
tidak mengeraskan basmalah ialah mereka membaca dengan suara lirih, 
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar. 



^^ClTAB <£halat $ 459 


Para ulama telah membahas masalah ini dengan panjang lebar. Mereka 
mengarang beberapa buku dalam masalah tersebut. Dan juga menjelaskan 
bahwa hadits Anas adalah hadits mudhtharib. Setelah menuhskan hadits 
Anas, di dalam Al-Istidkar Ibnu Abdul Barr mengatakan, “Karena kondisi 
hadits ini mudhtharib, maka tidak bisa digunakan sebagai dahl oleh kedua 
belah pihak dari kalangan ulama fikih. Baik yang membaca basmalah 
maupun yang tidak membacanya. Dan Anas telah ditanya mengenai 
masalah tersebut, lalu ia menjawab, “Saya sudah tua dan saya telah lupa.” 
Maka, dengan begitu hadits tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil. 

Namun pada dasarnya basmalah adalah bagian dari Al-Qur‘an. Telah 
terjadi perdebatan panjang di antara ulama dalam masalah ini karena 
perbedaan madzhab. Namun yang lebih logis ialah bahwa behau Shallallahu 
A.laihi wa Sallam kadang membacanya dengan suara keras dan kadang 
membacanya dengan suara lirih. Dan kami telah membahasnya dengan 
panjang lebar pada catatan pinggir Syarh Al-’Umdah tanpa tambahan di 
dalamnya. 

Dan ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa hukumnya — 
basmalah- seperti ayat Al-Qur‘an yang lain. Yakni dibaca jelas saat Al- 
Qur‘an dibaca jelas dan dibaca dengan lirih -sirr- saat Al-Qur‘an dibaca 
dengan sirr. 

Adapun argumen yang mengatakan bahwa jika Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak membacanya, maka basmalah bukan bagian dari 
ayat Al-Qur‘an. Dan jika behau membacanya di dalam shalat, maka ia 
adalah bagian dari ayat Al-Qur‘an. Argumen ini tidak benar. Karena 
seandainya memang benar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam 
tidak membacanya di dalam shalat, hal itu tidak berarti menafikan 
basmalah sebagai bagian dari ayat Al-Qur‘an. Karena dalil masalah ini 
lebih luas dan umum dari argumen di atas. Dan jika dalil khusus tidak 
ada, maka sesungguhnya dalil umum masih ada. 


ajji p —{) <^> «.'jj IJb Ji • 

(jjiiJi %) 'g lij y. ,or> f> p (pjy ytstjs 

l*j , tiy* U5" (JjJbj (jy>T :Jli 

N i s s 0 /J ^ i ' * y 9 S * S *s s * > ^ 

/ / / " / // / “ / / / 

Os J J 0./ £ . S £ j . A .S S y .y S OI /* . I / 

. <Uj ^jlj dl Jj 


460 $ (SuBULUS-SALAM JilidPertama 

266. Dari Nu’aim Al-Mujmir berkata, “Saya mengerjakan shalat di belakang 
Abu Hurairah, lalu ia membaca ‘bismillaahirrahmaanirrahiim’ lalu 
membaca Al-Datihah, hingga ketika ia telah sampai pada bacaan ‘walaa 
adh-dhaallliin’ ia membaca, ‘Amiiin’ dan setiap hendak bersujud dan 
setiap kali bangun dari duduk beliau membaca, Allahu Akbar. 
Kemudian setelah mengucapkan salam beliau berkata, Demi Djat yang 
jiwaku di tangan-Nja, sungguh saja adalah orangjangpaling menjerupai 
cara shalat Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. (HR. An- 
Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah) 742 

Biografi Perawi 

Al-Halabi menyebutkan di dalam SjarhAl-Vmdah, “Nu’aim Al-Mujmir 
adalah Abu Abdillah pembantu Umar bin Khaththab. Ia mendengarkan 
hadits dari Abu Hurairah dan yang lainnya. Ia diberi gelar sebagai mujmir 
—pengasap- karena ia diperintahkan untuk mengasapi masjid Madinah — 
dengan wewangian- setiap hari Jumat hingga tengah hari. 

Penjelasan Kalimat 

“ Nu’aim Al-Mujmir berkata, “Saja mengerjakan shalat di belakang Abu 
Hurairah, lalu ia membaca basmalah lalu membaca Al- Datihah, hingga ketika ia 
telah sampaipada bacaan (J\lA\ Sj) ia membaca, ‘Amiiin’ dan setiap hendak 
bersujud dan setiap kali bangun dari duduk (yakni ketika bangun dari 
tasyahhud awal, begitu pula ketika bangun dari sujud pertama maupun 
kedua) beliau membaca ‘Allahu Akbar’ (yakni takbir untuk menandakan 
perpindahan atau pergantian gerakan), kemudian setelah mengucapkan salam 
beliau (Abu Hurairah) berkata, “Demijangjiwaku di tangan-Nja (yakni yang 
jiwaku berada di dalam kekuasan-Nya) sungguh saja adalah orangjang 
paling menjerupai cara shalat Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Al- 
Bukhari meriwayatkannya sebagai hadits Mu’allaq, selain itu As-Siraj dan 
Ibnu Hibban meriwayatkannya juga. Kemudian An-Nasa i membuat bab 
khusus yakni “Al-Jahr bi Bismillaahirrahmaanirrahiim”’ (Bab membaca 
basmalah dengan jelas). 

Tafsir Hadits 

Hadits ini adalah hadits paling shahih yang menjelaskan tentang 
masalah ini. Hadits ini menguatkan hukum asal basmalah. Bahwa 
hukumnya ialah seperti hukum surat Al-Fatihah. Dibaca jelas saat Al- 
Fatihah dibaca jelas, dan dibaca sirr (lirih) saat surat Al-Fatihah dibaca 


742 DhaijAn-Nasa‘i (905) 





<=^ClTAB J^HALAT $ 461 


sirr. Karena sudah jelas bahwa Rasulullah telah membacanya, berdasarkan 
ucapan Abu Hurairah, “Sungguh saja adalah orang jang paling menjerupai 
cara shalat JSasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. ” Walaupun ucapan 
tersebut bisa dipahami bahwa yang dimaksud oleh Abu Hurairah dalam 
sebagian besar gerakan dan ucapannya, namun kemungkinan ini jauh dari 
makna zhahir ucapan tersebut. 

Selain itu, tidak mungkin jika seorang shahabat membuat bid’ah di 
dalam shalat dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, 
kemudian ia berkata, “Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, saya adalah 
yang paling menyerupai.. 

Hadits ini menjelaskan perintah untuk membaca ‘Aamiin’ bagi imam. 
Ad-Daraquthni telah meriwayatkan di dalam As-Sunan 743 , dari hadits Wa'il 
bin Hujr, “Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 

membaca, (bJCaJt Jj) lalu behau membaca, ‘Aamiin. ’ Behau 

memanjangkan suaranya.” Perawi berkata, “Hadits ini shahih.” 

Hadits ini juga menjelaskan disyariatkannya bacaan takbir dalam setiap 
perpindahan gerakan, sebagaimana yang dijelaskan dengan panjang lebar 
pada hadits Abu Hurairah berikut ini. 


A —liP aili L5 C=> aill j Jli ; Jii <up Aiil j OjiJ ^l . Y “1V 

t ^ \{ X0 ***tl ^ j 0 0 ^ * I” ^ X- J&s J J ^ ^ 

' 4 -s ^ _/ti ^ lit IpJL*j 

, ^JslSjIjJI oljj ,1-^Jbl 


267. Dari Abu Hurairah Kadhijallahu Anhu berkata, “Rasuiullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Jika kalian membaca Al- 
Fatihah, maka bacalah ‘bismillaaahirrahmaanirrahiim’ karena ia 
adalah salah ajat darinja. ” (HR. Ad-Daraquthni, lalu ia 
menganggapnya sebagai hadits mauquf) 744 


Tafsir Hadits 

Hadits ini tidak memerintahkan untuk membaca basmalah dengan suara 
jelas dan tidak juga dengan suara lirih. Isyarat hadits hanya memerintahkan 
untuk membacanya, entah bagaimanapun caranya. Ad-Daraquthni juga 
telah menyebutkan hadits-hadits yang memerintahkan untuk membaca 
basmalah dengan suara jelas di dalam shalat. Hadits-hadits tersebut 

743 Sunan Ad-Daraquthni (1 /334) 

744 Shahih Al-Jami’ (729) 


462 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


jumlahnya banyak dan marfu’. Ia riwayatkan dari Ali, Ammar, Ibnu Abbas, 
Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Jabir -JJadhijallahu A.nhum- 
dan dari Anas bin Mahk 'kadhiyallahu Anhu. Setelah menyebutkan hadits- 
hadits tersebut ia berkata, “Membaca basmalah dengan suara jelas telah 
diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam , dari shahabat- 
shahabatnya, dari istri-istrinya dan dari orang-orang yang tidak kami 
sebutkan. Hadits-hadits masalah tersebut kami tuhs di dalam Kitab Al- 
Jahri Biha Mujradan. Dan kami mencukupkan dengan apa yang kami 
sebutkan di sini untuk mempersingkat permasalahan dan 
memperingannya.” 745 

Hadits ini menunjukkan perintah membaca basmalah. Basmalah adalah 
salah satu ayat dari surat Al-Fatihah dan hal itu telah kami jelaskan di 


atas. 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, 

_9j OTj aJl ^I 0f.\ j5 ^jA ^jj aAp aiii ^aiil j <jo 


oljj .jy>~\ i jlij yp 


“Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika selesai membaca Al-Fatihah 
beliau mengangkat suaranja membaca, Aamiin. ” (HR. Ad-Daraquthni dan 
beliau menghasankannya, serta Al-Hakim menshahihkannya) 746 

Al-Hakim berkata, “Hadits ini sanadnya shahih, memenuhi kriteria 
Al-Bukhari dan Muslim.” Sedangkan Al-Baihaqi mengatakan, “Hadits ini 
hasan shahih.” 

Hadits ini menjelaskan disyariatkannya imam membaca Aamiin’ dengan 
suara jelas. Dan zhahir hadits ini menunjukkan bahwa syariat ini berlaku 
baik untuk shalat jahriyah maupun sirriyah. 

As-Syafi’iyyah berpendapat bahwa ia disyariatkan. Al-Hadawiyah 
berpendapat bahwa hal itu tidak disyariatkan dengan alasan yang akan 
kami sebutkan mendatang. Al-Hanafiyah berpendapat bahwa imam 
membacanya dengan suara lirih pada shalat jahriyah. Sedangkan Malik 
mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama seperti pendapat Al- 
Hanafiyah, dan pendapat kedua tidak mengatakan hal itu. Dan jelas hadits 
di atas mendukung pendapat As-Syafi’iyyah. 

Hadits ini tidak bertentangan dengan perintah untuk membaca Aamiin’ 
bagi makmum dan orang yang shalat sendirian. Al-Bukhari telah 
meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah yang menjelaskan tentang 


745 Sunart Ad-Daraquthni (1/331) 

746 Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (1/335) dan Al-Hakim (1/248) 



<=^<JTAB J^HALAT $ 463 


perintah untuk membaca ‘Aamiin ’ bagi makmum, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, 


su L» 






c^r 4 ' J 


aLa\j 


dr 4 


*&i 


!'JS \l\ 


‘LjS 


y 


“Jika imam membaca ‘Aamiin’ maka bacalah ‘Aamiin’, barang siapa jang 
bacaan ‘Aamiin ’nya bertepatan dengan bacaan ‘Aamiin ’yang diucapkan malaikat, 
maka semua dosanya terdahulu akan diampuni. ” 747 Beliau juga meriwayatkan 
dari Abu Hurairah hadits marfu’. 


...OyT !% :fa)j\ Jli 


“Jika imam membaca )J'j) ma ka bacalah, ‘Aamiin ’. ” 748 
Behau juga meriwayatkan dari Abu Hurairah hadits marfu’, 


b! 





tlDi 


dJlij (jy*! Jti lij 

l' ® '4 <' *\ ' /■ ' o iu 

L» 4J jO£- (_£ y>-j\ 


‘Jika salah seorang dari kalian membaca ‘Aamiin’ dan malaikat di langit 
membacanya juga, lalu salah satu bacaan dari keduanya bertepatan -bersamaan- 
dengan yang lainnya, maka dosanya yang telah lampau diampuni. ” 749 
Hadits-hadits di atas menjadi dalil diperitahkannya membaca ‘Aamiin’ 
bagi makmum. Sedangkan hadits terakhir mencakup makmum dan orang 
yang shalat sendirian. Dalam masalah ini jumhur ulama yang menganjurkan 
membaca ‘Aamiin’ berpendapat bahwa hukumnya adalah mandub. 
Sedangkan ahli Zhahir berpendapat bahwa hukumnya ialah wajib, 
berdasarkan zhahir perintah hadits di atas. Karena itulah mereka 
mewajibkannya atas setiap orang yang mengerjakan shalat. 

Sedangkan Al-Hadawiyah berpendapat bahwa bacaan tersebut adalah 
bid’ah dan membatalkan shalat. Berdasarkan hadits, “Sesungguhnya shalat 
ini tidak diperbolehkan di dalamnya apapun dariperkataan manusia. ” 750 Namun 
pengambilan dalil dari hadits ini tidak tepat, karena telah jelas adanya 
dalil-dalil yang menjelaskan bahwa bacaan tersebut adalah bagian dari 
bacaan shalat, seperti tasbih dan yang lainnya. Dan juga yang dimaksud 


747 (cJj**) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (780) 

748 (CHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (782) 

749 (C^ w> ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (781) 

750 (j4» v ^) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (537) 



464 fl| $Ĕ)UBULUS-SALAM JiWPertama 


perkataan manusia di dalam hadits di atas ialah berbicara dan bercakap- 
cakap dengan mereka, sebagaimana yang telah Anda ketahui. 


o J 0 1 - 1 '" o * o AA o s . o 7». s s A o 

CS- cHj dr 4 J >J^ ^yj .Y“M 

268. Abu Dawud dan At-Tirmidgi meriwayatkan badits serupa dari Wa‘il 
bin Hujr. ” 751 

Yakni Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Wa‘il 
bin Hujr serupa dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah 
Radhiyallahu Anhu, dan disebutkan di dalam As-Sunan dengan lafazh, 

,lr> 'A> ,'cA :JU ,(JO» %) :' r c.yi f'j l'i! 


‘]ika imam membaca (y-f‘A\ Tj) * a membaca, “Aamiin ’ dengan suara keras. ” 
Dalam riwayat lain, “Bahwasanja ia mengerjakan shalat di belakang 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian ia mengeraskan suara 
bacaan, Aamiin’.” 

Makna, ‘Aamiin’ ialah Ya Allah, kabulkanlah. Ada juga yang 
mengatakan makna yang lain. 


<0)1 J 1 J\ J*-j {.iSr :Jli J Aili wLpJpj 

1— • ^lAl jTJail ^ As-T j! J\ c : Jlai jJLlj 

%\j iil y\ % iil jjilj Al OlkJ- :J5 : Jli 

jjlj a1j?-I sljj .cjjjjJl .aJssjJI J^ill <dsl) oj5 *^j Ji j>- j 

✓ / / " / / ^ / 

.^rijJij ^ji^j dii y j Jjciiij Sjis 


269. Abdullah bin Abi Aufa berkata, “Seseorang telah datang kepada 
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu orang tersebut 
berkata, “Sesungguhnya saya tidak bisa mengambil apapun dari Al-Qur'an 
—saya tidak bisa membaca apapun dari Al-Qur'an-, maka ajarilah saya 
apa yang cukup bagikul’ Beliau bersabda, “Bacalah: Maha suci Allah, 
segala puji bagi Allah, Tiada ilah selain Allah, Allah Maha Besar, Tiada 
daya dan upaya selain dari Allahyang Maha Tinggi lagi Maha Agung. ” 
(HR. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, sedangkan Ibnu 
Hibban, Ad-Daraquthni dan Al-Hakim menshahihkannya) 752 

751 Shahih Abu Dawud (933) 

Shahih Abu Dawud (832) 


<=^Cjtab jĔ)halat 0 465 


Biografi Perawi 

Abdullah bin Abi Aufa nama lengkapnya adalah Alqamah bin Qais 
bin Al-Harits Al-Aslami. Ia ikut serta pada Hudaibiyah, Khaibar dan 
peperangan sesudahnya. Ia masih tinggal di Madinah saat Rasulullah 
Shallallahu y\laihi wa Sallam wafat, lalu pindah ke Kufah dan wafat di 
sana. Ia adalah shahabat terakhir yang wafat di Kufah. 

Lanjutan hadits tersebut terdapat di dalam Sunan Abu Dawud, 


^ji ji:jis y iii & lii k ji J,j i; i/ - jis 

(JL<3ll JJUi liSCa JlS ^IS llii .^j-Ulj ^jjlj 

.^j^Jl aJj !>C» JlSi IJl* L»f IjJl»j a-1p aill 


“Orang tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, bacaan ini adalah untuk Allah, 
apa bacaan untukku?' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Ucapkatilah: Ya Allah, rahmatilah saja, berilah saya re^eki, ampunilah saja dan 
berilah saja hidajah. ” Ketika berdiri ia mengucapkan doa ini dengan tangannja. Kalu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sungguh bacaan ini akan 
memenuhi tangannja dengan kebaikan. Hanya saja lafazh *' JjjY -Yang 
Maha Tinggi lagi Maha Agung- tidak terdapat di dalam riwayat Abu Dawud. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menjelaskan bahwa bacaan di atas bisa menggantikan bacaan 
surat Al-Fatihah maupun yang lainnya untuk mereka yang tidak bisa 
membacanya. Zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa belajar Al-Qur‘an 
untuk shalat hukumnya tidak wajib. Karena makna ‘Saja tidak bisa ’ yakni 
saya tidak menghafalnya saat ini. Namun saat itu Rasulullah tidak 
memerintahkannya untuk menghafal Al-Qur‘an. Kemudian beliau 
memerintahnya untuk membaca bacaan di atas. Padahal orang tersebut 
mungkin bisa menghafal surat Al-Fatihah sebagaimana ia menghafal bacaan 
tersebut. Dan bacaan ini telah disebutkan di dalam hadits Al-Musii 1 shalatahu. 


4—Jlp JjI JjI J jLj OlS' :JlS aIp JjI oSlii Jp .YY 

J JUilj jiiil J 

4—Jjiajj C IjLp-l 4^1 Lx-»_v*j j c^jJjj—<_ jISJ| 4j>»jLL 

* / ✓ / / / / 

iijii jrpks j f>;) J/j\ 



466 © J^UBULUS-SALAM JilidPertama 

270. “Dari Abu Qatadah Radhiyallahu A.nhu berkata, ‘TLasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat bersama kami, maka 
pada shalat Zhuhur dan Ashar beliau membaca surat Al-Fatihah dan 
dua surat, dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat tersebut 
kepada kami, beliau memanjangkan rakaatpertama dan membaca surat 
Al-Fatihah pada dua rakaatyang lainnya. ” (Muttafaq Alaih) 753 

Penjelasan Kalimat 

“Dan Abu Oatadah Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi iva Sallam mengerjakan shalat bersama kami, maka pada shalat Zhuhur 
dan Ashar beliau membaca surat Al-Fatihah (pada masing-masing rakaat) 
dan dua surat (yang beliau baca pada setiap rakaat satu surat) kadang-kadang 
beliau memperdengarkan ayat tersebut kepada kami (di sini beliau memberitahu 
seberapakah beliau membaca) beliau memanjangkan rakaat pertama (surat 
yang beliau baca pada rakaat pertama lebih panjang dari pada surat yang 
beliau baca pada rakaat kedua) dan membaca surat Al-Fatihah pada dua 
rakaat yang lainnya. ” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca surat Al-Fatihah 
pada masing-masing rakaat, dan membaca surat lain pada dua rakaat 
pertama. Hadits ini juga menunjukkan bahwa cara inilah yang biasa 
Rasulullah lakukan. Hal ini diperkuat oleh ungkapan, “Kaana Yushalli” 
(dahulu mengerjakan shalat), karena ungkapan itu biasanya digunakan untuk 
menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus. 

Kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaan kepada mereka. Hal 
ini menunjukkan bahwa tidak wajib melirihkan suara bacaan pada shalat- 
shalat sirriyah, dan perbuatan itu tidak mengharuskan adanya sujud sahwi. 
Ungkapan ‘kadang-kadang’menuri)\i)sk 2 .n bahwa hal itu terjadi berkah-kah. 
An-Nasa'i telah meriwayatkan dari Al-Bara', “Kami mengerjakan shalat 
Zhuhur di belakang Rasuluhah, dan kami mendengar ayat demi ayat dari 
surat Luqman dan surat Ad-Dzariyat.” 754 Sedangkan Ibnu Khuzaimah 
meriwayatkan dari Anas hadits serupa, namun ia sebutkan, 
ejL> pL) dan (ilihii iilit j*). 755 
Hadits ini merupakan dalil untuk memanjangkan rakaat pertama. 
Tujuannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrazzaq di akhir 

753 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (776) dan Muslim (451) 

1SA DhaiJAn-Nasa‘i (970) 

755 Shahih Ibnu Khu^aimah (1 /257) 


<=Z^<JTAB J^HALAT $ 467 


hadits Qatadah, “Kami kira dengan itu beliau ingin agar orang-orang bisa 
mendapatkan rakaat pertama. ” 756 Dan Abu Dawud meriwayatkan dari 
Abdurraazaq dari ‘Atha', “Sungguh saja menjukai seorang imam jang 
memanjangkan rakaat pertama pada setiap shalat, sehingga banjak orangjang 
menjertai rakaat pertama, dan kemudian imam tersebut memendekkan rakaat 
keduanja. ” 

Secara zhahir hadits ini menunjukkan bahwa memanjangkan rakaat 
pertama dengan cara memihh surat yang panjang. Namun Ibnu Hibban 
mengatakan bahwa memanjangkan di sini dengan cara membaca surat 
dengan tartil yang sempurna. Muslim meriwayatkan dari Hafshah, “Behau 
membaca surat dengan tartil, sehingga surat tersebut menjadi lebih panjang 
dari pada surat yang terpanjang.” Dan ada yang mengatakan bahwa cara 
memanjangkannya ialah dengan doa iftitah dan doa ta’awudz -doa 
pembukaan dan doa mohon perlindungan-, sedangkan bacaannya dalam 
kedua rakaat tersebut adalah sama. Dalam hadits Abu Said yang akan 
datang menjelaskan hal ini. Al-Baihaqi berkata, “Behau memanjangkan 
rakaat pertama jika ia menunggu seseorang, jika tidak maka beliau 
samakan rakaat pertama dan kedua.” 

Hadits ini menjelaskan bahwa, hendaklah tidak membaca apa-apa 
selain surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga maupun keempat. Walaupun 
Malik telah meriwayatkan dari As-Shunabahi di dalam Al-Mun>aththa‘, 
“Bahwasanya ia telah mendengar Abu Bakar telah membaca di dalam 
rakaat tersebut, 


uIj Aa jj Jl*j \Ljj\a a Uwj 

“Ya Rabb kami,janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan 
sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. ” (QS. Ali Imran: 8) 

Imam As-Syafi’i mempunyai dua pendapat dalam masalah 
dianjurkannya membaca surat selain surat Al-Fatihah pada kedua rakaat 
tersebut. 


Hadits ini menunjukkan bolehnya memberitahukan sesuatu 
berdasarkan dugaan. Karena untuk mengetahui bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca satu surat tertentu tidak mungkin 
diketahui kecuali jika ia mengetahuinya secara yakin. Namun kondisi 
bahwa kadang beliau memperdengarkannya tidak bisa meyakinkan 
seseorang bahwa behau membaca surat tersebut semuanya. Hadits Abu 
Said yang akan kami sebutkan menunjukkan bolehnya memberitahu 
berdasarkan dugaan. Begitu pula dengan hadits Khabbab saat ia ditanya, 


756 Al-Mushannaj Abdurravgaq (2/104) 


468 & ji)UBULUS-SALAM JilidPertama 


“Bagaimana kalian mengetahui bacaan Rasulullah pada shalat Zhuhur 
dan shalat Ashar?” Ia menjawab, “Dari gerakan jenggotnya.” 07 Karena 
seandainya mereka tahu bacaan behau pada kedua shalat tersebut dengan 
yakin, pastilah mereka menyebutkannya. 


aill a\J| J IS' : JlS (Jj-bxJl -L *** ^jI tj&j . Y V ) 

jJl ^ A*tls Ujj^tS j^aaJlj *U>j aJp 

✓ X * /• / x -r ** ^ / 

J^AS (_/ J .aoJsJjl (Jj_pj . (il) J^S j$]aJ' jr* 

J j^J' jr 4 Dsij^' j^JJ' jr 4 ls*J dr 4 


.a'_jj j-* <_AyaiJI j*!j^ j/I 


271. D<?n Said Al-Khudri berkata, “Kami mengira-kira berdirinya 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada shalat Zhuhur dan 
shalat Ashar, maka kami kira lama berdiri beliau pada dua rakaat 
pertama dari shalat Zhuhur sekitar bacaan ‘Alim Kaam Miim” -surat 
As-Sajdah-, sedangkan pada kedua rakaat terakhir sekitar setengah 
dari itu. Sedangkan pada dua rakaat pertama dari shalat Ashar kira- 
kira selama dua rakaat terakhir dari shalat Zhuhur, sedangkan dua 
rakaat terakhir dari shalat Ashar kira-kira setengah dari dua rakaat 
pertama shalat Ashar.” (HR. Muslim) ' 58 


Penjelasan kalimat 

“Dari Abu Said Al-Hudri berkata, “Kami mengira-ngira (ungkapan ini 
menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah beberapa orang. Ibnu 
Majah meriwayatkan bahwa yang melakukan hal itu adalah tiga puluh 
orang shahabat) 759 berdirinya Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada 
shalat Zhuhur dan shalat Ashar, maka kami kira lama berdiri beliau pada dua 
rakaat pertama dari shalat Zhuhur sekitar bacaan “Alij Kaam miim” —surat 
As-Sajdah- (yakni behau baca pada setiap rakaat setelah membaca Al- 
Fatihah) sedangkan pada kedua rakaat terakhir sekitar setengah dari itu (hal 
ini menunjukkan bahwa behau membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah, 
hal ini didukung oleh ungkapan berikut ini) sedangkan pada dua rakaat 


757 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (746) 

758 (&**) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (452) 

759 Dhaij Ibnu Majah (835) 


<=^<JTAB$HALAT || 469 


pertama dari shalat Ashar kira-kira selama dua rakaat terakhir dari shalat 
Xhuhur (dan telah diketahui bahwa pada rakaat ini behau membaca sesuatu 
selain surat Al-Fatihah) sedangkan dua rakaat terakhir dari shalat Ashar kira- 
kira setengah dari dua rakaat pertama shalat Ashar. ” 

Tafsir Hadits 

Hadits-hadits yang membahas masalah ini bermacam-macam, telah 
diriwayatkan, Tiahiuasanya SSasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengerjakan shalat Zhuhur, kemudian seseorang pergi ke Al-Baqi\ setelah 
menyelesaikan keperluannya, kemudian ia kembali kepada keluarganya lalu 
berwudhu, dan orang tersebut masih mendapatkan rakaat pertama bersama Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam disebabkan lamanya berdiri beliau.” 

Kemudian Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Abu Said 760 juga, 
Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada dua rakaat 
pertama dari shalat Zhuhur dalam setiap rakaatnya membaca sekitar tiga 
puluh ayat. Sedangkan pada dua rakaat terakhir sekitar lima belas ayat, - 
atau mungkin ia berkata,- setengah dari itu, sedangkan pada shalat Ashar 
pada dua rakaat pertama dalam sedap rakaatnya membaca sekitar Hma 
belas ayat dan pada kedua rakaat terakhir sekitar setengah dari itu.” 761 
Ini adalah lafazh Muslim. 

Hadits ini menunjukkan bahwa pada dua rakaat terakhir dari shalat 
Ashar tidak membaca apapun selain Al-Fatihah. Sedangkan pada dua 
rakaat terakhir dari shalat Zhuhur ia membaca sesuatu selain surat Al- 
Patihah. lelah kami sebutkan terdahulu hadits Abu Qatadah, <r Bahwasanya 
pada dua rakaat terakhir dari shalat Zhuhur Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam membaca surat Al-Fatihah, dan kadang memperdengarkan ayat 
(selain Al-Fatihah-peny) kepada kami.” Secara zhahir, hadits ini 
menjelaskan bahwa beliau tidak membaca apapun selain surat Al-Fatihah 
pada kedua rakaat tersebut. Dan mungkin hadits ini lebih kuat dari pada 
hadits Abu Said dari sisi periwayatan, karena hadits Abu Qatadah 
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim sedangkan hadits Abu Said 
diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Kemudian dari sisi makna, hadits Abu 
Qatadah lebih kuat, karena ia memberitakan dengan yakin, sedangkan 
hadits Abu Said memberitakan berdasarkan dugaan dan perkiraan. 

Namun kedua hadits di atas mungkin dapat dikompromikan, bahwa 
pada kedua rakaat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kadang 
membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah, dan kadang tidak membaca 


760 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (454) 

761 (&y > ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (452) 


470 $ jĔ)UBULUS-SALAM JtMPertama 

apapun selain surat Al-Fatihah. Sehingga kesimpulannya bahwa tambahan 
tersebut adalah sunnah yang kadang behau lakukan dan kadang behau 
tinggalkan. 


i< / ^ x 


,j —$JaJl 'jA JJ^d J^! Cf- 

X XX X J? x 

^ o o x ^ o ✓ ox° //°xx xo x° ; 

s-Liotil 'jA!J J-^LJl jl yga; (_/yuJl Ijij Jy2*il cJi-a^eJj 

X X ** x X X X X X X ** X 

jJ-l #-ljj C^Jjg L« Idjjjjl JUi .<JljLu j 

4_?- j>-\ .|j_2) _« _JL1 a< j aJLp .Oll Aiil J y* j. ĕblj> <tliI 

x x X x x 

oLLb ^nliil 


272. D<ot’ Sulaiman bin Yasar berkata, “Si Fulan memanjangkan dua rakaat 
pertama dari shalat Zhuhur dan memendekkannya pada shalat Ashar. 
Membaca surat-surat pendek dari kelompok Mujashshal pada shalat 
Maghrib, sedangkan pada shalat Isya' dengan surat-surat sedang dari 
kelompok Mu/ashshal, sedangkan pada shalat Subuh ia membaca surat- 
surat panjang -dari kelompok tersebut-. Kemudian Abu Hurairah 
berkata, “Saya tidak pernah mengerjakan shalat di belakang seseorang 
yang lebih menyerupai shalat Kasulullah Shallallahu Alaihi u>a Sallam 
dari orang ini. ” (HR. An-Nasa'i dengan sanad shahih) 762 


Biografi Perawi 

Nama lengkap Sulaiman bin Yasar adalah Abu Ayyub Sulaiman bin 
Yasar. Ia pembantu Maimunah Ummul Mukminin, saudara dari Atha £ bin 
Yasar. Salah seorang dari penduduk Madinah dan pemuka tabhn. Ia adalah 
ulama fikih yang muha, tsiqah, ahh ibadah, wara’ dan hujjah. Ia juga 
termasuk salah seorang dari tujuh ahli fikih terkenal. 


Penjelasan kalimat 

“Ia berkata, “Si Fulan (di dalam Syarh As-Sunnah karangan Al-Baghawi 
dijelaskan bahwa si Fulan ini ialah penguasa Madinah, dan ada yang 
mengatakan bahwa namanya ialah Amr bin Salamah, bukan Umar bin 
Abdul Aziz sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa orang, karena 
Umar bin Abdul Aziz dilahirkan setelah Abu Hurairah wafat. Hadits ini 


762 (j^) Shahih An-Nasa 'i (981) 


<=^UTAB J^HALAT $ 471 


dengan tegas menyebutkan bahwa Abu Hurairah telah mengerjakan di 
belakang orang tersebut) memanjangkan dua rakaatpertama dari shalat Zhuhur, 
dan memendekkannya pada shalat Ashar, dan membaca surat-surat pendek dari 
kelompok Mujashshal pada shalat Maghrib (para ulama berbeda pendapat, 
surat apakah awal kelompok mufashshal tersebut? Ada yang mengatakan 
bahwa awalnya ialah surat Ash-Shaffaat atau surat Al-Jaatsiyah atau surat 
Al-Qitaal atau surat Al-Fath atau surat Al-Hujuraat atau surat As-Shaff 
atau surat Tabaarak atau surat Sabbih atau Ad-Dhuhaa, dan semua ulama 
bersepakat bahwa akhir kelompok Mufashshal ialah akhir Al-Qur'an) 
sedangkan pada shalat Isya ' dengan surat-surat sedang dari kelompok Mujashshal, 
sedangkan pada shalat Subuh ia membaca surat-surat panjang -dari kelompok 
tersebut-. Kemudian Abu Hurairah berkata, “Saya tidak pernah mengerjakan 
shalat di belakang seseorangyang lebih menyerupai shalat Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dari orang ini. ” 

Para ulama berkata, “Yang disunnahkan hendaklah pada shalat Subuh 
dan shalat Zhuhur dibaca surat-surat panjang dari kelompok Al- 
Mufashshal, sehingga shalat Subuh menggunakan surat-surat lebih 
panjang, shalat Ashar dan Isya' menggunakan surat-surat sedang, dan 
pada shalat Maghrib menggunakan surat-surat pendek.” 

Para ulama mengatakan bahwa hikmah memanjangkan shalat Subuh 
dan shalat Zhuhur ialah karena waktu shalat keduanya ialah pada saat 
orang-orang sering terlena dalam tidur. Salah satunya berada di akhir 
malam sedangkan yang lainnya berada pada saat orang tidur siang. Dengan 
dipanjangkan shalat tersebut diharapkan orang-orang yang lalai karena 
tidur ataupun yang lainnya bisa menyertai shalat tersebut. Shalat Ashar 
adalah saat orang-orang sibuk bekerja, sehingga ia diperingan karena alasan 
tersebut. Shalat Maghrib dipersingkat, karena waktunya yang singkat. 
Disamping itu orang-orang perlu untuk berbuka puasa atau makan malam 
bersama tamunya. Sedangkan waktu Isya‘ karena orang-orang sudah 
merasa ngantuk namun di sisi lain waktunya panjang, maka ia seperti 
shalat Ashar. 

Setelah ini, Anda akan melihat berbagai model cara shalat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi iva Sallam yang tidak cukup untuk dibahas pada nomor 
ini. 

J I J 

s 

0 . ^ 

.aJLp . 


d- «** * * 

i © ✓ 0 ^ 

jjjsJb cp Jl J \jj 


'pLj &\ &\ j 


472 $ jSuBULUS-SALAM JiUPertama 


273. Dan Jubair bin Muth’im berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah 
Shallallahu A-laihi wa Sallam membaca surat At-Thuur pada shalat 
Maghrib. ” (Muttafaq Alaih) 763 Di dalam Fath Al-Bari dijelaskan 
bahwa Jubair mendengarkannya saat ia belum masuk Islam. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Maghrib tidak dikhususkan 
dengan surat-surat pendek dari kelompok Mujashshal. Ada riwayat lain 
yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca 
Alif Laam Shaad’ pada shalat Maghrib. Ada juga yang menyebutkan 
bahwa behau membaca surat As-Shaffaat, membaca ‘Haa' Miim’ (surat 
Ad-Dukhan), membaca surat AI-A’la, membaca surat At-Tiin, membaca 
Al-Mu’awwid 2 atain, juga surat Al-Mursalaat. Dan behau juga membaca 
dengan surat-surat pendek dari kelompok Al-Mufashshal, semua riwayat 
tersebut ada dalam hadits shahih. 

Sedangkan yang selalu membiasakan membaca surat-surat pendek dari 
kelompok Al-Mufashshal ialah Marwan bin Al-Hakim, tapi Zaid bin Tsabit 
mengingkarinya seraya berkata, “Kenapa engkau selalu membaca surat- 
surat pendek dari kelompok Al-Mufashshal, padahal telah diriwayatkan 
bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca dengan 
surat terpanjang dari dua surat panjang pada shalat Maghrib?” (HR. Al- 
Bukhari) 764 Yaitu surat Al-A’raf. 

An-Nasa‘i 765 meriwayatkan, “Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam membagi surat Al-A’raf menjadi dua kah bacaan pada dua rakaat shalat 
Maghrib.” Behau juga membaca surat At-Tiin pada shalat Isya‘, kemudian 
behau menentukan surat Asy-Syams pada shalat Isya‘ untuk Muadz, juga 
dengan surat Al-Lail, juga dengan surat Al-A’la dan lain sebagainya. 

Hasil kompromi antara berbagai hadits di atas, bahwa semua itu pernah 
dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang 
terjadi saat itu. 


aill AiJi J Jj olST :Jli aIp aJj! J °cJj 

oJskI* _Si (J _ iyd . ji i) o^hC^ J i yj 


763 <*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (765) dan Muslim (463) 

764 (£*'*■'*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (764) 

765 Shahih An-Nasa V (988) 


r^^JTAB JĔ)HALAT ® 473 


274. Dari Abu Hurairah Kadhiyallahu Anhu berkata, “Bahwasanya pada 
shalat Subuh hari Jumat, 'Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
membaca ‘Alif Daarn Miim. Tanyiilu” —surat As-Sajdah- dan juga 
“Hal Ata Ala Al-Insaan. ” (Muttafaq Alaih) 766 


Penjelasan Kalimat 

Dari Abu Hurairah Kadhiyallahu Anhu berkata, “Bahwasanya pada shalat 
Subuh hari Jumat, Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca “Alij 
Taam Miim. Tanyiilu” (pada rakaat pertama) dan juga “Hal Ata Ala Al- 
Insaan” (pada rakaat kedua). 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa, itulah kebiasaan yang pernah dilakukan 
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada shalat tersebut. 

Kemudian ditambahkan penjelasan tentang kebiasaan Rasulullah 
ini dengan hadits berikut. 


s . J o A o Jo s o 

.dJ-b ^jjI 




,XVo 


275. Hadits At-Thabrani dari Ibnu Mas’ud, “Beliau selalu melakukan hal 
itu. ” 767 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Rahasia kenapa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam membiasakan kedua surat tersebut ialah, 
karena kedua surat tersebut mencakup semua yang telah terjadi dan apa 
yang akan terjadi pada hari Jumat, diantaranya: penciptaan Adam, hari 
Kiamat, hari pengumpulan di padang Mahsyar yang semua itu terjadi pada 
hari Jumat, dengan membacanya merupakan peringatan bagi para hamba 
apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari tersebut.” 
Menurut saya, agar orang-orang mengambil pelajaran dari apa yang telah 
terjadi dan mempersiapkan diri untuk kejadian yang akan terjadi. 


9 ^ s , » / / , A o // / . 

■ X- > {5|. ✓ x * o.y' J X Os . y S . ^ y. o ^ t o 0 s s 

J£.» <UJl OUJI ji ^jpj .TVA 

liAtP i_A*j 'yj ajI 4j Ojj» LJs jjJLjj aJp 


Jsl 


* * 0 ^li -* ^ w / o ✓ ». J 1 / o £ . s o . & // ... . 

^lJl 4j>r J>-K 5 c-JlAp 4 j 


766 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (891) dan Mushm (880) 

767 Irwa ‘Al-Ghaliil (627) 



474 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

276. Dari Hud%aifah bin Al-Yaman Radhiyallahu Anhu berkata, “Saya 
mengerjakan shalat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, maka tidaklah beliau menemui ayat rahmat kecuali Rasulullah 
berhenti memohon rahmat, dan tidak pula beliau menemui ayat agab 
kecuali beliau berhenti memohon perlindungan darinya. ” (HR. Al- 
Khamsah, dan At-Tirmidzi menghasankannya) 768 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menganjurkan agar seseorang yang sedang shalat merenungi 
dan meresapi apa yang ia baca, memohon rahmat dari Allah dan memohon 
perlidungan kepada-Nya dari azab. Mungkin hal ini dilakukan pada shalat 
malam. 

Kami katakan seperti itu karena hadits ini bersifat umum, yang 
kemudian diperjelas dan dibatasi oleh hadits Abdurrahman bin Abi Laila 
dari ayahnya, ia berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam membaca -Al-Qur'an- dalam shalat sunnah, kemudian 
behau melewati ayat yang menyebutkan surga dan neraka, maka behau 
bersabda, “Saya berlindung kepada Allah dari neraka, neraka Wail untuk 
penghuni neraka. ” (HR. Ahmad, sedangkan Ibnu Majah meriwayatkan 
maknanya) 769 

Ahmad meriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, “Saya bangun — 
untuk shalat- bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada malam 
timami , saat itu behau membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisaa dan 
surat Ali Imran, dan beliau tidak melewati ayat yang memberikan 
peringatan kecuali pasti beliau memohon perlindungan kepada Allah 
darinya, dan tidak pula menemui ayat yang memberikan kabar gembira 
kecuali pasti beliau memohon rahmat kepada Allah dan 
mengharapkannya.” 770 

An-Nasa‘i dan Abu Dawud meriwayatkan dari Auf bin Mahk, “Saya 
bangun —untuk shalat- bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
behau memulai dengan bersiwak lalu berwudhu, kemudian beliau berdiri 
mengerjakan shalat maka behau membukanya dengan membaca surat Al- 
Baqarah, tidaklah beliau menemui ayat tentang rahmat kecuali beliau 
berhenti memohon rahmat kepada Allah, dan tidak pula behau melewati 
ayat tentang azab kecuali behau berhenti dan memohon perhndungan 
kepada Allah darinya.” 771 Namun dalam riwayat Abu Dawud tidak 

768 (y»w) Shahih Abu Dawud (871) 

769 Dhaijlbnu Majah (1369) 

770 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/92) 

771 (j^»w) ShahihAbu Damud (873) 





<=^UTAB j^HALAT $ 475 


disebutkan bersiwak dan berwudhu. 

Semua hadits ini berkenaan dengan shalat nafilah, sebagaimana yang 
dengan jelas disebutkan di dalam hadits pertama. Juga berkenaan dengan 
shalat malam, sebagaimana yang dijelaskan oleh kedua hadits yang lain, 
karena sama sekali tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa behau 
mengimami orang-orang dengan surat Al-Baqarah maupun surat Ah Imran 
pada shalat wajib. Lafazh “qumtu” (saya berdiri atau bangun) 
mengisyaratkan bahwa mereka mengerjakan shalat malam, sehingga 
perkiraan kami di atas bahwa mungkin hal ini behau lakukan pada shalat 
malam menjadi kuat. 

Maksud malam timami, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qamus, 
yaitu malam terpanjang pada musim dingin yang terdiri dari tiga malam 
yang hampir sama, atau yang waktu malamnya mencapai dua belas jam 
atau lebih. 


4* iil iut J^-j Jli :Jli J\ °J*'j .X VV 

l^ti 1 j\ l*SJj jT yL>\ \'j\ j( 4 -J^j 

jl ^j-o-as s-lp-Lil 1j4fiJrli ;>j5*«^Jl lilj aA 1 

* i* * 0 ^ > 


211. Dari Ibnu Abbas Kadhijallahu Anhuma berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ketahuilah, sesungguhnya 
saja dilarang untuk membaca Al-Qur'an pada waktu ruku’ atau 
bersujud, sedangkan saat ruku’ maka agungkanlah Tuhan, sedangkan 
saat sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, karena ia lebih 
mungkin untuk dikabulkan. ” (HR. Muslim) 772 


Penjelasan Kalimat 

Dari Ibnu Abbas Kadhijallahu Anhuma berkata, “Rasuluhah Shallallahu 
Alaibi wa Sallam bersabda, “ Ketahuilah, sesungguhnja saja dilarang untuk 
membaca Al-Qur'an pada waktu ruku’ atau bersujud (dan mungkin ada yang 
bertanya, “Jadi apa yang anda baca pada kedua saat itu?” kemudian behau 
menjawab) sedangkan saat ruku’ maka agungkanlah Tuhanpadanja (dan cara 
mengagungkannya telah dijelaskan di dalam hadits Muslim dari Hudzaifah, 


772 (&?*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (479) 


476 $ jSuBULUS-SALAM JiUdPertama 


“Ia membaca, “Maha Suci Tuhan-ku yang Maha Agung”) 773 , sedangkan 
saat sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, karena ia lebih mungkin 
untuk dikabulkan. ” 


Tafsir Hadits 


Hadits ini adalah dalil diharamkannya membaca Al-Qur‘an pada 
saat ruku’ maupun pada saat bersujud, karena makna pada dasarnya 
sebuah larangan ialah pengharaman. Zhahir hadits mengharuskan 
membaca tasbih saat ruku’ dan sujud serta berdoa padanya berdasarkan 
perintah di dalam hadits tersebut. Inilah pendapat Ahmad bin Hambal 
dan beberapa golongan ahli hadits. Sedangkan jumhur ulama 
mengatakan bahwa hal itu hukumnya mustahab, berdasarkan hadits 
Al-Musii ‘ shalatahu. Dalam hadits tersebut Rasulullah tidak 
mengajarkan hal itu. Jika hal itu hukumnya wajib, tentulah Rasulullah 
memerintahkannya. 

Kemudian ungkapan, ‘Agungkanlah Tuhan padanya” mengisyaratkan 
bahwa ia boleh dilakukan walau hanya sekah saja, dengan begitu orang 
tersebut telah melaksanakan perintah. Abu Dawud meriwayatkan dari 
Ibnu Mas’ud, 


.0 \fJi dlisj il Jjj ol y> ^j lil 


“Jika salah seorang dari kalian ruku’ maka hendaklah ia membaca, 
‘Maha Suci Tuhan-ku yang Maha Agung’ tiga kali dan itulahyang paling 
sedikit. ^ 774 Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan 
Ibnu Majah 775 , namun Abu Dawud mengatakan bahwa hadits tersebut 
adalah hadits mursal, demikian pula komentar Al-Bukhari dan At- 


Tirmidzi. 

Ungkapan ‘dan itulah yang paling sedikit’ mengisyaratkan seakan-akan 
membacanya sekah saja tidak cukup. 

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya berdoa saat bersujud, dengan 
doa apapun baik untuk kebaikan dunia maupun akhirat, dan untuk 
memohon perhndungan dari keburukan keduanya, karena saat itu adalah 
waktu mustajab untuk berdoa. 

Di antara doa-doa tersebut dijelaskan di dalam hadits benkut ini. 


773 <b^) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (772) 

774 DhaiJAbu Dawud (886) 

775 (Uyjt) Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (261) dan Ibnu Majah (890) 




<=^ClTAB$HALAT $ 477 


j aJLp jliT :cJlS I^Ip- JjI aJJIp ^pj . TVA 

uj u?3 ^JI ^ J jk 

S / . o 

o. x ,5»/ t 0 • * < 

• ^“tr^ • /c' jA&\ 


278. D^/7 Aisjah Radhiyallahu Anha herkata, “Saat sedang ruku’ dan sujud 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca, “Maha Suci 
Engkau, Ya Allah, Ya Tuhan kami, dan dengan segala pujian-Mu, Ya 
Allah, ampunilah kesalahanku. ” (Muttafaq Alaih) 776 
Dati Aisyah Kadhiyallahu Anha berkata, “Saat sedang ruku’ dan sujud 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca, “Maha Suci Engkau, Ya 
Allah, Ya Tuhan kami, dan dengan segala pujian-Mu (yakni saat aku sedang 
memuji-Mu) Ya Allah, ampunilah kesalahanku. 

Hadits ini muncul dengan berbagai ungkapan, di antaranya bahwa 
Aisyah Kadhijallahu Anha berkata, “Setelah diturunkan surat An-Nashr, 



“Apabila telah datangpertolongan Allah dan kemenangan. ” (QS. An-Nashr: 
1) Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengerjakan shalat kecuali 
pasti behau membaca, ‘Maha Suci Engkau, Tuhan-ku, dan segala pujian-Mu, 
Ya Allah, ampunilah kesalahanku. ” 


Tafsir Hadits 


Hadits ini menunjukkan bahwa bacaan tersebut adalah dzikir yang 
dibaca ketika ruku’ dan sujud. Hadits ini tidak bertentangan dengan 
hadits, “Sedangkan ruku’ maka agungkanlah Tuhan-mu padanja.” Karena 
bacaan di atas merupakan tambahan atas pengagungan yang biasa dibaca 
oleh Rasulullah, sehingga kedua bacaan tersebut bisa digabungkan 
menjadi satu. 

Bacaan Rasulullah, “Ya Allah, ampunilah kesalahanku. ” Merupakan 
pengamalan firman Allah, 



0 r 


sl*2. _ ut l_j diij 




» ut 

C. 


‘Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada- 
Nja.” (QS. An-Nashr: 3) dengan begitu beliau telah bersegera 


776 (JU W> ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (794) dan Mushm (484) 


478 # J&UBULUS-SALAM JilidPertama 


melaksanakan perintah Allah, memenuhi kewajiban untuk beribadah 
kepada Allah, mengagungkan ketuhanan Allah, lalu Allah menambahkan 
kemuliaan dan keutamaan, dan Allah telah mengampuni semua 
kesalahannya baik yang telah lampau maupun yang akan datang. 


Jia iil J jLj OlT :JlS Hp alll J/sJ «jiji •'WA 

ji- J J. US*- (jh jS^. Jl li| jt-J -J 

j j ^ j j o ^ ^ A, J J 

j Jj y tT _ r . s jj .jo- j—! .ul : j_J>. 

ji ^4; 0«. .luJi iUj u?; ; pu >3 

I / * / i? J J '0 S s J Uy/ J & £ J J 0 s s A i* 1 /' > i i A ^ 

JjtA} Jo- ^4>o ^ (jo- yPsi |%J J £-*ji (Ji>- 

..*AJt j^ii j. ji- , 45 " sSCui j iui 

✓ x x ’ y * ** / ✓ 

■»* 5l> 

.aJlP 


279. /9<2n ,/4£# Hurairah JLadhiyallahu Anhu berkata, ‘Jika Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuk shalat, beliau membaca 
takbir saat berdiri, kemudian membaca takbir saat ruku’ kemudian 
membaca, ‘Allah Maha mendengarkan orang-orang yang memuji-Nya’ 
ketika beliau menegakkan tulang punggungnya dari ruku’, kemudian 
saat berdiri beliau membaca, *Ya Tuhan kami, bagi-Mulah segala pujian. ’ 
Kemudian beliau membaca takbir saat turun untuk bersujud, kemudian 
membaca takbir saat mengangkat kepalanya, kemudian membaca takbir 
saat ketika bersujud, kemudian membaca takbir saat bangun, lalu beliau 
melakukan semua pada setiap shalatnya, beliau juga membaca takbir 
saat berdiri setelah duduk dari dua rakaat. ” (Muttafaq Alaih) 777 

Penjelasan Kalimat 

Dari Abu Hurairah Kadhiyallahu Anhu berkata, “Jika Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuk shalat, beliau membaca takbir (yakni 
takbiratul ihram) saat berdiri (menunjukkan bahwa beliau tidak melakukan 
apapun sebelum membaca takbir) kemudian membaca takbir saat ketika ruku ’ 
(takbir perpindahan gerakan) kemudian membaca, ‘Allah Maha mendengarkan 
orang-orang yang memuji-Nya (yakni Allah menjawab orang-orang yang 


777 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (803) dan Muslim (392) 


<=^ClTAB$HALAT $ 479 


memuji-Nya, sesungguhnya orang yang memuji Allah dengan 
mengharapkan pahala dari-Nya maka Allah akan menjawabnya, sehingga 
tepadah untuk diucapkan setelah itu, “Ya Tuhan kami, bagi-Mu lah segala 
pujian ”) ketika beliau menegakkan tulang punggungnya dari ruku ’ (inilah yang 
behau lakukan saat bangun dari ruku’) kemudian saat berdiri beliau membaca, 
‘Ya Tuhan kami, bagi-Mu lah segala pujian. ’ (yakni Ya Tuhan kami, kami 
mentaati-Mu dan memuji-Mu, dan di dalam Bulughul Maraam disebutkan 
bacaan tanpa (J) sehingga menjadi (" V,l ‘i jjJ \jj) kemudian beliau membaca 
takbir saat turun untuk bersujud (yakni takbir perpindahan) kemudian membaca 
takbir saat mengangkat kepalanya (dari sujud pertama) kemudian membaca 
takbir saat ketika bersujud (yang kedua) kemudian membaca takbir saat bangun 
(dari sujud kedua, semua takbir ini adalah takbir perpindahan) lalu beliau 
melakukan semua (yakni semua yang telah disebutkan kecuali takbiratul 
ihram) pada setiap shalatnya (yakni setiap rakaat) beliau juga membaca takbir 
saat berdiri setelah duduk dari dua rakaat (yakni tasyahhud pertama). 

Tafsif Hadits 

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya hal-hal yang telah disebutkan 
di dalam hadits ini, yang pertama ialah takbiratul ihram. Dalil yang 
menunjukkan bahwa hukum takbiratul ihram adalah wajib, telah 
diterangkan pada kesempatan terdahulu. Sedangkan takbir-takbir yang 
lain kadang ditinggalkan oleh para penguasa dari Bani Umayyah, karena 
mereka menganggap bahwa hal itu tidak begitu penting. Namun takbir- 
takbir tersebut selalu diamalkan oleh umat, baik ketika mereka hendak 
merunduk maupun hendak bangkit. Pada setiap rakaat terdapat lima takbir 
sebagaimana yang telah Anda ketahui dari hadits di atas. Dan pada shalat 
yang terdiri dari tiga maupun empat rakaat ditambah dengan satu takbir, 
yaitu takbir saat bangkit dari tasyahhud pertama, sehingga seluruh takbir 
pada shalat wajib hma waktu berjumlah sembilan puluh empat takbir 
termasuk takbiratul ihram, dan jika tanpa takbiratul ihram maka jumlahnya 
menjadi delapan puluh sembilan takbir. 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum takbir 
perpindahan. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya wajib. 
Diriwayatkan bahwa, pendapat ini adalah pendapat Ahmad bin Hambal, 
berdasarkan kenyataan bahwa Rasulullah selalu melakukannya, ditambah 
lagi bahwa behau bersabda, “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat 
aku mengerjakan shalat. ” 778 


7 8 (cjj***) Telah dijelaskan di muka. 


480 C 1 jSuBULUS-SALAM JihdPertama 

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah mandub, karena 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengajarkannya kepada y-1 - 
Musu shalatahu. Behau hanya mengajarkan takbiratul ihram. Padahal saat 
itu adalah waktu yang tepat untuk menerangkan masalah tersebut ,1 a 
memang hukumnya wajib. Karena keterangan suatu hukum tidak boleh 
diakhirkan pada saat diperlukan. 

Argumen ini dtbantah, bahwasanya takbir perpindahan tersebut te a 
diriwayatkan oleh Abu Dawud di hadits Al-Musti‘ shalatahu dan Rifa ah 
bin Rafi’ disebutkan di dalam hadits tersebut, “Kemudian behau mengucap, 
•AUahu Akhar' kmudian beUau ruku'." ™ Di dalam hadits tetscbut Juga 
disebutkan bacaan beUau, “ Sam'atlabu Iman hamdah" )U ga takbmtakbtr 

perpindahan yang lainnya. , 

Zhahir ungkapan hadits, ‘Beliau membaca takbir saat begim atau begitu. 
Menunjukkan bahwa ucapan tersebut behau baca bersamaan dari gerakan 
tersebut, maka membaca takbir disyamtkan pada permulaan memulai 
satu rukun. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hendaklah 
takbir tersebut dipanjangkan dari awal gerakan hingga akhir gerakan, 
sebagaimana yang disebutkan di dalam As-Syarh dan yang lainnya maka 
tidak ada faktor yang mendukung hal itu, namun hendaklah bacaan 
tersebut dibaca secara wajar tanpa mengurangt atau melebthkannya. 

Zhahir ungkapan hadits, “kemudian behau membaca, ‘Sami’allahu liman 
hamidah, rabbanaa wa lakal hamdu’” , menunjukkan bahwa bacaan tersebut 
disyariatkan kepada setiap orang yang mengerjakan shalat baik sebagai 
imam maupun sebagat makmum. Karena hadits tersebut hanya 
menceritakan cara shalat Rasulullah Shallallahu Alathi wa Sallam. 
Walaupun btsa saja dipahami bahwa hadits tersebut menceritakan saat 
behau mengerjakan shalat sebagai tmam. Karena jika disebutkan kata 
shalat, maka secara otomatis kita akan memahaminya sebagat shalat wa,ib, 
dan Rasulullah selalu mengerjakan shalat berjamaah, dan tentulah behau 
imamnya. Walaupun perkiraan ini benar, tetap saja lmam atau makmum 
harus mengerjakan semua yang disebutkan di dalam hadits diatas, 
berdasarkan hadits, “Shalatlah kalian sebagaimana kahan mehhatku 
mengerjakan shalat.” Perintah mi berkenaan dengan semua orang yang 
mengerjakan shalat baik sebagai imam maupun makmum, dan mi a 
pendapat As-Syafi’iiyyah. 

Al-Hadawiyah berpendapat, bahwa menyuarakan takbir perpmda an 
dengan suara yang terdengar, baik di dalam shalat sunnah maupun shalat 
wajib hanya disyariatkan untuk orang yang mengerjakan shalat sebagai 


779 Shahib Abu Dawud (857) 



<=zASlTAB $HALAT $ 481 


imam atau mengerjakan shalat sendirian, sedangkan membaca ‘R abbanaa 
wa lakal hamdu’ disyariatkan kepada makmum, berdasarkan hadits. 


..UJJ! cili bjj \jijis JoS Aii! » ^L»VI Ji* lit 


‘]ika imam mengucapkan, ‘Sami’allahu liman hamidah’ maka ucapkanlah , 
‘Rahhanaa lakal hamdu ’. ” (HR. Abu Dawud ) 780 

Argumen ini dibantah, bahwasanya hadits ini tidak bertentangan 
dengan hadits di atas, yakni makmum tetap bisa mengucapkan, 
Sami allahu liman hamidah’. Hadits ini hanya menyebutkan bahwa 
makmum mengucapkan ‘Rabbanaa lakal hamdu’ setelah imam 
mengucapkan, Sami’allahu liman hamidah’, dan itulah yang terjadi, karena 
imam akan mengucapkan ‘Samt’allahu liman hamidah’ saat ia bergerak 
untuk bangkit, sedangkan makmum membaca ‘Rabbanaa lakal hamdu’ saat 
ia telah berdiri dengan tegak. Maka kedua hadits ini bisa dikompromikan 
dengan mengamalkan hadits pertama, yakni hadits nomor ini. 

Namun saya mendapatkan Abu Dawud meriwayatkan dari As-Sya’bi , 781 
Makmum tidak mengucapkan ‘Sami’allahu liman hamidah’ di belakang 
imam, namun ia membaca, ‘Rabbanaa lakal hamdu’.” Hanya saja hadits 
ini mauquf pada As-Sya’bi, sehingga tidak bisa menjadi dalil. 


At-Thahawi dan Ibnu Abdul Barr mengklaim telah terjadi ijma’ bahwa 
makmum membaca kedua bacaan tersebut. 


Ada kelompok lain yang berpendapat, bahwa imam dan orang yang 
mengerjakan shalat senditian membaca kedua bacaan tersebut, sedangkan 
makmum hanya membaca, ‘Rabbanaa lakal hamdu’, mereka berkata, “Yang 
sesuai dengan dalil ialah, bahwa imam membaca kedua bacaan tersebut, 
karena tmarn dan orang yang mengerjakan shalat sendirian hukumnya sama. 


\ * 


aUI J j^>j d\S~ : Jli aiil j 't£j ~bJl Js*j . \ A * 

-uJJl L Cj ^-JJl :Jli j aJ |'jJij lil jJU} 4LJ Jil 

«.I—JJl JaI cui IJ t.°J>j jpj oljllJl 

JJ 'b/ J—JUI Oo 4U lliTj Jli L» jJl jbs«li!lj 

oljj .J—?-JI dJ-t» -btJl lj> ^j o*u» lli J&** *y j ojap t 

* | 0 


780 

781 


ShahihAbu Dawud ( 848 ) 
(^JbSa Shahih Abu Dawud ( 849 ) 


482 4 jSlIBULUS-SALAM JiMPertama 

280. DariAbu SaidAl-Hudri Radhiyallabu Anhu berkata, ‘Jika Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kepalanya dari ruku’ beliau 
mengucapkan, “Ya Allah, Ya Tuhan kami, bagi-Mu lah segala puji, 
sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apapun yang Engkau kehendaki 
setelah itu, wahaiyang memiliki kemuliaan dan sanjungan, inilah yang 
pantas diucapkan oleh seorang hamba, kami semua adalah hamba-Mu, 
Ya Allah, sungguh tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau 
berikan dan tidak adayang bisa memberikan apa yang Engkau tahan, 
dan sungguh tidak bermanjaat di hadapan-Mu segala kekayaan bagi 
pemiliknya. ” (HR. Muslim) 782 

Penjelasan Kalimat 

“Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, jika Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kepalanya dari ruku’ beliau 
mengucapkan, ‘Ya Allah (lafazh ini tidak saya temukan di dalam riwayat 
Muslim dari Abu Said, namun saya dapatkan di dalam riwayat Muslim 
dari Ibnu Abbas) Ya Tuhan kami, bagi-Mu lah segala puji, sepenuh langit dan 
bumi (ada juga yang membaca, “lVa mil'u” di dalam Sunan Abu Dawud dan 
yang lainnya disebutkan lafazh, ‘Wa mil a al-ardhi’ artinya, dan sepenuh 
bumi .” 783 Dan lafazh tersebut disebutkan di dalam riwayat Mushm dari 
Ibnu Abbas 784 , sehingga keseluruhan isi hadits yang disebutkan di atas 
bukanlah riwayat Abu Said, karena diawalnya tidak terdapat lafazh 
“Allakumma” dan juga bukan riwayat Ibnu Abbas karena seharusnya di 
dalam riwayatnya terdapat lafazh ‘Wa mil'a al-ardhi’) dan sepenuh apapun 
yang Engkau kehendaki setelah itu wahaiyang memiliki kemuliaan dan sanjungan 
(inilah yang pantas diucapkan oleh seorang hamba, yakni ucapan, 
M 2U ") kami semua adalah hamba-Mu (ini adalah kalimat sisipan) 

Ya Allah, sungguh tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau berikan dan 
tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau tahan, dan sungguh tidak 
bermanjaat di hadapan-Mu segala kekayaan bagi pemiliknya. ” 

Tafsit Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa bacaan ini disyariatkan kepada setiap 
orang yang mengerjakan shalat untuk membacanya saat melakukan rukun 
shalat tersebut, yang mana bacaan ini menjadikan pujian bagaikan sesuatu 
yang bermateri. Bacaan itu dijadikan sebagai ungkapan keterbatasan 

782 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (477) 

783 (£^»w>) Shahih Abu Dawud (847) 

784 (^>w>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (478) 



^A^JTAB J^HALAT $ 483 


seorang hamba sekaligus sebagai pujian yang tiada tara. Apalagi 
ditambahkan bahwa pujian tersebut sebanyak apa yang Allah kehendaki 
yang tentunya tidak diketahui oleh seorang hamba pun. Makna pujian 
ialah sifat keindahan dan keterpujian, sedangkan keagungan di sini ialah 
kebesaran dan puncak segala kemuhaan. 


' ,SJ / / / 

,3— Js- jJ fjjf jf ca°y>\ IjUl-j aIIp a)ll 

. jihii ui>f3 yA 3 j* 'jCtk } 



281. Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Saya diperintahkan untuk 
bersujud dengan tujuh tulang: dengan kening, -kemudian beliau menunjuk 
dengan tangannya di atas hidungnya- dengan kedua tangan, dengan kedua 
lutut dan dengan kedua ujung kaki. ” (Muttafaq Alaih) 785 


Tafsir Hadits 

Dan dalam riwayat lain disebutkan, ‘Wahai umat, kita diperintahkan... ”, 
di dalam riwayat lain disebutkan, “Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa 
Sallam diperintahkan. .. ”, ketiga riwayat tersebut adalah riwayat Al-Bukhari. 

Ungkapan hadits, “Kemudian beliau menunjuk dengan tangannya ke 
hidungnya”, dijelaskan oleh hadits An-Nasa'i. 786 Ibnu Thawus berkata, 
“Behau meletakkan tangannya di atas keningnya, lalu mengusapkannya 
ke arah hidungnya, sambil bersabda, ‘Ini dihitung satu. ” Al-Qurthubi 
berkata, “Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal bersujud adalah 
menggunakan kening lalu hidung menyertainya.” Ibnu Daqiq Al-Td 
mengatakan yang intinya, bahwasanya beliau telah menganggapnya 
sebagai satu anggota tubuh, jika tidak tentulah hitungannya akan menjadi 
delapan tulang. 

Dan maksud dari kedua tangan ialah kedua telapak tangan, yang hal 
ini telah disebutkan secara bersama-sama di dalam satu riwayat. Sedangkan 
maksud dari kedua ujung telapak kaki ialah dengan cara menegakkannya 
sambil menjadikan bagian bawah jari-jari kaki sebagai tumpuan, 


785 (C^ w> ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (812) dan Mushm (490) 

786 Shahih An-Nasa‘i (1096) 



484 $ jSlIBUL US-SALAM JilidPertama 


sedangkan kedua tumitnya terangkat, sehingga bagian atas telapak kakinya 
menghadap ke arah kiblat, cara ini telah dijelaskan di dalam hadits Abu 
Hamid. Ada yang mengatakan hendaklah jari-jari tangan disatukan, jika 
tidak maka tentulah akan ada beberapa ujung jari yang tidak menghadap 
ke arah kiblat. Sedangkan tentang jari-jari kaki telah dijelaskan di dalam 
hadits Abu Hamid As-Sa’idi dalam bab sifat shalat, dengan lafazh, ‘Dan 
menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kihlat. ” 787 

Hadits ini menunjukkan wajibnya bersujud dengan anggota-anggota 
tubuh di atas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah 
menyampaikannya dalam susunan kalimat pemberitahuan bahwa hal itu 
berasal dari perintah Allah kepadanya, atau kepadanya beserta umatnya, 
dan kata perintah tidak biasanya menggunakan kata ‘kerjakan’ yang 
maknanya adalah mewajibkan sesuatu. 

Namun tetap saja ada perbedaan ulama, Al-Hadawiyah dan salah satu 
pendapat As-Syafi’iyyah berpendapat bahwa hal itu hukumya wajib, 
berdasarkan hadits ini. Abu Hanifah membolehkan bersujud dengan 
hidung saja, berdasarkan ungkapan hadits, “dan beliau menunjukkan dengan 
tangannya ke hidungnya”, Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Fath Al-Bari, 
“Abu Hanifah telah menggunakan ungkapan ini sebagai dalil untuk 
membolehkan bersujud dengan hidung saja.” Ibnu Daqiq Al-’Id berkata, 
“Sebenarnya dalam masalah ini hendaklah tidak ada pertentangan dengan 
adanya ungkapan jelas yang menyebutkan kata-kata kening, walaupun 
keduanya bisa dianggap sebagai satu anggota tubuh, namun hal itu bisa 
digunakan dalam penamaan dan pengistilahan, dan tidak bisa digunakan 
di dalam masalah hukum.” 

Ketahuilah, masalah ini disebutkan dalam As-Syarh, bahwa Abu 
Hanifah dan salah satu pendapat As-Syafi’i serta kebanyakan ulama 
mengatakan bahwa yang wajib ialah bersujud dengan kening saja, 
berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam hadits 
Al-Musii‘ shalatahu, “Dan letakkanlah keningmu dengan mantap. ” Sehingga 
hadits ini menjadi sebuah pengkhususan atas hadits di atas, sehingga hadits 
di atas tidak bermakna wajib. 

Tanggapan atas pendapat ini ialah, bahwa untuk menerima argumen 
di atas harus bisa ditegaskan bahwa hadits nomor ini lebih dahulu muncul 
dari pada hadits Al-Musii‘ shalatahu, sehingga hadits Al-Musii‘ shalatahu 
menjadi penjelas untuk hadits nomor ini dan membawanya ke makna 
mandub. Karena jika ternyata hadits nomor ini muncul lebih akhir, maka 
tentu ia menjadi syariat tambahan atas hadits Al-Musii‘ shalatahu. Hal itu 


787 Telah ditakhrij sebelumnya. 


<z^(jTAB $HALAT $ 485 


bisa terjadi di dalam syariat. Jika seandainya tidak mungkin diketahui 
waktu kemunculan kedua hadits tersebut, untuk lebih hati-hati maka 
hendaklah kedua hadits tersebut dikompromikan dengan mengamalkan 
hadits nomor ini. Demikianlah yang dijelaskan oleh penyarah. Kemudian 
ia menjadikan bersujud di atas kening dan hidung adalah madzhab 
kebanyakan, lalu kami ganti bahwa ini adalah madzhab Al-Hadawiyah, 
padahal ini bukan madzhabnya, karena madzhabnya hanya mewajibkan 
bersujud dengan kening, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Babr. 

Hadits ini menunjukkan kewajiban untuk bersujud di atas anggota- 
anggota tubuh di atas, dan inilah pendapat kebanyakan ulama serta salah 
satu pendapat As-Syafi’i. Anda hhat bahwa ia ragu lalu mengatakan bahwa 
Abu Hanifah mewajibkan bersujud dengan kening, padahal ia 
membolehkan seseorang untuk memihh untuk bersujud dengan kening 
saja atau hidung saja. Inilah yang disebutkan di dalam As-Sjarh dan di 
dalam Al-Bahr, “Bahwasannya Abu Hanifah berkata, “Diperbolehkan 
untuk bersujud dengan yang manapun, karena keduanya adalah satu 
anggota tubuh.” Lalu menjadikan persehsihan ini terjadi hanya pada Abu 
Hanifah saja tanpa diikuti oleh rekan-rekannya. 

Disebutkan di dalam ‘Uyun Al-Madi(ahib karya At-Thahawi, 
“Bahwasanya Abu Hanifah berkata, “Jika ia hanya bersujud dengan 
hidungnya saja maka hukumnya sah, dan dengan keduanya maupun 
ketiganya tanpa alasan.”’ Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang 
membolehkan bersujud dengan hidung saja kecuali Abu Hanifah, 
sedangkan kedua sahabatnya, Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf 
berbeda pendapat dengannya. Maka tidak layak untuk menisbahkan 
pendapat ini kepada Al-Hanafiyah. 

Zhahir hadits ini menunjukkan wajibnya bersujud dengan semua 
anggota tubuh tersebut, dan tidak cukup apabila bersujud hanya dengan 
sebagiannya saja. Sedangkan kening, maka diletakkan di atas tanah 
dengan mantap berdasarkan hadits, “dan letakkanlah dengan mantap 
keningmu. ” 

Zhahir hadits di atas tidak mewajibkan untuk membuka apapun dari 
anggota tubuh untuk bersujud. Karena kata-kata sujud bisa terealisir 
dengan hanya meletakkan semua itu —di atas tanah- tanpa membukanya. 
Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa kedua lutut tidak harus dibuka, 
karena ditakutkan akan menyingkap aurat. 

Lalu para ulama berbeda pendapat dalam masalah membuka kening. 
Ada yang mengatakan bahwa ia wajib dibuka, berdasarkan hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Al-MarasiF 8S , “Bahwasanya 


788 Al-Maraasiil (84) 


486 $ jĔ)UBULUS-SALAM jiHdPertama 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seseorang bersujud di 
sampingnya, saat itu orang tersebut memakai imamah —sorban- pada 
keningnya lalu Rasulullah menyingkap kening orang tersebut.” Namun 
Al-Bukhari telah meriwayatkan secara Mu’allaq dari Al-Hasan, 
“Bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersujud sedangkan kedua tangannya di atas kainnya, dan ada seseorang 
di antara mereka yang bersujud di atas sorban.” Hadits ini dianggap 
maushul oleh Al-Baihaqi 789 , lalu ia berkata, “Ini adalah hadits pahng shahih 
yang mauquf pada sahabat.” 

Diriwayatkan beberapa hadits yang menjelaskan, “Bahwasanya 
Rasulullah bersujud di atas tumpukan sorbannya.” Hadits ini diriwayatkan 
dari Ibnu Abbas oleh Abu Nu’aim Al-Hilyah 79 °, namun di dalam sanadnya 
terdapat kelemahan, juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa oleh At- 
Thabrani di dalam Al-Ausath 79 ' , di dalamnya ada kelemahan juga, juga 
dari Jabir oleh Ibnu Adi 792 , namun di dalam sanadnya terdapat dua orang 
matruk , juga dari Anas oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Al-’Ilal 79} , di 
dalamnya terdapat kelemahan. Hadits-hadits ini disebutkan oleh Al- 
Baihaqi dan yang lainnya, lalu ia berkata, “Hadits-hadits yang menjelaskan 
bahwa bersujud di atas tumpukan sorbannya, tidak ada yang kuat.” Yakni 
tidak ada yang marfu’, namun hadits-hadits dari kedua sisi tidak ada yang 
menguatkan makna wajib. 

Ungkapan hadits, “Bersujud di atas kenmgnya” bisa mengandung kedua 
makna tersebut —harus terbuka atau boleh ada penghalang-. Walaupun 
secara gampang bisa dipahami bahwa hendaklah tidak ada penghalang, 
namun tetap saja kedua hal tersebut boleh dilakukan. 

Sedangkan hadits Khabbab, “Kami mengadu kepada Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, tentang panasnya pasir pada kening dan telapak tangan kami, 
namun heliau tidak menanggapi keluhan kami.. ” 794 Tidak menunjukkan apakah 
kening terbuka atau tidak, bahkan di dalam hadits Anas yang diriwayatkan 
oleh Muslim 795 disebutkan, “Bahwasanya salah seorang dari mereka 
menghamparkan bajunya karena panas lalu bersujud di atas baju tersebut.” 
Semoga saja hadits ini tidak diperselisihkan, karena yang diperselisihkan 


789 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Al-Kubra (2/106) 

790 Al-Hilyah (8/55) dari Said bin Jubair. 

791 Al-Ausath (7/170) 

792 Al-Kaamil (5/130) 

795 Al-llal (1/187) 

794 (jyOj) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (619) 

795 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (620) 


<^^utab jShalat $ 487 


ialah konotasi sujud, yang hal itu merupakan titik perselisihan, sedangkan 
hadits Anas di atas masih ada kemungkinan yang lain. 


' A 


lil oir 'J}\ ot «p s» Jl 'Jj .TAT 

y * * / * / / 

/ . / ^. / . - ^ / tfl 

oI /• ■»* . &.* o. o. >,///> o/ 5»/ . . /• 

.<uip Jil* jA-J 4 jJj ^ £yS 


282. “Dari Ibnub Buhainah, bahwasanya jika Nabi Muhammad Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat, beliau merenggangkan antara 
kedua tangannya hingga terlihat warnaputih ketiak beliau. ” (Muttafaq 
Alaih) 796 


Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dahl disyariatkannya cara ini di dalam shalat. 
Ada yang berkata bahwa hikmah dari cara tersebut ialah agar setiap 
anggota tubuh terlihat jelas dan bisa dibedakan dari yang lainnya, 
sehingga satu orang yang bersujud seakan-akan seperti orang banyak. Yang 
dituntut dari cara ini ialah agar setiap anggota tubuh berdiri sendiri tanpa 
bersandar kepada anggota tubuh yang lain. 

Penjelasan ini telah disebutkan di dalam satu hadits yang diriwayatkan 
oleh At-Thabrani dan yang lainnya dari Ibnu Umar dengan sanad dhaif, 
‘ janganlah kalian menghampar sebagaimana menghamparnya seekor hewan buas, 
bertumpulah kepada kedua tanganmu, dan nampakkanlah kedua ketiakmu, jika 
kamu melakukan hal itu maka seluruh anggota tubuhmu telah bersujud. ” 797 Dan 
Muslim telah meriwayatkan dari Maimunah, “Bahwasanya Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam merenggangkan kedua tangannya, jika seandainya 
satu hewan ternak hendak melewatinya tentulah ia bisa melewatinya. ” 798 

Jika hadits ini dikaitkan dengan hadits, “Shalatlah kalian sebagaimana 
kalian melihatku mengerjakan shalat” maka hukumnya menjadi wajib. Namun 
Abu Dawud telah meriwayatkan dari Abu Hurairah satu hadits yang 
menjelaskan bahwa hal itu tidak wajib, “Bahwasanya para shahabat 
mengeluhkan kesuhtan mereka untuk bersujud jika harus merenggangkan 
tangan, maka behau bersabda, ‘Topanglah dengan lutut. ” 799 Lalu ia menuhs 
judul khusus yang bernama, “Rukhsah tarki at-Tajriij”, Ibnu ‘Ajlan berkata 
-yaitu salah seorang perawi hadits tersebut-, “yaitu dengan cara 


796 (cJp**) Shahih Bukhari (807) dan Shahih Muslim (495) 

797 (c«p^) Shahih Al-Jaami’ (665) 

798 (cJp"*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (496) serupa dengan itu. 

799 DhaijAbu Dawud (902) 


488 $ UBULUS-SALAM JilidPertama 

meletakkan siku pada lutut jika harus bersujud dalam waktu yang lama.” 

Ungkapan hadits, “Hingga nampak warna putih ketiak beliau.’ lidak 
menunjukkan —sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa orang- bahwa 
behau tidak memakai gamis, karena walaupun behau memakai gamis bisa 
saja ujung ketiaknya kelihatan, karena lengan gamis itu tidak panjang, 
sehingga ketiak behau bisa saja terlihat dari celah lengan gamisnya. 

Hadits ini juga tidak menunjukkan bahwa ketiak behau tidak ditumbuhi 
rambut, -sebagaimana yang dikatakan sebagian orang- karena bisa jadi 
yang dimaksud di sini ialah bahwa perawi mehhat ujung ketiaknya tidak 
mehhat tengahnya yang biasa ditumbuhi oleh rambut, karena hal itu tidak 
mungkin ia hhat kecuali dengan susah payah, namun jika apa yang mereka 
katakan adalah benar, hal itu adalah keistimewaan behau. 


I <04l J J-j JlS : JlS aIp < 04 ! j y. ^ ^ 

.jiU i\jj ,jjL> gSj air y*s b' 4* 


283. Dari Al-Barra‘ bin Al- ’A%ib Kadhijallahu Anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Jika kamu bersujud maka 
letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. ” 

(HR. Muslim) 800 


Biografi Perawi 

Al-Barra‘ bin Al-’Azib bin Al-Harits Al-Ausi Al-Anshari Al-Haritsi 
lebih dikenal dengan sebutan Abu Ammarah. Peperangan pertama yang 
behau ikuti ialah perang Khandaq. Ia tinggal di Kufah, berhasil membuka 
Ar-Rayyi pada tahun 24 H. -dalam satu riwayat-, behau bersama Ah bin 
Abi Thahb Radhiyallahu Anhu saat perang Jamal dan perang Shiffin juga 
Nahrawan, wafat di Kufah pada masa Mush’ab bin Umair. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan wajibnya cara sujud ini. Namun hadits ini 
berbeda dengan hadits Abu Dawud di dalam Al-Marasil 801 , dan \azid 
bin Abi Habib, “Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melewati dua orang wanita yang sedang shalat, maka behau bersabda, 
jika kalian bersujud maka letakkanlah sebagian daging pada tanah, karena 
sesungguhnya wanita tidak seperti laki-laki dalam masalah ini. ” Al-Baihaqi 


800 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (494) 

801 Al-Marasil (87) 



<=^Cttab jShalat $ 489 


berkata, “Hadits mursal ini lebih baik dari pada kedua hadits maushul 
sebelumnya —yakni dua hadits yang ia sebutkan di dalam As-Sunan Al- 
Kubra S02 yang telah ia dhaifkan-.” 

Di antara hal yang disunnahkan ialah membuka jari-jari tangan saat 
ruku’, berdasarkan hadits Abu Dawud dari Abu Humaid As-Sa’idi, 
“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi u>a Sallam meletakkan kedua 
tangannya pada kedua lututnya seakan-akan beliau menggenggamnya, 
dan merenggangkan jari-jemarinya.” 803 

Di antara hal yang disunnahkan di dalam ruku’ ialah untuk 
merenggangkan kedua tangannya dan menjauhkan dari pinggangnya, 
sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Humaid As-Sa’di yang 
diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh ini. Sedangkan di dalam 
hadits Ibnu Khuzaimah dengan lafazh, “Dan behau menjauhkan kedua 
tangannya dari kedua pinggangnya.” 804 

Ibnu Hajar menyebutkan hadits Ibnu Buhainah yang beliau sebutkan 
di dalam Bulugh Al-Maram ini di dalam At-Talkhish sebagai dalil atas 
keharusan merenggangkan tangan saat ruku’, dan hadits ini adalah shahih, 
karena ia berkata, “Jika behau ruku’, behau merenggangkan antara kedua 
tangannya hingga nampak warna putih ketiaknya.” Dan hal itu bisa 
dilakukan saat ruku’ dan sujud. 


& J jk ‘Jn of ,55 in ^.3 A- S JJi", .vas 

^ 0 ^ ^ ^ / / / 

oljj I3!j ^J j 131 

* ^ Z 


284. Dari Wa‘il bin Hujr Kadhijallahu Anhu, “Bahwasanja Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam jika sedang ruku ’ beliau merenggangkan 
jari-jemarinja dan jika sedang bersujud beliau menjatukan jari- 
jemarinja. ” (HR. Al-Hakim) 805 

Para ulama berkata, “Hikmah disatukannya jari-jemari waktu bersujud 
agar jari-jemari tersebut tepat mengarah ke kiblat.” 


aIIp aSjI JjS\ cJ\j :cJU Lglp Jil aAJLp . Y A® 

''OsJ *<>>■,&,, J a || -V ' T * 

J>- oljj .bo JL» 


802 As-Sunan Al-Kubra (2/222-223) 

803 Shahih Abu Dawud (731) 

804 Shahih Ibnu Khu^aimah (1 /322) 
AI-Mustadrak { 1/350) 



490 $ JtĔ)UBULUS-SALAM JilidPertama 


285. Dari Aisjah JJadhiyallahu yJnha, ia berkata, “Saya telah melihat Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat dengan 
cara duduk bersila.” (HR. An-Nasa'i, dan Ibnu Khuzaimah 
menshahihkannya) 806 

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair dari ayahnya, 
“Saya mehhat Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam berdoa seperti ini, 
-ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututmya sambil duduk 
bersila-.” Al-Baihaqi 807 meriwayatkan dari Humaid, “Saya melihat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat sambil duduk 
bersila di atas kasurnya.” 808 Namun Al-Bukhari menganggapnya sebagai 
hadits mu’allaq. 809 

Tafsir Hadits / 

Para ulama berkata, “Cara duduk bersila tersebut ialah dengan cara 
meletakkan bagian bawah telapak kaki kanan di bawah paha kaki kiri 
dan meletakkan bagian bawah telapak kaki kiri di bawah paha kaki kanan, 
sedangkan kedua telapak tangan berada di atas kedua lutut, dengan 
merenggangkan jari-jemari sebagaimana saat sedang ruku’.” 

Hadits ini mengajarkan tatacara shalat sambil duduk bagi orang 
yang sedang menderita sakit, karena hadits ini mengkisahkah hal 
tersebut yakni saat Rasulullah terjatuh dari kudanya sehingga telapak 
kaki beliau terkilir, maka beliau mengerjakan shalat sambil duduk 
bersila. Kemudian cara duduk inilah yang dipakai oleh Al-Hadawiyah 
untuk orang sakit yang mengerjakan shalat sambil duduk berdasarkan 
hadits di atas, sedangkan ulama yang lain mempunyai beberapa pilihan 
cara yang lain. 


oL_sr iLj 4^ L "Ji ^ L ;>3 

j j jJlp\ >J' (jtri JjSj 

,SjtS Jaiiitj ,£gjLUt 'yt «tjj 


806 ShahihAbu Dawud (1660) 

807 As-Sunan Al-Kubra (2/205) 

808 As-Sunan Al-Kubra (2/305) 

809 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/150) Mu’allaq. 




^^Cttab j^halat 4 491 


286. “Dari Ibnu Abbas Kadhiyallahu Anhu, “Bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca di antara dua sujud, ‘Ya 
Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, tunjukilah aku, 
sehatkanlah aku dan berilah aku resyki. ” (HR. Empat perawi 
kecuali An-Nasa'i, lafazh Abu Dawud, Al-Hakim 
menshahihkannya). 810 


Sedangkan dalam lafazh At-Tirmidzi disebutkan 1 ^ 1 sebagai ganti 
kata 1 dan tidak disebutkan kata 3 sedangkan Ibnu Majah 

menyebutkan di dalam riwayatnya kata • jtj 1 namun tidak 

menyebutkan kata \sedangkan Al-Hakim dalam riwayat 
menyebutkan semua itu kecuah kata '. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk berdoa ketika duduk 
di antara dua sujud, dan zhahir hadits mengisyaratkan bahwa Rasulullah 
membaca doa tersebut dengan suara jelas -Jahr-. 


4 i Sit jc ‘Ji i Jj 3 & in >3 iuc. . r a v 

0 / 0/ 0 ^ ^ / o 0 s S S & J & 

cAdA p j\C ISls AL&, JCj 

// / ^ / " / / “ 

el jj .1 Aplj 


/• SO S 0 


287. Dari Maiik bin Al-Huwairits Kadhiyallahu Anhu, “Bahwasanya ia 
telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang 
mendirikan shalat, jika beliau berada pada posisi rakaat ganjil, beliau 
tidak berdtri hingga duduk dengan sempurna. ” (HR. Al-Bukhari) 811 
Dalam lafazh Al-Bukhari disebutkan. 


P j}i\ J jjL *JlSl i^Li\ 'y J ISIS 

/ / / / / / 

“.. jika beliau bangkit dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpukan 
kepada tanah, kemudian beliau berdiri. ” 

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Humaid, “...kemudian beliau 
turun untuk bersujud, kemudian beliau menekuk kedua kakinya lalu 


810 ShahihAbu Dawud (850) 

811 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (823) 



492 # jSi/BUL US-SALAM JilidPertama 

duduk hingga semua anggota tubuhnya kembah ke posisinya, kemudian 
behau bangun.” 812 Dan saya telah menjelaskan cara duduk tersebut pada 
pembahasan hadits Al-musii' shalutahu — orang yang shalat secara tidak 
baik-. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya duduk sebentar setelah sujud 
kedua dari rakaat pertama maupun rakaat ketiga, kemudian berdiri untuk 
melanjutkan rakaat kedua maupun keempat. Duduk ini dinamakan duduk 
^stirahat. 

As-Sya£i’i mengambil pendapat ini pada salah satu pendapatnya namun 
pendapat ini tidak terkenal. Sedangkan pendapat beliau yang lebih terkenal 
dan juga sekahgus pendapat Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah, Malik, Ahmad 
dan Ishaq, bahwa duduk istirahat ini tidak disyariatkan berdasarkan hadits 
Wa‘il bin Hujr yang menerangkan tatacara shalat Rasulullah Shallallahu 
Alaihi iva Sallam, yang berbunyi, “Dan jika beliau mengangkat kepalanya 
setelah bersujud dua kali segera berdiri dengan tegak. ”H.R. Al-Bazzar di dalam 
Musnad Al-Ba^ar, akan tetapi menurut An-Nawawi hadits ini dhaif, 
mereka juga berdahl dengan hadits Ibnul Mundzir dari An-Nu man bin 
Ayyasy, “Saya mehhat banyak shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, jika mereka bangkit dari sujud pada rakaat pertama maupun rakaat 
ketiga segera berdiri sebagaimana semula tanpa duduk terlebih dahulu. ’ 

Bantahan atas pendapat ini, bahwa apa yang mereka sampaikan tidak 
mematahkan pendapat pertama, karena hal itu hanyalah sunnah, boleh 
dilakukan maupun tidak, walaupun keberadaan duduk istirahat ini di 
dalam hadits Al-musii‘ shalatahu — orang yang shalat secara tidak baik- 
mengisyaratkan seakan-akan hukumnya wajib, akan tetapi, sebatas 
pengetahuan saya, tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa duduk 
istirahat tersebut hukumnya wajib. 


;! —aIJlp &\ JlLs JJ' 0' aIp aisl dUL* jJ\ A AA 

.cijji 'sj JJ- Jji j 


812 ShahihAbu Dawud (730), telah disebutkan tetdahulu. 




<=zzXjtab$halat 0 493 


288. Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, “Bahwasanya Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca doa qunut setelah 
ruku ’ selama satu bulan, beliau mendoakan keburukan atas beberapa 
kampung dari kampung-kampung Arab, kemudian beliau meninggalkan 
doa tersebut. ” (Muttafaq Alaih) 813 Ahmad dan Ad-Daraquthni 
meriwayatkan hadits serupa dari jalur yang lain dengan tambahan, 
“Sedangkan pada shalat Subuh, maka beliau selalu membaca doa qunut 
hingga beliau wajat. ’ 814 

Maksud kampung-kampung Arab dalam hadits; Ada beberapa hadits 
yang menyebutkan nama-nama mereka yakni Ra’l, ‘Ushaiyyah dan Bani 
Lihyan. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini disebutkan di dalam Shahih Al-Bukhari secara panjang lebar, 
yakni dari ‘Ashim Al-Ahwal, ia berkata, “Saya bertanya kepada Anas bin 
Mahk tentang doa qunut? Maka behau menjawab, “Dahulu doa Qunut 
memang ada?” Saya berkata, “Sebelum ruku’ atau sesudahnya?” Behau 
menjawab, “Sebelumnya.” Saya berkata, ‘Sesungguhnya ada seseorang 
memberitahu saya bahwasanya engkau mengatakan bahwa doa qunut 
adalah setelah ruku’?’ Beliau berkata, ‘Orang itu bohong, sesungguhnya 
Rasulullah membaca doa qunut sesudah ruku’ selama satu bulan, saya 
mengetahui bahwa beliau pernah mengutus satu kaum, yang diberi gelar 
Al-Qurraa', berjumlah sekitar tujuh puluh orang. Mereka diutus kepada 
beberapa kaum dari golongan orang-orang musyrik, dan mereka membunuh 
para Al-Qurraa' tersebut, padahal mereka telah membuat perjanjian 
dengan Rasulullah, maka Rasuluhah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca 
doa qunut selama satu bulan atas mereka.” 

Ahmad dan Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits serupa dari jalur yang 
lain dengan tambahan, “Sedangkan pada shalat Subuh, maka beliau selalu 
membaca doa qunut hingga beliau wajat” dengan demikian maka ungkapan di 
dalam hadits pertama, ‘Kemudian beliau meninggalkannya’ yakni 
meninggalkan doa qunut tersebut kecuali pada shalat Subuh, hal ini 
didukung oleh ungkapan pada hadits kedua, “maka beliau selalu membaca 
doa qunut. ” 

Hadits-hadits Anas dalam masalah doa qunut mudhtharib dan saling 
bertentangan, namun hal tersebut telah dikompromikan di dalam A/-Hadyu 


813 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4089) dan Muslim (677) 

814 (&*• Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (3/162) dan Ad-Daraquthni (2/39) 





494 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

An-Nabam, “Bahwasanya hadits-hadits Anas dalam masalah tni semuanya 
shahih, hadits-hadits tetsebut saiing menguatkan, dan tidak ada 
pertentangan di dalamnya, qunut yang ia maksud sebelum ruku’ bukan 
qunut yang ia sebutkan setelah ruku\ qunut yang behau sebutkan tanpa 
menyebutkan waktunya bukan qunut yang beliau sebutkan waktunya, 
sedangkan qunut yang ia sebutkan sebelum ruku’ talah memperpanjang 
waktu berdiri saat membaca -sebagian ayat Al-Qur an-, yaitu yang 
Rasulullah Shallallahu Alaihi iva Sallam sebutkan di dalam hadits, ‘Sebaik- 
baik shalat ialah jang lama saat berdtnnya. ’ t! \ sedangkan yang la sebutkan 
setelah ruku’ ialah memperlama berdiri setelah ruku’ untuk membaca 
doa, behau melakukan hal tersebut selama satu bulan, behau mendoakan 
keburukan atas suatu kaum dan mendoakan kebaikan untuk kaum yang 
lainnya. Kemudian beliau melanjutkan cara ini untuk berdoa dan memuji 
—Allah- hingga wafat, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits, 
“Bahwasanya Anas jika telah mengangkat kepalanya dan ruku behau 
berdiri lama, hingga ada yang berkata, Anas telah terlena’, akan tetapi 
kemudian beliau memberitahu bahwa milah tatacara Rasulullah 
mengerjakan shalat.” 

Hadits ini disebutkan di dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Mus- 
Hm, inilah qunut yang dimaksud oleh Anas dalam hadits, “Bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu melakukan hal tersebut 
hingga wafat. ” Sedangkan yang beliau dnggalkan talah mendoakan 
keburukan atas beberapa kaum Arab, dan hal itu dahulu beliau 
lakukan setelah ruku’, maka yang dimaksud oleh Anas dengan qunut 
sebelum ruku’ dan sesudahnya yang selalu Rasulullah lakukan ialah 
melamakan berdiri sebelum dan sesudah ruku’ untuk membaca ayat 
Al-Qur'an dan membaca doa.” Inilah yang disebutkan di dalam buku 

tersebut. ... 

Jelas bahwa apa yang disampaikan di atas tni tidak sesuai dengan 

apa yang dimaksud di dalam hadits, “Sedangkan pada shalat Subuh, 
maka beliau selalu membaca doa qunut hingga beliau wajat. ” Karena hadits 
im mengkhususkan shalat Subuh, sedangkan pendapat di atas yang 
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qunut talah melamakan 
waktu berdiri setelah ruku’ untuk semua shalat. 

Sedangkan hadits dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Hakrm 
yang beliau anggap shahih, menjelaskan, “Bahwasanya jika 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kepalanya dari 
ruku’ kedua dalam shalat Subuh, beliau mengangkat tangannya seraya 

8i5 Hadits ini shahih dihwayatkan oleh Muslim (756) dengan lafazh, “.. .panjang qunut. 




^=^Cjtab^halat $ 495 


berdoa, “ Allahummahdina fiiman Hadait... ’* u \ maka dalam sanad hadits 
ini terdapat Abdullah bin Said Al-Maqbari, hadits yang diriwayatkan 
olehnya tidak dapat dijadikan hujjah. 

Beberapa ulama salaf telah mengatakan bahwa doa qunut setelah 
bangun dari ruku’ pada shalat Subuh adalah sunnah, sedangkan 
golongan khalaf yang mengatakan hal tersebut ialah Al-Hadi, Al- 
Qasim, Zaid bin Ali dan As-Syafi’i, walaupun ungkapannya berbeda- 
beda, Al-Hadi menyebutkan sebagian doa dari Al-Qur‘an, sedangkan 
As-Syafi’i dengan doa, “Allahummahdini Yiiman hadait — ” 

Juga dari Anas, “Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi u>a 
Sallam tidak berqunut kecuali untuk mendoakan kebaikan suatu 
kaum, atau untuk mendoakan keburukan suatu kaum yang lain.” 
Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. 817 

Doa kebaikan untuk suatu kaum telah disebutkan bahwa beliau 
mendoakan orang-orang lemah dari penduduk Makkah, sedangkan 
doa keburukan telah disebutkan di atas. 

Berdasarkan hal ini, maka beberapa ulama berpendapat bahwa 
disunnahkan untuk membaca doa qunut jika tertimpa musibah dan di 
dalamnya berdoa sesuai dengan kebutuhan. Maka dengan demikian 
pendapat tersebut adalah pendapat yang bagus, karena mengikuti apa 
yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang 
telah mendoakan keburukan untuk beberapa kaum Arab tersebut, akan 
tetapi ada yang berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah 
tertimpa berbagai musibah, seperti pengepungan perang Khandaq dan 
yang lainnya, namun tidak ada satu haditspun yang meriwayatkan bahwa 
beliau membaca qunut saat itu.” Hal ini bisa dijawab bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggalkan qunut saat itu untuk 
menjelaskan bahwa hal itu boleh-boleh saja. 


l; : V cJs : JlS aIp alsi j j> aJJ* ^pj . Y 

:JlS ?J jjCaj IjjlSsil iwJli? jj {JCj J 

' > t' 0 ' tl * t' ' * • ' ° * 4 '* 0 f 

.JjO u) <c~«u»J! a'jj .OJj»*-« Cj 


816 Saya tidak mendapatkan dengan sanad ini, sedangkan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim 
(3/188) ialah hadits dari Al-Hasan bin Ali Radhiyallahu Anhuma. 

817 Shahih Ibnu Khu^aimah (313) 



496 0 $UBUL US-SALAM JilidPertama 

289. Dari Said bin Tharij Al-Asyja’i Tadhiyallahu Anhu berkata, Saya 
bertanya kepada ayahku, ‘Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah 
mengerjakan shalat dibelakang Tasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali, apakah mereka membaca 
doa qunut di dalam shalat SubuhU Ia menjawab, U-'ahai anakku, hal 
itu adalah hal baru -bid’ah-.” (HR. Lima petawi kecuali Abu 
Dawud) 818 Yang dimaksud Said di sini adalah Said bin Thariq 
bin Usyaim Al-Asyja’i. 

Tafsif Hadits 

Ada hadits lain yang diriwayatkan dengan isi yang bertolak belakang 
dengan hadits ini, hal itu bisa dikompromikan bahwa kadang mereka 
melakukannya dan kadang mereka meninggalkannya. Abu Hanifah dan 
beberapa orang yang lainnya menganggap qunut sebagai perbuatan yang 
dilarang berdasarkan hadits ini, dengan alasan jika qunut adalah hal baru 
maka ia adalah bid’ah, sedangkan bid’ah dilarang. 


aSsl J .jLj jJs :ajI \XJs J> cr^ * 

: jy ii caj» Js j 

gJ °Jjbj cuJy j CTy 

4j\ e j Hj 'jX>\ 

i\jj /oii s?j ij c4sip & U % & Ji Si 

✓ ^ 

Sij . C~jSbP j —*j S/j (j'j^' ^ijj 

•^' J* :o W j J^' **J J \jXX\ 


290. Dari Al-Hasan binAli Radhiyallahu Anhuma, bahwasannya ia berkata, 
‘Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajariku beberapa 
kalimat untuk saya baca dalam qunut shalat witir, ‘Ya Allah berilah 
saya hidayah bersama orang-orang yang Engkau beri hidayah, berilah 
saya ampunan bersama orang-orangyang Engkau beri ampunan, uruslah 
saya bersama orang-orang yang Engkau urus, berilah saya berkah atas 


818 Shahih At-Tirmidj (402) 




<=z/<JTAB $HALAT $ 497 


segala yang Engkau berikan, jagalah saya dari keburukan apa yang 
telah Engkau putuskan, sesungguhnya Engkau Maha memutuskan — 
perkara- dan tidak adayang bisa memutuskanperkara-Mu , sesungguhnya 
tidak akan pernah hina orangyang kasihi, Maha Suci Engkau dan 
Maha Tinggi. ” (HR. Al-Khamsah) 819 

At-Thabrani dan Al-Baihaqi menambahkan, “Dan sungguh tidak akan 
mulia orangyangEngkau musuhi. ” 820 Dari jalur lain An-Nasa'i menambahkan, 
“Dan semoga A.llah melimpahkan shalawat kepada Nabi. ’® 21 

Namun Ibnu Hajar menyebutkan di dalam Takhrij Ahadits Adgkar An- 
Nawawi, “Sesungguhnya tambahan ini sangatlah aneh dan tidak kuat, 
karena di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ah, ia tidak dikenal, 
bahkan seandainya yang dimaksud dengan Abdullah bin Ali di sini ialah 
Abdullah bin Ali bin Al-Husain bin Ali, maka sanadnya munqathi’, karena 
ia tidak pernah mendengar hadits dari pamannya Al-Hasan.” 

Kemudian beliau berkata, “Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan 
bahwa hadits ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadits hasan, karena 
ia munqathi’ atau karena rawinya tidak diketahui.” Maka alangkah baiknya 
jika beliau mengatakan bahwa tambahan ini tidak kuat. 

BiograG Perawi 

Nama lengkap Al-Hasan adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, cucu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kesayangan beliau. Lahir pada 
pertengahan bulan Ramadhan tahun 3 H. Ibnu Abdul Barr berkata, “Inilah 
riwayat yang paling benar dalam masalah ini.” Dia juga berkata, “Al-Hasan 
adalah pribadi yang lemah lembut, wara’ dan mulia, sehingga sifat wara’ 
dan mulia membawanya untuk meninggalkan perkara dunia dan kekuasaan 
karena ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, kaum muslimin 
membaiatnya —sebagai Amirul Mukminin- setelah ayahnya, beliau 
memegang tampuk kepemimpinan selama tujuh bulan di Irak dan setelahnya 
yaitu Khurasan. Keutamaan beliau tidak bisa dihitung-hitung, dan kami 
telah menyebutkan beberapa saja di dalam Ar-Kaudhatu An-Nadiyyah. ” 
Beliau wafat pada 51 H. di Madinah, dan dimakamkan di Baqi’, Ibnu Abdul 
Barr menjelaskan keutamaan beliau di dalam buku Al-Isti’ab. 


819 Shabth Abu Dawud (1425) 

820 Hadits ini dinwayatkan oleh At-Thabrani di da\zm Al-Kabir (5/1 ?>) dan Al-Baihaqi (2/ 
209) 

821 (uyuo) DhaipAn-Nasa ‘i (1745) 




498 & jSuBULLIS-SALAM JihdPertama 


Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya membaca doa qunut saat 
shalat witir. Khususnya pada pertengahan terakhir dari Ramadhan yang 
telah menjadi ijma ulama. Sedangkan Al-Hadawiyah menganjurkannya pada 
semua shalat witir kapanpun waktunya, hanya saja beliau membatasi doanya 
hanya dengan doa-doa dari Al-Qur‘an saja. 

As-Syafi’iyah berkata, “Bahwasanya doa qunut dibaca dalam shalat 
Subuh.” Berdasarkan hadits berikut ini. 


<&l J J —0'— £ :Jli yA J ^ \ 

_Jj y oyil' J ^pjj j-lpi IjlJjo jjJj 

/ / / y * * 

* , o S' ** . s n 

. 7 * aa/2j ' 


291. IHJA Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas Radhijallahu Anhuma berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi iva Sallam mengajarkan kepada kami 
satu doa untuk kami baca dalam qunut shalat Subuh. ” Dalam sanadnya 
terdapat kelemahan. 822 


Tafsir Hadits 

Ini adalah hadits yang paling global. Ibnu Hajar menyebutkannya di 
dalam Takhrij Al-Ad^kar dari hadits Al-Baihaqi, dan ia menyebutkan, 
“ Allaumahdini...” hingga akhir doa. 

Al-Baihaqi meriwayatkan dari berbagai jalur, salah satunya dari Buraid 
bin Abi Maryam, dengan lafazh “Saya telah mendengar Ibnu Al-Hanajiyah 
dan Ibnu Al-Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berqunut 
dalam shalat Subuh dan shalat witir pada malam hari dengan kalimat-kalimat 
tersebut. ” Dan di dalam sanad hadits ini terdapat perawi yang tidak 
diketahui. 

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain yang disebutkan oleh Ibnu 
Hajar di sini, yaitu dari Ibnu Juraij dengan lafazh, “Beliau mengajarkan 
kepada kami satu doa, untuk kami baca dalam qunut shalat Subuh.” Yang di 
dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Hurmuz yaitu perawi dhaif, 
karena itulah Ibnu Hajar mengatakan, “Dalam sanadnya terdapat 
kelemahan.” 


822 (Li/Jy») Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Al-Kubra (2/210) 





<=aj/£rrAB j£)HALAT $ 499 


4_JLp <u)I JLp Aiil JJli : JlS <up <&l tjij* I . Y ^ Y 

X / ’ / ** / 

ji <ji; yJj i«3i nr ^ jroi! an il\ r^Lj 



Jj* 1$ J*l ,<OUjl <tsr^?A .<UIO j 


292. D<?rz' ^4/'» Hurairah Kadhiyallahu A.nhu berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Jika salah seorang dari kalian 
bersujud, maka janganlah ia duduk sebagaimana duduknya seekor unta, 
hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan kedua 
lututnya.” (HR. Ats-Tsalatsah, dan ia lebih kuat dari pada 
hadits Wa’il) 823 


Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh penulis kitab-kitab Sunan. Namun Al- 
Bukhati, At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni mencacatnya. Al-Bukhari 
berkata, “Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan tidak bisa ditelusuri, 
saya tidak tahu apakah ia mendengarkan hadits dari Abu Az-Zannad atau 
tidak.” At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib, kami tidak mengetahui 
bahwa hadits ini berasal dari Abu Az-Zannad kecuali melalui jalur ini.” 

An-Nasa‘i meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah namun tidak 
menyebutkan lafazh, “Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum 
meletakkan kedua lututnya. ” Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan hadits ini dari 
Abu Hurairah dengan lafazh, “Jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa 
Sallam sujud, beliau memulainya dengan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. ” 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darawardi dari Ibnu Umar, dan tnilah 
hadits penguat yang akan disebutkan oleh Ibnu Hajar. 

Ibnu Khuzaimah menyebutkan di dalam Shahih Ibnu Khugaimah, hadits 
dari Mush’ab bin Saad bin Abi Waqqash dari ayahnya, “Dahulu kami 
meletakkan kedua tangan sebelum kedua lumt, kemudian kami diperintahkan 
untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan.” 824 

Hadits ini mengajarkan untuk meletakkan kedua tangan sebelum kedua 
lumt saat turun untuk bersujud. Zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa hal 
im hukumnya wajib, berdasarkan lafazh “janganlah ia duduk ” yang merupakan 
bentuk larangan, juga berdasarkan lafazh “ hendaklah ia meletakkan kedua 
tangannya. .. ” yang merupakan benmk perintah, namun tidak ada seorang 


823 Shahih Abu Dawud (840) 

824 Shahih Ibnu Khu^aimah (1/318) 


500 0 J>Ĕ> UBULUS-SALAM JilidPertama 


ulama pun yang mewajibkannya, maka jadilah hukumnya sunnah (mandub). 

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Al-Hadawiyah, salah 
satu pendapat Malik dan Al-Auza’i mengamalkan hadits ini, hingga Al-Auza’i 
berkata, “Kami melihat orang-orang meletakkan kedua tangannya sebelum 
kedua lututnya.” Ibnu Abu Dawud berkata, “Itulah pendapat para ahh hadits.” 

As-Syafi’iyah, Al-HanaHyah dan salah satu pendapat Malik mengamalkan 
hadits Wa’il, dan inilah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar pada akhir hadits di 
atas, “dan ia lebih kuat daripada hadits Wail. ” Yaitu hadits berikut ini. 


.4'jS bj Js 1 

Lb- JjSU jli ol jj 

z / / / / 


A o, * 




293. Saya melihat jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud, beliau 
meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. ” (HR. Al- 
Arba’ah) 825 Sesungguhnya haditsyang pertama —nomor sebelumnya- 
dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar, dishahihkan oleh Ibnu Kbujaimah, 
dan dinwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu’allaq mauquf. 826 


Penjelasan Kalimat 

Sesungguhnya hadits yang pertama yakni hadits Abu Hurairah —nomor 
sebelumnya- dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar, dishahihkan oleh Ibnu 
Khuzaimah dan hal ini telah kami sebutkan di atas, dan hadits tersebut 
diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu’allaq mauquf, beliau berkata, 
“NafT berkata, “Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua 
lututnya.” 


Tafsir Hadits 

Hadits Wa’il diriwayatkan oleh empat penulis kitab-kitab Sunan 
ditambah Ibnu Khuzaimah dan Ibnu As-Sakan yang meriwayatkan di 
dalam Shahih Ibnu Khussumah dan Shahih Ibnu As-Sakan dari jalur Syuraik 
bin ‘Ashim bin Kulaib dari ayahnya. Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Dawud 
dan Al-Baihaqi mengatakan bahwa Syuraik meriwayatkan hadits ini 
sendirian. Namun ia diperkuat oleh hadits dari ‘Ashim Al-Ahwal dari Anas, 
ia berkata, “Saya mehhat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam turun 

825 DhaijAbu Dawud (838) 

826 Shahih Ihnu Khu^aimah (1/318) 


<z=^JTAB jShALAT $ 501 


betsama takbir hingga kedua lututnya mendahului kedua tangannya.” HR. 
Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. 827 Al-Hakim berkata, “Hadits 
ini memenuhi syarat hadits Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim.” Al- 
Baihaqi berkata, “Al-’Alla' bin Al-’Aththar meriwayatkan hadits ini 
sendirian, dan ia adalah perawi yang tidak dikenal.” 

Hadits Wa‘il ini merupakan dalil pendapat Al-Hanafiyah dan As- 
Syafi’iyah, dan hadits ini diriwayatkan dari Umar, oleh Abdurrazzaq. 828 
Juga diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud oleh At-Thahawi. 829 Dan ia juga 
dipakai oleh Ahmad, Ishaq dan beberapa ulama. 

Zhahir ungkapan Ibnu Hajar di dalam masalah ini menguatkan — 
mentarjih- hadits Abu Hurairah, dan hal ini bertentangan dengan pendapat 
imamnya yaitu As-Syafi’i, An-Nawawi, “Tarjih salah satu mazhab dari 
kedua mazhab ini tidak jelas.” Namun pengikut mazhab ini mentarjih 
hadits Wa il, dan mengatakan bahwa hadits Abu Hurairah mudhiharrib, 
karena telah diriwayatkan dua cara ini dari Abu Hurairah. 

Ibnul Qayyim telah meneliti masalah ini, kemudian berkata, “Bahwa 
di dalam hadits Abu Hurairah terdapat pemutarbalikan dari perawi, lafazh 
Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya. ” 
Yang benar adalah, “Hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum 
meletakkan kedua tangannya. ”Hal itu berdasarkan apa yang telah disebutkan 
pada permulaan hadits yang berbunyi, “Maka hendaklah ia tidak duduk 
sebagaimana duduknya seekor unta. ” Dan telah dikctahui bahwa ketika unta 
hendak duduk ia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua kakinya. 

Dan telah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memerintahkan untuk berbeda dari segenap hewan dalam tatacara 
mengerjakan shalat, behau melarang menoleh sebagaimana menolehnya 
srigala, behau juga melarang duduk -iftirasy- sebagaimana duduknya 
hewan buas, juga melarang cara duduk anjing, melarang mematuk 
sebagaimana cara mematuknya gagak, juga melarang mengangkat tangan 
sebagaimana kuda mengangkat ekornya, yakni saat mengucap salam, 
kemudian hal-hal itu disimpulkan dalam ungkapan syair, 

000 

Jika kita mengerjakan shalat maka sesungguhnya 
Kita dilarang melakukan enam perkara 
Duduk seperti unta, menoleh seperti srigala, 

Mematuk seperti gagak saat sujud wajib, 

827 Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (1/345) dan Al-Baihaqi (2/99) 

828 Al-Mushannaj (2/176) 

829 Syarh Ma ’am Al-Atsar (1 /256) 



502 $ jĔ)UBULUS-SALAM JilidPertama 


Duduk seperti anjing menghamparkan lengannja 
Dan seperti ekor kuda saat mengucap salam 


Di dalam As-Sjarh kami tambahkan, 

Kami tamhahkan, menekuk kepala hagai keledai 
saat menjulurkan lehernja, juga mengangkat kepala saat ruku ’ 

ooo 


Di jelaskan di dalam An-Nihayah, yang dimaksud menekuk kepala ialah 
mengangguk-anggukkan kepala saat ruku’ sehingga posisi kepala menjadi 
lebih rendah dari pada punggung. Namun An-Nawawi berkata, “Hadits 
yang menjelaskan masalah menekuk kepala adalah hadits dhaif.” 

Ada yang berkata, “Dahulu diperintahkan untuk meletakkan kedua 
tangan sebelum meletakkan kedua lutut, lalu diperintahkan untuk 
meletakkan kedua kaki sebelum meletakkan kedua tangan.” Hadits Ibnu 
Khuzaimah dari Sa’d bin Abi Waqqash yang telah kami sebutkan 
mengisyaratkan hal itu. 

Ibnu Hajar menggatakan bahwa hadits Abu Hurairah mempunyai 
penguat berupa hadits lain. Namun ungkapan ini segera disanggah bahwa 
hadits Wa‘il mempunyai penguat serupa yaitu hadits yang telah kami 
sebutkan, yang mana hadits tersebut telah memenuhi syarat Shahih Al- 
Bukhari maupun Shahih Muslim, menurut Al-Hakim, dengan begitu 
kekuatannya setara dengan hadits yang menguatkan hadits Abu Hurairah 
yang telah diriwayatkan oleh Syuraik sendirian. 

Berdasarkan penjelasan ini juga berdasarkan penelitian Ibnul Qayyim, 
maka sebenarnya hadits Abu Hurairah maknanya kembali kepada hadits 
Wa‘il, karena telah terjadi pemutarbahkan oleh perawi, dan hal tersebut 
tidak bisa dipungkiri karena hal itu memang kadang terjadi di dalam lafazh- 
lafazh hadits. 


±/, 4 ^' JL J43 of ii ;>j j\ > .y-u 

' y ✓ * / / / 

.. / / / o 

.« oljj .4jL»wmJu jLilj ujL -LiPj ^JLp 

■f 4 AjIjj Jj 


294. Dari Ibnu Umar JLadhijallahu Anhuma, “Bahwasanja jika Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk untuk bertasjahud beliau 
meletakkan tangan kirinja di atas lutut kirinja dan tangan kanannja 


<^^dlTAB$HALAT $ 503 


di atas lutut kanannya, sambil membentuk angka lima puluh tiga, dan 
menunjuk dengan jari telunjuknya. ” (HR. Muslim) Dalam riwayat 
Muslimjang lain disebutkan, ‘Dan menggenggam seluruh jarijemarinya, 
sambil menunjuk dengan jari setelah jari jempol —yakni telunjuk-. ” 830 

Tafsir Hadits 

Para ulama berkata, “Dalam hal ini dipilih jari telunjuk, karena ia 
berhubungan langsung dengan urat jantung, maka dengan 
menggerakkannya akan membantu menghadirkannya di dalam shalat. 
Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut hukumnya mustahab secara 
ijmak 

Menurut Ibnu Hajar maksud ungkapan sabda behau, “ membentuk angka 
tigapuluh lima” ialah dengan cara meletakkan jari jempol terbuka di bawah 
jari telunjuk. Dan makna sabda beliau, “menggenggam seluruh jarijemarinya” 
ialah menggenggam jari-jemari tangan kanan dengan cara tidak terlalu 
kuat, sambil menunjuk dengan jari telunjuk. Sedangkan sabda beliau, 
“dengan jari setelah jari jempol” bertujuan untuk menghindari kerancuan 
pemahaman. 

Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan riwayat lain dari Wa‘il bin Hujr, 
“Membuat lingkaran dengan jari jempol dan jari tengah. ” (HR. Ibnu Majah) 831 
Dengan begitu terdapat tiga cara dalam melakukan hal ini, yaitu: 

1. Dengan cara meletakkan jari jempol terbuka di bawah jari telunjuk, 
tanpa penjelasan apakah jari-jemari yang lain digenggamkan atau tidak. 

2. Menggenggam semua jari-jemari dengan cara tidak terlalu kuat, sambil 
menunjuk dengan jari telunjuk. 

3. Membuat lingkaran dengan jari jempol dan jari tengah, sambil 
menunjuk dengan jari telunjuk. 

Cara menunjuk ini juga disebutkan di dalam hadits Ibnu Az-Zubair, 
“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunjuk dengan jari 
telunjuk tanpa menggerak-gerakkannya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, An- 
Nasa'i dan Ibnu Hibban di dalam Shahih Ibnu Hibbari). 832 

Sedangkan di dalam hadits Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi dari Wa‘il 
disebutkan, “Bahwasanya Rasulullah Shallallahu A.laihi wa Sallam 
mengacungkan jarinya, lalu saya melihat Beliau menggerakkannya, sambil berdoa 
dengannya. ’ 833 Al-Baihaqi berkata, “Bisa jadi yang dimaksud dengan 

830 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (580) 

831 Shabih Ibnu Majah (922) 

832 (xjfy*) Shahih Abu Dawud (989) 

833 Shahih Ibnu Khuyumah (1/354) dan Al-Baihaqi (2/132) 



504 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

‘menggerakkannya ’ di sini ialah menunjuk, bukan menggerak-gerakkannya, 
agar hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Az-Zubair. 

Waktu memberi isyarat (menunjuk) adalah ketika mengucapkan lafazh 
‘Laailaaha illallah’ berdasarkan hadits yang dinwayatkan oleh Al-Baihaqi 
tentang apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah -i hallallahu jJlaihi iva 
Sallam . 834 Dengan disertai niat untuk mengesakan Allah dan 
mengikhlaskan diri dalam bertauhid, sehingga cara itu menggabungkan 
semua cara untuk mengungkapkan ketauhidan yaitu dengan ucapan, 
perbuatan dan keyakinan. Oleh karena itu Rasulullah Shallahu /Maihi wa 
Sallam melarang menunjuk dengan dua jari, beliau bersabda kepada 
orang yang menunjuk dengan dua jari, “ Tunggal, Tunggal. 

Kemudian zhahir masalah ini mengisyaratkan bahwa seseorang boleh 
mengunakan cara manapun —dari ketiga cara di atas- dalam menunjuk 
saat duduk tasyahud. Hikmah dari ajaran ini ialah memfungsikan seluruh 
anggota badan untuk beribadah. 

Kemudian bagarmana halnya dengan tangan kiri, maka dalam masalah 
ini Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Umar Kadhiyallahu Anhuma, 
“Bahwasanya Rasulullah S hallallahu Alaihi wa Sallam menyuapkan lutut kirinya 
pada tangan kirinya -memegang lututnya dengan tangan kirinya-. 
Kemudian lafazh menyuap ditafsiri dengan menempelkan jari-jemari pada 
lutut, dan cara ini dipakai oleh beberapa ulama. Hikmah dari cara tersebut 
ialah untuk menjaga agar jari-jemati tidak bermain-main. 

Ketahuilah bahwa sabda beliau, “membentuk angka tiga puluh lima” 
kembah kepada tatacara berhitung orang-orang Arab saat itu, yang terdiri 
dari angka satuan, puluhan, ratusan dan ribuan. 

1. Angka Satuan 

Angka satuan dengan cara sebagai berikut: 

- Angka satu (1) dengan cara menekuk jari kehngking. 

- Angka dua (2) dengan cara menekuk jari manis bersama dengan jari 
kehngking. 

- Angka tiga (3) dengan cara menekuk jari tengah bersama jari manis 
dan jari kelingking. 

- Angka empat (4) dengan cara membuka jari kelingking. 

- Angka lima (5) dengan cara membuka jari manis bersama jari kehngking 
sedangkan jari tengah tetap ditekuk. 

- Angka enam (6) dengan cara menekuk jari manis dan membuka semua 
jari. 


Al-Kubra (2/132-133) 

835 Sunan Ad-Daraquthni (1 /349-350) 





^AIitab j£halat $ 505 


- Angka tujuh (7) dengan cara menjulurkan jari kelingking ke arah 
pangkal jari jempol pada telapak tangan. 

- Angka delapan (8) dengan cara menjulurkan jari manis di atas jari 
kehngking tadi. 

- Angka sembilan (9) dengan cara menjulurkan jari tangah di atas kedua 
jari terdahulu. 

2. Angka Puluhan 

Sedangkan untuk angka puluhan dengan menggunakan jari jempol 
dan jari telunjuk dengan cara sebagai berikut: 

- Angka sepuluh (10) dengan cara menyentuhkan ujung jari jempol pada 

ujung jari telunjuk. 

- Angka duapuluh (20) dengan cara memasukkan jari jempol di antara 
jari tengah dan jari telunjuk. 

- Angka tigapuluh (30) dengan cara menyentuhkan ujung jari telunjuk 
pada ujung jari jempol, kebahkan angka 10. 

- Angka empat puluh (40) dengan cara menumpukkan jari jempol pada 
ruas tengah jari telunjuk, sambil menempelkan jari jempol pangkal 
jari telunjuk. 

- Angka limapuluh (50) dengan cara menempelkan jari jempol pada 
pangkalnya. 

- Angka enampuluh (60) dengan cara menumpukkan jari telunjuk ke 
atas jari jempol, kebahkan angka 40. 

- Angka tujuhpuluh (70) dengan cara menempelkan ujung jari jempol 
pada ruas tengah jari telunjuk, sambil mengarahkan ujung jari telunjuk 
ke arah jari jempol. 

- Angka delapanpuluh (80) dengan cara menekuk jari telunjuk ke arah 
pangkalnya dan menjulurkan jari jempol di sisinya. 

- Angka sembilanpuluh (90) dengan cara menempelkan ujung jari telunjuk 
pada pangkal jari jempol, dan merangkulnya dengan jari jempol. 

3. Angka Ratusan dan Ribuan 

Sedangkan untuk angka seratus hingga sembilan ratus, maka 
dengan cara yang digunakan untuk hitungan satuan namun dilakukan 
dengan menggunakan tangan kiri, demikian pula untuk hitungan angka 
ribuan dengan cara yang digunakan untuk hitungan puluhan namun 
dengan menggunakan tangan kiri pula. 



506 $ jSuBULUS-SALAM JiMPertcma 


A&l J L*'j UJl l Jl5 VS- 4 iil J-j>j ji &\ ±S °jPj . X *\ 1 

&\ OiksJl : jiii J4 131 : jua Jjj <4 J^ 

4_JlSTJIJ «&I aI^JJ jJ" 4? ^4^ f*4J' oCkJlj oijitaJlj 

ail <Jl ‘y jl -Lg-il ^jo^lCaJl <ilil iCs J^j c4 ^*4 ji 

s s / / / / / 

4 JJ lJiti-1 #.LpjJI 4^ 4 4 4~‘DJ J' 

/ / / /■ 

jl jli JijiJ CTji^gjdUj .(^jbJj JiiUlj ,aJp JjO .jpJC* 

JuJlP jJl1<j aJlP a\J| j^^jUl jl .d-^oUl I-U4 cAj^. 

' ✓ ** </ 

.j4ji 44 jf s>lfj , 4 ^' 


295. Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi n>a Sallam menoleh kepada kami kemudian bersabda, 
“Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat maka hendaklah ia 
membaca, “Segala penghormatan bagi Allah, segala shalawat dan segala 
kebaikan, salam sejahtera bagimu wahai Nabi, beserta rahmat dan 
berkah dariAllah, salam sejahtera bagi kami semua danjuga bagi seluruh 
hamba-hamba Allah yang shaleh, saya bersaksi bahwa tiada ilah selain 
Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Nya ’ kemudian hendaklah orang tersebut memilih doa terbaik 
yang dia inginkan dan segera memohon dengannya. (Muttafaq Alaih, 
lafazh Al-Bukhati) 836 Dalam hadits An-Nasa'i disebutkan, ‘Dan 
dahulu sebelum dijardhukan tasyahud, kami membaca.... 8,7 Dalam 

haditsAhmad disebutkan, “Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengajarinya tasyahhud, lalu memerintahkan untuk 
mengajarkannya kepada para manusia.” 


Penjelasan Kalimat 

Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menoleh kepada kami kemudian bersabda, 
“Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat maka hendaklah ia membaca, 
“Segala penghormatan (maknanya kekekalan, kelanggengan, keagungan, 
keselamatan dari segala kekurangan atau segala yang bermakna 

836 (£^»w>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (835) dan Mushm (402) 

837 Al-Kubra (2/378) 

838 Al-Musnad (1/376) 



<=^Otab j^halat || 507 


keagungan) bagi Allah, segala shalawat (maknanya shalat yang lima waktu, 
atau bisa juga semua shalat baik yang wajib, yang sunnah atau segala 
bentuk peribadahan, atau semua doa dan rahmat. Ada yang berpendapat 
bahwa makna At-Taahiyaat ialah semua bentuk peribadahan dalam bentuk 
ucapan, sedangkan As-Shalawaat ialah semua bentuk peribadahan dalam 
bentuk perbuatan) dan segala kebaikan (yakni segala ucapan baik yang 
layak untuk memuji Allah, atau untuk mengingat Allah, atau bisa juga 
bermakna semua ucapan baik juga perbuatan baik bahkan maknanya bisa 
lebih luas dari itu) salam sejahtera bagimu wahai Nabi, beserta rahmat dan 
berkah dari Allah (salam kepada Nabi Muhammad dikhususkan dan 
didahulukan atas salam kepada diri sendiri karena keagungan behau, 
kemudian salam tersebut diikuti dengan salam diri orang-orang yang shalat) 
salam sejahtera bagi kami semua dan juga bagi seluruh hamba-hamba Allahjang 
shaleh (dan ada riwayat yang menjelaskan bahwa ucapan tersebut 
mencakup semua hamba shaleh baik yang berada di bumi maupun di 
langit, sedangkan kata-kata shaleh dijelaskan bahwa maksudnya ialah 
orang yang memenuhi hak-hak Allah lalu hak-hak hamba-hamba-Nya, 
dan ia memiliki tingkatan berbeda-beda) saya bersaksi bahwa tiada ilah selain 
Allah (yakni tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar selain 
Dia, ucapan tersebut membatasi peribadah hanya untuk Allah, karena 
dahulu orang-orang musyrik menyembah Allah bersamaan dengan itu 
mereka menyembah hal-hal yang lainnya) dan saya bersaksi bahwa 
sesungguhnja Muhammad adalah hamba dan utusan-Nja (demikian yang 
disebutkan di dalam enam buku-buku Sunan utama, dan telah keliru Ibnul 
Atsiir saat menyebutkan di dalam jami’ Al-Usbul hadits dari Ibnu Mas’ud 
dengan lafazh, « J" artinya “dan sesungguhnya Muhammad 
adalah utusan Allah.” Kemudian ia menisbahkan hadits tersebut kepada 
Al-Bukhari, Muslim dan kepada perawi yang lainnya, dan kekeliruannya 
diikuti oleh penulis Taisir Al-Wushul, lalu mereka berdua diikuti oleh Al- 
Jalal di dalam Dhau' An-Nahar, yang menambahkan bahwa lafazh tersebut 
adalah lafazh Al-Bukhari, padahal lafazh Al-Bukhari adalah apa yang telah 
disebutkan oleh Ibnu Hajar di atas, maka hendaklah Anda perhatikan) 
kemudian hendaklah orang tersebut memilih doa terbaik jang dia inginkan dan 
segera memohon dengannja. ” 

Al-Bazzar berkata, “Hadits paling shahih dalam masalah tasyahud ialah 
hadits Ibnu Mas’ud, yang telah diriwayatkan melalui lebih dari dua puluh 
jalur, kami tidak mendapatkan satu haditspun yang berasal dari Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam masalah tasyahud yang 
lebih kuat, lebih shahih, lebih baik perawi-perawinya dan lebih banyak 
jalurnya dari pada hadits ini.” Muslim berkata, “Seluruh manusia berijma’ 



508 $ jSlIBULUS-SALAM JiHdPertama 

atas cara tasyahud Ibnu Mas’ud, karena sahabat-sahabatnya tidak sahng 
berselisih, akan tetapi cara yang lainnya mereka saling berselisih satu 
dengan yang lainnya.” Muhammad bin Yahya Az-Dzahli berkata, “Hadits 
ini adalah hadits paling shahih yang diriwayatkan dalam masalah 
tasyahud.” Hadits tasyahud telah diriwayatkan oleh dua puluh empat 
orang shahabat Nabi Muhammad dengan lafazh yang berbeda-beda namun 
jumhur ulama memihh hadits Ibnu Mas’ud. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan wajibnya membaca tasyahud berdasarkan 
sabda beliau, ‘hendaklah ia membaca’, hukum wajib ini dikatakan oleh 
beberapa keluarga dan yang selain mereka dari para ulama. Namun 
kelompok yang lain mengatakan bahwa ia tidak wajib, dengan alasan bahwa 
ia tidak termasuk apa yang diajarkan oleh Rasuluhah kepada orang yang 
shalat dengan cara tidak baik -Al-Mum' Shalatahu-. 

Kemudian mereka yang mewajibkannya maupun yang menganggapnya 
sunnah berbeda pendapat dalam masalah lafazh yang digunakan, yang 
mana dalam masalah ini telah Anda ketahui kekuatan hadits Ibnu Mas’ud 
dan sekahgus menjadi pilihan kebanyakan ulama, maka dengan demikian 
bacaan itulah yang pahng benar. 

Namun ada beberapa orang yang memilih bacaan lain yang juga 
diriwayatkan dari para shahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa 
Sallam , Ibnu Abi Syaibah menambahkan lafazh, “Wahdahu laa sjariika 
lahu” yang artiya, “Maha Tunggal yang tiada sekutu bagi-Nya.” Di dalam 
hadits Ibnu Mas’ud, melalui jalur Abu Ubaidah dari ayahnya, akan tetapi 
sanadnya dhaif. Hanya saja riwayat ini terdapat di dalam Mushm melalui 
jalur Abu Musa 839 , juga disebutkan di dalam Al-Muwalhlha' melalui jalur 
Aisyah Radhiyallahu Anha secara mau^uT 40 , juga terdapat dalam riwayat 
Ad-Daraquthni 841 melalui jalur Ibnu Umar dengan sanad dhaif. Disebutkan 
di dalam Sunan Abu Dawud M2 , Ibnu Umar berkata, “Saya menambahkan, 
‘Wahdahuu laa syariika lahu. *’ Sehingga zhahir riwayat ini menunjukkan 
bahwa tambahan tersebut mauquf atau berhenti pada Ibnu Umar. 

Ungkapan behau, “kemudian hendaklah orang tersebut memilih doa terbaik 
yang dia inginkan ” kemudian ditambahkan di dalam riwayat Abu Dawud, 
“dan segera memohon dengannya”, begitu pula di dalam riwayat An-Nasa'i. 
Hal ini mengisyaratkan bahwa doa tersebut hukumnya wajib juga, karena 

839 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (404) tanpa tambahan ini. 

840 Al-Mun>aththa‘ (hal.78) 

841 Sunan Ad-Daraquthni { 1/351) 

842 Shahih Ahu Dawud (971) 


<=^(jtab J^HALAT $ 509 

RasuluUah memerintahkannya untuk memohon baik kebaikan di dunia 
maupun di akhirat. 

Berdasarkan hal ini Thawus mewajibkan doa memohon perlindungan 
yang akan segera kami ketengahkan, sehingga ia memerintahkan putranya 
untuk mengulangi shalat ketika ia tidak memohon perhndungna kepada 
Allah dari empat perkara. Pendapat ini didukung oleh sebagian Az- 
Zhahiriyah. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan, “Doa tersebut wajib 
dibaca juga di dalam tasyahud pertama.” 

Al-Hanafiyah, An-Nakhah dan Thawus mengatakan bahwa tidak boleh 
berdoa di dalam shalat kecuali dengan apa-apa yang terdapat di dalam 
Al-Qur‘an, sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa tidak boleh berdoa 
di dalam shalat kecuali dengan doa yang ada tuntunannya (ma‘tsur). Namun 
kedua pendapat di atas dibantah oleh sabda Rasulullah, “kemudian 
hendaklah orang tersebut memilih doa terbaik yang dia inginkan ” dalam lafazh 
lain disebutkan, “apayang ia sukai”, sedangkan di dalam lafazh Al-Bukhari 
disebutkan, “dari berbagai pujian yang ia kehendaki”. Lafazh-lafazh ini 
menunjukkan kebebasan bagi orang tersebut untuk berdoa dengan apa 
yang ia kehendaki. Ibnu Sirin berkata, “Tidak boleh berdoa di dalam shalat 
kecuali dalam urusan akhirat.” 

Said bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, “Kemudian Nabi 
Muhammad Shallallahu A.laihi wa Sallam mengajarkan kepada kami bacaan 
tasyahud di dalam shalat, lalu beliau bersabda, ‘]ika salah seorang dari 
kalian telah selesai membaca tasyahud maka hendaklah ia membaca, 


> ^j Jl. lup >ji > J ^ 

duLi. u. > dutf J\ J4ii j&f p u.j aL. oHp u. & >ji 

jjiJCaJl UiCp il« U» > J dU ^0^l. 

* * * Z / X / / 

Jj kj>- CjjJI J IL-T L tj) 


“Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada-Mu segala kebaikan, baik 
yang saya ketahui maupunyang tidak saya ketahui, dan aku berlindung kepada- 
Mu dari segala keburukan, baik yang saya ketahui maupun yang tidak saya 
ketahui, Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada-Mu kebaikan yang 
diminta oleh hamba-hamba-Mu yang shaleh, dan aku berlindung kepada-Mu 
dari segala keburukan yang mana hamba-hamba-Mu yang shaleh berlindung 
dari hal tersebut, “wahai Tuhan kami berikanlah kebaikan kepada kami di 
dunia dan kebaikan di akhirat. ” 



510 $ J&UBULUS-SALAM JttdPerUma 

Hal lain yang menunjukkan bahwa tasyahud hukumnya wajib ialah, 
riwayat An-Nasa c i, “dan dahulu sebelum di/ardhukan tasjahhud, kami 
membaca....” Ibnu Hajar menghilangkan kelanjutannya yang seharusnya 
ialah “ As-Salaamu ‘alallahi, as-Salaamu ‘ala Jihril, as-Salaamu ‘ala miikaair 
kemudian Rasulullah Shallallahu yJlaihi wa Sallam bersabda, Janganlah 
kalian membaca bacaan itu, akan tetapi bacalah, ‘A.t-Tahiyaatu lillah... Dalam 
kata-kata ‘di/ardhukan tasyahud’ mengisyaratkan bahwa hukumnya adalah 
wajib. Namun An-Nasa‘i meriwayatkan hadits ini melalui jalur Ibnu 
Uyainah, Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa Ibnu Uyainah meriwayatkan 
hadits ini sendirian. Hadits serupa diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan 
Al-Baihaqi dan kedua menshahihkannya. 

Di antara dalil yang mewajibkan ialah hadits Ahmad dari Ibnu Mas ud 
juga, “Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengajarinya tasyahhud, lalu memerintahkan untuk mengajarkannya kepada para 
manusia. ” 

Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Ubaidah dari Abdullah, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarinya tasyahhud, dan 
memerintahnya untuk mengajarkan kepada manusia bacaan, ‘At-Tahiyyaatu 
lillah.. 




.0 j>-\ — oLlJail 


296. Hadits Muslim dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarkan tasyahud 
kepada kami, “Segala penghormatan, keberkahan, shalawat, 
kebaikan... hingga akhir hadits. “ 843 
Kelengkapan bacaan ini ialah, 


UJ-Jj dJLi^- ^sLJl Ca\ZJsi\ oljL^aJl jlLJl oL>*J! 

/ / ' 

\\ ^l Jl <l)f JLglit j^>xiCai\ Jil \ZjZ ^>LJl aj' 15'Jsl 

.Jsl J ymj l-Ui>«^ 


843 (jyU) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (403) 





<z^ClTAB $HALAT $ 511 


“Segala penghormatan, keberkahan, shalawat, kebaikan bagi Allah, salam 
sejahtera bagimu wahai nabi, beserta rahmat dan berkah dari Allah, salam 
sejahtera bagi kami dan juga bagi hamba-hamba Allahyang shaleh, saya bersaksi 
bahwa tiada ilah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah. ” Ini lafa 2 h Muslim dan Abu Dawud. 

At-Tirmidzi 844 juga meriwayatkan dan menshahihkannya, namun 
dengan perbedaan sedikit, yakni lafazh ‘as-salaamu... 'diganti dengan lafazh 
‘saiam’ dalam bentuk nakirah. 

Ibnu Majah meriwayatkan seperti lafazh Mushm dengan tambahan, 
‘wa asyhadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuuluh’. MS 

As-Syafi’i dan Ahmad meriwayatkan dengan menakirahkan ‘salaam’ 
kemudian keduanya menyebutkan, “Wa anna Muhammadan ‘Abduhu wa 
Rasuuluh ’ tanpa lafazh ‘Asyhadu ’ dengan tambahan yang lain yaitu lafazh 
‘al-Mubaarakatu’ tanpa lafazh ‘wa’ pada bacaan ‘as-Shalawaat’ dan juga 
pada bacaan ‘At-Thayyibaat’. 

As-Syafi’i memilih untuk menggunakan tasyahud Ibnu Abbas ini. Ibnu 
Hajar berkata, “Ketika As-Syafi’i ditanya, kenapa engkau menggunakan 
tasyahud Ibnu Abbas ini? Behau menjawab, ‘Ketika aku melihat bacaan 
Ibnu Abbas ini lebih luas, dan aku meriwayatkan sebagai hadits shahih 
dari Ibnu Abbas, saat itu aku telah mendapatkan bacaan yang lebih luas 
kandungannya dan lebih banyak kata-katanya dari pada yang lain, maka 
aku mengambilnya tanpa memaksa orang yang menggunakan bacaan yang 
lain selama bacaan itu shahih.” 


p-L—j «uIp " (Jls ~L«p ^jpj . Y ‘W 

Js- JJaj pi J J aDCs J Jpdj *>U-J 

** ^ X / X * / 

JS^ bl : JUi olpS p .UC J s*s- : JUi CC 
Cip aill Jw2 ^^Cl Js' J^> «*-> ,<lJp s-llillj <bj -L^><jj IjCU 

* “ ' ** z / / / / / 

£ * 0 f(, ' 0 i *S '. . /- ^ 9 / i i / | / / 

J wL<k->-! . £.LjLi L*J ^J j 

.^CJlj jU- yj Ij 


297. Dan Tudhalah bin Ubaid berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam mendengar seseorang berdoa di dalam shalatnya tanpa memuji 

844 Shahih At-Tirmidj (290) 

845 (JjLo) Shahih Ibnu Majah (910) 



512 0 J&UBULUS-SALAM JilidPertama 

A.llah dati tanpa memhaca shalawat kepada Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, “Orang ini 
tergesa-gesa. ” Kemudian beliau memanggilnya seraya bersabda, 'Jika 
salah seorang dari kalian mengerjakan shalat maka hendaklah ia 
memulainya dengan memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian 
membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa 
Sallam seraya berdoa dengan apayang ia kehendaki.” (HR. Ahmad 
dan Ats-Tsalatsah. At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim 
menshahihkannya). 846 

Biografi Perawi 

Fudhalah bin Ubaid adalah Abu Muhammad Fudhalah bin Ubaid Al- 
Anshari Al-Ausi. Pertama peperangan yang ia ikuti ialah perang Uhud 
dan juga peperangan sesudahnya. Ia ikut berbaiat di bawah pohon, 
kemudian pindah ke Syam dan menetap di Damaskus sebagai qadhi 
(hakim) hingga wafat di sana. Namun ada yang mengatakan bahwa behau 
wafat di tempat lain. 

Penjelasan Kalimat 

“Fudhalah berkata, “Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar 
seseorang berdoa di dalam shalatnya tanpa memuji Allah dan tanpa membaca 
shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau 
bersabda, “Orang ini tergesa-gesa (dalam berdoa, karena ia tidak melakukan 
kedua hal di atas) kemudian beliau memanggilnya seraya bersabda, ‘Jika salah 
seorang dari kalian mengerjakan shalat maka hendaklah ia memulainya dengan 
memuji Allah dan menyanjung-Nya (ada yang mengatakan bahwa memuji 
dan menyanjung adalah semakna, dan ada juga yang mengatakan bahwa 
menyanjung lebih luas dari pada memuji) kemudian membaca shalawat kepada 
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berdoa dengan apayang 
ia kehendaki dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. ” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dalil wajibnya memuji Allah, membaca shalawat 
bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berdoa sesuka 
hati, dan makna ini sesuai dengan hadits Ibnu Mas’ud dan hadits-hadits 
yang lainnya. Karena hadits-hadits tentang tasyahud menyebutkan pujian 
dan sanjungan, sehingga hadits ini menjadi penjelas bagi hadits yang 
bersifat global dalam masalah yang sama. Sedangkan tentang bacaan 
shalawat akan dibahas pada saatnya. 


846 (^»v 0 ) Shahih Abu Dawud (1481) 


<=zAutab 0)halat $ 513 


Pendapat ini berlaku jika doa yang didengar oleh Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tersebut adalah doa yang dibaca oleh orang itu pada saat 
duduk tasyahud, karena hadits ini tidak secara jelas menjelaskan bahwa 
doa tersebut dibaca saat duduk tasyahud. Namun Ibnu Hajar menyebutkan 
hadits ini dalam masalah tasyahud, sehingga merupakan isyarat bahwa 
doa tersebut dibaca pada saat duduk tasyahud, seakan-akan beliau 
memahami hal tersebut dari kondisinya. 

Hadits ini sekaligus merupakan dalil anjuran untuk bettawassul sebelum 
berdoa, hal ini senada dengan firman Allah Ta’ala, 


'- ^ 

“Hanya kepada TLngkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah 
kami memohon pertolongan. ” (QS. Al-Fatihah: 4), sehingga mendahulukan 
wasilah — yakni ibadah- sebelum memohon pengabulan doa. 

Jli : Jls aiii J jĕ-j . Y ^ A 

Ju_j aii aJ Jta bf j>3 i; 

« " * tT 


Jl Qp : ijJji :Jl 5 jv> 

r y 0 

ari jt Jr, aaJ ju, £]>; 3 a>Q jt J^ aia nr 

^ ^ ** s ' s * s 

ali jjuJi ^ jt J^ ar>; ur 

/ / / s s 

' . «X*. # ** x o /o |> ^ (I 

a aa aa Jj ili aj Ja- 


298. Abu Mas’ud Al-Anshari Radhiyallahu Anhu berkata, “Basyir bin 
Sa’d berkata, “Wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kepada 
kami untuk bershalawat kepadamu, bagaimanakah cara kami bershalawat 
kepadamu?” Maka beliau diam sejenak lalu bersabda, “Ucapkanlah, 
‘Ya A.llah limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan juga kepada 
keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat 
kepada keluarga Ibrahim, dan berkahilah Muhammad dan juga kepada 
keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim 
di alam ini, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia’, 
sedangkan bacaan salam maka sebagaimanayang telah diajarkan kepada 
kalian.' ” (HR. Muslim) 847 Ibnu Khugaimah menambahkan, “Maka 


847 (C*^ wl ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (405) 



514 4 jSuBULUS-SALAM JiMPertama 

bagaimanakah kami bershalawat kepadamu ketika kami bershalawat 
kepadamu di dalam shalat?” 848 

Biogfafi Perawi 

Abu Mas’ud Al-Anshari adalah Uqbah bin Amir bin Tsa labah Al- 
Anshari Al-Khazraji Al-Badri. Ia ikut serta dalam baiat Aqabah pertama 
saat ia masih kecil. Ia tidak ikut serta pada perang Badar, akan tetapi ia 
singgah di sana sehingga mendapat tambahan sebutan Al-Badri. Ia tinggal 
di Kufah dan wafat di sana pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib 
R adhiyallahu Anhu. 

Penjelasan Kalimat 

“Abu Mas’ud Al-Anshari berkata, “Basyir bin Sad berkata, Wahai 
Kasulullah, Allah telah memerintahkan kepada kami untuk bershalawat 
kepadamu (yang ta maksud ialah firman Allah, “ “Bershalawatlah kamu untuk 
Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. ” -(QS. Al-Ahzab: 56)- 
bagaimanakah cara kami bershalawat kepadamu? Maka beliau diam sejenak^ 
(yakni Rasulullah diam sejenak, dan dalam riwayat Ahmad dan Muslim 849 
ditambahkan, ‘Hingga kami berharap andaikan saja ia tidak bertanya) 
lalu bersabda, “Ucapkanlah, “Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada 
Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau 
melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim, dan berkahilah Muhammad 
danjuga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engk.au memberkahi keluarga 
Ibrahim di alam ini, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji. ” 

Makna Al-Hamid adalah, “Sesungguhnya Engkau terpuji dengan segala 
pujian yang sesuai dengan keagungan-Mu.” Ucapan ini adalah alasan untuk 
meminta shalawat, yakni karena Engkau terpujt, dan wujud hal itu ialah 
limpahan pertolongan, tambahan berkah atas nabi-Mu yang telah 
mendekatkan diri kepada-Mu dengan melaksanakan tugas utamanya dari- 
Mu berupa risalah. 

Bisa juga ia bermakna, “Sesungguhnya Engkau memuji apa yang 
berhak untuk dipuji, dan Muhammad adalah hamba yang paling berhak 
untuk mendapatkan pujian dari-Mu, dan berhak untuk dikabulkan bagi 
orang yang mendoakan untuknya beserta keluarganya, dan inilah makna 
yang lebih cocok dalam posisi ini, Majiid (Maha Mulia) mengandung 
penguatan makna mulia, karena Al-Majdu berarti kemuhaan. 

Ibnu Khuzaimah menambahkan, “Maka bagaimanakah kami 
bershalawat kepadamu ketika kami bershalawat kepadamu di dalam 

848 Shahih Ibrtu Khu^aimah ( 1/351) 

849 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/273-274) dan Muslim (405) 



<^SjTAB jĔ)HALAT $ 515 


shalat?” Tambahan ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, Ad- 
Daraquthni, Al-Hakim, Abu Hatim di dalam Shahih Abu Hatim dan Ibnu 
Khuzaimah di dalam Shahih Ibnu Khu^aimahS 50 

Hadits tentang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu 
Alaihi wa Satlam diriwayatkan oleh Al-Bukhari bersama Mushm dari Ka’ab 
bin Ujrah, juga dari Abu Humaid As-Sa’idi. Oleh Al-Bukhari sendiri dari 
Abu Said. Oleh An-Nasa‘i dari Thalhah. Oleh At-Thabrani dari Sahl bin 
Sa’d. Oleh Ahmad dan An-Nasa‘i dari Zaid bin Kharijah. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini dalil atas wajibnya membaca shalawat kepada Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam shalat, berdasarkan 
zhahir hadits di atas, yakni sabda behau, “Ucapkanlah”, inilah pendapat 
beberapa ulama salaf, beberapa imam, As-Syafi’i dan Ishaq, dalilnya adalah 
hadits ini dan beberapa tambahan yang telah diyakini kesahihannya. 

Hadits di atas sekaligus mengisyaratkan wajibnya membaca shalawat 
kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, inilah 
pendapat Al-Hadi, Al-Qasim dan Ahmad bin Hambal. Tentunya pendapat 
yang mewajibkan shalawat kepada Nabi Muhammad berdasarkan 
wajibnya shalawat kepada keluarganya adalah pendapat yang logis juga, 
karena isi perintahnya sama, sedangkan apa yang dikatakan oleh An- 
Nawawi tentang ijma’ ulama yang mengatakan bahwa hukum membaca 
shalawat kepada kaluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam 
adalah mandub, tidak benar. 

Bahkan kami berpendapat bahwa shalawat kepada Nabi Muhammad 
tidak sempurna kecuali jika orang tersebut menyebut keluarga Nabi 
Muhammad juga, karena hadits ini adalah jawaban atas pertanyaan, 
“Bagaimana kami membaca shalawat kepadamu?” lalu Rasulullah 
menjawab pertanyaan tersebut dengan tatacara bershalawat kepadanya 
yaitu dengan membaca shalawat kepadanya lalu kepada keluarganya, 
dengan begitu orang yang membaca shalawat tanpa menyebut keluarga 
Rasulullah maka shalawatnya tidak benar, karena ia tidak melakukannya 
sesuai dengan ajaran Rasulullah. 

Begitu pula kelengkapan shalawat yang diajarkan Rasulullah yaitu 
bacaan, r- <’ hingga akhirnya, harus dibaca juga, karena ia termasuk 

cara yang beliau perintahkan. 

Dan orang yang memisah-misahkan bacaan di atas lalu berkata bahwa 
sebagiannya wajib dan sebagian yang lain sunnah tidak berdasarkan dalil apapun. 

850 Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (1 /354-355), Abu Hatim, Ibnu Hibban di 

dalam Shahihnya (5/289) Al-Hakim (1/401) dan Ibnu Khuzaimah (1/351) 



516 $ $UBULUS-SALAM JihdPertama 

\ 

Sedangkan argumen yang disampaikan oleh Al-Mahdi, di dalam Al- 
P>ahr, yang mengatakan bahwa shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad 
Shallallahu AJaihi wa Sallam hukumnya sunnah diqiyaskan kepada adzan, 
yang mana keluatga Nabi Muhammad Shailallahu jJlaihi wa Sallam tidak 
disebut disana. Argumen ini lemah, karena adanya kaidah yang 
menyebutkan, “Tidak berlaku qiyas dengan adanya nash.” Begitu pula keluarga 
beliau tidak disebutkan di dalam azan, tidak disunnahkan apalagi 
diwajibkan. Selain itu karena di dalam adzan tidak terdapat doa untuk 
RasuluUah, yang ada hanya syahadat —kesaksian- bahwa ia adalah utusan 
Allah, sedangkan kesaksian bahwa mereka adalah keluarga Rasulullah 
bukan ibadah. 

Berdasarkan keadaan ini, maka penghapusan shalawat kepada keluarga 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam beberapa kitab hadits 
merupakan hal yang tidak selayaknya terjadi. 

Saya pernah ditanya tentang bacaan shalawat kepada keluarga Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka saya jawab bahwa hal itu 
benar adanya di kalangan ahh hadits tanpa sedikitpun keraguan, dan 
mereka adalah para perawi hadits ini. Bisa jadi mereka menghilangkannya 
dari dalam tuhsan mereka karena untuk mehndungi diri -taqiyyah-, karena 
pada zaman Daulah Umawiyah ada orang-orang yang tidak suka bila 
keluarga RasuluUah disebut. Kemudian hal ini berlanjut dalam masa-masa 
seianjutnya karena orang-orang mengikuti para pendahulunya, jika tidak 
demikian maka tidak ada alasan untuk menghilangkannya. Jawaban ini 
telah saya jelaskan di dalam catatan pinggir kitab Syarh Al-’Umdah dengan 
panjang lebar. 

Siapakah mereka yang termasuk dari keluarga Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallami Ada beberapa pendapat, dan yang paling benar bahwa 
mereka adalah yang tidak boleh menerima zakat. Menurut tafsiran Zaid 
bin Arqam yang tentunya karena ia adalah seorang shahabat RasuluUah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka ia lebih mengetahui maksud perkataan 
Rasulullah. Dan tafsir adalah salah satu bentuk penjelasan untuk kata- 
kata yang kurang jelas dan mengandung banyak arti. Zaid menafsirinya 
bahwa mereka ialah keluarga AU, keluarga Ja’far, keluarga Uqail dan 
keluarga Al-Abbas. 

Jika ada yang berkata, “Ungkapan, c ... ketika kami bershalawat 
kepadamu di dalam shalat?’ Bisa bermaksud jika kami ingin 
mendoakanmu di dalam doa kami, dengan begitu hadits tersebut tidak 
menunjukkan wajibnya membaca shalawat kepada Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. ” 


^^(jTAB0HALAT $ 517 


Jawaban atas ucapan tersebut ada dua macam: 

1. Yang segera terpikirkan, jika ada seorang shahabat menyebutkan kata 

shalat atau shalawat adalah dalam terminologi syariat bukan dalam 
arti etimologi kamus, dan makna yang biasa dipakai lebih diutamakan 
dari pada makna asli jika kata tersebut memungkinkan 
dimaksudkannya kedua makna tersebut. 

2. Doa telah disebutkan dengan jelas bahwa ia wajib di baca di akhir 
shalat, sedangkan bacaan shalawat tersebut dibaca sebelumnya 
berdasarkan hadits Fudhalah. Dengan begitu, jelaslah bahwa membaca 
shalawat hukumnya wajib dan ia dibaca sebelum berdoa, yang wajib 
dilakukan pada akhir shalat. 


a_JL p Jiil JJlS : Jti «up <uit Oji> ^jpj . X ^ ^ 

^it ^_gJi3t :Jjij ,pjf j* lit :>^j 

O /O / V / < 

so X «. m ^o.o ✓ °«»ti l *'' 0 x ' t *'” 0 | ♦ * f 

t—4 —c_jIup j* i-Jj ijp-t 

/ / / /• / ✓ / / / 

s_;ijj . 4 ^ .jilr!ut p^iit ;& > >3 oiiJij 

f i o o ^ f 1°** 

• t J^-t ti} 


299. D<?n Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “]ika salah seorang dari kalian 
membaca tasyahud maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari 
empat perkara, hendakla ia mengucap, “Ya Allah, sesungguhnya saya 
berlindung kepada-Mu dari agab Jahannam, dari a^ab kubur, dari 
fitnah kehidupan maupun kematian dan dari kejahatan fitnah Al-Masih 
Ad-Dajjal.” (Muttafaq Alaih) 851 Di dalam riwayat Muslim 
disebutkan, “Jika salah seorang dari kalian telah selesai membaca 
tasayahud akhir....” 


Penjelasan Kalimat 

Tasyahud yang dimaksud dalam hadits pertama adalah tasyahud awal 
dan akhir. Dan dalam riwayat Muslim membatasi keumuman pemahaman 
riwayat yang pertama, dan menjelaskan bahwa doa memohon 
perlindungan tersebut dibaca setelah selesai dari tasyahud terakhir. 
Kemudian penggunaan kata ‘fa' ‘ yang berarti segera, menunjukkan bahwa 
doa ini dibaca sebelum membaca doa pilihan orang yang sedang 
mengerjakan shalat tersebut. 


851 (cJj**') Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1377) dan Mushm (588) 



518 $ JjĔuBULUS-SALAM JMPertama 

Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dalil atas wajibnya memohon perlindungan 
kepada Allah dari empat perkara tersebut, dan inilah mazhab Ad- 
Dzahiriyah, Ibnu Hazm yang merupakan salah seorang dari mereka 
berkata, “Doa tersebut wajib dibaca pada tasyahud pertama juga.” 
Berdasarkan mutlaknya hadits Al-Bukhari dan Muslim, serta karena 
Thawus memerintahkan putranya untuk mengulangi shalatnya saat ia tidak 
membaca doa tersebut, hal itu bisa ditarik kesimpulan bahwa ia 
menganggap batal shalat seseorang yang tidak membaca doa ini. 
Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah mandub. 

Hadits tersebut juga mengisyaratkan adanya adzab kubur. Sedangkan 
yang dimaksud dengan fitnah kehidupan ialah segala yang dialami oleh 
manusia selama hidupnya, seperti tergoda oleh dunia, nafsu syahwat, 
kebodohan. Dan yang paling buruk ialah masalah su’ul khatimah. 
Sedangkan dari fitnah kematian ada yang mengatakan bahwa maksudnya 
ialah ujian saat kematian, dan mungkin juga bahwa yang dimaksud ialah 
adzab kubur. Dan ada yang mengatakan bahwa maksudnya ialah 
pertanyaan —kubur- saat sedang kebingungan. 

Al-Bukhari telah meriwayatkan, “Sesungguhnya kahan akan diuji di 
dalam kubur kahan, serupa atau seperti fitnah —ujian- Ad-Dajjal.” 852 Hal 
ini bukan pengulangan penyebutan adzab kubur, karena ia adalah bagian 
dari fitnah tersebut. 

Sabda behau, “ Fitnah Ad-Dajjat\ diterangkan oleh para ulama bahwa 
kata fitnah secara etimologi berarti ujian dan cobaan, dan kadang 
bermakna pembunuhan, pembakaran, tuduhan dan lain sebagainya. Ada 
juga yang mengatakan bahwa maknanya ialah ujian yang menimpa dan 
kita tidak bisa bersabar atas ujian tersebut. 

Kata Al-Masih bermakna Ad-Dajjal atau Nabi Isa Alaihissalam. Namun 
jika yang dimaksud ialah Ad-Dajjal, maka kata Ad-Dajjal harus disebutkan 
di belakangnya. Disebut al-Masih —dari kata masaha yang berarti 
mengusap- karena ia menyapu bumi. Atau karena salah satu matanya 
terhapus atau buta. 

Sedangkan Nabi Isa Alaihissalam disebut juga sebagai Al-Masih, karena 
ia dilahirkan dalam keadaan terlumuri minyak. Atau karena Nabi Zakaria 
Alaibissalam telah mengusapnya. Atau karena tidaklah ia mengusap 
seseorang yang sedang menderita sakit kecuali pasti orang tersebut akan 
sembuh. Pengarang Al-Qamus menjelaskan bahwa alasan penamaan ini 
mencapai lima puluh pendapat. 


852 (C•'*"*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (86) 



*=z/£itab <£halat 0 519 


aSi! l£> AiJl J y*J JlS AjI <UP aSj! J J •‘^ ' ' 

' ' ' ~ s s a ~ s 

Jl :°J :JS5 njy£= J «&* JJ* :J^j 4* 

>l_i cJf VI u/i]l >l; VJ di ^ cJJk 

ofx 1* i ^ ^ J*S ♦. y ' ?f | ^i 0 ^ 0 ^. 0 0 !!/ .0 / 

.‘Ulp jjJt*J! C-J! dJb! -IAiP jj/ ®jJl*-* 


300. D^ri Bakar As-Sbiddicj Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia 
berkata, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam, ‘Ajarilah 
saja satu doa, untuk saya baca di dalam shalatku, beliau bersabda, 
“Ucapkan, ‘YaAllah, sesungguhnja saja telah menganiaya diriku dengan 
sangat aniaja, dan tidak ada jang bisa mengampuni dosa-dosa selain 
Engkau, maka ampunilah dosa-dosaku, dengan ampunan dari-Mu, dan 
rahmatilah saja sesungguhnja Engkau Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. ” (Muttafaq Alaih) 853 


Penjelasan Kalimat 

“Dari Abu Bakar As-Shiddiq Radhijallahu Anhu, ia berkata kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam, “Ajarilah saja satu doa, untuk saja 
baca di dalam shalatku. ” Beliau bersabda, Ucapkan, ‘Ya Allah, sesungguhnja 
saja telah menganiaya diriku dengan sangat aniaya (kata-kata Katsiran -banyak- 
ada yang meriwayatkannya Kabiiran — besar- sehingga boleh dipakai salah 
satu dari keduanya, namun tidak boleh dipakai keduanya, karena tidak 
ada yang meriwayatkan keduanya bersamaan) dan tidak ada jang bisa 
mengampuni dosa-dosa selain Engkau (merupakan bentuk kesaksian atas 
keesaan Allah) maka ampunilah dosa-dosaku (permohonan ampunan dari- 
Nya) dengan ampunan dari-Mu (kata-kata maghjirah disebutkan dalam bentuk 
nakirah untuk menujukkan keagungannya) dari-Mu (maka hal itu 
menambah keagungannya) dan rahmatilah saya sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun lagi Maha Penjayang (ucapan ini adalah tawassul dengan sifat 
Maha Pengampun dan Maha penyanyang untuk mendapatkan ampunan 
dan rahmatnya).” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya berdoa secara umum di dalam 
shalat, tanpa menjelaskan saatnya, yang salah satu waktunya ialah setelah 
membaca tasyahud, lalu shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi 


853 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (834) dan Muslim (2705) 


520 $ (SuBULUS-SALAM JilidPertama 


u>a Sallam lalu memohon perlindungan dari empat perkara di atas, berdasarkan 
sabda bebau, “Kemudiati hendaklah ia memilih doajang ia kehendaki.” 

Pengakuan telah menganiaya dirinya sendiri adalah sebuah pengakuan 
bahwa manusia tidak lepas dari hal tersebut seperti melanggar larangan 
Allah atau tidak sempurna dalam melaksanakan perintah-Nya. 

Hadits tersebut juga mencontohkan tawassul dengan nama-nama 
Allah untuk memohon suatu kebaikan atau berhndung dari keburukan, 
dan yang dilakukan dengan menggunakan semua sifat yang sesuai dengan 
permohonannya, seperti sifat Al-Ghafuur Ar-SSahiim untuk memohon 
ampunan, seperti dalam firman Allah Ta’ala, 



“Beri re^ekilah kami , dan TLngkaulah Pemberi re^eki Yang Paling Utama. 
(QS. Al-Ma'idah: 114) untuk meminta rezeki. Al-Qur'an dan hadits- 
hadits Nabi Muhammad Shallallahu /Uaihi n>a Sallam telah memberikan 


banyak contoh untuk masalah tersebut. 

Hadits ini menganjurkan untuk meminta pelajaran dari orang yang 
lebih pandai, khususnya dalam masalah doa-doa yang merupakan Jawami’ 
Al-kalim —doa yang simpel namun mengandung makna yang luas-. 

Ketahuilah, bahwa ada juga doa-doa lain yang dibaca setelah tasyahud 
dengan lafazh yang lain: 

An-Nasa‘i meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam setelah tasyahud membaca doa. 





“Sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk 
adalah petunjuk Muhammad. ’ 854 

Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajari mereka doa setelah tasyahud, 


'pL \SM } oii jji JA j* 

I—*j J JJ^' Jl (j■* 

lIp c-Jj lJU jSj ll*-ljjlj ^ lli Ujl-lj 

/ / ' ' ' ' ' 


✓ / 


✓ // / / 


854 (£^0 Shahih An-Nasa‘i ( 1310 ) 


<=^/Citab jShalat $ 521 


‘Ya Allah, satukanlah hati kami di atas kebaikan, perbaikilah hubungan di 
antara kami, tunjukilah kami jalanjalan keselamatan, selamatkanlah kami 
dari kegelapan menuju kepada cahaya, jauhkanlah kami dari kekejian baik 
yang nampak maupunyang tidak nampak, berkahilah kami pada pendengaran 
kami, penglihatan kami, hati kami, istri-istri kami, anak keturunan kami, 
berilah kami taubat karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Taubat dan 
Maha Penyayang, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat- 
Mu, memuji-Mu dengannya, menerimanya dengan ridha, dan sempurnakanlah 
niktnat tersebut untuk kami. ” (HR. Abu Dawud) 855 
Abu Dawud juga meriwayatkan dari beberapa orang shahabat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam , “Bahwasanya behau bersabda 
kepada seseorang, “Apa yang kamu ucapkan di dalam shalat?” Orang 
tersebut menjawab, “Saya membaca tasyahud lalu aku membaca, 


.jiA y ii ijiij jSJi iutf j\ ‘jj\ 


‘Ya Allah, sesungguhnya saya memohon surga kepada-Mu dan berlindung 
kepada-Mu dari neraka. ” Karena saya tidak bisa menirukan gumananmu - 
doa dengan suara lirih-, dan tidak juga gumanan Muadz.’ Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sekitar masalah itulah saya dan Muade^ 
berguman. Maka hadits ini menjelaskan bahwasanya seseorang boleh 
berdoa dengan lafazh apapun, baik doa tersebut ma'tsur atau tidak. 


k i-A~jj r : g _ll :<cgjy’pj 'odi fLj dp 

yt i\jj /J\ rjj a L-jj ‘JJi jj ,Jii r/j 

/ " // / 


301. Dari Wa‘il bin Hujr Radhiyallahu Anhu, “Bahwasanya ia mendirikan 
shalat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu 
beliau mengucap salam ke arah kanan, “Assalamu’alaikum 
warahmatullahi wa barakatuh” -semoga keselamatan bagi kalian, beserta 
rahmat dan berkah Allah- dan mengucap salam ke arah kiri, 
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh” -semoga 


8 ” DhaijAbu Dawud (969) 

856 Shahih Abu Dawud (792) 



522 $ Jt^UBULUS-SALAM JilidPertama 


keselamatan bagi kalian, beserta rahmat dan berkah Allah-. (HR. 
Abu Dawud dengan sanad shahih) 857 

Tafsif Hadits 

Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud dari Alqamah bin Wa il dari 
ayahnya, di dalam At-Talkhish Ibnu Hajar menisbahkan hadits tersebut 
kepada Abdul Jabbar bin Wa‘il, kemudian ia berkata, “Abdul Jabbar tidak 
mendengar hadits dari ayahnya.” Sehingga ia menganggap hadits ini 
munqathi\ namun di sini ia mengatakan bahwa hadits ini shahih. Maka 
kemudian kami meneliti kembah Sunan Abu Dawud dan ternyata kami 
dapati bahwa Abu Dawud menisbahkan hadits ini kepada Alqamah, dan 
telah jelas bahwa Alqamah mendengar hadits dari ayahnya, maka hadits 
ini selamat dari cacat munqathi\ sehingga anggapan bahwa hadits ini shahih 
dalam buku ini lebih benar, walaupun hal ltu bertentangan dengan 
penjelasan di dalam At-Talkhish. 

Hadits tentang mengucap dua kah salam ini telah diriwayatkan oleh 
. hma belas orang shahabat Rasulullah dengan hadits yang berbeda-beda, 
ada yang shahih, ada yang hasan, ada yang dhaif dan ada yang matruk, 
dan semuanya tanpa tambahan ‘Wa barakatuh ’ kecuali dalam riwayat Wa il 
ini, serta dalam riwayat Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
dan Ibnu Hibban. 858 Dan jika riwayat Wa'il ini shahth, maka tambahan 
‘Wa barakatuh’ tersebut harus diterima karena ia tambahan yang benar. 
Sedangkan ketiadaannya di dalam riwayat-riwayat yang lain tidak 
menunjukkan bahwa tambahan itu tidak ada. 

Penyarah buku mengatakan bahwa ta belum pernah mengetahui 
seorangpun yang mewajibkan tambahan ‘Wa barakatuh’, hanya saja tmam 
Yahya berkata, “Boleh ditambah ‘Wa barakaatuhu wa ridhwaanuhu wa 
karaamatuhu’ karena tambahan itu adalah tambahan kebaikan.” Padahal 
Anda telah mengetahui bahwa tambahan yang berdasarkan kepada hadits 
hanya ‘Wa barakatuh’ saja, dan hadits tersebut adalah hadits shahih, dan 
tidak ada alasan untuk tidak mengatakan tambahan tersebut, demikian 
pula pendapat As-Sarakhsyi, Al-Imam dan Ar-Ruyani di dalam Al-TUlyah. 

Sedangkan ungkapan Ibnu As-Shalah yang mengatakan bahwa 
tambahan itu tidak benar cukup membuat terkejut Ibnu Hajar, lalu ia 
berkata, “Tambahan itu jelas ada di dalam riwayat Ibnu Hibban di dalam 
Shahih Ibnu Hibban, dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.” Ibnu 
Hajar berkata, “Hanya saja Ibnu Ruslan menyampaikan di dalam Syarh 


857 <&~) ShahihAbu Dawud (997) 
»58 Shahih Ibnu Majah (924) 







- 6 = ^Cttab jShalat $ 523 


As-Sunan bahwa tambahan itu tidak terdapat di dalam riwayat Ibnu Majah.” 

Saya telah meneliti kembali Sunan Ibnu Majah dalam cetakan yang sah 
dan ternyata kami mendapati tambahan tersebut di sana dengan lafazh, 
‘Bab Tasliim’. Muhammad bin Abdillah bin Numair memberitahu kami 
bahwa Umar bin Ubaid memberitahunya dari Abu Ishaq dari Abul 
Akhwash dari Abdullah, ‘Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kirinya, hingga 
terlihat warna putih pipinya, “Assalaamu’alaikum warahmatullahi wa 
barakaatuhu.” 

Di dalam Talqih Al-Afkar Takhrij Al-Ad^kar, ketika An-Nawawi 
mengatakan bahwa tambahan ‘Wa barakaatuhu’ adalah riwayat tunggal, 
Ibnu Hajar menyebutkan berbagai jalur riwayat yang menyebutkan 
tambahan tersebut untuk membantah ungkapan An-Nawawi di atas. 

Jika telah jelas bahwa membaca dua salam adalah bagian dari cara 
shalat Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau telah bersabda, 
“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mendirikan shalat. ’® 59 Dan 
ada hadits yang berbunyi, ‘Tembukaannya adalah takbir, dan penutupnya 
adalah salam. ’ m ' Yang telah diriwayatkan orang perawi-perawi Sunan 
dengan sanad shahih, maka mengucap salam hukumnya wajib. 

Al-Hadawiyah dan As-Syafi’i mewajibkannya, An-Nawawi 
mengatakan bahwa itu adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan 
shahabat, tabi’in dan orang-orang setelah mereka. 

Menurut Al-Hanafiyah dan beberapa orang yang lainnya, hukum 
mengucapkan salam adalah sunnah, berdasarkan hadits Ibnu Umar, 






‘Jika imam telah mengangkat kepalanya dari sujud lalu duduk, kemudian ia 
berhadats sebelum mengucap salam maka shalatnya telah sempurna. ’® 61 Mereka 
berpendapat bahwa salam bukan rukun yang wajib, kalau ia wajib pasti 
diminta untuk mengulang shalatnya dan disitu Rasulullah tidak 
memerintahkannya untuk mengucapkan salam. 

Saya jawab pendapat di atas adalah, bahwa hadits Ibnu Umar di atas 
adalah dhaif berdasarkan kesepakatan para penghafal hadits, karena hadits 
tersebut telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang kemudian ia 
mengomentarinya, “Hadits ini sanadnya tidak kuat, sanadnya mudhtharib.” 


859 Telah ditakhrij sebelumnya. 

860 Shahih Al-Jami’( 5885) 

861 DhaijAbu Dawud (617) 




524 0 j£$UBULUS-SALAM JiltdPertama 

Sedangkan hadits Al-Musii' shalatahu tidak menutupi kewajiban salam 
ini, karena kewajiban ini tambahan yang datang melalui jalur yang benar. 

Lalu berargumen dengan ayat, “R ukulah kamu, sujudlah kamu” (QS. 
Al-Hajj: 77) bahwa salam tidak wajib adalah argumen yang tidak 
sempurna, karena ayat ini bersifat global, yang kemudian dijelaskan oleh 
perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, jika seandainya hanya 
mengamalkan ayat tersebut tentulah membaca Al-Qur an dan rukun yang 
lainnya juga tidak wajib. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menujukkan wajibnya mengucapkan salam ke arah kanan 
dan ke arah kiri, dan inilah pendapat Al-Hadawiyah dan beberapa jamaah. 
Sedangkan As-Syafi’i berpendapat bahwa yang wajib adalah salam pertama 
sedangkan salam kedua adalah sunnah. An-Nawawi berkata, “Seluruh 
ulama mu’tabar berijma’ bahwa tidak wajib kecuali satu salam saja, jika 
ia mengucapkan satu salam maka sebaiknya ia mengucapkannya ke arah 
depan dan jika ia mengucapkan dua salam maka sebaiknya ia 
mengucapkan salam pertama ke arah kanan dan salam kedua ke arah 
kiri.” 

Dalil yang dijadikan hujjah As-Syafi’i adalah hadits Aisyah Kadhijallahu 
Anha, “Bahwasanya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan 
shalat witir sebanyak sembilan rakaat beliau tidak duduk kecuali pada rakaat 
ke delapan, kemudian beliau membaca tahmid, berdyikir kepada-Nja dan berdoa, 
lalu berdiri tanpa mengucap salam, kemudian mengerjakan rakaatjang kesembilan, 
lalu duduk berdyikir kepada Allah dan berdoa kepada-Nja, kemudian 
mengucapkan salam satu kali.” (HR. Ibnu Hibban) 862 Dengan sanad 
memenuhi kriteria Shahih Muslim. 

Jawaban atas pendapat ini ialah bahwa hadits tersebut tidak 
bertentangan dengan hadits dua salam, karena hadits dua salam adalah 
tambahan benar yang harus diterima. 

Imam Mahk mengatakan bahwa yang disunnahkan hanya satu salam, 
namun Ibnu Abdul Barr telah menjelaskan kelemahan hadits-hadits yang 
menjadi dalil pendapat ini. 

Al-Malikiyah menjadikan perbuatan penduduk Madinah sebagai 
argumen untuk mendukung pendapat mereka yang mengatakan bahwa 
satu salam sudah cukup, karena itu adalah cara yang telah diwarisi oleh 
penduduk Madinah dari para pendahulu mereka secara turun temurun. 
Jawaban atas argumen ini ialah para ahh ushul fikih telah bersepakat dalam 
satu pendapat bahwa perbuatan penduduk Madinah bukan dalil. 


862 Shahih Ibnu Hibban (6/195) 


<^/(jtab <£halat $ 525 


Ungkapan perawi, “ke arah kanan dan ke arah kiri” maksudnya bahwa 
ia menoleh ke arah kanan dan kiri hingga warna putih pipinya terlihat, 
sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Sa’d, “Saya melihat Rasulullah 
Shallallahu Silaiht wa Sallam mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah 
kiri, hingga seakan-akan saja melihat hamparan pipinya. ” Dalam riwayat lain 
disebutkan, “hingga saja melihat warna putih pipinja. ” (HR. Muslim dan 
An-Nasa'i) 




j j> oir yi jf CJs. J s>Ji »r * y 

dJ-LJl 4J aJ jjj jLm a-U-j aUI Jl V JS"” yj 

% bJU' uj jib ^ J4ii yj tjs, jr J3 

' ' * * ~ 

.44 jĕ » .fjJi jjb !bJi b JJ; % jjjj bj 


302. Dari Al-Mughirah bin Sju’bah, “Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 
A.laihi wa Sallam pada setiap akhir shalat wajib membaca, “Tiada 
ilah selain Allah jang Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nja, semua 
kerajaan adalah milik-Nja dan semua pujian adalah milik-Nja, dan 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Ya Allah, sungguh tidak ada 
jang bisa menolak apa jang Engkau berikan dan tidak ada jang bisa 
membenkan apajang Engkau tahan, dan sungguh tidak berman/aat di 
hadapan-Mu segala kekajaan bagipemiliknya.” (Muttafaq Alaih) 863 


Penjelasan Kalimat 

‘Dart Al-Mughirah bin Sju’bah, “Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pada setiap akhir (kata-kata al-dubur di dalam Al-Qaamuus 
dijelaskan bahwa artinya adalah lawan al-cjubul —depan-, sedangkan dubur 
setiap sesuatu ialah dibelakangnya tepat atau pada ujung akhirnya, dan 
kadang kata-kata al-dubur dibaca al-dabar yang artinya shalat pada akhir 
waktunya atau al-dabru dan tidak dibaca al-dubur jYa yang dimaksud adalah 
arti kedua ini, jika terjadi itu adalah kesalahan) shalat wajib membaca, Tiada 
ilah selain Allah jang Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nja, semua kerajaan 
adalah milik-Nja dan semua pujian adalah milik-Nja, dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu, Ya Allah, sungguh tidak ada jang bisa menolak apa jang 
Engkau berikan dan tidak ada jang bisa memberikan apa jang Engkau tahan 
(di dalam riwayat Abdun bin Hamid disebutkan tambahan, "UAj UJ IjTj' 

863 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (844) dan Mushm (593) 



526 $ jSuBULUS-SA LAM JilidPertama 


“dan tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Engkau putuskan. ) 
dan sungguh tidak hermanjaat di hada P an-Mu segala kekayaan bagi pemihknya. 

At-Thabrani berdasarkan riwayatnya dari Al-Mughirah dan jalur lain 
menambahkan setelah bacaan lahul mulku wa lahul hamdu, 


°u ' * *' \l S " " 1' *- 


“Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha hidup dan tidak mati, di 
tangan-Nya segala kebaikan. mA Perawi-perawi tambahan mi tsiqah. Hadits 
serupa dinwayatkan oleh Al-Bazzar dan Abdurrahman bm Au£ dengan sanad 
shahih, namun ada tambahan lafazh, Jika berada dipagi maupun di sore han....” 

Makna sabda behau, “Sungguh tidak adayang btsa menolak apayangEngkau 
berikan” yakni, jika Allah telah memutuskan untuk memberikan rezeki atau 
yang lainnya, maka tidak ada siapapun yang bisa menolaknya. 

Makna sabda beliau, “dan tidak adayang bisa memberikan apayang Engkau 


tahan”yakni, jika Allah telah memutuskan untuk tidak memberikan sesuatu 
kepada seseorang, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikannya. 

Arti kata al-Jadd sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bukhan ialah 
kekayaan atau segala yang dimihki, makna sabda beliau di atas bahwa 
kekayaan duniawi seseorang, baik berupa harta, anak, kebesaran dan 
kekuasaan tidak akan bisa memberinya manfaat atau menolongnya, 
sesungguhnya yang bisa menolongnya hanya karuma dan rahmat-Mu saja. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dalil bahwa doa ini hukumnya mustahab untuk 
dibaca setelah menunaikan shalat, karena ia mengandung makna 
mentauhidkan Allah, mengembalikan segala perkara kepada-Nya, begitu 
pula segala pemberian maupun sebaliknya dan segala kesempurnaan 
kekuasaan adalah milik-Nya. 


h jO* &\ y & J J - r ' r 

J dJb 1 J Ji : i&>\ '7 

' ' ' ' ' * _ /. 




864 Musnad Abdun bin Hamid (391) 

865 Al-Mujam Al-Kabir (20/392) 







<=^£itab$halat $ 527 


303. Dari Sa’d bin A.bi Waqqash Kadhiyallahu Anhu, “Bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memohon perlindungan 
dannya pada setiap akhir shalat, “Ya Allah, sesungguhnya saya 
berlindung kepada-Mu dari sijat bakhil, dan saya berlindung kepada- 
Mu dari sifat pengecut, dan saya berlindung kepada-Mu dari 
dikembalikan kepada umuryang hina, dan saya berlindung kepada-Mu 
fitnah duma dan saya berlindung kepada-Mu dari agab kubur. ” (HR. 
Al-Bukhari) 866 

Tafsir Hadits 

Sabda beliau, ‘ dubur as-shalat’ -setiap akhir shalat- bisa berarti dua 
kemungkinan: 

Vertama\ Doa tersebut dibaca di dalam shalat tersebut sebelum 
mengucap salam, karena kata dubur adalah bagian dari sesuatu, seperti 
dubur al-hayawan maka bermakna salah satu organ bagian dannya. 

Kedua; Doa tersebut dibaca setelah salam, dan inilah makna yang lebih 
mungkin. Sedangkan lafazh shalat jika tidak diberi embel-embel tambahan 
maka yang dimaksud ialah shalat wajib. 

Meminta perlindungan dari sifat bakhil banyak disebutkan dalam 
berbagai hadits, yang dimaksud dengan bakhil ialah tidak mau 
mengeluarkan harta yang seharusnya ia keluarkan berdasarkan hukum 
syariat, atau berdasarkan adat. 

Sifat pengecut ialah gentar menghadapi sesuatu dan tidak segera 
bereaksi, atau bisa juga dipahami bahwa ia tidak bersegera untuk maju 
berjihad saat jihad hukumnya wajib, atau tidak bersegera untuk menyeru 
kepada kebaikan dan mencegah dan kemungkaran dan lain sebagainya. 

Maksud dikembalikan kepada umur yang hina ialah hidup hingga 
mencapai umur tua renta dan pikun, sehingga kondisinya kembah seperti 
bayi, dengan kerangka tubuh yang lemah, akal yang kurang dan 
pemahaman yang dangkal. 

Maksud fitnah dunia ialah godaan dari nafsu syahwat dunia dan 
keindahannya, sehingga melupakan kewajiban dan tujuan penciptaan 
manusia yaitu untuk beribadah kepada yang menciptakannya, dan inilah 
yang dimaksud di dalam firman-Nya, “ Sesungguhnya hartamu dan anak- 
anakmu hanyalah cobaan (bagimu).” (QS. At-Taghabun: 15) Sedangkan 
masalah azab kubur telah kami bahas terdahulu. 


866 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2822) 



528 0 jg)UBULUS-SALAM JilidPertama 


4 * jk j ^ cj*s - r * 1 

^roJt JLiii -.Jiij & ^ 5^ ^ ^> ? ' 'M 

.jij. ;ijj J^' r^' ^ 


304. D«r/ Tsauban Radhiyallahu Anhu berkata, “Jika Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam telah keluar dari shalatnya behau 
beristighjar tiga kali kemudian membaca, “Ya Allah, Engkaulah As- 
Salam, dari-Mu keselamatan, maha suci Engkau yang memiliki 
keagungan dan kemuliaan. ” (HR. Muslim). 


Penjelasan Kalimat 

“Dari Tsauban Madhiyallahu Anhu berkata, ‘Jika Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam telah keluar dan shalatnya (mengucapkan salam) beliau 
beristigh/ar tiga kali (dengan bacaan ‘Astaghfirullah’, disebutkan di dalam 
Al-Adgkar karangan An-Nawawi, ada yang bertanya kepada Al-Auza t 
yaitu salah seorang perawi hadits ini, “Bagaimanakah bacaan istighfarnya? 
beliau menjawab, “ Astaghjirullah, Astaghjirullah.”) kemudian Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca, Ya Allah, Engkaulah As- 
Salaam, dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkauyang memiliki keagungan dan 

kemuliaan. ” 


Tafsir Hadits 

Istighfar ini mengisyaratkan bahwa seorang hamba ttdak mampu 
melaksanakan kewajiban bertbadah kepada Tuhannya secara sempurna, 
karena pasti ada bisikan-bistkan dan angan-angan yang mengganggu, 
karena itulah dianjurkan beristighfar untuk menutupi kekurangan tersebut. 
Juga dianjurkan untuk mensifati Tuhannya dengan sifat As-Salaam, 
sebagaimana Allah telah mensifati diri-Nya, dan makna sifat tersebut 
adalah bahwa Allah selamat dari segala kekurangan dan cacat, dihhat 
dari tata bahasa Arab, sifat tersebut dalam bentuk mashdar yang fungsinya 

untuk menunjukkan penguatan makna. 

“ Dan-Mu keselamatari’ , yakm dan-Mu kami memohon keselamatan dari 

keburukan dunia dan akhirat. 

“Maha Suci Engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan yakni yang 
memiliki kekayaan yang mutlak dan keutamaan yang sempurna. Ada yang 
mengatakan bahwa maksudnya Dia-lah yang memihki keagungan dan 


867 ( 5 ?w>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (591) 






<=^ClTAB J^HALAT $ 529 


kemuliaan untuk hamba-hamba-Nya yang ikhlas. Sifat ini adalah salah 
satu sifat yang sangat agung, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Biasakanlah membaca, ‘Yaa d\aljalaali wal ikraam’.” ibi 
Saat melewati seseorang yang sedang mengerjakan shalat kemudian 
orang tersebut membaca, ‘ Yaa dyaljalaah wal ikraam ’ Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Doamu telah dikabulkan. ” 


; Jli '^j P &\ Jip ^Jl J aIp &\ 'jpj J\ .V * o 

aUl cJySj J jji <U)I ^jA 


s * / 


V :ajLJI : Jli j . j j tiiiii {jdrSuj U jSj 


4 « 


JjT 'yaj dlkJl 'aIj diUJl a} J a}'jJjjS) 1 1'j^'j Al VI Jl 
.(t-U 4 al Jj -j>*J I -bj Ji* cJlS" jJj oljlia^- <Cyip 

* * S * S S 0 “ 

. dj>ys j I jf :(_$4 jIjj Jj 


305. Hurairah Kadhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barang siapa pada akhir 
setiap shalat membaca tasbih tiga puluh tiga kali, membaca tahmid tiga 
puluh tiga kali dan membaca takbir tiga puluh tiga kali, itulah sembilan 
puluh sembilan. ” Kemudian beliau bersabda, “Genap seratusnja, Yiada 
ilah selain Allah jang Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nja, semua 
kerajaan adalah milik-Nja, semua pujian adalah milik-Nja, dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu” maka dosa-dosanja diampuni 
walaupun sebanjak bilangan buih di lautan. ” (HR. Muslim) 869 
Dalam riwajat lain disebutkan, “Bahwasanja takbir dibaca tiga puluh 
empat kali. ” 

Penjelasan Kalimat 

“Dari Abu Hurairah Kadhijallahu Anhu bahwasanja Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barang siapa pada akhir setiap shalat 
membaca tasbih tiga puluh tiga kali (yakni membaca ‘Subhanallah j membaca 
tahmid tiga puluh tiga kali (yakni membaca ‘Al-HamduliUahj dan membaca 
takbir tiga puluh tiga kali (yakni membaca ‘Allahu Akbar j itulah sembilan 


868 Shahih Al-]ami’{ 1250) 

869 <©?*') Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (597) 


530 $ jSuBULUS-SALAM JtlulPertama 

puluh sembilan (yaitu jumlah asmaul husna), Kemudwn behau bersabda, 
‘Genap seratusnya, Tiada ilah selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu 
bagi-Nya, semua kerajaan adalah mthk-Nya, semua pujian adalah mthk-Nya, 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu” maka dosa-dosanya diampum walaupun 
sebanyak bilangan buih di lautan. 

Dalam tiwayat Muslim yang lainnya disebutkan, ‘Tahwasanya takbir 
dibaca tiga puluh empat kah ” sehingga jumlahnya genap seratus, maka 
seyogyanya kadang-kadang membaca tahlil dan pada kesempatan yang 
lain membaca takbir yang jumlahnya tiga puluh empat untuk 
mengamalkan kedua riwayat tersebut. Sedangkan membaca keduanya 
secara bersamaan -sebagaimana yang dikatakan oleh pensyarah dan juga 
yang lain-, maka hal ltu seyogyanya tidak dilakukan karena ttdak a a 
riwayat yang mendukungnya, dan jumlahnya akan melebthi seratus. 


Tafsir Hadits . 

Hadits ini didasari oleh satu kisah, “Bahwasanya orang-orang miskm 
dari golongan muhajirin mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
seraya berkata, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi menuju 
derajat yang lebih tinggi dan kemkmatan yang abadi?” Maka beltau 
menjawab, “Apa yang kalian maksud?” Mereka berkata, “Mere a 
mendirikan shalat seperti kami, mereka berpuasa sepertt kamt, mereka 
bersedekah namun kami tidak bisa bersedekah, mereka membebaskan - 
hamba sahaya- namun kami tidak bisa melakukannya.” Maka Rasulu a 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 


Yj jrjjs y «, o jjSj 'bjy 


0Jii 


“Maukah kahan aku ajari sesuatu untuk mengejar orang-orang yang telah 
mendahului kalian dan kalian bisa melampaui orang-orang setelah kahan, 
dan tidak ada orangyang lebth batk dan kahan kecuah orangyang melakukan 
apayang kalian lakukan?” Mereka menjawab, ‘Tentu, wahat Kasulullah. 
Beliau bersabda, “Kalian bertasbih kepada Allah. ” 

Sedangkan cara membaca tasbih, tahmid dan takbir tersebut telah kanu 
sebutkan di atas, namun ada yang mengatakan bahwa caranya dengan 
membaca ‘Subhanallahi wal hamdulillahi wallahu akbar’ tiga puluh tiga kah. 






<=^JTAB J^HALAT $ 531 


Diriwayatkan dalam Shahih sll-Bukhari dari Abu Hurairah Kadhijallahu 
Anhu, “Kalian membaca tasbih sepuluh kah, membaca tahmid sepuluh 
kah dan membaca takbir sepuluh kali.” 870 Dan ada cara lain sebagaimana 
disebutkan dalam riwayat, ‘%alian membaca tasbih duapuluh lima kali, begitu 
pula dengan tahmid, takbir dan tahlil —seperti di atas- sehingga jumlahnya menjadi 
seratus. ” 871 

Abu Dawud meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, “Bahwasanya setiap 
akhir shalat Rasuluhah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca, 


ii ii v> cJ id isf tp. jr 'yj } ip, 
Apjj tilkl of uf jr L33J4L1 

(A -^Jj tJj jtJI j' Li' JJjj 

blj 0 ClaJl ^ UU J 5 " A iilj JJU LUUJ» ^iU-l 

^ " /■ js " / " / / * / 

oiyajiy, Sii^i i^it Jii jii i^,\j j^i (.1x^3 
# S11 3 / 3)1 ^3 ii i 3 if ai , ^3 


“Yh Allah, 1'uhan kami dan Tuhan segala sesuatu, saya bersaksi bahwa 
Engkau adalah luhan, yang Maha Tunggal tiada sekutu bagi-Mu, Ya Allah, 
Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, saya bersaksi bahwa Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam hamba dan utusan-Mu, Ya Allah, Tuhan kami 
dan I uhan segala sesuatu, saya bersaksi bahwa semua hamba adalah 
bersaudara, Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, jadikanlah 
saya dan keluargaku orang-orangyang ikhlas kepada-Mu setiap saat di dunia 
maupun di akhirat, wahaiyang memiliki keagungan dan kemuliaan dengarkan 
dan kabulkanlah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, yang Maha Besar 
adalah Allah, cahaya seluruh langit dan bumi, Allah Maha besaryang Maha 
Besar, cukuplah Allah bagiku, sebaik-baik penolong, Allah Maha besaryang 
Maha Besar. ” 872 

Abu Dawud meriwayatkan dari Ah Radhiyallahu Anhu, “Bahwasanya 
jika RasuluUah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengucapkan salam dari 
shalat, behau membaca, 


870 (C*p- < ’) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6329) 

871 (c4v/) Shahih An-Nasa‘i (1350) 

872 (v*a*i») DhaijAbu Dawud (1508) 


532 $ jSuBULUS-SALAM JMdPertama 

Uj Jiii-t Cj JyjJ Uj u } LJji t. J >' 

.ci 'Js 'm >jli ^ ^ 

•Y„ yl//oi, ampunilah dcsa-Josaku, baikjanp terdabulu maupun,yang akan 
datane baik jang tersembnnyi, yang terang-terangan maupnn yan g berte 
tbZ, Jan IJa apajan g Engkan leb.b tabn JanpaJa aku En^aujang 
mengamalkan Jan Engkau yan g mengakhrkan UaJa Jah selamL g ■ 

Abu Dawud dan An-N.s.‘i mer.waya.kan dar. Uqbah bm Amir 
“Rasulullah Sballatlahu Alaib, wa Sallam menyuruhku untuk membac 

Muawwidyaat setiap selesa. dari shakb"J 4 setekh sha la, 

Muslim menwayatkan dari Al-Barra , ttanwasany 
Rasulullah Shallallahu Alaihi u>a Sallam membaca, ^ 

.iiSCp 

‘Wahai Tuhanku, jagatah Jinku^iari aijab-Mu pada har, E ngkau 
membangkitkan hamba-hamba-Mu. 

Khusus un.uk shalat Maghr.b dan shala. Subuh, selam bacaan d. atas 
ada riwayat lain yang menambahkan, 

v jr Ja 'ydj tij iiid' Ji 5 j' >> ii \ ^ 

■TiaJa ilab setain Allab yang Maha Tunggat tiada sekutu bagi-Nja semua 
kerajaan aialah miiik-Nya, semua pujian ^ ^k-Nja dan D Maha 
Kuasa atas segala sesuatu.” -Sepuluh kali- (HR. Ahmad) 

At-Tkmidai meriwayatkan Abu Dzar R adhijatlah, Anhu, “Bahwasanya 
Rasulullah ShaltaUabu Alaihi wa Sallam bersabda “Barang ; s.apa seuap 
setclah shaiat, saa, masih menekuk kakmya dan belum berb.car», 
kemudian ia membaca, ^ 

^ [ALSj diU' ^ di^ Sl \ 'A 

«•< LS^ 


8u Shahib Abu Dawud (1509) 

874 (£» Shahih Abu Dawud (1523) 

875 (J^w.) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (709) 

876 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/298) 






^/ClTAB <£halat $ 533 


“Tiada ilah selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, semua 
kerajaan adalah milik-Nya, semua pujian adalah milik-Nya, yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. ” 
Sebanyak sepuluh kali, Allah akan mencatat sepuluh kebaikan untuknya, 
menghapus sepuluh kesalahan, mengangkatnya sepuluh derajat, dan sehari itu 
ia selalu dalam penjagaan dari segala halyang tidak disukai, ada penjagaan 
dari setan, dan tidak ada satu dosapun yang layak terjadi padanya kecuali 
dosa menyekutukan Allah. ’ mi At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini gharib 
hasan shahih.” 

An-Nasa‘i meriwayatkan dari Muadz, ia menambahkan, 11 Ll oJU " 
artinya segala kebaikan berada di tangan-Nya, juga menambahkan, “Setiap 
sekali ia membaca, maka seakan-akan ia membebaskan satu hamba 
sahaya.” 

At-Tirmidzi dan An-Nasa‘i meriwayatkan dari Imarah bin Syabib, ia 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Barang siapa 
membaca. 


>3 LlJj JJ alkli % iliJi S & V VI 4 v 


‘Tiada ilah selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, semua 
kerajaan adalah milik-Nya, semua pujian adalah milik-Nya, yang menghidupkan 
dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. ” Sebanyak sepuluh 
kali setiap selesai dari shalat Maghrib Adah akan mengutus malaikat-malaikat 
yang akan menjaganya dari setanyang terkutuk, hingga tiba saat pagi, dan Allah 
akan mencatat baginya sepuluh kebaikan, menghapus sepuluh kesalahan yang 
menjerumuskan ke dalam neraka —al-Muubiqaat-, dan ia seakan-akan 
membebaskan sepuluh budak muslim. ” 878 At-Tirmidzi berkata, “Hadits tni 
hasan, saya tidak mengetahuinya kecuab dari hadits Laits bin Saad, dan 
tidak diketahui bahwa Imarah mendengarkan dari Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam.” 

Sedangkan bacaan surat Al-Fatihah dengan niat begini, begitu tidak 
pernah ada dahl yang mendasarinya bahkan ia adalah bid’ah. 

Sedangkan bacaan shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi 
wa Sallam setelah membaca tasbih, tahmid dan takbir yang dilanjutkan 
dengan doa adalah sunnah, dan membaca shalawat kepada Nabi 
Muhammad sebelum berdoa adalah sunnah. 


877 ( £ ■ «» »■ > ) DhaijAt-Tirmid^i ( 3474 ) 

878 Shahih At-Tirmidj ( 3534 ) 



534 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


Sedangkan menjadikan hal ltu sebagai adat atau terus menerus, 
menjadikannya bagaikan sunnah rawatib, kemudian imam berdoa ke arah 
kiblat membelakangi makmum tidak pernah diajarkan oleh sunnah, 
bahkan yang jelas ada dalam riwayat ialah bahwa setelah salam, Rasulullah 

menghadap ke arah para makmum. 

Al-Bukhari menulis, ‘Bab Imam Menghadap Ke Arah Makmun Setelah 
Mengucap Salam’, behau menyebutkan hadits dari Samurah bin Jundab, 
dan hadits lain dari Zaid bin Khahd, “Bahwasanyajika Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam telah menyelesaikan shalat beliau menghadap ktpada kami 
dengan wajahnya. ” Secara 2 hahir, hal ini menjadi kebiasaan behau secara 
terus menerus. 


4^ 4 J4 > j4j y & ^ J ^ 

j! J5T "Jy Jpdl S/ Slii C 4 

j Juj4 o\jj .diiSiip 






306. Darr Muad^ bin Jabal Radbiyallahu Anhu, ‘Bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, “Aku berwastat 
kepadamu wahai Muad^ janganlah engkau lalai untuk membaca setiap 
selesai mendirikan shalat, “Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat- 
Mu, bersyukur kepada-Mu dan memperbaiki ibadah kepada-Mu. ” (HR. 
Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, dengan sanad kuat) 879 

Penjelasan Kalimat 

“Dan Muad Z bin Jabal Radhiyallahu Anhu, “Bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaibi wa Sallam bersabda kepadanya, “Aku berwasiat, kepadamu 
wahai Muad^, janganlah engkau lalai (kata ‘wada’a’ berarti ’taraka 
meninggalkan, akan tetapi kata ‘wada’a’ dalam bentuk lampau jarang 
digunakan dan yang sering digunakan ialah kata taraka , ia juga dipakai 
di dalam Al-Qur'an, “Maa Wadda’aka Rabbuka” - (Rabbmu tiada 
meninggalkan kamu) [QS. Adh-Dhuha: 3] untuk membaca setiap selesai 
mendinkan shalat, ‘Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, bersyukur 
kepada-Mu dan memperbaiki ibadah kepada-Mu.’ 


879 (j4»w>) Shahih Abu Dawud (1522) 






^U^UTAB$HALAT $ 535 


Tafsir Hadits 

Pada dasarnya, suatu larangan menunjukkan pengharaman, sehingga 
zhahir hadits ini mewajibkan membaca bacaan tersebut setelah shalat. 
Ada yang mengatakan bahwa larangan tersebut bermakna tuntunan atau 
anjuran, namun pendapat ini harus didukung oleh argumen. Dan ada yang 
mengatakan bahwa bisa jadi doa itu wajib untuk Muadz namun tidak 
untuk yang lainnya. Bacaan ini mencakup semua kebaikan dunia dan 
akhirat. 


Ilp dJil yj *&' JAj J^ aw' J 'JT) .y.v 

U-. UU 'J iTjL. syj j r > *-p\ Li f ') y :±.'j 

' * * ~ S ’ 

/ 0. 4 S ✓ £ y As ✓ % °'U VII ?. . 0 * A 

,XJ iil p 'J'j : y'Jkl\ 


307. Dari Abu Umamah Kadhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barang siapa membaca ayat 
Kursi setiap selesai shalat, maka tidak ada yang menghalanginya dari 
masuk surga kecuali kematian. ” (HR. An-Nasa'i, dan disahihkan 
oleh Ibnu Hibban) 880 At-Thabrani menambahkan, “Dan ‘Qul 
Huwallahu Ahad’. ” 881 


Biografi Perawi 

Nama Lengkap Abu Umamah adalah Iyas bin Tsa’labah Al-Haritsi Al- 
Anshari Al-Khajrazi. Ia tidak ikut serta pada perang Badar karena 
Rasulullah telah mengizinkannnya untuk tidak ikut serta saat itu, karena 
ia sibuk mengurusi ayahnya yang sedang sakit. Sedangkan Abu Umamah 
Al-Bahili telah disebutkan di atas dan namanya selalu diikuti dengan 
marganya. Jika tidak disertai dengan nama marga, maka yang dimaksud 
ialah Abu Umamah bin Iyas. 

Tafsir Hadits 

Hadits serupa diriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu dengan 
tambahan, “Dan barang siapa membacanya saat ia mulai berbaring, maka 

880 Shabih Al-Jami’ ( 6464 ) 

881 Al-Mujam Al-Kabir ( 8 / 114 ) 


536 H§ jSlIBULUS-SALAM JilidPertama 

Allah akan memhuat aman rumahnya, rumah tetangganya dan rumah-rumah di 
lingkungannya.” (HR. Al-Baihaqi di dalam Syu’ablil Iman, namun la 
mendhaifkan sanadnya) 

Maksud ungkapan behau T idak adayang menghalanginya dan masuk surga 
kecuali kematian' yakni, tidak ada yang menghalanginya dan masuk surga 
kecuali jika ia tidak mati, hal mi dthapus dan ungkapan di atas karena 

dianggap telah dipahami secara umum. 

Bacaan im dikhususkan untuk ayat Kursi karena ra mengandung semua 
pokok asmaul husna serta sifat ke-Tuhanan-Nya, ke-Maha lunggalan- 
Nya, ke-Maha Hidupan-Nya, ke-Mandirian-Nya, Ilmu-Nya, kerajaan-Nya, 
kekuasaan-Nya dan iradah-Nya, sedangkan surat Al-Ikhlas adalah murni 
menyebutkan sifat-sifat Allah Ta ala. 


JJli : Jli j ^ - r * 


308. Dari Malik hin Al-Duwairits berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaiht 
wa Sallam bersabda, “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku 
mengerjakan shalat. ” (HR. Al-Bukhari) 


Tafsir Hadits 

Hadits ini adalah sebagai pokok yang sangat agung. Merupakan daltl 
bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam shalatnya baik berupa 
perbuatan maupun ucapan adalah penjelasan dan keterangan atas ayat- 
ayat Al-Qur‘an, maupun keterangan dari hadits-hadits yang 

memerintahkan untuk mendirikan shalat. 

Hadits ini menunjukkan wajibnya mengikuti cara Rasulullah da am 
mengerjakan shalat. Maka seluruh perbuatan maupun perkataan yang 
selalu beliau kerjakan menjadi wajtb atas umatnya, kecuah ,ika ada dahl 
yang mengkhususkan sesuatu hal, para ulama telah menjelaskan hadits 
ini secara panjang lebar, dan Ibnu Daqiq Al-’Id telah men,elaskannya di 
dalam Syarh AlAlmdah yang kemudian kami tambahi penjelasannya pada 
catatan pinggirnya. 


882 tjjA*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (631) 






<=^ClTAB J^HALAT $ 537 


JJii :Jli aIp Jll jIJJ- J jlJ-P °Jj •V' * <\ 

x ** * ' s 

^JsJLj pj jli lllplii ^JaUj jj jU llili JJs :(JUj «Jip 

. JjlkJ' «Ijj ,fj(i ^l J 


309. D^rz' Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Kerjakanlah shalat sambil 
berdiri, jika kamu tidak bisa maka sambil duduk, jika kamu tidak 
bisa maka lakukanlah di atas satu sisi, jika tidak maka lakukanlah 
dengan isyarat. ” (HR. Al-Bukhari) 883 


Penjelasan Kalimat 

“Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Kerjakanlah shalat sambil berdiri, 
jika kamu tidak bisa (mengerjakan shalat sambil berdiri) maka sambil duduk, 
jtka kamu tidak bisa (mengerjakan shalat sambil duduk) di atas satu sisi, 
jika tidak (bisa mengerjakan shalat sambil tiduran) lakukanlah dengan isyarat 
(kami tidak menemukan asal tambahan ini di beberapa manuskrip Bulughul 
Maraam. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini tanpa tambahan tersebut, 
begitu pula dengan An-Nasa'i, namun An-Nasa'i menambahkan) ‘jika 
tidak bisa maka kerjakanlah sambil tiduran, danAllah tidak membebani seseorang 
kecuali sebatas kemampuannya. ”) 884 

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ah Radhiyallahu Anhu dengan lafazh, 
“Jika kamu tidak bisa bersujud maka lakukan dengan isyarat. Buatlah 
sujudmu lebih rendah dari pada ruku’mu. Jika ia tidak bisa mengerjakan 
shalat sambil duduk, hendaklah ia mengerjakan shalat sambil tiduran di 
atas sisi kanannya, dengan menghadap ke arah kiblat. Jika ia tidak bisa 
shalat di atas sisi kanannya, hendaklah ia mengerjakan shalat sambil 
terlentang, kedua kakinya di arah kiblat.” 885 Di dalam sanadnya terdapat 
kelemahan, dan ada yang matruk. 

Ibnu Hajar menjelaskan, “Hadits di atas tidak menyebutkan ‘dengan 
isyarat’ namun hal itu disebutkan oleh Ar-Rafi’i, akan tetapi ia disebutkan 
di dalam hadits Jabir, ‘Jika kamu bisa,jika tidak maka lakukan dengan isyarat 
dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari pada ruku’mu.” (HR. Al-Bazzar 
dan Al-Baihaqi di dalam Al-Ma’rifah) 

883 (CJj*"*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1117) 

884 Kami tidak menemukan tambahan ini. 

885 Sunan Ad-Daraquthni (2/42-43) 




538 $ J^UBULUS-SALAM JilidPertama 

Al-Bazzar mengatakan bahwa Abu Hatim ditanya mengenai hal 
tersebut maka ia berkata, “Yang benar hadits ini diriwayatkan dari Jabir 
secara mauquf, sehingga orang yang menganggapnya marfu adalah 
kesalahan.” Hadits ini diriwayatkan juga dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, 
namun di dalam sanad keduanya terdapat kelemahan. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat wajib tidak boleh dilakukan 
sambil duduk kecuali jika ada alasan tertentu, yaitu jika ia tidak mampu 
atau jika ia takut terjadi masalah darurat, berdasarkan firman Allah Ta ala, 

oj. 4 

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan. ” (QS. Al-Hajj: 78) dan juga berdasarkan sabda beliau, “Dan 
jika kamu tidak bisa, maka sambil tiduran miring. ” 

Di dalam hadits At-Thabrani, ‘Jika ia kesulitan maka sambil duduk,jika 
ia mengalami kesulitan maka sambil tiduran. ” 886 Hadits ini bantahan atas 
pendapat yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak bisa 
mengerjakannya sambil duduk, maka gugurlah kewajiban tersebut. 

Hadits ini menunjukkan bahwa jika seseorang mengalami kesuhtan 
untuk mengerjakan shalat walaupun kesuhtan tersebut hanya berbentuk 
rasa kesakitan, maka ia boleh mengerjakannya sambil duduk, walaupun 
dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. 

Hadits ini dalil bagi orang yang mengatakan bahwa rasa sakit 
membolehkan shalat sambil duduk. 

Dan di antara bentuk kesuhtan ialah, orang yang takut merasa pusing 
jika ia harus mengerjakan shalat sambil berdiri di atas kapal, atau jika ia 
takut tenggelam, maka ia diperbolehkan mengerjakan shalat sambil duduk. 

Hadits ini tidak menjelaskan model duduk yang dianjurkan sehingga 
bisa dipahami bahwa model duduk apapun diperbolehkan, dan inilah 
pendapat beberapa kelompok ulama. 

Sedangkan Al-Hadi dan yang lainnya berpendapat, “Dengan duduk 
bersila sambil meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Demikian 
pula pendapat Al-Hanafiyah. 

Zaid bin Ah dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa model 
duduknya seperti duduk saat tasyahhud. Dan ada yang mengatakan bahwa 
sesungguhnya perbedaan pendapat ini hanya untuk menentukan manakah 


886 Al-Ausath (4/210) 





<=^ClTAB $HALAT $ 539 


cara duduk yang paling baik. Ibnu Hajar menyebutkan di dalam Fath Al- 
Bari, “Cara duduk yang paling baik diperselisihkan, menurut tiga imam 
cara duduk yang paling baik ialah duduk bersila, ada yang mengatakan 
cara yang terbaik ialah duduk iftirasy, dan ada yang mengatakan cara yang 
terbaik ialah duduk tasyahud akhir, yang mana masing-masing pendapat 
didukung oleh hadits.” 

Sabda behau, “di atas satu sisi”, ungkapan ini tidak menjelaskan cara 
tiduran yang dianjurkan, hanya hadits Ali Radbiyallahu Anhu yang 
diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni membatasinya, “...sambil tiduran di atas 
sisi kanannya, dengan menghadap ke arah kiblat....”, hadits inilah yang 
menjadi dahl jumhur ulama, yaitu tiduran seperti posisi mayat di dalam 
kubur. 

Bisa disimpulkan dari hadits ini bahwa, jika seseorang tidak bisa 
mengerjakannya dengan isyarat maka gugurlah kewajiban shalat atas 
dirinya. As-Syafi’i dan Al-Muayyid mengatakan bahwa isyarat tersebut 
dengan kedua mata dan kedua kelopaknya. Sedangkan menurut Zufar 
isyarat tersebut di dalam hati. Dan ada yang mengatakan bahwa orang 
tersebut harus membaca Al-Qur‘an dan bacaan yang lainnya dengan hdah 
lalu dengan hati, namun hal ini tidak pernah disebutkan di dalam hadits. 
Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, 



‘Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. ” 

(QS. An-Nisaa : 103) walaupun hal itu tidak disebutkan secara langsung, 
tidak menutup kemungkinan wajibnya dengan dalil yang lain. Dan hukum 
shalat adalah wajib secara mutlak berdasarkan sabda beliau, “Jika kalian 
diperintahkan untuk melakukan sesuatu maka lakukanlah semampu kalian. ” 887 
Jika ia bisa melakukan shalat meskipun tidak dengan pelaksanaan yang 
sempurna, ia harus melakukannya, karena ia dianggap bisa melakukannya. 


J' - t p-L- J aAp ASl Jip <UJ| J jf Lp JjI 'yp>'j jS U- . r \ » 

J J4 : »4 j Jj> J^ 

.'Sjj^j y JjJ-Ij j»jU Vlj ,cJth£js\ 

4^ 4 °u^j ,lsy dUo l\'j'j 


887 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7288) dan Mushm (1337) 


540 $ jSuBULUS-SALAM JiMPertama 


310. Dari Jabir JJadhiyallahu y\nhu, ‘TJahwasanja hkasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berkata kepada seseorang yang sedang sakit dan 
mengerjakan shalatnya di atas bantal, ialu SSasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melemparkan bantal tersebut, beliau bersabda, 
“Shalatlah di atas tanahjika kamu mampujika tidak maka lakukanlah 
dengan isjarat, dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari pada 
ruku’mu. ” (HR. Al-Baihaqi dengan sanad kuat 888 , namun Abu 
Hatim mengatakan bahwa yang benat hadits ini mauquf) 

Penjelasan Kalimat 

Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam Al-Ma’rifah dari Sufyan At-Tsauri, 
di dalam hadits tersebut dijelaskan, “Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam melemparkan bantal tersebut, lalu orang tersebut mengambil 
satu ranting untuk mengerjakan shalat lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam melemparkan ranting tersebut, -lalu ia menyebutkan hadits 
tersebut-.” 

Al-Bazzar berkata, “Kami tidak mengetahui seorangpun 
meriwayatkannya dari At-Tsauri kecuali Abu Bakar Al-Hanafi. Ketika 
Abu Hatirn ditanya mengenai hal tersebut ia berkata, “Yang benar bahwa 
hadits dari Jabir adalah mauquf, dan menganggapnya marfu’ adalah satu 
kesalahan.” 

At-Thabrani meriwayatkan dari Thariq bin Syihab dari Ibnu Umar ia 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjenguk seorang yang 
sedang sakit.” 889 Lalu ia menyebutkan hadits tersebut, namun di dalam 
sanadnya ada kelemahan. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini adalah dalil yang menujukkan bahwa seseorang yang sedang 
sakit tidak boleh menggunakan sesuatu untuk bersujud sehingga wajahnya 
tidak menempel pada tanah. Hadits juga menjelaskan bagaimana 
membedakan antara ruku’ dan sujud yaitu dengan cara membuat sujud 
lebih rendah dari pada ruku’. Jika orang tersebut tidak bisa berdin untuk 
ruku’ maka membuat isyarat keduanya sambil duduk, dan isyarat untuk 
sujud lebih rendah dari pada isyarat untuk ruku’. Jika ia bisa berdiri, maka 
ia membuat isyarat ruku’ sambil berdiri, lalu duduk dan membuat isyarat 
sujud sambil duduk. Dalam masalah ini ada yang berkata, “Hendaklah 
orang tersebut membuat isyarat ruku’ dan sujud sambil berdiri lalu duduk 


888 Al-Kubra (2/304) 

889 Al-Mu’jam Al-Kabir (12/269-270) 



^^ClTAB jSlIALAT $ 541 


untuk membaca tasyahud.” Ada yang berkata, “Hendaklah orang tersebut 
membuat isyarat sambil duduk dan ia berdiri hanya untuk membaca — 
ayat Al-Qur'an-.” Ada pendapat lain mengatakan, “Telah gugur kewajiban 
untuk berdiri dari orang tersebut, maka hendaklah ia menunaikan shalatnya 
sambil duduk, namun diperbolehkan baginya untuk melaksanakannya 
sambil berdiri, dan jika ia kesuhtan untuk duduk, maka ia membuat isyarat 
ruku’ dan sujud sambil berdiri.” 

8. ^§AB SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH DAN 
SUJUD SYUKUR 


j *4ip <5)1 01 <up amI (jj' <5)1 dlp °^pj . y \ \ 

{& Ir^' ? J 'JW U Js 

' ' ' ~ «■' ’ X X 

^ ^llll Ij o^^CaJl ^s3 lil J- 

JiiJ lAaj ,AjJ1J| A>- y-\ jti<1)1 JJ wbttLi 

Ovb»w. J5 jO\j AjIjj ^Jj .^jlijJl 

.^jlscJl 1« OI^j» Jj-Ul lU*ji»tlvj jt-Uu <1)1 


311. Dari Abdullah bin Bnhainah Kadhiyallahu Anhu, “Bahwasanya 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zhuhur 
bersama mereka. Kemudian beliau berdiri pada dua rakaat pertama 
tanpa duduk -tasyahud- orang-orangpun berdiri bersama beliau dan 
ketika beliau telah menyelesaikan shalatnya. Orang-orang menunggu 
salam beliau. Tiba-tiba beliau membaca takbir sambil tetap duduk lalu 
bersujud dua kali sebelum mengucapkan salam, lalu ia mengucapkan 
salam. ” (HR. Tujuh perawi, dan lafazh ini adalah lafazh Al- 
Bukhari) 890 Di dalam riwayat Muslim disebutkan, “Beliau membaca 
takbir pada setiap sujud sambil tetap duduk, sebelum mengucapkan 
salam, dan orang-orang ikut bersujud bersamanya, sebagai ganti atas 
apa yang terlupakan yaitu berupa duduk tasyahhud.” 


890 (O^*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1224) dan Mushm (570) 


542 $ J^UBULUS-SALAM JilidPertama 


Tafsir Hadits , , , 

Hadits ini menunjukkan bahwa apabila seseorang lupa adak dudu 
untuk tasyahud awal, maka hal tersebut btsa dtganti dengan su,ud sahwt. 
Walaupun sabda beliau, ^ ^ 

"Sbalatlah kalian sebagama.a kalian mlibatka mngerjakan skalat ” 
mengisyaratkan bahw» tasyahud awal hukumnya wapb. Ke,adran dt atas 
menunjukkan bahwa walaupun rasyahud awal hukumnya wa,.b ta btsa 
diganti dengan sujud sahwi. Namun dan sisi lain hal mi btsa dtguna 
sebagai dalil bahwa tasyahud awal hukumnya tidak wapb karena pka 
hukumnya wajib ia t.dak bisa dtgant.kan dengan su,ud sahwg karena 
sesuatu yang wajib harus diwujudkan langsung tanpa penggano. Pendap.t 
ini tidak benar, karena bisa saja drkatakan sebagaunana yang d.katakan 
oleh Ahmad bin Hambal, “la wajib, namun jika ketinggalan karena lupa 

ia bisa diganti dengan sujud sahwi.” 

Kesimpulannya, atgumen yang mengatakan bahwa tasyahud awa 
hukumnya tidak wajib tidak sempurna, hingga mereka memberikan dali 
yang menunjukkan bahwa sesuatu yang hukumnya wajib tidak isa 
digantikan dengan sujud sahwi jika seseorang kelupaan melakukannya. 

Ungkapan perawi, ‘beliau membaca takbir’ menunjukkan disyariatkannya 
membaca takbrratul thram untuk sujud sahwi. Dan juga menunjukkan 
bahwa takbtratul thram tidak dikhususkan untuk memulai shalat saja. 
Dan bahwa takbir tetap dibaca seandamya orang tersebut belum keluar 
dari shalatnya dengan mengucapkan salam. Namun bacaan takbir untuk 
perpindahan gerakan tidak disebutkan di dalam hadits mi 

Namun ia disebutkan di dalam hadits nwayat Mushm dari Ahd ^ 
bin Buhainah, “Beliau membaca takbir pada setiap sujud sambil tetap^ duduk, 
sebelum mengucapkan salam, dan orang-orang ikut bersujud bersamanya hadtts 
ini menujukkan disyariatkannya membaca takbir untuk berpmdah kepada 
gerakan yang lain sebagaimana di dalam shalat. 

Sabda behau, “Sebagai ganti atas apa yang terlupakan yaitu berupa duduk 
tasyahhud” seakan-akan para shahabat memahami hal tersebut dari kon si 
saat itu. Lafazh im adalah tambahan dart perawi hadits Tidak 
menceritakan apa yang Rasulullah Shallallahu Alathi wa Sallam lakukan, 

atau apa yang behau katakan. . . . , 

Hadits ini juga menunjukkan bahwa, waktu untuk sujud sahwi lalah 

sebelum mengucapkan salam. Akan kami ketengahkan pada bab 



<=^Ajtab $halat $ 543 


mendatang, yakni pada hadits yang bertentangan dengan hadits ini, beserta 
komentar atas hal tersebut. 

Riwayat Muslim menunjukkan wajibnya makmum mengikuti 
imam. Dan mereka wajib mengikuti -imam walaupun mereka 
meninggalkan tasyahud secara sengaja karena Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam menyetujui perbuatan mereka. Namun ada kemungkinan bahwa 
Rasulullah tidak menyadari bahwa ia telah meninggalkan satu kewajiban 
begitu pula dengan para makmum, hingga mereka memasuki kewajiban 
yang lain. 


• J^ j ĕ j\ .V' ^ Y 

J cJi r 15 ^ j 

& * / / ** 

01 1— t\^i , j —<^pj j^j jj\ 

ĕ*>CaJ! o Jai !jJUi ^-Cil OIpJJ 
,J)! Jj—*-j J :Jlii ^joJi 15 aJp <hs! ^J)! a jp-J 
^ Ji • J^ • j-* 2 -^' jJj (j-o! : Jui ?ĕ*>CUj! O i °^\ J_Jf 

s 5 ' 'n 5' " r '*f' *'\' *l '*?' *' \' ' *i 'lA f 

JL* jSss Otj £*sj j»-i <o!j ^Jj Jjis») 

yr—*J -<Uj^4j JaliJlj .4 p Ji£ Olj ^ 4 Jj^ ji 

—J' (3>Uj 5 ! :JUi ,^j!j ^gj^j.j-ya*J! ojCj?:‘bljj 

LS *J , lj'' '** (jSj ^ :l \j£*jU 

.JJJ5 «usl <jL jJJ-j jJj-^J Jjj 


312. Uari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, “Bahwasanya Rasulnllah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengerjakan salah satu shalat 
senja, dua rakaat, kemudian beliau mengucapkan salam lalu berdiri ke 
arah sebatang kayu yang berada di depan masjid, kemudian beliau 
meletakkan tangannja pada kaju tersebut, saat itu di antara orang- 
orang terdapat Abu Bakar dan Umar, keduanja takut untuk berbicara 
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian orang- 
orang keluar dengan segera sambil berbincang, “Shalatnja telah 


544 $ jSuBULUS-SALAM JMdPertama 

diqhashar. ” Dan di antara orang-orang tersebut terdapat seseorangyang 
diberi nama oleh Kasulullah Dgul Yadain, maka la bertanya, ‘Wahat 
Kasulullah, apakah engkau lupa atau shalat telah diqhasar?” Behau 
menjawab, “Saya tidak lupa dan shalat tidak diqashar.” Orang tersebut 
berkata, “Engkau telah menguranginya, engkau lupa. ” Maka beliau 
shalat dua rakaat, kemudian mengucapkan salam, kemudian membaca 
takbir kemudian bersujud sebagaimana sujud biasa, atau mungkin lebih 
panjang, kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu membaca takbir, 
kemudian beliau meletakkan kepalanya lalu membaca takbir, kemudian 
bersujud sebagaimana biasa atau lebih panjang, kemudian behau 
mengangkat kepalanya dan membaca takbir.” (Muttafaq Alaih, 
lafazh Al-Bukhari) Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Shalat 
Ashar. ” 891 Dalam nwayat Abu Dawud disebutkan, “Beliau bertanya, 
“Benarkah Dyul Yadain?” Maka mereka memberikan isyarat, yakm, 
Ya. ’ Tambahan ini terdapat di dalam Shahih Al-Bukhan dan Shahih 
Mushm namun dengan lajayh, “Mereka berkata....” 892 Di dalam 
riwayat Abu Dawudyang lain disebutkan, “Ia tidak segera sujud hingga 
Allah meyakinkannya dalam masalah tersebut. 


Penjelasan Kalimat 

Dari Abu Hurairah Kadhiyallahu Anhu, “Bahwasanya Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengerjakan salah satu shalat senja (Al- 
Azhari berkata, “Waktu itu talah antara tergelmcirnya matahari hmgga 
terbenam.” Abu Hurairah telah menyebutkan dt dalam hadits Mushm, 
bahwa shalat itu ialah shalat Zhuhur namun pada hadits yang lain ta 
menyebutkan shalat Ashar. Kemudian ada yang mengkompromikan kedua 
riwayat tersebut bahwa kejadian tersebut terjadi dua kah) dua rakaat, 
kemudian beliau mengucapkan salam lalu berdiri ke arah sebatang kayu yang 
berada di depan masjid, kemudian beliau meletakkan tangannyapada kayu tersebut, 
saat itu di antara orang-orang terdapat (yakni di antara orang-orang y an g 
mengikuti shalat tersebut) Abu Bakar dan Umar, keduanya takut untuk 
berbicara kepada Kasulullah (bahwa Nabi Muhammad telah mengucapkan 
salam pada rakaat kedua) kemudian orang-orang keluar dengan segera (yakm 
keluar dari masjid) sambil berbincang, “Shalatnya telah diqashar. Dan di 
antara orang-orang tersebut terdapat seseorang yang diben nama oleh Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sailam Dyul Yadain (namanya ialah Al-Khtrbaaq, ta 


891 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (482) dan Mushm (573) 

892 Shahih A.bu Dawud (1008) 

893 DhaijAbu Dawud (1012) 



^/ClTAB 0)UALAT $ 545 


diberi gelar tersebut karena tangannya panjang. Dan di antara shahabat 
Rasulullah terdapat orang lain yang diberi gelar Dzu Asy-Syamalain, dan 
ia bukan Dzul Yadain, kemudian Az-Zuhri kebingungan lalu menjadikan 
keduanya gelar untuk satu orang, namun kemudian para ulama 
menjelaskan kesalahan tersebut) maka ia bertanya, ‘Wahai Kasulullah, 
apakah engkau lupa atau shalat telah diqashar?’ (yakni apakah Allah telah 
mengurangi syariat shalat empat rakaat menjadi dua rakaat?) beliau 
menjawab, ‘Saya tidak lupa dan shalat tidak diqashar. ’ (yakni seingat 
Rasulullah) Orang tersebut berkata, “Engkau telah menguranginya, engkau lupa. ’ 
Maka beliau shalat dua rakaat, kemudian mengucapkan salam, kemudian 
membaca takbir kemudian bersujud sebagaimana sujud biasa, atau mungkin lebih 
panjang, kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu membaca takbir, kemudian 
beliau meletakkan kepalanya lalu membaca takbir, kemudian bersujud 
sebagaimana biasa atau lebih panjang, kemudian beliau mengangkat kepalanya 
dan membaca takbir. 

Tafsif Hadits 

Hadits ini telah dibahas secara panjang lebar oleh para ulama, hingga 
menyentuh ilmu-ilmu ushul. Yang paling luas pembahasannya dalam 
masalah ini ialah Al-Qadhi lyadh, kemudian Ibnu Daqiq Al-Id di dalam 
Syarh Al-Umdah. Dan kami telah menambahkan apa yang layak untuk 
ditambahkan pada catatan pinggirnya. 

Hukum fikih yang bisa disimpulkan di antaranya, bahwa hadits ini 
adalah dalil niat keluar atau menyelesaikan shalat. Jika didasari oleh 
keyakinan maka tidak membatalkan shalat tersebut, bahkan jika ia telah 
mengucapkan salam. Pembicaraan seseorang yang lupa tidak membatalkan 
shalat. Begitu pula dengan orang yang mengira bahwa dirinya telah 
menyempurnakan shalatnya. 

Dan inilah pendapat jumhur ulama baik yang terdahulu maupun yang 
sekarang. Juga pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair serta saudaranya 
Urwah, Atha‘, Al-Hasan dan yang lainnya. Begitu pula pendapat As- 
Syafi’i, Ahmad dan semua ulama ahli hadits, termasuk An-Nashir dari 
kalangan keluarga Syaikh. 

Al-Hanafiyah dan Al-Hadi berpendapat, “Pembicaraan di dalam shalat 
baik karena lupa atau karena tidak tahu membatalkan shalat, berdasarkan 
hadits Ibnu Mas’ud dan Zaid bin Arqam dalam masalah larangan berbicara 
di dalam shalat. Kemudian mereka berkata, “Dua hadits ini menasakh 
hadits di atas.” 

Jawaban atas pendapat ini, hadits Ibnu Mas’ud disampaikan di Makkah 
beberapa tahun sebelum disampaikannya hadits nomor ini. Tentunya 



546 $ jSuBULUS-SALAM JiMPeriama 

hadits yang lebih dahulu disampaikan tidak akan menasakh hadits yang 
datang belakangan. Selain itu hadits Ibnu Mas’ud dan hadits Zatd bin 
Arqam bersifat umum. Sedangkan hadits nomor mi khusus untuk mereka 
yang berbicara, karena mengira ta telah menyempurnakan shalatnya 
sehingga hadits nomor ini mengkhususkan dan membatasi kedua hadtts 
tersebut, maka semua hadits diamalkan tanpa membuang salah satu 

darinya. , . , , 

Hadits ini merupakan dahl bahwa, pembicaraan dengan sengaja dalam 

rangka untuk menyempurnakan shalat tidak membatalkannya, seperti 
pembicaraan Dzul Yadain, juga ungkapan “lalu mereka berkata -ya m 
para shahabat-, ‘Ya.” Sebagaimana yang akan disebutkan. 1 embicaraan 
itu adalah pembicaraan dengan penuh kesengajaan untuk memperbaiki 
shalat, bahkan diriwayatkan bahwa Mahk berkata, “Bahwasanya seorang 
imam jika berbicara seperti pembicaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi mi 
Sallam dalam rangka menanyakan apa yang behau ragukan dan kemudian 
para makmum menjawabnya, hal itu tidak akan membatalkan shalat. 
Tawaban atas pendapat im, bahwa saat Rasulullah berbicara karena ta 
yakin bahwa beliau telah menyempurnakan shalat, sedangkan para 
makmum berbicara karena menyangka kalau hukum shalat telah diruba , 
sehingga kedua belah pihak berbicara karena sama-sama menyangka 

mereka telah menyempurnakan shalat. 

Menurut saya, ungkapan bahwa mereka semua berbicara berdasarkan 
keyakinan dan mereka telah menyempurnakan shalat perlu peninjauan 
ulang karena ada di antara mereka yang ragu antara qashar dan lupa, 
yaitu Dzul Yadain. Kemudian kebanyakan orang berkeyakinan bahwa 
shalat telah diqashar, dan tentunya keyakinan itu tidak harus diyakim 
oleh semua orang, dan tentunya tidak diragukan lagi bahwa jika seseorang 
mengalami kejadian seperti ini la harus mengamalkan hadits mi. 

Sungguh bagus apa yang disampaikan oleh penuhs kitab Al-Manaryzng 
menyebutkan pendapat Al-Hadawiyah bahwa terjadi nasakh dalam 
masalah im. Kemudian ia menjawab pendapat tersebut sebagaimana 
jawaban kami, lalu ia berkata, “Dan berharap kepada Allah jika seseorang 
hamba telah mengamalkan hadits ini lalu menghadap kepada Allah la 
bisa menjawab, “Saya telah menerima hadits shahih dan utusan-Mu, dan 
saya tidak mendapatkan sesuatupun yang menghalangiku untuk 
mengamalkan hadits tersebut” semoga jawaban tersebut bisa 
menyelamatkannya dan membermya pahala karena la telah mengamalkan 
hadits tersebut. Dan saya lebih mengkhawatirkan orang-orang yang 
berlebih-lebihan, atau mereka dengan berani keluar dan shalat lalu 
mengulanginya dari awal, karena mereka tidak lebih berhati-hati jika Anda 




<=^Citab jShalat $ 547 

cermati, karena keluar dari shalat dan membatalkan shalat tanpa dahl 
adalah terlarang. 

Hadits ini menunjukkan bahwa banyak gerakan yang bukan bagian 
dari shalat jika dilakukan karena lupa atau karena menyangka bahwa ia 
telah menyempurnakan shalatnya maka tidak akan membatalkan 
shalatnya. Sesungguhnya di dalam riwayat, “Bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu A.laihi wa Sallam keluar menuju ke rumahnya.” Dan di dalam 
riwayat lain menyebutkan, “Behau menyeret selendangnya dengan kesal.” 
Demikian pula keluarnya orang-orang dengan segera dari masjid -di dalam 
hadits nomor ini- tentulah apa yang telah mereka lakukan cukup banyak, 
dan inilah pendapat As-Syafi’i. 

Hadits ini menunjukkan bolehnya melanjutkan shalat walaupun telah 
mengucapkan salam jika hal tersebut dilakukan karena lupa atau karena 
yakin ia telah menyempurnakan shalat. 

Hadits ini menunjukkan bahwa bolehnya melanjutkan shalat, walaupun 
jeda waktunya lama. Hal ini diriwayatkan dari Rabi’ah yang ia nisbahkan 
kepada Mahk. Namun hal ini tidak begitu terkenal sebagai pendapat Mahk. 
Ada beberapa ulama yang membatasi hal tersebut, sehingga boleh 
melanjutkan shalat jika jedanya tidak lama. Ada yang mengatakan jaraknya 
hanya sekitar satu rakaat saja. Dan ada yang mengatakan bahwa jaraknya 
sekitar satu shalat sempurna saja. 

Hadits ini menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam, 
berbeda dengan hadits sebelumnya. 

Hadits ini juga menunjukkan bahwa sujud sahwi menggantikan 
kewajiban, berdasarkan hadits, 

. \jS^S> 

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan shalat. ” 

Hadits ini juga menunjukkan bahwa jumlah sujud sahwi tidak 
disesuaikan sebabnya yang mungkin bisa lebih dari satu. 

Pada shalat apa kejadian di atas terjadi, di dalam riwayat Mushm dari 
Abu Hurairah Radhiyallahu slnhu disebutkan, 'Shalat Ashar. ”Sebagai ganti 
dari ungkapan di dalam hadits di atas, “Salah satu dari dua shalat senja. ” 

Dalam nwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu 
disebutkan, “Beliau bertanya, “Benarkah Dzul Yadain?” Maka mereka 
memberikan isyarat, yakni, £ Ya.’ Tambahan ini terdapat di dalam Shahih 
Al-Bukhari dan Shahih Muslim namun dengan lafazh, “Mereka berkata....” 

Saya sampaikan bahwa di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, 
dengan lafazh, “Maka orang-orang berkata, “Ya.” Dan Abu Dawud 




548 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

berkata, “Bahwasanya tidak ada yang menyebutkan, “Mereka membenkan 

isyarat” kecuali Hammad bin Zaid. 

Di dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah R adhiyallahu Anhu , 
yang lain disebutkan, “Behau tidak segera sujud hingga Allah meyahnkannya 
dalam masalah tersebut. ” Lafazh Abu Dawud, “dan beliau tidak sujud dua 
sujud sahwi, hingga Allah meyakinkannya dalam masalah tersebut. Yakm, 
hingga yakin bahwa beliau mengucapkan salam setelah mengerjakan 
shalat baik dengan wahyu maupun behau mengingatnya, sehingga behau 
meyakini apa yang telah terjadi. Dan AUah yang lebih tahu dasar ucapan 
Abu Hurairah tersebut. 


'r&j d 9^ 9 ° A ^ - n 

iAd 'djo ‘J A ■'{£' p r - u '-~ s 'A 


313. Dari Imran bin Al-Hushain, “'Rahwasanya Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat bersama mereka, 
kemudian beliau lupa maka beliau bersujud dua kali sujud kemudian 
membaca tasyahhud lalu mengucapkan salam. ” (HR. Abu Dawud 
dan At-Tirtnidzi menghasankannya, Al-Hakim menshahih- 
kannya). 894 


Tafsir Hadits 

Di dalam As-Sunan disebutkan, “Bahwa kejadtan tni adalah saat beliau 
Shallallahu Alaihi wa Sallam lupa yang telah disebutkan oleh Dzul Yadain, 
setelah menyebutkan hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu di atas 
hingga ungkapan, “kemudian beliau mengangkat -kepalanya- dan 
membaca takbir”, ditanyakan kepada Muhammad bin Sirin, “Apakah 
beliau membaca salam dalam sujud sahwi?” Ia menjawab, “Dari Abu Hurairah 
saya tidak mendapatinya, akan tetapi saya diberitahu bahwa Imran bm 
Al-Hushain menyebutkan, “Kemudian behau mengucapkan salam. 

Di dalam As-Sunan dari hadits Imran bin Al-Hushain, berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam dalam rakaat 
ketiga shalat Ashar, kemudian beliau masuk, maka seseorang 
mendatanginya yakni Al-Khirbaq yang mempunyai tangan yang panjang, 


894 DhaijAt-Tirmidj (395) 



^A^jtab $halat $ 549 


hingga ungkapannya- kemudian beliau bertanya, “Apakah ia benar?” Maka 
mereka menjawab, ‘Ya.’ Kemudian melanjutkan satu rakaat —yang 
ketinggalan- kemudian mengucapkan salam, kemudian bersujud dua kah 
lalu mengucapkan salam.” 895 Bisa jadi bahwa kejadian seperti ini telah 
terjadi beberapa kah. 

Hadits ini menunjukkan bahwa behau telah bersujud langsung setelah 
shalat, yang ditunjukkan oleh huruf ‘fa’ yang berarti ‘maka’, dan juga di 
dalamnya disebutkan adanya tasyahud. Ada yang mengatakan, “Tidak 
ada seorangpun yang mewajibkannya.” Dan lafazh . -membaca 
tasyahhud- menunjukkan bahwa behau membaca dua syahadat, dan inilah 
yang dikatakan oleh beberapa ulama. Dan ada yang mengatakan, 
“Cukuplah tasyahud yang berada di tengah.” Namun pendapat pertama 
nampak lebih baik. 

Hadits ini juga menunjukkan disyariatkannya membaca salam. 
Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Imran bin Al-Hushain yang 
telah disebutkan oleh Ibnu Hajar di atas. Namun hadits di atas tidak 
menyebutkan dengan jelas bahwa salam tersebut untuk menutup kedua 
sujud sahwi. Bisa jadi salam tersebut merupakan penutup shalat, karena 
Rasulullah belum membaca salam, lalu melakukan sujud sahwi lalu behau 
membaca salam. 


J j Jli : Jli aill c^j-b>Jl Tjt-» ^l js-j .YA 1 
IjSc jjs jjT jUi jJsJCJ JjC bl aIs- Jil 

p J^Ji C iliJi ° c jJj CTj( 

jj*s*s* OlS"* OU j*-L**o o! J*£ 

.Jiii oijj .oikiju \Lsj cir 

s s s s / / 


* O f 


314. Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Jika salah seorang dari kalian 
merasa ragu saat ta sedang mengerjakan shalat, sehingga ia tidak tahu 
berapa rakaatyang telah ia lakukan, tiga rakaatkah atau empat rakaat? 
Maka hendaklah ia membuang keraguan tersebut lalu melakukan hal 
yang iayakim, kemudian bersujud dua kali sebelum mengucapkan salam, 


895 (cJp**) Shahih Abu Dawud (1018) 


550 0 $ UBULUS-SALAM Jitid Pertama 

jika ternyata ia telah mengerjakan lima rakaat maka ia telah 

menggenapkan shalatnya, etanjikata 

maka hal itu rnenjadi hinaan untuk setan. ( 

Kadkiyallahu Anhu berkata, Jasutullah 

Shallallahu Alaihi »a Saliam bersabda, “Jtka salah 2“! 

merasa ragu saat ia sedang mengerjakan shalat, sehtngga ,a ndak tahu berapa 
rakaat yang tetah ia lakukan, tiga rakaatkah atau ernpat rakaati Maka 
hendaklah ,a membuang keraguan tersehu, latu melakukan 
kemudian bersujud dua kali sebeium mengueapka, saiam J.ka ternyata 
telah mengerjaian lima rakaat (dalam shalat yang sehaiuanya hanya 
cmpat rakaat) maka ia telab menggenapkan sbalatnya (yakn. kedua S u,u 
te”sebu, menggen.pkan shala, tersebut ta telah mewakth satu takaa, 
sehingga seakan-akan yang d.harapkan dar. shalat empat rakaat adala 
'rakaafyang genap walaupun harus meleb.hi empat) dan J,ka ,a telah 
menyempurnakan shalatnya makahal itu menjadi bmaan untuk setan (yang 
telah mengganggu shalatnya). 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa j.ka seseorang ragu dalam shalatnya, 
maka hendaklah i. melakukan apa yang ia yak.m. Kemud.a„ .a harus 
bersujud dua kah dan mdah pendapat beberapa ulama, Mahk, Sy.fi 
Ahmad Al-Hadaw.yah dan beberapa orang tabi'i„ menghatuskan orang 
mfsebut un.uk me/gulang. ^alatnya htngga ta bemhbetul metasa yaktm 
Sedangkan bebetapa orang yang lam mengatakan, rang e 
mengulangi tiga kah, namun j.ka la tetap metasa ragu pada kah y g 
keempat, Lka .a ddak perlu mengulangmya lagt.” Dan ,elas hadlts 

metupakan dahl untuk pendapat pertama. 

Hadits ini ahahnnya menjelaskan apa yang dilakukan oleh otang yang 
merasa ragu secara umum, Ba.k orang «etsebut batu MjtaU 
tersebut atau hal ttu telah menjadl keblasaannya. Al-Hadaw,ya 
membedakan antar. keduanya, untuk otang yang baru mengalammya 
maka hendaklah ta mengulangi shalatnya, dan untuk orang yang 
terbiasa mengalami hal tersebut. Maka hendaklah ta mehh.t dan 
mengingat-ingat untuk mendapatkan dugaan kuat apakah la tel 
menyempumakan shalatnya a.au belum. jika hal im tidak membantunya. 


Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (571) 








^AjtabjShalat ^ 551 


maka hendaklah ia mengerjakan shalatnya berdasarkan hitungan terkecil. 
Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits. Jika biasanya ia bisa 
mencapai dugaan kuat namun satu kah ia tidak bisa mencapainya maka 
hendaklah ia mengulangi shalatnya. 

Pembedaan ini dibantah oleh hadits shahih di atas, begitu pula 
pendapat ini ditolak oleh hadits Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan 
Ahmad, “Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Jika salah seorang dari kahan merasa ragu di dalam shalatnya, 
kemudian ia tidak tahu apakah satu rakaat atau dua rakaat yang telah ia 
lakukan, maka hendaklah ia menganggapnya satu rakaat, dan jika ia tidak 
tahu apakah dua rakaat atau tiga rakaat yang telah ia lakukan maka 
hendaklah ia menganggapnya dua rakaat, dan jika ia tidak tahu apakah 
tiga rakaat atau empat rakaat yang telah ia lakukan, maka hendaklah ia 
menganggapnya tiga rakaat, lalu hendaklah ia bersujud setelah 
menyelesaikan shalatnya, sambil duduk sebelum mengucapkan salam 
untuk kedua sujud tersebut.” 897 




0 i X » X » x I . .. J 0x *> , s X ‘ 0 x o.oxx 

4— Js* A)l I(Jt5 <up A)l (j>l jpj . YA ® 

9$.^— S o*)LU (_ji odJ-l a)^I JIj iC J^ jJLJ Cii 

2_LaII J-wi*_«<*lj 4 Jl?--j JAS'"' Jjil-* ^illj iij :Jli 

/ /- / 

y 0 x & ' ' 0 * & 03 & * 00 

4jl :JUi 4^2>r jJ (J^LjI (_Jp (Ji*l LJi AoblJj 

>: \s\ cj\ °j&j 4 j j> sLji j oij- y 


(_5—s _ >A \S\j j^ 'ii bli jCJr >1 

/ / / x / 

/ . / /. . V > / . .0/ . . 0/ / 

0i x o// o o .1 © x» £ o. x C/ x .</£»£/• j . . x 

• A-LP* -j I J-S/2J ! 

X . x . Jl £ . Jl . o X 0 

^ ‘*{i .f 4® 0^0X&< { ,0jX>W fc iJ -*| . £ .X >j » . X 

(_^uJ) jl :-o *J :jjjlo>vJJ 4 jIj_j (_5®j 

X X X X X X ^ X •* X 

.^L^-llj f *>Ul A*j j^Cll (Ji-b-tl* -bnL» 4 jp <0)1 (_JJ’ 


315. Da?7 IbnuMas’ud Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alathi wa Sallam mengerjakan shalat, dan setelah beliau mengucapkan 
salam dikatakan kepadanya, “Wahai Rasulullah, apakah telah terjadi 


897 Musnad Ahmad (1/190, 193) 



552 $ jSlIBULUS-SALAM JthdPertama 

perubahan pada shalat?’ Beliau menjawab, “Apakah hal tersebut? 
Mereka berkata, “Engkau telah mengerjakan shalat begini.” Maka 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam segera menekuk kedua 
kakinya dan menghadap ke arah kiblat, lalu bersujud dua kah, lalu 
mengucapkan salam, seraya menghadap kepada orang-orang dan bersabda, 
“Seandainya terjadi perubahan sesuatu pada shalat tentulah saya 
memberitahu kalian, akan tetapi sesungguhnya saya adalah manusia 
seperti kalian, saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa, karena itu jika 
saya lupa maka ingatkanlah saya, dan jika salah seorang dan kalian 
merasa di dalam shalatnya maka hendaklah ia mencanyang benar, lalu 
hendaklah ia menyempurnakan shalatnya atas dasar keyakinan tersebut, 
lalu hendaklah ia bersujud dua kali.” (Muttafaq Alaih) 898 Di dalam 
nwayat Ai-Bukhari disebutkan, ‘Maka hendaklah ia menyempurnakan 
shalatnya atas dasar tersebut, kemudian hendaklah la membaca salam 
lalu bersujud. ” Sedangkan di dalam riwayat Muslim dijelaskan, 
“Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melakukan dua sujud sahwi setelah mengucap salam dan bercakap- 
cakap. ” 

Penjelasan Kalimat 

“Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat (yakni beliau lakukan shalat empat 
rakaat menjadi lima rakaat, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Ibrahtm 
An-Nakha’i berkata, “Beliau menambahinya atau mengurangmya.”) dan 
setelah beliau mengucapkan salam dikatakan kepadanya, ‘Wahai Rasulullah, 
apakah telah terjadi perubahan pada shalat?” Beliau menjawab, “Apakah hal 
tersebut?” Mereka berkata, “Engkau telah mengerjakan shalat begini.” Maka 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam segera menekuk kedua kakinya dan 
menghadap ke arah kiblat, lalu bersujud dua kali, lalu mengucapkan salam, seraya 
menghadap kepada orang-orang dan bersabda, “Seandainya terjadi perubahan 
sesuatu pada shalat tentulah saya memberitahu kalian, akan tetapi sesungguhnya 
saya adalah manusia seperti kalian (yakni dalam sifat sebagai manusia, dan 
kemudian beliau jelaskan sisi persamaannya) saya bisa lupa sebagaimana 
kahan lupa, karena itu jika saya lupa maka ingatkanlah saya, dan jika salah 
seorang dari kalian merasa ragu di dalam shalatnya (apakah ia kelebihan atau 
kekurangan) maka hendaklah ia mencariyang benar (dengan melakukan atas 
dasar dugaan kuatnya tanpa menghiraukan keraguannya, sebagaimana 
yang telah diterangkan pada hadits Abdurrahman bin ‘Auf di atas) lalu 


* 98 ( 2 >w>) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (401) dan Mushm (572) 





^o^jtab j^halat $ 553 

hendaklah ia menyempurnakan shalatnya atas dasar keyakinan tersebut, lalu 
hendaklah ia bersujud dua kali .” 

Tafsir Hadits 

Zhahir hadits mengisyaratkan bahwa mereka mengikuti Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam menambah rakaat 
shalatnya. Sehingga hadits tersebut menjadi dahl bahwa jika makmum 
mengikuti imam dalam satu hal yang ia duga hukumnya wajib, tidak akan 
membatalkan shalat mereka, karena Rasulullah tidak memerintahkan 
mereka untuk mengulangi shalat mereka. Hal ini berlaku pada shahabat, 
karena dimungkinkan terjadinya perubahan hukum pada masa kenabian. 
Sedangkan untuk saat sekarang jika seorang telah diyakini akan 
mengerjakan rakaat yang kelima, maka orang-orang yang berada di 
belakangnya membaca tasbih, jika imam tersebut tidak duduk, maka 
hendaklah mereka menunggunya sambil duduk, hingga mereka membaca 
tasyahud bersama tasyahud imamnya, dan mengucapkan salam bersama 
imamnya, maka shalat mereka tidak batal, bahkan ada yang mengatakan, 
“Hendaklah mereka memisahkan diri.” Tetapi hendaklah mereka 
melakukan apa yang wajib mereka lakukan. 

Hadits ini menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah 
mengucapkan salam, namun ada yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak 
pernah mengetahui bahwa beliau telah lupa, kecuali setelah beliau 
mengucapkan salam, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai 
dahl. Di samping itu, kenyataannya bahwa ungkapan hadits berbeda-beda 
sehingga para ulama berbeda-beda pendapat pula. 

Beberapa imam hadits berkata, “Hadits-hadits yang menjelaskan masalah 
sujud sahwi bermacam-macam. Di antaranya hadits Abu Hurairah tentang 
orang yang merasa ragu di dalam shalatnya sehingga ia tidak tahu berapa 
rakaat yang telah ia lakukan. Hadits tersebut memerintahkan untuk 
bersujud, namun tidak menjelaskan waktunya baik sebelum maupun 
sesudah mengucapkan salam. Hadits ini diriwayatkan oleh Jamaah, memang 
dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah ditambahkan, “Sebelum 
mengucapkan salam.” 899 Sedangkan hadits Abu Said, “Tentang orang yang 
ragu, hendaklah ia bersujud dua kali sebelum mengucapkan salam.” 
Sedangkan hadits Abu Hurairah tentang berdirinya Rasulullah ke arah 
sebatang kayu menjelaskan bahwa beliau bersujud sesudah mengucapkan 
salam. Dan hadits Ibnu Buhainah menjelaskan bahwa sujud tersebut 
dilakukan sebelum mengucapkan salam. 


Shahih Abu Dawud (1031) 



554 fH jSlIBULUS-SALAM JilidPertama 


Berdasarkan keadaan di atas, maka para ulama berbeda pendapat, 
Dawud berkata, “Sujud sahwi dilakukan persis sepertt apa yang 
disebutkan dalam masing-masing hadits tanpa memberlakukan qiyas. 
Ahmad mengatakan hal serupa dengan tambahan, “Sedangkan untuk 
kondisi yang tidak disebutkan di dalam hadits maka sujud sahwi dilakukan 
sebelum salam.” Beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa orang 
tersebut bebas memihh, baik sebelum maupun sesudah salam, untuk sujud 
akibat kelebihan maupun kekurangan. Mahk berkata, “Jika sujud tersebut 
akibat kelebihan maka ia dilakukan sesudah salam, dan jika diakibatkan 
oleh kekurangan maka dilakukan sebelum salam.” Al-Hadawiyah dan Al- 
Hanafiyah berkata, “Hukum asal sujud sahwi adalah sesudah salam.” 
Mereka mentakwil hadits-hadits di atas, dan argumen mereka akan kami 
ketengahkan mendatang. 

As-Syafi’i mengatakan bahwa hukum ash sujud sahwi ialah sebelum 
salam. Kemudian ia menjelaskan bahwa semua hadits yang menjelaskan 
bahwa sujud sahwi sesudah salam telah dinasakh. Kemudian ia 
meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam telah melakukan sujud sahwi sebelum dan sesudah salam, dan 
akhir dari perbedaan tersebut adalah sebelum salam. Hal ini didukung 
oleh riwayat Muawiyah, “Bahwasanya Rasulullah Shallallahu y\laihi wa 
Sallam melakukan kedua sujud sahwi sebelum salam. Padahal ia termasuk 
shahabat yang hidup pada akhtr masa. Pendapat As-Syafi’i sesuai dengan 
pendapat Abu Hurairah, Makhul, Az-Zuhri dan yang lainnya. 

Dijelaskan di dalam As-Sjarh, jalan tengah dalam masalah ini ialah 
bahwa hadits-hadits fi’li maupun qauli yang menjelaskan masalah ini 
bermacam-macam. Sedangkan mana hadits yang lebih terdahulu maupun 
mana yang lebih akhir tidak bisa diketahui dengan dalil yang shahih. 
Sehingga tidak mungkin memberlakukan kaidah nasakh dalam masalah 
ini. Maka alangkah baiknya jika masalah ini dipermudah saja, sehingga 
diperbolehkan melakukan sujud sahwi sebelum maupun sesudah 
mengucapkan salam. 

Di antara dahl Al-Hanafiyah dan Al-Hadawiyah lalah hadits Al-Bukhari 
yang disebutkan di atas. Yaitu dari Ibnu Mas ud, Maka Hendaklah 
orang tersebut menyempurnakan shalatnya, kemudian hendaklah ia 
mengucapkan salam lalu bersujud.” Hadits ini menunjukkan bahwa sujud 
tersebut dilakukan setelah salam. Begitu pula dengan hadits Muslim dari 
Ibnu Mas’ud, “Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melakukan dua sujud sahwi setelah mengucap salam dan bercakap-cakap. 
Yakni salam dari shalat lalu behau bercakap-cakap dengan para makmum. 


<=^Otabj^halat $ 555 


&\ Sjis lu^/j .rn 

x ,• x x x x x V / X 

,# O/ X „ - > 

J . X > X X 0 X OXX 0 X O ^ O X. . . X . v . x # 0 X . * 0 . 0 X 

-J ’- A A*J AOW? ^ CxL> I—LPj3j^® 


w X Ox J <1 o. .*x £ x x 


316. Di dalam hadits A.hmad, Abu Dawud dan An-Nasa‘i dari Abdullah 
bin ]a’far —marfu’-, “Barang siapa merasa ragu dalam shalatnya, maka 
hendaklah ia bersujud dua kali setelah mengucapkan salam. ” (Ibnu 
Khuzaimah menshahihkannya) 900 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah 
mengucapkan salam secara umum. Namun hadits ini bertentangan dengan 
hadits-hadits yang telah Anda ketahui sebelumnya, sehingga pendapat 
yang mengatakan bahwa orang tersebut bebas memilih lebih masuk akal. 

Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi berkata, “Telah diriwayatkan kepada 
kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan sujud sahwi 
sebelum salam, dan beliau memerintahkan hal tersebut. Lalu diriwayatkan 
kepada kami, bahwa Rasulullah melakukan sujud sahwi setelah salam. 
Kemudian behau memerintahkan hal tersebut. Kedua riwayat tersebut 
adalah shahih, dan masing-masing didukung oleh argumen yang akan 
sangat panjang jika harus disebutkan. Maka yang lebih baik dari kedua 
pendapat di atas ialah dengan memberikan kebebasan kepada orang 
tersebut untuk memihh. Dan inilah pendapat kebanyakan sahabat-sahabat 
kami. 


31 : JU ^22 j <hi! au! J y*j 0! yi 5^U/Jl y&j .T ) V 

2Yj ya22} ,Jjli JiLii j ^ui 

„ . X X 0x y X . X 0 X 

* J». x" 9| X X 0 X ..X 0 .0 X. . J* . „ X0 xe. . Oxx O X 

• ® Jj .aAp xJ LJU 

X X XX X 

. Jljw» ,<! alllj jldilj A>-1» y\j Ojlo 


o w t 


317. Dari Al-Mughirah bin Sju ’bah, bahwasanya Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, ‘]ika salah seorang dari kalian merasa 
ragu, kemudian ia berdiri pada saat rakaat kedua dan ia telah sempura 
berdiri maka hendaklah ia melanjutkan shalatnja lalu hendaklah ia 

Dha’if Abu Dawud (1033) 




556 0 $UBULUS-SALAM JilidPertama 

bersujud dua kali -sahmdan jika ia belum sempurna berdiri, maka 
hendaklah ia segera duduk dan ia tidak perlu bersujud -sahwi-. (HR. 
Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni, ini adalah 
lafazh Ad-Daraquthni dengan sanad dhaif ). 901 

Penjelasan Kalimat 

“Dari Al-Mughirah bin Syu’bah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, ‘Jika salah seorang dari kalian merasa ragu, kemudian ia 
berdiri pada saat rakaat kedua dan ia telah sempurna berdin maka hendaklah 
ia melanjutkan shalatnya (tanpa duduk untuk bertasyahud awal) lalu 
hendaklah ia bersujud dua kali -sahwi- (tanpa menjelaskan kapan waktunya) 
dan jika ia belum sempurna berdin maka hendaklah ia segera duduk (untuk 
membaca tasyahhud awal) dan ia tidak perlu bersujud -sahwi-. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ad- 
Daraquthni, ini adalah lafazh Ad-Daraquthni dengan sanad dhaif. Karena 
semua riwayat melalui satu orang yaitu Jabir A]-Ja’fi, dan ia adalah perawi 
dhaif. Abu Dawud berkata, “Di dalam kitabku tidak ada hadits yang 
diriwayatkan oleh Jabir Al-Ja’fi kecuali hadits ini. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak perlu melakukan sujud sahwi 
kecuali jika seseorang tidak melakukan tasyahud awal, bukan karena ia 
terlanjur berdiri, berdasarkan sabda behau, “dan ia tidak perlu bersujud — 
sahwi-”, inilah pendapat beberapa ulama. Sedangkan Al-Hadawiyah dan 
Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa orang tersebut harus melakukan 
sujud sahwi. Berdasarkan hadits Al-Baihaqi dari Anas, “Bahwasanya beliau 
bergerak untuk berdiri dari dua rakaat terakhir dalam shalat j\shar karena 
kelupaan, maka para sahabat membaca tasbih, lalu beliau bersujud, kemudian 
melakukan sujud sahwi .” 902 (HR. Ad-Daraquthni). Dan semua ini adalah 
berasal dari perbuatan Anas —mauquf-, hanya saja dalam beberapa riwayat 
ia berkata, “Ini adalah sunnah.” 

Hadits Al-Mughirah lebih dipihh karena ia marfu’, dan ta didukung 
oleh hadits Ibnu Umar yang marfu’ juga, ‘Tidak perlu kecuali akibat berdiri 
tanpa duduk —yang seharusnya ia duduk- atau akibat duduk tanpa berdiri —yang 
seharusnya ia berdiri-.” (HR. Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi) 
Namun di dalamnya terdapat kelemahan. Namun ia juga diperkuat oleh 


901 (tyje) Shahih Abu Dawud (1036) 

902 Sunan Al-Kubra (2/343) 

903 (iii>ip) Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (1/377) dan Al-Baihaqi (2/344-345) 







<=W^UTABjShALAT $ 557 


riwayat bahwa hal itu telah dilakukan oleh beberapa orang dan juga dari 
Rasulullah yang kemudian beliau tidak memerintahkan orang-orang 
tersebut untuk melakukan sujud sahwi, dan behau tidak melakukan sujud 
sahwi. 

Menurut saya, An-Nasa‘i meriwayatkan dari Ibnu Buhainah, 
Bahwasanya Rasulullah Shallallahu yllaihi wa Sallam sedang mengerjakan 
shalat lalu behau berdiri setelah dua rakaat, maka mereka mengucapkan 
tasbih, namun beliau melanjutkan shalatnya, dan ketika beliau telah 
menyelesaikan shalatnya behau bersujud dua kah, kemudian mengucapkan 
salam.” 904 Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan sekaligus 
menshahihkannya, dari Ziyad bin Alqamah, ia berkata, “Al-Mughirah bin 
Syu bah mengerjakan shalat bersama kami, saat telah mengerjakan dua 
rakaat ia berdiri dan tidak duduk, maka orang-orang yang berada di 
belakangnya mengucapkan tasbih, maka behau memberikan isyarat kepada 
mereka untuk berdiri, dan ketika ia telah menyempurnakan shalatnya ia 
mengucapkan salam lalu bersujud dua kah dan mengucapkan salam, lalu 
ia berkata, “Itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersama kami.” 905 Hanya saja ini adalah apa yang 
dilakukan oleh imam yang telah diucapkan tasbih untuknya. Jadi, bisa 
saja ia melakukan sujud sahwi karena ia tidak melakukan tasyahud, dan 
inilah zhahirnya. 


s A ts w s . A 

x 0. ' \ y ' 0 \' * l \ y ' x * K ' y s s * 0 s s 


0 0 


.Aiis- ja j 41*3 f'-*^' 4- f^*V' CA ijh s ' 

^ y o ^ 


/ / 


318. Dari Umar Uadhiyallahu Anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, ‘Tidak ada keharusan sujud sahwi 
atas orang-orangyang berada di belakang imam, jika seorang imam lupa 
maka ia harus melakukan sujud sahwi dan orang-orangyang berada di 
belakangnya. ” (HR. Al-Bazzar dan Al-Baihaqi, dengan sanad 
dhaif) 906 

Dan Ad-Daraquthni meriwayatkan di dalam As-Sunan dengan lafazh 
serupa ditambah, “Dan jika seseorangyang berada di belakang imam lupa, 


904 (o^) Shahih An-Nasa ‘i (1177) 

905 Shahih At-Tirmidgi (365) 

906 CU*) Irwa ‘Al-Ghalil (404) 




558 $ JtĔ>UBULUS-SALAM JiHdPertama 


maka ia tidak melakukan sujud sahwi, karena imam sudah mencukupinya. ’ >)<n , 
dan semua riwayat tersebut diriwayatkan oleh Kharijah bin Mush’ab, perawi 
dhaif. Dan dalam bab ini terdapat riwayat dari Ibnu Abbas namun ada 
perawi yang matruk. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang makmum tidak perlu 
melakukan sujud sahwi jika ia lupa. Namun ia harus melakukan sujud 
sahwi jika imamnya lupa. Inilah pendapat Zaid bin AH, An-Nashir, Al- 
Hanafiyah dan As-Syafi’iyah. Sedangkan Al-Hadi berpendapat bahwa 
orang tersebut harus melakukan sujud sahwi, berdasarkan keumuman 
perintah untuk sujud sahwi untuk imam, orang yang shalat sendirian dan 
makmum. 

Jawaban atas pendapat ini ialah, jika hadits ini benar adanya, tentulah 
ia mengkhususkan hadits-hadits di atas dan membatasi keumumannya. 
Jika hadits ini ridak benar maka pendapat Al-Hadi adalah yang benar. 


JisJ :Jli Jp aIp alsi d\jy ^ 

// s * } O.s s * .s 0 Jil * .s s J S 9 S , .SS 0 * 0 ✓ 

■ t - < 4 _3rL» j ijD aljj b» A*J OuJbtwi 


319. Dari Tsauban Kadhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi iva Sallam bersabda, “Setiap lupa, maka baginya 
dua kali sujud sahwi setelah mengucapkan salam. ” fHR. Abu Dawud 
Ibnu Majah dengan sanad dhaif) 908 

Tafsir Hadits 

Hadits dianggap dhaif karena di dalam sanadnya terdapat Ismail bin 
Ayyasy yang diperdebatkan oleh para ulama. Al-Bukhari berkata, “Jika 
ia meriwayatkan dari penduduk negerinya —yakni Syam- maka ia shahih.” 
Dan hadits ini diriwayatkan dari orang Syam, maka orang yang 
mendhaifkannya perlu dicermari lagi. 


907 Sunan Ad-Daraquthni (1/377) 

908 (£>-*■) ShahihAbu Dawud (1038) 


<=j^Cjtab jShalat $ 559 


Hadits ini menjadi dalil atas dua hal: 

1. Jika kelupaan tersebut terjadi beberapa kali, maka sujud sahwinya 
pun sesuai dengan jumlah lupanya, dan masing-masing sujud sahwi 
dua kah sujud. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila. Sedangkan 
jumhur ulama berpendapat bahwa sujud sahwi hanya sekah saja yang 
terdiri dua kali sujud, walaupun disebabkan oleh beberapa kali 
kelupaan. Karena di dalam hadits Dzul Yadain disebutkan bahwa 
Rasulullah Shallallahu A.laihi wa Sallam bercakap-cakap dan berjalan 
saat lupa namun behau hanya melakukan sujud sahwi sekali saja. 
Seandainya ada yang berkata, “Ucapan lebih diutamakan dari pada 
perbuatan.” Maka jawabannya ialah hadits tersebut tidak ada 
ungkapan yang menunjukkan berbilangnya sujud, ia hanya 
menunjukkan keumuman sujud sahwi untuk setiap orang yang lupa. 

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap orang yang lupa di dalam 
shalat. Apapun yang ia lupakan maka disyariatkan kepadanya untuk 
bersujud dua kali. Tidak dikhususkan pada kondisi-kondisi yang 
pernah terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tidak 
juga untuk jenis-jenis yang pernah terjadi padanya, dan pemahaman 
ini lebih baik dari pada pemahaman pertama, walaupun itu adalah 
zhahir hadits. Ini adalah hasil kompromi antara hadits ini dan hadits 
Dzul Yadain, dengan syarat jika anda katakan bahwa hadits Dzul 
Yadain tidak menyebutkan jenis lupa yang disebutkan dt dalam shalat, 
karena hal itu adalah obyek perbedaan pendapat antara ulama, maka 
hadits tersebut tidak bertentangan dengan bab ini. 

2. Hadits ini adalah dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa sujud 
sahwi dilakukan setelah salam. 


^ . ?/ #. I ^ ^ >•/ ^ , / / -/•/.* f 0 / / uw 

AUl Alll J y»j bjj*»-/» : Jli AJLP AUl j 0jlj» ^gjl • 1 T • 

_ll iL Jj JJb \'JS) J (oiAJl lil) (ii-j -bip 

^ % .(jk 


320. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, “Kami bersujud 
bersama Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam pada ayat, ‘Apabila 
langit terbelah” -QS. Al-Insyiqaq: 1- dan pada ayat, “Bacalah dengan 
(menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan ” —QS. Al-Alaq: 1 -. ” 

(HR. Muslim) 909 


909 (jL w ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Mushm (578) 




560 0 (SuBULUS-SALAM JilidPertama 

Tafsir Hadits 

Ini adalah salah satu hadits tentang sujud tilawah. Dan termasuk di 
dalam judul yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar di atas, bab sujud 
sahwi dan yang lainnya. 

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya sujud tilawah. Para ulama 
telah berijma’ atas hal tersebut. Namun mereka berbeda pendapat dalam 
masalah kewajibannya, dan juga pada tempatnya. Jumhur ulama 
mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Namun Abu Hanifah berpendapat 
bahwa hukumnya adalah wajib bukan fardhu. Hukum sujud tersebut 
adalah sunnah bagi pembaca dan pendengarnya jika pembacanya 
melakukan sujud. Namun ada yang mengatakan bahwa si pendengar harus 
sujud. 

Sedangkan tempat sujudnya, As-Syafi’i mengatakan, “Sujud tersebut 
dilakukan selain pada Mujashal -surat-surat pendek- sehingga jumlahnya 
menjadi sebelas tempat.” Al-Hanafiyah dan Al-Hadawiyah mengatakan 
bahwa jumlahnya ada empat belas tempat. Namun Al-Hanafiyah tidak 
menganggap adanya sujud tilawah pada surat Al-Hajj kecuali pada Sajdah, 
dan menganggap ada sujud sahwi pada surat Shaad, sedangkan Al- 
Hadawiyah kebahkan pendapat Al-Hanafiyah. Ahmad dan beberapa ulama 
mengatakan bahwa sujud tilawah terdapat pada lima belas tempat, 
termasuk kedua tempat di surat Al-Hajj dan satu tempat pada surat Shaad. 

Kemudian mereka berbeda pendapat, apakah disyaratkan padanya 
syarat-syarat shalat seperti bersuci dan yang lainya? Beberapa orang 
mensyaratkannya. Dan yang lainnya tidak mensyaratkannya. Al-Bukhari 
mengatakan bahwa Ibnu Umar pernah melakukannya tanpa berwudhu, 
dan di dalam MusnadAhi Sjaibah disebutkan bahwasanya Ibnu Umar turun 
dari kendaraannya lalu menuangkan air, kemudian kembali menaiki 
kendaraannya lalu membaca As-Sajdah, maka ia bersujud tanpa berwudhu. 
As-Sya’bi menyepakati pendapat tersebut. Namun juga diriwayatkan dari 
Ibnu Umar, “Bahwasanya seseorang tidak boleh bersujud kecuali jika ia 
dalam keadaan bersuci.” Kemudian untuk mengkompromikan kedua 
riwayat tersebut maka bersuci tersebut dimaksudkan bersuci dari hadats 
besar. 

Menurut saya, pada dasarnya tidak boleh mensyaratkan bersuci kecuali 
jika ada dahl. Sedangkan dahl yang mewajibkan bersuci adalah untuk 
mengerjakan shalat, sedangkan sujud tilawah tidak dinamakan shalat, 
dengan begitu harus ada dahl yang mendasari pendapat mereka yang 
mewajibkannya. Begitu pula dengan saat-saat yang dilarang untuk 
mengerjakan shalat, maka sujud tilawah tidak termasuk dalam larangan 
tersebut. 



<=^JTAB J^HALAT $ 561 


Hadits ini dalil disyariatkannya sujud tilawah di dalam mujashhal, yang 
hal ini akan dibahas pada kesempatan mendatang. 

Kemudian saya melihat tulisan Ibnu Hazm di dalam Syarh Al-Muhalla, 
“Sujud tilawah tidak disebut sebagai satu rakaat atau dua rakaat dengan 
begitu ia bukan shalat. Dan jika ia bukan shalat, maka ia boleh dilaknHm 
tanpa berwudhu, bahkan untuk orang-orang yang sedang junub atau haidh, 
ia boleh dilakukan tidak ke arah kiblat. Sebagaimana kebanyakan dzikir 
tanpa perbedaan sedikitpun, karena wudhu tidak diwajibkan kecuali untuk 
shalat, dan tidak pernah ada nash yang mewajibkannya baik dari Al-Qur'an, 
As-Sunnah, ljma’ maupun qiyas. Jika ada yang berkata, “Sujud adalah bagian 
dari shalat, maka ia bisa disebut sebagai shalat.” Maka kami jawab, “Takbir 
adalah bagian dari shalat, membaca Al-Qur'an adalah bagian dari shalat, 
duduk, berdiri dan mengucap salam adalah bagian dari shalat, apakah ada 
seseorang yang mengharuskan berwudhu jika ada orang yang hendak 
melakukan atau mengucapkan hal-hal ini? Mereka tidak mengatakan hal 
tersebut dan tidak ada seorangpun yang mengatakannya.” 




321. Dan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, “(Bacaan) ‘Shaaad’ 
tidak mengharuskan untuk bersujud, dan saya telah melihat Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersujud pada (bacaan) 
tersebut. ” (HR. Al-Bukhari) 910 


Tafsir Hadits 

Yakni tidak terdapat padanya perintah, anjuran, maupun suruhan untuk 
sujud, namun yang ada adalah berita dari Dawud Alaihissalam bahwa ia 
melakukannya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersujud pada bacaan ayat tersebut karena mengikutinya, berdasarkan 
firman Allah Ta’ala, 

p 4* A ^ A 

“Maka ikutilah petunjuk mereka. ” (QS. Al-An’am: 90) 


Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1069) 






562 $ J^UBULUS-SALAM JilidPertama 

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hal-hal 
yang hukumnya sunnah ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lema n 
Rasulullah telah bersabda, "Damud telah bersujud pada ayat tersebutun uk 
bertaubat, sedangkan ktia bersujud pada ajat tersebut untuk bersjukur. Ibnu 
Mundzir dan yang lainnya meriwayatkan dengan sanad nasandan Ah bm 
Abi Thalib R adhijallahu Anhu, “Bahwasanya yang dipermtahkan untuk 

bersujud ialah pada ayat, ((*^> O-*^'), ('^') dan (Ju^')' Dan telah 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas tiga tempatjang lain. Dan ada yang 

mengatakan, “Al-A’raaf, (0^> (^) dan (HR ' IbnU Abl S y albab ^ 

Dan dari Ibnu Abbas dmwayatkan, “Bahwasanja NabiMubammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersujud pada surat An-Najm. ( 

Bukhari) 911 , , , 

Hadits ini menjadi dalil adanya sujud pada surat mujashshal 

sebagaimana hadits yang pertama juga menunjukkan hal yang sama. Mali 
berbeda pendapat dalam hal mi, ia berkata, “Tidak ada su,ud tilawah 
pada surat mufashshal. Dan kami telah menyebutkan perbedaan pendapat 
pada awal surat-surat mufashshal, seperti di dalam AlltjanS^ yang 
lainnya, dengan berdasarkan kepada nwayat Ibnu Abbas , Bahwasanja 
Rasulullah Shallallahu Alaihi m Sallam tidak bersujudpada salah satusuratpun 
dan surat-surat mujashshal, setelah beltau ptndah ke Madinah. (HR Abu 
Dawud) Namun sanadnya dhaif, karena terdapat Abu Quddamah -AI- 
Harits bm ‘Ubaid Iyyadi Bashri- yang hadits-hadttsnya tidak bisa 
digunakan sebagai dalil, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidh 
Al-Mundziri di dalam Mukhtashar As-Sunan, hal mi didukung oleh hadi s 

berikut ini. 

<y- 

(p-^') 

322. Dan Zaid bin Tsabit berkata, “Saja membaca surat An-Najm dt 
hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka behau 
tidak bersujud padanya. ” (Muttafaq Alaih) 


(gjyp) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan (1071) 

: DhaijAbu Dawud (1403) 

1 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1073) dan Mushm (577) 








<=^Citab jShalat $ 563 


Tafsir Hadits 

Zaid bin Tsabit adalah salah seorang penduduk Madinah, dan kejadian 
itu terjadi di Madinah. Mahk berkata, “Hadits ini memperkuat hadits Ibnu 
Abbas.” 

Jawaban atas hal ini ialah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
kadang tidak sujud, dan kadang bersujud untuk menunjukkan bahwa hal 
itu hukumnya sunnah, atau mungkin ada sesuatu yang menghalanginya 
saat itu dari bersujud. Walaupun hadits ini shahih, makna hadits ini adalah 
meniadakan -sujud-, sedangkan hadits yang lain menetapkan -sujud-, 
dan hadits yang menetapkan —suatu perkara atau hukum- lebih diutamakan 
dari pada hadits yang meniadakannya. 


a 'jj :Jli Jj jJli- TTT' 

jj' 

323. Dari Khalid hin Madan berkata, “Surat Al-Hajj dimuliakan dengan 
dua sujud. ” (HR. Abu Dawud di dalam Al-Marasil ) 914 


Biografi Perawi 

Khahd bin Ma’dan nama lengkapnya Abu Abdillah Khahd bin Ma’dan 
As-Syami Al-Kala’i. Ia adalah seorang tabhn dari penduduk Himsha. Ia 
berkata, “Saya telah bertemu dengan tujuh puluh orang sahabat Rasuluhah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia termasuk orang Syam yang tsiqah, wafat 
pada tahun 104 H. Ada yang mengatakan bahwa behau wafat pada tahun 
103 H. 


Tafsif Hadits 


Ibnu Hajar menisbatkan hadits ini kepada Maraasil Abu Dawud dan 
hadits ini terdapat di dalam Sunan Abu Dawud sebagai hadits marfu’ dari 
‘Uqbah bin ‘Amir, dengan lafazh “Saya berkata kepada Rasulullah 
T hallallahu Alaihi wa Sallam , “Wahai Rasulullah adakah sujud tilawah pada 
surat Al-Hajj?’ Behau bersabda, 


“Ya, dan barang siapa tidak bersujud padanja hendaklah tidak 
membacanya. 915 Yang aneh, bagaimana Ibnu Hajar menisbahkan hadits ini 


(L&i p ) Dhaij Al-Jami’ (3983) 
(Cr^) Shahih Abu Dawud (1402) 



564 $ jSuBULUS-SALAM JiUPertama 

kepada kitab A.l-Marasil padahal ia ada di dalam Sunan Abu Dawud sebagai 
hadits marfu\ Namun kemudian Ibnu Hajar menganggapnya sebagai 
hadits maushul pada nomor berikut ini. 


✓ .s o . 0 ' 0 


; / x 


> c% .m 

/ / / ^ ^ 

* . c ' " ' .' \'\' ll' t' f 0 ' 0 [ * " 


324. Hadits diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidji secara maushul, 
dari Uqbah bin Amir, dan ia menambahkan, “Dan barang siapa tidak 
bersujudpadanya hendaklah tidak membacanya. (Sanadnya dhaif) 


Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi secara maushul, 
dari Uqbah bin Amir, dan ia menambahkan, yakni At-Tirmidzi 
menambahkan di dalam nwayatnya, “Dan barang siapa tidak bersujud 
padanya hendaklah tidak membacanya” yakni hendaklah tidak membaca surat 
tersebut atau ayat sajdah. Maksudnya jangan membaca jenis tersebut. 
Namun sanad hadits ini dhaif karena keberadaan Ibnu Luhai ah. Ada 
yang mengatakan bahwa ia meriwayatkan hadits ini sendirian. Kemudian 
Al-Hakim menguatkan bahwa hadits ini shahih melalui jalur LTmar, 
anaknya, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Abu Darda', Abu Musa dan Aamir, 
kemudian Al-Hakim menyebutkannya sebagat hadits mauquf pada 
mereka. Kemudian Al-Baihaqi menguatkannya dt dalam AlMarijah dari 
riwayat Khalid bin Ma’dan. 

Hadits ini membantah pendapat Abu Hanifah dan orang-orang yang 
bersamanya yang mengatakan, “Di dalam surat Al-Hajj tidak ada ayat 
sajdah kecuali hanya satu yang berada di akhir surat. 

Sabda beliau, “Dan barang siapa tidak bersujud padanya hendaklah tidak 
membacanya” menguatkan hukum syariat sujud tilawah, dan bisa jadi ini 
adalah dalil orang-orang yang mewajibkannya. Sedangkan orang-orang 
yang mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib berkata, Ketika orang 
tersebut meninggalkan sesuatu yang sunnah karena ta mengerjakan sesuatu 
yang hukumnya mandub, maka selayaknya ia tidak meninggalkan sujud 
tersebut, atau jika ia tidak mau bersujud maka selayaknya ia tidak 
membaca surat tersebut.” 


916 (u*L») Dhaij Al-Jami’ (3982) 



<=^Citab <£halat $ 565 


0 — yd> lil (j-lill tj : Jli aIp dlsl Ir^j .VY ® 

jt-^-Jl «IjJ • d —jt-jl jli -btt~«j j»J ^j t_jCsl JLa» JbtsC 



325. Dan Umar Radhiyallahu Anhu berk.ata, “Wahai manusia, sesungguhnya 
kami telah melewati sujud -tilawah- maka barang siapa bersujud maka 
ia telah mendapatkan dan barang siapa tidak bersujud maka tiada dosa 
bagihya. ”(HR. Al-Bukhari) 917 Dan di dalamnya disebutkan, 
“Sesungguhnya A.llah tidak memjardhukan sujud kecualijika kita mau. ” 
Dan ini ada di dalam Al-Muwalhlha 


Penjelasan Kalimat 

“Dari Umar Radhiyallahu Atihu berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya 
kami telah melewati sujud -tilawah- (yakni ayat yang berkenaan dengan sujud 
tilawah) maka barang siapa bersujud maka ia telah mendapatkan (yakni 
mendapatkan Sunnah) dan barang siapa tidak bersujud maka tiada dosa 
baginya. ” Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari Umar, “Sesungguhnya Allah tidak 
mem/ardhukan sujud (yakni tidak mewajibkannya) kecuali jika kita mau.” 
Dan ini ada di dalam Al-Muwaththa'. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan, Umar berpendapat bahwa sujud tilawah 
hukumnya tidak wajib. Hal ini berdasarkan ucapan beliau, “...kecualijika 
kita mau. ” Yakni seseorang yang telah memulai bersujud maka ia wajib 
menyempurnakannya, karena ia telah keluar dari kondisi tidak 
diwajibkannya bersujud. Hal ini dijawab, bahwa ungkapan Umar tersebut 
adalah pengecualian yang terpotong dan seharusnya yang ia mau ialah 
bahwa sujud tersebut tergantung kepada kemauan kita. 


jlj—ijl \yj CIp jjjI Jip ^Ill jlS" °jpj TYn 

I * K"' 0 ^ ' k S s .sOs S / ✓ /- /- /• X 0 £ . f ^ 

jJ 4 'jj jS iwbtj-JL y bli 


917 (CA*) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1077) 

918 Al-Muwaththa ‘ (Hal. 145) 


o. o 



566 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

326 Dan Ibnu Umar, “Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi 
wa Sallam membacakan Al-Qur'an kepada kami, dan jika melewati 
sajdah beliau membaca takbtr lalu lalu bersujud dan kami bersujud 
bersamanya. ” (HR. Abu Dawud dengan sanad yang di 

dalamnya terdapat kelemahan) 919 

Karena hadits ini berasal dari nwayat Abdullah AKAmn, ta ada a 
perawi dhatf. Dan Al-Hakim 920 menwayatkan dari Ubaidillah, dan ta adalah 

perawi tsiqah. 


Tafsif Hadits 

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca takbir. As-isauri 
terkesima oleh hadits ini. Abu Daurad betkata, “Hadits in. menanknya 
karena ia membaca takbir.” 

Apakah takbtr itu sebagai takbir iftitah -pembukaan- atau takbir tanda 
perpindahan gerakan? Kebhatannya asumsi yang pertama lebih mungkin. 
Namun bisa juga ia adalah takbir perpmdahan karena di situ tidak 
disebutkan takbir yang lain. Dan ada yang berkata, “Membaca takbir 
khusus untuk sujud ulawah, walaupun ta tidak disebutkan itu bukan dabl 

bahwa hal itu tidak ada.” 

Sedangkan yang lainnya berkata, “Juga membaca tasyahud dan 
membaca salam, diqiyaskan kepada kenyataan bahwa la dimulai dengan 
takbir maka ditutup dengan salam.” Namun pendapat mt dtbantah bahwa 
qiyas tidak berlaku di sini, dengan begitu ia tidak bisa menjadi da . 

Hadits ini juga menunjukkan bahwa sujud tilawah juga disyanatkan 
untuk orang yang mendengarkan, berdasarkan ungkapan bebau, “dan kami 
sujud bersamanya. ”Secara zhahir hadits, baik mereka sedang shalat bersama 
atau salah satunya sedang shalat dan yang lain tidak. 

Al-Hadawiyah berkata, “Jika shalat tersebut adalah shalat fardhu, maka 
hendaklah ia mengakhirkannya hmgga mengucapkan salam dari shalat. 
Dengan alasan bahwa la adalah sesuatu yang ditambahkan kepada shalat 
maka la akan membatalkan shalat tersebut, juga berdasarkan kepada 
hadits yang diriwayatkan oleh Nati’ dari Ibnu Umar, la berkata, “Saat itu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membacakan surat Al-Qur an kepada 
kami di luar shalat, kemudian beliau bersujud, maka kamipun bersujud 


919 DhaijAbu Dawud (1413) 

920 Al-Mustadrak (2/424) 







<=^ClTAB JĔ)HALAT 0 567 


bersamanya. ” (HR. Abu Dawud) 921 Dan mereka mengatakan, “Dan 
dianjurkan kepada orang tersebut untuk bersujud jika ia sedang 
melaksanakan shalat nafilah, karena ia lebih ringan hukumnya.” 

Jawaban atas pendapat ini ialah, mereka telah berdahl dengan apa yang 
mereka pahami. Padahal telah jelas dari apa yang telah dilakukan oleh 
Rasulullah, bahwasanya beliau sedang membaca surat Al-Insyiqaq di 
dalam shalat. Kemudian behau bersujud. Maka orang-orang yang berada 
di belakangnya ikut bersujud bersamanya. Begitu pula dengan surat Tanyil 
As-Sajdah, behau membacanya lalu bersujud. Abu Dawud, Al-Hakim dan 
At-Thahawi telah meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, “Bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersujud pada shalat Zhuhur, maka 
para shahabat mengetahui bahwa beliau membaca ayat Sajdah maka mereka ikut 
bersujud juga. ” 922 

Ketahuilah bahwa ada dzikir yang dibaca saat sujud tilawah yaitu, 

J» t' I» >' ' " * ' o ' 6 • ft " e , - S s 

.4j jij Oj-JIJJ J (^JdJ ^g_Srj 

“Wajahku bersujud kepada D%at yang telah menciptakannya dan 
menggambarnya, danyang telah membuat pendengaran dan penglihatannya dengan 
daya dan kekuatan-Nya. ” (HR. Ahmad, semua penulis kitab Sunan, 
Al-Hakim dan Al-Baihaqi) 923 Ibnu As-Sakan menshahihkannya dan 
menambahkan, “Tiga kali.” kemudian Al-Hakim menambahkan di 
akhirnya, 




f aAil 


‘Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. 
Dan di dalam hadits disebutkan, 


'— 4i J' ^ '-$i*s>rlj 'f 

* ® X •«' ui P 

' * 0 t'' " \' \*-C' i* 0 


‘YaAllah, catatlahpahala di sisi-Mu untukku karenanya,jadikanlah ia untukku 
sebagai simpanan, hapuskan kesalahan untukku karenanya dan terimalah dariku 
sebagaimana Engkau menerimanya dari hamba-Mu Dawud. ” 924 


921 (yp"®) Shahih Abu Dawud (1412) 

922 (c mJ ) DhaijAbu Dawud (807) 

523 (cJf***) Shahih Abu Dawud (1414) 
924 (&-*■) Shahih At-Tirmidj (579) 


568 $ (£uBULUS-SALAM JilidPertama 


odirlii jlT ji-lL-J aIIp <3jI Ajt AJLP 4jjt j Oj 5 sj ^l [jPj . Y* X V 

.^ciii Likii oijj .il*c > £4 >f 


327. Dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu, “bahwasanya jika Rasulullah 
Shallallahu Alaihi n>a Sallam kedatangan suatu perkara yang 
menyenangkannya beliau segera bersujud. (HR. Lima perawi 
kecuali An-Nasa'i). 925 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dalil disyariatkannya sujud syukur, dan inilah pendapat Al- 
Hadawiyah, As-Syafi’i dan Ahmad. Berbeda dengan Mahk serta salah satu 
pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sujud syukur tidak 
makruh dan tidak disunnahkan. 

Hadits ini jelas mendukung pendapat pertama, dan Rasulullah Shallahu 
Alaihi wa Sallam telah bersujud ketika membaca surat (^) lalu bersabda, 
“Ia adalah sebagai bentuk syukur dari kita.” 926 

Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah disyaratkan bersuci 
atau tidak? Ada yang berkata, “Disyaratkan bersuci berdasarkan qiyas 
kepada shalat.” Dan ada yang berkata, “Ttdak disyaratkan bersuci karena 
la bukan shalat.” Dan pendapat inilah yang lebih logis. 

Al-Mahdi berkata, “Sujud syukur dimulai dengan membaca takbir.” 
Abu Thalib berkata, “Dengan menghadap ke arah kiblat. Imam Yahya 
berkata, “Dan tidak boleh melakukan sujud syukur di dalam shalat karena 
la bukan bagian dari shalat, dan ini kesepakatan seluruh ulama.” Ada 
yang berkata, “Dan yang menjadi alasannya ialah adanya satu nikmat 
atau hilangnya satu hal yang tidak disukai, dan ia bisa dilakukan di dalam 
shalat sebagaimana sujud tilawah.” 

\ *. X s s s s t ' . ' '° ' ° ' ° a ll ,°' ° ' ' ww W 1 

aisl J J _ Asn-yM : JIS AJLP AUl 1 -Ljjl (_jpj . 1 T A 

jl :Jl_ai 4_Jlj ^ij Jlili jUJj aJp aiil jLp 

X, i , s > , * 't X.ss t*’'/'*. * * °' ' '• .' £ i '• .|£f I 8 

i oijj .ijKJt aw 

- / * / / / 


925 ShahihAbu Dauwd (2774) 

926 ujtye) Shahih An-Nasa ‘i (956) 





<=^/(jtabsShalat $ 569 


328. Dari Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu Anhu berkata, ‘Rasulullah 
Shallahu Alaihi wa Sallam bersujud dan beliau memanjangkan sujudnya, 
kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, “Sesungguhnya 
Jibril telah mendatangiku, kemudian ia memberiku kabargembira, maka 
saya bersujud syukur kepada Allah. ” (HR. Ahmad dan Al-Hakim 
mens hahihkanny a). 927 

Penjelasan Kalimat 

“Dari Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersujud dan beliau memanjangkan sujudnya, 
kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, “Sesungguhnya Jibril 
telah mendatangiku, kemudian ia memberiku kabar gembira (kabar gembira ini 
dijelaskan, bahwasanya Allah berfirman, “B arangsiapa membaca shalawat 
kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam satu kali maka Allah 
akan memberikan shalawat kepadanya sepuluh kali. ” HR. Ahmad di dalam 
AhMusnad dari berbagai jalur) maka saya bersujud syukur kepada Allah.” 
Dan Al-Bazzar serta Abu Ashim menyebutkannya di dalam bab 
‘Keutamaan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, Al-Baihaqi berkata, “Di dalam bab ini terdapat Jabir, 
Ibnu Umar, Anas, Jarir dan Abu Juhaifah.” 


,4 —.3 'iui J^si jf &i ^3 j /J\ 

—Lp .(Jl s — CjJ >Jl J Jj UU 


.(JjlkJl alJ\'j e\jj .JJJ5 j ,|Jb-C 


329. Dari Al-Barraa‘ bin Aayib Radhiyallahu Anhu, “Bahwasannya Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Ali ke Yaman — 
kemudian disebutkan hadits secara lengkap- ia berkata, “Kemudian Ali 
menuliskan berita tentang masuknya mereka ke dalam agama Islam, 
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca berita tersebut 
beliau segera bersujud bersyukur kepada Allah atas berita tersebut. ” 
(HR. Al-Baihaqi, dan aslinya terdapat di dalam Shahih Al- 
Bukhari ). 928 


927 ( J j* ) Al-Irwaa ‘ ( 474 ) 

928 Al-Kubra ( 2 / 369 ) 


570 $ $ UBULUS-SALAM JilidPertama 

Hal serupa adalah yang dilakukan oleh Kaab bin Malik, ketika Allah 
memberikan taubat kepadanya. Hal itu menunjukkan bahwa syariat sujud 
syukur telah ada pada mereka. 

9. @Jk$> SHALAT SUNNAH (TATHAWWU’) 

Makna shalat tathawwu’ adalah shalat yang dilakukan seorang hamba 
secara tathawwu’. Di dalam Al-Qamus makna tathawwu’ adalah najilah 
(sesuatu perkara agama ya.ng mendapat ganjaran ketika dikerjakan dan 
tidak berdosa kalau ditinggalkan. Dinamakan juga dengan sunnah (yang 
disunnahkan), jadhilah (keutamaan) dan targhib (dianjurkan), seperti shalat 
dhuha -Pent) 


, j_ : aii SydJj J ju: JU jLk I ^j}£y 0 i..rr- 
y> :cJii Jjiiil y> JJJtl-l : cJLSi 

aljj .3 oj&j P I Jii ,Jli 


330. Dari Kabiah bin Ka’ab Al-Aslamy berkata, “Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam telah berkata kepadaku, “Mintalah. ’ Kantas aku 
berkata, “Aku minta untuk dapat menemanimu di surga. ” Beliau 
berkata, “Atau ada permintaan yang lain. ” Aku berkata, “Itulah 
permintaanku. ” Beliau menjawab, “Bantulah aku untuk mewujudkan 
permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud.” (HR. Muslim). 9 ) 


BiograH Perawi 

Rabiah bin Ka’ab Al-Aslamy adalah termasuk ahli sujjah (kelompok 
orang-orang yang menetap di pelataran Masjid Nabawi -pent). Behau 
dikenal dengan panggilan Abu Firas. Salah seorang pembantu Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sejak awal menjadi shahabat behau, dan 
senantiasa menemani behau baik dalam keadaan menetap atau dalam 
bepergian. Meninggal pada tahun 63 H. 


529 Muslim (489) 



jSuBULUS-SALAMJMdPertama $ 571 


Tafsir Hadits 

Pengarang kitab Bulugh A.l-Maram memahami makna sujud dengan 
shalat sunnah. Maka ia menjadikan hadits ini sebagai dalil shalat 
tathawwu’ (sunnah). Seakan-akan ia memalingkan dari hakikatnya. 
Keberadaan sujud tanpa dengan shalat tidak begitu disukai jika lafazh 
sujud ini disebutkan dengan terpisah. Lafazh sujud ini walaupun juga 
tepat untuk shalat fardhu, tetapi mengerjakan sesuatu yang fardhu adalah 
keharusan bagi setiap muslim. Hanya saja petunjuk Rasulullah dengan 
sesuatu yang istimewa bagi Rabiah —dengan memperbanyak sujud- 
diharapkan ia memperoleh apa yang ia minta dari behau. 

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan kesempurnaan iman 
Rabi’ah, dengan ketinggian cita-citanya sampai kepada cita-cita yang pahng 
luhur, di atas segala tingkatan, dengan menjauhkan dirinya dari dunia 
dan segala godaannya. 

Hadits ini juga sebagai dalil bahwa shalat adalah amal yang pahng 
utama yang ditunjukkan kepada orang yang seperti dia. Hal itu bisa 
dipahami, bahwa sungguh tidak ada petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam untuk mengabulkan permintaannya itu kecuali dengan 
memperbanyak shalat. Sementara permintaannya ini adalah permintaan 
yang paling mulia (menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di 
surga). 


4 )i Jip ^i\ 'j* :Jii 4 ) J J-j .rn 

—lu j (X j 

J j LS * S*J JJ ^j yJJl luj SJj 

: yJjj J 'j . Jp ji 

Ju> S/ >iii JL ili oir J aZJj\ 


• ., » 7 i? . (3 

331. Dari Ibnu Umar Kadhiyallahu Anhu ia berkata, ‘Ak=u menjaga dari 
Nabi Shallallahu Alaihi iva Sallam sepuluh rakaat; dua rakat sebelum 
Zhuhur dan dua rakaat sesudahnja, dua rakaat sesudah Maghrib yang 
beliau lakukan di rumahnja, dua rakaat setelah Isja' jang dilakukan 
di rumahnja dan dua rakaat sebelum Subuh. ” (Muttafaq Alaih). 930 


930 (C^) Al-Bukhari (1172), Muslim (729) 


572 $ jSiWULUS-SALAM JikdPertama 

i ■ LpAuama “Dua rakaat setelah shalat 

Dalam riwayatyang lain dart J .1 u terbit 

Jmi 'at di rumahnya. Menurut rirnyat Mushm Jika tela ^ 

Jajar, Rasulullah tidak shalat kecuah dengan dua rakaatyang n g 

r" ss 

Maghnbyang behau lakukan di ruma j (P kan beliau di mas jid. 

masyhumya perbua.an jm oleh RasuUla )- ^ 

Dalamnwayatyanglamdankeduanya dl pa„dang seting 

ch rumahnya (maka ucapan sep 
dilakukan berulang-ulang setiap ha^ 

ini, dan beliau tidak shalat setela er J ^ g ^ dan selain 

Metmgankanto.akaat .m a a a «Sampai-sampai aku 

"“Apa^b ::i: y memba y ca V W ** Hadt.s m. 

akan dijelaskan kemudian. 

terbuka dan terdorong untuk melaksanakannya. 


931 (^)Al-Bukhari (1165) 

932 (j&y*) Muslim (723) 



<=^ClTABJ^HALAT $ 573 


Aku mengatakan, “Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim 
meriwayatkan hadits dari Tamim Ad-Dari ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Perkara yang pertama kali akan 
dihisab dari seorang hamba adalah shalatnja. Jika ia telah menyempurnakannya 
maka akan ditulis baginya sempurna. Dan jika ia belum menyempurnakannya, 
Allah berjirman kepada para Malaikat-Nya, “Lihatlah, apakah kalian 
menemukan pada hamba-Ku shalat-shalat sunnah, maka sempurnakanlah untuk 
hamba-Ku dari kekurangan shalat/ardhunya itu dengan shalat-shalat sunnahnya, 
kemudian yakat begitu juga, kemudian amal-amalyang lain pun melalui proses 
demikian. ” 933 Ini adalah dahl bagi hikmah disyariatkannya amalan sunnah. 

Ucapannya dalam riwayat Mushm, “Rasulullahjika telah terbit jajar, beliau 
tidak shalat kecuali dengan dua rakaat” telah dijadikan dahl bagi sebagian 
orang yang memakruhkan shalat sunnah setelah terbit fajar, dan telah 
saya jelaskan hal tersebut. 


ol_s" (J—Lj 4 &i Jl* oi iabsjip .rrr 

o\jj .SIoaJI Jls \JJ Jsjl 


332. Dan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum 
Zhuhur, dan dua rakaat sebelum Subuh. ” (HR. Al-Bukhari). 934 


Tafsir Hadits 


Hadits ini tidak menafikan hadits Ibnu Umar dalam ucapannya, ‘Dua 
rakaat sebelum Zhuhur”, karena tambahan ini diketahui oleh Aisyah dan 
tidak diketahui oleh Ibnu Umar. Mungkin dapat dipahami bahwa dua 
rakaat ini adalah bagian dari empat rakaat, dan behau Shallallahu Alaihi 
wa Sallam melakukannya dengan dua rakaat dua rakaat. Sedang Ibnu Umar 
hanya menyaksikan dua rakaat saja. Bisa juga dipahami, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya dengan empat rakaat secara 
sambung. Hal ini dikuatkan oleh hadits Abu Ayyub yang diriwayatkan 
oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam Asy-Syama 'il, juga Ibnu Majah 
dan Ibnu Khuzaimah dengan lafazh, 


y s s 0 y ^ . 

■* i' °f " * l * '•- * "i 0 - 6 °- ' “i ° t. ti i°- * f 

.j.U_~JI C-Jljjl ^ £laj ^J j^laJI J-i ^jl 


933 ShahihA.bi Dawud (866) 

934 Al-Bukhari (1182) 




574 $ jSuBULUS-SALAM jilidPertama 


“Empat Rakaat sebelum Zhuhur tidak dipisahkan dengan salam, empat rakaat 
inilahyang membuka pintu-pintu langit. Dan hadits Anas, “ Empat rakaat 
sebelum Zhuhur menyamai rakaat-rakaat setelah Isya' dan empat rakaat setelah 
Isja menyamai rakaat-rakaat malam lailatuiQadar. ’’ Dikeluarkan oleh Ath- 
Thabrani dalam Al-Ausath. 936 

Berdasarkan riwayat ini, maka sebelum Zhuhur ada enam rakaat. Juga 
mungkin dipahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
terkadang shalat empat rakaat dengan ringkas sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Aisyah R adhiyallahu Anha dan terkadang dua rakaat 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. 

Dari Aisyah R adhiyallahu Anha , ia berkata. 


iJliGu Jily5t 'y J* P 


‘Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat menjaga shalat- 
shalat sunnah melebihi dua rakaat jajar.” (Muttafaq Alaih). 

Yang dimaksud dengan ta’ahud dalam hadits adalah menjaga. 
Berdasarkan riwayat yang kuat bahwa, beliau tidak pernah meninggalkan 
dua rakaat fajar ini, baik dalam perjalanan maupun tidak, dan diceritakan 

bahwa AI-Hasan Al-Basri mewajibkannya. 

Menurut riwayat Muslim, “Dua rakaat jajar lebib baik daripada dunia 

dan seisinya. ” 938 

Yaitu pahala dua rakaat ini lebih baik daripada dunia sedangkan yang 
dimaksud dengan dunia adalah bumi dengan segala isinya baik apa-apa 
yang dikandung di dalamnya ataupun yang menjadi perhiasan dt atasnya. 
Hadits ini memberikan anjuran untuk melakukan dua rakaat fajar dan 
dua rakaat tni bukanlah suatu kewajiban karena tidak disebutkan sangsi 
dalam meninggalkannya, tetapi hanya menyebutkan ganjaran dalam 
melakukannya. 


JJJj 'y=>'j ^ •TTT' 

4— y siTj sJjup ^uJi j^> y : Syy. p^j Jk* J 5 ' eJJ 3 


935 ShahihAbi Danwd (1270) 

936 (J&ae) Dhaij AI-]ami’ (755) 

939 Al-Bukhari (1169), Muslim (724) 
938 (j4»C>) Muslim (725) 






^^JTABJ^HALAT $ 575 


1 —&Jas ‘-JjJ ^jj a'jj Ji c~j J <chj 

Cjt—^JJ jr ^jJ jiii' jJ £j Sljj ajki ^1« J-LSj 

x / / / 

j—A*-aJ' «*>'—-J J-^ Cj£*^ jJ -1*j i_j jiLLJl Jbu 

x ^ / / / / 

^J^ £j'j jiJai' J^ £jj' J* Jaili- JJ :L$1 p aULkii} 


jbJ' (Jj- (Jl*j aJJ' 

y 

333. Dari TJmmu Mabibah UmmulMukmimn -ibunya orang-orang mukmin- 
Radhiyallahu Mnha, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
Shallallahu Alaihi n>a Sallam bersabda, “Barangsiapa yang shalat dua 
belas rakaat pada siang hari dan malam harinya, maka akan 
dibangunkan baginya dengan duabelas rakaat ini rumah di sutga. ” 
Diriwayatkan oleh MuslimS' 9 Dalam riwayat lain, “Shalat sunnah. ” M0 
Menurut nwayat 'lirmidy sama dengan teks hadits ini namun beliau 
menambahkan, ”Empat rakaat sebelum ghuhur, dua rakaat setelahnya, 
dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dua rakaat setelah 
shalatfajar. ’ rM ’ Menurut nwayat lima, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, 
“Barangsiapayang menjaga empat rakaat sebelum ^huhur, empat rakaat 
setelahnya maka Allah akan mengharamkan atasnya neraka. >(>42 


Penjelasan Kalimat 

“Dari Ummu Habibah Um?nulMukminin -ibunya orang-orangmukmin- (telah 
dijelaskan namanya dan riwayat hidupnya) ia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang shalat 
dua belas rakaal pada siang hari dan malam harinya (seakan yang dimaksud 
adalah dilakukan setiap sehari semalam tidak hanya sehari dari hari- 
harinya dan tidak hanya semalam dari malam-malamnya) maka akan 
dibangunkan baginya dengan dua belas rakaat ini rumah di surga (akan dijelaskan 
secara terperinci dalam riwayat At-Tirmidzi) HR. Muslim dan dalam riwayat 
yang lain (yaitu Riwayat Muslim dari Ummu Habibah) sunnah (untuk 
menjelaskan maksud dari dua belas rakaat, hal ini merupakan tambahan 


939 (jv^) Muslim (728) 

940 <C ijj*) Muslim (728) 

941 (rjeye) Shahih Tirmidzi (415) 

942 Shahih At-Tirmidzi (427) 


576 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

penjelasan dan jikapun tidak maka hal im sudah merupakan suatu yang 
diketahui). Dan nwayat At-Tirmidy (yaitu dari Ummu Habibah) senmalnya 
(yaitu sama dengan hadits Muslim) ia menambahkan (sebagai nncian dan 
yang disebutkan secara global oleh riwayat Muslim) empat rakaat sebelum 
Zhuhur (yaitu yang sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah Radhiyallahu 
Anha dalam haditsnya yang telah lalu) dua rakaat setelahnya (dan im yang 
disebutkan dalam hadits Ibnu Umar) dua rakaat setelah Maghnb (yaitu yang 
telah dibatasi oleh hadits Ibnu Umar dengan “yang beliau lakukan di 
rumahnya”) dua rakaat setelab Isya (mi juga yang dibatasi behau dengan 
“dirumahnya.”) dua rakaat sebelum shalat jajar (ini yang disepakati oleh 
hadits Ibnu Umar dan Aisyah pada hadits mereka yang telah lalu) dan bagi 
riwayat lima (dart Ummu Habibah) barangsiaja yang menjaga emjat rakaat 
sebelum yhuhur dan empat rakaat setelahnya (bisa dipahami bahwa yang 
dimaksud itu adalah selain dua rakaat yang telah disebutkan sebelumnya. 
Juga mungkin dipahami empat rakaat dari dua rakat sebelumnya) maka 
Allah akan mengharamkan neraka atasnya (yaitu mencegah manusia untuk 
masuk ke dalam neraka, sebagaimana tercegahnya sesuatu yang 
diharamkan dari seseorang yang diharamkan atas sesuatu tersebut). 


4_JlP <0)1 aiil J y^j Jli ij^* 4TP Aiil ^yAj ji' 

f oljj . Wj' 'y*' (*^j 

X, & , , '"S o* > * Xsi S ' b • ° *ti' i' 


jlj ^ 


334. Dari Ibnu Umar Radhiyal/ahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah mengasihi seseorang 
yang shalat empat rakaat sebelum Ashar. ” (HR. Ahmad, Abu 
Dawud, At-Tirmidzi menghasankan hadits ini, dan Ibnu 
Khuzaimah menshahihkannya). 


Tafsir Hadits 

Empat rakaat yang disebutkan dalam hadits -empat rakaat sebelum 
Ashar- tidak disebutkan pada hadits sebelumnya. Jika digabungkan dengan 
hadits Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, maka shalat- 
shalat sunnah sebelum shalat fardhu dan sesudahnya berjumlah enam belas 

rakaat. 


943 (£>w>) Shahih At-Tirmidej (430) 




<=^£itab j^halat $ 577 


Adapun shalat dua rakaat sebelum Ashar, sudah termasuk dalam hadits, 

“Di antara adjan dan iqamah ada shalat sunnah. ” >44 


^jili ibi jIp JpJ .rro 

J*5 IjiJ? Jl5 ijLJ : JlS aJp 

«ijj .<1- (j-iSi jf v>ijr,^iA ju tAiiitii 

J—^l (^Sl jf: jJ>- ^jIjj 


335. D#rc Abdullah bm Mughaffal Al-Mujani Kadhiyallahu Anhu dari 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Shalatlah kalian 
sebelum Maghrib, shalatlah kalian sebelum Maghrib. ” Kemudian beliau 
bersabda pada yang ketiga kalinya, “Bagiyang mau. ” Khawalir orang- 
orang akan menjadikannya sunnah. ” (HR. Al-Bukhari) 945 dan dalam 
riwayat Ibnu Hibban, ‘Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi I Va 
Sallam shalat dua rakaat sebelum Maghrib. ” >4& 


Biografi Perawi 

Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, behau adalah Abu Said. Menurut 
riwayat yang paling masyhur Abdullah bin Mughaffal bin Ghanam. 
Termasuk kelompok shahabat yang berbaiat. Menetap di Madinah 
kemudian pindah ke Basrah dan membangun rumah di sana. Behau adalah 
salah seorang dari sepuluh orang yang diutus oleh Umar ke Basrah untuk 
mengajarkan fikih kepada orang-orang di sana. Behau wafat pada tahun 
60 H. Dikatakan juga setahun sebelum tahun tersebut. 


Tafsir Hadits 

Maksud dari sabda Rasuluhah, “khawatir orang-orang akan menjadikannya 
sunnah” yakni dikhawatirkan orang-orang akan menjadikannya sebagai 
suatu amalan rutin yang tidak diperselisihkan, sehingga terkadang 
menyebabkan hilangnya awal waktu (shalat Maghrib). 


944 Al-Bukhari (624) dan Muslim (838) 

945 (&?•"*) Al-Bukhari (1183) lafazhnya adalah (jiiit i%p J? Jj>) 

946 Shahih Ibnu Hibbati (4/457) 


578 ® JĔ$UBULUS-SALAM JilidPertama 

Hadits ini menjadt dalil bahwa disunnahkati melakukan shalat sunnah 
sebelum shala. Maghnb. Inilah yang dtpahamt dari ucapan bekau QMa 
Al-Maghrib ”, bukan sebelum waktu Maghttb, sebagatmana dtketahut bahwa 

shalat sebelum waktu Magrib terlarang. ., 

Menurut riwayat Ibnu Htbban dart hadtts Abdullah yang te a 
disebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shdhllabu Ah.h «a Sailam 
shalat dua rakaat sebelum Maghtib. Jelaslah bahwa shalat sunnah dua 
rakaat sebelum shala. Maghnb telah dt.etapkan dengan ucapan dan 
perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. 

'oir, ^ m - rri 

.\%5 $ u>t; J 

336. Berdasarkan nwayat Musltm dan Anas, ‘%ami selalu shalat dua rakaat 
setelah terhenamnya matahan, sementara Rasulullah Shallallahu Alai t 
wa Sallam menyaksikan kami, beliau tidak memenntah kami danjuga 

tidak melarang kami. ” 947 

Berdasar hadits ini, shalat sunnah sebelutn Magnb juga ditetapkan 
secara taqrir (diamnya Rasulullah terhadap sebuah prtlaku ibadah yang 
menunjukkan keridhaan behau terhadap ibadah tersebut-pent), sehmgg 
jadilah shalat sunnah dua rakaat im ditetapkan dengan trga macam sunnah. 
Bisa saja Anas belum mendengar hadtts Abdullah yang memermtahkan 
shalat ini. Berdasarkan semua nwayat im, maka shalat sunnah rawati ) 
ada dua puluh rakaat. Apabila digabungkan dengan shalat fardhu yang 
tujuh belas rakaat, jadi sempurnalah bagi orang yang menjaga sha a 
sunnah ini dalam sehart semalamnya ia melakukan trga puluh tu,uh rakaat 
Jika ditambah dengan tiga rakaat witir, maka lengkaplah empat pu u 

rakaat sehari semalam. i olQm 

Ibnul Qayyim betkata, “Sesungguhnya bel.au menjaga da 

sehari semalam empat puluh takaat, tujuh belas takaat shalat lardhu, 
dua belas takaat yang ditiwayatkan oleh Ummu Hab.bah dan sebelas 
takaat shalat malam, maka lengkaplah empat puluh takaat. 

Tidak diragukan bahwa hitungan mi mencapai apa yang e a 
disebutkan dari shalat-shalat sunnah selain witir, yakm ua puluh 
dua rakaat. Jika kita menjadikan empat rakaat sebelum Zhuhur dan 
sesudahnya tidak masuk ke dalam dua rakaat yang disebutkan dalam 


947 Muslim (837) 


<z^(jTAB0HALAT $ 579 


riwayat Ibnu Umar, dan ditambahkan dengan riwayat Ummu Habibah 
yang sesudah Isya, maka semuanya terhitung dua puluh empat rakaat 
selain witir dan shalat fardhu. 


'- i —(*-*—-j 4 —%■ *&t J^> OlS" :oili .rry 

ysS f: jyf Ji jaii 


AJ-P JjjO 

337. Di?r/ Aisyah, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
selalu meringankan dua rakaat yang dilakukannya sebelum shalat 
Shubuh, sampai-sampai aku berkata, ‘Apakah beliau membaca 
Ummul Kitab (Al-Fatihah)?” (Muttafaq Alaih) 948 


Tafsir Hadits 

Ungkapan, “Apakah beliau membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah )?”, 
yakni apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak, karena 
ringannya beliau dalam melaksanakan dua rakaat shalat sunnah 
tersebut. 

Meringankan shalat sunnah sebelum Subuh int adalah mazhab 
mayoritas ulama. Akan dijelaskan apa yang beliau baca dalam dua 
rakaat ini. Al-Hanafiyyah berpendapat, memanjangkan dua rakaat ini, 
telah dinuqil dari An-Nakha’i, dan telah dibawakan oleh Al-Baihaqi 
hadits Mursal dari Said bin Jabir. Dalam hadits ini ada rawi yang tidak 
disebutkan, jadi apa yang telah ditetapkan berdasarkan hadits yang 
shahih tidak dapat disebandingkan dengan riwayat seperti ini. 


t—» ji-j J^'Js\ of J .rrA 

'y* ji) j(0jyliCil Lgjt Ij Ji) : J&j J 

+ lO * 

338. DariAbu Hurairah Kadhiyallahu Anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam membaca pada dua rakaat Jajar dengan ‘Qul Ya 


(C?^) Al-Bukhari (1171) dan Muslim (724) 



580 fH jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

Ayyuhal Kafiruun’ (surah Al-Kafirun) dan ‘Qul Huwallahu Ahad’ 
(surah Al-Ikhlas). ” (HR. Muslim) 

Tafsir Hadits 

Yakni surah Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah surat Al- 
Fatihah, dan surah Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua setelah surat Al- 

Fatihah. 

Dalam nwayat Mushm dari Abu Hurairah 95 ° beliau membaca pada 
dua rakaat fajar bacaan ayat (£Ji Jy' sampai akhir ayat di 

surah Al-Baqarah sebagar ganti dari surah Al-Kafirun dan 

sampai akhir surah Ah Imran sebagai ganti dan 
surah Al-Ikhlas. Hadits ini merupakan dahl bolehnya meringkas ayat dari 
tengah surah. 


J Ji oir :cJii iii .m 


oljj Js- I j»Jjl j JJ? 'il 

z x y * 


339. Dari Aisyah Kadhiyallahu Anha ia berkata, “Wasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam jika telah selesai dari shalat dua rakaat Jajar, beliau 
tidur miring pada sisinya yang sebelah kanan. (HR. Bukhati). 


Tafsir Hadits 

Dalam masalah tidur miring ini, para ulama terbagi menjadi beberapa 
kelompok. Ada yang berpendapat sangat keras (berlebihan), ada yang 
longgar, dan ada yang pertengahan. Golongan yang berpendapat keras 
adalah Ahlu Zhahir (kelompok yang sangat berpegang pada zhahir nash 
—tekstual-) seperti Ibnu Hazm dan para pengikutnya. Mereka berpendapat 
wajibnya tidur miring dan menganggap batal shalat Subuh tanpa 
melakukan hal tersebut. Hal ini berdasarkan kepada perbuatan Rasuluhah 
yang disebutkan dalam hadits ini. Dan juga adanya hadits yang 
memerintahkan tidur miring, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, 




■Nl 




bl 


949 (j4»w>) Muslim (726) 

950 Muslim (727) dari Ibnu Abbas 

951 (j4w) Al-Bukhari (626) 



<=^UTAB J^HALAT $ 581 


“Jika salah seorang di antara kalian shalat dua rakaat sebelum shaiat Subuh, 

maka hendaklah ia tidur miring pada lambung kanannya. ” 952 

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih gharib ” Berkata Ibnu 
Taimiyah, “Hadits ini tidak shahih, karena di dalamnya ada Abdul Wahid 
bin Ziyad. Ia meriwayatkan hadits ini seorang diri, dan hafalannya 
dipermasalahkan.” Berkata pengarang kitab ini -Ibnu Hajar Al-Asqalani-, 
“Yang benar hadits ini dapat dijadikan hujjah, akan tetapi memalingkan 
perintah ini sebagai wajib tidak tepat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam tidak terus menerus melakukannya.” 

Sebagian kelompok terlalu longgar memahaminya. Mereka mengatakan 
makruhnya tidur miring ini. Mereka berhujjah dengan hujjah bahwa 
sesungguhnya Ibnu Umar tidak pernah melakukannya dan behau berkata, 
“Cukuplah dengan salam. ” (HR. Abdurrazaq) 953 . Bahkan behau melarang 
orang untuk melakukannya. Ibnu Mas’ud berkata, “Apa yang dilakukan 
orang-orang itu ketika shalat dua rakaat turun (merunduk) seperti 
merunduknya seekor keledai.” 954 

Sebagian kelompok lagi bersikap pertengahan, diantara mereka adalah 
Imam Mahk dan lain-lainnya. Menurut mereka, melakukan tidur miring 
diperbolehkan jika dimaksudkan untuk mengistirahatkan badannya, dan 
memakruhkan bagi orang yang melakukannya karena menganggap 
sunnah. Di antara mereka ada yang menganggapnya sebagai amalan 
sunnah secara mutlak, entah dilakukan karena istirahat atau tidak. 
Dikatakan bahwa hal ini disyariatkan bagi orang yang shalat tahajjud pada 
malamnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Aisyah, 
behau pernah berkata, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
tidak pernah melakukan tidur miring karena termasuk amalan sunnah, 
tetapi karena behau menghidupkan malamnya (dengan shalat tahajjud) 
sehingga behau tidur miring untuk beristirahat dari kepenatan tersebut.” 
Di dalam hadits ini, ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Berkata 
Imam Nawawi, “Pendapat yang terpihh dalam hal ini, bahwa tidur miring 
adalah sunnah berdasarkan zhahirnya hadits Abu Hurairah. Aku (Ash- 
Shanani) berkata, “Pendapat ini yang pahng mendekati kebenaran.” Jika 
hadits Aisyah ini shahih, maka hadits ini mengabarkan tentang pemahaman 
Aisyah, dan tidak terus menerusnya Rasulullah melakukannya 
menunjukkan kesunnahannya, kemudian tidur miring ini disunnahkan 
pada lambung kanan. Ibnu Hazm berkata, “Jika beliau udzur untuk 


952 Shahih At-Tirmidy (420) 

953 Al-Mushannaf (3/42) 

954 Ibnu Abi Syaibah dalam Mushanna/nya (2/55) 



582 $ jSuBULUS-SALAM ]ilidVertama 

melakukannya ke sebelah kanan, maka behau hanya bensyarat saja dan 
tidak tidur miring ke sebelah kirinya.” 


Jii: Ju ~ L i i7> 

,£a J* k 


)■ s <* s * 

M>t J>W>J 


jl/jlj ,Sj'S eijj 


340. Dari Abu Uurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Jika salah seorang di antara 
kalian shalat dua rakaat sebelum Subuh, maka hendaklah la tidur 
miringpada rusukyang sebelah kanan. ” (HR. Ahmad, Abu Dawud, 
At-Tirmidzi dan telah menshahihkannya) 955 


Tafsir Hadits 

Pembicaraan tentang hadits im telah berlalu. Hadits im menun)ukkan 
bahwa Rasulullah melakukan tidur miring ini. Inilah nwayat yang 
mcnunjukkan perintah tentang hal tersebut. Telah dibahas juga 
sebelumnya, bahwa hadits ini harus dipahngkan dari makna wajibnya 
sebagaimana yang Anda ketahui, dan Anda telah mengetahut pendapat 
pendapat ulama dalam hal tersebut. 


&\ JS '&\ :J15 J 5 ' J 'S* u*J 

JL. '«e bJ ,j& ss* jS ' a% ^ 

SSjaj dkiij. jp . JS> 45 U J jy, oS*-\j 

J0\j ji' : JaiL J 


341. Dan hwar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, ‘Telah bersabda 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Shalat malam itu dua 
rakaat dua rakaat, jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk 
waktu Subuh, hendaklah ia shalat satu rakaat sebagai witir bagi shalat- 
shalatyang telah ia lakukan ■ ” (Muttafaq Alaih) 956 Menurut Al- 


«5 ( ^) Shahth At-Tirmidj (420) dan telah ditakhrij sebelumnya. 
556 ( yj) Al-Bukhari (472) dan Muslim (749) 



<=J*(jTABS^HALAT $ 583 


Khamsah -Perarnyang lima-jang dishahihkan oleh Ihnu Hibban dengan 
lajads^ “Shalat malam dan siang dua rakat-dua rakaat. ’ 957 


Tafsir Hadits 


Hadits ini sebagai dalil disyariatkannya shalat sunnah malam dua 
rakaat-dua rakaat, dengan salam pada setiap rakaat keduanya. Pendapat 
ini telah didukung oleh mayoritas ulama. 

Berkata Imam Mahk, “Tidak boleh menambah lebih dari dua rakaat, 
karena hadits ini memberikan pemahaman pembatasan lafad 2 ini 
menyamai kekuatan lafadz “Tidaklah ada shalat malam itu kecuali dua rakaat- 
dua rakaat”. 

Pendapat ini ditolak mayoritas ulama. Mereka menjawab pendapat ini, 
Hadits ini terjadi sebagai jawaban dari pertanyaan tentang shalat malam, 
maka tidak ada petunjuk adanya pembatasan. Sekiranya pendapat ini 
diterima, maka akan bertolak belakang dengan perbuatan Rasulullah. 
Yakni adanya nash yang menunjukkan witir beliau lima rakaat, 
sebagaimana hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Mus- 
lim. Perbuatan Rasulullah ini menunjukkan tidak adanya pembatasan. 

Sabda beliau, ‘]ika salah seorang di antara kalian khawatir masuk waktu 
Shubuh, maka hendaklah ia shalat satu rakaat” merupakan dalil yang 
menunjukkan tidak bolehnya melakukan witir satu rakaat kecuali karena 
khawatir masuknya waktu Shubuh. Dan jika tidak ada kekhawatiran itu, 
maka berwitir dengan lima atau tujuh rakaat dan seterusnya. Dan tidak 
dengan tiga rakaat karena adanya larangan tiga rakaat ini. Ad-Daruquthni, 
Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara 
marfu’, 


„ ^ o 

o jdcs- 


/P | 0 f ° . 0 f 0 f f 

j\ j< y 'jjj' 

* ^ s s 

‘Perwitirlah kalian dengan lima rakaat, tujuh, sembilan atau sebelas. ” Al- 

1 XXX , 


Hakim menambahkan dalam riwayatnya, 


1 0 -VI w I .0 / o A 

j $ : < *« 1 j CtAjrJj I j jy 

#! / / 

Janganlah kalian berwitir dengan tiga rakaat, janganlah kalian serupakan 
dengan shalat Magnb. 959 Pengarang (Ibnu Hajar Al-Asqalani) mengatakan, 
“Rawi hadits ini semuanya tsiqah (dapat dipercaya) tidak ada masalah 
orang yang merawikan hadits ini secara mauquf. 





957 (&£*"') shahih At-Tirmidzi (597) 

958 () Mushm (737) 

959 Ad-Daruquthni (2/24,25) 



584 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

Hadits ini bertentangan dengan Hadits Abu Ayyub Jaran g siap.jmg 
mmginginkan untuk hmit.r dengan tiga rakaat t.labkan ia mlakukamja. (HR- 
Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah dan lam-lamnya.) . 

Para ulama menggabungkan antara dua pemahaman hadits im. Bahwa 
iarangan wttir dengan tiga rakaat itu jika dtlakukan dengan duduk tasyahud 
awal karena hal im menyerupai shalat Magnb. Namun ,ika ttdak du u 
(untuk tasyahud) kecuah untuk tasyahud akhtr maka wtttr tnt ttdak 
menyerupat shalat Magrtb. Im adalah penggabungan yang batk. Pendapat 
ini didukung oleh hadits Atsyah dalam nwayat Ahmad An-Nasa t, 
Bathaqt, Al-Haktm, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berw ^ 
dengan tiga rakaat, tidaklah behau duduk kecuah pada rakaat akhtr 
Menurut la£adz Ahmad, “Behau witir dengan ttga rakaat dan tidaklah 
beliau memisahkan di antara keduanya.” Adapun lafadz Al-Ha tm 
berbunyi “Tidak duduk... 

Adapun pemahaman bahwa ttdak boleh wtttr dengan satu rakaat 
kecuali karena khawatrr masuknya wakrn Shubuh bertentangan dengan 
hadits Abu Ayyub ini, di dalamnya disebutkan, 

hiilii J>yi 01 v J> "' 

* ' ' ' 

“Barangsiapa yang menginginkan untuk berwitir dengan satu rakaat silahkan 
ia melakukannya. ” 

Hadits ini lebih kuat dan pemahaman hadits dalam kttab im (Bulugb 
Al-Maram) sekaltgus hadits Abu Ayyub int men,adt dalil sahnya 

bertakbiratul ihram dengan satu rakaat. 

Menurut perawi yang lima (Al-Khamsah), hadtts Abu Huratrah yang 
dishahihkan oleh Ibnu Htbban dengan lafadz, “Shalat malam dan siangdua 
rakaat dua rakaat.” An-Nasah berkata, “Ini sebuah kekeltruan. Hadtts 
tni dikeluarkan oleh rawi-rawi yang disebutkan dalam hadits Alt btn 
Abdillah Al-Bariqt Al-Azdi dart Ibnu Umar sebagatmana hadits im. Asal 
hadits ini ada di kitab Ash-Shahihain tanpa menyebutkan latadz 

(S1 Hadits ini juga dinwayatkan dengan sanad dari Yahya btn Ma’tn. 
Sesungguhnya dta berkata, “Shalat stang empat rakaat tidak dtptsah dt antara 
keduanya.” Kemudtan dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya Ahmad btn 
Hambal berkata, “Shalat malam dan stang dua rakaat dua rakaat Yahya 
berkata, “Dengan hadtts apa beltau berkata demikianP Dikatakan 
kepadanya, “Dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Azdt. Behau berka a, 
“Siapakah Al-Azdi itu, sehingga saya harus menertma nwayatnya.. 

960 Shabih Abi Dawud (1422) 

961 Ahmad (6/155,156) dan Al-Baihaqi (3/28) 


<=^AjrrAB5Ĕ)HALAT $ 585 


An-Nasa’i berkata, “Hadits ini menurut saya keliru.” Demikian juga 
Al-Hakim berkata dalam Ulum Al-Hadits, Ad-Daraquthni dalam Al-Ilal 
bahwa penyebutan kata An-Nahar adalah sebuah kekeliruan. Al-Khatabi 
berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thawus, Nafi’ dan lainnya 
dari Ibnu Umar. Tidak ada salah seorang pun dari mereka menyebutkan 
lafad 2 An-Nahar, kecuali tambahan ini tsiqah dan dapat diterima. Al- 
Baihaqi berkata, “Hadits ini shahih.” Ia melanjutkan, “Al-Bariqi dipakai 
hujjah oleh Mushm, dan tambahan dari tsiqah diterima.” Sampai di sini 
ucapan pengarang (Ibnu Hajar) dalam At-Talkhish. 

Lihatlah bagaimana perbincangan ulama tentang tambahan ini. Mereka 
berselisih pendapat dengan perselisihan yang hebat, dan semoga dua 
perkara ini boleh dua-duanya. Abu Hanifah berkata, “Seseorang boleh 
memihh pada siang hari antara shalat dua rakaat dua rakaat atau empat 
rakaat, dan tidak lebih dari itu.” Al-Bukhari telah mengeluarkan delapan 
hadits tentang shalat sunnah siang dua rakaat dua rakaat. 


1p A)1 Ail J °jLj Jli :JlS asl °J\ .rtY 

.Jlll o^Ca aI&j ^lSl Jjij o^^CaJl Ij»il*>j 


342. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi n>a Sallam bersabda, “Shalat jang paling utama 
setelah shalat Jardhu adalah shalat sunnah pada malam hari. ” (HR. 
Muslim) 962 


Penjelasan Kalimat 

Hadits Rasuluhah, “Shalatyangpaling utama setelah shalat Jardhu” (karena 
shalat fardhu adalah yang pahng utama) dan “shalat malam ” (bisa dipahami 
bahwa yang dimaksud adalah pada larut malam). Hal ini sesuai dengan 
hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Al-Bukhari, 
ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, “Shalat 
apakah yang paling utama setelah shalat wajib? Behau menjawab, “Shalat 
pada tengah malam. ” 963 

Dalam hadits Amr bin Abasah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
dan ia menshahihkan hadits ini, “Saatyangpaling dekat antara seorang hamba 
dengan Rabb adalah pada tengah malam yang terakhir, jika ia mampu untuk 


Muslim (1163) 
(j&r**) Muslim (1163) 



586 $ jSuBlJLUS-SALAM JiMPertama 

menjadi orangjang berdykir kepada Rabbnya pada saat itu maka hendaklah 
dilakukan. ” 964 Dalam riwayat At-Tirmidzi juga diriwayat oleh Abu Dawud, 
“Aku berkata, “Ya Rasulullah, (waktu) malam manakah yang paling 
didengar? Behau menjawab, “Padapertengahan malam terakhir, shalatlahpada 
waktu itu jika kau mau, sesunguhnya shalat pada saat im disaksikan dan ditulis 
(di sisi Allah). ” 965 Yang dimaksud dengan pertengahan malam adalah 
sepertiga terakhir, sebagaimana telah diriwayatkan beberapa hadits dalam 

hal ini. 


:JU (Lj A AI SPj of ,<fjVh Mp J y, .rtr 


0 0 Os 


CA3 jy- j CA jJ 


0 O Os a 0 i. * < . 0 ® 0 x ^ ^ / 0 > 0 f 

.Jiil i Si^lj. 'jji 01 4-=-' 0r*J jy- V» - ' 

,oi- J JJwrj JJJ V! kr^i i\jj 




343. Dari Abu Ayyub Al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat witir itu hak bagi setiap muslim, 
siapa yang menyukai untuk berwitir lima rakaat maka lakukanlah, 
barangsiapa yang suka untuk berwitir tiga rakaat maka lakukanlah, 
dan barangsiapayang menyukai untuk berwitir dengan satu rakaat maka 
lakukanlah. ” (HR. Empat kecuali At-Tirmidzi, dishahihkan 
oleh Ibnu Hibban, An-Nasa’i menguatkan kemauqufan 
hadits ini) 966 


Penjelasan Kalimat 

“Shalat witir itu hak bagi setiap muslim (nash ini menjadi dalil bagi yang 
mengatakan wajibnya shalat witir) siapayang menyukai untuk berwitir lima 
rakaat maka lakukanlah, barangsiapayang suka untuk berwitir tiga rakaat maka 
lakukanlah (telah kami jelaskan tentang kompromi antara nwayat ini 
dengan riwayat yang menyelisihnya) dan barangsiapa yang menyukai untuk 
berwitir dengan satu rakaat maka lakukanlah (tanpa menggabungkan rakaat 
lain kepadanya, sebagaimana dzahirnya hadits ini). 


564 Shahih At-Tirmidsj (3579) 

965 (^»w>) Shahih Abi Dawud (1277) 

966 (£***?) Shahih Abi Dawud (1422) 




<=^utab jShalat $ 587 


Hadits ini dishahihkan oleh Abu Hatim, Adz-Dzahly, dan Ad-Daraquthni 
dalam Al-Ilal. Al-Baihaqi dan selainnya memauqufkan hadits ini. Pengarang 
(Ibnu Hajar) mengatakan, “Pendapat terakhir inilah yang benar.” 

Aku (Shan’ani) berkata, “Hadits ini menempati hukum marfu’, tidak 
ada faidah memperluas ijtihad dalam hal ini, yakni dalam penentuan derajat 
hadits. 


Tafsir Hadits 


Hadits ini menjadi dahl wajibnya shalat witir. Sebagaimana disebutkan 
juga oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad, 
“Barangsiapa yang tidak berwitir, maka ia bukan dari kami. ’* )61 Yang 
berpendapat wajibnya shalat witir ini adalah Al-Hanafiyah. 

Mayoritas ulama berpendapat tidak wajibnya shalat witir. Mereka 
berdalilkan dengan hadits Ali Radhijallahu Anhu , “Witir bukanlah 
kewajiban sebagaimana perihal shalat fardhu, akan tetapi merupakan 
shalat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam .” 
Hadits ini akan dijelaskan belakangan. Sedangkan lafazhnya menurut Ibnu 
Majah berbunyi, “Sesungguhnya witir itu tidaklah wajib dan tidak juga 
seperti shalat kalian yang difardhukan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam selalu berwitir dan behau bersabda, 




•i yj 


aisl Oli ljyjf jT Jk Jl Jjkl L 


‘Wahai ahli Qur’an berwitirlah kalian, sesungguhnya Allah itu witir (ganjil) 
menyukai witir. ” 968 

Al-Majid Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Ibnu Al-Mundzir 
meriwayatkan hadits Abu Ayyub dengan lafazh, ‘Witiritu hak, tetapi bukan 
kewajiban. Dan dengan hadits, “Tiga perkara yang bagiku merupakan 
kejardhuan, tetapi bagi kalian hanya sunnah. ” 969 

Behau menyebutkan di antara yang tiga itu adalah witir. Walaupun 
hadits ini dhaif tetapi hadits ini memihki riwayat-riwayat pendukung yang 
menguatkannya. Dan hadits Abu Ayyub yang dijadikan dalil tentang 
kewajiban witir telah Anda ketahui bahwa yang tepat bagi hadits ini adalah 
hadits mauquf, kecuali ia menyamai hukum marfu’. Namun demikian 
hadits ini tidak dapat disandingkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan 


967 Dhaij Al-Jatni’ (6150) 

968 Shahih Al-Jami ’ (7860) 

969 Dhaij Al-Jami’ (2561) 


588 $ J10UBUL US-SALAM JilidPertama 

tidak wajibnya witir. Dan makna wajib juga terkadang diucapkan untuk 
perkara sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagaimana yang telah lalu dalam 
permasalahan mandi pada hari Jum’at. 

Ucapan beliau ‘bikhamsin’ (hma rakaat) atau ‘bitsalatsin’ (tiga rakaat) 
maksudnya adalah tidak duduk (untuk tasyahud) kecuah pada rakaat 
terakhir. Akan datang hadits Aisyah untuk menjelaskan mengenai shalat 
witir hma rakaat ini. 

Kemudian ucapan beliau, ‘biwahidah’ (satu rakaat), yakni hanya 
melakukan satu rakaat. Dan telah diriwayatkan perilaku seperti ini dari 
sekelompok shahabat. Muhammad bin Nashr dan lainnya mengeluarkan 
hadits dengan sanad yang shahih dari As-Saib bin Yazid, “Sesungguhnya 
Umar membaca Al-Qur’an pada satu malam dalam satu rakaat dan tidak 
shalat selainnya.” Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Muawiyah berwitir 
dengan satu rakaat dan Ibnu Abbas membenarkannya. 


: ^ jjl jj Js- j&j .VII 

, \ t - - 

e>\'/j aJJl 4il Sy*j '4^* 'SL £&Jj ,~SyS Ul 

Jlj ^J\lL\ 


344. Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu, ia berkata, ‘Witir itu 
tidak wajib sebagaimana perihal shalat maktubah, akan tetapi ia sunnah 
j/ang biasa dilakukan oleh Kasulullah Shallallahu Aliahi wa Sallam. 

(HR. An-Nasai dan Tirmidzi menghasankannya dan Al- 
Hakim menshahihkannya) 971 


Tafsir Hadits 

Hadits ini telah dijadikan hujjah oleh jumhur tentang tidak wajibnya 
shalat witir. 

Dalam hadits Ah ini ada Ashim bin Dhamrah. Ia banyak diperbicarakan 
oleh sebagian sedikit ulama. Al-Qadhi Al-Khaimi menyebutkannya dalam 
kitabnya Hasyiyah Bulugh Al-Maram, dan saya tidak menemukannya dalam 
At-Talkhish. Akan tetapi yang disebutkan di sini, bahwa hadits ini 
dishahihkan oleh Al-Hakim dan ia tidak mengakhirinya. Saya tidak tahu 
darimana Al-Qadhi menukilnya? Kemudian aku melihatnya dalam At- 


970 (c^) Al-Bukhari (3764) 

971 Shahih At-Tirmidgi (454) 


<^£itab jShalat $ 589 


Taqrib yang lafa 2 hnya, “Ashim bin Damrah As-Saluh Al-Kufi orang yang 
jujur termasuk generasi yang ketiga. Meninggal pada tahun 74 H demikian 
keterangan dalam At-Taqrib.” Sedangkan dalam Al-Talkhish hadits ini 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalan Ashim bin Damrah yang 
dishahihkan oleh Al-Hakim. 


4 —^ J y*J of Aili yi^j -Uii y> y ,Ur °jpj . y i o 

j,-Ls 4—LUJl 4—Lui y, aijjilsl J 

£> % c.f J!:Ji3 


345. Dari Jabir bin Abdullah Tadhiyallahu Anhuma bahwa Tasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat pada bulan Kamadhan. Kemudian 
para shahabat menunggu beliau pada malam berikutnya dan beliau tidak 
keluar. Behau bersabda, “Sesungguhnya aku khawatir shalat witir akan 
dijardhukan atas kalian. ” (HR. Ibnu Hibban) 972 


Tafsir Hadits 

Sedangkan dalam lafazh Al-Bukhari berbunyi, “Diwajibkan atas kalian 
shalat malam . ,<>73 

Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Aisyah, dan lafazhnya adalah, 
Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di masjid, maka 
orang-orang pun shalat sebagaimana shalat behau. Kemudian behau shalat 
lagi pada malam berikutnya. Maka bertambah banyaklah orang-orang. 
Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga. Tetapi ternyata 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menjumpai mereka, sampai 
ketika Subuh behau bersabda, “Aku telah mehhat apa yang telah kalian 
lakukan, dan tidak ada yang mencegahku untuk menjumpai kahan kecuali 
aku khawatir akan difardhukan shalat ini atas kalian.” 974 Hadits ini 
mendekati lafazh yang ada dalam Al-Bukhari. 

Ketahuilah, bahwa telah jelas alasan tidak keluarnya Rasulullah, yakni 
behau khawatir shalat tersebut akan difardhukan atas mereka, dan juga 
telah tetapnya hadits yang berbunyi. 


972 Ibnu Hibban (6/169) 

973 (cjj*"*) Al-Bukhari (729) 

974 Abi Dawud (1373) 



590 $ J^UBULUS-SALAM JMPertama 


6 S i J |1 *!?. T . *( 0 ■* ® ^ (> } s 

(j£Jj JjiJi JJ-j JJ— 


‘7«z kma dan ini lima puluh, tidaklah dirubah ucapan di sisi Ku. ”' 7S 

Dan ketika aman dari perubahan, kenapa khawatir dari tambahan? 
Pengarang telah menukil jawaban yang banyak dan memperluas 
pembahasannya. Beliau menjawab dengan tiga jawaban yang terdapat 
dalam Fath Al-Bari sebagaimana yang telah dijelaskannya dan bagusnya 
penjelasan tersebut, “Sesungguhnya kekhawatiran Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam akan difardhukannya shalat malam. Yakni dijadikannya 
tahajjud di masjid secara jamaah menjaadi syarat sahnya shalat sunnah 
pada malam hari.” Behau berkata, “Telah disyaratkan hal tersebut dalam 
hadits Zaid bin Tsabit, “Sehingga aku khawatir akan diwajibkan atas 
kalian. Jika difardhukan atas kalian maka kalian tidak dapat 
melakukannya. Oleh karena itu, shalatlah kahan wahai para manusia di 
rumah-rumah kahan.” 976 

Larangan Rasulullah kepada kaumnya untuk berkumpul di masjid 
sebagai rasa kasih sayang beLiau atas mereka, agar hal tersebut tidak 
menjadi syaratnya shalat sunnah -tahajjud- dengan berjamaah. 

Saya berkata, “Tidak dipungkiri, bahwa pendapat ini tidak sesuai 
dengan sabda Rasulullah, “Dijardhukannya atas kalian shalat malam. ” 
Sebagaimana juga yang terdapat dalam Al-Bukhari, bahwa secara jelas 
yang dikhawatirkan oleh behau adalah kefardhuan secara mutlak. Hal itu 
terjadi pada Bulan Ramadhan yang menunjukkan bahwa behau shalat 
dengan orang-orang di dua malam. Hadits kitab ini meriwayatkan bahwa 
behau shalat dengan orang-orang tersebut pada malam pertama. Dalam 
riwayat Ahmad, “Sesungguhnya behau shalat dengan orang-orang tersebut 
selama tiga malam dan masjid dipenuhi oleh orang-orang pada malam 
keempat.” Dan ucapan beliau, “Aku khawatir difardhukannya atas kahan 
witir.” Ini menunjukkan bahwa witir tidak wajib. 

Ketahuilah, sesungguhnya orang yang menetapkan shalat tarawih dan 
menjadikannya sunnah pada bulan Ramadhan berdalil dengan hadits ini. 
Yang mana dalam dahl ini tidak disebutkan tata cara dan jumlahnya 
sebagaimana yang mereka lakukan. Sesungguhnya mereka shalat tarawih 
secara berjamaah dua puluh rakaat dengan diselingi istirahat pada setiap 
dua rakaat. 

Adapun mengenahi pelaksaannya dengan berjamaah, sesungguhnya 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat bersama mereka secara berjamaah 


975 Al-Bukhari (349) dan Muslim (163) 

976 Akan dijelaskan takhrijnya dalam waktu dekat, Insya Allah. 


<^%JTAB^HALAT $ 591 


kemudian meninggalkannya karena khawatir difardhukan atas mereka. 
Kemudian orang yang pertama kah menjadikan mereka berjamaah dengan 
satu imam adalah Umar, ia berkata, “Sesungguhnya ini adalah bid’ah.” 
Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Mushm dalam kitab Shahihnya.” 977 
Perawi lain -selain Muslim- mengeluarkan riwayat ini dari hadits Abu 
Hurairah; Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu 
memotivasi shahabat-shahabatnya untuk menghidupkan malam 
Ramadhan. Namun tidak ada penekanan dalam perintah itu. Beliau 
bersabda, “Barangsiapa shalat malam pada bulan B.amadhan karena keimanan 
dan mengharapkan ganjaran, maka akan diampunkan apa jang telah lalu dari 
dosa-dosanya. ” 978 Abu Hurairah berkata, “Ketika Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallatn telah wafat, kebiasaan para shahabat melaksanakan shalat 
pada malam Ramadhan tetap berlangsung. Mulai dari khilafah Abu Bakar 
sampai Umar bin Khaththab. Ada tambahan riwayat dari Al-Baihaqi 979 , 
Urwah telah berkata, “Telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman Al- 
Qari bahwa Umar keluar pada suatu malam di bulan Ramadhan. Beliau 
berkeliling di masjid, sementara orang-orang yang berada di masjid 
terpisah-pisah. Ada seseorang yang shalat sendirian, ada pula orang yang 
shalat mengimami yang lainnya. Maka Umar berkata, “Demi Allah, saya 
kira jika kami kumpulkan mereka dengan satu qari' (lmam) maka akan 
lebih baik, maka bcliau berketetapan untuk mengumpulkan mereka 
dengan satu qari\ Beliau memerintahkan Ubay bin Kaab untuk menjadi 
imam mengimami mereka pada bulan Ramadhan itu. Maka keluarlah Umar 
dan orang-orang untuk shalat dengan shalatnya Ubay, kemudian beliau 
berkata, “Inilah sebaik-baik bid’ah”. Al-Baihaqi menurunkan banyak 
riwayat serupa dengan makna hadits ini. 

Jika Anda telah mengetahui hal ini, maka Anda akan mengetahui bahwa 
Umarlah yang menjadikan manusia berjamaah, dan menamakannya 
sebagai bid’ah. 

Adapun ucapan beliau, “Sebaik-baiknya bid’ah.” Bukanlah yang 
dimaksud adanya bid’ah yang dipuji, tetapi semua bid’ah itu sesat. Dan 
ketahuilah, bahwa dapat dipastikan pemahaman ucapan bid’ah ini karena 
behau menjadikan mereka berjamah atas satu imam dan memerintahkan 
mereka berbuat demikian. Bukan yang dimaksud bahwa jamaahnya yang 
bid’ah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menjadikan 
mereka berjamaah sebagaimana yang Anda ketahui. 


977 Aku tidak melihatnya di Muslim tetapi hadits ada di Al-Bukhari (2010) 

978 <&y>) Al-Bukhari (37), dan Muslim (759) 

979 Al-Baihaqi (2/493) 









592 $ jĔ)UBULUS-SALAM JiMPertama 

Adapun jumlah rakaat yang beliau jadikan dua puluh rakaat tidak ada 
hadits marfu yang menjelaskan demikian kecuali yang diriwayatkan oleh 
Abdun bin Humaid dan Ath-Thabrani dari jalur periwayatan Abu Syaibah 
Ibrahim bin Utsman dari Hakam dari Muqsim dari Ibnu Abbas, 
“Sesungguhnya IKasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu shalat di hulan 
Ramadhan dua puluh rakaat disertai witir. ” 980 

Telah berkata di dalam Suhul Ar-Rasyad. Abu Syaibah telah didhaifkan 
oleh Ahmad, Ibnu Ma’in, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, 
An-Nasai dan selain mereka. Mereka mendustakan Syu’bah. Ibnu Ma’in 
berkata, “Dia bukanlah orang yang tsiqah.” Behau memasukkan hadits 
ini ke dalam hadits mungkar. Berkata Al-Adzra’i berkata dalam Al- 
Mutawassith, “Apa yang dinukil tentang shalatnya Rasulullah Shallallahu 
A.laihi wa Sallam pada dua malam yang behau keluar malam itu dengan 
mengerjakan dua puluh rakaat adalah riwayat yang mungkar.” Berkata 
Az-Zarkasyi di dalam Al-Khadim, “Klaim bahwa Rasulullah shalat 
mengimami manusia pada malam itu dengan dua puluh rakaat adalah tidak 
sah. Tetapi riwayat yang kokoh dalam hadits yang shahih adalah tidak 
disebutkannya bilangan rakaat.” Dalam sebuah riwayat Jabir, 
“Sesungguhnya Kasulullah shalat bersama dengan manusia delapan rakaat dan 
witir. Kemudian mereka menunggu heliau pada malam herikutnya, namun heliau 
tidak keluar menemui mereka. ” (HR. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban 
dalam kitab-kitab Shahih mereka) 981 

Al-Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas dari jalan Abu 
Syaibah. Kemudian behau berkata, “Sesungguhnya Abu Syaibah itu dhaif.” 
Beliau juga meriwayatkan, “Sesungguhnya Umar memerintahkan kepada 
Ubay dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia dengan dua puluh 
rakaat.” Dalam riwayat yang lain, “Sesungguhnya mereka melaksanakan 
shalat Ramadhan pada zaman Umar dengan dua puluh rakaat.” Dalam 
riwayat yang lain, “Dua puluh tiga rakaat.” Dalam riwayat yang lain, 
“Sesungguhnya Ah R adhiyallahu Anhu pernah mengimami manusia dengan 
dua puluh rakaat dan berwitir dengan tiga rakaat.” Behau berkata, “Dalam 
hadits ini ada riwayat yang kuat.” 982 

Jika Anda mengetahui hal ini, maka Anda akan mengetahui bahwa 
tidak ada riwayat marfu’ yang menjelaskan bahwa shalat malam pada 
bulan Ramadhan dua puluh rakaat. Bahkan ada riwayat Aisyah yang 
disepakati keshahihannya menyatakan, “Sesungguhnya Kasulullah Shallallahu 


980 (&*■ £>&£>) Shalat Tarawih, Al-AlBani hal. 19 

981 Ibnu Hibban (6/169), dan Ibnu Khuzaimah (2/138) 

982 Al-Baihaqi dalam (2/496) 



<=^UTAB0HALAT 0 593 


Alaihi wa Sallam tidak pernah menambah pada bulan Ramadhan dan lainnya 
lebih dari sebelas rakaat. ” Dengan demikian dapat Anda ketahui, bahwa 
shalat tarawih dengan tata cara yang banyak dilakukan belakangan ini 
adalah bid’ah. 

Memang benar, shalat pada malam Ramadhan adalah sunnah dan 
berjamaah dalam melaksanakannya juga sunnah yang tidak dapat diingkari. 
Ibnu Abbas dan shahabat yang lainnya telah bermakmum kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada shalat malam. Akan tetapi 
menjadikan tatacara dan jumlah bilangan menjadi sunnah dan menjaga 
perbuatan inilah yang kami katakan dengan bid’ah. Umar ketika keluar 
pertama kah mendapatkan manusia terpisah-pisah. Di antara mereka ada 
yang shalat sendirian. Ada juga ada yang shalat secara berjamaah 
sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah. Dan sebaik-baiknya 
perkara adalah yang terjadi pada masa behau. 

Adapun penamaannya dengan tarawih, maka pandangannya seperti 
riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari hadits Aisyah, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat empat rakaat pada malam 
hari kemudian beliau beristirahat, kemudian beliau memperpanjang 
shalatnya sehingga aku merasa kasihan kepadanya.” 983 

Al-Baihaqi berkata, “Al-Mughirah bin Ziyad meriwayatkan hadits ini 
dengan seorang diri. Ia bukanlah orang yang kuat. Jika hadits im benar, 
maka hadits ini menjadi dasar bagi istirahatnya imam di dalam shalat 
tarawih.” 

Adapun hadits, “Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah 
khalijahyang diberi petunjuk setelahku, maka berpegang teguhlah dengannya dan 
gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. ”™ Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu 
Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Ia 
berkata, “Hadits ini sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Mushm. Serupa 
dengan hadits ini hadits, “Menirulah kalian dengan orang-orang setelahku, 
Abu Bakar dan Umar. ” >K Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata, 
“Hadits ini hasan.” Dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu 
Hibban. Hadits ini juga memiliki jalur periwayatan lain yang menjadi 
pembicaraan, namun hadits ini saling menguatkan antara yang satu dengan 
yang lain. Sesungguhnya bukanlah yang dimaksud sunnah khulafaur 
Rasyidin kecuali tatacara mereka yang sesuai dengan tatacara Rasulullah 


983 Al-Baihaqi (2/497) 

984 ShahihAbu Dawud (4607) 

985 Shahih At-Tirmidj (3662) 


594 Sf jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam berjihad melawan musuh menguatkan 
syiar agama dan semisalnya. 

Hadits ini umum bagi seluruh khahfah yang diberi petunjuk tidak 
terkhusus pada Abu Bakar dan Umar saja. Sesuatu yang diketahui dalam 
kaidah syariah bahwa tidaklah khalifah Ar-Rasyidin membuat sebuah 
syariat yang bertentangan dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. 
Umar Radhiyallahu Anhu saja yang dirinya termasuk Khulafaur Rasyidin 
menamakan apa yang ia hhat dari berjamaahnya orang yang melakukan 
shalat malam pada bulan Ramadhan sebagai bid’ah. Ia tidak mengatakan 
bahwa itu sunnah. Maka pikirkanlah ini. 

Dan sesungguhnya banyak shahabat R adhiyallahu Anhum yang 
bertentangan dengan Abu Bakar dan Umar diberbagai tempat dan masalah. 
Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memahami hadits bahwa segala 
apa yang diucapkan dan diperbuat oleh mereka sebagai hujjah. 

Al-Barmawi telah meneliti tentang masalah ini di dalam kitabnya Syarah 
Alfiyah dalam ilmu ushul fikih. Ia mengucapkan, “Adapun hadits yang 
pertama menunjukkan bahwa jika mereka -Khulafaur Rasyidin- bersepakat 
atas sebuah ucapan, maka ucapan itu sebagai hujjah, kecuali jika ucapan 
mereka itu tidak didukung oleh ucapan shahabat yang lain.” Yang benar 
adalah bahwa Al-Iqtida' (mengikut) bukanlah At-taqlid (meniru), tetapi 
memihki makna lain. Sebagaimana yang telah kami tahqiq di dalam syarah 
Na^hm Al-Kafil dalam pembahasan masalah ijma. 


* \ A 


alip diil JS> aiil JJli :Jli ~S>rjS- T1 “l 

\j J \a>j :llii JS- J oj 

o\jj .jJS\ jJL J\ 'JJ C ,jJ\ :Jii U\ SJ'j 

jriJi ,JcS\ J Likii 


346. Dari Kharijah bin hiudqafab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi 
u>a Sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah memanjangkan kalian dengan 
shalat, yang mana hal itu lebih baik daripada onta merah. Kami 
berkata, “Shalat apakah itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, 
“Shalat witir, yaitu antara shalat Isya sampai terbitnya fajar. ” (HR. 
Al-Khamsah kecuali An-Nasai dishahihkan oleh Al- 
Hakim) 986 


986 £££,> Dhm J A /.J ami ’ (1622) 



<=zAhtab jShalat $ 595 


Biografi Perawi 

Kharijah Ibnu Hudzafah adalah seorang Quraisy Adawi. Ia 
mengimbangi kekuatan seribu tentara. Diriwayatkan bahwa Amr bin Ash 
meminta tambahan tiga ribu pasukan dari Umar. Kemudian Umar 
menambahnya dengan tiga orang yaitu Kharijah bin Hudzafah, Az-Zubair 
bin Awwam, Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kharijah menjadi qadhi (hakim) 
di Mesir pada pemerintahan Amr bin Ash. Dikatakan, ia menjadi tangan 
kanan Amr bin Ash dan terhitung sebagai penduduk Mesir. Ia dibunuh 
oleh Khawarij yang menyangka bahwa ia adalah Amr bin Ash ketika or- 
ang khawarij bersepakat untuk membunuh tiga tokoh, Ah bin Abi Thahb, 
Muawiyah dan Amr bin Ash. Takdir Allah telah sempurna kepada Ah 
yUaihissallam tidak kepada yang lain. Dan akibat salah bunuh terhadap 
Kharijah ini, seorang penyair berkata, 

000 

A.langkah mulianya ketika Amr diganti oleh Kharijah 
Ali telah diganti dengan siapa sajayang dikehendaki dari manusia 
Peristiwa terbunuhnya Kharijah ini terjadi pada tahun 40 H. 

000 


Penjelasan Kalimat 

“Sesungguhnya Allah memanjangkan kalian dengan shalatyang itu lebih baik 
danpada onta merah. ” Kami berkata, “Shalat apakah itu, wahai Rasulullah?” 
Behau menjawab, “Shalat witir, yaitu antara shalat Isya sampai terbitnya jajar” 

Saya katakan, “Setelah mengeluarkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, 
“Hadits Kharijah bin Hudzafah ini gharib, tidak diketahui kecuali dari 
hadits Yazid bin Abi Habib dan banyak para muhaddits yang kehru 
terhadap hadits ini.” Kemudian behau menjelaskan kesalahan itu, dan 
jadilah penjelasan peringatan ini yang terbaik sebagaimana yang diucapkan 
oleh At-Tirmidzi. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini memberikan faedah tentang tidak wajibnya witir. Karena 
ucapan ‘Amaddakum’ (Allah memanjangkan kalianj merupakan tambahan 
yang menguatkan lafazh yang ditambahkan. Dikatakan, ‘ditambahkan 
pasukan maka bertambahlah ia’ jika ditambahkan sesuatu itu dan 
disandingkan kepadanya maka sesuatu itu akan menjadi kuat dan banyak. 
Dikatakan ‘ditambahkan obat maka bertambahlah ia’ yaitu bertambahnya 
obat dan efek pengobatannya. ‘Aku menambahkan lampu dan bumi’ yaitu 
ketika aku memperbaiki keduanya dengan minyak dan dempul. Telah 


596 $ 0)UBULUS-SALAM JilidPertama 

berlalu pembahasan tentang perbedaan pendapat dalam masalah 
kewajiban witir dan tidaknya. 


Hikmah Disyariatkannya Shalat Sunnah 

Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari 
hadits Tamim Ad-Dari secara marfu\ ‘Terkarayang pertama kali dihisab 
atas seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya, jika ia telah 
menyempurnakannya maka ia ditulis sempurna, dan jika ia belum 
menyempurnakannya, makaAllah berfirman pada malaikat-Nya, “Uhatlah pada 
hamba-Ku itu apakah ia melakukan shalat sunnah, -jika ia melakukan shalat 
sunnah- maka sempurnakanlah shalat wajibnya dengan shalat sunnah itu, begitu 
pula gakat danpuasa. Selanjutnya setiap amal diperlakukan seperti haltersebut. 

Dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Al-Kunnaa. Dari hadits Ibnu Umar 
secara marfu\ “Perkara pertamayang dijardhukan oleh Allah kepada hamba- 
Nya adalah shalat lima waktu. Perkara yang pertama diangkat dari manusia 
adalah shalat lima waktu. Dan perkara pertamayang ditanyakan adalah shalat 
lima waktu. Barangsiapa yang menyia-nyiakan salah satu darinya maka Allah 
berjirman, “Lihatlah apakah kalian menemukan pada hamba-Ku itu shalat 
sunnahyang bisa kalian sempurnakan dengannya pada bagian-bagianyang kurang 
dari shalat jardhunya. Uhatlah pada puasa hamba-Ku di bulan Kamadhan, jika 
ia menyia-nyiakan sesuatu dari puasanya itu maka lihatlah apakah ada pada 
hamba-Ku puasa sunnah yang bisa kalian sempurnakan dengannya yang kurang 
daripuasa wajibnya. Uhatlah ke gakat hamba-Ku,jika ta menyia-nyiakan sesuatu 
darinya maka lihatlah apakah kalian menemukan dan hamba-Ku ini sedekah 
sunnahyang dapat kalian sempurnakan dengannya apayang kurang dan jakatnya. 
Demikianlah diambil dari kewajiban-kewajiban Allah (atas hamba-Nya). 
Demikianlah kasih sayang dan keadilan Allah. Jika didapatkan suatu keutamaan 
padanya, maka diletakkan pada timbangan-Nya. Dikatakan kepada hamba 
tersebut, ‘Masuklah ke surga dalam keadaan bergembira. ” Jika semua tadi tidak 
ditemukan maka diperintahkanlah malaikat AvyZabaniyah untuk menyeret kedua 
tangan dan kakinya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. 

Hadits ini sebagai syarah dan penjelasan dari hadits Tamim Ad-Dari. 


As = s •» ' o ^ o f o ^ ox •*." 0 f ' ' ' 

0(jj .1 t Y 

/ ^ ' ' 

347. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari 
kakeknya, serupa dengan hadits di atas. 989 


987 Shahib Al-Jami ’ (2574) 

988 ( !&»* ) DhaiJ Al-Jami (2136) 

989 Musnad Ahmad (2/208) 



uwA^jtab jShalat $ 597 

Yakni serupa dengan hadits Kharijah, maka penjelasannya pun seperti 
penjelasan hadits Kharijah. 


J—^ ,4' Cj* y V 1 ijjjj TIA 

x / / / 

e *{*''<> f .ii - »rr o o ji. r».. r * - *, r .. .. 

45 j—•' <Lu lt 4» yji 4 44' : 4J“j 4* 

|v5"l>j! j >( jl) JLlo 


348. Dari Abdullah btn Buraidah dari bapaknya, ia berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Witir itu haq, barangsiapa yang 
tidak berwitirmaka bukanlah dari (golongan) kami. ”(HR. Abu Dawud 
dengan sanad yang lain dishahihkan oleh Al-Hakim) 990 
Hadits ini memiliki riwayat pendukung yang juga dhaif dari Abu 
Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad. 991 


Biografi Perawi 

Abdullah bin Buraidah adalah seorang tabiin yang tsiqah. Beliau 
mendengar dari bapaknya, Samurah bin Jundab dan lain-lainnya dan 
pernah menjadi qadhi di Marwa dan meninggal di sana. Sedangkan 
bapaknya Buraidah bin Hasyib telah kita bicarakan sebelumnya. 

Penjelasan Kalimat 

Witir itu haq (yakni harus, ini adalah dalil bagi orang-orang yang 
mewajibkan witir) barangsiapa yang tidak berwitir, maka bukanlah dari 
(golongan) kami” (diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah, 
karena di dalamnya terdapat Abdullah bin Abdullah Al-Attaki, ia telah 
didhaifkan oleh Al-Bukhari, An-Nasai. Berkata Abu Hatim, “Ia adalah 
shalihul hadits. Kemudian dishahihkan oleh Al-Hakim. Berkata Ibnu Ma’in, 
“Hadits ini mauquf” 

Hadits ini memiliki riwayat penunjang yang juga dhaif dari Abu 
Hurairah dari riwayat Ahmad. Beliau meriwayatkan dengan lafazh, 
“Barangsiapa yang tidak berwitir, maka bukan termasuk golongan kami. ” Di 
dalam hadits ini ada Al-Khalil bin Murrah. Ia seorang munkarul hadits. 


990 (t Jt/pp) Dhaip Al-Jami (6150) 

Telah lalu takhrijnya, dan lafadznya adalah “Barangsiapayang tidak witirmaka bukanlah 
dari kami. ” 




598 $ ^UBULUS-SALAM JilidPertama 


Sanad haditsnya terputus sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. 
Makna ‘laisa minna’ adalah bukan dari sunnah dan jalan kami. 


Syarah Hadits 

Hadits ini dipahami untuk menguatkan sunnahnya melaksanakan witir 
sebagai bentuk kompromi antara hadits ini dan hadits-hadits yang 
menunjukkan tidak wajibnya witir. 


‘dss JJJj C> :cJIS \JLf ^l Isjj iSj ^ 

O / /• / ^ / // / 0 s s * s s 

Jjs ajj- Sj j A.JJ (UJj 

X" / /* S 

* Jw p JjSjLj l+LS- JJ jti ,4Tjf Jji 

\j :cJL&3 :3AJIp cJli .Ij^Aj (J JaJ S& J t—u 

✓ ** ^ ^ X ^ 

j OL.LJ Jl ,3 cJIp U :Jli ?ol Jj ^lc I ,aiil Jj^j 

/ •* / / x *■' 

jjji j, Jl4 oir: 4^ c4j jiJj Jij. 4^ 

^ £ •" I? T ® J». o //!,-'/ > ^ O x -* M » ^ ' a > ' 

6j > ,P*5 j x5 ^j j jj jj j ,olx5 j jOP 

^ o / ^ 

• j d 


349. D«n’ Aisyah Kadhiyallahu Anha ia berkata, “Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak pernah menambah baik dalam bulan Ramadhan 
maupun lainnya lebih dari sebelas rakaat, beliau shalat empat rakaat, 
dan jangan tanya tentang baiknya shalat tersebut dan panjangnya, 
kemudian shalat lagi empat rakaat dan jangan tanya tentang baik dan 
panjangnya, kemudian beliau shalat tiga rakaat. ” Aisyah berkata, “Aku 
berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah Engkau tidur sebelum berwitir?” 
Beliau menjawab, ‘Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur 
tetapi hatiku tidak tidur. ” (Muttafaq Alaih) 992 Dalam riwayat Al- 
Bukhari dan Muslim dari Aisyah Radhiyallahu Anha, “Rasulullah 
pada suatu malam shalat sepuluh rakaat, shalat witir satu rakaat dan 
shalat fajar dua rakaat, maka semuanya tiga belas rakaat. ” 993 


992 Al-Bukhari (1147), dan Muslim (738) 

995 (jy/w) Muslim (738) dan aku tidak melihat hadits tersebut pada Al-Bukhari. 



jShalat $ 599 


Penjelasan Kalimat 

“YLasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah menamhah haik dalam 
bulan Ramadhan maupun lainnya lebih dari sebelas rakaat (kemudian dirinci 
dengan ucapan) shalat empat rakaat (dapat dipahami shalat ini dilakukan 
secara sambung dan ini yang 2 hahir, dapat pula dipahami ia dipisah dan 
mi yang tafsiran cukup jauh tetapi ia sesuai dengan riwayat, “Shalat malam 
ltu dua rakaat dua rakaat.”) 

“jangan tanya tentang baik dan panjangnya” (ucapan ini merupakan 
larangan untuk bertanya, dapat jadi karena sulitnya pembicara 
menggambarkan shalat tersebut, maka tidak ada gunanya pertanyaan atau 
karena orang sudah mengetahui baiknya shalat behau dan panjangnya 
karena masyhurnya hal tersebut, sehingga tidak perlu ditanyakan lagi atau 
ia tidak mampu mengukur sifat baik dan panjang tersebut). 

“Kemudian shalat lagi empat rakaat dan jangan tanya baik dan panjangnya 
kemudian beliau shalat tiga rakaat. ” Aisyah berkata, “Aku berkata, ‘Wahai 
Rasuhtllak, apakah Engk.au tidur sebelum berwitir?” (seakan-akan behau tidur 
setelah melaksanakan empat rakaat, kemudian bangun lagi untuk 
mengerjakan witir tiga rakaat, dan seakan-akan telah menetap di dalam 
benak Aisyah bahwa tidur membatalkan wudhu, sehingga ia bertanya hal 
tersebut dan Rasulullah menjawabnya dengan sabdanya) ‘Ya Aisyah, 
sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. ” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa yang menjadi pembatal wudhu adalah 
tidurnya hati yang akan terjadi bila seseorang tertidur nyenyak. Maka 
keistimewaan Rasulullah adalah tidur beliau tidak membatalkan 
wudhunya. Ibnu Hajar telah menjelaskan hal tersebut dalam At-Talkhish 
berlandaskan kepada hadits ini, dan hadits Ibnu Abbas, “Sesungguhnya 
beliau Shallallahu Alaihi u>a Sallam tertidur sampai terdengar suaranya 
(mendengkur), kemudian beliau bangun untuk shalat dan tidak 
berwudhu.” Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, “Sesungguhnya para 
nabi tertidur matanya, namun hati mereka tidak tidur. ” (Muttafaq Alaih) 994 

Ketahuilah, sesungguhnya telah terjadi perselisihan riwayat dari Aisyah 
tentang tatacara shalat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan 
jumlah rakaatnya. Disebutkan tujuh, sembilan, dan sebelas rakaat selain 
dua rakaat fajar. Diantaranya, riwayat yang dijelaskan oleh Al-Bukhari 
dan Muslim dari Aisyah, “R asulullah shalat malam sepuluh rakaat. ”Zhahirnya 


(CAl-Bukhari (3570) 



600 $ pk)UBULUS-SALAM JilidPeriama 


hadits ini menunjukkan shalat itu dilakukan secara sambung tanpa duduk 
—tahiyat-, ‘Kemudian beliau shalat witir dengan satu sujud’, yaitu satu rakaat, 
‘kemudian beliau ruku’ untuk dua rakaat Jajar’. Dalam riwayat lain 
disebutkan, “Sesungguhnja beliau selalu shalat malam tiga belas rakaat, dan 
ketika mendengar adejin beliau shalat dua rakaat dengan ringan, maka jadilah 
lima belas rakaat. ” 

Lafadz-lafadz hadits Aisyah juga terjadi perselisihan. Sehingga sebagian 
menyangka hadits ini mudhtharib, namun sebenarnya tidak demikian, hadits- 
hadits ini dapat dipahami pada waktu-waktu yang berlainan yang berbeda- 
beda cara pelaksanaannya. Juga menunjukkan kebolehan setiap perbuatan 
tersebut. 

Ini tidak sesuai dengan ucapannya, Tidak di lainnya’, akan tetapi lebih 
baik dikatakan, “Sesungguhnya Aisyah ingin mengabarkan tentang 
perbuatan Rasulullah pada umumnya, tidak menafikan yang lainnya, karena 
yang lainnya ini menceritakan tentang kejadian yang jarang dilakukan.” 

Maksud dari ungkapan, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat 
malam tiga belas rakaat”, ia tidak merinci dan menjelaskan pada rakaat ke 
berapa beliau salam, sebagaimana tersebut dalam hadits sebelumnya. Tetapi 
ia menjelaskan dalam riwayat ini, “beliau berwitir dari shalat itu lima rakaat”, 
yaitu dari rakaat yang telah disebutkan, “tidak duduk (tahiyat) pada satupun 
kecuali di rakaat akhir”, seakan-akan ini salah satu witir yang drlakukan 
Rasulullah Shallallahu Alaihi iva Sallam. Ada juga riwayat tentang witir beliau 
dengan tiga rakaat, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadits yang 
lalu. 

Dari Aisyah, ia berkata, “Dari setiap malam Rasulullah selalu berwitir”, 
yaitu dari awalnya, tengahnya, dan akhirnya, “berakhir sampai waktu sahur”. 
(Muttafaqun Alaih) 995 

Hadits ini menjelaskan tentang waktu pelaksanaan witir, yaitu pada 
malam sepenuhnya setelah shalat Isya, sebagaimana yang dijelaskan oleh 
hadits Kharijah bin Hudzafah, ketika Rasulullah bersabda, “Shalat witir itu 
antara waktu Isja sampai terbitnja jajar. ” 996 Kami telah menjelaskan macam- 
macam witir sebagatmana yang terdapat pada Hasjijah Dhau' An-Nahar. 


<_J— Jj~" j J'-* • J L5 jj' jj^' gj. -Lp js .j . y o . 

(*JA! ,0*^ jL V JLp b jlp 


o , ✓ 

4-JS' . 




995 

996 


Al-Bukhari (951) dan Muslim (745) 
Telah lalu takhrijnya. 



pStHALAT 601 


350. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata, “Telah bersabda Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Wahai Abdullah, janganlah engk.au 
seperti Dulan, dulu ia melaksanakan shalat malam, ketnudian ia 
tinggalkan shalat malam itu. ” (Muttafaq Alaih) 997 
Mengenahi kata ‘Seperti fulan\ telah berkata pengarang dalam Fath Al- 
Bari, “Aku tidak mendapatkan namanya dari riwayat manapun. Seakan- 
akan ketidaktahuan ini yang dijadikan alasan untuk tidak menyebutkan 
namanya.” 

Tafsir Hadits 

Ibnul Arabi berkata, “Hadits ini memberikan faedah bahwa 
melaksanakan shalat malam bukanlah kewajiban. Jika shalat malam ini 
wajib maka orang yang meninggalkannya tidak akan disikapi seperti itu. 
Akan tetapi akan dicela dengan seberat-berat celaan. Hadits ini juga 
memberikan anjuran untuk beristiqamah dengan apa yang menjadi 
kebiasaan baik seseorang tanpa berlebihan, demikian juga dapat diambil 
hukum, makruhnya memutus sebuah ibadah. 


JS ail Jli : Jli AiP aul cJlL S cSj -^ 0 ) 

• /J — -5' j>J Jj' oli ,jTJi)l Jj&l j IjJJj SS s ' 

351. Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Berwitirlah kalian wahai 
Ahli Qur’an, sesungguhnya Allah itu witir (tunggal) menyukaiyang 
witir.” (HR. Al-Khamsah, dishahihkan oleh Ibnu 
Khuzaimah) 998 


Penjelasan Kalimat 

“Berwitirlah kalian wahai ahli Qur’an, sesungguhnya Allah itu witir -tunggal- 
menyukaiyang witir (dalam An-Nihayah disebutkan, yang dimaksud dengan 
witir yaitu tunggal dalam Dzat-Nya, tidak menenma pembagian dan 
pengkotak-kotakan, esa dalam sifat, tidak ada yang serupa dengan-Nya 
juga tidak ada yang sepadan dengan-Nya, esa dalam perbuatan-Nya, tidak 
ada sekutu bagi-Nya dan tidak ada yang membantu-Nya). 


997 (2?pO) Al-Bukhari (1152) dan Muslim (1159) 

,,8 ( 2 spO) Shahib Abi Dawud (1416) dan telah lalu takhrijnya. 



602 0 jSl/BULUS-SALAM JilidPertama 

“Menyukai witir” yaitu menetapkan witir bagi-Nya dan menerima amal 
witir dari yang melakukannya. 

Yang dimaksud dengan Ahli Qur’an adalah orang-orang mukmin, 
karena mereka membenarkan Al-Qur’an. Terkhusus bagi mereka yang 
menghafalnya, selalu membaca dan menjaga batasan-batasannya. 

Alasan bahwa Allah ‘mtir’ seperti yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyadh, 
“Sesungguhnya setiap sesuatu yang dinisbatkan kepada sesuatu dengan 
serendah-rendahnya nisbat, maka akan disukai-Nya. Dan Anda telah 
mengetahui bahwa perintah ini menunjukkan sunnah, berdasarkan dalil- 
dalil yang telah lalu yang menunjukkan tidak wajibnya witir. 


& s \ <f> ^ 

: (J—- j <—> JjI JC* aIp >> >p J>\ .yoy 

.i 'jj jib >t i J^r\ 

352. Dari Ibnu Umar Kadbij/allahu A.nhu dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, “Jadikanlah akhir shalat malam kalian dengan mtir. ” 

(Muttafaq Alaih) ' m 

Penjelasan Hadits 

Dalam Fath Al-Bari dtjelaskan, bahwa ulama berbeda pendapat dalam 
dua permasalahan, 

Pertama; Dalam hal apakah disyariatkan dua rakaat setelah witir dengan 
duduk? 

Kedua; Orang yang telah melaksanakan witir kemudian ia ingin 
rnelaksanakan shalat sunnah malam lagi, apakah cukup baginya dengan 
witir yang pertama, dan melaksanakan shalat sunnah sekehendaknya, atau 
ia menggenapkan witirnya dengan satu rakaat kemudian shalat sunnah? 
Jika ia melakukan hal tersebut apakah ia perlu berwitir atau tidak? 

Adapun berkenaan dengan masalah yang pertama, terdapat sebuah 
riv/ayat dari jalan Abu Salamah dari Aisyah, 

.Jju jj\ > J> oir jjt,} 1\ 4 

“Sesungguhnya Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dua rakaat 
setelah mtir dengan duduk. ” 11100 


Al-Bukhari (988), dan Muslim (751) 
Muslim (738) 


<=z/(jTAB^HALAT 0 603 


Sebagian ahlul ilmi berpendapat, dijadikannya perintah dalam 
sabdanya, “Jadikanlah akhir shalat kalian pada malam hari dengan witir ,, 
khusus bagi orang yang berwittr pada akhir malam. Pendapat ini dibantah 
oleh golongan yang tidak sependapat, bahwa sesungguhnya dua rakaat 
yang telah disebutkan adalah dua rakaat fajar. Imam An-Nawawi 
memahami bahwa Rasulullah melakukan demikian untuk menjelaskan 
bolehnya melakukan shalat sunnah setelah witir, dan bolehnya shalat 
sunnah dilakukan sambil duduk. 

Adapun yang kedua, sebagian besar berpendapat ia boleh shalat genap 
sebanyak apapun yang ia mau, dan witir pertama dia tidak akan berkurang. 
Hal ini didasarkan pada hadits berikut ini. 


:JjjL aJp amI Ahi J °^ 


jCU- 


,*&Si} 1 Z\jj .&) °j o\'jj v 


353. Dari Thalq bin Ali, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, Tidak, ada dua wittr dalam satu malam. ” (HR. 
Ahmad dan Ats-Tsaiats -petawi yang tiga-, dishahihkan 
oleh Ibnu Hibban) 1001 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa beliau tidak berwitir. Akan tetapi shalat 
genap yang behau mau. Ini adalah zhahir yang dilihat dari prilaku beliau. 
Apabila behau shalat genap pada shalat witir yang pertama, maka hanya 
tinggal melakukan witir satu rakaat, inilah yang behau lakukan sebagai 
penutup witir. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar sesungguhnya ia berkata 
-ketika ditanya tentang masalah ini- “Jika kamu khawatir masuk waktu 
Subuh dan tertidur, maka shalatlah genap kemudian shalatlah setelah ttu 
kemudian berwitirlah.” 


jy_ 4-ip awI <hjl J y»j jl5" :Jli 'ji ^l ^j&j .Yo i 

' ' y' 

AJll yb Ji) J (jj^sl^Jl hgjl Ij Ji) j (^J^I LJ-!j rid 

& & x ! . s s s 

0 • K. U ^ l'' ^ K t'' ' 1 ' ^ W». S ) .s 0 Ms f s 0 * } .s / s * 

^—i Sj .^Jl—dl J 2j b Jj\j -U*^-l aljj .(-b-l 


1001 (c Shahib Al-]ami’ (7567) 



604 0 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


354. Dan Ubay bin Ka’ab ia berkata, “Kasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam selalu berwitir dengan Sabbihismarabikal Ala, Qulya Ayyuhal 
Kaajiruun danQul Huwallahu Ahad. ” (HR. Ahmad, Abu Dawud, 
An-Nasa’i ia menambahkan, “Dan beliau tidak salam 
kecuali pada akhirnya.”) 1002 

Penjelasan Kalimat 

“Kasulullah Shallallahu A/aihi wa Sallam selalu berwitir (yakni membaca 
pada shalat witir) dengan surah Al-Ala (yakni pada rakaat pertama setelah 
membaca Al-Fatihah) dan surah Al-Kafirun (pada rakaat kedua setelah 
Al-Fatihah) dan surah Al-Ikhlash (pada rakaat ketiga juga setelah Al- 
Fatihah). 


Tafsir Hadits 

hladits ini sebagai dahl witir dengan tiga rakaat, yang bertolak belakang 
dengan hadits, “Tidak boleh berwitir dengan tiga rakaat” 1003 Hadits ini dari 
Abu Hurairah yang telah dishahihkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim juga 
menshahihkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Aisyah tentang makruhnya 
witir dengan tiga rakaat. Dalam hal ini, kami telah menjelaskan kompromi 
kedua hadits ini. Kemudian witir dengan tiga rakaat adalah asal macam- 
macam witir sebagaimana yang Anda ketahui, maka tidak masalah dalam 
hal ini. Al-Hanafiyah dan Al-Hadawiyah berpendapat tentang penentuan 
witir dengan tiga rakaat dan dilakukan dengan bersambung. Mereka 
mengatakan, “Karena para shahabat sepakat bahwa witir dengan tiga 
rakaat yang bersambung adalah boleh.” Mereka berbeda pendapat selain 
ini. Mereka mengambil dahl dengan dalil ijma’. Dan pendapat ini tertolak 
dengan tidak sahnya ijma’ sebagaimana yang Anda ketahui. 

O . o -* . ^ O. ' ~ % .S o y } s o y 2 . o i. V s S .s o * 

(_P ■ < p 9 J , AtiJlp yS- -oy>d) . yoo 

o ^ A 0 t > A ^ 0 -* £ 0 

(Q>-\ ja Ji) oj , 


355. Dari riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidyi, serupa dengan hadits di 
atas, dan dari Aisyah, dalam hadits ini disebutkan, “Setiap surah ini 
di setiap rakaat, dan rakaat terakhir membaca surah Al-Ikhlash dan 
Al-Muawidyatain. ” 1004 


1002 (£»«■*) Shahib Abi Dawud (1423) 

1003 Al-Hakim dalam Al-Musladrak (1 /446) 

1004 Sbahih A.bi Dawud (1424) 



s==A^jtabjShalat H 605 


Penjelasan Kalimat 

“Serupa dengan hadits di atas (yaitu seperti hadits Ubay) dari Aisyah, 
dalam hadits im disebutkan, “Setiap surah ini (yaitu surah Al-A’la dan Al- 
Kafirun) disetiap rakaat (yaitu rakaat pertama dan kedua, sebagaimana 
yang telah kami jelaskan) dan rakaat terakhir tnembaca surah Al-lkhlash dan 
Al-Muawidgatain. ” 

Tafsir Hadits 

Hadits Aisyah ini layyin , karena di sanad hadits tni ada Khashif Al- 
Jazan. Diriwayatlan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthm ui< ' 5 dan hadits 
Yahya bin Said dari Umrah dari Aisyah, Al-Uqaili berkata, “Isnadnya baik.” 
Ibnul Jauzi, Ahmad dan Yahya bin Main mengingkari tambahan Al- 
Muawwidzatain.” Ibnu Sakan meriwayatkan bagi hadits ini adalah syahid 
(riwayat penguat) dari hadits Abdullah bin Sarjas dengan sanad yang 
gharib. 


^ 'j* : ol- jtj t\yj y ji 

i h * '*± 


356. Dari Abu Said Al-Khudri sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “TJerwitirlah kalian sebelum masuk waktu Shubuh. ” 
(HR. Muslim) 1006 dan menurut riwayat Jbnu Hibban, “Barangsiapa 
yang menjumpai waktu Subuh sedang ia belum berwitir, maka tidak 
ada witir baginya. ” W07 


Penjelasan Kalimat 

“Berwitirlah kalian sebelum masuk waktu Subuh (ini adalah dalil bahwa 
shalat witir dilakukan sebelum shalat Subuh) barangsiapayang menjumpai 
waktu Subuh sedang ia belum berwitir maka tidak ada witir baginya (ini dalil 
yang menunjukkan tidak disyariatkannya witir setelah keluar waktunya). 


1005 Ad-Daraquthni (2/24,25) 
tm Muslim (674) 

1007 Shahih Ibnu Hibbati (6/168) 







606 $ UBULUS-SALAM JiUdPertama 


Tafsir Hadits 

Adapun jika yang dimaksud tidak boleh mengqadha, maka bukan im yang 
dimaksud. Akan tetapi yang dimaksud adalah orang yang meninggalkannya 
secara sengaja. Sesungguhnya ia akan terlewatkan sebuah sunnah yang muha 
sehingga ia tidak akan mungkin menemukannya. Telah diriwayatkan dari 
Ibnul Mundzir dari sekelompok ulama salaf, “Sesungguhnya orang yang keluar 
pada waktu fajar, maka waktunya ikhtiyari (ada pilihan) dan tinggallah 
wakmnya idhthirari (mendesak) hingga melaksanakan shalat Subuh.” 

Adapun orang yang tertidur atau terlupa dengan witirnya, maka telah 
diterangkan hukumnya pada hadits berikut. 


0 f 

i 

J J 


3 jJt »U j aAp <us! aJ)I ij ;JIS a-tc-j .T© V 

oljj • jl J-JsJi 


357. Dan darinya, ia berkata, “JJasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Barangsiapa yang tertidur dari witir atau ia terlupa 
melaksanakannya, hendaknya ia shalat ketika bangun atau ketika ia 
ingat. ” (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa’i) 1008 


Penjelasan Kalimat 

Yang dimaksud ‘ darinya ’ adalah dari Abu Said Al-Khudri. Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “B arangsiapa yang tertidur dan witir 
atau ia terlupa melaksanakannya maka hendaknya ia shalat ketika bangun atau 
ketika ia ingat (yaitu bangun dari tidurnya atau teringat dari lupa). 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang tidur dari witirnya atau terlupa 
melakukannya maka hukumnya seperti hukum orang yang tertidur dan 
tcrlupa dari shalat fardhu. Dalam keadaan seperti ini, ia dapat melakukan 
shalat itu ketika bangun atau mgat. Hal tni diqiyaskan melaksanakan shalat 
pada waktunya. Sebagaimana yang Anda ketahui dalam masalah orang yang 
tertidur atau lupa dari shalat fardhu. 


° C * S s 0 / 

ji < >- jjA J aJ s- a^I J y**j (JLi ; (Jli /S» . T o A 

0 r % © s y d / 

O J> } r -r s 0 * r . O r r * t* f 0 - l°ltl T ° 

/J -0' ^J AJj! /ySi JJJ! J>- ^jJu j 

jjL.oljj .JJjajl (JiJSj o.iJJJl o*>C/5 jlj JJJl 


Shahih At-Tirmidyi (465) 



<=aA^JTAB jShALAT $ 607 


358. Dari Jabir ia berkata, ‘Tkasulullah Shallallahu A.laihi wa Sallam 
bersabda, “Barangsiapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir 
malam, hendaklah ia berwitir di awal malam. Dan barangsiapa yang 
sangat menginginkan untuk bangun pada akhir malam, hendaklah ia 
berwitir pada akhir malam. Karena sesungguhnya shalat pada akhir 
malam itu disaksikan, dan itu lebih utama. ” (HR. Muslim) 1009 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menjadi dalil bahwa mengakhirkan witir itu lebih utama. 
Akan tetapi jika khawatir tidak bisa bangun, hendaklah shalat witir 
dilaksanakan sebelum tidur (didahulukan) supaya tidak kehilangan 
pelaksanaanya. Ulama-ulama salaf telah berpendapat seperti ini dan 
mereka melaksanakan dengan dua keadaan tni. 

Adapun makna bahwa shalat pada akhir malam itu masyhudah 
(disaksikan), yakni disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. 


Jli aIIp L-glc- al)l j Tol 

Jr® 'jyjLi o<w —-Lii 151 ; 

J}\ o Ijj . j*t_aJl ^jii? 


359. Dari Ibnu Umar Kadhiyallahu Anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam ia berkata, ‘Jika fajar telah terbit maka hilanglah waktu 
setiap shalat malam dan witir, maka berwitirlah sebelum Jajar. ” (HR. 
At-T irmidzi) 1010 


Penjelasan Kalimat 

“Jika fajar telah terbit, maka hilanglah waktu setiap shalat malam (yakni 
shalat-shalat sunnah yang disyariatkan pada malam hari) dan witir 
(dihubungkan secara khusus dan lafazh-lafazh umum. Karena witir adalah 
bagian dart shalat malam penghubungan secara khusus ini menunjukkan 
kemuhannya) maka berwitirlah sebelum fajar (pengkhususan perintah untuk 
melaksanakan shalat witir menambah keagungan perbuatan mi. Dan 
penjelasan bahwa witir adalah shalat malam yang paling penting dan 
hilangnya waktu witir dengan hilangnya waktu malam). 


1009 (c^>) Muslim (754) 

1010 (rjey*') Shahih At-Tirmidrj (469) 



608 $ jSuBULUS-SALAM JitidPertama 


Tafsir Hadits 

Telah terdahulu dalam hadits Abu Said, bahwa orang tidur dan lupa 
dapat melaksanakan witirnya pada saat bangunnya dan bagi yang lupa 
saat ia ingat, ini sebagai pengkhususan bagi hadits ini. Maka penjelasan 
bahwa yang dimaksud hilangnya waktu witir karena hilangnya waktu 
malam adalah bagi orang yang meninggalkan witir tanpa dua ud^ur ini. 

Adapun meninggalkan ini karena tidur, maka seperti yang diriwayatkan 
oleh At-Tirmidzi'°" dari Aisyah, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
jika tidak shalat pada malam, disebabkan tertidur atau dikalahkan oleh 
kedua matanya, maka beliau shalat pada siang hari dua belas rakaat.” 
Hasan berkata, “Hadits ini shahih, seakan yang dimaksud adalah untuk 
mendapatkan sesuatu yang terlewatkan darinya.” 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, aku berkata, “Dan ia berkata setelah 
hadits ini, “Sulaiman bin Musa sendiri dalam meriwayatkan hadits ini 
dengan lafadz seperti ini. 


v \ N * o J* s ' ' ^ ^ A ^ ^ ^ o s s 

4 _JlP aiil tjlA” dJlS l^.tP aiil &j 4AoIp JjP"J 

1\jj .1\ J Jujj CSj J^\ (ij 


360. Dart Aisjah Wadhiyallahu Anha ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam shalat dhuha empat rakaat, dan beliau menambah 
sesuai dengan kehendak Allah. ” (HR. Muslim) 1012 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menjadi dahl disyariatkannya shalat dhuha dan sedikitnya 
adalah empat rakaat. Ada yang mengatakan dua rakaat dan ini disebutkan 
dalam kitab Ash-Shahihain dari riwayat hadits Abu Hurairah, “Dan dua 
rakaat dhuha.” 1013 

Ibnu Daqiq Al-Td berkata, “Sepertinya hadits ini menyebutkan 
sedikitnya rakaat dhuha yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ia 
berkata, “Hadits ini juga menjadi dalil disunnahkannya shalat dhuha dan 
paling sedikit rakaatnya adalah dua rakaat. Tidak terus menerusnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya tidak berarti 
menghapus kesunahannya. Karena sunnah itu diketahui dengan ucapan. 


101 ' Shahih At-TirmideJ (445) 

Muslim (719) 

1013 <y*w>) Al-Bukhari (1981) dan Muslim (721) 


t^^JTAB$HALAT H 609 


Tidak menjadi syarat ditetapkannya hukum dengan adanya dalil ucapan 
dan perbuatan. Akan tetapi yang rutin dilakukan oleh Rasulullah lebih 
dikuatkan dari yang tidak rutin dilakukannya.” 

Adapun hukum shalat Dhuha, Ibnul Qayyim telah mengumpulkan 
pendapat-pendapat yang mencapai enam pendapat yaitu; 

1) Sesungguhnya shalat dhuha adalah sunnah yang sangat dianjurkan. 

2) Tidak disyariatkan kecuali karena ada suatu sebab. 

3) Tidak disunnahkan sama sekah. 

4) Disunnahkan untuk dikerjakan sesekali dan ditinggalkan sesekali. 

5) Disunnahkan untuk dijadikan rutinitas di rumah. 

6) Shalat dhuha adalah bid’ah. 

Beliau telah menyebutkan pendapat-pendapat ini berdasarkan dalil- 
dahl masing-masing, dan pendapat yang pahng kuat dan semua itu adalah 
bahwa shalat Dhuha itu sunnah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 
Ibnu Daqiq Al-Td. Benar, permasalahan ini telah dibantah oleh hadits 
Aisyah dan inilah haditsnya, 




•> j <uiP Jll aill Sy*J OlS" •' C-iJ- aJj 

/ / / 

J V} V : cili I 


“Diriwayatkati oleh Muslim dari Aisyah, ia ditanya, “Apakah Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu shalat dhuha? la berkata, “Tidak, kecuali 
ketika beliau datang dari bepergian. ” 1014 

Hadits pertama menunjukkan bahwa behau selalu melaksanakan shalat 
dhuha, berdasarkan kata ‘kaana ’ yang berarti memberikan faedah selalu. 
Hadits kedua menunjukkan bahwa tidak shalat dhuha, kecuali pada saat 
kedatangan behau dari bepergian. 

Hadits ini dikompromikan sebagai berikut, kata ‘ kaana ’ tidak selalu 
memberikan faedah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tapi pada 
umumnya seperti itu. Jika ada petunjuk yang berbeda dari makna tersebut 
maka harus mengalihkan maknanya, sebagaimana riwayat ini. Riwayat 
kedua telah memalingkan maknanya dari perbuatan yang selalu dilakukan. 
Atau Aisyah menginginkan dengan ucapannya, “Tidak, kecuali ketika 
behau datang dan bepergian”, untuk meniadakan penghhatannya pada 
shalat dhuha, dan dia tidak mehhat Rasulullah melakukannya kecuali pada 


1014 MiisUm (717) 



610 iH jĔJuBULUS-SALAM JihdPertama 


waktu tersebut. Lafadz hadits yang pertama mengabarkan tentang apa 
yang sampai kepadanya bahwa Rasulullah tidak meninggalkan shalat 
dhuha. Namun hal ini dilemahkan oleh riwayat berikut. 


ii \ Jr, 




baginya darinya, “Aku tidak pernah melihat sama sekali R asulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sunnah dhuha, dan sesungguhnya aku 
melakukan sunnah ini. ” ,015 


Penjelasan Kalimat 

“Dan baginya (yaitu bagi Muslim riwayat ini juga ada pada Al-Bukhari 
dengan lafadznya, jika ta mengucapkan ‘dan bagi keduanya’ maka akan 
lebih baik) darinya (yaitu dari Aisyah) “Aku tidak pernah melihat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sama sekali sunnah dhuha, dan sesungguhnya 
aku melakukan sunnah ini (ia menalikan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam melakukan shalat dhuha dan ia mengkhabarkan bahwa ia 
melakukannya, seakan landasan perbuatan ini dilakukannya karena adanya 
anjuran yang sampai kepadanya, dan dari perbuatan beliau kepadanya, 
jadi lafadz-lafadz int tidak saltng berlawanan). 

Al-Baihaqi berkata, “Yang dimaksud dengan ucapannya, “ Aku tidak 
pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sama sekali 
sunnah dhuha ” -yakni Rasulullah tidak merutinkannya-, sedangkan 
ucapannya, “Sesungguhnya aku melakukannya” -yakni rutin untuk 
melakukannya. Ibnu Abdil Bar berkata, “Yang dikuatkan oleh riwayat 
yang disepakati Asy-Syaikhani adalah riwayat yang menetapkan adanya 
shalat dhuha, bukan riwayat Muslim yang sendiri dalam periwayatannya 
yaitu riwayat yang meniadakan. Kemudian beliau berkata, ‘Tidak 
mehhatnya Aisyah shalat Rasulullah, tidak mengharuskan tidak terjadinya 
sesuatu yang telah ditetapkan oleh selainnya. 

Inilah makna dari ucapan Al-Baihaqi, “Aku berkata, “Riwayat yang 
disepakati oleh Asy-Syaikhani adalah hadits Abu Hurairah dalam Ash- 
Shahihain , 1016 




Muslim (718) 

<y»w>) Al-Bukhari (1178) dan Muslim (721) 


^AStTAB pShALAT $ 611 


“Sesungguhnya Kasulullah mewasiatkan kepadanya untuk tidak meninggalkan 
dua rakaat dhuha. ”Dalam At-Yarghib, terdapat hadits yang banyak tentang 
dilakukannya shalat dhuha, begitu pula dalam bilangan rakaatnya, 
diterangkan secara panjang lebar. 


/ I / / Si / s t | 0 / / t f /9/ . S / x — 0 > 0 0/ O / / ^ ^ 

4-JjP 4iil Jj-"j ^ ^ l_S^J (^J A>j O^J «TA ) 

/ / / / / 

(_£X»jJl sljj . JCai)l j^jlj^l ĕjCs 1 r Jl5 


361. D<277 Z<3/’j bin Arqam Kadhiyallahu Anhu Sesungguhnya Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Shalatnya orang-orang 
Awwabin (yang sering bertaubat kepada Allah) adalah ketika anak 
unta merasa kepanasan. ” (HR. At-Tirmidzi) 1017 


Penjelasan Kalimat 

“Shalat Awwabiin ( al-awaab berarti kembali kepada Allah dengan 
meninggalkan dosa, dan dengan melakukan kebatkan) ketika anak unta 
merasa kepanasan (kata ‘tarmadhu’ dari kata kerja lampau ‘ramidhat’ yaitu 
terbakar karena disebabkan oleh panas, yaitu sangat panasnya bumi 
disebabkan oleh jatuhnya sinar matahari di atasnya, yang demikian ltu terjadi 
ketika matahari meninggi dan akibatnya adalah panas terik, sedang kata 
‘al-fishal’ yaitu anak unta, dmamakan demikian karena la terpisah dari 
induknya). 

Tidak disebutkan berapa jumlah rakaatnya. Al-Bazar meriwayatkan dari 
hadits Tsauban, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
selalu menyukai shalat setelah berlalunya setengah hari.” Aisyah berkata, 
“Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau menyukai shalat pada waktu ini?” 
Behau berkata, “Pintu-pintu langit akan dibuka pada saat itu, Allah Tabaraka 
wa Ta’ala mehhat pada saat itu dengan pandangan kasih sayang kepada 
makhluk-Nya, ialah shalat yang selalu dijaga oleh Adam, Nuh, Ibrahim, 
Musa dan Isa.” Di dalam hadits ini ada rawi yang matruk, ada banyak hadits 
yang meriwayatkan bahwa jumlahnya empat rakaat. 


:^Lj CL Cl jL l J^3 Jli :Jli aIp Cl ^3 j^j *V1Y 

.2—JrJl Iaj 4i)l Jj diCJ 4jjp 

>" ? 'o ■ 0 A f t'' 

, 4 jJJ I oljj 


1017 (jvw>) Muslim (748), saya tidak melihat hadits im diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 




612 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

362. Dari Anas Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapayang shalat dhuha dua belas 
rakaat maka Allah akan membangunkan istana baginya di surga. ” 

(HR. At-Tirmidzi dan ia mengatakan hadits ini gharib) 1018 

Tafsir Hadits 

Pengarang mengatakan, “Hadits ini isnadnya dhaif.” 

Al-Bazar meriwayatkan 1019 hadits Ibnu Umar, ia berkata, ‘Wahaipaman, 
berilah wasiat kepadaku. ” Ia berkata, “Kamu bertanya kepadaku tentang hal 
yang telah aku tanyakan kepada Kasulullah. ” Beliau bersabda, ‘Jika kamu shalat 
dhuha dua rakaat, maka kamu tidak akan ditulis dalam golongan orang-orang 
yang lalai. Jika kamu shalat empat rakaat, maka kamu akan ditulis sebagai 
golongan ahli ibadah. Jika kamu shalat enam rakaat, maka kamu tidak akan 
didatangi oleh dosa. Jika engkau shalat delapan rakaat maka akan ditulis sebagai 
seorangyang istiqamah. Dan jika engkau shalat dua belas rakaat, maka akan 
dibangunkan bagimu rumah di surga. ” 

Di dalam hadits ini ada Husain bin Atha’, ia telah didhaifkan oleh 
Abu Hatim dan lain-lainnya. Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqaat 
menyebutkannya sebagai seorang yang keliru dan mudallis, hadits-hadits 
dalam masalah ini tidak luput dari pembicaraan. 






4_1Lp a\)l JJJ 1 ' 3 slJli LjtP Jjl j 





363. Dari Aisyah Kadhiyallahu Anha ia berkata, Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam masuk ke rumahku kemudian beliau shalat dhuha 
delapan rakaat.” (iTR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya). 1020 


Tafsir Hadits 

Tersebut pada hadits terdahulu dalam riwayat Muslim dari Aisyah, 
“Bahwa ia tidak pernah mehhat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 


1018 (JtKuy DhaijAt-Tirmidyi (473) 

1019 Musnad Al-Ba%gar (9/336) 

1020 Shahih Ibnu Hibban (6/272) 



<=^S]TAB pSHALAT 613 

shalat sunnah dhuha.” Tetapi hadits ini menetapkan adanya shalat dan 
dilakukan di rumahnya. 

Kompromi antara dua hadits ini adalah, bahwa Aisyah tidak mehhatnya, 
sedang shalat behau di rumahnya boleh jadi Aisyah tidak melihatnya, 
akan tetapi hal ini ditetapkan dengan riwayat. Al-Qadhi Iyadh memilih 
cara ini. Tidak jauh dari itu, jika Aisyah dirumahnya mungkin saja ia lupa 
pada waktu itu. Ini tidak bisa dipungkiri. Sedangkan mengkompromikan 
sebisa mungkin dua hadits ini adalah wajib. 

Faedah: 

Di antara faedah shalat dhuha, bahwa shalat dhuha dicatat sebagai 
sedekah yang dilakukan oleh persendian manusia dalam setiap harinya 
yang berjumlah tiga ratus enam puluh sendi. Sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Mushm dari hadits Abu D^arr, ia berkata di dalamnya, 
“Akan dicukupiyang detnikian itu dengan dua rakaat dhuhaP 1021 

10. @§ks> SHALAT JAMAAH DAN IMAM 


aiil <0)1 'S_k'j jf 'S-S <d)l JLp T11 

x ~ ' s / s 

s O 0 s- 0/ * ' 0 ' * 0 s s & 

ji j-i- j Aa)! j* Jjai! ^pUCJI ! Jli j 




364. Dari Abdullah bin Umar ILadhiyallabu Anhuma, sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat jamaah 
lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh 
tingkatan. ” (Muttafaq Alaih) 1022 


oi / O 0 _ ✓ o s /O/ Jj . X ^ 0 f 0 ' i ' * 

'«■ y*- <y.^ lsSj 0 jij* WJj T1 o 


365. Bagi keduanya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, “Dengan dua 
puluh lima balasan. ” 1,123 


1021 Muslim (720) 

1022 (tjty*) Al-Bukhari (645) dan Muslim (650) 
1025 (jUwj) Al-Bukhari (648) dan Muslim (649) 



614 $ j£)UBULUS-SALAM Jilid. Pertama 

“Bagi keduanya (yaitu bagi Al-Bukhari dan Muslim) dengan dua puluh 
lima halasan (sebagai ganti dari sabda beliau, “Dua puluh tujuh tingkatan”). 


366. Dan demikian juga bagi Al-Bukhan dari Abu Said Kadhiyallahu Anhu 
ia berkata, “Tingkatan. ” 1024 


Penjelasan Kalimat 

“Dan demikian juga (yaitu dengan teks hadits yang sama dengan di 
atas yaitu dua puluh hma) bagi Al-Bukhari dari Abu Said Radbiyallahu Anhu 
ia berkata, ‘Tingkatan. ” (sebagai ganti dari Ju^’an— balasan-) 

Diriwayatkan juga dari sekelompok shahabat selain tiga yang telah 
disebutkan, di antaranya; Anas, Aisyah, Shuhaib, Muadz, Abdullah bin 
Zaid dan Zaid bin Tsabit. At-Tirmidzi berkata, “Sebagian besar mereka 
yang meriwayatkan hadits ini mengatakan, “dua puluh lima”, kecuali Ibnu 
Umar ia berkata, “dua puluh tujuh. ” 

Ia juga meriwayatkan yang menyebutkan, “duapuluh lima”. Namun hal 
ini tidak masalah karena pemahaman hitungan bukan yang dimaksud. 
Riwayat dua puluh lima, masuk ke dalam riwayat dua puluh tujuh. Atau 
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengabarkan dengan 
hitungan yang paling sedikit terlebih dahulu, kemudian mengabarkan 
dengan jumlah yang lebih banyak. Dan jumlah bilangan ini sebagai 
tambahan keutamaan dari Allah Ta’ala. 

Sebagian orang menyangka bahwa lafadz As-Sab’a (tujuh) dipahamkan 
bagi orang yang shalat berjamaah di masjid, sedangkan \Azzh. Al-Khamsah 
(lima) bagi orang yang shalat selain di masjid. Dikatakan juga tujuh untuk 
otang yang masjidnya jauh dari rumah, dan hma bagi yang dekat. Di antara 
mereka ada juga yang mengatakan, “Orang yang sangat jauh kesempatan 
dan alasannya.” Pengarang Ibnu Hajar telah menjelaskan hal ini dalam 
Fath Al-Ban bahwa pendapat-pendapat ini hanya tuangan pemikiran atau 
penafsiran tanpa ada nash syar’i. 

Sedang lafazh ‘al-jusj dan lafazh ‘ad-darajah’ keduanya memiliki makna 
yang sama, karena keduanya sahng menjelaskan bagi yang lainnya. Telah 
jelas penafsiran keduanya dengan “shalat”, sesungguhnya shalat jamaah 
menandingi dua puluh tujuh shalat yang dilakukan dengan sendirian. 


1024 Al-Bukhari (646) 



^/(jTAB ^HALAT $ 615 


Tafsir Hadits 

Hadits ini memberikan motivasi untuk melakukan shalat berjamaah. 
Juga ada dahl tentang tidak wajibnya jamaah. Namun sebagian kelompok 
ulama mengatakan kewajibannya, berdalilkan dengan hadits berikut, 


° I ''' ‘♦'i \" |0 ^ /■ I ' S > 0 fr 0 S S 


. > a s / S . . 

* & * t '0 *. t ' ^ T . f ■* o s s 0 _ . y O .f° * U' \ t - 

p-j _<i (-__~k22*tj I 0' -L«J s-kj ju IJL? 

41 (^aJLLI jL jijJ ajCaJb 

0 x- ✓ / 

^ 0 • |/ 0 * ? >* o 01 -- -* „ O , O * / Q % s . y 

aJ vJ <_£-LJ'j j » g-tic- (jooWaJt jj-Lg-tij i 1 Jutj 

»” / ^ / /■ x 

' ' , I B''-"' O^. P 0 0 | .i^O / t** 0 '' * ' S * * ' * >,0^0. 

-Lg^isJ jJL<ji Ll-o—j li-Lortj 4 j1 ^Jju jj 

jaiLi} 4 ^ . ^UioJi 


367. Dari Abu Hurairah Kadhijallahu Anhu, sesungguhnya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Demi D%atyangjiwaku ada 
di tangan-Nya. Sungguh aku ingin memerintahkan untuk mendatangkan 
kayu bakar untuk dibakar. Kemudian aku perintahkan untuk 
mendirikan shalat dengan mengumandangkan ad\an. Halu aku 
perintahkan seseorang untuk mengimami manusia, dan aku kembali 
kepada orang-orangyang tidak menyaksikan shalat ini. Selanjutnya aku 
bakar rumah-rumah mereka, demi D%atyang jiwaku ada di tangan- 
Nya jikalau salah seorang di antara dari mereka mengetabui bahwa ia 
akan mendapatkan tulang yang berisi daging atau dua pangkal rusuk 
kambing kebaikan maka mereka akan mengikuti shalat Isya -shalat 
jamaah-. ” (Muttafaq Alaih dan lafazh ini bagi Al-Bukhari). 1025 

Penjelasan Kalimat 

“Demi D^atyangjiwaku ada di tangan-Nya (yaitu dalam kerajaan-Nya 
dan dalam pengaturan-Nya) sungguh aku ingin (kahmat ini merupakan 
jawaban dan sumpah. Dan sumpah Rasulullah tersebut menjelaskan 
tentang besarnya perkara yang behau sebutkan sebagai tekanan kepada 
orang yang meninggalkan shalat jamaah) untuk memerintahkan mendatangkan 
kayu bakar untuk dibakar. Kemudian aku perintahkan untuk mendirikan shalat 


1025 Al-Bukhari (644) dan Muslim (651) 



616 0 jSuiiULUS SALAM JilidPertama 


dengan mengumandangkan adjan. Lalu aku perintahkan seseorang untuk 
mengimami manusia, dan aku kembali (dalam kamus A.sh-Shihhah kata-kata 
khalaja ila julanin itu artinya adalah mendatangi seseorang ketika ia tidak 
ada) kepada orang-orang yang tidak menyaksikan shalat (yaitu mereka tidak 
menghadiri jamaah shalat) selanjutnya aku bakar rumah-rumah mereka, demi 
Dgatyangjiwaku ada di tangan-Nya jikalau salah seorang dari mereka mengetahui 
bahwa ia akan mendapatkan tulangyang berisi daging (kata £ urqan’ yaitu tulang 
yang dipenuhi dengan daging) dua pangkal rusuk kambing (kata mirmah 
yaitu sesuatu di antara dua tulang rusuk kambing yang paling banyak 
dagingnya) yang baik keduanya (dari kata husni yaitu baik) mereka akan 
menyaksikan shalat Isya (yaitu mereka ikut shalat berjamaah).” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini sebagai dahl bahwa shalat jamaah itu hukumnya fardhu ain 
bukan fardhu kifayah, yakni jika ada sebagian telah melaksanakannya 
maka yang lain tidak akan terkena ancaman dosa. Ancaman dosa itu bisa 
disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. 
Yang berpendapat bahwa shalat jamaah adalah fardhu ain datang dari 
pendapat Atha’, Auza’i, Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnul 
Mundzir dan Ibnu Hibban, dari Ahlul Bait ada Abul Abbas. Mazhab Adz- 
Dzahiriyah juga berpendapat bahwa shalat jamaah hukumnya wajib ain. 
Dawud berkata, “Sesungguhnya shalat jamaah adalah syarat sahnya shalat, 
dengan dasar bahwa setiap yang wajib dalam shalat maka ia menjadi syarat 
shalat. Pendapat ini tidak disetujui, karena sesuatu yang menjadi syarat 
harus berdasarkan dalil, karenanya Ahmad dan lainnya mengatakan, 
“Shalat jamaah itu wajib namun tidak merupakan syarat.” 

Abul Abbas berkata mewakili mazhab Al-Hadi, “Shalat jamaah wajib 
kifayah, pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama dari ulama-ulama 
Syafiiyah yang terdahulu, sebagian besar mazhab Al-Hanafiyah dan Al- 
Mahkiyah. Zaid bin Ah, Al-Muayyid Billah, Abu Hanifah dan dua orang 
muridnya (Muhammad dan Abu Yusuf) serta An-Nashir (Asy-Syafii). 
Mereka semua berpendapat bahwa shalat jamaah adalah sunnah muakkad. 

Orang yang berkata bahwa shalat jamaah hukumnya wajib berdalilkan 
dengan hadits bab ini, karena ancaman dan siksaan tidak akan ada kecuali 
jika menmggalkan perkara yang difardhukan. Dan dahl-dahl lain seperti 
hadits Ibnu Ummi Maktum, sesungguhnya ia berkata, “Wahai Rasulullah, 
engkau telah mengetahui apa yang menimpaku, sedang aku tidak memiliki 
orang yang menuntunku, antara rumahku dan masjid ada pepohonan, dan 
pohon kurma, sedang aku tidak mampu mendapatkan orang yang 
menuntunku setiap saat. Rasulullah bersabda, “Apakah engkau mendengar 


<=S^JTAB jShalat Hl 617 

iqamah? Ia berkata, “ya,” Beliau berkata, “Datangilah shalat jamaah 
walaupun engkau merangkak pelan.” 1026 

Dan hadits-hadits semakna dengan ini banyak. Akan datang hadits 
Ibnu Ummi Maktum dan hadits Ibnu Abbas. 

Al-Bukhari juga telah mewajibkan shalat jamaah, dan membuat sebuah 
bab dengan ucapannya, “Bab wajibnya shalat jamaah.” Mereka berkata, 
“Shalat berjamaah itu hukumnya fardhu ain, jika hukumnya fardhu 
kifayah maka dosa orang yang lain -yang tidak melaksanakan shalat 
jamaah, edt- akan gugur dengan perbuatan Rasulullah dan orang-orang 
yang berjamaah bersama behau. Adapun ancaman membakar dengan api, 
jika telah ada pelarangan ancaman dengan cara tersebut, maka larangan 
ini bersifat khusus. 

Dahl-dahl orang yang mengatakan shalat jamaah adalah fardhu kifayah 
sama dengan dalil yang dipakai orang yang mewajibkannya. Hal ini 
didasarkan adanya hal-hal yang memalingkan dalil-dalil tersebut dari 
fardhu ain ke fardhu kifayah. 

Orang yang mengatakan sunnahnya shalat jamaah telah membeberkan 
pembicaraan tentang jawaban-jawaban hadits ini dengan sesuatu yang 
tidak ada bantahan. Yang pahng mendekatinya adalah bahwa hadits ini 
keluar sebagai ancaman tidak secara hakikat. Terbukti Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melakukannya. Orang yang mengatakan 
sunnahnya shalat jamaah berdahlkan dengan hadits Abu Hurairah, “Shalat 
jamaah lebih utama dari shalat sendirian”, kedua shalat lm (baik yang 
sendirian atau berjamaah) masing-masing memihki keutamaan, jikalau 
shalat sendirian tidak diperbolehkan maka tentu la sama sekah tidak 
memihki keutamaan, kemudian hadits, ‘Jika kalian berdua shalat di rumah- 
rumah kalian...”, Nabi telah menetapkan shalat bagi keduanya dt rumah- 
rumah mereka dan tidak dijelaskan apakah mereka melakukannya dengan 
berjamaah atau tidak, hadits ini akan dijelaskan pada tempatnya. 


Aj2j 1 aJs- ailt ajjl (J(JlS d ASSj .T"1A 

l- jJj j s-LijeJl 0*>O> o*>\vaJl 

368. Dan darinja Radhtyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaiht wa Sallam bersabda, “Shalat jang paling berat bagi orang-orang 


Shahih Abi Dawud (552, 553) 


618 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

munafik adalah shalat Isya dan shalat fajar (Subuh), jika mereka 
mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, maka mereka akan 
mendatanginya walaupun harus merangkak. ” (Muttafaq Alaih) 1027 

Penjelasan Kalimat 

“Dan darinya (yaitu dari Abu Hurairah) ia berkata, Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalatyang paling berat bagi orang-orang munajik 
(sesungguhnya bagi orang munafik seluruh shalat adalah berat bagi 
mereka, merekalah yang dikatakan dalam firman Allah, “ Dan apabila 
mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas” (QS. An-Nisaa': 
142) akan tetapi yang paling berat bagi mereka) shalat Isya (karena waktu 
itu adalah waktu istirahat dan ketenangan) shalat fajar —Subuh- (karena 
waktu ini adalah waktu tidur yang tidak ada bagi mereka motivasi agama, 
mereka tidak mempercayai adanya ganjaran bagi dua ibadah ini sehingga 
mampu membangkitkan mereka untuk melaksanakannya dan meringankan 
mereka untuk mendatanginya. Juga karena kedua shalat ini dilakukan 
pada malam hari yang gelap sehingga dorongan untuk riya' yang 
karenanya mereka shalat, telah hilang karena tidak adanya orang yang 
menyaksikan keriya'an mereka kecuali sedikit. Hilanglah dorongan agama 
dari kedua shalat ini sebagaimana juga hilang dari selain keduanya, 
ditambah hilangnya dorongan keduniawian dari kedua shalat ini. 
Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda -setelah 
memandang hilangnya motivasi agama dari mereka -) jika mereka mengetahui 
apa yang terkandung di dalamnya (dalam pelaksanaan dua shalat ini dari 
pahala ganjaran) maka mereka akan mendatanginya (jamaah di masjid) 
walaupun harus merangkak (berjalan dengan merangkak seperti 
merangkaknya bayi dengan kedua tangan dan lututnya. Dikatakan juga 
merayap dengan lutut. Ada juga yang mengatakan, berlari dengan 
pantatnya, ngesot [jw]). Dalam hadits Abu Umamah yang diriwayatkan 

oleh Ath-Thabrani 11 ’ 28 , ( UA ' y/>- ) “Walaupun dengan 

merangkak di atas kedua tangan dan kakinya. ” 

Dalam riwayat Jabir juga di Ath-Tabrani dengan lafadh, ( uS-'j j °jj ) 
“Walaupun merangkak atau merayap.” 

Tafsir Hadits 

Dalam hadits ini ada anjuran yang sangat menekankan untuk 
mendatangi kedua shalat ini. Jika seorang mukmin mengetahui apa yang 

1027 Al-Bukhari (615) dan Muslim (651) 

1028 Al-Mu’jam Al-Kabir (8/224) 


<^&TAB$HALAT $ 619 


terkandung dalam keduanya, maka ia akan mendatanginya dalam keadaan 
bagaimanapun, karena tidak ada yang menghalangi orang munafik untuk 
mendatangi shalat jamaah kedua shalat ini, kecuali tidak adanya keyakinan 
mereka terhadap apa yang ada pada keduanya. 


^4' : Jii aIp ajjji ^dsj Hpj .rn^ 

-d'-* 4 <j~J JJ : Jli* 

:JLS Jjs : Jlii ,aLpS Ji j llii aJ 

iljj .L^rti: Jli 


369. Dan darinja Radhiyallahu Anhu ia berkata, ‘Telah datang kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang lelaki buta, ia 
berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnja aku tidak memiliki seorang 
penuntun jang menuntunku ke masjid, kemudian beliau meringankan 
baginja (untuk tidak berjamaah), ketika orang ini akan berpaling beliau 
memanggilnja kembali dan bertanja, “Apakah kamu mendengar 
panggilan untuk shalat?” Ia berkata, “Ya”, kemudian beliau bersabda, 
“Kalau begitu, penuhilah panggilannja. ” (HR. Muslim) 1029 


Penjelasan Kalimat 

“Dan darinja (yaitu dari Abu Hurairah) telah datang kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang lelaki buta (telah dijelaskan dalam tafsir 
hadits ini sebuah riwayat lain bahwa orang ini adalah Ibnu Umt Maktum) 
wahai Rasulullah, sesungguhnja aku tidak memiliki seorang penuntun jang 
menuntunku ke masjid’, kemudian beliau meringankan baginja (untuk tidak 
mendatangi masjid) apakah kamu mendengarpanggilan untuk shalat? (dalam 
riwayat lain dikatakan Al-Iqamah) untuk shalat? Ia berkata, Ya’ kemudian 
beliau bersabda, “Kalau begitu, penuhilah panggilannja. ” 

Pemberian rukhsah (kermganan) pada awalnya mutlak tidak dibatasi, 
dengan mendengar panggilan maka diberikan keringanan kepadanya, 
kemudian dia ditanya, “Apakah kamu mendengar panggilan”, la menjawab, 
“Ya”, kemudian ia dipermtahkan untuk memenuhi panggilan itu. 
Pengertiannya adalah, jika ia tidak mendengar panggilan —adzan- maka 


1029 Muslim (653) 





620 $ jSuBULUS-SALAM jiUdPertama 

hal itu akan menjadi ud^ur baginya, dan jika ia mendengar adzan, maka 
tidak ada udzur baginya untuk tidak hadir. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya 
jamaah secara fardhu ain. Akan tetapi kewajiban ini dibatasi dengan 
mendengar panggilan, karena adanya pembatasan dari hadits orang buta 
ini. Begitu juga hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Mushm. Apa 
yang diriwayatkan secara mutlak dalam hadits harus dipahami dengan 
taqyid (pembatasan). 

Jika engkau telah mengetahui hal ini, maka ketahuilah sesungguhnya 
pengakuan wajibnya shalat jamaah baik fardhu ain atau fardhu kifayah, 
berdasarkan dengan dahl hadits tahriq (ancaman pembakaran) dan hadits 
A-’ma (orang buta). Kedua hadits ini menunjukkan wajibnya menghadiri 
shalat jamaah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di 
masjidnya bagi yang mendengar panggilan. Im lebih khusus dan sekedar 
kewajiban jamaah. Jika shalat berjamaah adalah kewajiban yang bersifat 
mutlak, tentu Rasulullah akan menjelaskan kepada orang buta itu dan 
beliau akan bersabda, “Lihatlah stapa yang shalat bersamamu!.” Dan 
behau juga akan bersabda kepada orang yang ttdak menghadiri jamaah, 
“Sesungguhnya mereka tidak menghadiri jamaah dan tidak boleh 
berjamaah di rumah-rumah mereka.” Penjelasan tidak boleh diakhirkan 
dari waktu dibutuhkannya. Hadits—hadits ini sesungguhnya menunjukkan 
wajibnya menghadiri shalat jamaah yang dilakukan Rasulullah bagi orang 
yang mendengar panggilan, bukan kewajiban secara mutlak baik wajib 
kifayah maupun wajib ain. 

Dalam hadits ini juga dijelaskan tidak ada keringanan bagi orang yang 
mendengar panggilan shalat untuk tidak menghadiri shalat jamaah 
walaupun ia memiliki udzur lain, karena orang tni telah menyebutkan 
udzurnya bahwa ia tidak menemukan orang yang bisa menuntunnya, tetapi 
tidak diberi keringanan. Bisa juga dipahami bahwa keringanan karena 
memang ada udzur, tetapi diperintahkannya untuk memenuhi panggilan 
itu secara sunnah bukan kewajiban, untuk menjaga pahala dari perbuatan 
itu. Kesuhtan akan menjadi ringan manakala ada dalam hatinya keinginan 
untuk menghadiri jamaah. 

Hadits berikut menunjukkan permtah untuk shalat berjamaah itu 
sunnah jika ada udzur. 


<^A$UTAB<£)HALAT& 621 


/ / s q £ y a ^ Ct o 

: Jli p-Ll» j aA& jp A-^S' aIjI (_fLp j>l jpj . TV 

-' " /• /- “ / ^ / / 

aLtC» j-ii s 'jj • j-Lp j - 4 '^j a^Aj? *>\i o t jUi iolil 

j 3 (ju: vy Ji «cji iru.13 ^ ’A 'JfMj 

/ ^ / / / / / " / 

/• 0 , 

> , ^ ^ o .*> o / / »5 / 

•^J (t^*~ £^j 


370. Dan !/?»» slbbas Kadhiyallahu Anhuma dan Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam beliau bersabda, “Barangsiapa jang mendengar panggilan 
(sha/at) kemudian ia tidak mendatanginja, maka tidak ada shalat 
baginya kecuali jika ada udgur. ” (HR. Ibnu Majah, Ad- 
Daraquthni, Ibnu Majah dan AI-Hakim, sanad hadits ini 
menurut syarat Muslim, sebagian mereka menguatkan 
bahwa hadits ini Mauquf) 1030 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dikeluarkan dari jalur Syu’bah secara mauquf dan marju’. Di 
dalam riwayat yang mauquf terdapat tambahan, “Kecuali karena udpur”. 
Sesungguhnya Al-Hakim meriwayatkannya secara mauquf pada shahabat- 
shahabat Syu’bah. Ath-Thabram mengeluarkannya dalam AI-Kabir dari 
hadits Abu Musa dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Barangsiapa 
yang mendengarpanggilan (adpan) kemudian ia tidak menjawab (datang untuk shalat 
jamaah) tanpa adanya penghalang dan udsger, maka tidak ada shalat baginya. ” Al- 
Haitsami berkata, “Dalam hadits ini ada Qais bin Ar-Rabi’, ia ditsiqahkan 
oleh Syu’bah dan Sufyan Ats-Tsauri, tetapi didhaifkan oleh sekelompok 
ulama. Telah dikeluarkan dari hadits Ibnu Abbas yang disebutkan Abu 
Dawud dengan adanya tambahan, “Para shahabat berkata, “Apakah udzur 
itu?” Behau berkata, ‘Ketakutan atau sakit, Allah tidak akan menerima darinya 
shalat yang telah ia laksanakan. ” Dengan sanad yang dhaif. 1031 

Hadits im merupakan dalil sangat dianjurkannya shalat berjamaah, dan 
sekaligus menjadi dalil bagi orang yang berpendapat bahwa shalat 
berjamaah hukumnya wajib ain. Bagi yang berpendapat bahwa hal ini 
sunnah, mentakwilkan sabda behau, “Tidak ada shalat baginya ” yaitu tidak 
ada shalat yang sempurna baginya. Dan sesungguhnya memposisikan 
peniadaan kesempurnaan pada peniadaan dzat adalah hal yang berlebihan. 


1030 Shabih Aljami’ (6300) 

1031 Sbahih Abi Dawud (551) Al-Albani berkata, “Shahih tanpa kahmat udzur.” 




622 $ jĔ^UBULUS-SALAM JilidPertama 


Alasan dalam meninggalkan shalat jamaah, seperti yang disebutkan 
dalam hadits Abu Dawud, yakni karena hujan, cuaca yang sangat dingin, 
karena sebab makan daun bawang atau semisalnya dari makanan yang 
menimbulkan bau yang tidak sedap, maka tidak boleh baginya untuk 
mendekati masjid. Dikatakan, bisa jadi larangan tersebut akan 
mengharuskannya untuk meninggalkan perkara yang fardhu. Maka orang 
yang memakannya akan berdosa karena menmggalkan perkara yang fardhu. 
Tetapi semoga saja orang yang mengatakan fardhu ain mengatakan, “Gugur 
kewajiban shalatnya secara berjamaah di masjid dengan adanya halangan 
ini, tapi tidak gugur untuk dikerjakan di rumahnya, kemudian ia 
melaksanakannya secara berjamaah di rumah.” 


& . ^ A / 

Ail' J j~-j ‘dl ‘UP 4)1 -5 y* J' Jji -bjj jpj . 1 V 1 

lij j^J—-J 4 _JlP 4)1 4)1 J J"* 1 J .ygil jJLJj aJLp 4)1 

Jl_ A3 Lo-£-^2jI j3 -IP jJ Lo-gJ LpJi LJjaj j-& 

_s Jli lISLJj LJ 1 J 3 Ji *yii LJLjiJ Jl LttSo«jj» L« Lo-gJ 

'-JJ 2 _j j»Jj Lttj^j^l LJnJLJ- j ^ Ltt-uiv2 bj *>LJju 

jJlj aj .laalJlj -Lo_?-l ®ljj .ULilJ LoSsJ LgjLi 4jc« 

Jl^- 'J\j 


371. Dari Yajid binA.l-A.swad Kadhiyallahu Anhu, sesungguhnya ia shalat 
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Subuh, ketika 
Kasulullah telah shalat tiba-tiba ada dua orangyang tidak shalat, 
kemudian beliau memanggil keduanya, maka didatangkanlah keduatiya 
dengan rasa takut bergetarlah lutut mereka berdua, maka beliau bertanya 
kepada keduanya, “Apa yang mencegah kalian untuk shalat bersama 
kami i Mereka menjawab, “Kami telah shalat di rumah-rumah kami ”, 
kemudian beliau berkata, jangan berbuat seperti itu, jika kalian telah 
shalat di rumah-rumah kalian kemudian kalian menemukan imam belum 
shalat rnaka shalatlah kalian bersamanya, sesungguhnya shalat itu bagi 
kalian berdua sebagai sebuah kesunnahan. ” (HR. Ahmad, lafadz 
ini baginya dan Ats-Tsalasah, dishahihkan oleh At-Tirmidzi 
dan Ibnu Hibban) 1032 


1032 (£S*w>) Shahih Abu Dawud (575) 


<=^ClTAB$HALAT $ 623 


Biograti Perawi 

Yazid bin Al-Aswad, nama lengkapnya adalah Abu Jabir Yazid bin Al- 
Aswad As-Suwaiy, dikatakan juga Al-Khuzaiy atau Al-Amiry. Anaknya - 
Jabir- meriwayatkan hadits darinya. Beliau terhitung sebagai penduduk 
Thaif, dan hadits beliau bagi orang-orang Kufi. 

Penjelasan Kalimat 

“Sesungguhnya ia shalat bersama Kasulullah Shallallahu A.laihi n>a Sallam 
shalai Subuh, ketika Kasulullah telah shalat (yakni telah menyelesaikan 
shalatnya) tiba-tiba ada dua orangyang tidak shalat (bersama beliau) kemudian 
beliau memanggil keduanya, maka didatangkanlah keduanya dengan rasa takut 
bergetarlah lutut mereka berdua (Faraish bentuk jamak dari Farishah yaitu 
daging di antara sisi hewan dan pundaknya, yakni bergetar karena takut, 
demikian yang dikatakan dalam An-Nihayah) maka beliau bertanya kepada 
keduanya, "Apa yang mencegah kalian untuk shalat bersama kami? Mereka 
menjawab, “Kami telah shalat di rumah kami (Rihal bentuk jamak dari Rahl 
yaitu tempat tinggal bisa juga diucapkan untuk yang lainnya, akan tetapi 
yang dimaksud di sini adalah rumah) kemudian beliau berkata, ‘Jangan berbuat 
seperti itu, jika kalian telah shalat di rumah-rumah kalian kemudian kalian 
menemukan imam belum shalat maka shalatlah kalian bersamanya, sesungguhnya 
shalat itu (shalat bersama imam setelah mereka shalat fardhu di rumahnya) 
bagi kalian berdua sebagai sebuah kesunnahan (jadi shalat pertama yang 
menjadi shalat fardhu apakah shalatnya berjamaah atau sendirian, karena 
mutlaknya khabar). 

Pengarang Ibnu Hajar menambahkan dalam At-Talkhish, hadits ini 
diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan Ad-Daraquthni, dishahihkan oleh Ibnu 
As-Sakan, semuanya dari jalur Ya’la bin Atha’, dari Jabir bin Yazid Al- 
Aswad dari bapaknya. Asy-Syafii berkata dalam fatwa Qadimnya, “Sanad 
hadits ini majhul”, Al-Baihaqi berkata, “Karena Yazid bin Al-Aswad tidak 
mempunyai rawi selain dari anaknya, dan tidak ada bagi anaknya Jabir 
kecuali Ya’la, aku berkata, “Ya’la termasuk rawi hadits yang dipakai 
Mushm, sedang Jabir ditsiqahkan oleh An-Nasai dan lain-lainnya. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini terjadi di masjid Al-Khiif pada waktu haji wada’, yang 
menunjukkan tentang di syanatkannya seseorang shalat bersama imam 
jika mendapatinya sedang shalat atau akan shalat, setelah orang itu selesai 
melaksanakan shalat baik secara berjamaah atau sendirian. Maka shalat 
yang telah dilakukan —pertama- terhitung shalat fardhu baginya, sedang 


624 $ J^UBULUS-SALAM JilidPertama 

yang dilakukan kedua kalinya —bersama dengan imam- dianggap sunnah, 
sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits ini. Dzahirnya hadits ini, bahwa 
tidak perlu menolak shalat yang pertama —yakni shalat yang pertama 
dianggap sebagai shalat fardhu-. Pendapat ini didukung oleh Zaid bin 
Ali, Al-Muayyid Billah, dan sekelompok ulama ahlul bait, ini juga 
merupakan pendapat Imam Asy-Syafii. 

Al-Hadi dan Malik berpendapat, dan ini juga pendapat Asy-Syafii, 
bahwa yang menjadi shalat fardhu adalah yang kedua (shalat bersama 
imam). Berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud 1 " 33 dari 
hadits Yazid bin Amir, sesungguhnya Rasulullah Shallallabu Jilaihi u>a 
Sallatn bersabda, “Jika engkau mendatangi shalat dan menemukan orang- 
orang sedang shalat, maka shalatlah bersama mereka. Jika engkau telah 
shalat, maka —shalat yang pertama- itu menjadi shalat sunnah bagimu, 
dan ini —shalat yang bersama imam- adalah yang wajib.” 

Pendapat ini dikomentari karena hadits ini dhaif, telah didhaifkan oleh 
An-Nawawi. Al-Baihaqi berkata, “Hadits ini berbeda dengan hadits Yazid 
bin Al-Aswad dan riwayatnya lebih shahih.” Ad-Daraguthni 1 " 34 
meriwayatkannya dengan lafadh, “Dan hendaklah dijadikan shalatjang telah 
dilaksanakannya di rumah sebagai shalat sunnah. ” Ad-Daraquthni berkata, 
“Riwayat ini dhaif dan Syadz.” 

Berdasarkan pendapat-pendapat ini, maka shalat yang pertama ditolak 
—tidak dianggap shalat fardhu- setelah ia melakukan shalat yang kedua. 
Dikatakan, dengan syarat ia menyelesaikan shalat yang kedua dengan 
sempurna (sah). 

Asy-Syafii memiliki pendapat ketiga, “Sesungguhnya Allah-lah yang 
akan mengganjar dari keduanya sesuai dengan kehendak-Nya, karena 
ucapan Ibnu Umar ketika ia ditanya tentang hal ini, “Atau itu bagimu, 
sesungguhnya itu bagi Allah, Dia-lah yang akan mengganjar keduanya 
sesuai dengan kehendak-Nya.” (HR. Mahk dalam sU-Muivaththa) 1035 

Hadits bab ini bertolak belakang dengan hadits yang dikeluarkan oleh 
Ahu Dawud, An-Nasa’i dan selain keduanya, dari Ibnu Umar dan ia 
mcraja lcannya, “Jangan kahan mengerjakan satu shalat dengan dua kah 
dalam sehari.” 1036 


1033 (J&) Dhai/Abi Dawud (577) 

1034 Ad-Daraquthni (1/414) 

1035 Al-Muwatbtha ’ (133) 

1036 (xjfj tr ) Shahih Abi Dawud (579) 


^a^ClTAB J^HALAT $ 625 


Masalah ini dijawab, bahwa yang dilarang shalat dua kali adalah 
menjadikan keduanya shalat fardhu, namun tidak dilarang jika salah 
satunya sunnah. Atau yang dimaksud adalah, “Jangan kedua shalat ini 
dilaksanakan dua kali secara sendiri.” 

Zhahirnya hadits bab ini mencakup semua shalat, demikian mazhab 
Syafii. Abu Hamfah berkata, “Jangan dibiasakan kecuali untuk shalat 
Zhuhur dan Isya. Adapun shalat Ashar dan Subuh maka tidak boleh karena 
ada larangan shalat setelah keduanya. Sedang Magrib maka ia adalah shalat 
witir siang yang jika diulang akan menjadi genap.” Mahk berkata, “Jika ia 
telah melaksanakannya secara berjamaah maka tidak perlu diulang, dan 
jika ia melakukannya sendman maka ia boleh mengulangnya. 

Hadits ini, zhahirnya menyelisihi apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah 
dan Mahk. Tetapi dalam hadits Yazid bin Al-Aswad, bahwa yang demikian 
itu terjadi pada waktu Subuh, maka jelaslah mi menolak pendapat Abu 
Hanifah. Sekahgus ini menjadi pentakhsish (pengkhusus) keumuman hadits 
yang melarang shalat di kedua waktu itu. 


&\ Jc jsI 'S : Jvi aIp C\ '^Sj S 'J*) .TVY 

l /JSJ % 'Jk bli 4* pj} fdl jSr CJl :JCj 

aii jij ijij ^ 1 ykj \ jkj\j Jrj isij jSi 

% lykJiii isij luJi jjj f4ii 

llu-li JSs Ijlj CCi I jICj Jjli blj i^Jo Ijwb*JLJ 

iLsJj sSJ ilij Sjis °J Jj sj 1 Js 


372. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Sesungguhnya dijadikan ima?n 
itu untuk diikuti oleh makmum. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah 
kahan,jangan bertakbir sampai ia bertakbir, jika ia ruku ’ maka ruku lah 
kalian, dan jangan ruku ’ sampai ia ruku ’,jika ia mengucapkan l samiallahu 
liman hamidah’ (Allah mendengar orangyang ?nemuji-Nja) maka 
ucapkanlah, ‘Allahuma Rabbana lakal ha?ndu, jika ia sujud maka 
sujudlah kalian,jangan kalian sujud sa???pai ia sujud, jika ia shalat berdi/i 






626 0 JĔ$UBULUS-SALAM JilidPertama 


maka shalatlah kalian dengan herdin, jika ia shalat sambil duduk maka 
shalatlah kalian sambil duduk. ” (HR. Abu Dawud 1037 lafazh ini 
datinya, asal hadits ini ada di Ash-Shdhihdin vm ) 

Penjelasan Kalimat 

“Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti oleh makmum, jika ia 
bertakbir (yaitu takbir untuk ihram, atau secara mutlak mencakup takbir 
al-Intiqal -takbir berpindah dari rukun ke rukun yang lain-) maka 
bertakbirlah, jangan bertakbir sampai ia bertakbir (hal ini menambahkan 
pengokohan apa yang diberikan oleh pemahaman syarat, sebagimana 
dalam kahmat selanjutnya) jika ia ruku’ maka rukulah kalian dan jangan 
kalian ruku’ sampai ia ruku ’ (yaitu sampai ia mengambil posisi rukuk, tidak 
sampai ia selesai darinya, sebagaimana yang terhntas dari lafadh) jika ia 
mengucapkan ‘samiallahu liman hamidah’ -Allah mendengar orangyang memuji- 
Nya-, maka ucapkanlah, ‘Allahuma Jkabbana lakal hamdu, jika ia sujud (mulai 
mengambil posisi sujud) maka sujudlah kalian, jangan sujud sampai ia sujud, 
jika ia shalat berdiri maka shalatlah berdiri, jika ia shalat sambil duduk (karena 
udzur) maka shalatlah kalian semua sambil duduk. ” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini sebagai dahl disyariatkannya imamah dan perintah untuk 
mengikuti imam. Di antara cara atau aturan bagi taabi’ (orang yang 
mengikuti) dan makmum adalah tidak mendahului orang yang diikutinya, 
tidak juga menyamainya, serta tidak berdiri lebih depan darinya. Akan 
tetapi makmum harus memperhatikan perbuatan imam dan mengikuti 
gerakannya. Hal ini dimaksudkan agar makmum tidak menyelisihi 
sedikitpun dari perbuatan dan gerakan imam, sebagaimana telah diulas 
secara rinci dalam sabdanya, ‘ jika ia bertakbir... ” 

Gerakan yang lainnya -seperti salam- diqiyaskan dengan hal-hal yang 
telah disebutkan. Barangstapa yang menyehsihi imam sedikitpun dari yang 
telah disebutkan maka ia telah berdosa. Akan tetapi shalatnya tidak rusak 
dengan hal tersebut, kecuali jika ia menyelisihi dalam takbiratul ihram 
dengan mendahului imam, maka ia tidak terhitung shalat bersama imam. 
Karena ia tidak menjadikannya sebagai imam. Jika ia masuk - 
mengerjakan- shalat setelah masuknya imam dalam shalat, itu adalah 
pertanda bahwa ia mengikuti imam dan menjadikannya sebagai imam. 


1037 Shahih Abi Dawud (603) 

>03* Al-Bukhari (734) dan Muslim (414) 


JTAB jShalat $ 627 


Tidak rusaknya shalat orang yang menyelisihi imam dilandaskan pada 
hadits, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengancam orang 
yang mendahului imam dalam ruku’ dan sujudnya. Allah akan merubah 
kepalanya dengan kepala keledai, akan tetapi Allah tidak memerintahkan 
untuk mengulangi shalatnya. Dan Rasulullah tidak mengucapkan, 
“Sesungguhnya tidak ada shalat baginya. ” 

Kemudian, hadits ini tidak mensyaratkan samanya niat. Hadits ini 
menunjukkan jika terjadi perbedaan antara niat imam dan makmun seperti 
salah satunya berniat fardhu yang lain sunnah, atau salah satunya berniat 
shalat Zhuhur sedang yang lain berniat shalat Ashar, maka shalat 
berjamaahnya tetap sah, hal ini merupakan pendapat Asy-Syafiiyah, akan 
dijelaskan kemudian dari hadits Jabir tentang shalatnya Muadz bin Jabal. 

Sabdanya, “Jika ia mengucapkan ‘samiallahu liman hamidah’ (Allah 
mendengar orangyang memujiya)” menunjukkan bahwa inilah yang diucapkan 
imam, dan makmum mengucapkan, “ Allahumma Rabbana lakal hamdu\ 
ada juga riwayat dengan tambahan huruf ‘wawu’ sebagaimana juga ada 
nwayat tanpa lafadh ‘Allahumma’ , semuanya boleh, yang paling kuat adalah 
beramal dengan tambahan ‘Allahumma’ dan tambahan ‘wami’ karena 
keduanya memberikan tambahan makna. 

Berdasarkan hadits inilah sebagian orang mengatakan tidak boleh 
mengumpulkan imam dan makmum antara ucapan tasmi’ (samiallahu 
liman hamidah) dan tahmid (Rabbana lakalhamdu) mereka tni adalah Al- 
Hadawiyah dan Al-Hanafiyah, mereka berkata, “Disyariatkan bagi imam 
dan orang yang shalat sendirian at-tasmi\ dan telah berlalu pembahasan 
masalah ini. 

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, “Boleh mengumpulkan at-tasmi’ 
dan at-tahmid antara imam dan orang yang shalat sendirian, orang yang 
menjadi makmun juga mengucapkan “ Samiallahu Riman Hamidah ”, 
berdasarkan hadits Abu Hurairah, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam berbuat seperti demikian. ” Secara zhahir, berlaku bagi orang yang 
shalat sendirian atau sebagai imam, dengan pertimbangan shalat behau juga 
pernah menjadi makmum walaupun jarang. 

Dikatakan pada pendapat ini, mana dahl yang menunjukkan bahwa 
makmum membaca tasmi’? Karena beliau dalam hadits Abu Hurairah 
membaca tahmid? 

Yahya, Ats-Tsauri, dan Al-Auzai berpendapat bahwa imam dan orang 
yang shalat sendirian mengumpulkan antara tasmi’ dan tahmid. Jadi 
makmum pun membaca tahmid berdasarkan pemahaman hadits bab ini. 
Difahami dari sabda beliau, “Maka ucapkanlah, Allahumma... ” bahwa 
makmum tidak membaca kecuali hal tersebut. 



628 $ jSlIBULUS-SALAM JMPertama 


Asy-Syafii berpendapat bahwa kedua bacaan ini -tasmi’ dan tahmid- 
dibaca oleh orang yang shalat secara mutlak. Berdasarkan riwayat yang 
dikeluarkan oleh Mushm dari hadits Ibnu Abi Aufa ( 

%\ jis ^ ZJ\j \i\ dit jJLj & & 


“Sesungguhnya Kasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam jika mengangkat 
kepalanya dari ruku’ beliau memhaca, “Samiallahu Uman Hamidah Allahumma 
rabbatia lakal Hamdu. ” 1039 Hadits ini secara zhahir, mencakup semua 
keadaan, yaitu keadaan shalat Rasulullah Shallallahu Alaiht n>a Sallam baik 
secara berjamaah atau sendirian. Beliau telah bersabda, “Shalatlah kalian 
sebagaimana kalian melihatku shalat. ” 1040 

Tidak perlu lagi menyebutkan seluruh riwayat secara ringkas. Ketika 
tidak disebutkan dalam lafazh bukan berarti hal itu tidak disyariatkan. 
Sabdanya, “Jika imam mengucapkan, Samiallahu Uman Hamidah’, tidak 
menunjukkan penafian ucapan beliau, ‘Rabbana lakal Hamd’. Dan 
sabdanya, “Ucapkanlah oleh kalian, ‘Rabbana lakal Hamd” tidak 
menunjukkan penahan ucapan ‘Samiallahu Uman Hamidah’. Hadits Ibnu 
Abi Aufa dalam hikayatnya tentang perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi 
n>a Sallam adalah tambahan, dan itu diterima karena ucapannya tidak 
bertentangan dengan tambahan tersebut. 

Ibnul Mundzir meriwayatkan ucapan ini dari Atha’, Ibnu Sirin dan selain 
keduanya, Asy-Syafii tidak sendin dengan pcndapat ini. Jadi ucapan 
behau, ‘Samiallahu hman hamidah’, ketika behau mengangkat kepalanya, 
dan sabdanya ‘Rabbana lakal Hamd’ ketika ia meluruskan kepalanya. 

Sabdanya, “Maka shalatlah kalian dengan duduk ”, sebagai dahl wajibnya 
mengikuti imam ketika ia duduk dalam keadaan udzur, makmum duduk 
walaupun mereka sanggup untuk berdiri. Ada riwayat yang menjadi alasan 
perbuatan tersebut bahwa perbuatan orang-orang Persia dan orang-orang 
Ruum yaitu berdiri ketika imam mereka duduk. Sesungguhnya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi n>a Sallam bersabda, “Hampir saja kalian tadi berbuat 
sebagaimana perbuatan orang-orang Persia dan Ruum, mereka berdiri menghormati 
raja-raja merekayang duduk, janganlah kalian lakukan. ” 11141 Pendapat seperti 
ini adalah madzhabnya Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan selain keduanya. 


1039 (^U) Muslim (476) 

1040 (Jjej*) telah berlalu takhrijnya 

1041 Mushm (413) 


<=^Citab jShalat 0 629 


Al-Hadawiyah, Malik dan lainnya berpendapat bahwa tidak sah shalat 
berdiri dibelakang imam yang duduk, juga duduk di belakang imam yang 
berdiri, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallatn, ‘Jangan 
berbeda dengan imam kalian, jangan kalian mengikutinya duduk ”, demikian 
dalam Sjarh Al-Oadhi, ia tidak menyandarkan pada satu kitab pun, dan 
aku tidak menemukan ucapan, ‘Jangan kalian mengikutinya duduk”, hadits 
ini perlu diperhatikan. 

Asy-Syafii berpendapat, tidak sah shalat orang yang berdiri di belakang 
imam yang duduk, dan tidak mengikutinya dalam duduk. Mereka berkata, 
“Berdasarkan shalatnya para shahabat, bahwa mereka shalat dengan 
berdiri ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sakit menjelang 
wafatnya. Ketika behau keluar, Abu Bakar telah mendirikan shalat, maka 
behau duduk di samping kiri Abu Bakar. 1042 

Maka yang demiktan ini menjadi penghapus bagi perintah RasuluUah 
atas mereka untuk duduk dalam hadits Abu Hurairah. Hal itu terjadi dalam 
shalat behau ketika berada dalam peperangan dan kaki behau sakit (pecah- 
pecah). Sedang ini adalah akhir dari dua perkara, maka jelaslah untuk 
mengamalkannya, demikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Asy-Syafii. 

Hal ini dijawab, bahwa hadits-hadits yang memerintahkan mereka 
untuk duduk tidak ada perbedaan dalam penshahihannya, dan juga tidak 
pada susunan kata-katanya. Adapun shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam ketika sakit menjelang wafatnya telah terjadi perbedaan 
pendapat. Apakah beli.au menjadi imam atau menjadi makmum? Sedang 
menjadikan dahl dengan shalat behau saat menjelang wafat, tidak akan 
sempurna kecuali jika behau menjadi imam pada saat itu. 

Hadits ini dipahami bahwa perintah duduk sebagai perkara yang 
disunnahkan, dan penetapan berdiri sebagai qarinah yang menunjukkan 
hal itu. Maka jadilah ini sebagai kompromi antara dua riwayat, dan keluar 
dari dua madzhab ini. Karena hal ini memberikan pihhan bagi makmum 
untuk berdiri atau duduk. 

Hadits mi juga menetapkan bahwa perbuatan demikian itu dari 
sekelompok shahabat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam. Sesungguhnya mereka mengimami dengan duduk dan yang berada 
dibelakangnya juga duduk. Mereka ltu Usaid bin Hudhair, Jabir dan Abu 
Hurairah telah berfatwa dengan hal ini. Ibnul Mundzir berkata, “Saya 
tidak menemukan adanya perbedaan dari para shahabat.” 


Al-Bukhari (664) dan Muslim (418) 



630 $ jSuBULUS-SALAM JiUdPertama 

Adapun hadits “Tidak boleh mengimami salah seorang diantara kalian 
setelahku dengan duduk sedang kaumnya berdiri” adalah hadits hadits. 
Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan Ad-Daraquthni 1043 dari hadits Jabir Al- 
Ja’fi dari Nabi Shallallahu Alaihi n>a Sallam. Jabir seorang yang dhaif sekah 
dan hadits ini mursal. Asy-Syafii berkata, “Telah diketahui bahwa orang 
yang berhujjah dengannya maka tidak bisa dijadikan hujjah karena hadits 
ini mursal. Dan dari riwayat seorang yang tidak disukai oleh ahlul Umi 
meriwayatkan darinya yaitu Jabir Al-Ja’fi.” 

Ahmad bin Hambal berpendapat dalam mengkompromikan dua hadits, 
bahwa jika imam rawatib memulai shalat dengan duduk karena sakit yang 
diharapkan kesembuhannya, maka makmum shalat dibelakangnya shalat 
dengan duduk pula. Dan jika imam memulai dengan berdiri maka 
makmum dalam posisi berdiri di belakang, entah setelah itu shalat tmarn 
mereka dengan duduk atau tidak. Sebagaimana hadits tentang shalat nabi 
ketika sakit menjelang wafatnya. Sesungguhnya beliau tidak 
memerintahkan mereka untuk duduk, karena imam telah memulai 
shalatnya dengan berdiri. Kemudian mereka diimami oleh Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam di sisa shalatnya dengan posisi duduk. Berbeda 
dengan shalat beliau dengan mereka di awal sakitnya, sesungguhnya 
beliau memulai shalatnya dengan duduk, maka beliau perintahkan 
makmumnya untuk duduk. Ini adalah bentuk kompromi riwayat yang 
bagus. 


alip auI awl *b! [sJ\ TVT 

✓ ✓ " ^ ^ ^ ^ ^ 

pLJ'j J \‘JJs .1 ‘JM 'fL'j 

■V* . 0 * * ' ° 0 ' 0 ' ° 

o\jj ,*-S Jju ♦Nj 


373. Dari Abi Said Al-Khudri Kadhiyallahu Anhu, sesungguhnya Rasulullab 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat shahabat-shahabatnya terlambat. 
Maka beliau berkata kepada mereka, “Majulah, bermakmumlah 
denganku, dan bermakmumlah dengan kalian orangyang berada setelah 
kalian. ” (HR. Muslim) 1044 


1043 (U&) Al-Baihaqi (3/80) dan Ad-Daraquthni (1/398) 

1044 (&y*) Muslim (438) 


Sr^SlTAB $HALAT $ 631 


Penjelasan Kalimat 

“Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mehhat shahahat- 
shahabatnya terlambat. Maka beliau berkata kepada mereka, “Majulah, 
bermakmumlah denganku, dan bermakmumlah dengan kalian orangyang berada 
setelah kalian. ” 

Seakan-akan mereka terlambat untuk mendekat dan berada di sisi 
Rasulullah Shallallahu Aiaihi wa Sallam. Ucapan beliau, “bermakmumlah 
dengankii ’ maksudnya ikutilah gerakan-gerakanku, dan supaya orang-orang 
berada di belakang kahan mengikuti gerakan-gerakan kahan, berdasarkan 
gerakan-gerakan kahan yang mengikuti gerakanku. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini sebagai dalil bolehnya mengikuti orang yang berada di 
belakang lmam dan orang yang tidak mehhat dan mendengarnya. Seperti 
orang yang berada di shaf kedua mengikuti orang yang berada di shaf 
pertama. Begitu juga yang berada pada shaf ketiga mengikuti kepada yang 
berada di shaf yang kedua. Begitu seterusnya sampai orang yang terakhir 
dari imam. 


Dalam hadits juga ada motivasi untuk menempati shaf yang pertama, 
dan tidak disukainya shaf yang jauh. Kelengkapan hadits ini berbunyi, 

“Suatu kaum yang terus menerus berada di akhir -shaf- maka Allah akan 
menempatkan mereka di akhir. ” 


%\ iui J‘J/, 'm- i Jii & i 


Jli Jp &\ c-jli S /j J*'i TVt 


'js-t- >rj Jl-4_Ji ACS jJ <uijP 

* 0^0 o^°'^ Ao c " 0 / s '& 

4 — A ^ —3 s jh Jl iyS Jiiil ! 4*3j 

' ' ' ~ s " ^ ^ 

°t' 1* J ^o ' ? 


374. Dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhu ta berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam membuat sebuah kamar yang dianyam, 
kemudian beliau shalat di dalamnya, maka ada orang-orang yang 
memperhatikan shalatnya dan mereka datang untuk shalat bersama 
behau. ” (Al-Hadits), di dalamnya disebutkan, “Shalatyang paling 



632 ® jSuBULUS-SALAM JitidPertama 


utama adalah shalatnya seseorang di rumahnya, kecuali shalat wajib. ” 

(Muttafaq Alaih) 1045 


Penjelasan Kalimat 

Ungkapan ‘ihtajard berarti penghalang, yaitu membuat sesuatu seperti 
ruangan yang terbuat dari tambalan seperti tikar. Dan dalam riwayat yang 
lain dengan huruf za' ‘ihtajasy? yaitu membuat pembatas antara beliau 
dengan yang lainnya, sebagai penghalang. Telah lalu penjelasannya dalam 
penjelasan hadits Jabir dalam bab shalat sunnah. 


Tafsir Hadits 

Dalam hadits ini ada dahl bolehnya membuat pembatas di masjid - 
sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas-, jika tidak membuat 
sempit orang-orang yang shalat. Karena behau membuatnya pada malam 
hari, dan melepaskannya pada siang hari. Dalam riwayat Muslim 
disebutkan, “Dan beliau tidak memakai selamanya.” 

Ucapan beliau, “maka ada orang-orangyang memperhatikan” maknanya 
mencari tempat behau dan berkumpul di sekelihngnya. 

Dalam riwayat Al-Bukhan (<0i ' jjC ) “rnereka mencari beliau.” Dan dalam 
riwayatnya yang lain disebutkan, 


JoLaj Jjc*- (Jp Cli Jj» Jj-lj Ci* 

J-lJl I4J 1 jJjsl j J di JUs 

ajtti) Ul» . Aj^oJjl *yi aJj ‘j s -^rJl a*>CJ' JJai' Ji 


>0 O^I^.O^ 

.4JL* i_-J ji 


“Maka beliau shalat di dalamnya dalam beberapa malam, kemudian orang- 
orang mengikuti shalat beliau, ketika beliau mengetahui apa yang mereka 
lakukan, beliau duduk dan keluar menemui mereka dan bersabda, ‘!Aku telah 
mengetahui apa yang telah aku lihat dari perbuatan kalian, oleh karena itu 
shalatlah -wahai manusia- di rumah-rumah kalian, sesungguhnya shalatyang 
pahng utama adalah shalatnya seseorang di rumahnya, kecuali shalat wajib. ” 
Ini lafadh beliau, dan yang ada pada Mushm mendekati tni. 


1045 (xjpy*') Al-Bukhari (731) dan Muslim (781) 


<^(jTAB$HALAT $ 633 


Penulis telah mengeluarkan hadits ini dalam bab Al-Imamah untuk 
menunjukkan faidah disyariatkannya shalat sunnah berjamaah. Telah 
dijelaskan maknanya dalam pembahasan shalat sunnah. 


^ & t- ^ / ' ' % o ^ ^ o 

Jb aJiiS j <J-iS -Lp 

\j AjJ i\ aIJLp aJ)I Jl_ai _^Ilp J Js.'i fLJ*Jl 

— j — L*L>t_j>j IJli ^JJl c~fc>*l lil ,b ? lli Oj5J jl 

-^SJ J J&- j -OTj i>- j -J&&J p.1 jj. 

jbr. jO . 


375. Dan dari Jabir bin A.bdullah Kadhijallahu Anhuma ia berkata, Muadg 
shalat Isja mengimami shahabat-shahabatnja, dan ia memperpanjang 
shalatnja atas mereka. Kemudian Kasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda kepadanja, ‘Apakah engkau mau menjadi seorangjang 
menimbulkan jitnah? Jika engkau mengimami manusia maka bacalah 
dengan Asj-Sjamsi wa Dhuhaha- (surat Asj-Sjams), Sabbihis ma 
rabbikal A’la (surah Al-Ala), Iqra’ bismirabbika (surah Al-Alaq), 
dan Allaili Idga Yagsja (surah Al-hail). ” (Muttafaq Alaih, dan 
lafadh ini lafadh Muslim) 1046 


Hadits ini dalam riwayat Al-Bukhari Iafazhnya sebagai berikut, 

--Jlj ii \J 3 lill* ji JJJt Jij JJ>rJ Jl*f 

jf J?r j)\ (jlijli f.lJ**-Jl jl « JaJS\ Ojj~a ill-* I jAS il^gJl JolJ 

. bjjj-* jt-llj iljt«-; flJki^l 


“Seorang lelaki menghadap kedua kebunnja (untuk menjiraminja) sedangkan 
malam telah larut, kemudian dia menjumpai Muadg_ sedang shalat, maka dia 
memnggalkan penjiraman tersebut untuk mengikuti shalat Muad-j, sedang 
Muadg_ membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisaa', kemudian /elaki 
itu pergi setelah memutuskan untuk tidak mengikuti Muadg dan ia 
menjempurnakan shalatnja sendirian. ” 


(jjw 1 ) Al-Bukhari (705) dan Muslim (465) 


634 |§f $UBULUS-SALAM JilidPertama 

Tafsir Hadits 

Berdasarkan hadits ini, Al-Bukhari membuat bab dengan judul “Jika 
Imam memanjangkan shalatnya sedangkan seorang makmum mempunyai 
keperluan, maka dia boleh keluar dari jamaah.” Dan telah sampai 
kepadanya bahwa Muadz memperoleh perkataan itu darinya. Ada 
beberapa riwayat yang merinci ucapan Muadz dengan lafazh, maka 
sampailah hal tersebut kepada Muadz, kemudian ia berkata, 
“Sesungguhnya orang itu munafik.” Maka orang itu mendatangi Rasulullah 
Shallallahu sJ/aihi wa Sallam dan mengadukan perihal Muadz. Bersabdalah 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Apakah engkau akan menjadi 
orang yang menimbulkan fitnah ya Muadz?” atau beliau bersabda, 
“Apakah engkau menjadi tukang fitnah?” Behau ucapkan sebanyak tiga 
kali, “Jika engkau shalat, maka bacalah ‘Sabbihisma Rabbikal A’la\ 
‘Wassjamsi Wadhuhaha’ dan ‘Wallaili Id~a Yaghsya’. Sesungguhnya yang 
shalat dibelakangmu ada orang-orang yang sudah tua, lemah dan yang 
memihki keperluan.” Dan hadits ini dalam riwayat Al-Bukhari memihki 
lafazh-lafazh yang berbeda. 

Yang dimaksud dengan /attan’ adalah, “Apakah engkau menyiksa 
shahabat-shahabatmu dengan shalat yang panjang? Dan mengandung — 
larangan- membuat para makmum benci karena bacaan yang panjang. 
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat Al- 
A’raf pada shalat Maghrib dan lain-lainnya. Ukuran lama behau berdiri 
pada shalat Zhuhur menyamai enam puluh ayat. Terkadang beliau 
membaca lebih pendek daripada itu. Walhasil, ini berbeda-beda sesuai 
dengan perbedaan waktu bagi imam dan makmum. 

Hadits ini menjadi dalil sahnya shalat fardhu dt belakang orang yang 
shalat sunnah. Sesungguhnya Muadz shalat Isya bersama Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian setelah selesai ia pergi menjumpai 
shahabat-shahabatnya dan shalat -fardhu- bersama mereka, sedang shalat 
yang ia lakukan dianggap sunnah, karena ia telah shalat fardhu bersama 
Rasulullah. Abdurrazaq, Asy-Syafu dan Ath-Thahawi mengeluarkan hadits 
Jabir dengan sanad yang shahih dengan lafazh, “Dan shalat itu menjadi 
sunnah baginya. ” 

Pengarang telah memperpanjang pembicaraan mengenai pengambilan 
hukum berdasarkan hadits ini dalam Fath Al-Bari. Kami telah menulis 
berkenaan dengan hadits ini dalam sebuah risalah tersendiri dalam bentuk 
soal jawab. Dan kami jelaskan di dalamnya bahwa tidak kokohnya hadits 
yang menjelaskan sahnya shalat orang yang mengerjakan shalat fardhu di 
belakang orang yang mengerjakan shalat sunnah. 


<=^<JTAB$HALAT $ 635 


Hadits ini memberikan faedah bahwa seorang imam harus meringankan 
bacaannya dalam shalatnya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah 
menentukan ukutan bacaan. Dan akan datang hadits, “Jika salah seorang 
dari kalian mengimami manusia, maka hendaklah ia meringankannya. ” 


‘uIp AUl ^ul J y-* j Lg_LP Aill j 4_idLp 

(_ 5 —J j'-—j (J—4-J*-* cJli J43J_/» J-Jjb jJj-J 

0 ^ ^ t 0 0 ^ ^ 0 X- / 1« ✓ ^ ^ O 

L—Jb>r Jjaj OlJJ 

• j—^l 4*>Caj J *Ul J-ys» (_j}Jl s*>C<aj 


0, x 0 


<UJ4 




376. IDr/ Aisyah Radhiyallahu Anha dalam kisah shalat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami manusia sedangkan beliau 
dalam keadaan sakit, ia berkata, “Kemudian datanglah beliau sehingga 
duduk di samping kiri Abu Bakar. Beliau shalat bersama manusia 
dalam posisi duduk sedangkan Abu Bakar dalam posisi berdiri. Abu 
Bakar mengikuti shalat Nabi dan manusia mengikuti shalat Abu 
Bakar. ” (Muttafaq Alaih) 1047 


Tafsir Hadits 

Demikian yang terdapat dalam riwayat Al-Bukhari pada bab seseorang 
mengikuti imamnya. Di sini dijelaskan tempat duduknya Rasulullah 
Shallahu Alaihi wa Sallam yaitu disamping kiri Abu Bakar dan inilah tempat 
imam, dan terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dalam bab ‘Batasan orang 
yang sakit untuk menghadiri jamaah’ dengan lafazh, “Beliau duduk di 
sisi Abu Bakar”, tidak dijelaskan tempat duduknya. Akan tetapi pangarang 
(Ibnu Hajar) berkata, “Sesungguhnya telah dipastikan tempat duduk 
behau di dalam riwayat dengan sanad yang hasan yaitu behau duduk di 
samping kiri Abu Bakar.” Aku berkata, “Bahkan di dalam beberapa nwayat 
telah sampai kepada derajat yang shahih yaitu penentuan riwayat-riwayat 
yang sahng membaguskan yang lainnya. Dengan demikian jelaslah bahwa 
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadi imam. 


Al-Bukhari (687) dan Muslim (418) 


636 0 fii)UBULUS-SALAM JilidPertama 

Hadits ini menunjukkan bolehnya seseorang berdin sendirian di samping imam 
walaupun makmum yang lain hadir bersamanya. Mungkin juga dipahami, bahwa 
beliau melakukan hal tersebut agar Abu Bakar menjadi perantaranya, atau karena 
Abu Bakar menjadi imam diawal shalat, atau karena shaf shalat sudah penuh, 
atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Karena tidak adanya dalil bahwa 
perilaku ini dilakukan oleh satu orang, tetapi 2 hahimya hal ini boleh secara mutlak. 

Ucapan Aisyah, M bu Bakar mengikuti” dipahami ia mengikuti karena 
menjadi makmum. Maka Abu Bakar selain posisinya sebagai imam sekaligus 
menjadi makmum. Dan mungkin juga dapat dipahami bahwa Abu Bakar 
sebagai penyampai -suara RasuluUah- bukan menjadi imam. 

Ketahuilah sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat dalam hadits 
Aisyah ini dan lainnya. Apakah Nabi Sballallahu Alaihi u>a Sallam yang menjadi 
imam atau menjadi makmum. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang 
hal ini, akan tetapi kami telah mengedepankan riwayat bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadi imam. Sebagian ulama berpendapat 
dengan mentarjih (menguatkan) salah satu di antara riwayat-riwayat ini. Dan 
telah jelas kekuatannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadi 
tmam dengan cara-cara tarjih yang telah dijelaskan dalam kitab Fath A/-Bari, 
dan di dalam Asy-Sjarh sebagian dari hal tersebut. Pada penjelasan hadits 
kesembilan telah dijelaskan sebagian cara-cara tarjih tentang perbedaannya. 

Di antara ulama juga ada yang berpendapat bahwa hal ini terjadi pada 
kisah yang berbeda-beda. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi waSalam 
terkadang menjadi imam dan terkadang menjadi makmum pada masa sakit 
menjelang wafatnya behau. 

Dan dtjadikan landasan dengan hadits Aisyah dalam ucapannya, “Abu 
Bakar mengikuti shalat Nabi dan manusia mengikuti shalat Abu Bakar. ” Bahwa 
Abu Bakar menjadi imam sekahgus menjadi makmum. Al-Bukhari telah 
membuat bab atas hal mi dengan ucapannya, “Bab seseorang imam yang 
mengikuti imam yang lain dan bermakmumnya manusia dengan makmum.” 

Ibnu Baththal berkata, “Pendapat ini sesuai dengan pendapat Masruq dan 
Asy-Sya’bi, “Sesungguhnya shaf-shaf sebagian bermakmum dengan sebagian 
yang lain.” Hal im berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. 

Pengarang berkata, “Telah berkata Asy-Sya’bi, “Barangsiapa yang 
bertakbiratul ihram sebelum shaf di depannya mengangkat kepala dari ruku’, 
maka orang tersebut mendapatkan rakaat tersebut walaupun imam telah 
mengangkat kepalanya sebelum shaf tersebut. Karena sebagian mereka 
menjadi imam atas sebagian yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ia 
berpendapat, bahwa mereka -para makmum- menanggung atas sebagian yang 
lain sebagaimana yang ditanggung oleh imam. 


<=^(jtabJ^HALAT !tJ 637 


Pendapat ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu A-lmhi wa Sallam , 
“Majulah kalian, bermakmumlah denganku, dan bermakmum dengan kalian orang 
yang berada sesudah kalian. ” Sebagaimana yang telah lalu dibahas pada uraian 
terdahulu. 

"Dalam riwayat Muslim, “Sesungguhnya Abu Bakar memperdengarkan takbir 
kepada mereka. ” Hal ini menjadi dalil bolehnya mengeraskan suara dalam 
bertakbir untuk memperdengarkan kepada makmum agar mereka 
mengikutinya, dan juga boleh bagi orang yang bermakmum untuk mengikuti 
suara orang yang bertakbir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan mi 
berbeda dengan pendapatnya Malikiyah. Berkata Al-Qadhi Iyadh dari 
Madzhab mereka, “Sesungguhnya sebagian mereka ada berpendapat batal 
bagi shalatnya orang yang mengikuti, dan sebagian dari mereka tidak 
menganggapnya batal.” Di antara mereka juga ada yang mengatakan, “Jika 
imam membolehkan bagi orang yang mengikuti untuk memperdengarkan 
(takbir) maka sah unmk mengikutinya, namun jika tidak —diizinkan- maka 
tidak sah.” Dalam madzhab tni ada penncian selarn ini, tetapi tidak ada dalil 
yang menguatkan. Seakan-akan mereka mengatakan atas hadits ini, 
“Sesungguhnya Abu Bakar -pada wakm itu- menjadi tmam, dan tidak ada 
pembahasan bahwa ta mengeraskan suaranya untuk memperdengarkan 
kepada orang yang berada dt belakangnya.” 


- i j ‘Ulp L5- ^ ^ i_5^ S - VVV 

j?ll j Jlj ^llll A>-l ^»1 ijl 

/ / / / / / / 

Ai-Jp ^aAi tds*-J ULj *b>rh>Jl I5j 


377. DariAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berkata, “Jika salah seorang di antara kalian 
mengimami manusia, maka hendaklah ia meringankan, karena di antara 
makmum itu ada anak kecil, orang tua, orangyang lemah dan orangyang 
berhajat, dan jika ia shalat sendirian maka shalatlah sebagaimana shalat 
yang ia sukai. ” (Muttafaq Alaih) 1048 


Penjelasan Kalimat 

“jika salah seorang di antara kalian mengimami manusia, maka hendaklah 
ta meringankan, karena di antara makmum itu ada anak kecil, orang tua, orang 


1048 Al-Bukhari (703) dan Muslim (467) tanpa menyebutkan ‘orang yang punya hajat.’ 




638 $ J^UBULUS-SALAM JilidPertama 

yang lemah dan orangyang herhajat (mereka-mereka ini menginginkan shalat 
yang ringan, maka hendaklah imam memperhatikan mereka) dan jika ia 
shalat sendiriati maka shalatlah sebagaimana shalat yang ia sukai.” (yakni, 
apakah ia memendekkannya atau memanjangkannya).” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan dibolehkannya orang yang shalat sendiri 
memanjangkan shalat di setiap rukunnya, walaupun ia khawatir akan 
keluar dari waktunya. Pendapat ini didukung oleh sebagian Asy-Syafiiyah, 
tetapi ini bertentangan dengan hadits Abu Qatadah, “Sesungguhnya termasuk 
sikap yang berlebihan adalah mengakhirkan shalat sampai masuk waklu shalat 
yang lain. ” (HR. Muslim) 1049 

Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan untuk menyempurnakan 
shalat dengan memanjangkannya, dan timbulnya kerusakan dengan 
jatuhnya shalat di luar waktunya maka menjaga untuk meninggalkan 
kerusakan adalah lebih utama. Dapat juga dipahami, sesungguhnya yang 
diinginkan dengan mengakhirkan sampai keluarnya waktu, adalah bagi 
orang yang tidak melaksanakan shalat sama sekali sampai keluar 
waktunya. Adapun orang yang keluar waktunya sedangkan ia dalam 
shalatnya, maka hal tersebut tidak tepat baginya. 


jJp J iSi* J J« :JV5 & ^ >3 J .TSK 

/ /■ / / ^ ^ S S s 

0 0 / / / / ^ s 

jijAs ojCaJ' O: Jl5 J^^ 

^ ju* \/M 

% UjA i' ^ JJ j 

Sj'S 


378. Dari Amr bin Salimah Kadhiyallahu Anhu, ia berkata, “Bapakku 
berkata, “Aku datangkan kepada kalian dari sisi Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan sebuah kebenaran, ia berkata, 
jika telah masuk waktu shalat, hendaklah salah seorang dari kalian 
mengumandangkan adgan, dan bertindak sebagai imam salah seorang 
dari kalian yang paling banyak —ha/alan- Al-Qur’annya. Ia berkata, 


1049 (jvw) Muslim (681) 


J^HALAT 639 


“Maka mereka melihat —ke arah jamaah-, dan tidak adajang hanjak 
-ha/alan- Al-Qur’annja melebihi diriku, akhirnja mereka 
mempersilahkanku untuk maju, sedangkan aku pada saat itu berusia 
enam atau tujuh tahun. ” (HR. Al-Bukhati, Abu Dawud dan An- 
Nasai) 1050 

Biografi Perawi 

Amru bin Salimah dikenal dengan nama Abu Yazid sebagaimana yang 
dikatakan oleh Al-Bukhari dan lain-lainnya. Muslim dan lainnya 
mengatakan bahwa namanya adalah Buraidun. Beliau adalah Amr bin 
Salimah Al-Jurmy. Ibnu Abdul Bar mengatakan, “Amr bin Salimah 
menjumpai zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan behau menjadi 
imam bagi kaumnya pada zaman Nabi, karena behau orang yang pahng 
banyak hafalan Al-Qur’annya. Dikatakan, “Sesungguhnya ia pernah 
mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama bapaknya 
dan tidak berbeda dengan kedatangan bapaknya juga. Ia tinggal di Basrah. 
Abu Qilabah, Amir Al-Ahwal dan Abu Az-Zubair Al-Makki meriwayatkan 
darinya. 

Penjelasan Kalimat 

“Ia berkata, “Bapakku berkala (yaitu Sahmah bin Nufai’ dengan adanya 
perbedaan tentang namanya) “Aku datangkan kepada kalian dari sisi 
Rasulullah sebuah kebenaran. ” Ia berkata, “Jika telah masuk waktu shalat, 
hendaklah salah seorang dari kalian tnengumandangkan adgan, dan bertindak 
sebagai imam salah seorang dari kaliati jang paling banjak - hajalan- AI- 
Qitr’annja. la berkata, (yaitu Amr bin Sahmah) “Maka mereka melihat —ke 
arahjamaah-, dan tidak adajang banyak -hajalan- Al-Qur’annja melebihi diriku, 
(telah dijelaskan sebab banyak hafalan Al-Qur’annya, karena ia selalu 
menjumpai para pedagang yang menjadi duta Rasulullah yang selalu 
melewati Amr dan keluarganya, maka ia bertalaqqi kepada salah seorang 
di antara mereka apa yang mereka baca dari Al-Qur’an. Hal itu terjadi 
sebelum bapak dan kaumnya masuk Islam) akhirnja mereka 
mempersilahkanku untuk maju, sedangkan aku pada saat itu berusia enam atau 
tujuh tahun. ” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang pahng berhak untuk menjadi 
imam adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur’annya. Hadits 


(C*J V *) Al-Bukhari (4302), Abu Dawud (585) dan An-Nasai (2/9) 



640 <f§ JĔ)UBULLIS-SALAM Jilid Pertarna 


tentang masalah ini akan dibahas pada bab mendatang. 

Hadits ini juga menunjukkan bahwa imam lebih utama daripada orang 
yang adzan, karena orang yang adzan tidak disyaratkan baginya syarat- 

syarat tertentu. 

Dipersilahkannya Amr bin Salamah untuk menjadi imam sedangkan 
ia adalah seorang anak yang berumur enam atau tujuh tahun -sebagaimana 
yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basn, Asy-Syafii, dan Ishak- 
menunjukkan bahwa tidak dimakruhkan menjadikan anak kecil sebagai 
imam. Malik dan Ats-Tsauri memakruhkannya. Dari Ahmad dan Abu 
Hanifah ada dua riwayat, yang masyhur adalah bahwa diperbolehkan bagi 
anak kecil untuk menjadi imam pada shalat sunnah tidak pada shalat 
wajib. Al-Hadi dan An-Nasir juga yang lainnya mengatakan bahwa tidak 
sah anak kecil menjadi lmam, dalam hal ini anak kecil diqiyaskan dengan 
orang gila. Mereka mengatakan, “Kisah Amr tidak dapat dijadikan hujjah 
karena ia meriwayatkan ini tidak atas penntah Rasulullah atau penetapan 
dari behau.” 

Hal ini dijawab, “Sesungguhnya dalil pembolehan mi terjadi pada masa 
turunnya wahyu sehingga tidak mungkin menetapkan sesuatu yang tidak 
boleh apalagi dalam shalat yang merupakan rukun Islam yang paling agung. 
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dungatkan dengan wahyu 
atas kotoran yang berada di bawah sandalnya. 

Jikalau tmarn anak kecil tidak sah, maka akan turun wahyu menjelaskan 
hal tersebut. Abu Said dan Jabir berdalil bahwa mereka (shahabat) 
melakukan (mengeluarkan sperma di luar farj saat melakukan hubungan 
badan dengan isteri) sedangkan AI-Qur’an turun. Duta-duta yang datang 
kepada Amr mereka adalah sekelompok shahabat. Ibnu Hazm berkata, 
“Tidak diketahui dan mereka ada yang menentang hal tersebut.” 

Adapun bahwa Amr mengimami mereka dalam shalat sunnah 
merupakan kesimpulan yang sangat jauh dari susunan cerita. Karena 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarkan kepada mereka waktu- 
waktu shalat fardhu dan behau bersabda kepada mereka, “Sesungguhnya 
menjadi imam atas mereka orangyang paling banyak -hajalan- Al-Qur’annya di 

antara mereka. ” (HR. Abu Dawud) 1052 

Di dalam Sunannya, Amr berkata, “Tidaklah aku turut serta dalam 
pertempuran kecuah aku menjadi imam mereka. Dan ini berarti mencakup 
shalat fardhu dan shalat sunnah.” 


1051 ShahihAbi Dawud (650) 

1052 fej*) Shahih Abu Dawud (587) 


^aAtjTAB ^HALAT 0 641 


Aku berkata, “Orang yang mengaku adanya perbedaan shalat fardhu 
dan shalat sunnah membutuhkan adanya dahl. Dan sahnya anak kecil 
mengimami shalat juga membutuhkan dahl. Kemudian hadits ini menjadi 
dalil bagi orang yang mengatakan sahnya orang yang melakukan shalat 
fardhu di belakang orang yang melakukan shalat sunnah. Demikian yang 
disebutkan di dalam Asj-Sjarah sebagai bahan renungan. 


. * - - - . t \ 

'' ** ✓ # , , 

•3 * ' * ° ' ' , ' f f . 0 e . ' 0 A ■ * 

—s ijjlS tj ,’ 1 -*- 1 ai)! Jl > j.sj! > p ^ 


S{.i ,_aJ! 


• i • v 3 * * -■ . f . ? o * ^ j 

0{.!-lpJ) j * !jiis jl» AuJL {I ^ 

^ ^ ' w' ° • , ^ ? o o ? v. 0 - ■ 

jr*J—- *9’jj j {.i^, ay^t^J! i i jlb 

° ^ ^ ®. y ' o 9 1° ' ' ° ' s * 

• ^ ^^ ^ ^J ^3 J_?r Jil J^rJi 


* ,0 i , 

jt-Cw*-» oljj 


379. Dar/ Ibnu Mas’ud Radhijallahu Anhu ia berkata, “Sesungguhnja 
Rasulullah Shal/allahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Yang menjadi imam 
suatu kaum adalah orangjang paling baik bacaannja terhadap kitabullah. 
Jika dalam bacaan mereka sama maka orangjangpaling mengetahui tentang 
As-Sunnah. Jika mereka sama dalam masalah As-Sunnah, maka orang 
jang paling dahu/u hijrahnja. Jika mereka sama dalam hijrahnya, maka 
jang paling dahulu masuk Islamnja, -dalam riwayat lain jang paling tua 
umurnya-. Janganlah seseorang mengimami orang lain jang berada dalam 
kekuasaannja, dan janganlah seseorang duduk di rumah orang lain di 
atas permadaninja kecuali dengan iginnja. ” (HR. Muslim) 1053 

Penjelasan Kalimat 

“Yang menjadi imam suatu kaum adalah orangjang paling baik bacaannja 
terhadap kitabullah (secara zhahir yang dimaksud adalah orang yang 
paling banyak hafalannya, ada juga yang mengatakan orang yang pahng 
mengetahui tentang hukum-hukumnya. Hadits yang pertama tadi sesuai 
dengan pendapat yang pertama) jika dalam bacaan mereka sama maka orang 
jangpaling mengetahui tentang As-Sunnah, dan jika mereka sama dalam masalah 


Muslim (673) 




642 $ JtSiWULUS-SALAM JilidPertama 

As-Sunnah, maka orangyang paling dahulu hijrahnya, dan jika mereka sama 
dalam hijrahnya, makayangpaling dahulu masuk Jslamnya (masuk Islam) dalam 
riwayat lain yang paling tua umurnya (sebagai ganti dari Islam) janganlah 
seseorang mengimami orang lainyang berada dalam kekuasaannya, dan janganlah 
seseorang duduk di rumah orang lain di ataspermadaninya kecuali dengan icjnnya. ” 
(takarrumat yaitu permadani atau serupanya sesuatu yang dihamparkan 
untuk pemilik rumah dan dikhususkan baginya) kecuali dengan ijinnya. ” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dahl untuk mendahulukan ahh qiraah atas orang 
yang faqih. Ini adalah mazhabnya Abu Hanifah dan Ahmad. Al-Hadawiyah 
berpendapat sesungguhnya orang yang faqih didahulukan dari ahh qiraah 
karena yang dibutuhkan dari membaca adalah memahami. Sedangkan or- 
ang yang faqih ndak lagi diragukan pemahamannya. Sebab terkadang terjadi 
dalam shalat perkara-perkara yang tidak mampu diketahui kecuah oleh orang 
yang sempurna fikihnya. Mereka berkata, “Karena inilah Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mendahuiukan Abu Bakar sebagai imam atas 
yang lainnya, padahal beliau pernah bersabda, “Orang yang pahng baik 
qtraahnya di antara kahan adalah Ubay.” Mereka berkata, “Hadits ini keluar 
pada masa shahabat karena orang yang pahng banyak bacaannya mereka 
pasti faqih.” 

Ibnu Mas’ud telah berkata, “Kami tidak pernah melampaui sepuluh 
ayat sampai kami mengetahui hukum, perintah dan larangannya.” Tidak 
diragukan bahwa pendapat ini sangat jauh dengan sabda Rasulullah, ‘jika 
mereka sama dalam qiraah maka orangyang paling mengetabm tentang As- 
Sunnah.” Jelas ini menjadi dalil didahulukannya orang yang pandai 
bacaannya secara mutlak. Al-Aqra' jika ditafsirkan sebagai orang yang 
pahng mengetahui tentang As-Sunnah maka dua bagian ini akan menjadi 
bagian yang sama. 

Sabda behau, “Merekayangpaling dahulu hijrahnya. ”Ini mencakup semua 
orang yang paling dahulu hijrahnya, baik di zaman Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam atau sesudahnya, seperti orang yang berhijrah dan negen 
kafir ke negeri Islam. Adapun hadits, “Tidak ada hijrah setelah Fathu 
Makkah” yang dimaksud adalah dari Makkah ke Madinah karena keduanya 
telah menjadi negeri Islam. Mungkin dapat dikatakan, anak-anak orang 
yang hijrah, mereka dihukumi dengan hukum bapak-bapak rnereka dalam 
masalah prioritas menjadi imam. 

Sabda beliau, “silman (Jslam) ” yakni orang yang masuk Islam lebih 
dahulu. Mereka didahulukan atas orang yang masuk Islam setelahnya. 
Demikian pula riwayat “sinnan (yangpaling tua). Telah datang dalam hadits 


<=p/(jtab j/halat 0 643 


Malik bm Al-Huwairits, “lleridakJah yanj menjadi imarn di antara kaiian 
orangyang paling tua di antara kalian. ” 1054 

Di antara orang-orang yang berhak didahulukan adalah suku Quraisy 
berdasarkan hadits, “Dahulukanlah suku Quraisy. ” 11155 

Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, “Sesungguhnya telah terkumpul jalur- 
jalur hadits ini di dalam juz besar.” Di antara orang yang didahulukan 
juga orang yang pahng baik wajahnya berdasarkan hadits tentang ini, akan 
tetapi dalam riwayat ini ada perawi yang dhaif. 1056 

Adapun sabda behau, “Janganlah seseorang mengimami orang lainyang berada 
dalam kekuasaannya. ” Ini merupakan larangan mendahulukan orang yang 
ddak memihki kekuasaan —untuk menjadi imam- . Yang dimaksud adalah 
orang yang mempunyai wilayah, apakah ia seorang sultan yang agung atau 
penggantinya. Secara zhahir dapat dipahami, walaupun orang lain itu lebih 
banyak —hafalan- Al-Qur’annya dan lebih faqih. Hal ini bersifat khusus, 
sedangkan pada bagian awal hadits bersifat umum. 

Disamakannya pemihk rumah dengan sultan karena ada hadits yang 
secara khusus menerangkan tentang hal ini, bahwa pemilik rumah lebih 
berhak. Ath-Thabrani telah mengeluarkan hadits dari Ibnu Mas’ud, “Aku 
telah mengetahui, bahwa sesuai dengan As-Sunnah adalah mendahulukan 
pemihk rumah.” 1057 Ibnu Hajar mengatakan, “Para perawi hadits ini orang- 
orang yang tsiqah.” 

Adapun lmam masjid, jika ia berada di dalam kekuasaan seorang sul- 
tan atau para staf dan pekerjanya, maka ia masuk dalam hukum sultan. 
Jika ada kesepakatan dari penduduk masjid, maka ada kemungkinan ia 
menjadi lebih berhak. Ini adalah kekuasaan khususnya. Demikian juga 
larangan untuk duduk di atas sesuatu yang dikhususkan untuk sultan di 
rumahnya atau dikhususkan untuk seseorang di permadani, tempat tidur 
dan yang serupa, tidak boleh seseorang duduk di atasnya kecuali dengan 
izin pemihknya. 


-J 0\y>\ yj 4UP j yy j /j . VA 

olj 0^LLxjj . I yr li j J I y\ *^j 


1034 Al-Bukhari (628) 

1055 Sbabib At-jami’ (2966) 

1056 Dhai f Al-jamij 656) 

1037 Ath-Thabrani di dalam Al-Kabir (9/89), Al-Haitsami berkata di dalam Al-Majma (j./ 
66), “Perawi hadits tni termasuk rawi-rawi yang shahih.” 





644 m jĔ)UBULUS-SALAM JilidPertama 

380. Dan bagi Ibnu Majah dari hadits Jabir Radhiyallahu Anhu, “Janganlah 
seorang perempuan mengimami lelaki, seorang badum mengimami seorang 
muhajir, dan seorang yang Jajir (pelaku dosa) mengimami seorang 
mu’min”. (Isnad hadits ini lemah) 1058 

Penjelasan Kalimat 

“Isnad hadits ini lemah”, karena di dalamnya terdapat Abdullah bin 
Muhammad Al-Aduwi dari Ali bin Zaid bin Jad’an, Al-Aduwi telah 
dituduh pemalsu hadits oleh Al-Waki’, dan tuanya dia dalam keadaan 
lemah. Hadits ini memihki jalan lain di dalamnya terdapat Abdullah bin 
Habib dia dituduh sebagai sariqatul hadits (pencuri hadits) dan 
mencampuradukkan sanad-sanad. 

Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh mengimami 
laki-laki. Ini adalah mazhab Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah, Asy-Syafiiyah 
dan lain-lainnya. Al-Mujani, Abu Tsaur telah membolehkan imam 
perempuan. Ath-Thabari membolehkan imam perempuan dalam shalat 
tarawih selagi tidak ada laki-laki yang hafal Al-Qur’an hadir. Dalil mereka 
dalam masalah ini adalah hadits Ummu Waraqah yang akan disebutkan 
kemudian. Mereka memahami larangan ini sebagai larangan tanzih 
(larangan untuk menjaga kesucian ibadah), atau mereka berkata, “Hadits 
larangan ini dhaif.” 

Ini juga menunjukkan bahwa fajir (orang yang tenggelam dalam 
kemaksiatan) tidak boleh mengimami orang mukmin, inilah pendapat Al- 
Hadawiyah. Mereka mensyaratkan keadilan orang yang menjadi imam, 
mereka berkata, “Tidak sah keimaman orang fasiq.” Al-Hanafiyah dan 
Asy-Syafiiyah berpendapat sahnya imam fasiq berlandaskan dengan hadits 
Ibnu Umar dan lainnya. Banyak sekah hadits yang menunjukkan sahnya 
shalat di belakang orang yang baik maupun fasiq, hal ini bertolak belakang 
dengan hadits, ‘Tidak boleh mengimami kalian orang yang memiliki keberanian 
(melawan) agamanya, ’ 1059 dan hadits serupa ini, yang juga hadits dhaif, mereka 
berkata, “Jika hadits-hadits dari dua pendapat ini adalah dhaif maka kami 
kembali kepada hukum asal, “barangsiapa yang sah shalatnya maka sah 
keimamannya.” 

Menguatkan pendapat ini adalah perbuatan para shahabat, sesungguhnya 
Al-Bukhari mengeluarkan riwayat dalam At-Tarikh dari Abdul Karim Al- 
Bakaa’i, sesungguhnya ia berkata, “Aku menjumpai sepuluh orang dari 
shahabat shalat di belakang para pemimpin pelaku dosa.” 


1058 ( )£ / & ) Dhaij Ibnu Majah (1090) 

1059 Lihat Aun Al-Ma ’bud (2/214) dan NailAl-Authar (3/199) 


<=^0JTAB fS)HALAT 0 645 


Juga dikuatkan dengan hadits Muslim, “Bagaimana kamu jika ada di 
antara kamu seseorang yang mengakhirkan shalat atau bahkan mematikan 
shalat dari waktunya? Ia berkata, “Apa yang engkau perintahkan kepadaku? 
Ia menjawab, “Shalatlah pada waktunya, jika engkau menjumpai shalat 
bersama mereka maka shalatlah, karena shalat itu bagimu adalah shalat 
sunnah.” 1060 Beliau telah mengizinkan shalat di belakang mereka dan 
menjadikan shalat itu sebagai shalat sunnah, karena mereka mengakhirkan 
waktunya. Secara zhahir, sesungguhnya mereka telah shalat pada 
waktunya, tetapi mereka diperintahkan shalat di belakang para pelaku 
dosa ini sebagai shalat fardhu. 


4» * 0 0 J Sil 'y 0 Jj , VA 

jc—tstj Sjis yf 


. | ^ * o As $ y ^ 

j 


381. DariAnas Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
beliau bersabda, “Luruskan dan rapatkanlah shaf~shaf kalian dan 
rapatkan bahu-bahu kalian. ” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i 
dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) 1061 


Penjelasan Kalimat 

“Luruskan shaf-shaf kalian ” (dalam shalat berjamaah dengan merapatkan 
antara satu dengan yang lainnya) rapatkanlah shaf-shaf kalian (yaitu shaf- 
shaf tersebut) rapatkan bahu-bahu kalian (menyamakan antara satu dengan 
yang lain di dalam shaf). Kelengkapan hadits ini ada dalam Sunan Abi 
Dawud, 


'——H JU y J^-dJ J0\Z0>\ J,\ oJli ^JUty 

Demi Dyat yang jiwakn ada di tangan-Nja, sesungguhnya aku tnelihat setan- 
setan masuk disela-sela shaf seperti seekor anak domba. ” Al-hadzaf adalah 
kambing yang masih kecil. 


(j4»wj) Muslim (648) 

Shahih Abi Dawud ( 667 ) 



646 ® J&UBULUS-SALAM JilidPertama 


Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) dan Abu Dawud telah 
meriwayatkan hadits An-Nu’man bin Bashiir ia berkata, 


o * o c 

I - ( 


;Jl —ai Jl (JLp (JLLJ» <&! Jj-J 

: jis jr iii Jijjd J JjjJj 4ij -iSaj— ^s>U 

4SJ iTTj Ji-ji JJi> 


“Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadapkan wajahnya kepada 
manusia kemudian beliau berkata, “Luruskan shaf-shaf kalian”' 062 , -sebanyak 
tiga kali- demi Allah, kalian luruskan shaf kalian atau Allah jadikan di 
antara hati kalian saling berselisih. ” ,06> Nu ’man berkata, “Maka aku melihat 
seseorang yang mende?npetkan bahunya dengan bahu temannya, dan 
menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. ” 


Abu Dawud juga meriwayatkan dari Nu’man, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi u?a Sallam meluruskan shaf seperti berdirinya anak 
panah, sampai behau menganggap kami telah melakukan dan memahami 
hal tersebut. Pada suatu hari beliau melihat seseorang yang membusungkan 
dadanya (ke depan), maka behau bersabda, “Kalian luruskan shaf kalian, 
atau Allah menjadikan perselisihan di wajah-wajah kalian. ” 1064 

Abu Dawud juga mengeluarkan hadits dari Al-Barra bin Azib, ia 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyela shaf dari ujung 
ke ujung, memegang dada-dada dan pundak-pundak mereka dan berkata, 
“Janganlah kalian berbeda, maka hati kalian akan berselisih. ” 1065 


Tafsir Hadits 

Hadits-hadits ini dan ancaman yang terdapat di dalamnya menunjukkan 
wajibnya meluruskan shaf, yang mana hal ini sekarang diremehkan oleh 
kebanyakan manusia. Sebagaimana mereka meremehkan hal yang menjadi 
faedah hadits Anas berikut, “Sempurnakanlah shaf-shaf terdepan, kemudian 
shaf selanjutnya, jika sudah terpenuhi maka hendaklah di shaf palins akhir. ” 
(HR. Abu Dawud) 1066 


10 62 Al-Bukhari (719) dan Muslim (433) 

1063 (£?•-*) Al-Bukhari (717) dan Muslim (436) 

1064 Sbahih Abi Dau>ud (662, 663) 

1065 Shahih Abi Dawud (664) 

i°66 Shahih Abi Dawud (671) 




JTAB jjpHAIAT 0 647 


Sesungguhnya kamu melihat manusia di masjid mendirikan shalat 
jamaah, tetapi mereka tidak memenuhi shaf pertama walaupun mereka 
berdiri di situ, dan ketika didirikan shalat mereka berpencar-pencar 
shafnya, dengan dua orang, tiga orang dan semisalnya. 

Abu Dawud mengcluarkan hadits dan Jabir bin Samurah, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 

£ 

r (j *yi 

' o SC S 0 
J 

“Hendaklah kalian melumskan shaf-shaf kaliati sebagaimana para malaikat 
meluruskan shaf mereka di sisi Tuhan mereka. ” Kami berkata, ‘Tagaimana 
para malaikat membentuk shaf dt sisi Tuhan mereka?" Jhe/iau bersabda, 
“Mereka menyempurnakan shaf yang paling depan dan meluruskati dalam 
shaj-shaf tersebut. ” 1067 


9 * * ^ 0 £ } s s o' * 0 ^ s o * 'sS ' ^ ° & 9 s s 

4->ut>l-«Jl uii -Jp i_b ./1j J 

s ' ' sM ' m 0 * * ' 9 . 

, * », . . 0 y * ° ^ * 


Tersebut di dalam kitab Sadd Al-Furaj beberapa hadits tentang masalah 
shaf. Seperti hadits Ibnu Umar, 

’uU\ uii; is i>f j£pf 

lAJL-i 

‘Tidak ada langkah yatig lebih besar pahalanya daripada langkah yang 
dilakukati seseorang untuk tnengisi shajyang lowong dan dia merapatkannya. ” 

(HR. Ath-Thabrani dalam Al-Ausatb) 1068 

Dikeluarkan juga dari hadits Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, 


4^Jl j J 


LS^-J ^ j* 


4 *ij ^ 4 S>r j£ J-v< ^ 


“Barangsiapa yang mengisi shaf yang lowong, maka Allah akati mengangkat 
derajatnya dan metnbangunkan baginya rumah di surga. ” Al-Haitsami berkata, 
di dalam hadits tni ada Mushm bin Khahd Az-Zanji dan dia ini dhaif, 
ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban. 1069 

Al-Bazzar mengeluarkan hadits Abi Juhaifah dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, “Barangsiapa yang mengisi shaf yang kosong, maka ia akan 
diampum. ” Al-Haitsami berkata, “Sanad haditsnya hasan.” 107 " 


1007 (xj? x - e ) Shahih Abi Dawud (661) 

1068 Al-Ausath (5/254) 

1069 6^) Shahih Al-jami’ (1843) 

1070 oaU-i]) Majma'AvjZawaid (2/91) 



648 $ jĔbllBULUS-SALAM JikdPertama 


Dikuatkan juga hal ini dengan hadits, “L uruskan shaf-shaf kalian. ’ 
Karena kosongnya shaf menunjukkan tidak lurusnya shaf tersebut.’ 


* A 


4-Ilp aMI ail J>j ij^ Sss 4jjl \jk>'j yj 

>j li>T 4ijl JU,> iSjU > :>J 

S/j .4Jji ii>j ii>T ft c5i 


382. Dari ylbu Hurairah Kadhiyallahu Anhu, “Sebaik-baiknya shaf laki- 
laki adalahyang paling awal dan seburuk-buruknya shaf laki-laki adalah 
yang paling akhir, sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang paling 
akhir dan seburuk-buruknyayang paling awal. ” (HR. Muslim) 1072 


Penjelasan Kalimat 

Sebaik-baiknya shaf laki-laki adalahyang paling awai (yakni yang pahng 
banyak pahalanya, yaitu shaf yang mana malaikat akan bershalawat kepada 
orang yang shalat di shaf tersebut, akan datang haditsnya kemudian) dan 
seburuk-buruknya shaf laki-laki adalah yang paling akhir (yaitu yang pahng 
sedikit pahalanya) sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang paling akhir 
dan seburuk-buruknya yang paling awal.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Al-Bazar dan Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Ausath. 1073 Dan hadits- 
hadits yang menjelaskan keutamaan shaf pertama sangatlah banyak. 

Ahmad dan Ath-Thabrani mengeluarkan hadits ini dalam Al-Kabir — 
Al-Haitsami mengatakan Rijalnya hadits ini tsiqah-, dari hadits Abu 
Umamah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 


4i J>Jj J Sj\z SJS\ LLji Jp SjtS 2i\ oi 
Jj— -*j J :ljJli ,Jj^fl JS 0 ijiJgj awl jl :JU ,^jliJl 

JlSl :JU JlSl >J 2i\ 


“Sesungguhnya Allah Ta’ala dan malaikat-malaikat-Hya bershalawat pada 
orangyang berada di shaf pertama. ” Para shahabat bertanya, ‘Ya Kasulullah 
bagaimana denganyang kedua?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah Ta’ala 
dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat pada orang di shaf pertama. ” Para 


1071 (iy»w) Shahih Al-Jami’ (3505) 

1072 (jjpt*) Muslim (440) 

1073 Ath-Thabrani dalam Al-Kahtr (11/ lOSj.Al-Ausath (1/157) 


jShalat 649 

shahabat bertanya lagi, ‘Ya Rasulullah bagaimana denganyang kedua?” Be/iau 

menjawab, ‘juga atas yang kedua. ” 11174 

Dikeluarkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar —Berkata Al-Haitsami, 
“Rijalnya tsiqah.”- dari hadits An-Nu’man bm Basir, ta berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah 
Tabaraka wa Ta ’ala dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat atas shaf pertama. ” 
Atau shaf-shaf pertama. 1075 

Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari hadits Abu Hurairah, “Sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memohonkan ampunan bagi shaf 
yang pertama sebanyak tiga kah dan bagi yang kedua dua kali dan bagi 
yang ketiga satu kah.” Al-Haitsami berkata, “Dalam hadits tni terdapat 
Ayyub bin Utbah, ta didhaifkan dari segi hafalannya.” 1076 Kemudian telah 
datang riwayat tentang shaf kanan yang pertama yang sejajar dengan imam 
lebih utama daripada yang sebelah kiri, hadits-hadits yang banyak. 

Ath-Thabrani mengeluarkan di dalam Al-Ausath dari hadits Abu 
Burdah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Jika engkau mampu hendaklah berada di belakang imam, dan jika tidak 
mampu hendaklah berada di sebelah kanannya.” 1077 Al-Haitsami berkata, 
“Dalam hadits im ada Ismail bin Muslim Al-Makki. Ia seorang yang 
dhaif.” 1078 

Ketahuilah, sesungguhnya yang pahng berhak berada di shaf yang pahng 
pertama adalah orang-orang yang telah baligh dan memiliki pengetahuan. 
Telah diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Amir bin Rabiah, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alihi wa Sallam bersabda, “Yang berada 
dibelakangku di antara kalian adalah orang-orang yang memiliki 
pengetahuan dan kecerdasan, kemudian dhkuti oleh setelah mereka.” Al- 
Haitsami berkata, “Dalam hadits ini ada Hasyim bin Ubaidillah Al-Uman, 
mayoritas ulama mendhaifkannya dan dipersehsihkan berhujjah dengan 
hadits ini.” 1079 

Mushm dan Al-Arba’ah (Perawi yang empat) meriwayatkan dan hadits 
Ibnu Mas’ud dengan tambahan, “Dan janganlah kalian berselisih, maka akan 
berselisihlah hati kalian, dan jauhilah hingar-bingar pasar. ”" J8 ° Dalam bab ini 
ada hadits-hadits yang lain. 


1074 Shabih Al-Jami’ (1839) 

1075 Takhrijnya sebagaimana yang telah lalu 

1076 Majma’AyZau>aid (2/92) 

1077 Al-Ausath (6/159) dari hadits Abi Barzah Al-Aslamy 

11)78 Dhaij Al-Jami’ (3767) 

1079 Lihatlah Al-Majma (2/94) 

1080 Mushm (432) 



650 0 jSuiUILL/S-SALAM JilidPertama 


Tafsir Hadits 

Hadits ini juga menunjukkan bahwa perempuan boleh membuat shaf, 
baik ketika mereka shalat bersama dengan laki-laki atau bersama 
perempuan. Alasan kebaikan akhir shaf mereka adalah karena mereka 
lebih jauh dari laki-laki dan jauh dari penghhatan mereka, serta mendengar 
pembicaraan mereka. Akan tetapi alasan itu tidak tetap, kecuali jika 
mereka shalat bersama laki-lakt. Adapun jika mereka shalat bersama 
perempuan, maka shaf mereka adalah sama seperti shaf laki-laki yaitu 
shaf yang pertama. 


<d)l (Jj-^j £~* . Jii Aiii j . T^AT* 

^ ^ s S y J s s s s & s 

—V 5 aAil Jj-^j A>-Li OjI^j jS- c—aJ_J (jjli aiil 

aILp .aJLj °jS J \Jj j* j J (*-^J 4^ 


383. Dari Ibnu Abbas Kadhiyallahu Anhuma, ia berkata, ‘Aku shalat 
bersama Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu malam, 
aku berdiri di samping kiri beliau, kemudian Kasulullah menarik 
kepalaku dari belakang dan menjadikanku berada di sebelah kanannya. ” 

(Muttafaq Alaih) 11181 


Penjelasan Kalimat 

“Aku shalat bersama Kasuluilah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu 
malam (yaitu malam menginapnya di rumah Rasulullah) aku berdiri di 
samping kiri beliau, kemudian Kasulullah menarik kepalaku dari belakang dan 
menjadikanku berada di sebelah kanannya. ” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan sahnya orang yang shalat sunnah di belakang 
orang yang shalat sunnah, dan tempat berdiri makmum yang hanya satu 
berada di samping kanan imam. Hal ini ditunjukkan dengan sikap 
Rasulullah menarik Ibnu Abbas ke sebelah kanannya. Jika posisinya yang 
benar di sebelah kiri imam, tentu Rasulullah tidak menariknya dari sebelah 
kiri ke sebelah kanannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. An- 
Nakhai berbeda pendapat dengan mereka, ia berkata, “Jik: a imam dengan 


Al- Bukhari (76) dan Muslim (764) 


^^UTAB }ShALAT ^ 651 


seorang makmum, maka makmum tersebut berdiri dt belakang imam, dan 
jika imam ruku’ sebelum datang makmum -satu orang- tersebut, maka 
makmum berdiri di samping kanan imam.” Dikeluarkan oleh Said bin 
Mansyur. Hal ini dapat dipahami bahwa keimaman adalah tempat 
berkumpul dan hal itu dipandang dari tempat imam (di depan) sampai 
jelas tidak adanya orang yang berkumpul. 

Dikatakan, hadits ini menunjukkan sahnya shalat orang yang berdiri 
di samping kiri imam, karena Nabi Shallallahu A.laihi wa Sallam tidak 
menyuruh Ibnu Abbas untuk mengulangi shalatnya. Dan hadits ini juga 
menunjukkan boleh seseorang tidak memerintahkan orang lain disebabkan 
uzur ketidaktahuannya akan hal ini. Atau sesungguhnya ia tidak sedang 
bertakbiratul ihram untuk shalat. 

Kemudian ucapannya, “Kemudian menjadikanku berada di sebelah 
kanannya. ”Yaknt ia shalat sejajar dengan Rasulullah. Dan sebagian lafazh, 
“Aku berdiri di sisi Kasulullah. ” Dari sebagtan shahabat Asy-Syafii, 
“Sesungguhnya ia mensunnahkan untuk berdirinya makmum sedikit di 
belakang tmam.” Kecuali telah dikeluarkan oleh Ibnu Juraid, ta berkata, 
“Kami berkata kepada Atha, seseorang shalat bersama orang lain 
dimanakah posisinya?” Beliau menjawab, “Disampingnya.” Aku berkata, 
“Apakah ta menyatu dengan imam sehingga shaf mereka tidak berbeda 
di antara keduanya?” Ia berkata, “Ya.” Aku berkata, “Posisinya tidak jauh, 
sehingga tidak ada renggang di antara keduanya.” Ia berkata, “Ya.” 

Demikian juga disebutkan dalam Al-Muwaththa' ’. 1082 Dari Umar dari 
hadits Ibnu Mas’ud. 1083 “Sesungguhnya ia berada satu shaf bersama Umar, 
lalu merapatkan shafnya hingga pundak Umar berada (menempel) di 
samping kanannya.” 




384. Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam shalat, kemudian aku berdiri di belakang beliau 
bersama dengan seorang anak yatim dan \Jmmu Sulaim berdiri 
dibelakang kami. ” (Muttafaq Alaih) 1084 


1082 Al-Muwaththa ’ (1/54) 

1083 Sepertinya yang benar adalah Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, sebagaimana yang 
terdapat di Al-Muwaththa’ 

1084 <Ca'w’) Al- Bukhari (727) dan Muslim (660) 




652 0 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

Penjelasan Kalimat 

“Wasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat, kemudian aku berdiri 
di belakang beliau bersama dengan seorang anakyatim (nama anak yatim itu 
adalah Dhamirah. Ia adalah kakek Husain bin Abdullah bin Dhamirah. 
Ummu Sulaim adalah Ibu Anas bin Malik, dan namanya adalah 
Mulaikah).” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan sahnya berjamaah pada shalat sunnah, dan 
sahnya shalat ini untuk alasan pengajaran dan tabarruk (mengambil berkah 
kepada Rasulullah) sebagaimana yang ditunjukkan oleh kisah ini. Dan 
posisi makmun yang terdiri dua orang adalah di belakang imam, dan anak 
kecilpun diperhitungkan keberadaan tempat duduknya, dan dapat 
memperkokoh sisi shaf. Dalam hadits disebutkan lafazh yatim, ini 
menunjukkan anak kecil, karena tidak disebut yatim setelah bahgh. Dan 
posisi perempuan tidak berada dalam satu shaf dengan laki-laki, tetapi 
berada pada shaf tersendiri. Jika tidak ada perempuan lain yang bergabung 
bersamanya dalam shaf, maka itu menjadi udzur baginya. Dan jika ada 
seorang perempuan bersama seorang laki-laki -berada dalam satu shaf- 
maka sah shalatnya, karena tidak ada penjelasan dalam hadits ini kecuah 
penetapan Ummu Sulaim berada di shaf akhir, dan ltu adalah posisinya. 

Dan hadits ini tidak menunjukkan rusaknya shalat jika ia shalat tidak 
bersama Rasulullah. Menurut Al-Hadawiyah perbuatan itu merusak 
shalatnya dan bagi orang yang dibelakangnya dan bagi orang yang berada 
di shaffnya jika mereka mengetahui hal tersebut. Abu Hanifah berpendapat 
rusaknya shalat laki-laki tidak untuk perempuan dan tidak ada dahl kalau 
kerusakan ada pada dua bentuk ini. 


1* S S } S S S 0 i S ^ , I. S SO } „ S S 0 a 0 s 

*** Jl > Cf- 

£_jf> V o\jj .!& Yj %\ liSlj 

»1 j\ p »1 dj 


385. Dari Abu Bakrah Kadhijallahu Anhu bahwasanja ia terlambat datang 
dalam shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga beliau 
dalam keadaan ruku\ maka iapun ruku’ sebelum sampai di shaf maka 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanja, “Semoga 


<=^JTAB J^HALAT 0 653 


ylllah menambah penjagaan bagimu, dan jangan diulangi. ” (HR. Al- 
Bukhari) Abu Dawud menambahkan, “Ia sujud sebelum sampai ke 
shajkemudian berjalan sampai ke shaf.” wss 

Penjelasan Kalimat 

“DariAbu Bakrah Radhtyallahu Anhu bahwasanya ia terlambat datang dalam 
shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga beliau dalam keadaan 
ruku\ maka iapun ruku’sebelum sampai di shaj, maka Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda kepadanya, “Semoga Allah menambah penjagaan bagimu 
(yaitu menjaga untuk mencari kebaikan) dan jangan diulangi (berasal dari 
kata £ Aud yang berarti pulang).” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang menemukan imam 
sedang ruku’ maka janganlah masuk shalat sampai ia menjumpai shaf, 
karena sabda Rasulullah, ‘jangan engkau ulangi. ”Ada juga yang mengatakan 
sahnya hadits ini menunjukkan sahnya shalat tersebut karena Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memerintahkannya untuk mengulangi 
shalatnya. Hal tni menunjukkan sahnya shalat tersebut. 

Aku berkata, “Bisa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak 
memerintahkannya karena orang tersebut melakukannya dalam keadaan 
bodoh, dan kebodohan merupakan udzur.” 

Ath-Thabrani. meriwayatkan dalam Al-Ausath dart riwayat Atha’ dari 
Ibnu Al-Zubair -berkata Al-Haitsami" 186 , “Rijal hadits ini merupakan rijal 
yang shahth- sesungguhnya ia berkata, “Jika salah seorang di antara kamu 
masuk masjid, dan orang-orang sedang ruku’ maka hendaklah kalian 
ruku’, kemudian merangkaklah dalam keadaan ruku’ sampai masuk ke 
dalam shaf, sesungguhnya yang demikian itu adalah sunnah.” Atha’ 
berkata, ‘Aku telah melihatnya berbuat seperti demikian.” Berkata Ibnu 
Zuraid, “Aku telah mehhat Atha’ berbuat demikian.” 

Aku berkata, “Seakan-akan hal ltu di dasarkan bahwa lafazh, ‘jangan 
diulangi. ” Dan lafazh, “Semoga Allah menambah penjagaan bagimu” (yaitu 
menjaga untuk mencari kebaikan, dan jangan ulangi shalat kamu karena 
shalatnya shahth). 

Diriwayatkan juga dengan mensukunkan ‘ain dari kata aduw. Hal ini 
dikuatkan dengan riwayat Ibnu As-Sakan dan hadits Abi Bakrah dengan lafazh, 


1085 Al- Bukhan (783) 

1086 Al-Majma (2/96) 


654 0 JtĔ>UBULUS-SALAM JilidPertama 


hUs jJ iUi La^ji JiA kj&\l hU\ c^4if 

:lL} Jli uf :cili yf Jis ?lliT ^pllJl : Jli 

o j^:. y s 

.JL*J ^j WsA»l ii-ilj 


“Shalat telah ditegakkan, maka aku pun pergi sambil merangkak hingga aku 
tnasuk ke dalam shajj, ketika telah menyelesaikan shalat heliau bersabda, 
“Siapa yang merangkak tadi? Perkata Abu Bakrah, “Saya” Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Semoga Allah menambahkan 
penjagaan bagimu dan jangan ulangi. ” 1087 

Tetapi yang paling dekat adalah riwayat “L a Ta’ud” dari kata Aud, 
maksudnya adalah jangan mengulangi berjalan sambil ruku’ sebelum 
sampainya kamu di shaf, maka sesungguhnya tidak ada di dalam ucapan 
ini sesuatu yang memberikan pemahaman tentang rusaknya shalat sampai 
Rasulullah Shallallaku Alaihi wa Sallam memberikan fatwa padanya untuk 
tidak mengulangi shalatnya. Justru yang beliau ucapkan, “Semoga Allah 
menambahkanpetijagaan bagimu. ”Hal ini memberikan faedah tentang cukup 
shalatnya, atau kata la tadu dari kata al-aduw. 


iS'j cIp au' pjj <W2jIj • v A“l 

x x /■ /< O /• / / u , 0 & 

© pty t x O Z f s s „ , • y 9 f £ f v , f s o s “p ,M . ^ * ,s % 

jjij 0'jj . ePj \ygJl wLou (Ji o y '<3 aJe*-j ^ja. L>- d^2j 


i >' 4 '' . 0 ■».' ' A ' 

(Jce>- 4 jsxj>w3j 4C>-j (jJ-L® p \j ijO 


386. Dari Wabishah bin Mi’bad, “Sesungguhnya Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melihat seseorangyang shalat sendirian di belakang 
shaf, maka Kasulullah memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya. ” 

(HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, beliau 
menghasankannya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban ) 1088 


Biografi Perawi 

Wabishah adalah Abu Qirshafah. Ibnu Mt’bad adalah Ibnu Malik dari Bani 
Asad bin Huzaimah Al-Asady. Wabishah pernah tinggal di Kufah kemudian 
pindah ke Al-Hirah kemudian wafat di Riqqah. 


1087 Lihat Talkhish Al-Khabir (1/285) 
i°88 Shahih Al-Jami’ (682) 





TABg^HALAT $ 655 


Tafsir Hadits 

Dalam hadits ini ada dalil yang membatalkan orang yang shalat sendirian 
di belakang sha£ Sebagaimana yang telah dikatakan oleh An-Nakhai dan 
Ahmad, dan Syafii mendhaifkan hadits ini dan behau berkata, “Jika hadits 
ini shahih, maka aku akan berfatwa dengannya.” Al-Baihaqi berkata, “Yang 
paling dipihh adalah mungkinnya terjadi hal tersebut karena sahnya hadits 
yang telah chsebutkan.” 

Orang yang mengatakan tidak batalnya shalatnya berdalilkan dengan hadits 
Abu Bakrah, “Sesungguhnya RasuluUah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak 
memerintahkannya untuk mengulangi shalat padahal ia masuk dalam shalat di 
belakang shaf sendirian.” Mereka berkata, “Dapat dipahami bahwa perintah 
untuk mengulangi dalam hadits mi menunjukkan kesunnahan.” Ada juga yang 
mengatakan, “Yang lebih utama untuk memahami hadits Abi Bakrah sebagai 
orang dalam kondisi uzur yang ia khawatir hilangnya kesempatan untuk 
bergabung bersama RasuluUah Shallallahu Alaihi u>a Sallam dengan segala 
kemampuannya sedangkan yang im bukan karena udzur di setiap shalatnya.” 

Aku berkata, “Yang lebih baik dari semua itu hendaklah dikatakan hadits 
ini tidak bertentangan dengan hadits Abi Bakrah tetapi justru sesuai. 
Sesungguhnya RasuluUah Shallallahu Alaihi wa Salam tidak memerintahkan 
Abu Bakrah karena ia udzur dengan kebodohannya, dan dipahami perintah 
RasuluUah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mengulangi shalat orang yang 
shalat di belakang shaf karena ia orang yang mengetahui hukum, menunjukkan 
batalnya shalat, sesuai yang dikandung oleh hadits tni.” 


.tJwaJl eJ-L>- a*>C<3 V <UP d J Js- 'J) . VAV 

j' ai)l J Uvajlj dUJ-b»- ^3 j'l j.J\ 1 i\jj 

^J 

387. Riwayat Ibnu Hibban dari Thalq bin Ali, ‘Tidak ada shalat bagi orang 
yang menyendiri di belakang shaf. ” Ath-Thabrani menambahkan di 
dalam hadits Wabishah Kadhiyallahu Anhu, “Kenapa engkau tidak 
masuk bersama mereka, atau engkau tarik salah seorang di antara 
mereka?” 1089 


1089 Ibnu Hibban (5/579), Ath-Thabrani dalara Al-Kabir (2/145) 



656 $ UBULUS-SALAM JilidPertama 

Penjelasan Kalimat 

“Tidak ada shalat bagi orangyang menyendiri di belakang shaf. ” (Sesungguhnya 
peniadaan shalat, zhahirnya menunjukkan peniadaan sahnya shalat) Ath- 
Thabrani menambahkan di dalam hadits Wabishah Radhiyallahu Anhu, ‘%enapa 
engkau tidak masuk (wahai orang yang shalat di belakang shaf sendirian) 
bersama mereka (yang berada di dalam shaf) atau engkau tarik salah seorang di 
antara mereka?” (dari shaf supaya bergabung denganmu). Kelengkapan hadits 
ini ada dalam Ath-Thabrani, “Jika tempat sempit bagimu, maka ulangi shalatmu 
sesungguhnya tidak ada shalat bagi kamu. ” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini sebagaimana yang terdapat dalam Majma Al-Zawaid dari 
riwayat Ibnu Abbas berbunyi, ‘Jika salah seorang di antara kalian berada di 
shaj paling akhir dan shaf telah sempurna, maka hendaknya ia menarik seseorang 
dan menempatkan di sisinya. ” Ia berkata, Hadits ini diriwayatkan oleh At- 
Thabrani dalam Al-Ausath dan ia berkata, ‘Tidak diriwayatkan dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam kecuali dengan sanad ini, di dalamnya ada 
As-Siriy bin Ibrahim dan ia seorang yang dhaif. Pensyarah juga 
mengatakan bahwa As-Siriy ada diriwayat Ath-Thabrani yang terdapat di 
dalamnya tambahan, kecuali telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam 
Al-Marasil dari riwayat Muqatil bin Hayyan secara Matfu\ “Jika salah 
seorang di antara kalian mendatangi shaj dan tidak menemukan tempat, maka 
hendaknya ia menarik ke arahnya seseorang dari shaf supaya berdiri bersamanya, 
maka alangkah besar pahala orangyang melepaskan diri dari shaf” 11190 

Ath-Thabrani juga mengeluarkan sebuah riwayat dalam Al-Ausath dari 
hadits Ibnu Abbas “Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memerintahkan orangyang datang sedang shaf sudah sempurna supaya ia menarik 
kepadanya seseorang untuk berdiri di sampingnya. ” Isnad hadits wahin (lemah). 


A * 


• Jli :Jli aIp a1)I ^>j OjjJa ^l .TAA 

z " /• - / 

f j jliJjlj a^AvaJl ^jl I4^»ISVI Ijl 

.jjiljlj pp.az* .Ij^Jli llj Ijijai jJ\ lli \jA 

JJ 


10,0 Al-Marasil ( 83 ) 



<=^UTAB$HALAT $ 657 


388. Daii Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, ‘]ika kalian telah mendengar iqamah maka 
berjalanlah menuju shalat dengan tenang dan berwibawa, jangan kalian 
tergesa-gesa, apa yang kalian dapatkan maka shalatlah dan apa yang 
tertinggal maka sempurnakanlah. ” (Muttafaq Alaih, lafazh hadits 
ini dari Al-Bukhari) '° 91 

Penjelasan Kalimat 

‘jik.a kalian telah mendengar iqamah (untuk menegakkan shalat) maka 
berjalanlah menuju shalat dengan tenang (An-Nawawi berkata, “As-Sakinah 
adalah tenang dalam gerakan-gerakan dan meninggalkan sikap senda 
gurau) berwibawa (yaitu dalam sikap seperti menundukan pandangan, 
merendahkan suara, dan tidak tolah toleh. Dikatakan makna keduanya 
sama, disebutkan yang kedua untuk menegaskan makna, dan Rasulullah 
telah memperingatkan dalam riwayat Muslim tentang hikmah 
disyariatkannya adab ini dengan ucapan beliau dalam akhir hadits Abu 
Hurairah ini, “Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika ia sedang menuju 
shalat maka sesungguhnya ia sedang dalam shalat. ” 1092 Yaitu dia sama 
hukumnya dengan orang yang sedang shalat maka hendaklah ia berprilaku 
sebagaimana prilakunya orang yang shalat dan meninggalkan apa yang 
ditinggalkan oleh orang yang shalat) janganlah kalian tergesa-gesa, apayang 
kalian dapatkan (dari shalatnya imam) maka shalatlah, dan apayang tertinggal 
maka sempurnakanlah. ” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini memerintahkan agar berjalan tenang dan tidak terburu-buru 
dalam mendatangi shalat. Hal ini disebabkan karena banyaknya langkah 
akan memperoleh keutamaannya. Telah diriwayatkan oleh Mushm dari 
hadits Jabir, “Sesungguhnya pada setiap derap langkah seseorang menuju tempat 
shalat akan mendapatkan keutamaan. ” 1093 

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dengan marju’ “Jika seseorang 
berwudhu ’ dan ta membaguskan wudhunya kemudian keluar metiuju masjid, tidak/ah 
ta mengangkat kakinya yang kanan kecuali Allah telah menuliskan baginya satu 
kebaikan, dan tidaklah ia meletakan kaki kirinya kecuali Allah telah menghapuskan 
baginya kejelakan,jika ia telah sampai di masjid kemudian shalat berjamaah, maka 


1091 Al- Bukhari (635) dan Mushm (602) 

10.2 (c^) Mushm (602) 

10.3 Mushm (654) dari hadits Ibnu Mas’ud. 



658 ® jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


akan diampunkan dosa baginya, jika mereka telah shalat sebagian dan tinggal 
sebagian kemudian ia shalat apayang ia dapatkan dan menyempurnakan shalatnya 
yang tersisa, maka baginya demikian juga, dan jikapun ia mendatangi masjid dan 
mereka telah selesai shalat maka baginya demikian juga. ” 1094 

Sabda beliau, “Apayang kalian dapatkan, maka shalatlah”, merupakan 
bentuk dari jawab syarat yang dibuang, yaitu jika kalian telah 
melaksanakan apa yang telah drperintahkan dari meninggalkan ketergesa- 
gesaan dan serupanya, maka apa yang kalian temukan dari shalat, 
shalatlah. 

Hadits ini juga sebagai dalil tentang keutamaan shalat jamaah. 
Seseorang akan mendapatkan shalat jamaah walaupun ia mendapati imam 
pada bagian yang manapun dari bagian shalat walaupun juga kurang dari 
satu rakaat, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Yang lainnya 
berpendapat bahwa seseorang yang tidak dikatakan menemukan shalat 
imam kecuali ia menemui satu rakaat imam, karena sabda behau, 




“Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat imam, berarti ia 
telah mendapatkan shalatnya. ” 1095 

Akan datang riwayat dalam shalat Jum’at persyaratan menemukan satu 
rakaat, yang lainnya diqiyaskan kepadanya. Pendapat ini dijawab bahwa 
itu pada waktu-waktu tertentu tidak pada semua shalat jamaah, sedang 
Jum’at merupakan waktu khusus tidak boleh diqiyaskan pada yang 
lainnya. 

Hadits bab ini juga dijadikan dahl sahnya masuk bersama lmam dalam 
keadaan bagaimanapun imam berada, Abi Syaibah telah mengeluarkan 
sebuah riwayat secara marju’, 

“Barangsiapayang menemukanku sedang ruku\ berdiri atau sujud, hendaklah 
ta mengikutiku sesuai apayang aku kerjakan. ” 1096 

Aku berkata, “Tidak ada pada hadits ini dalil yang menunjukkan 
terhitungnya dia dengan yang ia jumpai bersama imam, dan tidak juga 
takbiratul ihramnya dalam keadaan bagaimana imam pun yang ia temukan, 
tetapi di sini ada perintah bersama imam”. 

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al-Kabir dengan rawi-rawi hadits 
yang tsiqah (terpercaya) sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Haitsami 


1094 (jsp- 0 ) Shahih Abi Dawud (563) 

1095 Shahih An-Nasa’i (552) dan ShahihAl-Jami’ (6000) 

1096 Mushannaj Ibnu Abi Syaibah (1 /227) 



JTABj£>halat 0 659 


dari Ali Silaihissalam dan Ibnu Mas’ud, mereka berdua berkata, 
“Barangsiapa tidak menemukan ruku’ maka tidak terhitung dengan 
sujud.” 1097 

Ia juga mengeluarkan riwayat lain dalam Al-Kahir, Al-Haitsami berkata, 
“Hadits ini dengan rijal (perawi) yang tsiqah dari hadits Zaid bin Wahb, 
ia berkata, “Aku masuk masjid bersama Ibnu Mas’ud sedang imam sedang 
ruku’ maka kami pun ruku’ kemudian kami berjalan sampai kami sejajar 
dengan shaf, maka ketika tmam telah merampungkan shalatnya aku berdiri 
untuk mengqhada’, beliau berkata, ‘Engkau telah menemukan shalat 
itnam.” 1058 

Atsar-atsar ini diriwayatkan secara marfu’ dalam riwayat yang terakhir 
merupakan dalil dari pendapat Ibnu Az-Zubair dan telah lalu. 

Dan hadits bab ini telah diriwayatkan dengan beberapa lafazh seperti 
lafazh faqdhu sebagai ganti lafazh atimmu. Kata qadha merupakan istilah 
untuk melaksanakan sesuatu, jadi serupa dengan makna atimmu jadi tidak 
ada perubahan. 

Kemudian, ulama telah berbeda pendapat dalam hal yang dijumpat 
oleh makmum pada imam apakah hal tersebut menjadi awal shalatnya 
atau akhir shalat? Yang benar dalam hal ini adalah ia awal shalat, kami 
telah menjelaskan secara panjang lebar hal ini dalam catatan kaki Dhau’ 
An-Nahar. 

Juga berbeda pendapat jika makmum menjumpai tmam dalam keadaan 
ruku’ kemudian ia ruku’ bersamanya. Apakah gugur kewajiban qiraah 
pada rakaat itu bagi orang yang mewajibkan Al-Fatihah di dalam setiap 
rakaat, apakah bacaan tmam diperhitungkan atau ttdak gugur 
kewajibannya dan tidak diperhitungkan rakaat itu? Dikatakan rakaat itu 
diperhitungkan karena ia telah mendapati imam sebelum ia menegakkan 
tulang punggungnya. Dikatakan juga rakaat itu tidak diperhitungkan 
karena ia telah kehilangan al-fatihah, kami telah menjelaskan panjang 
lebar masalah ini secara menyendiri dan telah kami kuatkan pendapat 
yang mengatakan cukup baginya rakaat itu dan di antara dalilnya adalah 
hadits Abi Bakrah dimana ia ruku’ ketika mereka ruku’ kemudian 
Rasulullah Shallallahu Alaihi u>a Sallam menetapkan hal tersebut, namun 
yang dilarang adalah kembah masuk sebelum sampai di shaf sebagaimana 
yang telah Anda ketahui. 


1097 UtsntAI-Majma’ (2/76,77) 

1098 Ibid 


660 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


lil Jj Jj! Sjj Jli ; Ju aIp <U)! SSj S y - rA ^ 

J 4-J^J 4jyS> y» J jt J^r^Jl Jjr^Jl «OCs 1 IjjC j Jlp 

J^-l JCl 015" Uj J?rjj! £* OC* Jj j°j\ JJCr^Jl C. 

oi^ 'j\ ss^j JjcJij sjs yf iij^ Ji J 


389. Darz Ubay bin Ka’ab Radhiyallabu y\nhu ia berkata, “Kasulullah 
Shallallahu A.laihi iva Sallam bersabda, “Shalatnya seorang bersama 
orang lain itu lebih baik dari shalatnya sendirian, dan shalatnya bersama 
dua orang lebih baik dari shalatnya bersama satu orang, dan semakin 
banyak maka semakin dicintai oleh Allah. ” (HR. Abu Dawud dan 
An-Nasa’i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) 1099 


Penjelasan Kalimat 

“Shalatnya seorang bersama orang lain itu lebih baik dari shalatnya sendirtan 
(yaitu lebih banyak pahalanya dari shalatnya sendirian) dan shalatnya 
bersama dua orang lebih baik dart shalatnya bersama satu orang, dan semakin 
banyak maka semakin dicintai oleh Allah. ” 

Dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah 1100 dishahihkan juga oleh Ibnu 
Sakan, Al-Uqaily dan Al-Hakim dan disebutkan ada perbedaan pendapat 
di sini, Al-Bazzar dan Ath-Thabrani mengelurkan dengan lafazh, 



* 


AjL» y 





<S jd! 


“Shalatnya dua orangyang salah satunya mengimami temannya itu lebih murni 
dari shalat seratus rakaat terus menerus.” 1101 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa sedikitnya jamaah itu terdiri dari imam 
dan satu makmum. Ini sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah 
dari hadits Abu Musa, “Dua orang dan seterusnya adalah jamaah.” Juga 
diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 1102 dari hadits Anas, kedua hadits ini dhaif. 


1099 Shahih Abi Dawud (554) 

1100 ((>-*■) Shahih Ibnu Majah (797) 

1101 (jv'-o) Shahih Al-Jami’ (3836) 

1102 (U«^) Dhaif Al-Jami’ (137) 


<=zAXjtab jShalat $ 661 


Al-Bukhari teiah membuat bab “Bab Dua orang dan seterusnya adalah 
jamaah”, dan berdalil dengan hadits Malik Al-Huwairits, “Jika telah datang 
waktu shalat, maka adzanlah, kemudian dirikanlah shalat oleh kalian berdua 
shalat kemudian yang paling besar di antara kalian berdua menjadi imam.” 

Ahmad telah meriwayatkan dari hadits Abu Said, 


j aJIp aiil J^-j -U*—*««JI Jio ^ 

// / ✓ / / 

Jp l J aIIp AiJl Jl/s jJl a! JlSi JgjaJl 

ijjlij alip aIiI aSjI JJL-j JU* J^4 (*LiU Jli <u jiipl LlA 

4 *-* J-^j ^Ui 4 */ J Ja.* IJLa Jp J?rj *i/f 


“Sesungguhnya seorang lelaki masuk masjid sedang Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam telah melaksanakan shalat Zhuhur bersama shahahat-shahabatnya, 
maka Nabi Shallallahu Alaihi n>a Sallam bersabda kepadanya, “Ya julan 
apayang menahan engkau dari shalat?” Maka orang itu menyebutkan sesuatu 
yang dijadikan alasan. Peram berkata, “Maka berdirilah orang itu untuk 
shalat, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Hendaklah 
seseorang bersedekah kepadanya untuk shalat bersamanya.” 1103 Maka 
berdirilah seseorang bersamanya, Al-Haitsami berkata, “Rijal hadits 
ini adalah shahih.” 


(1)1 \XjJ Jip AjI yjJl (jl Ljp <0)1 ^J 5ijj >f Jpj . W 

SjlS jjl aljj.La»jb Jjsl 


390. Dari Ummu Waraqah Radhiyallahu Anha, “Sesungguhnya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk mengimami 
anggota rumahnya.” (HR Abu Dawud dan dishahihkan oleh 
Khuzaimah) 1104 


Biografi Perawi 

Ummu Waraqah, nama lengkapnya adalah Ummu Waraqah binti Naufal 
Al-Anshari, dikatakan, binti Abdullah bin Al-Harits bin Uwaimir. 


(£/*-») Shahih Al-Jami’ (2652) 
Shahih Abi Dawud (591) 



662 # jĔ)UBULUS-SALAM JilidPertama 


Rasulullah menziarahinya, dan menamakannya dengan Syahidah. Ia telah 
mengumpulkan Al-Qur’an, dan mengimami anggota rumahnya. Ketika 
Rasulullah ShallalllahuSilaihi iva Sallam berperang badar ia berkata, “Wahai 
Rasulullah izinkan saya berperang bersamamu...” (Al-Hadits). Rasulullah 
juga memerintahkannya untuk mengimami anggota rumahnya, dan 
menjadikan baginya seorang muadzin yang adzan untuknya. Ia mempunyai 
seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan ia membelakangi 
mereka berdua. Dalam sebuah hadits, sesungguhnya budak laki-laki dan 
perempuan ini berdiri menuju kepadanya pada suatu malam, kemudian 
keduanya membekapnya dengan sebuah kain beledru mihknya sampai ia 
meninggal kemudian keduanya pergi. Hal ini membuat Umar berdiri 
dihadapan manusia dan ia berkata, “Siapa yang mengetahui kedua budak 
ini- atau siapa yang mehhat mereka berdua- kemudian kedua budak itu 
didatangkan maka kemudian ia memerintahkan untuk menyahb keduanya, 
jadilah dua budak ini orang pertama yang disahb di Madinah. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan sahnya seorang perempuan menjadi imam 
anggota rumahnya, walaupun di situ terdapat laki-laki. Karena dalam 
hadits disebutkan bagi dia seorang muaddzin dan ia adalah seorang lelaki 
tua sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Dzahirnya 
bahwa Ummu Waraqah mengimaminya juga budak laki-laki dan 
perempuannya. Pendapat ini didukung oleh Abu Tsaur, Al-Muzanni, dan 
Ath-Tabari, sedang mayoritas ulama menentangnya. 

Adapun yang menunjukkan keimaman hanya bagi laki-laki untuk wanita 
maka telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad' 105 dari hadits Ubay 
bin Kaab, 


L_Iii c—Lu Li j43 i; jiL r S»i J 4 J4 J\ 

i 0 / S 1* ✓ /- / / ? 

Uj JJaS I yu I ja Jli sj~J Jli Jli Mlp 

y :jii 4-j jiuJ jjj 



“Sesungguhnya ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah beramalpada suatu malam ”, 


1105 ZawaidAl-Musnad (5/115) 


^^(jtab jShalat H 663 


beliau bertanja, “Apa itu?” Ia berkata, “Paraperempuan bersamaku dan mereka 
berkata, “Sesungguhnja engkau bisa membaca sedang kami tidak bisa, maka 
shalatlah bersama kami, maka aku shalat delapan rakaat dan nntir, kemudian 
diamlah Kasulullah Shallallahu yilaihi n>a Sallam. Maka ia berkata, “Maka 
kami memandang bahwa diamnja beliau sebagai sebuah kendhaan. ” 
Al-Haitsami berkata, “Di dalam isnadnya terdapat rawi yang tidak 
dikenal. Ia berkata, “Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan Ath-Thabrani di 
dalam AI-Ausath dengan sanad yang hasan.” 


^ ^ .YA \ 

" * \" ° 0 f v' - ° ? - *' - i a i ( *», 

^jb jjIj -U^-l aljj jj*>j ^uJI |»Jj 


391. Dan Anas Radhijallahu Anhu, sesungguhnja Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menjerahkan urusan kepada Ibnu Ummi Maktum 
untuk mengimami manusia sedang ia seorangjang buta matanja. ” (HR. 
Ahmad dan Abu Dawud) 1106 


Tafsir Hadits 

“Sesungguhnja Rasulu/Iah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyerahkan urusan 
kepada Ibnu Ummi Maktum sebagai khali/ah”, yakni beliau menyerahkan 
urusan kepadanya dua kali. Hadits ini dalam Al-Ausath bagi Ath-Thabrani 
dari hadits Aisyah, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjerahkan urusan 
kepada Ibnu Ummi Maktum untuk mengimami manusia di Madinah sebanyak 
dua kali. ” 

Yang dimaksud adalah dengan menyerahkan urusan kepadanya yaitu 
dalam shalat dan lainnya. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al-Ausath 
dengan lafazh “dalam shalat dan lainnja”, sanad haditsnya hasan. Dan telah 
terhitung penyerahan urusan ini berulang-ulang, mencapai tiga belas kali 
telah disebutkannya dalam Al-Khulashah. 

Hadits ini sebagai dalil sahnya imam seorang buta tanpa adanya 
kemakruhan di dalam hal tersebut. 

a&l Jsj jl!>- jjN/ «j>Jj Y 

392. “Dan semisalnja bagi Ibnu Hibban dari Aisjah Radhiyallahu Anha. M, ° 7 



1106 Shabih Abi Dawud (595) 

1107 Shahih Ibnu Htbban (5/506) 



664 H Jt0UBULUS-SALAM JilidPertama 

“Dan semisalnya (yaitu seperti hadits Anas) bagi Ibnu Hibban dari Aisyah 
Kadhiyallahu Anha (telah lalu bahwa hadits ini juga dikeluarkan oleh Ath- 
Thabram dalam Al-Ausath). 


' A 5= \ > s s s s \ 

aAp aUI Jj-*'j jLi 'JkS y*-£- ijy) . TA V 

^ : Jl i yy <—I Aill VI V : JlS °jy> Js I jLa 

. n I * 




•*» I k. n 




393. Dan dari Ibnu Umar Kadhiyallahu Anhuma ia berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Shalallah kalian atas orang 
yang mengucapkan La ilaha illallah (tidak ada tuhan selain Allah) dan 
shalatlah di belakang orangyang mengucapkan La ilaha illallah (tidak 
ada tuhan selain Allah).” (HR. Ad-Daraquthni dengan sanad 
yang dhaif) 11118 


Penjelasan Kalimat 

“Shalatlah kalian atas orangyang mengucapkan La ilaha illallah -tidak ada 
tuhan selain Allah- (yaitu shalatlah ia shalat jenazah) shalatlah di be/akang 
orangyang mengucapkan La ilaha illallah -tidak ada tuhan selain Allah-. ”Telah 
berkata dalam Al-Badr Al-Munir, “Hadits ini di semua jalannya tidak 
kokoh.” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menjadi dahl bahwa sesungguhnya orang yang mengucapkan 
kahmat syahadat dishalatkan jenazahnya walaupun ia tidak melaksanakan 
kewajiban. Ini adalah pendapat Zaid bin Ali dan Ahmad bin Isa. Abu 
Hanifah juga berpendapat seperti ini kecuaU ia mengecuaUkan perompak 
jalanan dan pelaku zina. Sedang Asy-Sya£U dalam hal ini banyak pendapat 
dalam perompak jalanan jika ia disaUb. 

Dalil asalnya, bahwa setiap orang yang mengucapkan kalimah La Ilaha 
Illallah maka baginya apa yang menjadi bagian orang-orang mushm. Di 
antaranya shalat jenazah sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits orang 
yang membunuh jiwanya dengan anak panah. Maka RasuluUah bersabda, 
“Adapun saya, maka saya tidak menshalatkan atasnya”, tapi beUau tidak 
melarang shahabatnya untuk menshalatkan atasnya. 1109 Juga karena 

1108 Sunan Ad-Daraqutni (2/56) 

1,09 <c^) Muslim (978) 


<=^CjTAB gĔ)HALAT $ 665 


keumuman syariat shalat jenazah yang tidak dikhususkan dengannya 
seseorang dari orang yang mengucapkan kalimat syahadat kecuali dengan 
dalil. 

Adapun shalat di belakang orang yang mengucapkan La ilaha Jllallah 
maka kami telah menjelaskan permasalahan ini. Sesungguhnya tidak ada 
dalil yang mensyaratkan keadilan dan sesungguhnya orang yang sah 
shalatnya sah keimamannya. 


j Jli :Jli alp I [jpj . t 

•f^V' Jl^- aMjaJS bi 

ijJl oljj 


394. Dan Ah Kadhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, ‘Jika salah seorang dari kalian mendatangi shalat 
dan tmam ada dalam keadaan tertentu, maka perbuatlab sebagaimana 
perbuatan imam. ” (HR. At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif ) 1110 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi dari hadits Ah dan Muadz 
di dalamnya juga ada kedhaifan dan inqitha’. Ia berkata, “Kami tidak 
mengetahui seseorang yang menyandarkan hadits im dari jalan tni.” 

Abu Dawud mengeluarkan hadits Abdurrahman bin Abi Laila ia 
berkata, “Telah bercerita kepada kami shahabat-shahabat kami, di dalam 
hadits ini disebutkan, “Sesungguhnya Muadz berkata, “Aku tidak mehhat 
behau dalam suatu keadaan kecuali aku ada dalam keadaan itu juga.” 1111 

Dengan riwayat ini hilanglah inqitha ’ (terputusnya sanad hadits). Secara 
zhahir, sesungguhnya yang meriwayatkan kepada Abdurrahman bukanlah 
Muadz tetapi sekelompok shahabat, dan inqitha’ diklaim terjadi antara 
Abdurrahman dan Muadz. Mereka berkata, “Karena Abdurrahman tidak 
pernah mendengar dari Muadz, tetapi ia benar telah mendengar dari para 
shahabat yang lainnya. Dan ta berkata di smi ‘shahabat-shahabat kami’, 
yang dimaksud di sini adalah para shahabat nabi. 

Dalam hadits ini ada dahl yang menunjukkan wajibnya bagi orang yang 
menjumpai imam untuk bergabung kepadanya pada bagian manapun dari 


1110 Shahih At-Tirmid^i (591) 

1111 Shahih Abi Dawud (506) 



666 jĔ)UBULUS-SALAM JilidPertama 

bagian shalatnya. Jika imam sedang ruku’ atau berdiri maka ia 
mengikutinya dengan apa yang ia temui bersama imam sebagaimana yang 
telah dijelaskan. Jika imam duduk atau sujud maka ia duduk seperti 
duduknya imam dan sujud sebagaimana sujudnya imam. Dan telah lalu 
apa yang menguatkan hadits ini dari hadtts Ibnu Abi Syaibah, “Barangsiapa 
jang metijumpaiku sedang dalam keadaan berdiri atau sujud, hendaknya ia 
mengikutiku sebagaimana jang saja lakukan.’ nn2 Ibnu Khuzaimah 
meriwayatkan secara marfu’ dari Abu Hurairah, ‘jika kalian datang sedang 
kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah kalian dan jangan dihitung hal itu 
sedikitpun, barangsiapajang mendapatkan rakaat maka mendapatkan shalat. ”" 13 

Ia juga meriwayatkan secara marfu’ dari Abu Hurairah, “Barangsiapa 
jang mendapatkan satu rakaat dari shalat sebelum imam menegakkan tulang 
punggungnja dari ruku, maka ia mendapatkan satu rakaat.’ nU4 Ia 
menerjemahkan hadits ini dengan “Bab menyebutkan waktu yang 
makmum mendapatkan rakaat jika imam dalam keadan ruku’.” 

Sabda beliau “maka perbuatlah sebagaimana perbuatan imam” tidak 
menyebutkan secara jelas bahwa sesungguhnya ia masuk bersama imam 
dengan takbiratul ihram, tetapi bergabung dengannya. Bisa saja dengan 
takbir jika imam ruku’ atau berdiri, maka ia bertakbir untuk berdiri 
kemudian langsung ruku’ atau bisa jadi bersama imam saja kapan ia berdiri 
dan takbir. Intinya dapat dipahami seperti itu, namun sesungguhnya 
disyariatkannya takbiratul lhram dalam keadaan berdirt bagi orang yang 
shalat sendirian atau imam menunjukkan shalat tidak mencukupi kecuali 
dengannya. Inilah yang lebih jelas untuk dtjadikan pertimbangan. Wallahu 
‘A.lam. 

Faidah Udzur Dalam Meninggalkan Shalat Jama’ah 

Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) mengeluarkan hadits 1115 dari 
Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sesungguhnya behau 
memerintahkan seorang pemanggil shalat untuk menyeru, 

j IjO 

“Shalatlah kalian di rumah-rumah kalian” pada malam yang sangat dingin 
dan pada malam hujan turun dalam perjalanan. 

Dan Jabir, “Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 


1112 Mushannaj Ibnu Abi Sjaibah (\/221) 

1113 (£a» v <’) Shahih Al-Jami ’ (468) 

1114 Sunan Al-Baihaqi (2/89) 

lll3 (C^ v *) Al- Bukhari (632) dan Muslim (697) 


<=^Cjtabj^halat 0 667 


dalam sebuah perjalanan, kemudian kami kehujanan maka beliau bersabda, 

J 1 s ii s 

* s £ s s iM * 0 S A s o Ms # .0 * *.s s .0 s o , o s m o s 

iS^2 jb jjIj ol jj . 4Js>~j ^ Ly^J 

“Shalatlah di antara kalian yang mau di rumahnya. ” (HR. Muslim, Abu 
Dawud dan At-Tirmidzi m6 dan ia menshahihkannya) 

Asy-Syaikhani 1117 juga mengeluarkan hadits dari Ibnu Abbas, 
“Sesungguhnya ia berkata kepada muadzinnya pada suatu hari saat 
turun hujan, jika kamu telah mengucapkan M syhadu A.nna Muhammadan 
Kasulullah’ jangan ucapkan, Hayya Hlash-Shalah (mari menegakkan 
shalat) tapi ucapkan Shalluu fi Kihalikum (shalatlah di rumah-rumah 
kalian). Ia berkata, “Seakan-akan orang-orang mengingkari hal 
tersebut.” Maka ia berkata, “Apakah kalian terheran-heran melihat 
ini padahal telah melakukan hal ini orang yang lebih baik dariku yakni 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Menurut riwayat Muslim 1118 , 
“Sesungguhnya Ibnu Abbas memerintahkan muadzin -pada hari |um’at 
yang sedang turun hujan- seperti hadits di atas.” 

Al-Bukhari 1119 mengeluarkan hadits dari Ibnu Umar ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika salah seorang 
di antara kalian sedang dihadapan makanan maka jangan tergesa-gesa sampai 
ia menunaikan hajatnya dari makanan tersebut, walaupun shalat sudah 
didirikan. ” 

Ahmad dan Muslim 1120 mengeluarkan hadits dari Aisyah, la berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
‘Jangan shalat ketika ada dihadapan makanan, sungguh hal itu dapat menolak 
dua keburukan. ” 

Al-Bukhari 1121 juga mengeluarkan hadits dari Abu Ad-Darda’ ia 
berkata, “Di antara tanda kepahaman seseorang adalah ia mendatangi 
hajatnya, sehinga ia menghadap shalatnya sedang hatinya dalam 
keadaan kosong (dari hajat itu).” 


1116 &?*) Muslim (698) 

1117 Al- Bukhari (901) dan Muslim (699) dengan lafazh $ tjLs” 

1118 Muslim (699) 

11,, <S**)A1- Bukhari (673) 

1120 (J4»w>) Mushm (560) 

1121 Al-Bukhari mengeluarkan hadits ini dengan muallaq sebagai “bab jika makanan telah 
dihidangkan dan shalat telah didirikan.” 






668 m jSuBULUS-SALAMJilidPertama 

ii. (=Mab shalat musafir dan orang yang 

SAKIT 


o ^ o $ ' o x * <J>i- o ^ x- A ✓ q 

j L« J 0JI3 1 g *p 4 \il .j ^ ® 

: j4: ,>Jl Hsfj jLS\ 5^0 oyC 

*'*J S13 . j#i >Lji sk^ o>i3 iITj' °o-J> >U p 

.as.l>l L> J_> >li 7^: 


' i>n \if. .rJn '• 


395. Dan' Aisyah Wadhtyallahu Anha ia berkata, “Shalatyang pertama 
kali yang dijardhukan adalah dua rakaat, maka ditetapkan hal itu 
untuk shalat dalam perjalanan dan disempurnakan untuk shalat hadir 
(tidak dalam perjalanan).” (Muttafaq Alaih) 1122 Dan lajayh bagi 
Al-Bukhan, “Kemudian Kasulullah hijrah, maka dijardhukan empat 
rakaat dan ditetapkan untuk shalat dalam perjalanan dengan yang 
pertama. ”" 23 Ahmad menambahkan, “Kecuali Magrib, karena ia adalah 
witir siang han. Dan kecuali Subuh, karena di shalat ini dipanjangkan 
bacaan.”" 24 


Penjelasan Kalimat 

“Pertama kaliyang dijardhukan dari shalat (selain shalat Magrib) dua 
rakaat (yaitu dalam keadaan hadir dan perjalanan) rnaka ditetapkan (yaitu 
Allah menetapkan) shalat dalamperjalanan (dengan menetapkannya dengan 
dua rakaat) disempurnakan untuk shalat hadir -tidak dalam perjalanan- (selain 
shalat Maghrib dan ditambahkan dengan ttga rakaat dari dua, yang 
dimaksud dengan atammat yaitu ditambahkan sampai menjadi sempurna 
kalau dibandingkan dengan shalat dalam perjalanan) dan bagi AI-Bukhari 
(sendiri dari Aisyah) kemudian hijrah (yaitu Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam) maka dijardhukanlah empat rakaat (yaitu dengan ditambahkan dua 
rakaat) dan ditetapkan untuk shalat dalam perjalanan denganyangpertama (yaitu 
difardhukan sebagaimana awalnya), Ahmad menambahkan, ‘Kecuali Magrib 
(yaitu ia menambahkan dari riwayat Aisyah setelah ucapannya ‘awwaluma 


1122 Al- Bukhari (395) dan Mushm (685) 

1123 Al- Bukhari (3935) 

1124 Ahmad (6/241) 


s^^ClTAB jSHALAT 1§ 669 


turidhat ash-shalat ilal maghrib) awalyang dijardhukan dari shalat adalah 
dua rakaat kecuali Maghrib (karena shalat Maghrib difardhukan tiga rakaat) 
Sesungguhnya ia (yaitu shalat Maghrib) mtir di siang hari (ia difardhukan 
secara ganjil tiga rakaat sejak awal penntah) dan kecuali Subuh, karena di 
shalat ini dipanjangkan bacaan. , ' > 

Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dahl atas wajibnya mengqasar di dalam perjalanan 
karena kata juridhat semakna dengan ujibat. Kewajiban mengqasar ini 
adalah mazhab Al-Hadawiyah, Al-Hanafiah dan selain mereka. Asy-Syafii 
dan sekelompok ulama berpendapat sesungguhya mengqasar itu adalah 
rukhsah (keringanan) dan menyempurnakan lebih utama. Mereka berkata, 
“Furidhat dimaknai dengan cjuddirat yaitu difardhukan bagi yang 
menginginkan qasar.” Mereka berdahlkan pada firman Allah Ta’ala, 



“Maka tidaklab mengapa kamu menqasar shalat(mu). ”(QS. An-Nisaa': 101) 

Dan sesungguhnya shahabat-shahabat Rasulullah melakukan 
perjalanan bersama behau. Di antara mereka ada yang mengqasar dan 
ada juga yang menyempurnakannya. Dan mereka tidak mencaci sebagian 
atas sebagian yang lain. Sesungguhnya Utsman Kadhiyallahu s\nhu adalah 
orang yang menyempurnakan shalat begitu pula Aisyah Kadhiyallahuylnha. 
Riwayat ini dikeluarkan oleh Mushm.’ 125 

Pendapat ini ditolak, karena hal itu merupakan perbuatan shahabat 
yang tidak bisa dijadikan hujjah. Telah dikeluarkan oleh Ath-Thabrani di 
dalam Ash-Shaghid m ' dari hadits Ibnu Umar secara mauquf, “Shalat dalam 
perjalanan itu dua rakaat yang diturunkan dari atas langit, jika kalian 
mau maka tolaklah keduanya.” Al-Haitsami berkata, “Rijal hadits ini 
semuanya tsiqah dan hadits ini hadits mauquf, karenanya tidak ada tempat 
untuk berijtihad di dalamnya.” Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabrani dalam 
A.l-Kabid' lT] dengan rijal yang shahih, “Shalat dalam perjalanan itu dua 
rakaat, barangsiapa yang menentang sunnah maka ia kafir.” Di dalam 
sabda beliau “As-Sunnah” menunjukkan bahwa hadits im marfu’ 
sebagaimana yang diketahui. 


1125 (j^o) Muslim (685) 

1126 Al-Mujam Ash-Shaghir (2/84) 

1127 Majma' Asg-Zawaid (2/154) 


670 $ 01IBULUS-SALAM JilidlSrtama 

Ibnul Qayyim juga berkata dalam Al Hadyu An-Nabauu, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengqasar shalat yang empat rakaat, behau 
melakukannya dengan dua rakaat ketika akan keluar dalam perjalanan 
sampai beliau kembali ke Madtnah dan tidak pernah ada riwayat yang 
tetap bahwa behau menyempurnakan shalat empat rakaat dalam perjalanan 
sama sekali.” 

Dan di dalam ucapan Aisyah ‘ illal maghrib’ (kecuali Magrib), 
menunjukkan disyariatkannya Maghrib pada asalnya tiga rakaat dan tidak 
berubah. Dan ucapannya, “Sesungguhnya ia adalah witir siang hari.” 
Menunjukkan bahwa shalat siang itu dilakukan dengan genap, dan Maghrib 
adalah shalat yang pahng akhir karena ia terletak di penghujung siang. 
Maka ia menjadi shalat witir di shalat siang. Sebagaimana disyariatkan 
shalat witir untuk shalat malam dan witir itu dicintai oleh Allah 
sebagaimana yang telah lalu di dalam hadits, “Sesungguhnya Allah itu nntir, 
menyukaiyang witir. ” 

(Jcapannya, “Kecuali Subuh” karena sesungguhnya shalat Subuh 
dipanjangkan bacaannya. Ia menginginkan bahwa pada asalnya shalat 
Subuh itu dua rakaat. Ia tidak berubah baik dalam waktu hadir maupun 
dalam perjalanan karena disyariatkan di dalamnya memanjangkan bacaan 
karenanya Al-Qur’an mengungkapkannya dalam ayat, 

±=s. r X /,> / 

. .. 

“Dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. ” (QS. Al-Israa: 78) 

Jadtlah bacaan menjadi rukunnya yang terbesar karena panjangnya 
bacaan tersebut dalam shalat Subuh, maka jadikanlah itu ciri khasnya 
untuk mengungkapkan bagian yang pahng besar dari keseluruhan. 



y “ /- / / ✓ ✓ 

v 4 ciiij ^ i sj^ 4 J 


396. Dari Aisyah Radhyallahu Anha, Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam mengqashar shalat dalam perjalanan, menyempurnakan, 



<=^UTAB ^PHALAT $ 671 


berbuka dan berpuasa.” (HR. Ad-Daraquthni 1128 dan rawi-rawi 
hadits ini semuanya tsiqah) kecuali badits ini ada illatnja 
(penyakit) yang diha/al dan Aisjah bahwa itu dari perbuatannja. la 
berkata, “Sesungguhnya beliau tidak memberatkanku.” (HR. Al- 
Baihaqi) 1,29 

Tafsir Hadits 

Ad-Daraquthni juga mengeluarkan riwayat dari Atha’ -dan Al-Baihaqi- 
dari Aisyah sesungguhnya ia berumrah bersama Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dari Madinah menuju Makkah, sampai di Makkah la 
berkata, “Wahai Rasulullah, demi bapakku dan ibuku untukmu, Anda 
menyempurnakan shalat sedang aku mengqashar, engkau berbuka sedang 
aku berpuasa? Maka behau bersabda, “Engkau telah berbuat baik Aisyah’, 
dan behau tidak mencaciku.” 1,30 

Ibnul Qayyim mengatakan, “Telah diriwayatkan “behau mengqashar 
shalat sedang Aisyah menyempurnakannya” dan “beliau berbuka sedang 
Aisyah berpuasa” yaitu Aisyah mengambil hukum awal pada dua keadaan 
ini. Syaikh kami Ibnu Taimiyah berkata, “Ini adalah bathil tidak akan 
terjadi Ummul Mukminin berbeda dengan Rasulullah Shallallahu A/aihi 
wa Sallam begitu pula semua shahabat. Ia shalat berbeda dengan shalat 
mereka. Di dalam Ash-Shahih riwayat darmya adalah “Sesungguhnya 
Allah memfardhukan shalat dua rakaat dua rakaat, ketika Rasulullah 
Shallallahu Aiaihi wa Sallam hijrah ke Madinah, maka ditambahkan pada 
shalat hadir (menetap) dan ditetapkan untuk shalat dalam perjalanan.” 
Bagaimana mungkin ini bisa disangkakan —bersama itu- ia bisa shalat 
yang shalatnya berbeda dengan shalat orang-orang muslim yang bersama 
beliau? 

Aku berkata, “Aisyah betul-betul menyempurnakan shalatnya setelah 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat. Ibnu Abbas dan lainnya 
berkata, “Sesungguhnya ia bertakwil sebagaimana mentakwilnya Utsman. 

Hadits bab ini telah diperselesihkan kemwj/w/a/mya, karena hadits ini 
dari riwayat Abdurrahman bin Al-Aswad dari Aisyah. Ad-Daraquthni 
berkata, “Abdurrahman berjumpa dengan Aisyah, sedang ia baru berusia 
menjelang remaja. Pengarang mengatakan, “Dia sebagaimana yang 
dikatakan dalam Tarikh Al-Bukhari dan lainnya menyaksikan hal demikian, 


1128 Ad-Daraquthni (2/189) 

1129 Al-Baihaqi (3/142) 

1130 Ad-Daraquthni (2/189) dan Al-Baihaqi (3/142) 



672 % jĔ) UBULUS-SALAM JilidPertama 


Abu Hatim berkata, “Ia masuk menjumpai Aisyah sedang ia masih kecil, 
ia tidak mendengar darinya.” Ibnu Abi Syaibah dan Ath-Thahawy mengaku 
bahwa betul ia mendengar dari Aisyah. 

Terjadi perbedaan pendapat ucapan Ad-Daraquthni dalam hadits ini, 
ia berkata dalam As-Sunan, “Isnad hadits ini hasan”, ia berkata dalam Al- 
Ilal , “Lebih dekat kepada mursal.” 

Ini adalah ucapan pengarang yang dinukil oleh pensyarah. Telah aku 
rujuk ke Sunan Ad-Daraquthni dan Ad-Daraquthni menuturkannya, ia 
berkata, “Sesungguhnya hadits ini shahih.” 

Kemudian di hadits ini ada Al-Ala bin Zuhair, Adz-Dzahabi berkata 
dalam Al-Mi^an, “Ia telah ditsiqahkan oleh Ibnu Main”, Ibnu Hibban 
berkata, “Ia termasuk orang yang meriwayatkan dari Ats-Tsiqat sehingga 
haditsnya menyerupai hadits yang ditetapkan (keshahihannya), yang mana 
hadits dia ini tidak dijadikan hujjah jika tidak menyesuai dengan hadits 
yang ditetapkan. 

Dengan demikian batallah pengakuan Ibnu Hazm akan ketidaktahuannya, 
sedang ia telah mengetahuinya secara nyata dan keadaannya. 

Ibnul Qayytm berkata, -setelah meriwayatkan hadits ini yang lafazh- 
“Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ia berkata, “Im adalah 
kebohongan atas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau 
menginginkan riwayat “menqashar di perjalanan dan menyempurnakan ”, dan 
menjadikan hal ini adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam. Sesungguhnya telah tetap dari behau, bahwa beliau tidak pernah 
menyempurnakan shalat empat rakaat di dalam perjalanan dan tidak pula 
berpuasa wajib. 

Kami telah mendalami masalah ini dalam pembahasannya pada sebuah 
risalah tersendiri dan kami telah memihh untuk masalah ini bahwa qashar 
shalat adalah rukhshah (keringanan syar’i) bukan asjmah (hukum asal). 


alii Jc? alsi JJii : Jii il4^ .r^v 

■ o'l «Jkj U5 j jl 4 is! j! 


lJ CS 4 


■ i' f °i' * > O, >' i 


cs-b o 3 .' 


> ' 0 f > ' ' 



397. Dari Ibnu Umar ISadhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah menyukai 


<=z/(jTABJ^HALAT # 673 


untuk didatangi rukhsahnya (.keringanan) sebagaimana Dia membenci 
untuk didatangi maksiatnja. ” (HR. Ahmad dishahihkan oleh 

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban) " }1 dalam nwayatyang lain, 
Sebagaimana Dia menyukai untuk didatangi ayimah-Nya (hukum asal 
syariat-Nya). ” 


Tafsir Hadits 


Mahabbatullah ditafsirkan dengan ridha-Nya, dan kebencian-Nya 
ditafsirkan dengan menentang ridha-Nya. Menurut ahli ushul, yang 
dimaksud dengan rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan dari hukum- 
hukum karena udzur tertentu sedangkan azimah adalah lawan katanya. 

Sedangkan yang dimaksud rukhsah dalam hadits ini adalah apa yang 
dimudahkan Allah bagi hamba-Nya dan diluaskan dari masa-masa yang 
suht dari meninggalkan sebagian kewajiban dan membolehkan sebagian 
yang diharamkan. Hadits ini menunjukkan bahwa sesungguhnya rukhsah 
adalah lebih utama daripada melakukan azimah. Demikian dikatakan dan 
tidak ada dahl tentang hal itu. Bahkan yang dimaksud hadits ini adalah 
samanya antara rukhsah dengan azimah. Hadits ini sesuai dengan firman 
Allah Ta’ala, 



> > ^»>tf >-r > > 


“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu. ” (QS. Al-Baqarah: 185) 


*’j ‘tAp «tiil a\j! oj Cj^ S • A 


398. Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kasulullah Shallalllahu 
Alaihi wa Sallam jika keluar dalam jarak tiga mil atau jarsakh, beliau 
shalat dua rakaat. ” (HR. Muslim) 1132 


Tafsir Hadits 

Yang dimaksud dengan ucapan behau jika £i?/W-’adalah keluar dengan 
jarak yang telah ditentukan. Tidak berarti jika behau tngin melakukan 
safar yang panjang tidak mengqasar kecuali setelah jarak tni. 


1131 (j yy*) Shahih Aljami’ (1885, 1886) 
1,32 (Tjye) Muslim (691) 


674 ;SUBilLUS-SALAM JilidPertama 


Ucapan beliau ‘mil atau jarsakh’ adalah keraguan dari rawi dan tidak 
terjadi kebingungan ini pada asal hadits. Al-Khatabt mengatakan, “Bahwa 
rawi yang ragu dalam hadits ini adalah Syu’bah.” 

Dikatakan batasan mil yaitu sejauh pandangan mata seseorang di alam 
terbuka, ia tidak mengetahui apakah yang dilihatnya peiempuan atau laki- 
laki atau selainnya. An-Nawawi berkata, “Satu mil ltu sama dengan enam 
ribu hasta dan satu hasta itu sama dengan dua puluh empat jari yang 
besar dan seimbang dan satu jari ltu sama dengan enam biji gandum biasa 
yang dihamparkan.” Dikatakan, “Satu mil itu sama dengan dua belas ribu 
kaki dengan kaki manusia.” Dikatakan, “Satu mil sama dengan empat 
puluh ribu hasta.” Dikatakan juga, “Sama dengan seribu langkah onta.” 
Dikatakan juga, “tiga ribu hasta Bani Hasyim yaitu tiga puluh dua jari 
dan hasta yang dimaksud adalah hastanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. 
Inilah yang dimaksud dengan hasta al-’uman yang diberlakukan di negeri 
Shan a dan kota-kotanya. 

Adapun ‘farsakh’ ‘ sama dengan tiga mil. Ini merupakan bahasa Arab 
serapan dari bahasa Persia. 

Ketahuilah, sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat tentang 
jarak yang diperbolehkan untuk mengqasar shalat mencapai dua puluh 
pendapat. Ibnul Mundzir menceritakannya, Azh-Zhahiriyah berpendapat 
untuk mengamalkan hadits ini, mereka berkata, “Tiga mil jarak untuk 
mengqasar.” Pendapat ini dijawab bahwa hadits ini ada keraguan tidak 
dapat dijadikan hujjah untuk pembatasan tiga mil. Betul, hadits ini dapat 
dijadikan dalil untuk tiga farsakh dan mil masuk dalam farsakh, maka 
untuk kehati-hatian diambillah yang terbanyak. Tetapi dikatakan, 
sesungguhnya tidak ada seseorangpun yang berpendapat dengan 
pembatasan tiga farsakh. Benarnya hujjah Zhahiriyah ini dengan riwayat 
yang dikeluarkan oleh Said bin Manshur, dari hadits Abi Said, 
sesungguhnya ia berkata, “Rasulullah Shallallahu /1 laihi wa Sallam apabila 
melakukan perjalanan satu farsakh, maka beliau mengqasar shalatnya.” 
Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa satu farsakh sama dengan tiga 
mil. Paling sedikit jarak yang dikatakan untuk mengqasar adalah 
sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu 
Umar secara mauquf, “Sesungguhnya la berkata jika aku keluar satu mil, 
aku mengqasar shalat.” Isnad hadits ini shahih. Telah diriwayatkan hadits 
ini di dalam Al-Bahru dari Dawud. Dua pendapat ini sama dengan ucapan 
Al-Bakir, Ash-Shadiq, Ahmad bin Isa, Al-Hadi dan selain mereka, 
“Sesungguhnya mengqasar shalat dalam jarak satu barid dan di atasnya.” 
Mereka berdalilkan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam dari hadits Abu Hurairah secara marfu, “Tidak halal bagi seorang 


jS)HALAT $ 675 


perempuan untuk melakukan perjalanan satu barid kecuali bersamanya 
seorang muhrim.” (HR. Abu'Dawud) 1133 Mereka berkata, “Hadits ini 
menamakan jarak satu barid sebagai sebuah perjalanan.” Aku berkata, 
“Tidak dapat diragukan bahwa sesungguhnya tidak ada dalil yang 
menunjukkan bahwa tidak disebutkannya jarak pahng sedikit sebagai batas 
perjalanan tetapi yang dimaksud adalah batas perjalanan yang wajib bagi 
seorang perempuan itu adanya seorang muhrim dan tidak ada kelaziman 
antara jarak mengqasar dengan jarak bersama muhrim karena 
dibolehkannya memperluas kewajiban bersama muhrim sebagai 
keringanan atas seorang hamba. 

Zaid bin Ah, Muayyid Billah dan selain keduanya begitu juga Hanafiyah 
mengatakan, “Bahkan jarak perjalanan ltu adalah dua puluh empat 
farsakh.” Karena berdasarkan riwayat Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar 
secara marfu, “Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan di atas dga hari kecuah 
bersama seorang mahram.” 1134 Mereka berkata, “Perjalanan onta pada 
satu hari sama dengan delapan farsakh.” Asy-Syafii berkata, “Justru 
jaraknya adalah empat puluh barid berdasarkan hadits Ibnu Abbas secara 
marfu, “Jangan kahan mengqasar shalat kurang dari empat barid.” Hadits 
ini akan dibahas mendatang, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad 
yang shahih dari perbuatan Ibnu Abbas juga Ibnu Umar. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas secara muallaq dengan 
shighat Al-Jazm. Sesungguhnya beliau ditanya, “Apakah shalat diqasar 
dari Makkah ke Arafah?” Beliau menjawab, “Tidak, tetapi dari ‘Usfan ke 
Jeddah dan ke Thaif.” 1135 

Tempat-tempat ini antara satu dengan yang lainnya dan antara Makkah 
sama dengan empat barid atau lebih. Pendapat-pendapat saling 
bertentangan sebagaimana yang Anda baca dengan bermacam-macam 
dalil. 

Berkata Ibnul Qayyim dalam ZadAl-Mad, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam tidak pernah membatasi jarak tertentu untuk mengqasar dan 
berbuka, tetapi beliau memutlakkan kepada mereka yang demikian itu 
dengan kemutlakan perjalanan di bumi sebagaimana behau memutlakkan 
bagi mereka bertayammum pada setiap perjalanan. Adapun riwayat- 
riwayat yang disandarkan kepada beliau tentang pembatasan dengan 


1133 DhaijAbi Dau/ud (1725) 

1,54 (jv*^) Al-Bukhari (1088) 

1135 Aku tidak melihat hadits ini di Mushm dengan lafazh mi. 


676 ® jSuBULUS SALAM JilidPertama 


sehati, dua hari atau tiga hari maka tidak ada yang sah sedikitpun hal ltu 
dari beliau. Wallahu’allam. Dan kebolehan mengqasar dan menjamak baik 
dalam perjalanan yang panjang maupun yang pendek, ini adalah mazhab 
mayoritas ulama salaf. 


aill <Uil Jj ~«J \£>rJ>- :Jli aIp <OSl '^A'j aIpJ . 

i J J jlX3 4>V^ SLjJJJI ^j» 

<S ji^JI -JaiiilJ <J1 p jjc!» .4JxJl 


399. Dan dannya JJadhiyallahu A.nhu, ia berkata, “Kami keluar bersama 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Madinah menuju 
Makkah. Beliau shalat dua rakaat dua rakaat sampai kami pulang 
kembali ke Madinah. ” (Muttafaq Alaih” 3 ' 5 dan lafazh ini bagi 
Al-Bukhari) 


Penjelasan Kalimat 

“Dan darinya (yaitu dari Anas) ia berkata, “Kami keluar bersama 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Madinah menuju Makkah. Be/iau 
shalat (yakni shalat yang empat rakaat) dua rakaat dua rakaat (yaitu setiap 
shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat) sampai kami pulang kembali 
ke Madinah. ” 

Kemungkinan perjalanan ini adalah perjalanan pada tahun penaklukan 
kota Makkah, mungkin juga pada haji wada’. Tetapi hadits ini menurut 
riwayat Abu Dawud ada tambahan, “Sesungguhnya mereka berkata kepada 
Anas, “Apakah kalian bermukim di sana beberapa hari?” Ia berkata, ‘Kami 
bermukim di sana sepuluh hari. ”" 37 Akan datang riwayat bahwa sesungguhnya 
mereka bermukim- di Al-Fath- tambahan yaitu hma belas hari, dan Abu 
Dawud telah menjelaskan bahwa peristiwa ini yaitu lima belas hari dan 
semisalnya adalah terjadi pada tahun penaklukan kota Makkah. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa behau tidak menyempurnakan shalat 
selama mukim behau di Makkah begitu juga Anas, sebagaimana yang 
ditunjukkan oleh hadits yang akan datang. 


1136 (£?'»*’) Al-Bukhari (1081) dan Muslim (693) 

1137 Shahih Ahi Dawud (1233) 


<=^Otab$halat 0 677 


Dalam hadits tni juga menunjukkan bahwa keluar dari negeri dengan 
niat perjalanan telah dibolehkan mengqashar, walaupun tidak melampaui 
satu mil dan tidak juga kurang. Dan sesungguhnya ta tetap mengqashar 
shalatnya sampai ia masuk ke negerinya, walaupun jika shalat rumahnya 
tampak dalam pandangannya. 


4- Jj P 4Wl J ^Jl j»lil : Jti lo^Ip Aiil ^jji J . t 

' ' S 4 y 

S s £ b s 0 y. 

/ 0 ' ' ' u 0 .. ~ ' », . I ° • ' * * i* 0 ' ' ', ' „ ' O " s 1 ^ ✓ 

• '- A JglOJ , j*/7 &l jSLS' ajL 

t-T^ OjJS' ijb ^'y 4 jIjj ^j (J jl^cJI oljj 

0 j!^S' 


400. Dari Ibnu Abbas Kadhijallahu Anhuma ia berkata, ‘Nabi Shallallahu 
Alaihi n>a Sallam bermukim selama sembilan belas hari sedang beliau 
tetap mengqashar, -dalam lajaph jang lain- di kota Makkah selama 
sembilan belas hari.” (HR. Al-Bukhari’ 138 dalam riwayat yang 
lain bagi Abu Dawud” 39 tujuh belas hari dan riwayat yang 
lainnya lima belas hari” 40 ) 


401. 


~'* u ' f »' ** t ' . ' 

0 j£*S \.q. S a\Ji J 


9 / } 



0 . .' 0 0 x * . s 

<_H J'7^ jT' A)j .t > \ 


Dan baginja dari Imran bin Hushain Kadhijallahu Anhuma, ‘Delapan 
belas. ” 1141 


Lafazh ini bagi Abu Dawud, “Aku menyaksikan bersamanya pada tahun 
penaklukan, maka beliau bermukim delapan belas malam, tidak shalat 
kecuali dua rakaat. dan ia berkata, “Wahai penduduk negeri shalatlah 
kahan empat rakaat, sesungguhnya kami dalam perjalanan.” 


o*>Cs!—Jl j-^A> Ljj i»li! alp J)l Ja'j jJ lL jp lij 


.1 * T 


^Lj L» LaCLi iS olii liijjj 


1138 Al-Bukhari (1080) 

1139 ShahihAbi Dawud (1230) 

1140 ( L a ./.> ) DhaijAbi Dawud (1231) 

1141 Dhai/Abi Dawud (1229) 



678 ® gĔlIBULUS-SALAM JilidPertama 

402. Dan baginya dari Jabir Kadhiyallahu Anhu bermukim di Tabuk dua 
puluh hari dan ia mengqashar shalat. Ram-ram hadits ini semuanya 
Tsiqah kecuali hadits ini diperselisihkan tentang kemaushulannya. 1142 

Tafsir Hadits 

Hadits ini telah dimaushulkan oleh Ma’mar dari Yahya bin Abi Katsir 
dari Muhammad bm Abdurrahman bin Tsauban dari jabir, berkata Abu 
Dawud, “Selain Ma’mar tidak ada yang menyandarkan kepadanya, dan 
Ad-Daraquthni telah memberikan illah hadits ini dalam Al-Ilal dengan 
irsal munqathi’. Pengarang berkata, -semoga Allah merahmatinya- “Al- 
Baihaqi telah mengeluarkan hadits ini dengan lafa 2 h, ‘Bidh’a Asyrata' (di 
atas sepuluh) 1143 

Ketahuilah, sesungguhnya Abu Dawud membuat judul dengan hadits- 
hadits ini dengan, “Bab, Kapan seorang musafir menyempurnakan shalat?” 
Kemudian ia memuat hadits-hadits ini dan di dalamnya disebutkan ucapan 
Ibnu Abbas, “Barangsiapa yang bermukim selama tujuh belas hari, maka 
ia mengqashar, barangsiapa yang lebih dari itu maka ia menyempurnakan 
shalatnya.” 

Para Ulama berbeda pendapat dalam batasan masa menetap yang 
apabila seorang musalir menginginkan untuk menetap yang mengharuskan 
ia menyempurnakan shalat dalam beberapa pendapat: 

Ibnu Abbas berkata- juga merupakan mazhabnya Al-Hadawiyah- 
sesungguhnya masa menetap adalah sepuluh hari berdasarkan ucapan Ah 
Alaihissalam, “Jika kamu bermukim selama sepuluh hari maka 
sempurnakanlah shalat.” Dikeluarkan oleh Al-Muayyid Billah dalam Syarh 
At-Tajrid dan jalan yang di dalamnya terdapat Dhirar btn Shurad. 
Pengarang mengatakan dalam At-Taqrir, “Sesungguhnya la ddak tsiqah 
la berkata, dia ditauqifkan (ditangguhkan haditsnya).” 

Al-Hanafiyah berkata, “Lima belas hari”, mereka berdahlkan dengan 
salah satu riwayat Ibnu Abbas, dengan ucapannya dan ucapan Ibnu Umar, 
Jika engkau sampai di suatu negeri sedang kamu seorang musafir, dan 
dalam hatimu engkau ingin menetap selama lima belas malam, maka 
sempurnakanlah shalat.” 

Al-Malikiyah dan Asy-Syafiiyah berpendapat bahwa waktu paling 
sedikit untuk menetap adalah empat hari ini diriwayatkan dari Utsman, 
yang dimaksud adalah selain dua hari masuk dan keluar. Mereka berdahl 


1142 Shahih Abi Dawud (1235) 

1143 Al-Baihaqi (3/152) 


<=z/<JTABJ^HALAT $ 679 


dengan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada kaum 
Muhajirin setelah menyelesaikan ibadah haji untuk menambah lebih dari 
tiga hari di Makkah, menunjukkan bahwa sesungguhnya empat hari akan 
menjadikan mereka orang yang mukim. 

Sedangkan pendapat-pendapat yang lain tidak ada dalil yang 
menguatkannya. Ini bagi orang yang masuk suatu negen dan berkeingman 
kuat untuk menetap di negeri tersebut. Adapun orang-orang yang ragu 
untuk bermukim atau tidak, maka dalam hal ini juga terjadi perbedaan 
pendapat: Al-Hadawiyah berkata, “Ia mengqasar shalatnya sampai sebulan 
berdasarkan ucapan Ali Alaihissal/am, “Sesungguhnya orang yang berkata 
dalam hatinya, “Hari tni aku keluar, besok aku keluar. Maka orang itu 
mengqasar shalatnya sampai satu bulan.” 

Abu Hanifah dan shahabat-shahabatnya berpendapat yang juga 
merupakan pendapat Asy-Syafii sebagaimana juga diucapkan oleh Imam 
Yahya, “Sesungguhnya ia mengqasar selamanya karena hukum asal adalah 
dalam perjalanan berdasarkan perbuatan Ibnu Umar, sesungguhnya ia 
bermukim di Azerbaijan selama enam bulan dan ia tetap mengqasar 
shalatnya.” Diriwayatkan dari Anas bin Mahk, sesungguhnya ta bermukim 
di Naisabur selama setahun atau dua tahun dan ta mengqasar shalatnya. 
Dan dari sekelompok shahabat mereka menetap di Ramahurmuz selama 
sembilan bulan dan mereka mengqasar shalatnya. Di antara mereka ada 
yang menetapkan waktu mukim dengan hma belas hari, tujuh belas hari 
dan ada juga yang delapan belas hari berdasarkan riwayat tentang masa 
menetapnya Rasulullah Shallallahu Alaiht n>a Sallam di kota Makkah dan 
Tabuk. Sesungguhnya beliau setelah melewati masa tersebut tidak pernah 
diriwayatkan beliau pernah menyempurnakan shalatnya. Tidak samar, 
sesunggunya tidak ada dalil yang menunjukkan masa untuk mengqasar 
shalat itu menafikan qasar jika waktunya telah lebih dimana tidak ada 
dalil yang menunjukkan penetapan penentuan masa, maka yang lebih 
mendekati sesungguhnya tidak henti-hentinya seseorang mengqasar seperti 
yang dilakukan shahabat, sesungguhnya mereka tidak menamakan 
menetap jika terjadi keraguan pada setiap harinya antara menetap atau 
bepergian walaupun panjang masanya. Hal int dikuatkan oleh riwayat 
yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di dalam Sis-Sunan dari Ibnu Abbas, 
“Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi iva Sallam menetap di Tabuk selama 
empat puluh han dan beliau mengqasar shalat.” Kemudian Al-Baihaqi 
berkata, “Telah menyendirt dalam hadits ini Al-Hasan bin Amarah, 
sedangkan ia orang yang tidak dapat dijadikan hujjah bila menyendiri.” 





680 


jSUBULUS-SALAM ]ilidPertama 


aIIp <011 iiil J y*j : JlS aIp <uiI , [yP i . I * T 

JJi p >3» oij. J >J! 14 j/j-O b! 


Jji J oij Jl 

jJ >ji j^rj J ji - Ui 

^ -r © 


0 !> 3 0 ^ ^ ° 

^ul»L jt-5^UJJ 4 jI ^ 

;b ^- L ~‘ c .-'■^*' 4 r~ — L < ■ 

>' o ^ * 51 

i ^ O - - O ^ ^ " 0 . . | ^ -« 0 s 

-» U^r ^^SjUU X - 


j r s' 


Lo-^J I^STcJ 

■>* 'J .- - ^ 

. uOlo . > 


Jl u 

imp 


jliT bl 

t 


.' J° | 

. i^XJ J 

w- 1 ^ 


403. Ddrz' A.nas Kadhiyallahu Atihu, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam jika hendak berangkat sebelum miringnya matahari beliau 
mengakhirkan Zhuhurnya sampai ke waktu Ashar, kemudian beliau 
turun dan menjama’ kedua shalat tersebut. Jika matahari telah miring 
sebelum beliau berangkat, beliau shalat Zhuhur kemudian menaiki 
tunggangannya. ” (Muttafaq Alaih) 1,44 Menurut Riwayat Al-Hakim 
di dalam Al-Arbain dengan sanadyang shahih, ‘‘Beliau shalat Zhuhur 
dan Ashar kemudian menaiki tunggangannya. ” Sedangkan menurut 
riwayat Abi Nu’aim di dalam Mustakhraj Muslim, ‘Jika beliau dalam 
perjalanan dan matahari miring, beliau shalat Zhuhur dan Ashar 
bersamaan kemudian berangkat. ” 

Penjelasan Kalimat 

“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika hendak berangkat sebelum 
minngnya matahari (yaitu sebelum lengsernya matahari) beliau mengakhirkan 
Zhuhurnya sampai ke waktu Ashar kemudian beliau turun dan menjama kedua 
shalat tersebut, jika matahari telah miring sebelum beliau berangkat, beliau shalat 
Zhuhur (yakni shalat Zhuhur saja tanpa menggabungkannya dengan 
Ashar).” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dahl bolehnya menjamak ta’khir bagi orang yang 
musafir dan dalil sesungguhnya tidak boleh menjamak taqdim antara 


1144 Al-Bukhari (1111) dan Muslim (704) 


JTAB jShALAT ® 681 


keduanya karena sabda beliau, “Shalat Zhuhur” jika boleh jamak taqdim, 
tentu beliau menggabungkan kepadanya shalat Ashar. Inilah perbuatan 
dari beliau yang mengkhususkan hadits-hadits tentang waktu shalat 
sebagaimana yang telah lalu. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat: 

Al-Hadawiyah berpendapat, yang ini juga merupakan ucapan Ibnu 
Abbas, Ibnu Umar dan sekelompok dart shahabat, diriwayatkan juga dari 
Mahk, Ahmad dan Asy-Syafii, “Bolehnya menjamak bagi seseorang yang 
musafir baik secara taqdim maupun secara ta’khir berdasarkan hadits 
menjelaskan tentang ta’khir dan berdasarkan riwayat yang akan dijelaskan 
kemudian dalam masalah taqdim. 

Dari Al-Auzai, “Sesungguhnya boleh bagi orang yang musafir untuk 
jamak ta’khir saja berdasarkan hadits ini.” Ini juga diriwayatkan dari Mahk, 
Ahmad bin Hambal dan dipilih oleh Muhammad Ibnu Hazm. 

An-Nakhai, Al-Hasan, Abu Hanifah berpendapat bolehnya menjamak 
taqdim tapi ddak takhir bagi seorang musafir. Mereka mentakwih hadits 
yang menjelaskan jamaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam bahwa 
yang dimaksud adalah jamak shuri (jamak dalam bentuknya saja) yaitu 
beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai akhir waktunya dan 
mengawalkan Ashar pada waktunya. Demiktan juga shalat Isya.” Pendapat 
ini ditolak, “Sesungguhnya jika mereka berjalan berdasarkan pendapat 
ini, maka tidak sempurna bagi mereka dalam jamak taqdim sebagaimana 
dibenkan faedah oleh ucapan, “Menurut Riwayat Al-Hakim di dalam Al- 
Arbain dengan sanad yang shahih, “Beliau shalat Zhuhur dan Ashar.” 
Yaitu jika telah miring sebelum berangkat beliau shalat dua fardhu ini 
bersamaan kemudian berangkat.” Riwayat ini memberikan faedah tetapnya 
jama taqdim dari perbuatan Rasulullah. Maka tidaklah mungkin tergambar 
bahwa yang dimaksud adalah jamak shuri. 

Sama dengan riwayat ini yaitu yang diriwayatkan oleh Abi Nu’aim 
dalam MustakhrajMuslim yaitu takhrij beliau terhadap Shahih Aluslim, “Jika 
behau dalam perjalanan dan matahari miring beliau shalat Zhuhur dan 
Ashar bersamaan kemudian berangkat.” Riwayat Al-Hakim dan Abi 
Nu’aim ini juga telah membenkan faedah adanya jamak taqdim dan kedua 
riwayat ini adalah shahih sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang, 
kecuah Ibnul Qayyim berkata, “Sesungguhnya telah terjadi perbedaan 
pendapat dalam riwayat Al-Hakim, di antara mereka ada yang 
menshahihkan dan di antara mereka ada yang menghasankan ada juga 
yang mencela hadits ini dan menjadikannya hadits maudhu’ dari Al-Hakim. 
Sesungguhnya ia menghukumi hadits ini sebagai maudhu.” Kemudian 
dijelaskan ucapan Al-Hakim tentang kemaudhuan hadits ini yang 
kemudian ditolak oleh Ibnul Qayyim dan ia memilih bahwa hadits ini 


682 ® jSlIBULUS-SALAM JihdPertama 


tidak maudhu’. Dan diamnya pengarang tentang hadits ini dan ia 
menetapkan bahwa sesungguhnya sanad hadits ini shahih menunjukkan 
penolakan kemaudhuan hadits Al-Hakim. Keshahihan hadits ini 
dikuatkan oleh riwayat berikut: 


aJs- Jj~- j !l?r J>- : Jli aS)l . i ' t 

jl ^ ^ 

eiLSJj JjJ sp-H-j 

•V* , £> t ) s s ^ 0 / ** S ° ^ 

4 Ijj . 4LJ0OIJ 


404. Dan dari Muad^ Radhiyallahu A.nhu ia berkata, “Kami keluar bersama 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada perang Tabuk. Be/iau 
shalat Zhuhur dan Ashar secara bersamaan, juga Maghrib dan Isja 
bersamaan. ” (HR. Muslim) 1145 


Tafsir Hadits 

At-Tirmidzi telah meriwayatkan dengan lafazh, “Jika beliau berangkat 
sebelum miringnya matahan (belum masuk waktu Zhuhur-peny.), behau 
mengakhirkan Zhuhur sampai pada waktu Ashar, kemudian 
melaksanakannya dengan jamak ta’khir. Dan jika berangkat setelah 
miringnya matahari (sudah masuk waktu Zbuhur-peny.) beliau 
mempercepat shalat Ashar ke shalat Zhuhur dan melaksanakan shalat 
Zhuhur dan Ashar dengan jamak taqdim.” ,14f ’ 

Hadits ini seperti rinctan global hadits riwayat Muslim, kecuali At- 
Tirmidzi bcrkata setelah mengeluarkan hadits ini, “Hadits ini hadits hasan 
gharib, Qutaibah telah menyendiri dengan penwayatannya dan kami tidak 
mengetahui seseorang pun yang meriwayatkannya dari Al-Laits selain 
Qutaibah.” Kemudian ia berkata, “Yang terkenal di kalangan Ahlul Ilmi, 
hadits Muadz dari hadits Ibnu Az-Zubair dari Abi Ath-Thufail dari Muadz, 
“Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam perang menjamak 
antara Zhuhur dan Ashar dan antara Maghrib dan Isya.” 

Jika Anda telah mengetahui mi, maka jamak taqdim dalam ketetapan 
riwayatnya ada pembicaraan, kecuali riwayat dalam Al-Mustakhraj s \la 
Shahih Muslim haditsnya tidak ada pembicaraan. Ibnu Hazm berpendapat 


(CipJ) Muslim (706) 

Shahih A.t-Tirmidj (553) 


<=zAjttab^halat $ 683 


bolehnya jamak ta’khir karena kokoh nwayatnya dan tidak untuk jamak 
taqdim. Ini juga merupakan pendapat An-Nakha’i dan riwayat dari Mahk 
dan Ahmad. 

Kemudian sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat dalam 
keutamaan bagi orang yang musafir apakah menjamak atau mengerjakan 
sesuai waktu? Asy-Syafiiyah berpendapat, “Meninggalkan jamak lebih 
utama, sedangkan Mahk mengatakan hal ltu makruh.” Dikatakan jamak 
dikhususkan bagi orang yang berhalangan. 

Ketahuilah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim di dalam 
Al-Hadyu An-Nabawi, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam tidak mengumpulkan shalat rawatib di dalam perjalanannya 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan tidak pula 
menjama ketika beliau turun dari perjalanan. Tetapi beliau menjamak 
ketika perjalanan sangat melelahkan atau jika behau berpergian setelah 
shalat seperti dalam hadits Tabuk. Adapun beliau menjamak ketika tidak 
dalam perjalanan, tidak ada riwayat yang dinukil tentang itu kecuah ketika 
beliau di Arafah dan di Muzdalifah. Karena menyambung wukuf 
sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafu dan guru kami (Ibnu 
laimiyah), dan Abu Hanifah menjadikannya bagian dari kesempurnaan 
ibadah haji dan itulah yang menjadi sebabnya. Mahk, Ahmad, dan Asy- 
Syafii, mereka berkata, “Sesungguhnya sebab menjamak di Arafah dan 
Muzdahfah adalah karena perjalanan. 

Semua ini adalah pembahasan tentang menjamak di perjalanan. 
Adapun menjamak dalam waktu hadir (tidak dalam keadaan perjalanan) 
telah berkata pensyarah- setelah menyebutkan dalil-dalil yang 
membolehkan hal tersebut- “Sesungguhnya mayoritas para imam madzhab 
berpendapat tidak bolehnya menjamak pada waktu hadir berdasarkan 
riwayat dan hadits-hadits yang telah menjelaskan tentang waktu-waktu 
shalat dan juga berdasarkan riwayat mutawatir yang menerangkan 
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjaga waktu-waktu 
tersebut, sampai-sampai Ibnu Mas’ud berkata, “Aku tidak pernah mehhat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat satu shalat pun tidak pada 
waktunya kecuali dua shalat yaitu menjamak antara Maghrib dan Isya 
dengan sekah jamak dan shalat Subuh pada hari ini sebelum waktunya.” 1147 

Adapun hadits Ibnu Abbas bagi Muslim, “Sesungguhnya beliau 
menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dengan Isya di 
Madinah tanpa ada sebab ketakutan dan turunnya hujan.” Dikatakan 


1147 (C^ w ’) Al-Bukhari (1682) dan Muslim (1289) 


684 0 jSuBULUS-SALAM jilid Pertama 

kepada Ibnu Abbas, “Apa yang diinginkan beliau dengan hal itu?” Ia 
berkata, “Beliau menginginkan untuk tidak memberatkan umatnya.” 1148 
Tidak sah berhujjah dengan hadits ini, karena tidak ditentukan apakah 
jama’ ta’khir atau taqdim sebagaimana zhahirnya riwayat Mushm. Dan 
penentuan dari kedua jamak ini adalah memaksakan hukum maka wajib 
mengembalikan pada sesuatu yang wajib yaitu tetap pada keumuman hadits 
tentang waktu-waktu shalat baik bagi yang berhalangan ataupun tidak, 
dan pengkhususan para musafir karena memang ada dalil yang 
mengkhususkan, dan ini adalah jawaban yang bagus. 

Adapun yang diriwayatkan dari Atsar shahabat dan tabiin, maka tidak 
bisa dijadikan hujjah, karena tidak ada ijtihad dalam masalah ini, sebagian 
mereka menta’wili hadits Ibnu Abbas sebagai jama’shuri. Dan ini dianggap 
baik oleh Al-Qurthubi, dan dikuatkan serta ditetapkan oleh Ibnu Al- 
Majisyun dan Ath-Thahawi. Dikuatkan juga oleh Ibnu Sayyidin-Nas, 
berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikhani dan Amr bin 
Dinar meriwayatkan hadits dan Abu Asy-Sya’tsa ia berkata, “Aku berkata, 
“Wahai Abu Asy-Sya’tsa aku menyangka beliau mengakhirkan shalat 
Zhuhur dan mengawalkan waktu Ashar, mengakhirkan waktu Magrib dan 
mengawalkan waktu Isya’. Ia pun berkata, “Aku pun menyangka 
demikian,” 114, ' , Ibnu Say)tidin-Nas, “Perawi hadits lebih mengetahui dengan 
apa yang dimaksud daripada yang lainnya walaupun Abu Asy-Sya’tsa tidak 
memastikan hal tersebut. 

Aku berkata, “Sesungguhnya itu hanya persangkaan dari rawi dan apa 
yang dikatakan “lebih tahu dengan apa yang diriwayatkan”, sesungguhnya 
itu berjalan bersama penafsirannya terhadap lafadz semisalnya, dan 
pengakuan ini perlu diperhatikan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Berapa banyak pembawa pemahaman kepada 
orang yang lebih paham darinya.” 1150 

Pada umumnya benar, dan telah ditentukan takwil ini. Sesungguhnya 
An-Nasa’i telah menjelaskan dalam asal hadits Ibnu Abbas dengan 
lafazhnya, “Aku shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
di Madinah delapan sekaligus dan tujuh sekahgus, beliau mengakhirkan 
shalat dzuhur dan mengawalkan shalat Ashar, mengakhirkan shalat 
Maghrib dan mengawalkan shalat Isya.” 


1148 (j^) Muslim (705) 

1149 Al-Bukhari (1174) 

1150 (J^>wi) Shahih A.l-]ami’ (6765) 



<=^(jtab jShalat 685 


Mengherankan dari An-Nawawi bagaimana ia bisa mendhaifkan takwil 
ini, dan melupakan dari matan hadtts yang diriwayatkan? Lafazh yang 
muthlaq (tidak dibatasi) dari suatu riwayat dipahamkan dengan riwayat 
yang muqayjad (yang dibatasi) jika kisah dalam riwayat satu seperti pada 
riwayat ini. 

Ucapannya, “Beliau menginginkan untuk tidak memberatkan umatnya”, ini 
melemahkan pemahaman jamak shuri karena adanya keberatan dalam hal 
tersebut. Hal ini tertolak karena yang demikian itu lebih ringan daripada 
shalat pada waktunya. Dan mungkin mengerjakan dua shalat dengan satu 
pelaksanaan, sekah menuju masjid, dengan satu kah wudhu berdasarkan 
kebiasaanya. Ini berbeda dengan dua waktu, kesulitan dalam menjamak 
ini tidak diragukan lebih ringan. 

Adapun menqiyas orang hadir dengan musafir sebagaimana yang 
dikatakan adalah kekehruan. Karena lllah (sebab) hukum adalah 
perjalanan, dan ini tidak terdapat dalam waktu longgar, jika tidak maka 
akan wajib juga mengqashar dan berbuka. 

Aku berkata, “Ini adalah ucapan dengan pemahaman yang baik, kamt 
telah menjelaskan apa yang seharusnya dalam risalah kami Al-Yaivaqit /i 
Al-Mawaqit, sebelum meneliti ucapan pensyarah, semoga Allah merahmati 
dan mengganjarnya dengan ganjaran yang baik.” 

Kemudian ia berkata, “Ketahuilah bahwa jama’ taqdim terdapat 
kekhawatiran yang besar, ia seperti orang yang shalat sebelum waktunya. 
Maka jadilah keadaan orang yang melakukannya sebagaimana yang 
difirmankan Allah Ta’a/a, 



> 




“Sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. ” (QS. 

Al-Kahfi: 104) ayat tni dan permulaanya, dan ini shalat yang didahulukan 
tidak ada dalil yang menunjukkannya secara mantuq (diucapkan secara 
jelas), tidak juga secara majhum (pemahaman akan dalil), tidak juga secara 
umum maupun secara khusus.” 


aill j Jli : Jli L_$1 p awl jyJ j^j ■ t * 

4*jjI ja jil ^ ’.pXj XX 

\ 0 \ y . ' ' 


\ 

o „0 S \ \ 0 £ , 


1 4 L JL 


686 0 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

405. Dari Jbnu Abbas Kadhiyallabu Anhuma ia berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jangan mengqashar shalat 
dalam jarak kurang dari empat burud dari Makkah ke Asjan. ” (HR. 
Ad-Daraquthni dengan sanad yang dhaif, yang benar 
bahwa hadits ini mauquf demikian yang dikeluarkan oleh 
Ibnu Khuzaimah) 1151 


Hadits ini dari riwayat Abdul Wahhab bin Mujahid. Ia adalah seorang 
yang matruk (ditinggalkan haditsnya). Ats-Tsauri mengelompokkannya 
sebagai seorang pendusta. Al-Azdi berkata, “Tidak halal riwayat darinya, 
ia juga seorang munqathi’ karena tidak pernah mendengar dari bapaknya.” 

Hadits ini mauquf pada Ibnu Abbas, sanadnya shahih tetapi yang 
tampak ini adalah ijtihad dari pendapatnya, dan telah dijelaskan tidak 
ada hadits yang menunjukkan pembatasan. 


» \ •* 


1H.J aILp JL5 : Jl5 S-Sj yS* ‘J*j .1*1 

/ / " /■ ✓ 

ijyC \l\j \yj&,\ \j*c f yj\ Jl\ > 

/ / / " / 

Jl» y» jA J t^JLJ w? j^\ ^jl^Jg)l j>-\ 

®"T| * * *' f || 0 


406. Dan dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
A.laihi wa Sallatti bersabda, “Sebaiknya umatku adalah mereka yang 
apabila berbuat kesalahan, mereka beristigjar dan jika melakukan 
perjalanan mereka mengqashar shalat dan berbuka. ” (HR. Ath- 
Thabrani dalam Al-Ausath dengan sanad yang dhaif, hadits 
ini terdapat dalam mursal Said bin Al-Musayyab, kemudian 
di Al-Baihaqi secara ringkas) 1152 

Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa qashar dan 
berbuka lebih utama bagi orang yang musafir daripada melakukan yang 
sebaliknya. Asy-Syafiiyah berkata, “Meninggalkan jamak adalah lebih 
utama. Mereka menganalogikan hal dalam perkataan mereka, 


1151 Ad-Daraquthni (1/378) 

"52 (J&,) Dhatj Al-Jami’ (2901) 







<=^JlTAB$HALAT 0 687 


“Menyempurnakan adalah lebih utama.” Mereka telah menjelaskan secara 
jelas tentang hal ini, dan sepertinya mereka tidak mengatakan dengan 
hadits ini karena dhaifnya. 

Ketahuilah bahwa pengarang kembali mengulang hadits Imran bin 
Hushain dan hadits Jabir yaitu ucapannya. 


f ,f' . * o t' ' ° ° eis* li- »' * » . » ' ' 

^-3 j^A y <~ L 44 -’•£• ali) .. .<3 >- ji 0) j<**£' j^Pj 

\As-\Jai 7 jli Ldli Jj Jlii j*JJj J 4^ 


Cf. 


' A * s s 

°l' \' 4 s l. 


“Dari Imran bin Hushain Radlnyallabu A.nhuma ia berkata, ‘Dulu aku 
pernah terkena penyakit bawasir maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tentang shalat? Maka beliau bersabda, “Shalatlah dengan 
berdiri, jika tidak mampu shalatlah sambil duduk, dan jika tidak mampu 
shalatlah sambil tidur mmng.” (HR. AI-Bukhari) 1153 


“Dulu aku pernah berpenyakit bawasir maka aku bertanya kepada Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang shalat? (ini tidak disebutkan oleh 
pengarang pada hadits sebelumnya dalam riwayat tni) shalatlah berdirijika 
tidak mampu maka sambi/ duduk dan jika tidak mampu sambil tidur miring. ” 
Ini sebagaimana yang ia katakan, yang sebelumnya tidak ia nisbahkan 
pada seseorang pun, dan kami telah menjelaskan bahwa dari riwayat ini 
selain Al-Bukhari dan tidak ada di dalamnya tambahan. 


A * l 


0 1 J» IjaJ y> jju-j <U)I Jj SlJ : Jli aIp Jll jj\s>r jSj 

V|j o) Js- : Jlij 4 ^ J* 

O J. V J ~ x 9 /! t .s x x | 0 0 > 4 ° f s \S 0 } t 8 1/0 . x ^ . x 0 0 ^ 

jjl IO>j ^JL^JI ®'jj . djs -j Jas>-\ iSs Jj*^-'j rj'-® 

X *x / / XX 

4jUj jvJb>- 


“D<jA /s^/r Radhiyallabu Anhu ia berkata, ‘Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam menjenguk orangyang sedang sakit. Beliau melihatnya shalat di atas 
bantal, maka beliau melemparkannya dan bersabda, “Shalatlah di atas tanah, 
jika tidak mampu berisyaratlah dengan isyarat dan jadikan sujudmu lebih 


Al-Bukhari (1117) 



688 m $UBUL US-SA LAM JilidPertama 

rendah dari ruku’mu.” (HR. Al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Abu 

Hatim kemauqufan hadits ini) 1154 

Pengarang menambahkan dari riwayat ini sebelumnya, sesungguhnya 
hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang kuat. 

Kedua hadits ini telah lalu pada akhir bab sifat shalat sebelum bab 
sujud sahwi dengan lafazh keduanya, dan kami telah mensyarahkan 
keduanya pada tempatnya itu. Maka pada kesempatan ini kami tinggalkan 
penjelasannya karena hal tersebut. Kemudian ia menyebutkan hadits 
Aisyah di sini yang juga telah lalu di bab Sifat shalat dengan lafazhnya. 
Di sana behau mengatakan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, namun di 
sini disahihkan oleh Al-Hakim. 

fj :cJli LgJU Jil j aJjIp . 1 • V 

jcJi\ o\jj .Cp 

407. Dari A.isyah Radbiyallahu A.nha ia herkata,”Aku melihat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sambil duduk bersila. ’ ’ (HR. 
An-Nasai dan dishahihkan oleh Al-Hakim) 1155 

Hadits ini dari hadits-hadits tentang shalatnya orang yang sakit, bukan 
hadits bagi rnusabr, dan telah dibawakan oleh beliau pada tempat yang 
lalu. 

Hadits ini menunjukkan cara duduk bagi orang yang memiliki udzur 
untuk berdiri ketika melaksanakan shalat. Dan di sini ada perbedaan 
pendapat sebagaimana yang telah lalu. 




12 . 



B SHAIAT JUM’AT 


Hari Jum’at pada masa jahihyah dinamakan dengan Al-Urubah. At- 
Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dan ia berkata, “Hasan 
shahih.” Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Sebaik-baik hariyang terbit padanya matahari adalah han Jum’at. Pada han 
itu diciptakan Adam, pada hari itu dimasukkan Adam ke dalam surga dan pada 
hari itu pula dikeluarkan darinya, dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali hari 
Junriat. ” 1156 


1154 Al-Baihaqi (306/2) 

1155 Shahih An-Nasa ’i (1660) 

1156 Shahih At-Tirmidtp (488) 



<=JuTABJtHALAT 4 @ 689 


<& \ y _x ✓ /• . 

i ■/ lO ^ ✓ . /* / 0 f /• / / ^ O 0 / 0 /" 

^ u j L^-gjl C_f- ^ *-Lp ^p • i * A 

. O / . s / / / i 0> ✓ 

•* • ”" • •- ’»,-' -f “■ " '•''( -•* ,•' » f I' \ a ' a \' 

j*-6-^J <j— p (*'j—9' o^4-* ■ 5 'j*'’ Jj^! (J-^J 

/ / x- / / / / / 

o!j 3 .yiliJl ^ y°/3 p ° jjl J* 1\ ^ki j! ol^Ujl 

// /■ ' s s y s 

* , 0 J 


408. Dari Abdullah biti Umar dan Abu Hurairah Radhiyallabu Anhum, 
sesungguhnya mereka berdua telah mendengar Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda di atas kayu mimbarnya, “Hendaklah benar- 
benar berhenti suatu kaum dari meninggalkan shalat ]um ’at atau Allah 
akan menutup hati mereka, kemudian benar-benar Dia jadikan mereka 
itu orang-orangyang lupa.” (HR. Muslim) 1157 


Penjelasan Kalimat 

“Mereka berdua telah mendengar RasuluHah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda di atas kayu mimbarnya (yaitu mimbarnya yang terbuat dari kayu, 
tidak yang terbuat dari tanah dan tidak juga di atas tiang -penahan- yang 
biasa beliau bersandar kepadanya. Mimbar ini drbuatkan untuk beliau pada 
tahun ke tujuh —ada riwayat yang mcngatakan pada tahun ke delapan-, 
dikerjakan oleh seorang anak laki-laki dari perempuan Anshar; ia adalah 
tukang kayu dan namanya mcnurut nwayat yang palmg shahih adalah 
Maimun. Mimbar ini terdiri dan tiga tingkat dan tetap dalam bentuk itu 
sampai kemudian ditambah oleh Marwan pada zaman Muawiyah dengan 
enam tingkat dari bawah dan dalam penambahan tingkatnya ini ada kisah 
tersendiri. 

‘Hendaklah benar-benar berhenti suatu kaum dari meninggalkan shalat Jum ’at 
atau Allah akatt menutup hati mereka ( al-khatmu adalah menguatkan sesuatu 
dengan membenkan stempel -cap- di atasnya, sehmgga membekas dan 
membentuk cap agar sampai kepadanya dan tidak dapat dihilangkan 
kesyubhatan hatinya disebabkan berpalingnya mereka dari kebenaran, dan 
kesombongan mereka dari menerimanya serta keengganan mereka 
melaksanakan kebenaran tersebut. Digambarkan dengan sesuatu yang 
dilengketkan ke hati mereka dengan stempel yang tidak mampu 
dihilangkan oleh apapun. Ini merupakan ganjaran atas tidak 


1157 Muslim (865) 


692 ® JĔ)UBULUS-SALAM JilidPertama 


catatan pinggir Dha 'u siti-Nahar bahwa waktu shalat Jum’at adalah ketika 
miring matahari. Hal ini ditunjukkan juga oleh dalil berikut; 


V j J-uu Sl» .‘Jli Aiil j JjCj 'ji J^> jj&j . £ I 

h\jj °JJj ^il^J iiLi J 4^ & V} 

44 4 * aui ajji j^j 


410. Dan dari Sahl biti Sa’ad Radhiyallahu yinhuma ia berkata, “Kami 
tidak pernah tidur siang dan tidak pula makan siang kecuali setelah 
sha/atJum’at. ”(Muttafaq Alaih dan lafa 2 hnya bagi Muslim) " 67 

Dalam riwayatyang lain, “Pada tyaman Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam. ” 


Biografi Perawi 

Sahl bin Sa’ad nama lengkapnya adalah Abul Abbas Sahl bin Sa’d bin 
Malik Al-Khazraji As-Saidi Al-Anshari. Dikatakan namanya adalah Hazan, 
kemudian ia dinamakan Sahl oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. 
ketika Rasulullah wafat ia berusia lirna belas tahun. la menmggal di 
Madinah pada tahun tujuh puluh satu, termasuk orang yang paling akhir 
yang memggal di Madmah dan kelompok sahahat. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan dalil sebagaimana yang ditunjukkan oleh 
hadits yang pertama, yaitu dari dalil yang dipakai oleh Ahmad. 
Sesungguhnya pengarang —semoga Allah merahmatinya- mendatangkan 
hadits ini dengan lafazh riwayat “Pada 7.aman Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam”, supaya orang tidak mengatakan, “Sesungguhnya rawi tidak 
tegas pada riwayat yang pertama bahwa yang demikian itu dari perbuatan 
Rasulullah dan juga tidak merupakan penetapan dari beliau. Maka ia tolak 
hal itu semua itu dengan riwayat yang menetapkan bahwa semua itu terjadi 
pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan menjadi sesuatu 
yang maklum, sesungguhnya tidak ada yang shalat |um’at di Madinah 
pada masa beliau kecuali beliau sendiri, maka ini menjadi khabar tentang 
shalat behau. Tidak ada dalam hadits ini dahl bahwa shalat dilaksanakan 
sebelum mirmgnya matahari, karena mereka di Madinah dan Makkah tidak 


Al-Bukhari (939) dan Muslim (859) 


^Ahtab$HALAT 0 693 


tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah shalat Zhuhur 
sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah, 

... gjpyab' Lrt OyAaJ 

“Ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari. ” (QS. An- 
Nuur: 58). 

Betul bahwa Rasulullah bersegera melaksanakan shalat Jum’at pada 
awal waktu miringnya matahari berbeda dengan shalat Zhuhur terkadang 
behau mengakhirkannya sampai manusia telah berkumpul. 



_S"" j 4 _JLp am! aiil 3 y*j ■o-p j yS^ 7 ^ ) 

' y s ~ ' i* ' 

r>- QJ| ^LJl /»LiJl jj-* Ujli 

' ^ S S S S 

jJL^ aljj LjI *^fl 


411. Jabir Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam selalu khutbah berdiri, kemudian datanglah 
segerombolan onta membawa barang dagangan dari Sjam sehingga orang 
pada bubar menuju kepadanja sampai tak tersisa kecuali dua belas 
orang lelaki.” (HR. Muslim) 1,62 

Penjelasan Kalimat 

“Sesungguhnja Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu khutbah 
berdiri, kemudian datanglah segerombolan onta membawa barang dagangan 
(dalam An-Nihayah lafazh al-’Iiru yaitu onta-onta yang membawa 
muatannya) dart Sjam sehingga orang pada bubar (bermakna bubar) menuju 
kepadanja sampai tak tersisa (yaitu dalam masjid) k.ecuali dua belas orang 
lelaki. ” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dalil disyariatkannya khutbah dan dilakukan dengan berdiri 
dan tidak disyaratkan jumlah tertentu sebagaimana yang dikatakan 
bahwa disyaratkan bagi shalat Jum’at empat puluh orang lelaki. Dan 
juga tidak apa yang dikatakan, sesungguhnya jumlah paling sedikit 
terlaksananya shalat jum’at adalah dua belas orang sebagaimana yang 


1162 Muslim (863) 



694 0 jĔ)UBlILUS-SALAM JihdPertama 


diriwayatkan dari Malik karena hadits ini tidak menunjukkan bahwa ia 
tidak terlaksana kurang dari itu. 

Berkenaan dengan kisah milah turun ayat, 



“Dan apabila mereka melihat perniagaan. ” (QS. Al-Jumuah: 11) 
Qadhi Iyadh berkata, “Sesungguhnya Abu Dawud meriwayatkan dalam 
Marasi/nya, 1163 “Sesungguhnya khutbah beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam 
yang mereka pada bubar adalah setelah shalat Jum’at. Mereka menyangka 
sesungguhnya tidak ada sesuatu bagi mereka untuk terus mendengarkan 
khutbah. Dan sesungguhnya beliau sebelum kisah ini shalat sebelum 
khutbah.” Al-Qadhi berkata, “Ini lebih sesuai dengan keadaan shahabat 
dan orang-orang yang berprasangka di antara mereka yang tidak akan 
meninggalkan shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam , akan 
tetapi karena mereka menyangka bolehnya bubar setelah selesainya shalat. 


<ulI lUl aJJl J_^oj Jli : Jli L-glp <U)1 j jLp Jy • t \ T 

1 ._'a/ss .U jS -j Jj» 4*5 ""J Jjil Jj* 

/< / s * s y 

\ u' 0 ^ ^ * 0 A & y 0 ** C 0 °\ 

_)lj 4 :>rL« 0)Jj .4 Jjjj? L 

JCjj ^ ^Clj ij JiiUlj 

S 4 s S S ' 


412. Dari Ibnu Umar Kadhiyallahu Anhuma ia berkata, “Telah bersabda 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Barangsiapa yang 
mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum ’at dan lainnya, hendaklah ia 
menambahkan yang lainnya maka sempurnalah shalatnya.” 1164 (HR. 
An-Nasa’i, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni lafazh ini 
baginya. Isnad hadits ini shahih tetapi Abu Hatim 
menguatkan kemursalannya) 

Penjelasan Kalimat 

“Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum’at dan lainnya 
(yaitu semua shalat) hendaklah ia menambahkan yang lainnya (yaitu dalam 


1163 Al-Marastl (62) 

1164 (cL—) Shabib Ibnu Majah (1131) 


'jtab jShalat # 695 


shalat Jum’at dan lainnya ia tambahkan rakaat yang tersisa baik satu rakaat 
atau lebih) maka sempurnalah shalatnya. ” 

Hadits ini mereka keluarkan dari hadits Baqiyah dan Yunus bin Yazid 
dari Salim dari Bapaknya Al-hadits. Abu Dawud dan Ad-Daraquthni 
mengatakan, “Baqiyah telah menyendiri dengan periwayatan hadits ini 
dari Yunus. Berkata Abu Hatim di dalam Al-Ilal dari bapaknya, “Ini adalah 
kekeliruan dari matan dan Isnad tetapi yang benar adalah dari Az-Zuhri 
dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu’, “Barangsiapa yang 
mendapatkan satu rakaat dari shalat maka berarti ia telah mendapatkannya. ” 
Adapun ucapan ‘dari shalat jum'ah’ adalah kekeliruan. 

Hadits ini telah dikeluarkan dari tiga jalan dari Abu Hurairah dan tiga 
jalan dari Ibnu Umar, semuanya ada pembicaraan. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Jum’ah sah bagi orang yang 
menjumpainya walaupun ia hanya mendapatkan sebagian kecil saja dari 
khutbah. Pendapat lm didukung oleh Zaid bin Ali, Al-Muayid , As-Syafi’i, 
dan Abu Hanifah. 

Al-Hadawiyah berpendapat mendapati sebagian dari khutbah adalah 
syarat tidak sah tanpanya. Hadits ini menjadi huj]ah yang mematahkan 
pendapat mereka walaupun hadits lm ada perbincangan, akan tetapi 
banyaknya jalan periwayatannya menguatkan sebagian pada sebagian yang 
lam. Disamping ltu juga Al-Hakim telah mengeluarkan hadits lm dari 
tiga jalan salah satunya dan Hadits Abu Hurairah, dan la berkata pada 
riwayat Abu Hurairah mi, “Sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Mus- 
hm.” Kemudian asal suatu hukum tidak ada syarat kecuali ada dalil yang 
menunjukkannya. 


^ A 3 / s & d * A ' 

S I x ® | * «•> . I ■/ «*l. . J z0/ / „/■ «* 0 S 0 S / 

jD Aj! 0* Ats* A)! a y*—' 1 . i ^ V 

/" / “ / / ^ / 

0 ' • K* f 0 z ^ 9 •* j« -/ 2 •* . * * \ 9 

4j) iJLji jt-j jlS 

/ / / 

ulr u uu Liu; iir 


413. Dari Jabir bin Samurah Kadhiyallabu Anhu, “Sesungguhnya Nabi 
Shalla/lahu silaihi wa Sallam biasa berkhutbah dengan berdiri, kemudian 
beliau duduk , kemudian beliau berkhutbah dengan berdiri, barangsiapa 
yang menceritakan kepadamu bahwa sesungguhnya beliau khutbah dengan 
duduk, maka itu suatu kebohongan.” (HR. Muslim) 1165 


1165 


(£vw>) Muslim (862) 


696 # JĔ)UBULUS-SALAM JiMPertama 

Tafsir Hadits 

Hadits ini dalil disyariatkannya berdiri ketika melakukan dua khutbah, 
dan duduk di antara keduanya. 

Para ulama telah berbeda pendapat apakah itu wajib atau sunnah? Abu 
Hanifah berkata, “Sesungguhnya berdiri dan duduk adalah sunnah.” Mahk 
berpendapat bahwa berdiri adalah wajib dan meninggalkannya adalah 
kejelekan tapi sah khutbahnya. 

Asy-Syafii dan lainnya berpendapat bahwa khutbah tidak ada kecuali 
berdiri bagi yang mampu. Mereka berhujjah dengan terus menerusnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan seperti itu sampai- 
sampai Jabir mengatakan, “Siapajang mengkhabarkan... ” Berdasarkan juga 
apa yang diriwayatkan, sesungguhnya Kaab bin Ujrah masuk Masjid dan 
menemukan Abdurrahman bin Umi Al-Hakam khutbah sambil duduk, 
maka ia mengingkarinya dan membaca firman Allah, 1166 “dan mereka 
tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).” (QS. Al-Jumuah: 11). Dalam 
nwayat Ibnu Khuzaimah, “Aku tidak mehhat seperti hari ini sekahpun 
imam yang mengimami manusia khutbah dengan duduk.” 1167 ia 
mengucapkan itu sampai dua kah. 

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari Thawus, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam khutbah sambil berdiri begitu juga Abu Bakar, Umar, 
dan Utsman, dan orang yang pertama kali yang duduk di mimbar adalah 
Muawiyah.” 1168 

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari Asy-Sya’bi, “Sesungguhnya 
Muawiyah khutbah dengan duduk disebabkan banyaknya lemak yang ada 
di perut dan dagingnya.” 1169 Ini jelas menunjukkan udzurnya, karena dalam 
keadaan udzur dalam suatu hukum ada kesepakatan bolehnya duduk 
dalam khutbah. 

Adapun Hadits Abi Said yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, 
“Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk pada suatu hari 
di atas mimbar dan kami duduk di sekitar beliau.” 1170 Maka telah dijawab 
oleh Asy-Syafii bahwa itu tidak saat shalat Jum’at. 

Dahl-dahl ini menunjukkan terlaksananya syariat berdiri dan duduk 
dalam khutbah. 


1166 Muslim (864) 

1167 Aku tidak menemukannya dalam Ibnu Khuzaimah. 

1168 Al-Mushannaf (1/448) 

1169 Al-Mushannaf (1/449) 

1170 Al-Bukhari (921) 



s=^UTAB^S halat $ 697 


Adapun kewajiban dan menjadi syarat dalam sahnya khutbah, maka 
tidak ada petunjuk atas hal tersebut kecuali terkadang digabungkannya 
dalil wajib berasas dcngan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau 
telah bersabda, “Shalatlah kalian sehagaimana kalian melihatku shalat . ,,n71 
Perbuatan beliau dalam shalat jum’at dalam kedua khutbahnya dan 
mendahulukannya sebelum shalat menjelaskan bagaimana tata cara 
pelaksanaan shalat }um’at. Dan apa yang dilanggengkan oleh behau, maka 
itu adalah kewajiban, dan apa yang tidak dilanggengkannya kadang 
ditinggalkan maka itu menunjukkan tidak adanya kewajiban. Jika sah 
bahwa duduknya Rasulullah Shallallahu A-laihi wa Sall&m duduk seperti 
dalam hadits Abu Said itu pada hari Jum’at, maka itu menjadi dalil yang 
kuat untuk pendapat yang pertama, dan jika tidak maka pendapat yang 
kedua. 


Faedah: 

Salam yang diucapkan oleh khatib di atas mimbar kepada manusia 
ada hadits yang dikeluarkan oleh Al-Atsram dengan sanadnya dari Asy- 
Sya’bi, “Rasulullah Shallallahu Alathi wa Sallam jika naik ke mimbar pada 
han Jum’at behau menghadap manusia dan berkata, “As-Salamu Alaikum”, 
...Hadits int adalah Mursal. Ibnu Adi mengeluarkan, “Sesungguhnya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam jika memanggil dart mimbar beliau 
mengucapkan salam atas orang yang ada di sekitar mimbar kemudtan naik, 
dan jika beliau menghadap kepada manusia dengan wajahnya beliau 
mengucapkan salam kemudian duduk.” Kecuali hadits ini didhaifkan oleh 
Ibnu Adi karena ada Isa bin Abduilah Al-Anshari dan juga didhaifkan 
oleh Ibnu Hibban. 


^ Q Jl y } 0 ''N ' 

<Ul! ij j^ j uLS"" : Jli ajji J—p p>!->- S . i \ £ 

-* . «2 '° . .' * * \'°' 0 & ' 0 . * 7 ^ ^ \ 

4^2—p aJ oLup l *JL- 4 aLLp <iAii 

0^3 -k*j L»! JjijJ (Jj-ij J~L>r Aj\k' JL>- 

jj — a Sl\ j (j;X» (_$A§J! j di! c-jdi»J! 

aJsS- Oj 15" dJ <j\jJ jj 9 !Jj .5j*>Cj9 4pJj JS"j L^jIj 

j <<—5p <pj! jJ»oo ^jj jt-Uoj aJs J)! 


1171 Telah lalu dan berulang-ulang takhrijnya. 



698 ® jSlIBULUS-SALAM JilidPertama 


*>\i 4$s' Owl^j JI 4 ] 4jI jj JiJ 4 JU 2 Jij diii j\ JIp :JJ«j 
jllil 'hCj> J5"j: ^LwIiij . 4 J ‘Ai J-ULj ^j aJ JJ^ 


414. Dari Jabir biti Abdullah Jiadhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu A laihi wa Sallam jika khutbah merahlah kedua matanya, 
meninggi suaranya, dan sangat marahnya sampai seakan-akan beliau 
memperingatkan pasukannya dengan mengatakan, “Waspadailah 
musuh pada pagi kalian dan sore kalian, kemudian bersabda, “A.mma 
Ba’du, sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah tentang 
kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. 
Dan seburuk-buruk perkara adalah perbuatan yang dibuat-buat, dan 
setiap bid’ah adalah kesesatan.” (HR. Muslim) 1172 , dalam riwayat 
yang lain baginya, “Khutbah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
pada hari Jum ’at dengan memuji Allah dan memuja-Nya, kemudian 
setelah itu naiklah suaranya. Dalam riwayat yang lain baginya, 
“Barangsiapa yang dibeti petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang 
dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak 
adayang dapat memberinya petunjuk.” Dan bagi An-Nasai, “Setiap 
yang sesat itu di neraka. ” 1173 


Tafsir Hadits 

“Dan seburuk-buruk perkara adalah perbuatan yang dibuat-buat” (yang 
dimaksud dengan ‘muhdasat’ -perbuatan yang dibuat-buat- adalah segala 
sesuatu yang tidak ditetapkan berdasarkan syariat Allah dan tidak juga 
dari syariat rasul-Nya) 

“Dan setiap bid’ah adalah kesesatan” (yang dimaksud dengan bid’ah 
secara bahasa adalah apa yang dikerjakan tanpa contoh sebelumnya. 
Sedangkan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dikerjakan 
tanpa didahului oleh contoh syariat dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. 
Para ulama membagi bid’ah dalam Hma bagian; 

1) Bid’ah wajib, seperti menjaga ilmu pengetahuan dengan dituhs dan 
menentang kaum ilhad (penentang syariat) dengan menegakkan hujjah. 

2) Bid’ah mandubah (sunnah), seperti membangun madrasah. 

3) Bid’ah mubahah (boleh), seperti memperluas atau memberi keluasan 
dalam pewarnaan makanan dan memperindah pakaian. 


Muslim (867) 

Shahib An-Nasa’i (3277) 





<=^(jTAB JĔ)HALAT ® 699 


4) Bid’ah Muharramah (haram) 

5) Bid’ah Makruhah (makruh) 

Untuk bid’ah yang muharramah dan makruhah, keduanya sudah 
jelas sebagaimana yang disabdakan bahwa setiap bid’ah ltu sesat. 
Lafazh umum yang termaktub dalam hadits dikhususkan. 


Dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan disunnahkan bagi khatib 
untuk mengeraskan suara, memperindah ucapannya dan membawakan 
kumpulan-kumpulan kahmat yang mengandung motivasi dan ancaman, 
sebagaimana juga membawakan kata amma badu. Al-Bukhari telah 
membuat bab tentang mengucapkan amma ba’du tni dan beliau telah 
menurunkan sejumlah hadits tentang hal tersebut. Beliau juga 
mengumpulkan riwayat-riwayat yang menyebutkan amma ba’du dari 
sebagian muhaddits. Beliau keluarkan dari tiga puluh dua shahabat. 
Zhahirnya, sesungguhnya Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam selalu 
mengucapkan kalimat tni disetiap khutbahnya dan yang demikian itu 
setelah ucapan alhamdulillah dan puji-pujian kepada Allah dan ucapan 
syahadat sebagaimana riwayat yang mengisyaratkan hal tersebut dengan 
ucapan beliau. 

Dan dalam riwayat Muslim dari jabir bin v\bdullah disebutkan bahwa, 
“Khutbah Nabi Shallallahu A/aibi wa Sallam pada hari Jum’at dimulai 
dengan memuji Allah dan memuja-Nya kemudian mengeraskan suaranya,” 
tanpa ucapan ‘amma badu fainna khairal hadits’ sampai akhir sebagaimana 
telah dijelaskan terdahulu. Juga tidak disebutkan (bacaan) syahadat karena 
untuk meringkas, disebabkan hal ini telah ditetapkan dalam nwayat yang 
lain. Dan telah ditetapkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Setiap khutbahyang tidak ada (bacaan) syahadatnya seperti sebuah 
tangan yang terpotong.” 1174 Dan di dalam kitab Dalail An-Nubuwah karya 
Baihaqi dalam hadits qudsi dari Abu Hurairah secara marfu menceritakan 
bahwa Allah Ta’a/a berfirman, “Aku menjadikan umat-mu tidak boleh 
berkhutbah sampai mereka bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah hamba- 
Ku dan Rasul-Ku. ” 1175 

Dan dalam riwayat Muslim dari Jabir, 






—(_r 


‘Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak adayang dapat 
menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan , maka tidak ada yang dapat 
membertnya petunjuk. ” Dan lafazh ini disebutkan setelah kata amma badu. 


1174 Shahih Al-Jami’ (4520) 

1175 Ad-Dalail (7/63) 



<=^Citab sShalat ® 681 


keduanya karena sabda beliau, “Shalat Zhuhur” jika boleh jamak taqdim, 
tentu beliau menggabungkan kepadanya shalat Ashar. Imlah perbuatan 
dari beliau yang mengkhususkan hadits-hadits tentang waktu shalat 
sebagaimana yang telah lalu. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat: 

Al-Hadawiyah berpendapat, yang tni juga merupakan ucapan Ibnu 
Abbas, Ibnu Umar dan sekelompok dari shahabat, diriwayatkan juga dari 
Malik, Ahmad dan Asy-Syafii, “Bolehnya menjamak bagi seseorang yang 
musafir baik secara taqdim maupun secara ta’khir berdasarkan hadits 
menjelaskan tentang ta’khir dan berdasarkan riwayat yang akan dijelaskan 
kemudian dalam masalah taqdim. 

Dari Al-Auzai, “Sesungguhnya boleh bagi orang yang musafir untuk 
jamak ta’khir saja berdasarkan hadits ini.” Ini juga diriwayatkan dari Malik, 
Ahmad bin Hambal dan dipilih oleh Muhammad Ibnu Hazm. 

An-Nakhai, Al-Hasan, Abu Hanifah berpendapat bolehnya menjamak 
taqdim tapi ddak takhir bagi seorang musafir. Mereka mentakwih hadits 
yang menjelaskan jamaknya Rasulullah Shallallahu A-laihi wa Sallam bahwa 
yang dimaksud adalah jamak shun (jamak dalam bentuknya saja) yaitu 
beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai akhir waktunya dan 
mengawalkan Ashar pada waktunya. Demikian juga shalat Isya.” Pendapat 
ini ditolak, “Sesungguhnya jika mereka berjalan berdasarkan pendapat 
ini, maka tidak sempurna bagi mereka dalam jamak taqdim sebagaimana 
diberikan faedah oleh ucapan, “Menurut Riwayat Al-Hakim di dalam Al- 
Arbain dengan sanad yang shahih, “Beliau shalat Zhuhur dan Ashar.” 
Yaitu jika telah miring sebelum berangkat beliau shalat dua fardhu ini 
bersamaan kemudian berangkat.” Riwayat im membenkan faedah tetapnya 
jama taqdim dari perbuatan Rasulullah. Maka tidaklah mungkin tergambar 
bahwa yang dimaksud adalah jamak shuri. 

Sama dengan riwayat ini yaitu yang diriwayatkan oleh Abi Nu’aim 
dalam MustakhrajMuslim yaitu takhrij beliau terhadap Shahih Muslim, “Jika 
behau dalam perjalanan dan matahari miring beliau shalat Zhuhur dan 
Ashar bersamaan kemudian berangkat.” Riwayat Al-Hakim dan Abi 
Nu’aim ini juga telah membenkan faedah adanya jamak taqdim dan kedua 
riwayat ini adalah shahih sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang, 
kecuali Ibnul Qayyim berkata, “Sesungguhnya telah terjadi perbedaan 
pendapat dalam riwayat Al-Hakim, di antara mereka ada yang 
menshahihkan dan di antara mereka ada yang menghasankan ada juga 
yang mencela hadits ini dan menjadikannya hadits maudhu’ dari Al-Hakim. 
Sesungguhnya la menghukumi hadits mi sebagai maudhu.” Kemudian 
dijelaskan ucapan Al-Hakim tentang kemaudhuan hadits ini yang 
kemudian ditolak oleh Ibnul Qayyim dan ia memilih bahwa hadits ini 


^^UTAB^HALAT 681 


keduanya katena sabda beliau, “Shalai Zhuhur” jika boleh jamak taqdim, 
tentu beltau menggabungkan kepadanya shalat Ashar. Inilah perbuatan 
dari beliau yang mengkhususkan hadits-hadits tentang waktu shalat 
sebagaimana yang telah lalu. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat: 

Al-Hadawiyah berpendapat, yang ini juga merupakan ucapan Ibnu 
Abbas, Ibnu Umar dan sekelompok dart shahabat, diriwayatkan juga dari 
Malik, Ahmad dan Asy-Syafii, “Bolehnya menjamak bagi seseorang yang 
musabr baik secara taqdim maupun secara ta’khir berdasarkan hadits 
menjelaskan tentang ta’khir dan berdasarkan riwayat yang akan dijelaskan 
kemudian dalam masalah taqdim. 

Dari Al-Auzai, “Sesungguhnya boleh bagi orang yang musafir untuk 
jamak ta’khir saja berdasarkan hadits ini.” Ini juga diriwayatkan dari Malik, 
Ahmad bin Hambal dan dipihh oleh Muhammad Ibnu Hazm. 

An-Nakhai, Al-Hasan, Abu Hanifah berpendapat bolehnya menjamak 
taqdim tapi tidak takhir bagi seorang musafir. Mereka mentakwili hadits 
yang menjelaskan jamaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa 
yang dimaksud adalah jamak shuri (jamak dalam bentuknya saja) yaitu 
beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai akhir waktunya dan 
mengawalkan Ashar pada waktunya. Demikian juga shalat Isya.” Pendapat 
mi ditolak, “Sesungguhnya jika mereka berjalan berdasarkan pendapat 
ini, maka tidak sempurna bagi mereka dalam jamak taqdim sebagaimana 
diberikan faedah oleh ucapan, “Menurut Riwayat Al-Hakim di dalam A.I- 
Arbain dengan sanad yang shahih, “Beliau shalat Zhuhur dan Ashar.” 
Yaitu jika telah miring sebelum berangkat beliau shalat dua fardhu ini 
bersamaan kemudian berangkat.” Riwayat mi memberikan faedah tetapnya 
jama taqdim dari perbuatan Rasulullah. Maka tidaklah mungkm tergambar 
bahwa yang dimaksud adalah jamak shuri. 

Sama dengan riwayat ini yaitu yang diriwayatkan oleh Abi Nu’aim 
dalam MustakhrajMuslim yaitu takhrij behau terhadap Shahih Muslim, “Jika 
beliau dalam perjalanan dan matahari miring behau shalat Zhuhur dan 
Ashar bersamaan kemudian berangkat.” Riwayat Al-Hakim dan Abi 
Nu’aim ini juga telah memberikan faedah adanya jamak taqdtm dan kedua 
riwayat ini adalah shahih sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang, 
kecuali Ibnul Qayyim berkata, “Sesungguhnya telah terjadi perbedaan 
pendapat dalam riwayat Al-Hakim, di antara mereka ada yang 
menshahihkan dan di antara mereka ada yang menghasankan ada juga 
yang mencela hadits mi dan menjadikannya hadits maudhu’ dan Al-Hakrm. 
Sesungguhnya ia menghukumi hadits im sebagai maudhu.” Kemudian 
dijelaskan ucapan Al-Hakim tentang kemaudhuan hadits ini yang 
kemudian ditolak oleh Ibnul Qayyim dan ia memilih bahwa hadits ini 



700 0 jĔ^UBULUS-SALAM JilidPertama 


Dan dalam riwayat An-Nasai dari Jabir, 

“Dan setiap yang sesat itu di neraka. ” yaitu diucapkan setelah ucapan 
‘kullu bid’atin dhalalalah ’ (setiap bid’ah adalah sesat), sebagaimana yang 
disebutkan dalam riwayat An-Nasai dan yang diringkas oleh pengarang. 
Dan yang dimaksud adalah pelaku bid’ah. 

Dan Rasulullah mengajarkan kepada para shahabat dalam khutbahnya 
kaidah-kaidah Islam dan syariatnya. Behau memerintahkan dan melarang 
mereka dalam khutbahnya jika ada perkara perintah atau larangan 
sebagaimana behau memerintahkan orang yang masuk ke mesjid sedangkan 
behau sedang khutbah untuk shalat dua rakaat. Behau juga menyebutkan 
pengajaran-pengajaran syariat dalam khutbahnya menyebutkan surga, neraka 
dan hari akhir. Beliau memerintahkan bertakwa kepada Allah dan 
memperingatkan akan murka-Nya, memberikan motivasi untuk 
mendapatkan ridha-Nya. 

Telah datang perihal pembacaan ayat Al-Qur'an di dalam hadits Mus- 
lim, “Sesungguhnya bagi Kasulullah dua khutbah, duduk di antara keduanya, 
be/iau membaca Al-Qur'an, memperingatkan manusia dan memberi ancaman bagi 
manusia. ” 1176 

Zhahirnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melanggengkan 
apa-apa yang telah disebutkan dalam khutbah dan wajibnya hal tersebut, 
karena perbuatan Nabi merupakan penjelasan bagi apa yang diglobalkan 
di dalam ayat Jum’at dan beliau telah bersabda, “Shalatlah kalian 
sebagaimana kalian melihatku shalat.” 1177 

Imam Syafi’i telah berpendapat seperti ini. Al-Hadawiyah berkata, 
“Tidak wajib dalam khutbah kecuali hamdalah, shalawat atas Nabi di 
dalam dua khutbah seluruhnya.” Abu Hanifah berkata, “Cukup dengan 
ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, walailahaillallah wallahuakbar.” 
Imam Mahk berkata, “Tidak cukup kecuali dengan sesuatu yang disebut 
khutbah.” 


j : Jli i^s^j j^- C'/■ j /'j . o 

„ * P * 4 ' , ' o * * * * * ' K 

Cf j^j JCJ' L) : JjjL jCCj Jip ajbl 

* i» > > , ° . 

*-* oljj . 


1176 Muslim (862) 

1177 Telah lalu Takhrijnya 


<=^UTAB jSlIALAT $ 701 


415. Dari Ammar bin YasirRadhiyallahuAnhuiaberkata, “Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya 
panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan 
anugerah daripemahaman —agamanya-yang baik. ” (HR. Muslim) 1178 

Tafsir Hadits 

Seismngguhnya pendeknya khutbah merupakan tanda kefakihan 
seseorang, karena orang yang fakih adalah orang yang mampu 
mengetahui hakikat-hakikat makna dan kumpulan-kumpulan lafazh, 
sehingga memungkinkan baginya untuk mengungkapkan dengan bahasa 
yang lugas dan bermanfaat. Karena kesempurnaan hadits ini adalah, 
Panjangkanlah oleh kalian shalat dan ringkaskanlah khutbah, karena 
sesungguhnya dari penjelasan itu ada sihir. ” Beliau menyamakan ucapan 
yang keluar dari lubuk hati yang menarik perhatian akal dengan sihir, 
karena mengandung hal-hal yang menarik perhattan dan sesuainya hal 
yang ditunjukkan serta manfaat yang banyak yang ditimbulkan darinya. 
Dan jatuhnya hal tersebut dalam bentuk majas, baik dalam bentuk 
motivasi atau peringatan dan selamnya. Hal ini tidak akan mampu 
dilakukan kecuali oleh orang yang paham betul akan makna-makna dan 
keselarasan dalil. Sesungguhnya seseorang mampu mendatangkan 
kumpulan-kumpulan kalimat, dan ini merupakan sesuatu yang 
dikhususkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau 
mampu mendatangkan jawamiul kalim. 

'tang dimaksud dengan panjangnya shalat adalah panjang yang tidak 
sampai memasukkan pelakunya dalam larangan. Dan Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surah Al-Jumuah dan Al-Munafiqun. 
Ini panjang jika dihubungkan dengan khutbahnya dan tidak juga 
memanjangkan khutbah itu dilarang. 


-pi •» 

lS c 


-I D : cJU L4 Ip J 3 I ' j>'j 4 ,m 

(J—4— °Js- Ail Jp aJj| Jj jlU VI "aUU' jTUD 


416. Dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu’man Radhiyallahu 
Anha la berkata, “Aku tidak pernah mengambil ‘Qaf wal 
Qur’anilmajid’ kecuali dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 


1178 <C^*) Muslim (869) 


702 JZl>UBULUS-SALAM jiltdPertama 


Sallam -yang beliau baca- di setiap Jumat di atas mimbar jika beliau 
khutbah kepada manusia.” (HR. Muslim) 1179 

Biografi Perawi 

Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu’man adalah seorang Anshar. 
Meriwayatkan darinya Khabib bin Abdurrahman bin Yusaf. Ahmad bin 
Zuhail, “Aku mendengar bapakku berkata, ‘Ummu Hisyam binti Haritsah 
telah berbaiat Ridwan.” Ibnu Abdilbar menyebutkannya dalam Al-Istiab 
dan tidak disebutkan namanya. Pengarang menyebutkannya dalam At- 
Taqrib, juga tidak disebutkan namanya tetapi beliau hanya mengucapkan 
bahwa ia adalah seorang shahabiyah yang terkenal. 

Tafsir Hadits 

Di dalam hadits ini ada syariat membaca surah Qaf dalam khutbah di 
setiap Jumat. Para ulama mengatakan sebab Rasulullah memihh surah ini 
karena surah ini mencakup peringatan tentang han berbangktt, kematian, 
nasehat-nasehat yang keras dan ancaman-ancaman yang sangat besar. 

Dalam hadits ini juga ada dahl yang membaca sesuatu dalam Al-Qur’an 
di dalam khutbah, sebagaimana yang telah lalu dan telah terjadi ijma untuk 
membaca surah yang disebutkan, tidak juga di dalam khutbah. Dan 
lazimnya Rasulullah membaca surah ini adalah merupakan pilihan baginya, 
karena di dalamnya terkandung nasehat yang baik dan permgatan. Dalam 
hadits ini juga ada dalil yang menunjukkan diulang-ulangnya nasehat di 
dalam khutbah. 


Aili <J y**j ijii 1 - »g « g - Aii! 'J . 1 ) V 

j —1j>J! jLdT jj» ijjjj 

ju^{ ®'jj. w Sjl; ^jJi j j^j 

^ z 

4j jS 


417. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Harangsiapa yang berbicara 
pada hari Jum ’at dan imam sedang berkhutbah, maka dia seperti khimar 
(keledai)yang membawa kitab kuning, dan orangyang mengatakan diam 


(Jvw0 Muslim (872) 


<^(jtab jShalat •«$ 703 


kepadanya maka tidak ada bagmya ]um’at.” (HR. Ahmad dengan 
sanad la ba'sa bih -tidak mengapa-)." 80 


Hadits ini memiliki syahid yang kuat di Jami’ Hamad secara mursal, 
yaitu hadits Ibnu abbas yang menafsirkan: 

°' • 4 t. • ,e ' ' '.'Cst O \ ° ' ' ■ ° , ' W * # ' * ' , . 1 

_ Ji aJJ' 0 ji j-* j 3 . i . t ' A 

_XJLs > j j*jj c—*giI cJi 

b>i 


418. Dan itii (hadits Ibnu Abbas) menajsin haditsy\bu Hurairah Kadhiyallahu 
Anhu dalam Ash-Shahihaini secara marju, ‘Jika engkau mengatakan 
kepada temanmu “diam”pada hari Jumat sedangkan imam berkhutbah, 
maka engkau telah berbuat kesia-siaan .’ A181 


Tafsir Hadits 

Dalam ucapannya ‘yaumaljum ’ah ’ merupakan petunjuk bahwa khutbah 
selam hari Jumat tidak sama larangan dalam hal berbicara. Adapun ucapan 
imam sedang khutbah merupakan dalil dikhususkannya larangan itu ketika 
sedang khutbah. Int merupakan bantahan bagi orang yang mengatakan, 
“Sesungguhnya dilarang berbicara dari masuk masjid sampai keluarnya 
imam.” 

Adapun berbicara ketika duduk di antara dua khutbah berarti lmam 
tidak berkhutbah maka tidak dilarang berbicara ketika itu. Dikatakan 
pula bahwa waktu itu adalah waktu pendek yang menyerupai diam untuk 
mengambil nafas. Maka ini sama hukumnya dengan khutbah. 
Sesungguhnya diserupakan dengan keledai yang membawa kitab kuning 
disebabkan tidak adanya nilai manfaat sedikitpun darinya, sedang kitab 
ltu telah membebani dan merepotkan dirinya untuk hadir pada hari Jumat. 
Sedangkan hewan yang diserupakan juga demikian, ia akan kehilangan 
manfaat sebesar-besarnya, padahal ia telah memikul beban itu 
dtpundaknya. 

Di dalam ucapan ‘laisat lahu jum’ah’ n82 , menunjukkan tidak ada 
shalat baginya, karena kata Jumat berarti shalat, kecuah shalatnya 
mencukupi secara ijma. Maka pentakwilan ini menghilangkan 


nso Dhaif Al-Jami’ (5238) 

1181 Al-Bukhari (934), Muslim (851) 

1182 Telah lalu takhrijnya 


704 ® JĔUBULUS-SALAM JilidPertama 

keutamaan bagi orang yang memaksakan din untuk mengatakan diam. 
Hadits ini sama dengan hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Abu 
Dawud dan Ibnu Huzaimah dengan lafazh, “Barang siapayang berbuat 
sia-sia dan melangkahi pundak-pundak manusia, maka baginya shalat 
Zhuhur. ” 1183 Berkata Ibnu Wahab, salah seorang rawinya, “Makna hadits 
ini mencukupkan baginya shalat, namun diharamkan baginya 
keutamaan Jumat.” 

Telah berhujjah dengan hadits tnt orang yang mengatakan haramnya 
berbicara ketika khutbah. Mereka itu adalah Al-Hadawiyah, Abu Hanifah, 
Malik dan salah satu riwayat dari Asy-Syafii. Karena penyerupaannya 
dengan hewan yang menjadi perumpamaan yang diingkari dan 
memperhatikan bentuk persamaannya. Ini menunjukkan jeleknya hal 
tersebut. Demikian juga dihubungkannya dengan hilangnya keutamaan 
yang dihasilkan dari Jumat. Yang mana semua itu menunjukkan bahwa 
orang yang berbicara mendapatkan dosa yang menghilangkan keutamaan, 
maka hal mi menjadikan penghapus Jum’atnya. 

Al-Qasim, anak-anak Al-Hadi dan salah satu dan dua pendapat Ahmad 
dan Asy-Syafii berpendapat pada pemisahan antara orang yang mendengar 
khutbah dengan orang yang tidak mendengarkannya. Dinuktl dart Ibnu 
Abdilbar adanya kesepakatan (tjma) wajibnya diam bagi orang yang 
mendengar khutbah kecuah ada sebagian kecil perschsihan di kalangan 
Tabiin. 

Ucapan beliau, “Jika engkau mengucapkan kepada temanmu, “Diaml Maka 
engkau telah berbuat sesuatuyang sia-sia. ” Ini merupakan penegasan larangan 
berbicara, karena jika hal tersebut, dianggap sebagai perbuatan sia-sia, 
padahal untuk menyeru kepada kebaikan, maka ucapan yang lain lebih 
dilarang lagi. Berdasarkan hal ini, maka wajib untuk memerintahkan orang 
yang berbtcara dengan isyarat saja jika memungkinkan. 

Yang dimaksud dengan ‘Al-InshaP adalah berbicara kepada manusia. 
Dalam hal ini dibolehkan berdzikir dan membaca Al-Qur’an. Yang jelas 
bahwa larangan ini mencakup semuanya dan barangsiapa yang membeda- 
bedakannya, maka ia harus menunjukkan dalil seperti menjawab salam, 
shalawat atas Nabi kedka disebutkan bagi orang yang mewajibkannya. Hal 
int berarti telah terjadi perbedaan antara keumuman larangan dalam hadits 
ini dengan keumuman kewajiban pada dua hal tersebut. Mengkhususkan 
di antara keduanya, yakni antara keumuman larangan dan keumuman 
kewajiban karena menganggap yang lain lebih baik adalah sebuah klaim 
hukum tanpa adanya murajjih (penguat). 


Shahih A.bi Dawud (347) 


^^CtTAB J^HALAT ® 705 


Mereka berbeda pendapat dalam makna ‘laghauta’, yang paling mendekati 
adalah apa yang dikatakan oleh Ibnul Munir bahwa apa yang disebut laghu 
adalah segala sesuatu yang ttdak dianggap baik. Dikatakan juga batal 
keutamaan Jumat kamu, sehingga menjadi shalat Zhuhur. 


}y- J^j S*-'* : J 15 .iW 

J-^ 2 —* —# • J'—# V : Jt# : JUi jJLJj Jj 

/ . o 

O , X 1» O// 

-ijth*-* j 


419. JWDr Radhiyallahu Anhu ia herkata, “Seseorang lelaki masuk - 
masjid- pada hari Jumat dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang 
berkhutbah kemudian beliau bersabda padanya, “Apakah Kamu sudah 
shalat? Ia berkata, “Belum. ” Kemudian beliau bersabda, “Berdirilah 
dan shalatlah dua rakaat.” (Muttafaq Alaih) 1184 


Penjelasan Kalimat 

Laki-laki yang dimaksud adalah Sulaik Al-Ghathfam Demikian 
dinamakan dalam riwayat Muslim. Dikatakan juga selainnya. Dibuang 
hamzah istijham (hamzah yang berfungsi sebagai kata tanya) pada sabda 
beliau shallaita asalnya adalah Ashallaita, sebagaimana diriwayat Mushm 
beliau mengatakan padanya Ashalaita ? Dan telah tetap pada sebagian jalan 
Al-Bukhari. 

Ucapan beliau, “Shalatlah dua rakaat” menurut riwayat Al-Bukhari 
disifati keduanya dengan “rtngan keduanya” dan menurut riwayat Mus- 
lim “Dibolehkan dalam keduanya”. 1185 Al-Bukhari membuat bab 
berdasarkan hadits im dengan ucapannya, “Bab orang yang datang dan 
imam sedang berkhutbah, ta shalat dua rakaat ringan.” 

Tafsir Hadits 

Dalam hadits ini ada dahl yang menunjukkan bahwa tahiyyatul masjid 
boleh dilakukan ketika imam sedang khutbah. Berpendapat seperti ini 
sekelompok dari golongan Ahlul Bait, para fakih dan Muhaddits dan 
hendaklah ini diringankan agar cepat selesai untuk mendengarkan khutbah. 

Sekelompok ulama dari salaf (ulama terdahulu) dan khalaf (ulama 
sekarang) berpendapat, “Tidak disyariatkannya dua rakaat ini ketika 

1184 Al-Bukhan (931), Muslim (875) 

1185 <y*C>) Muslim (875) 



706 0 g$UBULUS-SALAM JihdPertama 


khutbah.” Hadits ini menjadi hujjah yang membantah mereka. Mereka 
mentakwih hadits ini dengan dua belas takwilan dan semuanya tertolak. 
Int telah dipaparkan oleh Al-Hafidz dalam A.l-¥athu dan disertai 
bantahannya sebagaimana yang dinukil oleh Asy-Syarih. Mereka berdalil 
dengan firman Allah, “Dan apabila dibacakan Al-Qi<r’an, maka dengarkanlah 
baik-baik, danperhatikanlah dengan tenangP (QS. Al-A’raaf: 204) tidak ada 
dalil pada ayat ini, karena hal ini adalah khusus. Sedangkan ayat tersebut 
umum dan juga khutbah bukanlah Al-Qur’an. Mereka juga berdalil karena 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang seseorang untuk 
mengucapkan kepada temannya pada saat khatib sedang berkhutbah 
ucapan “ diam ” padahal ini merupakan perintah kebaikan. Bantahannya 
adalah, “Sesungguhnya ini adalah perintah Asy-Syari’ (Allah) dan itu juga 
perintahnya, tidak mungkin dua perintah ini sahng bertentangan, tetapi 
perintahnya adalah yang duduk diam, yang masuk masjid ruku untuk 
tahiyyatul masjid.” Mereka juga berdalilkan dengan perbuatan Ahlul 
Madinah yang sekarang sampai yang terdahulu yang melarang untuk 
melakukan shalat sunnah ketika khutbah dan ini merupakan daltl Al- 
Malikiyah. Bantahannya adalah sebagai berikut, “Sesungguhnya ijma 
mereka tidak menjadi hujjah walaupun mereka telah berijma, dan mi sudah 
dikenal di dalam Ushul Fikih juga tidak sempurna pengakuan tjma dalam 
hal ini.” Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah beliau 
menshahihkannya, “Sesungguhnya Abu Said masuk ke masjid sedangkan 
Marwan berkhutbah dan beliau shalat dua rakaat, penjaga Marwan berniat 
untuk mencegahnya tetapi beliau menolaknya sampai beliau 
menyelesaikan dua rakaatnya dan beliau berkata, “Aku tidak akan 
meninggalkan dua rakaat ini setelah aku mendengar Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam memerintahkan keduanya.” 

Adapun hadits Ibnu Umar dari Ath-Thabrani dalam AI-Kabir secara 
marfu dengan lafazh, ‘Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid dan 
imam sedang berkhutbah, maka tidak ada shalat dan tidak ada pembicaraan 
sampai imam selesai.” 1186 Di dalam hadits lni ada Ayyub bin Nuhaik ia 
adalah rawi yang ditinggalkan dan didhaifkan oleh sekelompok ulama. 
Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat dan ia berkata, “Orang 
ini sering keliru.” 

Dipahamt juga dari hadits bab, seorang khatib boleh memutus 
khutbahnya dengan pembicaraan ringan. Hal mi dijawab bahwa apa yang 
keluar dan Nabi Shallallahu Alihi wa Sallam merupakan jumlah perintah 
yang disyariatkan di dalam khutbah. Perintah behau im merupakan dahl 


( L i h . a ) AI-Majma ’ (2/184) 


^A^jtab jShalat ® 707 


wajibnya hal tersebut, dan ini yang dijadikan pendapat oleh sebagian 
ulama. Adapun orang yang memasuki Masjidil Haram tidak pada saat 
khatib berkhutbah, maka disyariatkan baginya thawaf dan itu merupakan 
penghormatan, atau karena sesungguhnya menurut kebiasaan behau tidak 
duduk kecuali setelah shalat dua rakaat thawaf. Adapun shalatnya sebelum 
shalat Ied, jika shalatnya ltu di lapangan yang tidak dibatasi, maka tidak 
disyariatkan untuk tahiyyat secara mutlak, tetapi apabila di masjid maka 
disyariatkan. Adapun keadaan Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam 
keluar menuju shalat dan tidak melaksanakan shalat sedikitpun karena 
disibukkan masuk ke shalat Ied. Karena Nabi biasa melakukan shalat 
Ied di lapangan dan tidak melakukannya kecuali satu kah di masjid. Tidak 
ada dalil di sini yang menunjukkan tahiyyat. Tidak disyariatkan selain 
shalat Jumat walaupun shalat Ied di masjid. 


' 7- ^ T ^ o '.s \ i Si. f f . -• > 0" \ . " , ' . °, " <■ . v 

jo j aILp aSjI ^ jil j ■ * ' 

pwJ. oljj j Ax!LseJl iyCa Js ' 'Jsj 


420. Dari Ibnu Abbas Kadhiyallahu Anhuma, “Sesungguhnya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membaca dalam shalat Jumat dengan 
surah Al-Jumuah dan Al-Munajiqun.” (HR. Muslim) 1187 


Penjelasan Kalimat 

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membaca dalam 
sbalat Jum’at dengan surah Al-Jumuah (pada rakaat pertama) surah Al- 
Munafiqun (pada rakaat kedua setelah AI-Fatihah, sebagaimana yang telah 
diketahui dari shalat lainnya). 


Tafsir Hadits 

Sesungguhnya behau mengkhususkan kedua surah ini karena dalam surah 
Al-Jumuah terdapat anjuran untuk menghadiri shalat Jumat dan melangkah 
menuju kepadanya. Terdapat pula penjelasan tentang keutamaan diutusnya 
behau Shallallahu Alaihi wa Sa/Iam, menyebutkan empat hukum dengan 
diutusnya behau, dan anjuran untuk mengingat AUah. Sedang dalam surah 
Al-Munafiqun ada penjelasan tentang buruknya sifat orang-orang munafiq, 
menganjurkan mereka untuk bertaubat, dan permmtaan mereka untuk 
diampuni dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, juga karena surah 
Al-Munafiqun membuat mereka bertambah banyak berkumpul dalam 


(£4**’) Muslim (879) 



708 ® gbUBULUS-SALAM JilidPertama 


shalatnya, disebabkan apa yang terdapat pada akhir surah ini dari nasehat 
dan anjuran untuk bersedekah. 


00 ° / 0 Ji 0 A o y 0 s O & S s 

4J 'S- aili jerA ^jj <tJj . 1 \ ) 

oJ t a s s 'at^stsso V, ^ o f ° 

*iifi ji j dJ-ij **^*-^*J^ 


421. Dan baginya dari An-Nu’man bin Basyir Radhiyallahu A.nku bahwa 
beliau membaca dalam dua shalat led dan shalat Jumat dengan ‘Sabbihisma 
Rabbika al-A’la’ dan ‘Hal Ataaka Hadiitsul’ Ghasiyah. 1188 


Penjelasan Kalimat 

“Dan baginya (yaitu bagi Muslim) dariAn-Nu’man bin Basyir Radhiyallahu 
Anhu bahwa beliau membaca (yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ) 
dalam dua shalat led (yaitu Iedul Fitri dan Iedul Adha di shalat keduanya) 
pada hari Jumat (yaitu pada shalatnya) dengan ‘Sabbihisma Rabbika al-Ala’ 
(pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah) dati ‘Hal Ataaka Hadiitsul 
Ghasiyah’ (pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah).” 

Terkadang beliau membaca apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan 
terkadang behau membaca apa yang disebutkan oleh An-Nu’man. Dalam 
surah Al-Ghasitah ada peringatan tentang keadaan hari akhir, janjt dan 
ancaman yang sesuai bacaan keduanya dengan shalat berjamaah ini. Dan 
ada riwayat yang menyebutkan beliau membaca surah Qaaf dan kjtarabat. 


& JU> Jisi :Jli & JUd l\ >j J. -bj .1 

^JUaj jl sSu* :Jli k*^=r«Jl ^ (*-' 

i J Likli oij^. 


422. Dari Zaid bin Arqam Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat led, dan beliau memberikan 
keringanan untuk shalat Jum ’at kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa 
yang menginginkan untuk shalat maka sha/atlah. ” (HR. Khamsah 
kecuali At-Tirmidzi, hadits ini dishahihkan oleh Ibnu 
Khuzaimah) 1189 


Muslim (878) 

Shahih A-bi Dawud (1070) 


STAB J^HALAT $ 709 


Penjelasan Kalimat 

‘Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat led (yaitu bertepatan dengan 
hari Jumat) dan heliau memherikan keringanan untuk Jumat (yaitu dalam 
melaksanakan shalatnya) kemudian heliau bersabda, “Barangsiapa yang 
menginginkan untuk shalat (yaitu shalat Jumat) maka shalatlah (ucapan ini 
sebagai penjelasan bagi ucapan ‘rakhkhasha ’ -keringanan- dan hal ini 
merupakan bentuk pengungkapan keringanan yang dikenal).” 

Abu Dawud juga mengeluarkan riwayat dari Abu Hurairah 
sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Telah terkumpul 
pada han im dua hari raya, barangsiapayang menginginkan untuk mencukupkan 
diri dengan shalat led dan tidak shalat Jumat maka sudah cukup baginya, dan 
kita akan melakukan shalat Jumat. ” 1190 

Dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dan hadits Abu Shalih 
di dalam sanadnya terdapat Baqiyah. Ad-Daraquthni dan lainnya 
menshahihkan kemursalan hadits ini. Pada bab mi ada riwayat dari Ibnu 
Zubair dari hadits Atha’, “Sesungguhnya ia meninggalkan Jum’at dan 
sesungguhnya Ibnu Abbas ditanya tentang hal itu, maka ia menjawab, 
“Ia telah sesuai As-Sunnah.” 1191 

Tafsir Hadits 

Hadits ini dalil bahwa shalat Jumat setelah melaksanakan shalat ied 
menjadi rukhsah, boleh dikerjakan boleh ditinggalkan. Im terkhusus bagi 
orang yang melaksanakan shalat ied, tidak bagi orang yang ttdak 
melaksanakannya, pendapat tni didukung oleh Al-Hadi dan sekelompok 
ulama, kecuali pada hak imam shalat dan tiga orang yang bersamanya. 
Asy-Syafi’i dan sekelompok ulama berpendapat melaksanakan shalat 
Jum’at tidak diringankan. Mereka berpendapat bahwa dalil wajibnya shalat 
Jum at umum untuk setiap harinya, dan apa yang disebutkan dalam 
beberapa hadits dan atsar tidak kuat untuk menjadi takhsis (pengkhusus 
hukum) karena dalam beberapa sanadnya ada pembicaraan. 

Saya berkata, “Hadits Zaid bin Arqam telah dishahihkan oleh Ibnu 
Ivhuzaimah, dan tidak ada yang mencela hadits ini selainnya, maka jelas 
hadits ini bisa menjadi takhsish (pengkhusus). Hadits ini mengkhususkan 
dahl umum dengan hadits ahad. 

Atha’ berpendapat sesungguhnya kewajiban shalat Jumat telah jatuh 
secara keseluruhannya, karena zhahir sabdanya, “Barangsiapa yang 
menginginkan untuk sha/at, ?naka shalatlah” dan karena perbuatan Zubair 


Sbabih A.bi Dauwd (1073) 
(Cap-») Shahih An-Nasa’i (1591) 


710 0 jSiWULUS SALAM jilidPertama 


sesungguhnya ia shalat bersama manusia pada hart raya yang bertepatan 
dengan hari Jumat. Atha’ berkata, “Kemudian kami datang untuk shalat 
Jumat dan ternyata ia tidak hadir bersama kami, maka kami pun shalat 
tanpa beliau.” Atha’ juga berkata, “Ketika Ibnu Abbas mendatangi Thaif 
kami centakan hal itu, maka behau menjawab, “Ia telah sesuai dengan 
As-Sunnah.” 

Juga menurut Zubair, sesungguhnya kefardhuan shalat Zhuhur juga jatuh, 
ddak dilaksanakan kecuali Ashar. Abu Dawud mengeluarkan riwayat dari 
Ibnu Az-Zubair sesungguhnya ia berkata, “Dua hari raya telah terkumpul 
pada satu hari, maka dikumpulkanlah keduanya. Kemudian dishalatkanlah 
dua hari raya ini dengan dua rakaat sekah dan tidak ditambahi dua ini sampai 
shalat Ashar.” 1192 Bagi yang mengatakan bahwa Jum’at adalah asal di harinya 
dan Zhuhur adalah sebagai ganti, maka pendapat ini mensahkan pendapat Az- 
Zubair ini. Karena kewajiban asal yang memungkinkan pelaksanaannya 
digugurkan, maka penggantinya pun gugur. 

Dzahir hadits juga menjelaskan hal ini, dimana keringanan bagi mereka 
pada hanjum’at dan tidak memermtahkan mereka untuk shalat Zhuhur disertai 
jatuhnya shalat Jum’at untuk shalat Zhuhur sebagaimana yang dikatakan 
pensyarah. Dalam hal mi pensyarah mendukung madzhab Az-Zubair. 

Saya berkata, “Ttdak dtragukan bahwa Atha’ mcngkhabarkan, 
sesungguhnya Ibnu Az-Zubair tidak keluar untuk melaksanakan shalat 
}um’at, tetapi int ddak menjadi nash yang menjelaskan bahwa ia tidak shalat 
Zhuhur di rumahnya. Penetapan bahwa mazhab Ibnu Az-Zubair 
menggugurkan shalat Zhuhur pada hari Jumat yang menjadi hari ted bagi 
orang yang melaksanakan shalat ted dengan riwayat ini tidaklah benar. Karena 
adany r a kemungkinan ia shalat Zhuhur di rumahnya. Bahkan di dalam ucapan 
Atha’ ‘sesungguhnya mereka shalat sendiri-sendiri’ yaknt shalat Zhuhur mi 
memberikan isyarat ddak adanya ucapan yang mengatakan gugurnya shalat 
Zhuhur. Tidak juga yang drmaksud mereka shalat jumat sendin-sendin, karena 
tidak sah shalat Jumat kecuali berjamaah menurut pendapat tjma’. 

Kemudtan ucapan yang menyebutkan bahwa shalat jumat adalah asal dan 
shalat Zhuhur adalah sebagai ganti adalah pendapat yang marjuh (pendapat 
lemah). Karena shalat Zhuhur telah difardhukan pada malam isra’, sedang 
kewajiban shalat JunTat baru datang belakangan. 


4 —lip alil J? ai)i Ju : Jl5 aIp a\j 1 . 1T r 

;XJ iijj .crj XjJi ili rjj 


1192 Shahih A-bi Dawud (1072) 


<=^(jTAB J^HALAT 0 711 


423. Dari Abu Hurairah Kadhiyallahu Hnhu, ia berkata, Tkasulullah 
Shallallahu A.laihi wa Sallam bersabda, “Apabila seorang dari kamu 
sudah selesai shalat ]umat, maka hendaklah dia shalat sunnah empat 
rakaat sesudahnya. ” (44R. Muslim) 1193 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menjadi dalil disyatiatkannya empat rakaat setelah shalat 
Jumat. Perintah ini pada zhahirnya menunjukkan kewajtban kecuali ada 
riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Ash-Shalah, “Barangsiapa jang 
menginginkan shalat setelah ]um’at, maka shalatlah empat rakaat.” (HR. Mus- 
lim) lw berati menunjukkan tidak wajibnya hal ini. 

Empat rakaat lebih utama dari dua karena adanya perintah tersebut, 
dan seringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakannya. 
Dan telah berkata pengarang Al-llady An-Nabawi, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam jika shalat Jumat kemudian ia masuk ke dalam rumahnya, 
maka ia shalat dua rakaat sunnah Jumat dan memerintahkan orang yang 
melakukannya untuk shalat setelah Jumat empat rakaat.” Ibnu Taimiyah 
berkata, “Jika behau shalat di masjid ia shalat empat raka’at dan jika 
shalat di rumah beliau shalat dua rakaat.” 

Saya berkata, “Atas pendapat tni ada beberapa hadits yang menjadi 
dalilnya, telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar, 
“Sesungguhnya beliau jika shalat di masjid, shalat empat raka’at dan jika 
shalat di rumah beliau shalat dua rakaat.” 1195 Dan dalam Ash-Shahihain 
dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
selalu shalat setelah Jum’at dua rakaat di rumah beliau.” 1196 


Jl —i <0)1 j ajjI jl <up aJJS 4jjj jjj eMllJl • 1 T 1 

tf . ' s so £ o f _ ° 

jU J J>^> y l^Uaj" y^i ISj : 4J 

J>- ojCaj y jl jJJjj L "jA jCCj Cip aisl A)l J °Jo'j 

” 1° * >\' ' ' f f " *\S'< 

p-u*- 4 ®'JJ ■£_j' 


1193 Sbahih Muslim (881) 

1194 (&y>) Shahih Muslim (881) 

1195 (£«”*■”) ShahihAbi Dawud (1130) 

1196 Shahih Al-Bukhari (937) dan Muslim (882) 




712 0 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

424. Dari Sa’ib bin Yatjid Kadhijallahu A.nhu bahwa Muawijah 
Radhijallahu Anhu berkata kepadanya, “Apabila kamu sudah shalat 
jumat, maka janganlah engkau menyambungnja dengan suatu shalat 
hittgga etigkau berbicara atau keluar, karena Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menjuruh kami demikian, jaitu kami tidak boleh 
menjambung shalat dengan shalat lain hingga kami berbicara atau keluar 
dahulu. ” (HR. Muslim) 1197 

Biografi Perawi 

As-Saib bin Yazid, menurut riwayat yang terkenal namanya adalah 
Abu Yazid As-Saib bin Yazid Al-Kindi. Ia lahir pada tahun kedua hijriyah. 
Menghadiri haji wada’ yang ketika itu behau berusia tujuh tahun. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menjelaskan disyariatkannya untuk memisah shalat sunnah 
dengan shalat fardhu, dan tidak menyambungnya langsung. Zhahir 
larangan ini untuk pengharaman dan tidak terkhusus untuk shalat Jumat. 
Karena rawi telah mengambil dahl atas pengkhususannya dengan shalat 
Jumat dengan hadits yang umum yang mencakup shalat jumat dan lamnya. 
Dikatakan bahwa hikmah dibalik semua itu adalah supaya tidak 
terserupakan antara yang fardhu dengan yang sunnah, dan telah ada 
riwayat yang telah menegaskan bahwa itu adalah kehancuran. 

Para ulama telah tnenyebutkan dianjurkannya untuk berptndah tempat 
ketika mengerjakan shalat sunnah dan tempat shalat fardhu. Dan yang 
paling utama adalah ptndah ke rumahnya. Karena mengerjakan shalat 
sunnah di rumah lebih utama, jika tidak maka pmdah ke bagian lain dari 
masjid atau lainnya, ini juga memperbanyak tempat sujud. Abu Dawud 
telah mengeluarkan riwayat dari hadits Abu Hurairah secara marfu’, “Apa 
yang membuat kahan lemah untuk sedikit maju atau mundur atau ke kanan 
atau ke ktri dalam shalat kahan.” 1198 Yakni shalat sunnah, Abu Dawud 
tidak mendhaifkan hadits ini, AI-Bukhari mengatakan dalam Shahihn ya, 
hadits ini disebutkan dari Abu Hurairah, ia memarfu’kannya, “Janganlah 
imam shalat sunnah ditempatnya” tidak shahih." 99 


1197 (^>w>) Shahib Muslim (882) 

1198 Shahih Abi Dawud (1006) 

1199 Al-Bukhari (848) 


^^UTAB jShalat H? 713 


a!Ls> «dJl Jja aSjI Jjj Jli :Jli aIp aSsI SJJJa . t Y 

f" ' ?( * I '\i r r r> ?, 4 /r ' r /., /. - . 

'•» -» ?. ^ >^>- r .*( -- / *" *i' * $ t A * o >,.- ° t° ' 

4 - ^j^.J 4Z±> b* 4J jiS' 4jl* J-vSJ ^\ jis>zj 

* ,o t >,' *c ■*,» '° 1 ° 

0 JJ -f - J-sAJj iS I 


425. Dari sibu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi n>a Sallam bersabda, “Barangsiapa yang mandi 
kemudian mendatangi Jumat, lalu ia shalat beberapa rakaat yang ia 
mampu, kemudian ia diam sampai imam selesai dari khutbahnya, kemudian 
shalat bersama imam, niscaya ia diampuni dosanya antara Jum'at dan 
Jum'atyang akan datang dan lebih tiga hari.” (HR. Muslim) 1200 


Penjelasan Hadits 

“Barangsiapayang mandi (untuk shalat Jumat berdasarkan hadits, “Jika 
salah seorang di antara kahan mendatangi shalat Jumat maka mandilah”, 
atau sekedar mandi mutlak saja) kemudian mendatangi Jumat (yaitu tempat 
di mana dilaksanakan shalat jum’at sebagaimana yang ditunjukkan 
sabdanya) lalu ia sha/at (dari shalat-shalat sunnah) beberapa rakaatyang ia 
tnampu kemudian ia diam sampai imam selesai dari khutbahnya kemudian shalat 
bersama imarn niscaya ia diampuni dosanya antara ]umat dan Jumatyang akan 
datang dan lebih (yakni mendapat tambahan) tiga hari. ” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan kepada seorang muslim agar senantiasa 
menjaga mandi Jumat, karena adanya pahala dari mandi ini, kecuali ada 
riwayat dari Muslim, “Barangsiapa yang berwudhu dan memperbaiki 
wudhunya kemudian mendatangi shalat Jumat.” Riwayat ini menunjukkan 
bahwa mandi Jumat ltu tidak wajib, dan sesungguhnya ia shalat sunnah 
sebanyak yang ta mampu lakukan karena shalat int tidak dibatasi dengan 
batasan tertentu, dan sempurna pahalanya walaupun ia hanya melakukan 
tahiyatul masjid. 

Ucapan y\nsltala dari lafazh inshat yang berarti dtam, ini bukan mendengar 
tapi ia adalah berdiam penuh perhatian untuk mendengarkan sesuatu, 
karenanya difirmankan, “Dan apabila dibacakan al-Qur’an, maka dengarkanlah 


(CspTj) Muslim (857) 




714 $ pJSlIBULUS-SALAM JilidPertama 


baik-baik, dan perbatikanlah dengan tenang. ” (QS. AI-A’raf: 204) dan telah 
berlalu pembicaraan tentang inshat apakah ia wajib atau tidak? 

Dalam hadits ini juga ada dalil yang menunjukkan larangan berbicara 
ketika khutbah berlangsung, tidak setelah selesai walaupun sebelum shalat. 
Sesungguhnya tidak ada larangan hal itu sebagaimana yang ditunjukkan 
oleh lafazh hatta (sampai). Ucapan, “mscaya ia diampuni dosanya antara 
Jumat”, yaitu antara shalat dan khutbahnya sampai pada hari yang sama 
dari Jumat kedua sampai tujuh hari tanpa tambahan dan pengurangan. 
Yakni diampunkan kesalahannya yang terjadi di antara dua Jumat itu, 
dan ucapan “wa jadhl tsalatsata ayyam ” (dan lebih tiga hari) yakni 
diampunkan dosanya tiga hari setelah tujuh hari sampai genap sepuluh 
hari. Apakah yang diampuni dosa kecil atau dosa besar? Mayoritas ulama 
mengatakan dosa kecil, karena dosa besar tidak terampuni kecuali dengan 
taubat. 


^ y A \ z 9 / 

* 

— 


jL 


j-^j y ApL^ .* JLai 

c?— jLAIj fl Ll o\Jss-\ LtLi Jr >i jp <olj| jtLJ 

" s /• x 

y o * } / 

Ajljj Jj ‘UIp 


426. darinya Radhyallahu Anhu bahwasanya Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam setelah menyebut hari Jum‘at lalu beliau bersabda, 
“Pada hari itu ada suatu waktu, jika bertepatan seorang hamba yang 
muslim berdin untuk shalat memohon kepada Allah sesuatu, maka pasti 
Allah memberinya dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya bahwa 
waktu sangat sedikit. ” (Muttafaq Alaih) 1201 Dan menurut riwayat 
Mushm, ‘ia adalah waktu yang sangat pendek. M202 


Penjelasan Kalimat 

“Dan darinya (yakni dari Abu Hurairah) menyebut hari Jumat lalu beliau 
bersabda, Pada hari ttu ada suatu waktu, jika bertepatan seorang hamba yang 
muslim berdrri (kalimat yang menunjukkan keadaan atau menjadi sifat bagi 
hamba, sedang huruf wawu sebagai penguat sifat) untuk shalat (sebagai 
keadaan kedua) memohon kepada Allah (sebagai keadaan ketiga) sesuatu 

1201 Shahih Al-Bukhari (935) dan Muslim (852) 

1202 Muslim (852) 


c = ^/{jTAB jSllALAT % 715 


maka pasti Allah memberinja dan beliau mengisyaratkan (yakni Rasulullah) 
beliau mengisjaratkan dengan tangannja bahwa waktu sangat sedikit (keadaan 
yang keempat yaitu bahwa keadaan waktunya sedikit) Ia adalah waktu 
jang sangatpendek (ini yang dimaksud oleh lafazh Yuqalliluha pada riwayat 
yang pertama).” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini ada kesamaran tentang penentuan waktunya dan nanti akan 
datang riwayat yang menjelaskan penentuannya. Adapun makna al-qaim 
yakni bertempat mengerjakan shalat dan menjaga rukun-rukunnya tidak 
sekedar berdiri saja, kalimat tm juga ditetapkan dalam riwayat sekelompok 
para penghafal hadits dan tidak ditemukan dalam riwayat yang lain.Telah 
diceritakan oleh sebagian ulama sesungguhnya mereka memerintahkan untuk 
membuang lafazh shalat dari hachts, seakan-akan mereka merasa musykil 
dengan shalat, yakni ketika waktunya setelah Ashar maka itu waktu yang 
terlarang untuk melaksanakan shalat, demikian jika waktunya dari duduknya 
imam di mimbar sampai keluarnya. 

Kalimat ini telah dita\vil dengan maksud, menunggu shalat, menunggu 
shalat sama dengan melaksanakan shalat, sebagaimana hal itu telah ditetapkan 
dalam hadits. 

Tetapi semestinya kami katakan, sesungguhnya yang memberi isyarat 
dengan tangannya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi n>a Sallam , sebagaimana 
yang disebutkan dalam nwayat Malik, “Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memberi isyarat” dikatakan juga bahwa yang memberi isyarat adalah sebagian 
dari perawi. 

Adapun cara memberi isyarat mi adalah meletakan ujung-ujung jari di 
atas perut jari tengah atau kelmgking menjelaskan tentang sedikitnya. 

Ada riwayat yang memutlakan untuk meminta dan dibatasi sebagaimana 
yang disebutkan dalam nwayat Ibnu Majah, “Siapa yang tidak memmta kepada 
Allah maka ta berdosa.” 12113 Dan menurut riwayat Ahmad, “Barangsiapa yang 
tidak meminta ia berdosa dan memutus silaturrahim.” 1204 


li'. i 0 % o / ^ i ' ' ° f 0 o A o £ o s s 

aill J j : Jli aUi ol oij ^jjl j&j . t Y V 

^ JnH J -JjA! 

° ° e \ ' '“l 0 * *\' ' “VI 41 ll ' °-i 

j! J ji j* 4j) jiAJI ^~>rjj aljj .o^LaJI 


1203 (J~-) Shahih Ibnu Majah (1093) 

1204 Ahmad (5/284) 



716 ® (&UBUI.US-SALAM JilidPertama 

427. DariAbu Burdah dari bapaknya Radhiyallahu Anhuma, ta berkata, “Saya 
pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
‘ Waktu itu adalah antara imam duduk hingga selesai shalat. ” (HR. 
Muslim dan Ad-Daraquthni menguatkan bahwa riwayat ini 
merupakan ucapan dari Abu Burdah). 1205 

Biografi Perawi 

“Abu Burdah adalah Amir bin Abdullah bin Qais. Dan Abdullah adalah 
Abu Musa Al-Asy’ari. Abu Burdah adalah seorang tabiin yang termasyhur 
ia mendengar dari bapaknya, Ali Alaihissalam, Ibnu Umar dan lain-lainnya. 

Penjelasan Kalimat 

“Dari bapaknya (yakni Abu Musa Al-Asy’ari) ia berkata, “Saya pernah 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Waktu itu 
(waktu yang baik pada hari Jumat) antara imam duduk (di atas mimbar) 
hingga selesai shalat. ” 

Para ulama telah berbeda pendapat tentang waktu ini. Pengarang telah 
menyebutkan dalam Fath AI-Bari dari ulama empat puluh tiga pendapat 
dan kami akan memberikan lsyarat beberapa pendapat itu. Dituturkan 
oleh Pensyarah- semoga Allah merahmatinya- di dalam syarahnya. Ini 
juga diriwayatkan dari Abu Musa salah satunya, yang dikuatkan oleh 
Mushm atas yang dinwayatkan oleh Al-Baihaqi ia berkata, “Hadits ini 
riwayat yang paling baik dalam bab tni dan paling shahih, Berkata Al- 
Baihaqi, Ibnul Arabi dan sekelompok ulama Al-Qurthubi berkata, Hadits 
ini menjadi nash ditengah perbedaan pendapat maka janganlah berpahng 
kepada selainnya. An-Nawawi berkata, “Hadits ini shahih dan juga benar.” 

Pengarang mengatakan, “Bukan yang dimaksud bahwa sesungguhnya 
waktu itu mencakup kesemua waktu yang telah ditentukan, tetapi 
mungkin ditengahnya, hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dengan 
sabdanya, “Behau mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu sangat 
sedikit , dan sabdanya, “Sedikit waktunya”, Adapun faidah penyebutan 
waktunya adalah bahwa waktu ini berpindah-pindah yang menurut 
prasangka yang pahng kuat misalnya dimulai dari khutbah dan akhirnya 
adalah berakhirnya shalat. 

Adapun ucapan yang mengatakan, sesungguhnya Ad-Daraquthm telah 
menguatkan bahwa ucapan ini dart Abu Burdah maka telah dijawab bahwa 
tidak mungkin hal tersebut kecuali khabar yang marfu ’ karena tidak ada 
tempat bagi ijtihad untuk penentuan waktu ibadah, akan dijelaskan 
kemudian apa yang menjadi penyebab ucapan Ad-Daraquthni. 


Muslim (853) 





^^JTAB^HALAT 0 717 


428. 


4j>rC« 




JUP 44P dJJl 


j jj dil d!p C-j- b- 4j . 1 Y A 


Dalam hadits A.bdullah bin Salam Kadhiyallahu A.nhu diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah. 1206 


Biografi Perawi 

Abdullah bin Salam adalah Abu Yusuf bin Salam dari bani Qainuqa’ 
seorang Israel dari keturunan Yusuf bin Ya’qub Alaihissalam beliau 
seorang pendeta dan salah seorang yang disaksikan oleh Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam sebagai penghuni surga. Telah meriwayatkan darinya 
anaknya Yusuf, Muhammad, Anas bin Malik dan selain mereka. Meninggal 
di Madinah pada tahun 43 H. Lafazh Salam diucapkan dengan 
meringankan (tanpa tasydid) huruf Daam, berkata Al-Mubarnd, “Tidak 
ada di suku Arab lafazh Salam dibaca tanpa tasydid selain beliau”. 

Menurut Ibnu Majah lafazhnya sebagai berikut, 

“Dari Abdullah bin Salam ta berkata, “Aku berkata dan Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang duduk, “Sesungguhnya kami 
menemukan di dalam Kitab Allah yakni At-Taurat, di hari Jum’at ada 
waktu yang mana tidaklah seorang hamba muslim menepatinya sedang ta 
shalat dan memmta sesuatu kepada Allah Agpa wa Ja/Ia pada saat ltu, 
kecuali Allah akan memenuhi hajatnya.” Berkata Abdullah, “Maka behau 
memberi isyarat - yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan 
sebagian waktu saja. 

Aku berkata, “Engkau benar, wahai Rasulullah.” Aku berkata, “Waktu 
itu kapan?” Behau menjawab, “Waktu terakhir dari siang”. Aku berkata, 
“Apakah waktu itu bukan dalam shalat? Behau menjawab, “Seorang hamba 
mukmin jika shalat, kemudian duduk yang tidak membuatnya duduk 
kecuali untuk melaksanakan shalat, maka la seperti dalam shalat.” 


0 f P 0 > 0 


—* Cjii ^ 4' 4^^j ^4 4' ^j Y 

' _ o '' ' ' 

' 0 '° f ° .A i i o A * ' o M 

O^J CA 4^ 4^ jJlup-I Jjj ^jjp 4i 

'''''' Z ✓✓ ^ ^ ^ 

Is j4«J' 4 44' 


429. Dari Jabir Kadhijallahu Anhu menurut riwayatAbu Dawud dan menurut 
nwayat An-Nasa’i sesungguhnya waktu itu antara shalat Ashar sampai 
tenggelamnya matahari. Dan telah terjadi perbedaan pendapat dalam 


Shahih Ibnu Majah (1149) 




718 $1 f£uBULUS-SALAM JihdPertama 

masalah ini lehih dari empat puluh pendapat. A.ku telah menuliskannya 
dalam Syarh Al-Bukhari (Fath Al-Bari). m)1 

Tafsir Hadits 

Imam Ahmad bin Hambal mengatakan pendapat ini, At-Tirmidzi 
meriwayatkan darinya, berkata Ahmad, “Inilah hadits yang pahng banyak 
dalam masalah ini.” Berkata Ibnu Abdil Bar, “Hadits ini paling kokoh 
dalam masalah ini.” 

Said bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang shahih sampai 
kepada Abu Salamah bin Abdurrahman, “Sesungguhnya sekelompok 
shahabat berkumpul dan mereka membicarakan tentang waktu (yang baik) 
pada hari Jum’at, kemudian mereka berpisah dan tidak berbeda pendapat 
bahwa waktu itu adalah akhir waktu dari hari Jum’at.” Dikuatkan oleh 
Ishaq dan lainnya, dan diceritakan bahwa tni adalah pendapat Asy-Syafii. 

Ini menjadi musykil, terjadi tarjih (menguatkan satu pendapat) hadits 
yang tidak terdapat di Ash-Shahih atas hadits yang terdapat di dalamnya. 
Sedang yang dikenal dalam ilrnu hadits dan lainnya, bahwa apa yang 
terdapat di Ash-Shahihain atau salah satunya, akan didahulukan dari yang 
lainnya. Jawaban dari masalah tni adalah yang demikian im terjadi di mana 
tidak ada hadits yang terdapat dt Ash-Shahihain atau salah satunya 
termasuk hadits yang dikritik para penghafal hadits seperti hadits Abu 
Musa ini yang terdapat di Muslim. Sesungguhnya telah dikritik adanya 
Al-lnqitha’ (terputusnya sanad) dan Al-ldhthirab (goncangan pada matan 
hadits): 

Yang pertama, al-Inqitha’ (terputusnya sanad): Sesungguhnya hadits ini 
dari riwayat Makhramah bin Bakir. Ia secara tegas mengatakan bahwa ia 
tidak mendengar dari bapaknya, maka ini tidak termasuk syarat Muslim. 

Adapun yang kedua, al-ldhthirab : Karena penduduk Kufah 
mengeluarkan riwayat ini dari Abu Burdah tidak secara marfu, ’ sedang 
Abu Burdah seorang penduduk kufah dan penduduk negeri itu lebih 
mengetahui tentang haditsnya daripada Bakir. Jikalau hadits ini marfu’ 
menurut Abu Burdah, mereka tidak akan memauqufkan hadtts ini 
kepadanya, karena Ad-Daraquthm menetapkan bahwa hadits ini mauquf 
adalah benar. 

Ibnul Qayyim mengumpulkan antara hadits Abu Musa dan Abdullah 
bin Salam dengan pemahaman bahwa waktu itu terangkum salah satu 
dari dua waktu, dan penggabungan semacam ini telah didahului oleh 
Ahmad bin Hambal. 


Shahib Abu Dawud (1048) 



<^^utabjShalat ^ 719 


Ungkapan, “dan telah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini lebih 
dari empat puluh pendapat, aku telah menuliskannya dalam Syarh sll-Bukhari 
(Fath Al-Bari)” telah lalu isyarat seperti ini. Al-Khathabi berkata, “Dalam 
masalah ini telah terjadi perbedaan dua pendapat, ada yang mengatakan, 
bahwa waktu ini sudah di hapus.” Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian 
shahabat, dan sebagian lagi mengatakan waktu tni masih tetap berlaku 
tetapi mereka berbeda pendapat tentang penentuan waktunya. Kemudian 
ia menuturkan pendapat-pendapat ini tapi tidak mencapai hitungan yang 
telah dicapai oleh pengarang. Dan di sini beliau hanya meringkas dua 
pendapat ini, seakan-akan dua pendapat inilah yang pahng ia unggulkan 
secara dalilnya. 

Kemudian hadits ini menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat dengan 
dikhususkannya hari ini dengan waktu yang berkah ini. 


t>— J —^ ^ :Jli ail '^j y\j>r Jpj . ty . 

„ , 0 ^ . 1 « , 
^jSzSj\jS\ o\jj ljtpLy23 


430. Dart Jabir Kadhiyallahu A.nhu ia berkata, “Berlaku dalam Sunnah 
bahiua setiap empat puluh orang atau lebih didirikan shalat Jum ’at. ” 

(HR. Ad-Daraquthni dengan sanad yang dhaif) 1208 


Tafsir Hadits 

Hal ini karena dari riwayat Abdul Aziz bin Abdurrahman, Abdul Aziz, 
Ahmad berkata, “Aku mcmbuang hadits-hadits ini karena hadits-hadits 
ini adalah kebohongan atau palsu.” An-Nasa’i berkata, “Bukan orang tsiqah 
(bukan orang yang terpercaya).” Ad-Daraquthm mengomentarinya 
dengan, “Hadits mungkar”, Ibnu Hibban berkata, “Tidak boleh dijadikan 
hujjah.” 

Dalam masalah batasan jumlah orang untuk mendirikan shalat Jumat 
ada beberapa hadits yang tidak ada asalnya. Berkata Abdulhaq, “Tidak 
ada hadits yang kuat dalam bilangan jamaah shalat Jumat.” Para ulama 
berbeda pendapat tentang jumlah jamaah shalat Jumat, di antaranya ada 
yang berpendapat wajib shalat Jumat atas empat puluh orang, dan tidak 
wajib kurang dari itu. Mereka ltu adalah Umar bin Abdul Aziz, Asy-Syafii 
dan imam termasuk diantara empat puluh itu. Im salah satu di antara dua 
pendapat Asy-Syafii. Abu Hanifah, Al-Muayyid Billah dan Abu Thalib 
berpendapat bahwa shalat Jumat dapat terlaksana dengan tiga jamaah 


1208 Ad-Daraquthni (2/3,4) 





720 $ jSuBUI.US-SALAM JiMPertama 

termasuk lmam, dan mi adalah jumlah pahng sedikit dalam pelaksanaan 
shalat Jumat, dan tidak wajib jika tidak sempurna hitungan ini. Mereka 
berdalilkan berdasarkan firman Allah, “ maka bersegeralah kamu. ” (QS. Al- 
Jumuah: 9) Mereka berkata, “Panggilan kepada jamaah setelah panggilan 
shalat Jum'at, dan sedikitnya jamaah ltu adalah tiga orang.” Maka 
menunjukkan kewajtban untuk menunaikan shalat Jumat setelah ada 
P an §g^ an untuk mereka dan kata panggilan menunjukkan adanya orang 
yang dipanggil dan mereka ltu tiga orang bersama imam. Dan tidak ada 
dalil yang menunjukkan persyaratan lebih dari itu. 

Hal ini bertentangan, karena sesungguhnya tidak lazim panggilan untuk 
berjamaah dilaksanakan secara berjamaah juga dan ini telah dijelaskan 
dalam Al-Bahru berarti dengan ini tertolaklah mazhab im dengan dalil 
yang mereka gunakan sebagaimana hrman Allah, “Dan dirikanlah shalat, 
lunaikanlah jakat. ’ (QS. Al-Baqarah: 43) dan “ Dan berjihadlah kamu.” 
(QS. Al-Haj: 78) berdasarkan ayat ini tidak lazim mengeluarkan zakat 
itu secara berjamaah. 

Saya berkata, “Yang benar, sesungguhnya persyaratan bagi ibadah 
manapun tidak dibolehkan kecuali adanya dalil, dan tidak ada dalil 
satupun yang menunjukkan bilangan baik dalam Al-Kitab maupun As- 
Sunnah. Dan telah diketahui bahwa shalat Jumat tidak mungkin 
dilakukan kecuali dengan berjamaah sebagaimana yang telah diriwayatkan 
dari hadits Abu Musa menurut riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Adi 12 " 9 , dan 
hadits Umamah menurut riwayat Ahmad 1210 dan Ath-Thabrani. Dua adalah 
bilangan paling sedikit terbentuknya jamaah berdasarkan hadits, “Dua 
orang adalah jamaah”, maka berarti sempurnalah dengan dua orang shalat 
Jumat ini yang pahng dzahir. 

Pensyarah telah menuturkan perbedaan pendapat tentang berapa 
jumlah yang dianggap untuk melaksanakan shalat Jumat. Perbedaan ini 
mencapai empat belas pendapat, dan beliau juga menuturkan sandaran 
mereka dengan dahl yang telah diklaim, dan semuanya tidaklah dapat 
dijadikan dalil atas pensyaratan jumlah tersebut. Kemudian pensyarah 
mengatakan, “Adapun yang dinukil dari keadaan Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam adalah behau shalat Jumat dengan jamaah yang banyak 
y an g tidak dibatasi oleh hitungan tertentu, hal ini menunjukkan bahwa 
yang menjadi pertimbangan adalah banyaknya jamaah yang hadir itu dapat 
menjadi syiar Islam. Dan hal itu tidak akan ada kecuali dalam jumlah 
yang banyak yang membuat sakit hati orang-orang munafik dan 
menyedihkan para penentang Islam yang juga membuat senang orang yang 

‘-° 9 ( Jijp ) telah lalu penjelasannya. 

1210 Ahmad (5/254) 


^^JTAB jShalat $ 721 


jujur imannya. Ayat yang mulia telah menunjukkan perintah untuk 
berjamaah, yang jika terhenti pada bilangan yang kecil maka jauhlah itu 
dari harapan. 

Saya berkata, “Kami telah menuhs sebuah risalah tentang syarat-syarat 
shalat Jum’at yang telah mereka sebutkan. Dan kami telah meluaskan 
pembahasannya baik dalam beberapa pendapat dan dahl-dahl dan kami 
namakan risalah ini dengan “A.l-Lum’ah fi Tahqiiqi Sjaraithil]um’ah”. 


9 A ^ 

^ ' ? ' 

J jlj»M aijj ybcu-o j\jT 


431. Dan dari Samurah bin ]undab Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu memintakan ampun (kepada Allah) 
bagi orang-orang mukmin dan mukminat pada setiap ]um ’at. ” (HR. Al- 
Bazzar dengan sanad yang layyin -lemah-) 12 ’ 1 


Tafsir Hadits 

Saya berkata, “Telah berkata Al-Bazzar, “Kami tidak mengetahui hadits 
ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kecuah dcngan sanad ini”, 
Sedang dalam sanad Al-Bazzar ada Yusuf bin Khahd Al-Basti, ia seorang 
yang dhaif. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al-Kabid 2U kecuali hadits 

ini ada tambahan ( Ji ) ( orang muslim laki-laki dan 

perempuan ) dalam hadits ini ada dahl tentang disyariatkannya bagi seorang 
khatib untuk mengucapkan doa ini, karena kalimat \al-mukminin dan al- 
mukminat’ termasuk orang-orang yang didoakan. 

Abu Thahb dan Al-Imam Yahya telah berpendapat wajibnya do’a bagi 
khatib untuk dirinya dan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan 
perempuan, seakan mereka berkata, “Sesungguhnya melazimkannya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunjukan kewajiban hal 
tersebut, seperti apa yang dipetik dari sabdanya, “Beliau selalu memintakan 
a?npunan... ” 

Yang lainnya berpendapat, “Disunnahkan dan tidak diwajibkan karena 
tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban. Pensyarah berkata, “Yang 
pertama lebih Jelas.” 


1211 KayjAl-Astar (641) 

1212 Al-Mujam Al-Kabir (7/264) 





722 $ 0) UBULUS SALAM JiHdPertama 


i/J' ^gdoj «j^-j . ITT 

-5 j'' i Ji' a 'jJ • ( _/’^l _5~ 4 j j _/a!' j/» ol 1 lyL 4_Ja>Jl J jliT 

|» * o . 4j’o p 

O—•• ^ AUa>}j 


432. Jabir bin Samurah JSadhiyallahu A.nhuma, sesungguhnya Nabi 

Shallallahu A.laihi wa Sallam selalu di setiap khutbah membaca ayat- 
ayat dan Al-Our 'an dan mengingatkan manusia. ” (HR. Abu Dawud 
asal hadits ini ada di Muslim) 1213 


Tafsir Hadits 

Seakan yang dimaksud beliau adalah hadits yang telah lalu dari hadits 
Umi Hisyam binti Haritsah. Sesungguhnya ia berkata, “Aku tidak 
mengambil Qaaf wal Qur’anil Majid kecuali dari lisan Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam yang membacanya setiap Jum’at di atas 
mimbar.” 

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al-Ausath dari hadits Ali 
Alaihissallam, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi iva Sallam 
membaca Qul Ya AyyuhalKajiruun dan Qul Huwallahu Ahad” Dalam hadits 
ini terdapat perawi yang tidak dikenal dan yang lainnya tsiqah (dipercaya). 
Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari Hadits Jabir, “Sesungguhnya 
Rasulullah pernah berkhutbah kemudian beltau membaca pada khutbah 
terakhir surah Az-Zumar, maka bergeraklah mimbar dua kah.” 1214 Di 
dalam riwayat hadits ini ada dua rawi yang dhaif. 


aTp aiil JQ> adI J y»j <up auI ^d&j <3jLU Jpj . ITT 

\ ju ±j 

0 " 0 ' ° \ \ 1 t' ' * \' 0 ' * • ° ^ x 0 l" *\0 to ' ^/0f 

J^J Jjl oljj .^yajj^J ®lJ^’j U 

2 —^JJ u r* JJ Jj jr* Djl^ 

J Jji 


1213 Atm Dawud (1101) 

1214 Al-Ausath (8/172) 


*=aj£jTAB j£l1ALAT $ 723 


433. Dari Thariq bin Syihab Kadhiyallahu A.nhu sesungguhnya Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, “Shalat Jum’at itu 
diwajibkan atas setiap muslim dan dilaksanakan dengan berjamaah, 
kecuali empat orang: budak yang dimiliki, perempuan, anak kecil dan 
orangyang sakit. ”(TlR. Abu Dawud, 1215 beliau berkata, “Thariq 
tidak mendengarnya dari Rasulullah Shdllallahu Alaihi wa 
Sallam, dikeluarkan oleh Al-Hakim riwayat Thariq 
sebagaimana yang disebutkan dari Abu Musa). 


Biografi Perawi 

Thariq bin Syihab bin Abdu Asy-Syamsi Al-Ahmasi Al-Bajaly Al-Kufi. Ia 
hidup pada masa jahihyah, dan sempat melihat Nabi. Namun tidak ada nwayat 
yang ia dengar dari behau. Pernah berperang pada masa khilafah Abu Bakar 
dan Umar sebanyak tiga puluh tiga atau empat puluh tiga peperangan dan 
expedisi. Meninggal pada tahun 82 H. 

Kecuali di dalam Sunan Abi Dawud ia meriwayatkan, “Hamba sahaya yang 
dimiliki, perempuan, anak kecil, atau orang sakit.” Abu Dawud berkata, 
“Thariq telah mehhat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia termasuk shahabat, 
tetapi ia tidak pemah mendengar sesuatu dari Rasulullah.” 


Tafsir Hadits 

Dalam bab ini, diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari, Ibnu Umar dan budak 
yang dimerdekakan oleh Ibnu Zubair yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. 1216 
Di dalam hadits Tamim ini terdapat empat orang yang dhaif untuk dijadikan 
wali sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qaththan dan hadits Ibnu 
Umar yang dikeluarkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al-Ausath dengan lafazh, 
‘Tidak ada Jumat bagi orangyang musafir. ” 1217 Hadits ini juga terdapat di dalam 
riwayat dari Abu Hurairah secara marfu, ‘L ima orangyang tidak wajib atasnya 
shalat Jumat: perempuan, musafir, budak, bayi atau anak kecil dan orang dusun. ” 1218 


<uip AUi J^ j JlS ; Jli La-^JP Jil yJ' jj JjP j 

^ ' S S s 




1215 Ctjgy*') Shahih Abu Dawud (1067) 

1216 Al-Baihaqi (3/184) 

1217 <CA ^)Shahih Aljami’ (5405) 

1218 (li* U«i>) Dhaij Al-jami’ (2861) 



724 0 J^UBULUS-SALAM JilidPertama 

434. Dari Ibnu Umar Kadhijallahu Anhu ia berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada bagi musajir 
kewajiban shalat Jum'at.” (HR. Ath-Thabrani dengan sanad 
yang dhaif). 12,9 

Pengarang tidak menyebutkan dhaif hadits ini di dalam Al-Talkhish 
dan dia juga tidak menyebutkan sebab kedhaifannya. 

Jika telah engkau ketahui hal ini, berarti telah terkumpul di dalam 
hadits-hadits bahwa sesungguhnya tidak ada Jumat bagi enam orang. 

Tertama; Anak kecil. Telah disepakati bahwa tidak wajib Jumat baginya. 

Kedua; Budak. Hal ini juga telah disepakati kecuali menurut Dawud 
Az-Zhahiri. Behau mengatakan wajibnya budak karena masuk ke dalam 
konteks keumuman ayat, “Hai orang-orangyang beriman, apabila diseru untuk 
menunaikan shalat pada hari jum’at.” (QS. Al-Jumuah: 9) Sesungguhnya 
ia telah menetapkan di dalam ushulnya, masuknya budak ke dalam khitab 
syar’i. Hal ini dibantah bahwa sesungguhnya budak telah dikhususkan 
oleh hadits-hadits walaupun dalam hadits ini ada kritik tetapi antara 
sebagian dengan sebagian yang lain sahng menguatkan. 

Ketiga; Perempuan. Ini juga telah disepakati mengenai tidak wajibnya 
perempuan melakukan shalat Jumat. Asy-Syafii berkata, “Disunnahkan 
bagi perempuan-perempuan yang sudah tua untuk menghadiri Jumat 
dengan izin suaminya.” Disebutkan di dalam riwayat Al-Bahri, 
“Sesungguhnya behau mengatakan wajib atas mereka ini, dan ini berbeda 
dengan apa yang telah dikenal dalam kitab-kitab Asy-Syafiiyah.” 

Keempa; Orangyang sakit, Ia tidak wajib menghadiri shalat Jum‘at karena 
terhalang oleh sakit. 

Kelima; Musajir. Tidak wajib bagi musafir untuk menghadiri |um‘at. 
Ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah orang yang betul-betul 
dalam perjalanan. Adapun orang yang berhenti dalam perjalanan maka 
wajib baginya shalat Jum‘at walaupun ia hanya berhenti dalam ukuran 
satu shalat. Pendapat ini telah didukung oleh sekelompok ulama dari 
Ahlul Bait dan selain mereka. Dikatakan juga tidak wajib atasnya karena 
ia masih termasuk dalam lafazh musafir dan pendapat ini didukung oleh 
ulama ahlul bait juga dan selain mereka. Dan ini yang pahng mendekati 
kebenaran karena hukum-hukum perjalanan masih tetap baginya seperti 
mengqasar shalat dan semisalnya, karenanya tidak dinukil bahwa 
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Jumat di 
Arafah pada haji wada‘, karena behau sedang musafir demikian juga shalat 


1219 Telah dijelaskan takhrijnya 



^AJtab$halat $ 725 


Ied digugurkan atas orang yang musafir. Karenanya tidak diriwayatkan 
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melaksanakan shalat 
Ied ketika menunaikan haji. Telah kehru Ibnu Hazm Rahimahullah ketika 
ia berkata, “Sesungguhnya behau shalat Ied ketika berhaji.” Dan para 
ulama menegurnya dengan keras. 

Keenam, penduduk dusun. Di dalam An-Nihayah, “Sesungguhnya orang 
dusun dikhususkan bagi penduduk gunung dan perkemahan bukan 
penduduk desa atau kota. Di dalam syarah Al-‘Umdah, “Sesungguhnya 
hukum penduduk desa sama dengan hukum penduduk dusun.” Demikian 
yang disebutkan dalam syarah hadits, " Tidak boleh orang kota menjualpada 


orang dusun. ” 



<0 v 



A 

| ^ * 

ij J 

oir {■ 

ll- * i ' . ' » * 0 ' 0 Js . 0 ^ p 

Jo 4151 iA -UP y-j 


s 0 % 


. . o y p £5 ✓ A 

i \\ \" *" x '° i i ' ■ " l ■' ^ a i ' * , 

0' * S ,1 TS LSj>r flj 

Js J J' 


— i \ 4^p djj i 

■Wj yst- 

•, *; 

r * 

\j2\ O. 



435. Dari Abdullah bin Masud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam jika telah berdiri tegak di atas mimbar, 
maka kami menghadap beliau dengan wajah-wajah kami. ” (HR. At- 
Tirmidzi dengan sanad yang dhaif) 1220 Hadits ini mempunyai 
syahid dari hadits Barra menurut riwayat Ibnu Khugaimah. 1221 

Penjelasan Kalimat 

Hadits ini sanadnya dhaif karena terdapat Muhammad bin Fadhal bin 
Athiyah di dalamnya. Ia dhaif jika meriwayatkan hadits sorang diri, dan 
juga didhaifkan oleh Al-Daraquthni dan Ibnu Adi dan selain mereka 
berdua. 

Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Barra menurut riwayat Ibnu 
Khuzaimah. Hal ini tidak disebutkan oleh pensyarah Rahimahullah dan 
saya juga tidak melihatnya di dalam Al-Talkhish. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan, bahwa menghadap ke arah khatib adalah 
suatu perkara yang terus berlangsung dan seakan-akan sudah menjadi 
kesepakatan. Abu At-Thayib dari Asy-Syafiiyah telah menetapkan 

1220 Shahih At-Tirmidij (509) 

1221 Al-Baihaqi (3/198) dan ‘IlalAd-Daraquthm (5/139) 


726 0 jĔ^UBULUS-SALAM JilidPertama 


kewajibannya. Al-Hadawiyah memberikan dua kemungkinan. Jika 
sebagian para pendengar berada di depan dan tidak mungkin menatap 
kepada khatib, maka sah bagi mereka atau tidak sah. Pengarang kitab Al- 
Atsmar telah menuhskan wajib bagi beberapa kelompok orang menghadap 
kepada khatib dan tidak semuanya. 


9 > * S Q ' Q & s , ' s s s* ' ' ^ ' A \ 

y) ®ljj j^ U as- ^Ip- \jS~ yL» a-Ip Jll <0Jl 

.SjlS 


436. DariAl-l Jakam bin Ha%n Radhiyallahu Anhu, aku menyaksikan Jumat 
bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau berdiri sambil 
bersandarpada tongkat atau kaju panjang. ” (HR. Abu Dawud) 1222 


Penjelasan Kalimat 

Al-Hakam Ibnu Abdil Bar berkata, “Sesungguhnya ta masuk Islam pada 
tahun penaklukan kota Makkah.” Dikatakan juga pada hari peperangan 
Al-Yamamah. Bapaknya adalah Hazn bin Abi Wahbi Al-Mahzumi. 

Kesempurnaan hadits ini ada dalam As-Sunan, “...kemudian beliau 
memuji Allah dan memuja atasnya dengan kata-kata ringan nan baik, serta 
penuh berkah kemudian beliau bersabda, “Wahai manusia sesungguhnja 
kalian tidak akan mampu dan tidak akan berbuat setiap apajang diperintahkan 
pada kalian, akan tetapi bersungguh-sungguh dan permudahlah. ” Dalam riwayat 
yang lain, ‘Aku berikan kabar gembira pada kalian... ” sanad hadits ini hasan 
dan dishahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Khuzaimah hadits ini juga 
ada syahid dari riwayat Abu Dawud 1223 dari hadits Al-Barra’, “Sesungguhnja 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan kepada beliau tongkatpanjang 
pada hari Ied kemudian khutbah dengannja. ” Ahmad dan Ath-Thabrani 
meriwayatkannya secara panjang dan dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan 
dan dikeluarkan oleh Asy-Syafi’i, “Sesungguhnya Behau Shallallahu Alaihi 
wa Sallam jika berkhutbah berpegangan pada pada anagah , 1224 An-Nazah 
seperti separoh anak panah atau lebih besar, pada ujungnya runcing seperti 
mata anak panah. 


1222 Abu Dawud (1096) 

1223 (S-r) Shahih Ahu Dawud (1145) 

1224 MusnadAsy-Syafti (hal-77) 



^jA^JTAB jShalat ® 727 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan disunnahkannya bagi khatib untuk 
berpegangan pada pedang atau yang semisal waktu berkhutbah. Hikmah 
dalam hal ini adalah untuk mengokohkan hati dan menghindarkan 
tangannya melakukan sesuatu yang sia-sia. Jika ia tidak menemukan 
sesuatu yang bisa dipegang, maka ia melepaskan tangan ke bawah. Atau 
meletakan tangan kanan di atas tangan kiri atau di samping mimbar, dan 
dimakruhkan menghentakkan pedang pada mimbar. Karena tidak 
disebutkan dalam riwayat, maka hal itu termasuk bid’ah. 

13. SHALAT KHAUF 


<U)I &\ J £j> >3 JjS- ol js .iW 

0 ) ^ S & s o yy s ' $ 

JjJup 4jL>w?I y» iiiUa j| i— '} J| ojja uJJ ^y p-^J 

>o —+> j^j yj jJb j-tJl sl>-j ajiiLL? ^ 4jt/> 

JJlIjl OjU -j jJjJi aJrj »1 jj iJJilj 

' 4 i » L ? vj .» i5 £, * . , 'i 4 f .0 *, ' , o i ° 

(*~ U ' r 1 UJUr O jtJAjtS J\ J^SA (JyL^\ 

yS- oJS» yj 43jiJJl J /Jjj JLJ l-k* J 4-Ip Jji£» .jjgj 

• 4' > ol> ^ pJLo 


437 D#n Shalih bin Khawwat dari seseorang yang shalat khauj bersama 
Rasulullah Shallallahu yilaihi wa Sallam pada hari pertempuran Dgatu 
Ar-Riqa\ Sesungguhnya ada sekelompok shahabat bershajbersama 
Rasulullah sedangkan jang lainnya menghadap musuh. Kemudian beliau 
shalat bersama mereka jang bersamanja satu rakaat. Kemudian beliau 
diam berdiri tegak dan mereka menjempurnakan shalatnja masing-masing. 
Kemudian mereka bubar dan berbaris menghadap musuh. Kemudian datang 
lagi kelompokjang lain dan Rasulullah shalat bersama mereka satu rakaat 
jang tertinggal bagi beliau. Kemudian beliau diam untuk duduk dan mereka 
menjempurnakan masing-masing shalatnja. Kemudian Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam bersama mereka. 
('Muttafaq Alaih 1225 dan lafazh hadits ini bagi Mushm) Hadits 


(£•*•"*) Sbahih Al-Bukhari (4129) dan Muslim (842) 



728 0 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

ini juga terdapat di dalam Al-Ma’rifahyang dikarang oleh Ibnu Mandah 

dari Shalih bin Khaimnat dari bapaknya. 

Biografi Perawi 

Shalih bin Khawwat adalah seorang Anshari Al-Madani. Seorang tabiin 
yang terkenal. Ia mendengar hadits dari sekelompok shahabat. 

Penjelasan Kalimat 

“Dari orangyang shalat bersama Kasulullah Shallallahu Alaihi u>a Sallam 
(di dalam Shahih Muslim dari Shahh bin Khawwat bin Jabir dari Sahal bin 
Abi Hatsmah, behau menyebutkan dengan tegas orang yang meriwayatkan 
hadits kepadanya. Dalam riwayat yang lain beliau menyamarkannya 
sebagaimana yang terdapat di sini) pada hari pertempuran D^atu Ar-Riqa’ 
(yaitu sebuah tempat di Nejed di tanah Ghathafan dinamakan peperangan 
ini dengan tempat tersebut karena telapak-telapak kakt mereka berlobang 
(karena luka), kemudian mereka membalutnya dengan kain kasar demikian 
yang disebutkan di dalam Shahih Bukhari.' 226 Dari hadits Abi Musa. 
Peperangan ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun keempat hijrah) shalat 
khauj, sesungguhnya ada sekelompok shahabat bershaj bersama Rasulullah 
sedangkanyang lainnya menghadap (lafazh mjah dengan kasrah wau kemudian 
jim yaitu diambil dari lafazh muwajahah -menghadapkan wajah-) musuh 
kemudian beliau shalat bersama mereka yang bersamanya satu rakaat kemudian 
beliau diam berdin tegak dan mereka menyempurnakan shalatnya masing-masing 
kemudian mereka bubar dan berbaris (di dalam riwayat Mushm dengam lafazh 
jashajju dengan huruf Ja ’) menghadap musuh kemudian datang lagi kelompok 
yang lain dan Rasulullah shalat bersama mereka satu rakaatyang tertinggal bagi 
beliau kemudian beliau diam untuk duduk dan mereka menyempurnakan masing- 
masing shalatnya kemudian Rasulul/ah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengucapkan salam bersama mereka. Muttafaq Alaih dan lafagh hadits ini bagi 
Mus/im. Hadits ini juga terdapat di dalam Al-Ma’rifah (yaitu kitab yang 
dikarang oleh Ibnu Mandah seorang imam besar dari lmam-imam Ahlul 
Hadits) dari Shalih bin Kawwat dari bapaknya (yaitu Khawwat bin | abir, ia 
seorang shahabat. Mushm menyebutkannya dengan menyamarkan rawi 
terakhir yaitu bapaknya Shahh dan di dalam Mushm juga disebutkannya 
secara jelas) 

Ketahuilah bahwa peperangan ini telah terjadi pada tahun keempat 
sebagaimana yang telah kami sebutkan, inilah yang disebutkan oleh Ibnu 
Ishaq dan lain-lainnya dari ahli sejarah dan orang-orang yang banyak 


Shahih Al-LSukhari (4128) 



<=^/Otab (Shalat 0 729 


belajar dari mereka. Ibnul Qayyim berkata, “Ini rumit sekali, padahal 
telah shahih bahwa orang-orang musyrik menahan Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pada hari Khandaq dari shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, 
Isya. Behau menunaikan shalat-shalat tersebut dalam satu waktu, dan ini 
sebelum turunnya perintah shalat khau£. Sedangkan peristiwa Dzatu Ar- 
Riqa ini setelah Ivhandaq yang terjadi pada tahun kehma, kemudian Ibnul 
Qayyim melanjutkan, “Yang jelas sesungguhnya shalat khauf pertama 
kali dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah di 
Usfan, dan tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa Usfan terjadi 
setelah Khandaq dan menurut riwayat yang shahih dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sesungguhnya behau shalat khauf di Dzatu 
Ar-Riqa’, dan diketahui bahwa Dzatu Ar-Riqa’ terjadi setelah Khandaq 
dan setelah Usfan. Dari sini jelaslah kekehruan ahli sejarah itu. 

Sebagian ada yang menjadikan hujjah terjadinya syariat shalat khauf 
lebih dahulu dari peristiwa Khandak sebagaimana riwayat ahli sejarah. 
Mereka mengatakan, “Shalat khauf tidak dilaksanakan dalam keadaan 
bermukim (tidak dalam perjalanan) karenanya Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam tidak melaksanakannya pada perang khandaq.” 

Inilah sifat shalat khauf yang disebutkan dalam hadits ini yang 
menjelaskan tentang tatacara pelaksanaannya secara jelas. Dan ini 
merupakan madzhab kebanyakan shahabat dan ahlul bait serta orang- 
orang setelah mereka. Asy-Syafi’i mensyaratkan musuh tidak di arah qiblat 
dan im jika terjadi pada shalat yang dua rakaat. Dan jika tiga rakaat maka 
imam menunggu pada tasyahud awal dan satu kelompok menyelesaikan 
rakaat yang ketiga, demikian juga pada shalat yang empat rakaat. Jika 
kami katakan, “Ini adalah shalat khauf yang diadakan pada masa hadir, 
juga menunggu pada tasyahud, dan dzahir Al-Qur’an sesuai dengan yang 
ditunjukkan oleh hadits yang muha ini, sebagaimana dalam firman-Nya, 




Dan hendaklah datang golongan yang kedua jang belum bershalat, lalu 
bershalatlah mereka denganmu. ” (QS. An-Nisaa': 102) 
lata cara ini lebih dekat dengan kesesuaian amaliah shalat dalam 
mempersedikit gerakan yang membatalkan shalat dan mengikuti lmam. 


<U)! &\ JOjJp Jli <U)I JIp jj\ JpJ . irA 

jO ^ jl S S Q ””” 

<5)! J J jdiJl Cj !jS JC jCCj aJp 

L5—^ 2 - *** UjlL C aisl 


730 4$l (SuBULUS-SALAM JilidPertama 


' * 0 */ / 0 $ * o o % 0 ' * * 3 

4 ailjaJl 1^3 j-* 2 jI j»_) ^jT^rU 4*j> jj jJL*Jl 

* ° 0 ''"' 0 * S # ^ ' & 

|J-(t-> ^jJ-Uw< 4^5"J J»_gj 'j> \jj\s*i ,JJaj" pj ^xJ| 

. //. J 5 0 O / ✓ i ^ // 

0 X / / / S . X-. ^ ,0>0 -• , ^ | - • 

Jj- Ax5 J <U^j2-J a 5 ^3 ^ wL>“lj J5 >Lfl3 

-* S S S- S £ s 

'[£ jLjl 1?iJ liij Lip 


438. Dari Ibnu Umar Wadhiyallahu Anbuma ia berkata, “Aku ikut perang 
bersama Kasulullah Shallallahu _Alaihi wa Sallam di arah Nejd dan 
kami berhadapan dengan musuh maka kami berbaris menghadap mereka, 
kemudian Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat mengimami 
kami, maka shalatlah satu kelompok bersama beliau dan sebagian 
kelompok lagi menghadap ke arah musuh, beliau ruku’ bersama orang- 
oratig yang bersamanja, dan beliau sujud dengan dua sujud, kemudian 
mereka bubar menuju tempat kelompok jang belum shalat, kemudian 
mereka datang dan beliau ruku bersama mereka dengan satu rakaat 
dan sujud dengan dua sujud, kemudian beliau salam, dan setiap mereka 
berdiri dan ruku ’ masing-masing untuk dirinja satu rakaat dan dua 
sujud.” (Muttafaq Alaih, dan lafazh ini bagi Al-Bukhari) 1227 


Penjelasan Kalimat 

“Aku ikut perang bersama Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di arah 
Nejd (yaitu setiap daerah yang menanjak —dataran tinggi- di negeri-negeri 
Arab) berhadapan dengan musuh, kami berhadapan dengan musuh maka kami 
berbaris menghadap mereka, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
shalat mengimami kami (di dalam Al-Maghayy dari Al-Bukhari, sesungguhnya 
shalat itu shalat Ashar) maka shalatlah satu kelompok bersama beliau dan 
sebagian kelompok lagi menghadap ke arah musuh, beliau ruku’ bersama orang- 
orangjang bersamanja, dan beliau sujud dengan dua sujud kemudian mereka 
bubar (yaitu dengan orang yang shalat bersama behau dan mereka tidak 
mengerjakan rakaat yang kedua dan tidak juga salam atas shalat mereka) 
menuju tempat kelompok jang belum shalat, kemudian mereka datang dan behau 
ruku bersama mereka dengan satu rakaat dan sujud dengan dua sujud kemudian 
beliau salam, dan setiap mereka berdiri dan ruku’ masing-masing untuk diritrya 
satu rakaat dan dua sujud. ” 

Penyusun buku ini berkata, “Tidak ada perbedaan dalam jalur riwayat 
dari Ibnu Umar dalam masalah ini. Kemungkinan bisa dipahami, mereka 


Shahih Al-Bukhari (942) dan Muslim (839) 


J^HALAT ^ 731 


menyempurnakan (shalat mereka) dalam satu keadaan. Mungkin juga 
mereka menyempurnakannya setelah itu, dan ini adalah yang pahng kuat 
dari segi makna. ]ika tidak demikian, maka penjagaan dari musuh akan 
lowong yang seharusnya dijaga ketat, sedang imam satu saja. Hal ini 
dikuatkan oleh riwayat Abu Dawud dari hadits Ibnu Mas’ud dengan 
lafazh, 

“Kemudian beliau salam, kemudian berdirilah kelompok kedua, mereka shalat 
untuk diri mereka masing-masing rakaat jang lain, kemudian mereka salam, 
kemudian mereka pergi, kemudian mereka (kelompok pertama) kembali ke tempat 
mereka dan shalat untuk diri mereka masing-masing satu rakaat (yang tersisa) 
kemudian salam. ” 1228 

Lafazh ath-thaifah bisa diucapkan untuk jumlah yang sedikit juga 
banyak, walupun hanya untuk satu orang. Sampai juga walau hanya tiga 
orang, boleh bagi imam shalat dengan satu orang dan tiga orang menjaga 
kemudian shalat bersama imam, mi adalah jumlah yang paling sedikit 
yang mungkin terjadi shalat khauf. 

Secara zhahir hadits, bahwa kelompok yang ke dua menyela-nyela di 
antara dua rakaat, kemudian kelompok yang pertama setelah ltu. Tatacara 
ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan Muhammad. 


4-wLp aU) j Jli Ajii J • £ T ^ 

4ijl Jj—'j L a.i ja . 9 <j >jjji j 

Ai)l J&3 aIIaJI ^joj 'jJwO jwAjJlj jJJ-J aAp <0)1 

^ . s £ u j 0 x $ u t* ° •" . f0 s ✓ 

cy* <u*)j LJO Jj J u yS j J 

r iij u jjJi lUiij yjjj\ p \Z^ ujj ^ l )\ 

cJAil JkJjl ^li o_pJUl llls jjJcll Jj J ^JjJjl J ju aJi 

JjSll JwJl dJ*t_J.j ojjw |t_) AjIjj Jj .cLudJtJl JT Jti <uL 

cjiliii' ^J-aJj JjNI «jUil JliJl Jjrtajl f^li Jji 

S * s y q'S A sQ s s s (0 

J 4 -J-^ <0)1 j^ojl jt-> 4j>-T ^Jj 4 -'L> /Ji Jlill 

.pju oijj .cu uLj 


DhaijAbi Dawud (1244) 


732 0 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

439. Dari Jabir Kadhijallahu Anhu ia berkata, “Aku menjaksikan bersama 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat khauj. Maka kann 
membuat dua shaf, satu shaf di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam sedang musuh berada di antara kami dan Qiblat, kemudian 
Nabi Shallallahu Alaihi iva Sallam bertakbir dan kamt semua 
bertakbir, kemudian beliau ruku’ maka kami pun ruku’, kemudian 
beliau mengangkat kepala dari ruku ’ maka kamipun mengangkat kepala, 
kemudian beliau turun untuk sujud dan shapyang berada setelah beliau, 
dan shapjang terakhir tetap berdiri ke arah musuh, maka ketika beiiau 
menjelesaikan sujud berdirilah shaf jang berada setelah beliau itu, 
demikian hadits disebutkan. Dalam riwajat jang lain, “...kemudian 
beliau sujud dan sujudlah bersamanja shaf jang pertama, dan ketika 
mereka berdiri maka bersujudlah shaf jang kedua, dan demikian 
disebutkan serupanja, dan pada akhirnja Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam salam dan kami juga salam semuanja. ” (HR. Muslim) 1229 

Penjelasan Kalimat 

“Aku menjaksikan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat 
Khauj Maka kami membuat dua shaj satu shaf dibelakang Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang musuh berada diantara kami dan Qiblat, 
kemudian Nabi Sballallahu A/aihi wa Sallam bertakbir dan kami semua 
bertakbir, kemudian beliau ruku’ maka kami pun ruku’, kemudian be/iau 
mengangkat kepala dari ruku’ maka kami pun mengangkat kepala semuanja, 
kemudian beliau turun untuk sujud dan shapjang berada disetelah beliau (yakni 
shaf yang setelah beliau juga sujud ini adalah bentuk mengatbajkan - 
menyambungkan- kepada kata ganti langsung tanpa ta’kid (penguat), 
karena telah terjadi pemisahan) 

“dan shaf jang terakhir tetap berdiri ke arah musuh, maka ketika beliau 
menjelesaikan sujud berdirilah shajjang berada setelah beliau itu, demikian hadits 
disebutkan (kelengkapan hadits ini adalah, “...kemudian shajf terakhir turun 
ur.tuk sujud dan mereka berdiri, kemudian majulah shaf jang terakhir dan 
mundurlah shaf jang di depan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
ruku maka kami pun ruku ’ semuanja, kemudian beliau mengangkat kepalanya 
dari ruku’ maka kami pun mengangkat kepala kami semua, kemudian beliau 
turun untuk sujud dan shaf jang setelah beliau jang tadinja berada di belakang 
pada rakaat pertama, dan shaf jang terakhir berdiri menghadap musuh, ketika 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjelesaikan sujud begitu juga shajjang 
setelah behau maka shaf jang di belakang turun untuk sujud dan mereka sujud 


Shahih Muslim ( 840 ) 


<^£itab <Shalat 0 733 


kmudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam, maka kami 
pun semuanya saiam. Berkata Jabir, “Apayang kalian lakukan ini seperti mereka 
menjaga pemimpin pemimpin mereka. ” Lafazh hadits dari Mushm. 

“L ajaph dalam riwayatyang lain”, yakni riwayat di Muslim dari Jabir 
Kadhiyallahu Anhu yang dalam riwayat ini ada penentuan tentang orang- 
orang yang menyerang mereka, lafazhnya sebagai berikut, 

“Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerangi kaum 
dari Juhainah. Mereka memerangi kami dengan pertempuran yang hebat. 
Ketika kami shalat Zhuhur, berkatalah orang-orang musyrik, “Jika kita 
dapatkan kesempatan atas mereka dengan satu kelengahan, maka kita 
akan potong-potong mereka”, kemudian Jibril mengabarkan hal itu kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam maka beliau menceritakan itu 
kepada kami, behau bersabda, “Mereka berkata, Sesungguhnya mereka 
akan datang waktu shalat yang lebih mereka cintai dari dunia, maka ketika 
datang shalat Ashar...” sampai pada ucapan rawi, “kemudian behau sujud 
dan sujudlah bersamanya shaf yang pertama, dan ketika mereka berdiri 
maka bersujudlah shaf yang kedua, dan demikain disebutkan serupanya”, 
kemudian ia berkata, kemudian mereka berdiri pada posisi pertama maka 
bertakbirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kami pun 
bertakbir, beliau ruku’ maka kami pun ruku’ kemudian behau sujud dan 
sujudlah bersama beliau shaf yang pertama, dan ketika shaf yang kedua 
sujud mereka duduk semuanya.” Dan pada akhirnya kemudian Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam, maka kami pun salam 
semuanya.” (HR. Muslim) 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa jika musuh berada di arah kiblat, maka 
aturan shalat khauf berbeda ketika posisi musuh berada selain arah kiblat. 
Karena jika posisi musuh ada di arah kiblat maka penjagaan dapat 
dilakukan dengan keikutsertaan mereka semua dalam shalat. Hal ini 
disebabkan karena penjagaan itu hanya dibutuhkan ketika sedang sujud 
saja. Maka mereka mengikuti imam dalam berdiri dan ruku’, shaf yang 
lain menjaga ketika dalam keadaan dua sujud dengan tidak mengikuti 
imam, kemudian mereka sujud ketika shaf pertama telah berdiri dan shaf 
belakang maju ke posisi shaf pertama, dan shaf pertama mundur ke shaf 
belakang, supaya shaf belakang bisa mengikuti imam dalam dua sujud 
yang terakhir, sehingga memungkinkan setiap kelompok mengikuti imam 
dalam dua sujud. 

Hadits ini juga menunjukkan bahwa penjagaan tidak diperlukan kecuali 
ketika sujud saja tidak pada keadaan ruku’, karena dalam keadaan sujud 




734 0 jSilBULUS-SALAM JilidPertama 


tidak dapat mengetahui keadaan musuh. Tatacara ini tidak sesuai dengan 
dzahir ayat dan tidak sesuai dengan riwayat pertama dari Shahh bin 
Khawwat juga riwayat Ibnu Umar. Namun sudah dikatakan bahwa tatacara 
shalat khauf ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi. 


tiiir 4fj sij} J y Sjis Jr 3 .11. 


440. Dan bagi Abu Dawud dari Abu Ayyasy A^-Zuraqiy semisalnya, dengan 
tambahan, “Sesungguhnya shalat khauf itu di Usfan.’ , ' Z3t) 


Penjelasan Kalimat 

‘Dan bagi Abu Dawud dari Abu Ayyasy _AyZuraqiy semisa/nya (yaitu seperti 
riwayat Jabir ini) dengan tambahan (yaitu penentuan tempat shalat) “Sesungguhnya 
shalat khauf itu di Usfan. ” (yaitu tempat yang terletak sekitar dua marhalah dari 
kota Makkah, demikian yang disebutkan dalam “ Al-Qamus ’) 


^ yjj A-'' ca . 11 ) 

s 0 s — ? o 0 c / / a> s 

^ [*-> J y U>j\fU' JSj a ! 1 p 


441. Dan dari An-Nasai dari jalur periwayatan yang lain, dari Jabir 
Radhiyal/ahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
shalat mengimami sekelompok dari shahabatnya dua rakaat, kemudian 
shalat denganyang lainnya dua rakaat kemudian sa/am.’ A2 '' x 

Penjelasan Kalimat 

“Dan dan An-Nasai dari jalur periwayatan yang lain (tidak seperti apa yang 
dikeluarkan oleh Mushm) dari Jabir Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat mengimami sekelompok dari shahabatnya dua 
rakaat kemudian shalat denganyang lainnya (juga) dua rakaat kemudian salam 
(maka behau shalat dengan salah satu shalat fardhu dan yang lainnya sunnah).” 

Tafsir Hadits 

Al-Hasan Al-Bashri mengamalkan hadits ini. Ath-Thahawi mengklaim 
bahwa ini sudah dinaskh (dihapus) berdasarkan tidak sahnya shalat fardhu di 

1230 (£/»**) Shahth Abu Dawud ( 1236 ) 

1231 (&?'-*) Shahih An-Nasa’i ( 1551 ) 


-^Ajtab$halat $ 735 


belakang orang yang shalat sunnah, tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan 
adanya nasakh. 


442. Dan semisal hadits ini bagi ,Abi Dawud dari Abi Bakrah , 1232 


Penjelasan Kalimat 

“Dan semisalhadits ini bagi Abi Dawud dariyibi Bakrah (berkata Abu Dawud, 
“Yang demikian itu pada shalat Maghrib, sesungguhnya beliau shalat enam 
rakaat bersama kaum dengan tiga-tiga).” 


9 & ' K & , , & s \ s s / 

Oijii~\ j*-llij tilli 4LP 4lll j <LajJL>- gj £-j . 1 1 Y 

Sj! 


’ ■* i' ° g' ■* ' ° f i ,* ' 

*—uj a— a 'jj . l j . /a »Jj 4*5 j j 4*5 j j 


Li-g-tp 4 mI j 


9/ J 


443. Hitdgaijah Kadhija/lahu Anhu sesunggnhnya Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam shalat khauf mengimami mereka dengan satu rakaat 
danjang lainnja lagi satu rakaat dan mereka tidak mengqadha. ” (HR. 
Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa’i, hadits ini dishahihkan 
oleh Ibnu Hibban) r ’ dan serupa hadits ini menurut riwajat Ibnu 
Khugaimah dari Ibnu Abbas Kadhiyallabu Anhumad 234 


Penjelasan Kalimat 

Shalat ini dengan tata cara ini telah dilaksanakan oleh Hudzaifah di 
Thibristan dan gubernurnya pada saat ltu adalah Said bin Al-Ash, ia 
berkata, “Siapa dt antara kalian yang shalat khauf bersama Rasulullah?” 
Berkata Hudzaifah, “Saya.” Maka Hudzaifah mengimami mereka dengan 
shalat ini.” Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar dan Zaid bin 
Tsabit, ia berkata, “Bagi kaum satu rakaat satu rakaat dan bagi Nabi dua 
rakaat.” 1235 Dikeluarkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Allah 


1232 ShahihAbi Dawud (1248) serupa haditsnya, dan dalam Shahih Ati-Nasai (1550) 
semisalnya. 

1233 (Ĕfp+') ShahihAhi Dawud (1246) 

1234 Shahih Ibnu Khugatmah (1344) 

12,5 (y**-*) Shahih Abi Dawud (1243) 


736 4 $ j£)UBULUS-SALAM JihdPertama 


memfardhukan shalat atas hsan Nabi kahan di saat hadir dengan empat 
rakaat dan di saat safar dua rakaat dan di saat ketakutan satu rakaat. 1236 
Atha, Thawus, Al-Hasan dan selain mereka mengambil hadrts ini, mereka 
berkata, “Shalat dalam ketakutanyang sangat satu rakaat dengan isyarat saja. ” 
Ishaq berkata, “Cukuplah bagi kamu ketika ketakutan yang sangat shalat 
satu rakaat berisyarat dengannya, dan jika tidak mampu dengan hal itu 
maka cukup dengan satu sujud, dan jika juga tidak mampu maka dengan 
satu takbir, karena shalat adalah mengingat Allah Ta’ala 


L o . j ' .f - aii! j jy} dA"J . 1 i 1 



0 


444. Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat khauf itu satu rakaat dengan 
cara bagaimanapun.” (HR. Al-Bazzar dengan sanad yang 
dhaif) 1237 


Tafsir Hadits 

An-Nasa’i mengeluarkan riwayat, “Sesungguhnya beliau Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat ini di Dzrqard dengan cara ini.” 12 ’ 8 

Pengarang berkata, “Hadits ini telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban 
dan larnnya, tetapi Imam Asy-Syafii berkata bahwa hadits ini tidak shahih.” 

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat khauf itu satu rakaat baik bagi 
imam maupun makmum. Pendapat ini sebagaimana yang dikatakan Ats- 
Tsauri dan sekelompok ulama. Demikian juga sepertr yang dikatakan 
beberapa shahabat seperti Abu Hurairah dan Abu Musa. 

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya pengarang telah menyebutkan di 
daiam kitab tni hma tata cara shalat khauf dan dalam Sunan Abi Dawud 
ada delapan tata cara di antaranya lima ini dan tambahan tiga. Pengarang 
berkata dr dalam Talh AI-Bari, “Telah drriwayatkan dalam shalat khauf 
tata cara yang banyak.” Ibnu Abdrlbar telah menguatkan tata cara yang 
diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar karena kuat sanadnya dan bersesuaran 
dengan ushul, yakni orang yang bermakmum tidak boleh menyempurnakan 


1236 (j5»w>) Shahih Abi Dawud (1247) 

1237 KasjJAl-Astar (678) 

1238 (£4»»~0) Shahih An-Nasai (1532) 



s^C^JTAB jShalat $ 737 


shaktnya sebelum imam. Ibnu Hazm berkata, “Telah shahih di antara 
cara shalat khauf itu empat belas cara.” Berkata Ibnul Arabi, “Di dalam 
masalah shalat khauf terdapat riwayat yang banyak dan yang pahng shahih 
adalah enam belas riwayat yang berbeda.” An-Nawawi juga berkata seperti 
itu di dalam Syarah Muslim dan ia tidak menjelaskannya. 

Berkata Al-Hafidz, “Telah menjelaskan tentang shalat khauf itu guru 
kami, Abu Al-Fadhli di dalam Sjarah At-Tirmid^i dan ia menambahkan 
satu cara, maka jadilah tujuh belas cara tetapi mungkin sahng berkolerasi.” 
Berkata pengarang Al Hadju An-Nabawi, “Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam shalat khauf sebanyak sepuluh kali.” Ibnul Arabi mengatakan, 
“Beliau melaksanakan shalat khauf sebanyak dua puluh empat kali.” 
Berkata Al-Khatabi, “Nabt Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat khauf pada 
hari yang berbeda-beda dengan cara yang jelas, dengan selalu menjaga 
kesempurnaan shalat dan apa yang lebih pantas untuk penjagaan pasukan, 
dan ini berbeda-beda caranya.” 

/ o s s % A 

* ' ' 0 f o s . 0 s x o. * 0 t 0 s Jj . S s Aos s 

Aj>r J>-\ l— * OjLu J ,lf- J»y> <UP aUI J . i i o 

IjJI 

445 . Dan darinja Kadhijallahu Anhu secara marfu, ‘Tidak ada dalam shalat 
khauj itu kelupaan. ” (Dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dengan 
sanad yang dhaif) 1239 

Penjelasan Kalimat 

“Dan darinja (yaitu dari Ibnu Umar) secara marju, ‘Tidak ada dalam shalat 
khaujitu ke/upaan. ” (Dikeluarkan oleh Ad-Daraquthm dengan sanad yang 
dhaif) hadits ini dengan begini adalah mauquj dikatakan, “Tidak pernah 
ada satu ulama pun yang mengucapkannya.” 


Tafsir Hadits 

Ketahuilah, sesungguhnya disyaratkan dalam shalat khauf ltu beberapa 
syarat; 

1. Dalam perjalanan. 

Disyaratkan oleh sebagian ulama berdasarkan Tirman Allah Ta’ala, 



j j 



‘Dan apabila kamu bepergian di muka bumi...” (QS. An-Nisaa': 101) 


Dhaif Al-]ami (4911) 



738 $1 JtSu/lULUS-SALAM JilidPertama 

Juga betdasarkan dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam tidak pernah melaksanakannya ketika hadir. Berkata Zaid bin 
Ali, An-Nashir, Imam Yahya, Hanafiyah dan Asy-Syafiiyah, “Hal ini 
tidak disyaratkan berdasarkan firman Allah Ta’ala, 



“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sababatmu)...” 
(QS. An-Nisaa’: 102) berdasarkan alasan bahwa ayat ini diathafkan 
(disambungkan) dengan ayat sebelumnya, ‘Dan apabila kamu bepergian di 
muka bumi... ” (QS. An-Nisaa': 101), maka hal ini menunjukkan bahwa 
ayat tersebut tidak masuk dalam pembatasan (taqyid) ayat sebelumnya 
yakni “bepergian di muka bumi”. Mungkin saja -golongan pertama- mereka 
menjadikannya ayat 102 ditaqyid (dibatasi) oleh ayat 101 yakni “bepergian 
di muka bumi”, dengan asumsi susunan kalimatnya, “jika kamu bersama 
mereka dengan keadaan ini yaitu perjalanan di bumi.” Pembicaraan ini telah 
dibahas secara panjang lebar dalam kitab-kitab tafsir. 

2. Shalat ini dilakukan pada akhir waktu. 

Karena khauf adalah shalat pengganti dari shalat yang dikerjakan 
dalam waktu aman, sehingga tidak boleh dilaksanakan kecuali ketika 
shalat yang diganti -shalat dalam keadaan aman- memang tidak dapat 
dilakukan. Ini adalah kaidah bagi yang berpendapat seperti ini, mereka 
irn adalah Al-Hadawiyah. Dan selain mereka berkata, “Boleh dilakukan 
pada awal waktu karena umumnya dalil .” 

3. Membawa senjata dalam keadaan shalat. 

Ini disyaratkan oleh Dawud, tidak sah shalat kecuali dengan 
membawanya, tidak ada dalil dalam syarat ini. Asy-Syatii dan An- 
Nashir mewajibkannya karena adanya perintah yang ada dalam ayat, 
dan bagi mereka ada perincian dalam senjata yang dikenal. 

4. Tidak terjadi peperangan ini pada bulan haram, baik itu wajib ain atau 
kifayah. 

5. Hendaklah orang yang shalat khauf adalah orang yang diintimidasi 
oleh musuh, bukan ia yang mengintimidasi, karena jika ia yang 
mengintimidasi maka memungkinkan baginya untuk melaksanakan 
shalat dengan sempurna. Atau karena adanya ketakutan serangan 
musuh kepadanya. 



^oA^jtab sShalat $ 739 


Syarat-syarat ini telah dituturkan dalam Al-Furu’ yang diambil dari 
keadaan-keadaan pensyariatannya, tapi tidak ada yang jelas dalam 
pensyaratan. Dan ketahuilah sesungguhnya pensyariatan shalat ini datang 
dari dahl yang paling agung yang menunjukkan besarnya perkara shalat, 
demikian juga shalat jamaah. 

14. ^§AB SHALAT IED (HARI RAYA) 


A . f sos ssssos 

X X " / /■ 


446. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia herkata, “Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Ditriyaitu hari dimana manusia berbuka, 
dan Adha adalah hari di mana manusia menyembelih kurban. ” (HR. 
At-Tirmidzi) 1240 


Tafsif Hadits 

At-Tirmidzi berkata setelah menyebutkan susunan hadits ini, “Hadits 
ini adalah hadits hasan gharib, sebagian ahlul ilmi menafsirkan hadits ini 
dengan tafsiran sebagai berikut, “Sesungguhnya makna berbuka, dan 
berpuasa itu sesuai dengan kesepakatan jamaah dan kebanyakan manusia.” 

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam penetapan tanggal dua han raya 
ini harus dengan kesepakatan manusia. Dan apabila seseorang mehhat 
ru’yah (hilal) sebagai penetapan jatuhnya hari raya dengan seorang diri, 
maka wajib baginya untuk mendapatkan kesepakatan dari yang lainnya. 
Dan wajib bagmya untuk mengikuti keputusan mereka dalam 
melaksanakan shalat, berbuka dan berkurban. At-Tirmidzi telah 
meriwayatkan serupa dengan hadits im dari Abu Hurairah Kadhiyallahu 
Anhu dan ia berkata, “Hadits Hasan.” l24i 

Maknanya hadits ini sesuai dengan hadits Ibnu Abbas Kadhiyallahu 
Anhu yang pada saat itu Kuraib telah berkata kepadanya, “Sesungguhnya 
telah berpuasa penduduk Syam dan Muawiyah dengan mehhat hilal pada 
han Jum’at di Syam, kemudian ia datang ke Madinah pada akhir bulan 

Shahih A.t-Tirmidty (802) 

Shahih At-Tirmidyi (697) 


1241 


740 $ jSuBULUS-SALAM ]ttdPertama 


dan mengkhabarkan kepada Ibnu Abbas tentang hal itu, maka berkatalah 
Ibnu Abbas, “Akan tetapi kami mehhatnya pada malam Sabtu, maka kami 
tetap berpuasa sampai kami menyempurnakannya tiga puluh atau kami 
melihat hilal.” Kuraib berkata, “Aku berkata, “Apakah Anda tidak 
mencukupkan dengan ru’yahnya Muawiyah dan umat manusia? Ia berkata, 
‘Tidak, demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memerintahkan kami.” 1242 

Secara zhahir hadits, bahwa Kuraib termasuk orang yang mehhat hilal. 
Namun demikian Ibnu Abbas memerintahkan untuk menyempurnakan 
puasanya, walaupun ia yakin bahwa hari raya telah jatuh jika dihitung dengan 
waktu awal puasanya. Pendapat ini didukung oleh Muhammad bin Al- 
Hasan. Ia berkata, “Wajib menyesuaikan dengan orang-orang — dimana ia 
berada- walaupun hal itu berbeda dengan keyakinannya. Begitu juga dengan 
haji, karena telah datang riwayat, ‘!Arafah kalian adalah hariyang kalian 
kenal.’ n 243 Ini berbeda dengan Jumhur ulama, mereka berkata, 
“Sesungguhnya yang wajib adalah ia mengamalkan apa yang diyakini 
jiwanya, dan mereka memahami hadits ini untuk orang yang tidak 
mengetahui apa yang berbeda dengan orang-orang, maka jika telah 
terungkap setelah kesalahan, cukuplah baginya dengan apa yang telah ia 
lakukan. Mereka berkata, “Mengakhirkan hari-hari adalah hak bagi orang 
yang ragu dan mengamalkan dengan hukum asal. Mereka menta\vil hadits 
Ibnu Abbas Radbiyallahu Anhu bahwa kemungkinan ia tidak mengatakan 
untuk mengikuti ru’yahnya penduduk Syam karena perbedaan matla ’ (tempat 
melihat hilal) di Syam dan Hijaz, dan karena yang mengkhabarkan hanya 
satu orang maka tidak diamalkan persaksiannya. Bukan berarti di sini Ibnu 
Abbas memerintahkan Kuraib untuk berbuat sesuatu yang bertentangan 
dengan keyakinannya, karena Ibnu Abbas hanya mengkhabarkan tentang 
penduduk Madinah bahwa mereka tidak mengamalkan yang demikian 
karena salah satu dari dua perkara.” 


0 t .. " • O s s * os \ ' A 0 0* > 0 i 0 s s 

u — 4 4 — 1 4 — o* t r jl dH • t i V 

( J 3 J\ J\ Ijs-li- lIS^j <j\ j»il*j aIIp <5jI Jp J)\ 

J J —; d*^—il 'jlj ^J aIIp aiil 


Muslim (1087) 

(£?»*"«) Shahih Al-Jami’ (4224) 


<^£lTAB (&HALAT 0 741 


' f \' 0 f '° f f \' ' ° f ».\' f u i 0 f ? ' f i‘ ■> f * i f 

jhj 4-o^-l s'jj .^-A/U/a- 4 'j4Ju (jl ) y>^a\ Dtj ij^jajsj 

*" / / 

oiHLij iiii liij 


447. Dan dari Abu Umair bin Anas Radhiyallahu Anhuma dari paman- 
pamannya dari kalangan shahabat Nahi Shallallahu Alaihi wa Sallam. 
Sesungguhnya sekelompok penunggang datang kepada Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam. Mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal 
kemarin. Maka beliau memerintahkan mereka untuk berbuka, dan jika 
telah masuk waktu pagi hendaklah mereka pergi ke tanah lapang tempat 
shalat mereka. ” (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan ini adalah 
lafazh baginya, isnad hadits ini shahih) 1244 


Penjelasan Kalimat 

“Abu Umair bin Anas bin Malik (Al-Anshari dikatakan bahwa namanya 
adalah Abdullah dan ia termasuk dari shigar tabiin -tabiin kecil-, ia 
meriwayatkan dari sekelompok shahabat, ta dikarumai umur yang panjang 
setelah bapaknya) dari paman-pamannya dari kalangan shahabat Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, sesungguhnya sekelompok penunggang datang kepada 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mereka bersaksi bahwa mereka melihat hilal 
kemarin, maka beliau memerintahkan mereka untuk berbuka dan jika telah masuk 
waktu pagi hendaklah mereka pergi ke lanah lapang tempat shalat mereka. ” 

Hadits tni dikeluarkan oleh An-Nasa’i dan Ibnu Majah dan dishahihkan 
oleh Ibnul Mundzir, Ibnu As-Sakan dan Ibnu Hazm. Berkata Ibnu Abdil 
Bar, “Sesungguhnya Abu Umair tidak dikenal dan tertolak, dan 
sesungguhnya telah diketahui siapa yang menshahihkan baginya.” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa Shalat Ied dilaksanakan pada hari 
kedua yang jika diketahui datangnya hart raya setelah keluarnya waktu 
shalat. Secara zhahir hadits, mutlak hukumnya untuk mehhat waktu shalat 
walaupun waktu shalatnya masih tersisa, karena hal ltu tidak diketahui 
di awal hari. pendapat ini diikuti oleh Al-Hadi, Al-Qastm, dan Abu 
Hanifah, akan tetapi dengan syarat hal itu tidak diketahui kecuali setelah 
keluar waktunya, maka shalat ied dilaksanakan pada hari kedua, yaitu 
pada waktu yang sama jika dilakukan hari pertama. Abu Thahb berkata, 
“Dengan syarat shalat ditinggalkan karena ada keraguan sebagaimana yang 
terdapat dalam hadits. Ada juga yang menjadikan halangan (udzur) lebih 


Shahih A.bi Dawud (1157) 


742 $1 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

bersifat umum. Entah karena ada keraguan atau karena sebab hujan. Hal 
ini dijelaskan dalam kitab-kitab Hanafiyah karena menganalogikan 
halangan-halangan tersebut dengan keraguan. 

Secara zhahir hadits, bahwa pelaksanaan shalat Ied adalah bersifat 
adaa‘an (dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan pelaksanaannya) 
bukan qadhaa‘an (melaksanakan tidak pada waktunya). Mahk berpendapat 
bahwa shalat Ied mutlak tidak di qadha’ sebagaimana tidak di qadha pada 
harinya. Bagi Asy-Syaftiyah ada perincian hal ini disebutkan di dalam 
Asy-Syarah. 

Hadits ini terdapat pada Iedul Fitri, dan diqiyaskan kepadanya shalat 
Iedul Adha, dan dalam meninggalkan keraguan. Dan juga diqiyaskan 
atasnya semua udzur (halangan). Dan dalam masalah qiyas ini ada 
pembicaraan, karena tidak memungkinkannya mengetahui secara 
keseluruhan. Wallahu ’Alam. 


s * S s s ^ \ * 0 * S ' ' ' X A ^ ^ J 0 s 

AjIjj Jj ^jlitJl Aj>ryS-\ .ol jA JTIj JliJl jJju V 

* ' ' " ? / / 

O/ y O / X 


iSl il ,j-gSffljj LiJSjs « <i iibu» 


448. Dari Anas Kadhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak pergi pada hari iedul Fitri sehingga beliau 
makan beberapa biji kurma. ” (HR. Bukhari) 1245 Dan dalam riwayat 
lain secara muallaq (tidak disebutkan sanadnya) yang dimaushulkan 
oleh Ahmad, “Bahwa beliau memakannya sebiji-sebiji (tidak sekaligus 
banyak.pen). ’ n246 


Penjelasan Kalimat 

“Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pergi (yakni keluar pada 
waktu pagi) pada hari ledu/ Fitri (yakni untuk melaksanakan shalat Ied di 
tanah lapang) sehingga beliau makan beberapa biji kurma. ” 

Dan dalam riwayat lain secara muallaq -tidak disebutkan sanadnya- 
(yakni Al-Bukhari me.muallaq\snn hadits ini) dari Anas yang di/?/i///.i7.w/kan 
oleh Ahmad, “Bahwa beliau memakannya sebiji- sebiji. Dikeluarkan oleh 
Al-Bukhari dalam Tankhnya Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari riwayat Utbah 


ms Al-Bukhan (953) 

1246 Al-Musnad (126/3) 


<=^ClTAB j£)halat ® 743 


bin Humaid dengan lafazh, “Sampai beliau makan kurma tiga biji atau lima 
atau tujuh atau lebih sedikit dari itu atau lebih banyak secara ganjil. M247 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam dengan hal ini. Al-Muhlab berkata, “Hikmah dengan makan terlebih 
dahulu sebelum shalat, agar tidak ada sangkaan terusnya puasa sampai 
shalat Ied, maka seakan-akan beliau menutup pintu kerusakan ini.” 
Dikatakan juga, “Ketika terjadi kewajiban berbuka setelah kewajiban 
berpuasa, maka disunnahkan untuk menyegerakan berbuka sebagai 
pelaksanaan perintah Allah.” Berkata Ibnu Qudamah, “Kami tidak 
mengetahui adanya perbedaan dalam menyegerakan makan pada hari ini 
sebelum shalat.” Pengarang mengatakan dalam Al-Fath , “Hikmah 
disunnahkan makan kurma adalah karena adanya sifat manis yang 
menguatkan pandangan yang telah dilemahkan oleh puasa, lebih sesuai 
dengan iman, dan dapat menetrahsir hati. Karena hal-hal inilah, sebagian 
tabiin selalu berbuka dengan kurma secara mutlak.” Berkata Al-Muhlab, 
“Adapun menjadikannya secara ganjil, memberikan isyarat pada keesaan 
Allah. Cara seperti inilah yang selalu dilakukan Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dalam setiap perkara dan urusannya untuk mengambil 
berkah dengannya. 


* A 


L LS^' ^ j <U)I olb ji jS- j . t i <\ 

Lr^^' Vj pjihi j>-J) ojS\ V jt-Cj 

' ,z »*., ,, 0 £ , , * , 

l)Lo- ji\ J -Co-I otjj 


449. Dan Abu Buraidah dari bapaknya Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
“Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam tidak keluar pada hari raya ledul 
Fitri sehingga beliau makan, dan beliau tidak makan pada hari raya 
Iedul Adha sampai selesai shalat. ” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi 
dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) 1248 


Biografi Perawi 

Ibnu Buraidah nama lengkapnya adalah Abdullah bin Buraidah bin 
Al-Husaib Al-Aslamy Abu Sahl Al-Marwazi seorang qadhi (hakim) yang 

1247 At-Tankb Al-Kabir { 6/526) 

1248 Shahib At-Tirmidyi (542) 


744 ® jSilBULUS-SALAM JilidPertama 

terpercaya dari tiga orang sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang 
dalam A.t-Taqrib. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al- 
Hakim dan Al-Baihaqi 1249 dan dishahihkan oleh Ibnu Al-Qaththan dalam 
riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, “...dan jika beliau pulang, beliau makan 
jantung hewan kurbannya. ’ A2W At-Tirmidzi berkata, “Dalam masalah ini dari 
Ali dan Anas.” At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ibnu Umar di 
dalamnya ada rawi yang dhaif. 

Hadits ini dalil disyariatkannya makan pada hari raya iedul fitri sebelum 
shalat dan mengakhirkannya pada iedul Adha sampai setelah shalat. 
Hikmah pensyariatannya ini adalah ketika menampakkan kemuhaan Allah 
atas hamba-hamba-Nya dengan mensyariatkan penyembehhan kurban, 
maka yang terpenting adalah dengan memakannya sebagai ungkapan rasa 
syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya. Dan juga 
sebagai bentuk disyariatkannya ibadah yang bersifat umum untuk 
menggapai kebaikan dunia dan pahala akhirat. 



01 1—i y\ :cJU 4&I ^Aj 4 J 2 P • 1 0 

* " z / 

0 s 0 / 0 

0 1° * ti 0 ' ' ' . o ^ 0 ^ Os 0 . . ✓ t £> . s 

jl JAgcUj j tja-y «Jlj 


4^ Ji 


450. Dan Ummi Athiyyah Kadhiyallahu Anha, ta berkala, “Kami diperintahkan 
mengajak keluar anak-anak perempuan, perempuan-perempuanyang sedang 
haidh pada saat dua hari raya itu untuk menyaksikan kebaikan dan doa 
kaum muslimin, tetapi perempuan-perempuan haidh itu terpisah dari tempat 
shalat. ” (Muttafaq Alaih) 1251 


Biografi Perawi 

Ummu Athiyyah adalah seorang shahabiyah Anshar. Nama lengkapnya 
adalah Nusaibah binti Al-Harits, dikatakan juga Nusaibah binti Ka’ab. 
Ia pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam 
banyak peperangan, mengobati orang yang terluka, merawat yang sakit. 

1249 Shahih Ibni Majah (1783) 

1250 Sunan Al-Baihaqi (3/283) 

1251 Al-Bukhari (974), Muslim (980) 


s=^ClTAB J^HALAT -g$} 745 


Ia adalah penduduk Bashrah. Sekelompok shahabat dan ulama tabiin di 
Bashrah mengambil ilmu darinya tentang cara memandikan jenazah, 
karena ia pernah menyaksikan proses pemandian jenazah putri Rasulullah 
Shallallahu A.laihi wa Sallam. Ia menceritakan hal tersebut dan 
menguasainya. Haditsnya menjadi hukum dasar dalam memandikan 
jenazah. Haditsnya akan dibahas dalam kitab Al-Janai^. 

Penjelasan Kalimat 

“la berkata, “Kami diperintahkan mengajak keluar (ke tempat-tempat 
shalat) anak-anak perempuan (anak-anak perawan yang sudah baligh dan 
yang mendekati umur baligh) dan perempuan-perempuan haidh (ini lebih 
umum dari yang pertama dari beberapa segi) pada saat dua hari raya itu 
untuk menyaksikan kebaikan (yaitu masuk dalam keutamaan shalat bagi 
selain haidh) doa kaum muslimin (ini lebih umum) tetapiperempuan-perempuan 
haidh itu terpisah dan tempat shalat. ” 

letapi dalam lafazh Al-Bukhari, “Kami diperintahkan untuk mengajak 
anak-anakperempuanyang memiliki kain-kainpenutup. ”atau ia berkata, “Anak- 
anak perempuan dan perempuan-perempuanyang memilikipenutup, danperempuan- 
perempuan haidh menjauhi tempat-tempat shalat. ” Sedang untuk lafazh Mus- 
hm, ‘Telah memerintahkan kami -yakni Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam- 
untuk mengajak keluar anak-anak perempuan dan perempuan-perempuan yang 
memiliki penutup, dan memerintahkan perempuan haidh untuk menjauhi tempat 
shalat orang Islam. ” Lafazh yang dibawakan pengarang ini bukan lafazh 
salah satu dari keduanya. 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan wajibnya mengajak keluar mereka. Namun 
tentang masalah hukum ini ada tiga pendapat: 

Pertama; Hukumnya wajib. Pendapat ini dikatakan oleh Khahfah yang 
tiga Ah, Abu Bakar, dan Umar. Wajibnya hal ini dikuatkan oleh riwayat 
yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Hadits Ibnu Abbas, 
“Sesungguhnya Pasitlullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajak keluar istri- 
istn dan anak-anak perempuannya dalam dua hari raya. ^ 1252 Secara zhahir 
hadits menunjukkan terus menerusnya hal tersebut dilakukan Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam , dan im umum bagi orang yang memiliki 
kedudukan atau lamnya, jelas bagi wanita muda dan bagi yang tua lebih 
utama. 

Kedua, Hukumnya sunnah. Perintah mengajak mereka untuk keluar 
dipahami sebagai anjuran. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan juga 


1252 


(*■&«») Dbaij Ibnu Majah (1325) 




746 (iĔ)UBULUS-SALAM JiUdPertama 


dikuatkan oleh pensyarah dengan berdalilkan bahwa sebab keluarnya 
perempuan-perempuan ini untuk menyaksikan kebaikan dan doa-doa orang 
muslim, ia berkata, “Jika ini wajib, maka tidak akan disebutkan sebab seperti 
ini. Maka mestinya keluarnya mereka hanya untuk melaksanakan kewajiban 
atas mereka dan melaksanakan perintah. 

Saya katakan, “Dalam pendapat ini perlu dipikirkan, karena terkadang 
wajib juga disebutkan dalam pelaksanaannya ada sebabnya yang 
mengandung faidah dan tidak disebutkan sebab untuk pelaksanaannya. 
Menurut ucapan Asy-Syafi’i dalam Al-Umm ada pemisahan antara 
perempuan-perempuan muda dengan perempuan-perempuan tua. Ia 
berkata, “Aku lebih menyukai perempuan-perempuan tua menyaksikan 
shalat ied tidak untuk perempuan-perempuan muda, saya menyaksikannya 
mereka lebih menyukai shalat ied.” 

Ketiga: Sesungguhnya hal itu telah dinasakh (dihapus hukumnya). Ath- 
Thahawi berkata, “Sesungguhnya yang demikian itu terjadi pada awal 
Islam, karena pada saat itu sangat membutuhkan keluarnya mereka untuk 
memperbanyak jumlah umat Islam sehingga dapat menimbulkan 
kegentaran di hati musuh-musuh Islam, kemudian hal itu di hapus. Jelas 
ini adalah nasakh hanya klaim saja, dan tertolak oleh persaksian Ibnu 
Abbas dengan keluarnya para perempuan ketika ia masih kecil, itu terjadi 
setelah penaklukan kota Makkah, dan saat itu tidak perlu lagi untuk 
keluar, karena posisi Islam kuat saat itu. Dan juga tertolak dengan 
penjelasan hadits Ummu Athiyah tentang kehadiran mereka untuk 
menyaksikan kebaikan dan doa orang-orang muslim. Dcmikian juga 
tertolak dengan fatwa Ummu Athiyah setelah wafatnya Shallallahu Alaihi 
wa Sallam beberapa waktu dan tidak ada seorangpun yang menyehsihinya 
dari para shahabat. Adapun ucapan Aisyah Radhiyallahu Anha ‘Jika Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat apa yang telah diperbuat oleh 
perempuan-perempuan, niscaya behau cegah mereka dari masjid.” 1253 Maka 
ini tidak menunjukkan keharaman mereka untuk keluar dan tidak juga 
ada penghapusan hukum, akan tetapi di sini ada dahl bahwa kita tidak 
mencegah mereka karena Nabi tidak mencegah mereka, bahkan 
memerintahkan untuk mengajak keluar mereka. Maka tidaklah boleh bagi 
kita untuk mencegah sesuatu yang diperintahkan. 


^ O o _ _ 0 - i 0 s & 

»1- * •* t. 0 ll • ° I' f * ' * ' S" ° ' I' ' 

AJS- JjlySj jXj jjIj 


Al-Bukhari (8659), Muslim (445) 


<=^(jtab JĔ)HALAT $ 747 


451. Dari Ibnu Umar Radhijallahu Anhuma, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan Umar menunaikan shalat dua hari 
raya itu sebelum khutbah.” (Muttafaq Alaih). 1254 

Tafsir Hadits 

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang 
dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beserta kedua 
khalifahnya, dan mereka terus menerus melaksanakan hal tersebut. Secara 
zhahir hadits ini menunjukkan wajibnya mendahulukan shalat dari 
khutbah. Telah dinukil secara ijma’ tidak wajibnya khutbah pada dua 
hari raya. Sandarannya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh An-Nasa’i, 
Ibnu Majah, Abu Dawud dari hadits Abdullah bin As-Saib ia berkata, 
“Aku hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat ied, 
ketika selesai dari shalatnya beliau berkata, “Sesungguhnya kami akan 
berkhutbah, bagiyang suka untuk duduk mendengarkan khutbah maka duduklah, 
dan bagiyang menginginkanpergi, maka boleh iapergi. ’ 4255 Hal ini menunjukkan 
bahwa khutbah ini tidak wajib. Jika khutbah didahulukan -dari shalat- 
maka tidak disyariatkan untuk mengulanginya, jika dilakukan maka akan 
menyelisihi sunnah.” 

Telah terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali 
berkhutbah sebelum shalat. Disebutkan dalam riwayat Mushm orang itu 
adalah Marwan. Dikatakan juga ta telah didahului oleh Utsman, 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dengan sanad yang 
shahih sampai kepada Al-Hasan Al-Bashri ia berkata, “Orang yang pertama 
kah khutbah sebelum shalat adalah Utsman, yakni pada shalat ied.” 1256 

Adapun alasan Marwan mendahulukan khutbah ketika dhngkari oleh 
Abu Said, ia berkata, “Sesungguhnya manusia tidak lagi duduk 
mendengarkan kami setelah shalat.” Dikatakan, “Sesungguhnya mereka 
sengaja menmggalkan untuk mendengar khutbah karena di dalamnya ada 
cacian kepada orang yang tidak pantas untuk di caci dan berlebihan dalam 
memuji sebagian manusia.” Telah diriwayatkan oleh Abdur Razaq dari 
Ibnu Juraij dari Az-Zuhri, ia berkata, “Orang yang pertama kali membuat 
perkara baru dalam khutbah sebelum shalat led adalah Muawiyah.” 1257 
Sesungguhnya semua itu adalah bid’ah yang menyehsihi petunjuk behau 


1254 Al-Bukhari (963), Muslim (888) 

1253 Shahih Abi Dawud (1155) 

1256 Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (7/247) 

1257 MusannaJAbdir Ra%gaq (3/284) 



748 0 J&UBULUS-SALAM JilidPertama 


Shallalllahit Alatht wa Sallam. Adapun alasan Utsman adalah banyaknya 
manusia di Madinah dan jauh-jauhnya tumah, maka mendahulukan 
khutbah supaya orang yang jauh rumahnya bisa mendapatkan jamaah 
shalat ied, dan ini adalah pendapat yang menyelisihi petunjuk Rasulullah 
Skallallahu Alaihi wa Sallam. 


JC& ji J jXJ yj) . 1 O Y 

jA .lijL ^J (4JU) 4JI ^jj 


452. Dan Ibmt Abbas Radhiyallahu Anhuma, “Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam shalat pada hari raya Ied dua rakaat, beliau tidak shalat 
(sebe/umnya) maupun sesudahnya. ” (HR. As-Sab’ah) 1258 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat ied im dua rakaat. Im merupakan 
ljma’ bagi orang yang shalat bersama imam di tanah lapang. Adapun orang 
yang ketinggalan dari shalat Imam dan shalat sendirian, ia juga dua rakaat 
menurut mayoritas ulama. Ahmad dan Ats-Tsauri berpendapat ia harus 
shalat empat rakaat. Said bin Manshur mengeluarkan riwayat dan Ibnu 
Mas’ud, “Siapayang terlambat shalat ied bersama imam, maka ia shalat empat 
rakaat. ” Ini sanadnya shahih. Ishaq berkata, “Jika ta shalat di tanah lapang 
maka shalat dua rakaat, tapi jika tidak —di tanah lapang- maka shalat empat 
rakaat.” Abu Hanifah berkata, “Jika ia mengqadha shalat Ied, ia boleh 
memihh antara dua atau empat rakaat.” 

Shalat Ied telah disepakati secara ijma’ atas pensyariatannya, namun 
para ulama berbeda pendapat dalam hal ini atas tiga pendapat; 

Rertama; Wajib Ain. Ini adalah pendapat Al-Hadi dan Abu Hanifah 
berdasarkan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan 
khalifah-khalifah setelah beliau, dan juga perintah behau mengajak keluar 
para perempuan. Demikian juga riwayat-riwayat yang telah lalu tentang 
hadits perintah pergi ke tempat-tempat shalat asalnya adalah wajib. Di 
antara dahl mereka adalah firman Allah Ta’ala, 

“Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. ” (QS. Al- 
Kautsar: 2) bagi orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 


Al-Bukhari (964), Muslim (2094) 




<=z/(jrAB jShalat 0 749 


shalat iedul Adha. Demikian juga firman Allah Ta’ala, 



“Sesungguhnya beruntunglah orangjang membersihkan diri (dengan beriman), 
dan dia ingat nama Kabbnja, lalu dia shalat. ” (QS. Al-A’la: 14-15) Telah 
ditafsirkan oleh sebagian besar ulama dengan zakat fitri dan shalat Iednya. 

Kedua: Fardhu kifayah. Karena shalat Ied merupakan syiar, dan 
kewajibannya akan gugur jika telah didirikan oleh sebagian orang seperti 
halnya jihad. Pendapat ini didukung oleh Abu Thahb dan lain-lainnya. 

Ketiga; Sunnah Muakkadah. Hal ini didasarkan kepada kebiasaan 
Rasulullah Shallatlahu sllaihi wa Sallam selalu melaksanakannya yang dapat 
dijadikan dahl disunnahkannya amalan tersebut. Ini adalah pendapat Zaid 
bin Ah dan sekelompok ulama, mereka berkata, “Berdasarkan sabda behau 
Shallallahu Alaihi wa Sallam , “Tima waktu shalat telah dituliskan oleh Allah 
atas hamba-Nja. ’ AZW Dalil ini dibantah berdahl dengan mafhum bilangan, 
dan kemungkinan kesempurnaan lafaznya, “Diwajibkan ini sehari semalam. ” 
Dan dalam lafazh, “Be/iau tidak shalat sebelumnja maupun sesudahnja. ”Dahl 
ini yang menunjukkan tidak disyariatkannya shalat sunnah sebelum dan 
sesudahnya, karena behau tidak melakukan dan tidak memerintahkannya. 
Maka tidak ada hak pensyariatan atas behau, dan tidak hak pensyariatan 
atas kita. Akan datang hadits Abi Said yang menunjukkan bahwa Nabi 
meninggalkannya. Dan juga dari hadits Abu Satd, “Sesungguhnja Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat setelah led dua rakaat di rumahnya. ” Telah 
dtshahihkan oleh Al-Hakim, maka yang dimaksud dengan sabdanya disini 
“tidak sesudahnya” , adalah di tempat shalat. 


"j - J aIJlP ajjl J)\ alp aJJ 1 aIpj . i o y 

£ «J /o f ^ , ", (■ 

^ j ^Jl APry>-\ . Jj <j\^\ 


453. Dan dari Ibnu Abbas Kadhijaliahu Anhu, bahwasanja Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat Ied tanpa adgan dan 
iqamah. ” (HR. Abu Dawud yang berasal dalam Shahih Al- 
Bukhari ) 1260 


12 ’ 9 ((V*-*) Sbabib Abi Dawud (425) 
1260 ShahihAbi Dawud (1147) 



750 ® jSuBULUS-SALAM JiMPertama 


Tafsir Hadits 

Ini adalah dahl tentang tidak disyariatkannya adzan dan iqamah dalam 
shalat ied dan keduanya adalah bid’ah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan 
dengan sanad yang shahih dari Ibnul Musayyib, “Sesungguhnya orang 
pertama yang mengada-adakan adzan untuk shalat ied adalah 
Muawiyah.” 1261 Dan serupa dengan mi diriwayatkan oleh Asy-Syafii dari 
rawi-rawi yang tsiqah dan ia menambahkan, “Dan para hujaj mengambil 
darinya ketika ia memerintah Madinah.” Ibnul Mundzir meriwayatkan, 
“Sesungguhnya orang yang pertama kah mengada-adakannya adalah Jiyad 
di Bashrah.” Dikatakan, “Orang yang pertama kali mengada-adakannya 
adalah Marwan.” Ibnu Abi Hubaib mengatakan, “Orang pertama yang 
mengadakannya adalah Abdullah bin Az-Zubair dan ia juga beriqamah.” 

Asy-Syafii telah meriwayatkan dari rawi-rawi tsiqah dari Az-Zuhri, 
“Sesungguhnya Nabi Shallaltahu Alaihi wa Sallam selalu memerintahkan 
muadzin untuk mengatakan, “Ash-Shalatu Jamiah” (mari shalat berjamaah). 
Ia berkata dalam Asy-Sjarh, “Ini ada hadits mursal yang dikuatkan dengan 
qiyas kepada shalat khusuf, karena tetapnya hal tersebut —adzan dan 
iqamah- di dalamnya.” Aku berkata, “Ini perlu dicermati.” 


9 L*j v 





454. Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak shalat apapun sebelum shalat Ied, tetapi apabila 
telah kembali ke rumahnya maka beliau shalat dua rakaat. ” (HR. 
Ibnu Majah dengan sanad hasan). 1262 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Ahmad 1263 , At-Tirmidzi telah 
meriwayatkan dari Ibnu Umar serupa hadits ini dan ia telah 
menshahihkannya, 1264 ini menurut Ahmad dan Al-Hakim. 1265 Hadits ini 


1261 Ibnu Abi Syaibah (1/491) 

1262 Shahih Ibnu Majah (1309) 

1263 Ahmad (2/28) 

1264 Shahih At-Tirmidtj (538) 

1265 Ahmad (2/57) 




<=^ClTAB^HALAT H 751 


juga mempunyai jalur periwayatan yang lain menurut riwayat Ath- 
Thabrani di dalam A.l-Ausath, akan tetapi di dalamnya ada Jabir Al-Ja’fi, 
ia adalah rawi yang matruk. 

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat dua rakaat setelah ied di rumah. 
Hal ini telah bertolak belakang dengan hadits Ibnu Umar menurut riwayat 
Ahmad secara marfu\ “Tidak ada shalat pada hari raja sebelumnya dan 
sesudahnja. ’ n266 Jika dikompromikan dua hadits ini, maka yang dimaksud 
adalah “Tidak ada shalat di lapangan terbuka.” 


* l 


j —(*j—i j—<5si jlST : Jli aupj . £ o o 

—T Aj \Xj Jjfj Jl y>^a ^\j 

T.. 4 '’ 0 -■ f. A o .0 U U -» ,U JA 

JjUj. 

s * * / s 


455. Dan dari Abu Said ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam keluarpada hari raja idul Fitri dan idulAdha ke tempat sha/at, 
jang pertama kali beliau kerjakan adalah shalat, kemudian beliau pergi 
dan berdiri menghadap manusia, sedang manusia berada pada shaf-shaf 
mereka, beliau memberi nasehat dan perintah kepada mereka. ” 
(Muttafaq Alaih). 1267 


Tafsir Hadits 

Hadits ini mcnunjukkan disyariatkannya keluar ke tempat shalat. Yang 
terbayang dari hadits ini adalah keluar ke tempat selain masjid behau 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena tempat shalat beliau adalah tempat 
sudah dikenal, yaitu antara tempat itu dengan pintu masjid sekitar seribu 
hasta sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Syubah di dalam Akhbar 
Al-Madinah. 

Hadits ini menunjukkan didahulukannya shalat atas khutbah, hal ini 
telah dibahas pada bab terdahulu, dan tidak ada shalat sunnah sebelumnya. 

Dalam lafazh “berdiri menghadap manusia” menunjukkan bahwa di 
mushallanya tidak ada mimbar. Ibnu Hibban telah mengcluarkan riwayat, 
“R asulul/ah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah pada hari raya di atas 
kendaraannya. ’ n2(H Al-Bukhari menyebutkan dalam riwayatnya yang lengkap 

1266 (&**?) telah lalu takhrijnya. 

1267 ({yy) Al-Bukhari (956) dan Muslim (889) 

1268 Shahib Ibnu Hibban (9/186) 



752 0 pĔ> UBLILUS-SALAM JilidPertama 


dari Abu Said, “Sesungguhnja yang pertama kah memhuat nnmbar adalah 
Matwan. ”Walaupun Umar bin Syubbah telah meriwayatkan, “Sesungguhnya 
orang yang pertama kali berkhutbah kepada manusia di tempat shalat (lapangan) 
di atas mimbar adalah Utsman, ia melakukannya sekali kemudian 
meninggalkannya sampai diulangi lagi oleh Marwan. ” Seakan-akan Abu Said 
belum mengetahui hadits ini. 

Hadits ini juga menunjukkan disyariatkannya khutbah shalat ied yang 
berisi perintah dan nasehat. Dalam khutbah ied tidak dengan dua khutbah 
yang dipisah dengan duduk di antara keduanya seperti halnya khutbah 
Jum’at. Semua itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, namun ini dilakukan oleh manusia karena diqiyaskan 
dengan khutbah Jum’at. 


a * 


t' * i l 0 -* J. .. j , „ o s o £ o s 0// o o s o s s 

aUI JU :JU ol yg, • 1 0 

j Z. JJi J ±.j ± iii 

& • ° i „/'/' * % * 0 M Ss so C s oS . / / / 9 / i' - h ^ o £ ® 

“ jJ I JAJ J JjU jjI y>~\ . L<yoj JJIj 

/ / / / / 

(J jliJl yt- 


456. Dari Amru bin Syu’aib dari bapaknya dan kakeknya, ia berkata, 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berkata, “Membaca 
takbir pada shalat ledul Fitri tujuh kali pada rakaatyang pertama dan 
lima kali pada rakaatyang kedua, serta membaca Al-Qur’an — Al- 
Fatihah dan surat yang lain- di antara keduanya yaitu kedua rakaat 
tersebut.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi telah menukil dari 
Al-Bukhari pentashihan hadits ini ) 1269 


Biografl Perawi 

Amru bin Syuaib, nama lengkapnya adalah Abu Ibrahim Amru bin 
Syu’aib bin Muhammad bin Abdillah bin Amr bin Ash. la mendengar 
riwayat dari bapaknya, Ibnu Al-Musayib dan Thawus, dan meriwayatkan 
darinya Az-Zuhri dan sekelompok ulama. 


(J4»w>) Shahih Abi Dawud (1151) 




<^/(jtabjShalat $ 753 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad dan Ah bin Al-Madini, mereka 
berdua menshahihkan hadits ini. 1270 

Mereka telah meriwayatkan dari hadits ‘Aisyah, Sa’ad Al-Qarazh, Ibnu 
Abbas, Ibnu Umar dan Katsir bin Abdillah, semuanya ada rawi yang dhaif 
dan telah diriwayatkan dari Ali Alaihissallam dan Ibnu Abbas secara 
mauquf. 

Aku berkata, “Telah meriwayatkan Al-Uqaili dari Ahmad bin Hambal 
sesungguhnya ia berkata, ‘Tidak ada riwayat yang shahih di dalam masalah 
takbir pada dua hari raya.” Ibnu Rusyd berkata, “Sesungguhnya mereka 
mengambil dengan pendapat para shahabat dalam masalah ini, karena 
tidak ada satu haditspun yang shahih dari Nabi Shallallahu Alaihi n>a Sallam 
-tentang masalah ini-.” 

Hadits ini menjadi dahl bahwa bertakbir pada rakaat pertama di antara 
dua rakaat shalat Ied dengan tujuh takbir. Ada kemungkinan bahwa tujuh 
takbir tersebut termasuk takbir pembuka dan juga yang lainnya. Tetapi 
yang paling jelas tujuh itu selain takbir pembuka, dan dalam masalah ini 
ada perbedaan pendapat. Berkata di dalam Ai-Hadyu An-Nabawi , 
“Sesungguhnya takbir pembuka termasuk di dalamnya, akan tetapi ia tidak 
membawakan satupun dalil tentangnya. Dan pada rakaat kedua dengan 
hma takbir. Ini adalah pendapat dari sekelompok shahabat dan juga yang 
lain, namun ada kelompok yang lain berbeda pendapat, mereka 
mengatakan, “Lima takbir pada rakaat yang pertama, dan empat takbir 
pada rakaat yang kedua.” Ada juga yang mengatakan, “Tiga takbir pada 
rakaat yang pertama dan tiga takbir pada rakaat yang kedua.” Ada juga 
yang mengatakan, “Lima takbir pada rakaat yang pertama dan enam takbir 
pada rakaat yang kedua.” 

Saya katakan, “Yang paling dekat untuk diamalkan adalah pada hadits 
ini, walaupun pada setiap jalur hadits ini ada catatan, namun masing- 
masing menguatkan antara satu dengan yang lainnya, dan juga selain 
pendapat-pendapat itu tidak ada sunnah yang dapat dijadikan sandaran.” 

Dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa ada bacaan Al-Qur’an 
setelah takbir di dalam dua rakaatnya. Demikian yang dikatakan oleh 
Asy-Syafii dan Malik. Al-Hadi berpendapat bahwa bacaan Al-Qur’an 
sebelum takbir di dalam dua rakaat ini, ia telah mengeluarkan dalil di 
dalam Al-Bahr dengan sesuatu yang tidak sempurna dijadikan dahl. Al- 
Baqir dan Abu Hanifah berpendapat, “Sesungguhnya didahulukan takbir 


1270 Ahmad (2/180) 




754 0 jSlIBULUS-SALAM ]HidPertama 

pada rakaat pertama dan diakhirkan pada rakaat kedua untuk membedakan 
antara fardhu-fardhu.” 

Ketahutlah sesungguhnya perkataan pengarang bahwa At-Tirmidzi 
telah menuktl dari Al-Bukhari tentang penshahihah hadits ini sebagaimana 
yang dikatakan dalam Talkhis Al-Khabir , “Sesungguhnya telah berkata 
Al-Bukhari dan At-Tirmidzi, “Hadits ini adalah riwayat yang pahng shahih 
dalam masalah takbir pada shalat Ied.” Aku tidak mengetahii darimana 
At-Tirmidzi menukil ini karena At-Tirmidzi tidak pernah sama sekali 
mengeluarkan hadits Amr bin Syu’aib ini, tetapi ia mengeluarkan riwayat 
dari Katsir bin Abdillah dari bapaknya dari kakeknya. Ia berkata,”Hadits 
kakek Katsir adalah riwayat terbaik yang diriwayatkan dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam masalah ini.” Ia berkata, “Dalam bab 
ada riwayat dari Aisyah, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr, dan tidak 
disebutkan sesuatupun yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 

Telah terdapat dalam As-Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi kesalahan 
ini, kecuali ia menyebutkannya setelah ia meriwayatkan hadits Kastir bin 
Abdillah, ia berkata, “Telah berkata Abu Isa, Aku bertanya kepada 
Muhammad yakni Al-Bukhari tentang hadits ini, maka ia berkata, ‘Tidak 
ada dalam masalah ini satu riwayat yang lebih shahih dari ini”, la berkata, 
“Hadits Abdullah bin Abdur Rahman Ath-Thaifi dari Amr bin Syuaib, 
dari bapaknya, dari kakeknya dalam bab ini juga merupakan riwayat yang 
shahih, selesai ucapan Al-Baihaqi. Tetapi aku tidak menemukan di At- 
Tirmidzi sesuatu pun yang disebutkan. 1271 

Pengarang Tanqih Al-And^ar telah memperingatkan semua ini, ia 
berkata, “Yang mengherankan bahwa Ibnu An-Nahawy telah menyebutkan 
dalam Khulashahnya. dari Al-Baihaqi dari At-Tirmidzi, ia berkata, “Aku 
bertanya kepada Muhammad tentang hal ini...sampai akhir. Dengan ini 
diketahuilah bahwa pengarang telah mengikuti Al-Hafidz Al-Baihaqi 
dalam penukilan ini dari At-Tirmidzi dari Al-Bukhari. Karenanya ia tidak 
menasabkan hadits Amru bin Syu’aib kecuali pada Abu Dawud. Yang 
lebih utama untuk beramal berdasarkan hadits Amru karena telah Anda 
ketahui bahwa hadits ini lebih bersih dari semua riwayat dalam bab ini, 
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam diam dalam setiap dua takbir 
dengan diam yang sebentar, namun tidak diriwayatkan dari beliau sebuah 
dzikir tertentu antara dua takbir tersebut, akan tetapi Al-Khalah telah 
menyebutkan dari Ibnu Mas’ud sesungguhnya ia berkata, “Behau memuji 
Allah dan bershalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi wa SallamT 


1271 Bahkan ucapan At-Tirmidzi ini seperti yang ada di llalAl-Tirmid^i yang ditulis oleh Al- 
Qadhi (1/93) 



<=^UTAB^HALAT 755 


Ath-Thabrani telah mengeluarkan dalam Al-Kabir dari Ibnu Mas’ud, 
“Sesungguhnya antara setiap dua takbir ada diam seukuran satu kata.” 
Hadits ini mauquf dan di dalamnya ada Sulaiman bin Arqam, ia adalah 
dhaif. Dan Ibnu Umar untuk selalu menjaga dan mengikuti Rasulullah, ia 
mengangkat kedua tangannya di setiap dua takbir. 


4^ J\ jir : jis & 

/ ■* /• 

x o 

L I 0 U y' 0 f 0 ^ 

j*-L*^* *S>r j?- \ .“Cj j (_•— <_J 


M\J 'J Jj 

x ** x -i " /■ 

0 c 0 0 0 >9 

j \yu 


loY 


457. Dari Abu Waqid Al-Lajtsi Kadhijallahu Anhu berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca di dalam shalat Iedul Fitri dan 
ledul Adha detigan surat Qaf dan Surat lqtarabat. ” (HR. Muslim) 1272 


Biografi Perawi 

Abu Waqid nama lengkapnya adalah Al-Harits bin Auf Al-Laytsi. Ia 
termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dikatakan bahwa ia mengikuti 
perang Badar dan dikatakan juga ia termasuk orang yang masuk Islam 
pada Fathu Makkah, tetapi pendapat yang pertama lebih shahih. Termasuk 
penduduk Madinah kemudian ta berpindah ke Makkah dan wafat di sana 
pada tahun 68 H. 

Penjelasan Kalimat 

“ AI-Lajtsi Kadhijallahu Anhu berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
membaca di dalam shalat ledul Fitri dan ledul Adha dengan surat Qaf (yakni 
pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah) dan surat Iqtarabat (yakni pada 
rakaat kedua setelah Al-Fatihah). 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa bacaan surat Qaf dan surat Iqtarabat 
di dalam shalat Ied adalah sunnah. Dan telah disebutkan dalam hadits 
terdahulu, bahwa beliau telah membaca dalam dua rakaat itu dengan 
‘Sabbihis’ (surat Al-A’la) dan Al-Ghasijah (surat Al-Ghasyiyah). Secara 
zhahir hadits dapat diketahui bahwa behau terkadang membaca ini dan 
terkadang membaca itu. Asy-Syafii dan Malik berpendapat tentang 
sunnahnya hal tersebut. 


1272 (C*?"') Muslim (891) 



756 $ ]SuBULUS-SALAM JilidPertama 

* ^ ^ A & ^ \ * j ssss A 

4IIp A^ji ! Jlj ^.jlp aAji , i j J ' J5>r ^ . t ^ A 

,3 « d jJ £ ^ x 9 * s s 

(^J JtJl 4 ^.-LjJi j> <)J jlS" lil 


458. Dar/ /,«£/> Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi iva Sallam ketika hari raya beliau membedakan jalan yang 
dilewati. ” (HR. Al-Bukhari). 1273 


Penjelasan Kalimat 

“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika hari raya beliau 
membedakan jalanyang dilewati” (yakni, jika pulang dari tempat shalat, behau 
lewat arah -jalur- yang berbeda dengan arah ketika behau berangkat). 

At-Tirmidzi berkata, “Ahlul ilmi telah melakukan sunnah ini dan 
mereka sangat menganjurkannya bagi imam.” Demikian yang dikatakan 
oleh Asy-Syafii. Ini juga yang dikatakan oleh sebagian besar Ahlul Ilmi, 
dan ini disyariatkan bagi imam dan ma kmnm . 

f|''" 4i. ' . -- '' > 0 .- ' *i . 

c,jxj j*s- jj! j* Jjo . i o <\ 

459. Bagi Abu Dawud! 274 dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dan serupa 
hadits di atas. 


Lafazh hadits ini ada dalam As-Sunan. Dari Ibnu Umar, <c Bahwa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari raya melewati jalan tertentu 
kemudian kembali dengan jalan yang lain.” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits 
Jabir, dan terjadi perbedaan pendapat tentang hikmah di bahk peristiwa 
ini. Dikatakan, agar behau dapat mengucapkan salam kepada penduduk 
di dua jalan tersebut. Dikatakan, agar kedua kelompok tersebut 
memperoleh keberkahannya. Dikatakan juga, agar orang yang memihki 
keperluan dapat menunaikan keperluannya di dua jalan tersebut. 
Dikatakan juga untuk menampakkan cahaya jalan di seluruh penjuru gang 
dan jalan. Dikatakan juga, untuk menakut-nakuti orang munafik dengan 


Al-Bukhari (986) 

Shahih Ahi Dawud (1156) 






<=^ClTAB$HALAT $ 757 

penglihatan meteka terhadap kemuliaan Islam, penduduknya, dan 
kedudukan syiarnya. 

Dikatakan juga untuk memperbanyak persaksian penduduk negeri, 
karena orang yang pergi ke masjid atau tempat shalat, maka salah satu 
langkahnya akan mengangkat derajatnya dan salah satu yang lain akan 
menghapus kesalahannya sampai ia kembali ke rumahnya. Dikatakan juga 
-dan ini yang pahng shahih- sesungguhnya perbuatan ini semua memiliki 
hikmah-hikmah yang tidak lepas perbuatannya dari hal tersebut, karenanya 
Ibnu Umar selalu menjaga terhadap sunnah ini, dan selalu bertakbir dari 
rumahnya sampai ke tempat shalat. 


9 s \ $ ^ J s s s \ s 

‘ulp aisl J:Jli 4jdl (jul jSj .11* 

I j —^ U^j ai)l ^^Jlbl jj : JUi jJiJl jU°J ojuJI 
yj—uJlj ^l .jkiJl »JJ 



460. Dari Anas Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tiba ke Madinah dan bagi penduduk negeri itu dua 
hari yang mereka bermain pada keduanya. ” Kemudian Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Allah telah menggantikan 
kepada kalian dari dua hari itu sesuatu yang lebih baik dari keduanya 
yaitu hari ledul Adha dan hari raya ledul Fitri. ” (HR. Abu Dawud, 
An-Nasai dengan sanad yang shahih). 1275 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah ShaUallahu Alaihi wa Sallam 
mengucapkan hal itu setelah tibanya di Madinah, sebagaimana yang 
ditunjukkan oleh hurujfa dan yang terdapat dalam kitab sejarah, 
“Sesungguhnya Ied yang pertama yang disyariatkan dalam syariat Islam 
adalah Iedul Fitri yang terjadi pada tahun kedua hijriyah.” 

Hadits ini juga menunjukkan bahwa menampakkan kebahagiaan pada 
dua hari raya itu disunnahkan. Ini adalah syariat yang telah Allah syariatkan 
kepada hamba-Nya untuk mengganti hari raya jahiliyah dengan dua hari 


Shahih Abi Dawud ( 1134 ) 





758 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


raya tersebut. Hal ini ditunjukkan bahwa beliau melakukan pada dua hari 
raya yang disyariatkan itu seperti apa yang dilakukan orang-orang jahihyah 
pada hari raya mereka, namun behau berbeda dengan mereka dalam hal 
penentuan waktu. 

Aku berkata, “Demikianlah yang dijelaskan dalam Asy-Syarah, yang 
dimaksud dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah adalah perbuatan yang 
tidak diharamkan dan tidak memahngkan dari ketaatan.” 

Adapun memperluas berkunjung keluarga pada hari raya, yang dapat 
menyegarkan tisik dan pikiran mereka dari beban ibadah, maka itu 
disyariatkan. Sebagian ulama beristimbat tentang makruhnya berbahagia 
pada hari raya orang-orang musyrik dan menyerupai mereka. Syaikh Al- 
Kabir Abu Hafsh Al-Busti dari ulama Hanatiyah, ia berkata, “Barangsiapa 
yang menghadtahkan sebutir telur kepada orang musyrik karena 
mengagungkan hari raya mereka, maka ia telah katir.” 


.iIaC* Jl ĕ)f 4IJ1 ja : Jli JjI . t \ \ 

* ' S t . J// 

o\jj 


461. Dan Ali Kadhiyallahu Anhu, ia berkata, ‘ c Termasuk perkara sunnah 
adalah keluar menuju shalat Ied dengan jalan kaki. ” (HR. At- 
Tirmidzi dan ia menghasankannya). 1276 


Tafsir Hadits 

Kelengkapan hadits ini dari At-Tirmidzi adalah, ‘Agar engkau memakan 
sesuatu sebelum engkau keluar. ” At-Tirmidzi berkata, “Mengamalkan hadits 
ini menurut mayoritas Ahlul ilmi disunnahkan, yaitu seseorang keluar 
menuju shalat Ied dengan berjalan kaki dan memakan sesuatu sebelum ia 
berangkat.” Abu Isa berkata, “Disunnahkan untuk tidak naik kendaraan 
kecuali karena udzur.” 

Saya tidak menemukan di dalam hadits ini bahwa At-Tirmidzi 
menghasankan hadits ini, dan saya juga tidak menyangka kalau At- 
Tirmidzi menghasankannya. Karena hadits ini diriwayatkan dari jalur 
riwayat Al-Harits Al-A’war, ia adalah salah seorang perawi yang banyak 
dibicarakan oleh para muhaddits. Said bin Mansyur telah mengeluarkan 
dari Az-Zuhri secara mursal, “Sesungguhnya Kasulullah tidak pernah menaiki 


1276 (tr-H Shahih At-Tirrmdj (530) 



J^HALAT $ 759 


kendaraan pada hari raya dan pada waktu mengiringi jena~ah. ” Ibnu Umar 
keluar menuju shalat Ied dengan berjalan kaki, begitu pula ia kembali 
dengan berjalan kaki. Adanya taqyid (batasan) dengan makan —terlebih 
dahulu- sebelum keluar menuju shalat Ied berdasarkan riwayat yang telah 
lalu, yakni hadits Abdullah bin Buraidah dari bapaknya. 

Ibnu Majah meriwayatkan hadits Abu Rafiq dan lainnya, “Sesungguhnya 
ILasuliillah Shallallahu A.laihi wa Sallam selalu keluar menuju shalat led dengan 
jalan kaki dan juga kembali dengan jalan kaki. ’ A211 

Tetapi Al-Bukhari telah membuat bab di dalam kitab Shahihnya tentang 
orang yang berjalan dan naik kendaraan menuju shalat Ied. Ia berkata, 
“Bab Al-Mudhiy wa Ar-Rukuub ila Al-Iid” (Bab orang yang berjalan dan 
naik kendaraan menuju Ied). Ia menyamakan antara keduanya, seakan- 
akan setelah ia mehhat tidak shahihnya hadits ini, ia kembali kepada asal 
dan pemahaman awal serta penjelasannya. 


| 1 . “ ° * I " 0 * 't' f 0 > if l, . ' ' ' os > * o , , 

^ fji ^ (Hpd ** <^l 0*3 - tnT 

j— j! aljj Aj*Jl Jil ^uJl 


462. Dan Abu Hurairah Kadhiyallahu Anhu, “Sesungguhnya mereka telah 
ditimpa hujan pada hari raya, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengimami mereka shalatled diMasjid. ”(HR. Abu Dawud dengan 
sanad yang layyin). 1278 


Hal ini disebabkan karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang 
majhul (tidak diketahui) juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim 
dengan sanad yang dhaif. 1279 

Tafsir Hadits 

Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini dengan dua pendapat, 
apakah yang utama shalat Ied di lapangan atau shalat Ied di masjid kota 
yang luas. 

Pertama; Menurut pendapat Al-Hadawiyah dan Mahk bahwa keluar ke 
tanah lapang lebih utama walaupun masjid dapat menampung manusia. 

12,7 (£r*H Sbahih Ibnu Majah (1313) 

1278 (*■< # ■« * ) DhaijAbi Dawud (1160) 

1279 Dhaijlbni Majah (1330) 




760 $ jSlIBULUS-SALAM JikdPertama 


Hujjah mereka adalah bahwa Rasulullah selalu melakukan shalat ied di 
lapangan tersebut dan tidak pernah shalat ied di masjid kecuah karena 
ud^ur hujan, dan tidaklah mungkin Rasulullah melakukan sesuatu kecuali 
yang lebih utama. Dan juga karena ucapan Ali Alaihissalam, 
“Sesungguhnya diriwayatkan darinya bahwa ia keluar ke tanah lapang 
untuk shalat Ied kemudian ia berkata, “Sekiranya itu sunnah, maka aku 
akan shalat di masjid, dan akan bertambah banyaklah orang yang shalat 
dan penuhlah masjid dengan banyaknya manusia.” 1280 Mereka berkata, 
“Jika di tanah lapang tempat untuk shalat terbuka luas, maka ini lebih 
utama. Namun jika ini dibatasi (sempit), maka ada keraguan di dalamnya.” 

Kedua; Ucapan Asy-Syafii, “Sesungguhnya jika masjid di kota luas, 
maka orang Islam harus shalat di situ dan tidak keluar.” Maka alasan 
keluar pada saat ini adalah memperbanyak keluarnya manusia. 
Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajak anak-anak 
perempuan dan perempuan-perempuan yang memiliki penutup kepala 
jika ini sudah mampu ditampung masjid, maka ini lebih utama. 
Sesungguhnya penduduk Makkah tidak keluar ke lapangan karena 
luasnya masjid mereka dan sempitnya tanah lapang. Berpendapat seperti 
ini Imam Yahya dan juga ulama yang lain, mereka berkata, “Shalat di 
masjid itu lebih utama.” 

Waktu Takbir 

Adapun berkenaan dengan waktu takbir, para ulama berbeda dalam 
dua pendapat, 

Pertama; Menurut mayoritas ulama, takbir dimulai dari keluarnya imam 
untuk shalat sampai dimulainya khutbah. Al-Baihaqi menyebutkan dalam 
hal ini dua hadits yang didhaifkan olehnya. Tetapi Al-Hakim berkata, 
“Ini sunnah yang biasa dilakukan oleh Imam-Imam Ahlul Hadits.” Telah 
shahih sebuah riwayat dari Ibnu Umar tentang hal ini dan lain-lainnya 
dari shahabat. 

Kedua; Menurut An-Nashir, “Sesungguhnya takbir dimulai dari Maghrib 
pada malam pertama di bulan Syawal sampai Ashar hari tersebut di setiap 
selesai shalat fardhu.” Menurut Asy-Syafii, “Sampai keluarnya tmam, atau 
sampai imam mengerjakan shalat, atau sampai menyelesaikan khutbahnya.” 
Ada beberapa pendapat dari Asy-Syafii tentang masalah ini. 

Sifat Takbir 

Adapun sifat takbir, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Padhail 
Al-Auqat karya Al-Baihaqi dengan sanad sampai kepada Salman, “Bahwa 


1280 


MushannaJ Ibnu Aht Syaibah (2/5) 


<^<JTAB$HALAT $ 761 


ia mengajarkan takbir kepada mereka. Ia berkata, “Bertakbirlah kalian 
dengan membaca. 


dr* ert ^ jsi ^rt 

^ al jf jJj dJ al of 

.tuji J4i)i d>i ^iii ;>:• ,J0JI ^ ^ij iu jf 


“Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kabiira” atau ia berkata, 
“Katsira”, Ya Allah, Kngk.au Maha Kuhur dan Maha Agung dari menjadikan 
bagi Mu seorang teman, atau menjadikan bagi-Mu seorang anak, atau menjadikan 
bagi-Mu seorang sekutu di dalam kerajaan, atau menjadikan bagi-Mu wah dari 
kehinaan, dan kami membesarkan-Mu dengan takbiran. Ya Allah ampunilah 
dosa kami, Ya Allah kasih sayangilah kami. ” 

Adapun takbir pada hari raya Idul Adha, telah diwajibkan juga oleh An- 
Nashir berdasarkan firman Allah Ta’ala, 



“Dan bergikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hariyang berbilang. ” 

(QS. Al-Baqarah: 203). 



“Demikianlah Allah telah menundukkanya untuk kamu supaya kamu 
mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. ” (QS. Al-Haj: 37). 
Pendapat ini disepakati oleh Al-Manshur Billah. Mayoritas ulama 
berpendapat bahwa takbir ini sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan. 
Dan di antara mereka ada yang mengkhususkan bagi laki-laki saja. 

Adapun mengenai waktunya, maka menurut zhahir ayat yang muha dan 
atsar dari para shahabat tidak ada pengkhususan tertentu. Dalam hal ini 
para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengkhususkan 
setelah shalat fardhu secara mutlak. Ada juga yang mengkhususkannya 
setelah shalat fardhu dan tidak setelah shalat sunnah. Ada yang 
mengkhususkannya secara berkelompok dan tidak sendirian, dilakukan pada 
shalat ada’an (dilakukan pada waktunya) bukan pada shalat yang dikerjakan 
secara qadha‘ (dikerjakan diluar waktunya). Dan ada juga yang 
mengkhususkannya bagi orang yang mukim bukan orang yang musafir, dan 
dilakukan di kota bukan di desa. 

Adapun mengenai waktu dimulainya takbir dan juga akhir takbir pada 
hari raya Iedul Adha terjadi perbedaan pendapat. Dikatakan, takbir diawah 


762 $ UBULUS-SALAM JMdPertama 


dari Subuh hari Arafah. Ada yang mengatakan dari Zhuhur di hari Arafah. 
Ada juga yang mengatakan dari Asharnya, pada hari kedua sampai ke 
Zhuhur hari ketiganya. Dikatakan juga sampai akhir hari Tasyrik. 
Dikatakan juga sampai Zhuhur hari Tasyrik. Dikatakan juga sampai Ashar 
hari Tasyrik. Semua ini tidak ada satupun yang ditetapkan oleh Rasulullah 
dengan hadits yang jelas. Riwayat yang paling shahih dalam hal ini adalah 
dari shahabat yakni ucapan Ali dan Ibnu Mas’ud bahwa membaca takbir 
itu dari Subuh hari Arafah sampai akhir hari-hari Mina.” Kedua pendapat 
ini dikeluarkan oleh Ibnu Mundzir. 

Adapun sifat takbirnya yang pahng shahih dalam hal ini adalah yang 
diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Salman dengan sanad yang shahih ia 
berkata, “Bertakbirlah kahan; Allahu Akhar Allahu Akbar Allahu Akbar 
Kabtira. ,,n&r Dan diriwayatkan dari Said bin Zubair, Mujahid dan Ibnu 
Abi Laila juga merupakan pendapat dari Imam Asy-Syafii dan beliau 
menambahkan di dalamnya, ^^ walillahilham ,, . Di dalam kitab Asy-Sjarah, 
banyak beberapa sifat -bentuk- takbir yang dianggap baik oleh 
sekelompok ulama. Ini menunjukkan adanya keluasan dalam hal ini, 
sebagaimana dimutlakkan dalam ayat yang menunjukkan keluasan 
tersebut. 

Ketahuilah, bahwa tidak ada perbedaan antara takbir Iedul Fitri dengan 
takbir Iedul Adha. Karena dalam pensyariatan takbir, mengacu pada dahl 
yang sama. Walaupun yang ma’ruf di masyarakat bahwa takbir ltu adalah 
takbir Iedul Adha. Telah disebutkan di dalam ayat adanya penyebutan 
pada hari-hari yang terhitung dan hari-hari yang diketahui. Bagi ulama 
dalam hal in ada dua pendapat; Di antara mereka ada yang mengatakan 
bahwa keduanya berbeda, yang dimaksud dengan hari-hari yang terhitung 
adalah hari-hari Tasyrik sedangkan hari-hari yang diketahui adalah tanggal 
sepuluh. Disebutkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas secara muallaq 
yang dimaushulkan oleh selainnya. Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas 
Kadhijallahu Anhuma, “Sesungguhnya yang diketahui itu adalah hari Iedul 
Adha dan tiga hari sesudahnya.” Dikuatkan oleh Ath-Thahawi berdasarkan 
tirrnan Allah Ta’ala, 


' t - 'l' ' * | 'S ■ <■' S A 




“Dan supaya mereka menjebut nama Allah pada hari jang telah ditentukan 
atas re^eki jang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. ” 


1281 Al-Jamt liMa’mar (11 /295) 




<=zACjTAB J^HALAT $ 763 


(QS. Al-Haj: 28). Jesungguhnya ayat ini memberikan isyarat bahwa 
yang dimaksud adalah ayyamu an-nahr (hari-hari penyembehhan atau 
kurban). 

Hal tni tidak mencegah penamaan ayyam al-’usyr malumat (hari-hari 
sepuluh yang dikenal) dan juga ayyam at-tasyriq ma’dudat (hari-hari tasyrik 
yang dihitung), tetapi penamaan hari-hari tasyrik yang terhitung adalah 
disepakati para ulama berdasarkan firman Allah Ta’a!a, 



“Dan berdsykirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang 
berbi/ang. ” (QS. Al-Baqarah: 203) 

Al-Bukhari telah menyebutkan dari Ibnu Umar secara muallaq, 
“Sesungguhnya kedua orang ini keluar menuju pasar pada hari-hari sepuluh 
mereka bertakbir dan orang-orang pun bertakbir bersama keduanya.” Al- 
Baghawi dan Al-Baihaqi juga menyebutkan seperti ini. Ath-Thahawi 
berkata, “Guru-guru kami juga menyebutkan demikian, yakni bertakbir 
pada hari-hari sepuluh semuanya.” 


Manfaat Takbir 


Pertama; Takbir di dalam dua hari raya disyariatkan menurut jumhur 
ulama. Adapun takbir pada waktu Iedul Fitri diwajibkan oleh An-Nashir 
berdasarkan firman Allah Ta’ala, 




11 1 


‘Dan hendaklah kamit mengagungkan A.llah ataspetunjuk-Nyayang diberikan 
kepadamu.” (QS. Al-Baqarah: 185). Sedangkan mayoritas ulama 
mengatakan bahwa takbir pada waktu hari raya hukumnya sunnah. 

Kedua; Disunnahkan memakai pakaian yang terbaik dan memakai 
minyak wangi yang terbaik pada hari raya tersebut. Ditambahkan pada 
hari raya itu adalah kurban yang paling gemuk yang ditemukan 
sebagaimana riwayat Al-Hakim 1282 dari hadits Al-Hasan Al-Bashti, ia 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada 
kami pada dua hari raya untuk memakai sesuatu yang terbaik yang kami 
punyai dan berminyak wangi dengan sebaik-baik minyak wangi yang kami 
punyai dan berkurban dengan kurban yang pahng gemuk yang kami temui, 
yaitu sapi untuk tujuh orang dan onta untuk sepuluh orang. Dan juga 
untuk menampakkan takbir sedangkan kami dalam posisi yang tenang 


1282 Al-Mustadrak (4/256) 



764 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

dan berwibawa.” Al-Hakim berkata setelah mengeluarkan hadits ini dari 
jalan Ishaq bin Bazurj, “Kalau bukan karena Ishaq ini majhul (tidak 
dikenal), maka saya akan menghukumi hadits ini dengan hadits shahih.” 

Saya katakan, “Ia bukanlah seseorang yang majhul, ia telah didhaifkan 
oleh Al-Azdi dan ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban, sebagaimana yang ia 
sebutkan di dalam Al-TalkhishP 

15. SHALAT KUSUF 


:Jii j ^ . nr 

✓ " /• / y z / 

^ / / / co / A, & s 

jui 

^tl itl J^j JUi o^J ^llll oUliJ ? l 

* / / / / / / 

^ 'y, z ✓ o tfl ai 

j *>■ I ^ijl o^LI 0 LjI 

/ / / / / / / / ^ ' 

j iis! lili AJiJj 'yj Jb-f 

/'./■o^ /* . /' •*» . —/'(•' 0,/- 0 . ./ •»* 

A'jj ^j ^ 


463. Dan Al-Mughirah hin Sju’bah, ia herkata, ‘'Telah terjadigerhana matahari 
pada ^aman Wasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jaitu pada hari 
meninggalnja Ibrahim. ” Berkatalah manusia, “Telah terjadi gerhana 
matahari karena kematian Ibrahim. ” Maka bersabdalah Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Sesungguhnja matahari dan bulan adalah 
tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, tidaklah terjadi gerhana pada 
keduanja disebabkan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang, 
jika kalian melihat gerhana keduanja maka berdoalah kalian dan 
shalatlah sampai gerhana selesai. ” (Muttafaq Alaih) 1283 Dalam riwajat 
lain bagi Al-Bukhari, “Sampai menjadi terang. ” 


Penjelasan Kalimat 

‘Telah terjadi gerhana matahari pada s^aman Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam jaitu pada hari meninggalnja Ibrahim” (yaitu anak Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kematiannya terjadi pada 10 H. Abu 


Al-Bukhari (1043) dan Muslim (915) 




<=^UTAB$HALAT $ 765 

Dawud berkata, “Yaitu pada bulan Rabiul Awwal hari Selasa pada tahun 
ke-10 H.” Dikatakan pada tahun ke-4. 

“Berkatalah manusia, “Telah terjadi gerhana matahari karena kematian 
Ibrahim. ” Maka bersabdalah Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (yakni 
membantah apa yang telah mereka ucapkan). 

“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, 
tidaklah terjadi gerhana pada keduanya disebabkan karena kematian seseorang 
atau kehidupan seseorang, jika kalian melihat gerhana keduanya maka berdoalah 
kalian dan shalatlah (ini lafa 2 h bagi Mushm, sedangkan lafa 2 h Al-Bukhari, 
“Shalatlah kalian dan berdoalah kepada Allah.”) 

“Sampai tersingkap” lafa 2 h ini tidak ada pada Al-Bukhari, tetapi ada 
pada Mushm. 

Dikatakan ‘kasajat asy-syamsu\ Inkasajat dan Khasajat begitu juga 
Inkhasajat. Para ulama berbeda pendapat dalam pengunaan dua lafa 2 h 
ini, apakah keduanya digunakan untuk matahari dan bulan, atau masing- 
masing lafa 2 h tersebut mempunyai pasangan tersendiri dari keduanya? 
lersebut di dalam Al-Qur’an penisbatan kata khusuj kepada bulan, namun 
dalam hadits terdapat penisbatan khusuf kepda matahari, “Khasajat Asy - 
Syamsu” 11 ^ , sebagaimana kata kusuf pun dinisbatkan kapadanya - 
matahaari-. Telah terjadi penggunaan kedua lafa 2 h ini dinisbatkan kepada 
matahari dan bulan maka dikatakan, ‘Asy-Syamsu wal Qamariyankhasi/ani 
wayankasijani, ’ tetapi yang terjadi adalah tidak ditemukannya kusuj 
dinisbatkan kepada bulan dengan cara menyendiri, dengan alasan ini para 
ulama mengkhususkan kata kusuj untuk matahari dan kata khusuj untuk 
bulan, dan inilah yang dipilih oleh Tsa’lab. Al-Jauhari berkata, “Ini lebih 
fashih.” Dan dikatakan, “Kedua istilah itu (kusuf dan khusuf) digunakan 
pada keduanya (matahari dan bulan).” 

Al-Kusuf menurut bahasa artinya berubah ke warna hitam dan al- 
Khusuf berarti kurang. Mengenahi makna ini ada pendapat-pendapat yang 
lain. Dan yang pasti mereka berkata, “Sesungguhnya gerhana matahari 
terjadi karena kematian Ibrahim, karena gerhana ini terjadi tidak pada 
hari-hari yang biasa terjadi gerhana. Biasanya terjadi gerhana pada hari 
ke sepuluh atau ke empat, dan gerhana yang terjadi ini tidak seperti 
biasanya, maka mereka berkata, “Sesungguhnya gerhana ini terjadi karena 
terjadi peristiwa besar.” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
membantah dan mengabarkan kepada mereka bahwa kedua gerhana ini 
adalah tanda dari tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah, dan untuk 


(^w) Al-Bukhari (184) dan Muslim (905) 


766 $ JiĔ)UBULUS-SALAM JilidPertama 


menakut-nakuti hamba-Nya. Hadits ini diambil dari firman Allah Ta’ala, 



Lki vi 



“Dati Kami tidak memberi tanda-tanda itu, melainkan untuk menakuti. ”(QS. 

AI-Israa': 59). 

Dan ucapan “Karena kehidupannya”, padahal mereka tidak 
mengungkapkan itu. Ini adalah penegasan bahwa tidak ada perbedaan 
antara dua perkara ini. Jika kahan tidak mengatakan terjadi gerhana karena 
kehidupan seseorang, maka jangan pula katakan gerhana terjadi karena 
kematian seseorang. Atau yang dimaksud dari hidupnya adalah sehatnya 
dari sakit dan seterusnya. 

Kemudian beliau juga menyebutkan bulan, padahal pembicaraan 
khusus mengenai gerhana matahari. Ini adalah tambahan penjelasan dan 
keterangan bahwa hukum kedua cahaya ini adalah sama dalam kasus ini. 
Kemudian behau memberikan petunjuk untuk beribadah dengan sesuatu 
yang disyariatkan ketika mehhat gerhana ini dengan melakukan shalat 
dan doa. Pembahasan tentang sifat shalat ini akan dijelaskan kemudian. 

Perintah shalat gerhana dalam hadits ini menunjukkan perintah wajib, 
namun mayoritas ulama memahaminya bahwa hal itu adalah sunnah 
muakkad, karena shalat wajib hanyalah hma waktu. Abu Awanah secara 
tegas menjelaskan di dalam shahihnya kewajiban tersebut. Dinukil dari 
Abu Hanifah bahwasanya ia mewajibkan shalat gerhana. Dan Rasulullah 
menjadikan akhir dari waktu shalat dengan tersingkapnya gerhana 
menunjukkan hilang waktu shalat dengan tersingkapnya matahari. Dan 
jika matahari sudah terang sedangkan behau masih dalam keadaan shalat, 
maka behau menyempurnakan shalatnya, akan tetapi cukup dengan apa 
yang telah diperbuat saja. Tetapi tersebut dalam riwayat Muslim, 
“Kasulullah salam sedangkan matahari telah jelas tersingkap. ’ n285 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa beliau menyempurnakan shalat 
walaupun matahari telah tersingkap. Hal ini dikuatkan dengan qiyas 
terhadap seluruh shalat, sesungguhnya shalat-shalat ini dibatasi oleh 
rakaat sebagaimana yang telah lalu, yaitu jika ia telah melakukan satu 
rakaat maka ia harus menyempurnakannya. Dan dalam hadits ini ada dalil 
yang menunjukkan bahwa melaksanakan shalat gerhana dibatasi oleh 
terjadinya sebuah sebab dalam waktu kapan saja dari waktu-waktu yang 


1285 


Muslim (907) 



<=^ClTAB$HALAT $ 767 


ada. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sedangkan menurut 
pendapat Ahmad dan Al-Hanafiyah selain pada waktu-waktu yang dilarang. 


J» '^'j 


} O/ 

I 4 JLP 


A 0 / 9 

J J dr 4 jt^Jj .£“11 


464. 



D<7« sil-Bukhan dari hadits Abi Bakrah Radhiyallahu Anhu, 
‘Maka shalatlah dan berdoalah sampai tersingkap apa yang terjadi 
pada kalian. ^ 1286 


Ini adalah hadits pertama yang diletakkan oleh Al-Bukhari pada bab 
gerhana, dengan lafazh Yaksyi/u (tersingkap) yakni terangkat apa yang 
menghalangi antara kalian dan gerhana matahari dan bulan. 


a * i A «■ 

J Ot 4^ &S& °y£j . 11 o 

'° (' O «/b/ 0 . \'A' ' '° f ' t' . » ^ , 

u'j ^ J C5 5 °US J £j' ^ jloJt 

^ ^ ' w ' «« «« « ^ 

J- ^ }■'' S s p ^ ^ 0 / / / ^ ^ 

Jiilj l-L&j A-J.P . Ci-J 

" * " " * " ^ s# 

o^Aypll I) 


465. D<2/7 Aisyah Kadhtyallahu anha, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam mengeraskan dengan bacaannya pada shalat gerhana, ia shalat 
empat rakaat, dalam dua ruku ’ dan empat sujud. ” (Muttafaq Alaih 
dan lafazh ini bagi Muslim) 1287 Dan dalam riwayatnya yang, 
“Beliau telah mengutus seorang mudgjn untuk mengumandangkan 
ashshalatu jami’ah (mari shalat berjamaah ). 1288 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan, bahwa mengeraskan bacaan di dalam shalat 
gerhana yang dimaksud adalah gerhana matahari sesuai dengan riwayat 
yang dikeluarkan oleh Ahmad dengan lafazh, “Gerhana matahari. ,<289 Ia 


1286 Al-Bukhari (1040) 

1287 <jvC.) Al-Bukhan (1046), Muslim (901) 

1288 Muslim (901) 

1289 Al-Musnad (6/65) 



768 0 jSlIBULUS-SALAM JilidPertama 


berkata, “Kemudian ia membaca dan mengeraskan bacaannya. ” Tentang 
mengeraskan bacaan ini At-Tirmidzi, At-Thahawi, Ad-Daraquthni 
mengeluarkan riwayat 1290 dan Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya juga 
mengeluarkan dari Ali A.laihissalam secara marfu tentang mengeraskan 
bacaan shalat di dalam shalat gerhana. 1291 

Dalam hal ini terdapat empat pendapat; 

Pertama; Mengeraskan bacaan secara mutlak baik di dalam gerhana 
matahari maupun gerhana bulan berdasarkan hadits ini dan lainnya. Hadits 
ini walaupun terjadi pada saat gerhana matahari, maka gerhana bulan 
pun disamakan seperti hal tersebut karena beliau Shalallahu Alaihi wa 
Sallam telah mengumpulkan kedua gerhana ini di dalam hukumnya di 
mana behau bersabda, ‘Jika kalian melihat keduanya... ” yaitu dua gerhana 
matahari dan bulan, “maka shaladah dan berdoalah”. Hukum asal kedua 
shalat mi sama dalam tatacaranya. Ini adalah mazhab Ahmad, Ishaq, Abu 
Hanifah, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundzir dan lain-lainnya. 

Kedua; Bacaan shalat dibaca pelan secara mutlak berdasarkan hadits 
Ibnu Abbas, “Sesungguhnya beliau berdiri lama sepanjang surat Al-Baqarah. ” 
Jikalau sekiranya bacaan dikeraskan maka ia tidak perlu mengukurnya 
dengan apa yang disebut. Asy-Syafii telah menurunkan hadits secara 
muallaq dari Ibnu Abbas R adhiyallahu Anhuma , “Sesungguhnya ia berdiri 
disamping Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika melaksanakan shalat 
gerhana dan ia tidak mendengar dari beliau satu hurujpun. ” Hadits tni 
dimaushulkan oleh Al-Baihaqi dari tiga jalan yang pada semua sanadnya 
terdapat wahiyah (lemah), ini menjadikan hadits ini dhaif. Ucapan ini 
menjadi lemah karena mungkin saja dipahamt bahwa Ibnu Abbas berada 
jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sehingga ia tidak 
mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. 

Ketiga; Dibolehkan memihh antara mengeraskan atau melirihkan suara, 
karena kedua perkara ini sama berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaih 
wa Sallam sebagaimana yang telah Anda ketahui dari dalil-dalil kedua 
pendapat ini. 

Keempat ; Dipelankan pada gerhana matahari dan dikeraskan pada 
gerhana bulan. Ini adalah pendapat selain dari Abu Hanifah dan imam 
mazhab yang empat berdasarkan hadits Ibnu Abbas diqiyaskan terhadap 
shalat lima waktu dan apa-apa yang disebutkan dari dalil orang yang 
mengeraskan secara mutlak. 


1290 Shahih At-Tirmidyi (563) 

1291 Shahih Ibnu Kkuyaimah (2/320) 



<=^utabjShalat $ 769 


Hadits ini memberikan manfaat tentang tata cara dan sifat shalat kusuf 
dengan dua rakaat, dimana disetiap rakaat ada dua ruku dan setiap rakaat 
ada dua sujud, dan akan dijelaskan dalam syarah hadits yang keempat 
ada perbedaan pendapat. 

Ungkapan “Dalam riwayatyang lain (yakni bagi Muslim dari Aisyah 
Radhiyallahu Anha ) telah mengutus (yakni Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) 
seorang mudgin untuk mengumandangkan ashshalatu jami’ah -Mari shalat 
berjamaah-. 

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengumumkan shalat kusuf 
dengan lafazh ini untuk mengumpulkan orang dalam melaksanakannya, 
dan tidak terdapat satu riwayatpun yang datang dari Rasulullah kecuali 
hanya untuk shalat gerhana. 


. Jb U^-LP *Ui! ^aj jj| Jg .j . < 

4-1Lp aMI Alil J y*j N-Lp- aM' dii' J °ysj 

.h 5 J J j*- 1 °jyy* y>*j Nj ys> L»Li »lii ,_U> » 

j J ^ JajI jji jl? L»lli Mli ?ti ; A *jj jJj> 

jCjL caLi jli Jj^' p °jC Jl jji jjtj jjs C jCj 

t ! _dr‘ J-*J 'J.J’ Ipj5"j ^ j (J Jj^l »LiJl jji jj>j 

. 4 ^ ' ' ' 

s sii*''?. 0 9 S 0 s s s s J 

Lij Li^ajl -b»vL j*J JjV' ^ysJ Lj- 5 j^j *>J jL> I-PjL”j 


LT~*J -Liiilj Lip . JiJ| L_jiLi c-lk? 

J oLLj JlL oiJL” JL 1 (J—J ijljj 

. ol-b»w> 


466. Dan Ihnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, telah terjadigerhana matahari 
pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian beliau 
shalat dengan berdiri lama seukuran membaca surah Al-Baqarah, 
kemudian beliau ruku’dengan ruku’yang lama, kemudian bangun berdiri 
dengan lama namun lebih pendek dari berdiri yang pertama, kemudian 
beliau ruku’ dengan ruku’yang lama lebih pendek dariyang pertama, 


770 $ $UBULUS-SALAM JMdPertama 

kemudian sujud, kemudian bangun berdiri dengan lama namun lebib 
pendek dari berdiri jangpertama, kemudian ruku’ dengan ruku’yang 
lama namun lebih pendek dari ruku’yang pertama, kemudian berdin 
dengan lama namun lebih pendek dariyang pertama, kemudian ruku’ 
dengan ruku ’yang pertama namun lebih pendek dari ruku ’yang pertama, 
kemudian sujud, setelah itu selesai dan matahari telah terlihat cerah, 
kemudian behau berkhutbah kepada manusia. ” (Muttafaq Alaih dan 
lafazh bagi Al-Bukhari) 1292 Dan nwayat lain bagi Muslim, “Beliau 
shalat ketika terjadi gerhana matahari delapan rakaat dalam empat 
sujud. 1,1293 

Tafsir Hadits 

Ketahuilah sesungguhnya pada shalat kusuf (gerhana matahari) 
terdapat banyak tatacaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Asy- 
Syaikhani, Abu Dawud, dan selain mereka, dan ini adalah sunnah dengan 
kesepakatan ulama. Dalam klaim sepakat ini perlu diperhatikan, karena 
Abu Awanah secara tegas mengatakan dalam Shahihnya wajibnya shalat 
kusuf. Dan diceritakan dari Mahk bahwa ia memperlakukan shalat kusuf 
ini seperd shalat Jum’at, dan telah lalu dari Abu Hanifah wajibnya shalat 
kusuf. Madzhab Asy-Syafi’i dan sekelompok ulama shalat ini disunnahkan 
berjamaah, dan yang lainnya mengatakan dikerjakan sendirian, hujjah 
pendapat pertama adalah beberapa hadits shahih yang menjelaskan 
perbuatan Rasulullah Shallallahu Mlaihi wa Sallam yang mengerjakannya 
dengan berjamaah. 

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang sifat shalat kusuf ini. 
Jumhur ulama mengatakan dua rakaat dalam satu rakaat dua kah berdiri 
dengan dua kah bacaan, dua kali ruku’ dan dua kah sujud seperd shalat 
yang lain. Tatacara ini merupakan mazhab Mahk, Asy-Syafi’i, Al-Laits 
dan lain-lain. 

Dalam ucapannya, “...seukuran membaca surah al-Baqarah...” dahl yang 
menunjukkan bahwa beliau membaca Al-Qur’an di dalam shalat ini. An- 
Nawawi berkata, “Ulama telah bersepakat sesungguhnya beliau pada 
berdiri pertama membaca Al-Fatihah, dan berbeda pendapat pada berdiri 
kedua, maka madzhab Malik mengatakan tidak sah shalat tanpa 
membacanya. 

Dalam ucapan, “...ruku’yang lama lebihpendek dariyangpertama kemudian 
beliau bangun mengangkat kepalanya kemudian sujud...” ini dalil yang 


(£<•"') Al-Bukhari (1052), Muslim (907) 
L&j*) Muslim (908) 


<=zJ^JTAB $HALAT $ 771 


menunjukkan bahwa berdiri yang dilanjutkan dengan sujud tidaklah 
panjang, dan tidak seperti yang pertama, walaupun telah disebutkan dalam 
riwayat Muslim dari hadits Jabir, “Bahwa heliau memanjangkan yang 
demikiarf n7a * , akan tetapi An-Nawawi mengatakan, “Sesungguhnya ini 
adalah riwayat yang syad^ (menyelisihi riwayat yang lebih shahih darinya) 
tidak diamalkan.” Al-Qadhi telah menukil kesepakatan ulama bahwa tidak 
dipanjangkan i’tidal yang dilanjutkan dengan sujud dan ia mentakwil 
riwayat ini bahwa yang dimaksud panjang adalah tambahan dari 
thuma’ninah. Tidak disebutkan dalam riwayat ini panjangnya sujud, akan 
tetapi telah ditetapkan panjangnya sujud dalam riwayat Abu Musa di Al- 
Bukhari 1295 dan hadits Ibnu Umar di Muslim. An-Nawawi berkata, “Telah 
berkata ulama peneliti dari shahabat-shahabat kami dan ini merupakan 
nash dari Asy-Syafi’i sesungguhnya sujud ini dipanjangkan karena adanya 
hadits-hadits shahih dalam hal tersebut. Abu Dawud, dan An-Nasa’i, dari 
hadits Samrah, “...seperti panjang sujudnya di dalam shalat saja... ’ n2)( ’ dalam 
riwayat Muslim dari hadits Jabir, “ Sujudnya seperti ruku’nya. ,n2<)1 Dengan ini 
Ahlul ilmi menetapkan. 

Mengucapkan setelah setiap selesai ruku’ “ Samiallahu Uman Hamidah 
(Allah mendengar orang yang memuji-Nya) kemudian mengucapkan 
setelahnya, Rabbana laka Alhamd (Rabb kami hanya bagimu kami memuji) 
sampai akhirnya, duduk diantara dua sujud juga dipanjangkan. Telah 
disebutkan dalam riwayat Mushm pada hadits Jabir memanjangkan i’tidal 
diantara dua sujud. Pengarang berkata, “Saya tidak menemukan dalam 
masalah ini sesuatu riwayat yang menguatkannya kecuali hadits ini, dan 
apa yang dinukil dari Al-Ghazali tentang kesepakatan tidak 
memanjangkannya adalah tertolak. 

Dan dalam ucapan, “Bangun berdiri dengan lama namuti lebih pendek dari 
berdinyangpertama” dahl yang menunjukkan dipanjangkannya berdiri pada 
rakaat yang kedua, tetapi tidak seperti rakaat yang pertama. Telah datang 
dalam riwayat Abu Dawud dari Urwah, “Sesungguhnya beliau membaca surah 
Ali Imran. ’* 298 

Ibnu Baththal berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat bahwa rakaat 
yang pertama dengan berdiri dan ruku’nya lebih panjang dari rakaat kedua 


1294 Muslim (904) 

1295 (£****) Al-Bukhari (1059) dan Muslim (912) 
12,6 (LijJ) DhaijAbi Dawud (1184) 

1297 Telah lalu takhrijnya. 

12,8 (&fd*) Shahih Abi Dawud (1187) 




772 4 jĔ)UBULUS-SALAM JiUPeriama 

dengan berdiri dan ruku’nya, yang terjadi perbedaan pendapat adalah pada 
berdiri pertama pada rakaat yang kedua dan ruku’nya, apakah keduanya 
lebih pendek dari berdiri kedua dari rakaat pertama dan ruku’nya, atau 
keduanya sama? Dikatakan sebab perbedaan ini adalah pemahaman makna 
sabda Rasulullah, “dan ini tidak sepanjang jang pertama”, apakah yang 
dimaksud adalah berdiri yang pertama dari rakaat pertama atau setiap 
berdiri tidak sama dengan sebelumnya. 

Dan dalam ucapan, “kemudian beliau berkbutbah kepada manusia” ini 
adalah dalil disyariatkannya khutbah setelah shalat kusuf. Yang 
berpendapat disunahkannya hal ini adalah Asy-Syafi’i dan mayoritas imam 
ahlul hadits. Diriwayatkan dari Al-Hanafiyah, “Tidak ada khutbah setelah 
shalat gerhana, karena hal ini tidak pernah dinukil. Dan disertai dengan 
adanya hadits-hadits yang secara jelas menerangkan khutbah. Dan ucapan 
yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak dimaksudkan khutbah tapi hanya sekedar 
membantah kepercayaan bahwa gerhana terjadi karena kematian 
seseorang, hal ini juga dibarengi dengan riwayat Al-Bukhari, “ Kemudian 
beliau membaca hamdalah dan memuji Allah... ” dan dalam nwayat yang lain, 
“Beliau bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasul-Nja...” dan 
dalam riwayat yang lain bagi Al-Bukhari, “Sesungguhnya beliau menjebutkan 
tentang keadaan surga dan neraka dan lain-lainnja. ” Dan mi adalah maksud- 
maksud dari sebuah khutbah, lafazh riwayat dalam Muslim dari hadits 
Fatimah dari Asma’ ia berkata, “Rasulullah berkhutbah kepada manusia 
beliau membaca hamdalah dan memuji kepada Allah kemudian behau 
berkata, Amma Ba du (adapun setelah ini) tidak ada sesuatupun yang belum 
aku hhat kecuah telah aku hhat di tempatku mi sampai surga dan neraka, 
dan sesungguhnya aku diberi wahyu bahwa kalian akan terfitnah nanti di 
dalam kubur kahan”, atau “Seperti fitnah sang pengembara Dajjal”, “aku 
tidak tahu siapa itu,” berkata rawi, Asma’ berkata, “Maka didatangkanlah 
seseorang di antara kalian, “Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? 
Apakah ia seorang mu’min atau orang yang dhkuti. Aku tidak tahu tentang 
apa yang ia katakan, Maka berkatalah Asma’, “Dia adalah Muhammad 
Rasulullah telah datang dengan Al-Bayjinah (keterangan yang jelas) dan 
Al-Huda (petunjuk), kami selalu memenuhi panggilannya dan mentaatinya 
-tiga kali-, kemudian dikatakan, “Tidurlah, kami telah mengetahui 
sesungguhnya engkau beriman dengannya maka tidurlah dengan baik.” 1299 
Dan riwayat Muslim ada riwayat lain dalam khutbah dengan lafazh-lafzh 
tambahan. 


12,9 Muslim (905) 


<^£itab$halat $ 773 


“Dalam riwayat Muslim (dari Ibnu Abbas) shalat (yakni Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam) ketika terjadi gerhana matahari delapan rakaat (yakni ruku’) 
dalam empat sujud (dalam dua rakaat, karena disetiap rakaat ada empat 
sujud).” 

Yang dimaksud adalah, “Sesungguhnya behau ruku’ disetiap rakaat 
dengan empat ruku’, maka jadilah dalam setiap dua rakaat delapan ruku’, 
ini adalah pendapat satu kelompok. 


iUS jL iip ^Ip . n Y 

467. Dan A/i ISadhiyallahu Anhu, ada hadits seperti hadits di atasA 00 


Penjelasan Kalimat 

“Dan Ali Radhiyallahu Anhu (menurut riwayat Muslim) ada hadits seperti 
hadits di atas (yaitu seperti hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu).” 





5* 


1*\A 


468. Dan baginya dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwasanya beliau shalat 
gerhana enam kali ruku dengan empat kali sujud. 1301 


Penjelasan Kalimat 

“Dan baginya (menurut riwayat Mushm) dari Jabir (bin Abdtllah) beliau 
shalat (yaitu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) enam kali ruku dengan empat 
kali sujud (yakni shalat dua rakaat dimana dalam setiap rakaat tiga ruku 
dan dua sujud).” 


O -—^ ■ V* Aiit yr^J <y. ^ ,«iVj . 1 *H 

^ ^ ^ ~ y s 

L5 5 J**j -U*JU • olxS"j 

* s * s ** ^ 


469. Dan menurut riwayat Abu Dawud dari Ubay bin Ka’ab Radhiyallahu 
Anhu, “Be/iau shalat, beliau ruku dengan lima kali ruku dan sujud 
dengan dua kali sujud dan beliau mengerjakan demikian itu pada rakaat 
kedua. ^ 1302 


Muslim berkata —setelah hadits Ibnu Abbas : Dari Ah ada hadits seperti hadits di atas, 
dan lafazh ini baginya. 

1301 (CMuslim (904) 

1302 (Oĕje) DhaijAbi Dawud (1182) 




774 $ $UBULUS-SALAM JilidPertama 

Penjelasan Kalimat 

“Dan menurut riwayat Abu Dawud dari Ubaj bin Ka’ab Radhijallahu Anhu, 
Tieliau shalat (yaitu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) beliau ruku dengan 
lima kali ruku (yaitu ruku di setiap rakaat) dan sujud dengan dua kali sujud 
dan beliau mengerjakan demikian itu pada rakaat kedua (yaitu beliau ruku 
dengan lima kali ruku dan sujud dengan dua kali sujud) 

Tafsir Hadits 

Jika Anda telah mengetahui hadits-hadits ini, maka sekumpulan hadits 
ini menunjukkan bahwa salat kusuf dilakukan dua rakaat dan ini telah 
disepakati. Tetapi yang terjadi adalah perbedaan dalam setiap rakaat. 
Berdasarkan kumpulan-kumpulan riwayat yang telah dituturkan oleh 
pengarang terdapat empat cara. 

Pertama; Dua rakaat. Pada setiap rakaat dua kah ruku. Pendapat ini 
menurut Asy-Syafii, Malik, Al-Laits, Ahmad dan lainnya. Pendapat 
tersebut berdasarkan hadits Aisyah, Jabir, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. 
Ibnu Abdilbar mengatakan, “Inilah riwayat-riwayat yang paling shahih 
tentang masalah ini.” Sedangkan riwayat-riwayat yang lain termasuk 
hadits muallaq dan semuanya lemah. 

Kedua; Dua rakaat. Pada setiap rakaat empat kali ruku. Cara ini 
berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas Radhijallahu 
Anhu dari Ah Alaihissallam. 

Ketiga; Dua rakaat. Pada setiap rakaat tiga kali ruku. Cara ini 
berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir. 

Keempat; Dua rakaat. Pada setiap rakaat lima kali ruku. 

Dan ketika terjadi perbedaan ulama dalam riwayat-riwayat ini, maka 
jumhur ulama mengambil riwayat yang pertama berdasarkan yang Anda 
ketahui dari ucapan Ibnu Abdilbar. An-Nawawi berkata dalam Sjarah 
Muslim, “Sesungguhnya sebagian shahabat mengambil setiap macam ini.” 
Sekelompok ulama muhaqqiq (peneliti) mengatakan, “Sesungguhnya 
boleh memihh di antara macam-macam ini dengan cara apapun yang 
dilaksanakan, maka itu baik.” 

Ini berdasarkan alasan karena gerhana itu terjadi berkah-kah, terkadang 
dilakukan seperti tni dan terkadang seperti itu.” Tetapi berdasarkan 
penelitian bahwa, setiap riwayat-nwayat ini berdasarkan satu kejadian 
yaitu shalatnya Nabi pada saat wafatnya Ibrahim. Karenanya para ulama 
yang lain memberikan kritik dengan adanya problem dalam hadits-hadits 
yang menceritakan tiga bentuk tni. Ibnul Qayyim berkata, “Ulama-ulama 
besar tidak menshahihkan bermacam-macam cara dalam pelaksanaan 
shalat ini seperti Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Asy-Syafii. Mereka 


*=zA?JTAB$HALAT $ 775 


berpendapat bahwa hal ini adalah kekeliruan. Al-Hanafiyah berpendapat 
bahwa shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat seperti shalat-shalat 
sunnah lainnya. 


*yi J ai ^jJJI oJi U : Jli L_Jp «oil ^Jp . i V • 

: JL5j J^j ^ ji-j jj jjtil 

Jl 0 % S S Q s 

^J \^JaJlj ^jALsLiJl eljj . JlJlP IgJjesJ *Jj 


470. D^r/ Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkaia, ‘Tidak sekali- 
kali angin bertiup kecuali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
membungkuk di atas kedua lututnya seraya berdoa, “YaAllah jadikanlah 
ia sebagai rahmat dan jangan Engkau menjadikannya siksaan. ” (HR. 
Asy-Syafii dan Ath-Thabrani). 1303 


Penjelasan Kalimat 

“Dari Ibnu Abbas Wadhiyallahu Anhuma , ia berkata, ‘Tidak sekali-kali 
angin bertiup kecuali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membungkuk di atas 
kedua lututnya (yakni behau membungkuk di atas keduanya yaitu duduk 
dengan perasaan khawatir yang tidak dilakukan oleh beliau seperti 
biasanya kecuah karena khawatir) seraya berdoa, “Ya Allah, jadikanlah ia 
sebagai rahmat dan jatigan Engkau menjadikannya siksaan. ” 

Lafazh Ar-rih artinya angin, dapat berarti angin yang datang karena 
rahmat, dan juga angin yang datang karena adzab. Telah diriwayatkan 
dari hadits Abu Hurairah secara marfu, “Angin adalah dari kasih sayang 
Allah, terkadang datang karena rahmat dan datang karena adgab, maka janganlah 
kalian mencacinya.’™'* Juga telah diriwayatkan dalam kelengkapan hadits 
Ibnu Abbas, ‘Ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai riyah (angin rahmat), dan 
jangan jadikan sebagai rih (angin adgab). ” Ini menunjukkan bahwa lafazh 
mufradnya itu khusus untuk adzab, dan lafazh jamaknya untuk rahmat. 

Ibnu Abbas berkata dalam menafsiri firman Allah Ta’ala, 





& 




bty a 


“Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sanpat 

kencang. ” (QS. Al-Qamar: 19) 


1303 (*% *X &») Dhaij Al-jami’ ( 4461 ) 

1304 Shahih Al-Jami ( 3564 ) 




776 ^UBULUS SALAM Ji&JPertama 

pgt yt ya cLjf 

“Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. ” (QS. Adz- 
Dzariat: 41) 

''-'1 '' \'\S A' 


“Da« Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan). ” 

(QS. Al-Hijr: 22) 


• • rid^' <j' 


“Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira.” (QS. Ar-Rum: 46) 
Asy-Syafii dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Ad-Da’awat Al-Kabir, 
di situ dijelaskan bahwa, “Jika lafazh mi dibentuk dengan plural (jamak), 
maksudnya angin rahmat, dan jika dibentuk dengan tunggal (mufrad), 
maksudnya angin adzab. Maka apa yang di dalam hadits ini menjadi 
musykil karena adanya doa untuk menjadikannya rahmat.” Hal ini dijawab, 
bahwa maksud dari “jangan hancurkan kami” adalah jangan binasakan 
kami dengan rih (angin) mi. Sesungguhnya jika mereka dihancurkan dengan 
angin ini, maka tidak akan bertiup atas mereka setelahnya angin lain. 
Sehingga menggunakan kata rih (tunggal) tidak dengan kata riyah (jamak). 


i''.' ' ' 0 & » l' i' * t' f 0' ^ >0/ / 

,oUw»w jij oUS j aJ yj ^ :<up aiil aipj . i V) 

# J- ^ ' / o o A ✓ /• ✓ ^ ✓ 

^»1 aljj . ob^l IdSsjb (Jlij 


- . 0 f -»w 0 s ^ ^ . . 

o j >-1 OjS ey tj ass- aMI , j c-JUs 


cy. 


471. Dan darinya Radhiyallahu Anhu, “Sesungguhnya beliau shalat pada 
keadaan gempa enam rakaat dan empat sujud, dan beliau berkata, 
“Beginilah shalat untuk tanda-tanda kekuasaan Allah. ” (HR. Al- 
Baihaqi) 1305 Asy-Syafii menyebutkan dari Ali bin Abi Thalib hadits 
yang serupa tanpa menyebutkan akhirnyaA 06 

Penjelasan Kalimat 

“Dan darinya Radhiyallahu Anhu (yakni dari Ibnu Abbas) sesungguhnya 
beliau shalatpada keadaan gempa enam rakaat (maksudnya adalah enam ruku) 

1305 Al-Baihaqi (3/343) 

1306 As-Sunan Al-Ma'tsurah (hal: 148) 



<=^Cttabj£)halat $ 777 


dan empat sujud (yaitu beliau shalat dua rakaat, dimana pada setiap rakaat 
tiga ruku’ dan dua sujud) dan beliau berkata, “Beginilah shalat untuk tanda- 
tanda kekuasaan Allah. ” 

Tafsir Hadits 

Asy-Syafii menyebutkan dari Ali bin Abi Thalib serupa dengan hadits 
ini tanpa menyebutkan akhirnya, yaitu ucapan, “Beginilah shalat untuk 
tanda-tanda kekuasaan Allah.” HR. Al-Baihaqi dari jalan Abdullah bin 
Al-Harits, bahwa hal itu dilakukan saat terjadi gempa di Basrah.” 

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalan lain secara ringkas, 
“Sesungguhnya Ibnu Abbas shalat mengimami mereka dengan empat sujud dan 
enam kali ruku. ^ 1307 Zhahir lafazh hadits ini bahwa beliau shalat bersama 
mereka dengan berjamaah. Berdasarkan inilah Al-Qasim dari Ahlul Bait 
berpendapat, mereka berkata, “Dilaksanakan shalat karena sesuatu yang 
mengagetkan seperti shalat kusuf, jika mau dilakukan dengan dua 
rakaat.” Ini juga disepakati oleh Ahmad bin Hambal, akan tetapi beliau 
berkata seperti shalat gerhana. 

Saya katakan, “Tetapi yang disebutkan dalam kitab-kitab Al- 
Hanabilah, “Sesungguhnya ia shalat gerhana dua rakaat jika ia mau.” 
Asy-Syafii dan lainnya berpendapat bahwa shalat ini tidak disunnahkan 
berjamaah dan jika dilakukan sendirian maka itu lebih baik. Ia berkata, 
“Sesungguhnya tidak diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam memerintahkan untuk berjamaah kecuali pada shalat dua 
gerhana.” 

16. Mab SHALAT ISTISQA (SHALAT minta 
HUJAN) 

Al-Istisqa berarti permohonan turun hujan kepada Allah Ta’ala saat 
keadaan paceklik (kekeringan). Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari 
Ibnu Umar Kadhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
beliau bersabda, “Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan 
kecuali akan terjadi pada mereka musim keringyang panjang, kurangnya bahan 
pangan dan ke^haliman pemerintah kepada mereka. Dan tidaklah mereka 
enggan mengeluarkan gakat dari harta-harta mereka, kecuali tidak akan 
diturunkan atas mereka hujan dari langit. ” 1308 


1307 Al-Mushannaj (2/220) 

1308 Shahih Al-Jami’ (7978) 



778 $ $UBULUS-SALAM JMdPcrtama 




jjj *j aILp aJJ\ _/► jLi I o-^Ip aJJ' j (j^Jp jd ^jp . i V X 

^ S-' f-- J \* ^'. '* ''* \*^. ' '* \.\ i ’'"'* . i'' 

\_<0 --Jjo j i ^ 23 j ^ j-s^* , ji^ y >~Lx* jX* 

aljj .oJLa J-*Jl J ^Usj 

OlL>- (jjj LljP jjIj (^J-*jJI 


472. D^rz /£»# slbbas Kadhijallahu A.nhu, ia berkata, “Kasulullah 
Shalllallahu Alaihi wa Sallam keluar dalam keadaan merendahkan 
diri, memakai pakaian usang dan penuh khusyu , perlaban-lahan, dengan 
penuh pengharapan. Kemudian beliau shalat dua rakaat sebagaimana 
shalat Ied dan beliau tidak melakukan khutbah sebagaimana khutbah 
kalian lni. , ’ (HR. Al-Khamsah dan dishahihkan oleh At- 
Tirmidzi dan Abu Awanah dan Ibnu Hibban) 1309 


Penjelasan Kalimat 

“Dari Ibnu Abbas Radhijallahu Anhu, ia berkata, ‘Rasulullah Shalllallahu 
alaihi wa Sallam keluar (yaitu dari Madinah) dalam keadaan merendahkan 
diri, memakaipakaian usang (yakni meninggalkan perhiasan dan berdandan 
sebagai bentuk sikap tawadhu’ dan menunjukkan adanya hajat) dan penuh 
khusju’ (khusyu’ dalam suara dan pandangan seperti merendahkan badan) 
perlahan-Iahan (perlahan dan tidak terburu-buru dalam berjalan) dengan 
penuh pengharapan (lafazh yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud 
“Mutaadgbdpilan, Mutawaadhi’an, mutadharri’an. At-tadharru’ adalah 
merendahkan diri disertai dengan permintaan yang sungguh-sungguh dan 
penuh pengharapan, sebagimana yang disebutkan dalam An-Nihajah ) 
Kemudian beliau shalat dua rakaat sebagaimana shalat Ied dan beliau tidak 
melakukan khutbah sebagaimana khutbah kalian ini (lengkapnya hadits ini 
daiam lafazh Abu Dawud, “Akan tetapi beliau tak henti-hentinya dalam 
do’a, merendahkan diri dan bertakbir, kemudian beliau shalat dua rakaat 
sebagaimana shalat Ied.” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini memberikan faidah bahwa shalat dilakukan setelah berdo’a, 
sedang lafazh yang dibawakan oleh pengarang tidak secara jelas 
menyebutkan hal itu. 


i3°9 (JJ.) Shahih Ahi Dawud 1 65 ) 


^rtjTAB jShalat $ 779 


Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah dan dishahihkan oleh At- 
Tirmidzi, Abu Awanah dan Ibnu Hibban. Dikeluarkan oleh Al-Hakim, 
Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi. 1310 

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat untuk meminta hujan 
sebagaimana pendapat Ahlul Bait. Abu Hanifah berkata, “Tidak 
dilaksanakan shalat istisqa, tetapi yang disyariatkan hanya do’a saja.” 

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang pensyariatan shalat ini. 
Sekelompok ulama mengatakan, “Shalat istisqa seperti shalat ied dalam 
takbir dan bacaannya.” Ini nash dari Asy-Syafi’i berdasarkan pada zhahir 
lafazh Ibnu Abbas. Yang lain berkata, “Hanya shalat dua rakaat saja, tidak 
ada tambahan tentang tatacaranya lebih dari itu.” Pendapat ini didukung 
oleh sekelompok ulama dari Ahlul bait dan juga diriwayatkan dari Ah 
Alaihissalam. Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik, mereka semua 
berdalil dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari hadits 
Ubadah bin Tamim, “Sesungguhnya behau Shallallahu Alaihi wa Sallam 
shalat mengimami mereka dua rakaat.” 1311 Sebagaimana yang akan 
dijelaskan pada hadits Aisyah mendatang. Mereka mentakwih hadits Ibnu 
Abbas, bahwa yang dimaksud adalah persamaan dalam rakaat tidak dalam 
sifat. 

Takwil ini menjadi sangat tidak relevan karena Ad-Daraquthni 
mengeluarkan hadits dari Ibnu Abbas, “Sesungguhnya behau bertakbir 
di dalam shalat istisqa sebanyak tujuh kali dan hma kali sebagaimana 
shalat dua hari raya, behau membaca Sabbihis dan HalAtaka. ^ 1312 Walaupun 
dalam sanadnya ada pembicaraan, tapi yang jelas ini menguatkan hadits 
bab ini. 

Adapun Abu Hanifah, beliau berdalilkan dengan riwayat yang 
dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, “Sesungguhnya beliau 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan istisqa di Ahjar Al-Zait dengan 
berdo’a.” 1313 

Abu Awanah mengeluarkan di dalam Shahihnya., “Sesungguhnya 
sekelompok kaum melapor kepada Rasuluhah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
tentang pacekhk, kemudian behau bersabda, “Berdirilah di atas kendaraan 
dan ucapkanlah, “Ya Rabb, Ya Rabb.” 1314 Hal ini dijawab bahwa Rasuluhah 


1310 Al-Baihaqi (3/344) 

1311 (Jvw.) Al-Bukhari (1012) 

1312 Sunan Ad-Daraquthni (2/66) 

1313 Shahih At-Tirmid^i (557) 

1314 (iS* ‘J*j,) Dhaif Al-Jami’ (146) 


780 4 $UBULUS-SALAM JilidPertama 

Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan shalat dua rakaat, 
terkadang ia tinggalkan pada kesempatan lain. Hal ini menunjukkan 
tentang kebolehannya. 

lelah disebutkan dalam Al-Uadyu Ati-Nabawi macam-macam cara 
istisqa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam: 

1) Keluarnya behau Shallallahu Alaihi wa Sallam ke tempat shalat dan 
berkhutbah. 

2) Pada hari Jum’at di atas mimbar pada saat berkhutbah. 

3) Istisqa behau di atas mimbar Madinah, hanyalah istisqa saja tidak 
pada hari Jumat, dan tidak disebutkan di sini behau shalat. 

4) Beliau istisqa dengan duduk di masjid dengan mengangkat kedua 
tangannya dan berdo’a kepada Allah Ta’aia. 

5) Sesungguhnya beliau istisqa di sisi AhjarA^-Zait dekat dengan menara 
A^-Zaura, ini di luar pintu masjid. 

6) Sesungguhnya behau istisqa dalam sebagian peperangannya, karena telah 
di dahului oleh orang musyrik dalam menguasai tempat-tempat air. 

Dan setiap permohonan yang behau lakukan selalu memohon turunnya 
hujan. 

Terjadi perbedaan pendapat dalam khutbah istisqa. Al-Hadi 
berpendapat bahwa tidak ada khutbah di istisqa berdasarkan ucapan Ibnu 
Abbas, Dan behau tidak berkhutbah”, kecuali tidak diragukan bahwa 
beliau meniadakan khutbah yang menyerupai khutbah mereka, dan ia 
menyebutkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, dan ada tambahan dalam riwayat Abu Dawud 1315 , “Sesungguhnya 
beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menaiki mimbar,” Secara zhahir, behau 
tidak akan menaiki mimbar kecuali untuk khutbah. Ulama yang lain 
mengatakan bahwa beliau khutbah seperti khutbah Jum’at, ini berdasarkan 
hadits Aisyah yang akan datang dan hadits Ibnu Abbas. Kemudian mereka 
berbeda pendapat apakah khutbah sebelum shalat atau sesudahnya. An- 
Nashir berpendapat dengan pendapat yang pertama (sebelum shalat), dan 
Asy-Syafi’i berpendapat pada yang kedua (sesudah shalat). Mereka 
berdaltlkan dengan hadits Abu Hurairah riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu 
Awanah dan Al-Baihaqi, “Sesungguhnya behau Shallallahu Alaihi waSallam 
keluar untuk istisqa kemudian beliau shalat dan setelah itu beliau 
khutbah.” 136 Sedangkan kelompok yang pertama berdahl dengan hadits 
Ibnu Abbas, dan telah kami sebutkan lafazhnya. Kedua hadits ini mungkin 


Shahih Abi Dawud (1165) 
(Lvu«) Dhaijlbnu Majah (1284) 




^^UTAB J^HALAT $ 781 


dikompromikan, bahwa yang dimulai dengan khutbah adalah do’a, maka 
sebagian rawi mengibaratkannya do’a dengan khutbah dan mereka 
mencukupkan atas itu dan tidak meriwayatkan khutbah setelahnya. Rawi 
yang mendahulukan shalat atas khutbah mencukupkan atas riwayat itu 
dan tidak meriwayatkan do’a sebelum shalat. Ini adalah bentuk kompromi 
antara dua riwayat. Adapun do’a yang biasa dipanjatkan adalah riwayat 
yang datang dari behau Shallallahu A.laihi wa Sallam yang menjelaskan hal 
itu dan telah jelas lafa2h-lafazhnya yang dijadikan do’a oleh behau. 


uJ* J\ >>j Jpj . 1 vv 

^ , J/Jl Js »ySs j aJs- atil 

^ ^ ' s ' ^ 

^ ■ 0 11 * l'' 0 ' ' ' ' 9. ',0**0 s.itoss Sh 

J V~?rL>- l_b jStS iy j j>tj L.^j 

(L" yS*- 'jjs JLh Js 
Jli jf jJS/JJj «jPlj jf oil OiJ 

4 Si ,jLi r y ,^'uJi L/, A 

yr^' cjf ,oJI > Jl S/ Jil cJf Ji4J' JJil Jil Vi 

U-jljj a> lllp cJjjl C. Ji>-lj , jjiil Qp Jjf Jkjj 

Ji J>- > <&i U /Wi 'j'j J>- Jji aL' ^ij > ,J> Jl 

J^f J J'j Jaj , ®p'Sj c_ijj ^llil 

$ * 0 ' s * X, Q a " 

J ,°ij^j ,oJp> aSj' tlijts , j J-^ , JJj 
aLt alu/j LJ:> :Jii) SjlS yf oljJ /o>f 


473. Dari Aisjah Kadhiyallahu Anha, ia berkata, “Orang-orang pernah 
mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam perihal 
tidak turun hujan, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam 
memerintahkan untuk membawa mimbar dan meletakkannya di tempat 
shalat (tanah lapang) kemudian beliau menjanjikan kepada manusia 
untuk keluar pada suatu hari di tempat itu maka keluarlah Rasuluilah 
ketika nampak bayang-bayang matahari kemudian beliau duduk di atas 
mimbar kemudian bertakbir dan membaca hamdalah kemudian beliau 



782 $ (£uBULUSSALAM JilidPertama 

bersabda, “Sesunggubnya kalian telah melaporkan kekeringan di rumah- 
rumah kalian dan Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa 
kepada-Nya dan Dia telah menjanjikan kepada kalian untuk 
mengabulkan doa kalian kemudian beliau bersabda, Segala puji bagi 
Allah Tuhan Semesta alam , YangMaha Pengasih lagiMaha Penyayang, 
Yang menguasai hari pembalasan, Tidak ada Tuhan Selain Allah, Yang 
berbuat apayang Dia inginkan, Ya Allah TLngkaulah Allah tidak ada 
tuhan selain Engkau, Engkau Maha Kaya sedangkan kami fakir 
turunkanlah kepada kami hujan dan jadikanlah air hujan turun dengan 
kuat dan sampai kemana pun. ” Kemudian beliau mengangkat tangannya 
dan tidak henti sampai mereka melihatputihnya ketiak beliau, kemudian 
beliau memalingkan punggungnya kepada manusia dan membalik 
selendangnya, sedangkan beliau masih mengangkat tangannya kemudian 
beliau menghadap ke manusia dan turun dari mimbar kemudian beliau 
shalat dua rakaat maka Allah menggiring awan maka muncullah petir 
dan kilat kemudian terjadilah hujan. ” (HR. Abu Dawud, ia 
berkata, “Hadits ini gharib dan sanadnya bagus) 1317 

Syarah Kalimat 

“ Orang-orang pernah mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam perihal tidak turun hujan (lafazh quhuth adalah bentuk mashdar - 
kata dasar- seperti juga lafazh Qahth) maka Kasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam memerintahkan untuk membawa mimbar dan meletakkannya di tempat 
shalat -tanah lapang- kemudian beliau menjanjikan kepada manusia untuk keluar 
pada suatu hari di tempat itu (yakni behau menentukan harinya bagi mereka 
untuk keluar) maka keluarlah Rnsulullah ketika nampak bayang-bayang matahari 
kemudian beliau duduk di atas mimbar (Ibnul Qayyim berkata, “Jika ini 
shahih, kecuali ada yang terbolak-balik sedikit dari hadits ini) kemudian 
bertakbir dan membaca hamdalah kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya 
kalian telah melaporkan kekeringan di rumah-rumah kalian dan Allah telah 
memerintahkan kalian untuk berdoa kepada-Nya. ” 

Allah Ta’ala berfirman. 



“Berdo ’alah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu. ” (QS. Al- 

Mukmin: 60) 


13,7 Sbahth sibi Dawud ( 1173 ) 


<=^UTAB jĔiHALAT $ 783 


“Dan Dia telah menjanjikan kepada kalian untuk mengabulkan doa kalian’ 
sebagaimana tersebut dalam ayat pertama, dan juga dalam firman-Nya, 




(jfp’ iSjj Y c YdjYYL 



“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 
orangyang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku.” (QS. Al-Baqarah: 186) 
‘Kemudian beliau membaca, “Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, 
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” im adalah dahl memulai khutbah 
dengan basmalah, bahkan dengan hamdalah, tidak ada riwayat yang 
menjelaskan bahwa beliau membuka khutbahnya selain dengan tahmid. 

‘Yang menguasai han pembalasan, Tidak ada Tuhan Selain Allah, Yang 
berbuat apa yang Dia inginkan, Ya Allah Engkaulah Allah tidak ada tuhan 
selain Engkau, Engkau Maha Kaya sedangkan kami jakir turunkanlah kepada 
kami hujan dan jadikatilah air hujan turun dengan kuat dan sampai kemanapun. ” 
Kemudian beliau mengangkat tangannya dan tidak henti” (dalam riwayat Sunan 
Abi Dawud “dalam posisi mengangkat tangan) 

Sampai mereka melihatputihnya ketiak behau, kemudian beliau memalingkan 
punggungnya kepada manusia” (dan behau menghadap qiblat) membalik dan 
memindahkan selendangnya sedangkan beliau masih mengangkat tangannya 
kemudian beliau menghadap ke manusia (yakni menghadapkan wajahnya 
kepada mereka setelah memahngkan punggungnya dan mereka) kemudian 
turun (dari mimbar) kemudian beliau shalat dua rakaat, maka Allah 
men ggi r i n g awan, maka muncullah petir dan kilat, kemudan terjadilah 
hujan (sempurnanya hadits mi ada di Sunan Abi Dawud, “Dengan izin 
Allah tidak pernah beliau mendatangi pintu masjidnya sehingga 
mengalirlah air hujan, ketika behau mehhat cepatnya mereka berhndung 
dari hujan, maka tertawalah behau sampai terhhat gigi gerahamnya. Behau 
bersabada, “Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu dan aku hanyalah Hamba Allah dan Rasul-Nya.” 

Hadits ini sempurnanya ucapan Abu Dawud, kemudian Abu Dawud 
berkata, Penduduk Madinah membacanya ‘ maalikiyaumiddiin’ jadi hadits 
ini adalah hujjah bagi mereka. 

Di dalam ucapan, ‘ wa’adannas’ (menjanjikan kepada manusia), 
menunjukkan bahwa lebih baik segera menjelaskan tentang hari kepada 
manusia agar mereka merasa takut dan melepaskan diri dari kezhahman 
dan serupanya, sehingga mereka mau bertobat. Perkara-perkara ini wajib 
secara mutlak kecuali sesungguhnya disertai dengan terjadinya kesuhtan 






784 0 jSuBULUS-SALAM JiMPeriama 


dan permintaan melapangkannya dari Allah, maka ini mempersempit yang 
demikian. Telah datang dalam riwayat Israihyat, “Sesungguhnya Allah 
mengharamkan hujan bagi sebuah kaum, setelah mereka keluar meminta 
istisqa karena di antara mereka ada seseorang yang bermaksiat.” 

Lafa 2 h An-Nas mencakup seluruh orang muslim dan selainnya. 
Dikatakan, disyariatkan untuk mengajak ahlu dzimmah (orang kafir yang 
dilindungi di negeri Islam) dan mereka dijauhkan dari tempat-tempat 
shalat. 

Tafsir Hadits 

Dalam hadits ini ada dalil pensyariatan mengangkat tangan ketika 
berdoa, namun di dalam istisqa mengangkat tangan ini lebih dianjurkan 
sehingga kedua tangan ini sejajar dengan wajah, tapi tidak melampaui 
kepala. Mengenahi aturan mengangkat ke dua tangan ketika berdoa telah 
disebutkan dalam beberapa hadits. Al-Mundziri telah mengarang dalam 
masalah ini dalam satu juz kitab. An-Nawawi berkata, “Aku telah 
mengumpulkan dalam masalah ini tiga puluh hadits dari Ash-Shahihain 
atau salah satu di antara keduanya. Kemudian beliau menyebutkan di 
akhir bab tentang sifat shalat dari Syarah Al-Muhadjdjab. Adapun hadits 
Anas yang meniadakan mengangkat kedua tangan selain di istisqa, 
maksudnya meniadakan berlebih-lebihan tidak meniadakan seluruhnya. 
Adapun cara membahkan selendang, maka telah datang riwayat dari Al- 
Bukhari 1318 , “Menjadikannya dari kanan ke kiri.” Ibnu Majah dan Ibnu 
Khuzaimah menambahkan, “Menjadikannya dari kiri ke kanan.” 1319 
Dalam riwayat lain bagi Abi Dawud, “Sesungguhnya behau mengenakan 
selendang hitam, beliau hendak mengambil ujung bawahnya dan 
menjadikannya di atas, dan ketika itu sulit bagi beliau, maka beliau 
membahkkannya dari pundaknya.” 1320 Dan disyariatkan juga bagi manusia 
untuk memindahkan apa yang bersama mereka berdasarkan riwayat yang 
dikeluarkan oleh Ahmad dengan lafazh, “Dan manusiapun memindahkan 
apa yang ada bersamanya.” 1321 Al-Laits dan Abu Yusuf berkata, 
“Sesungguhnya memindahkan selendang itu hanya dikhususkan bagi imam 
dan sebagian lain mengatakan hanya perempuan saja yang tidak 
memindahkan.” Adapun waktu memindahkan adalah ketika menghadap 


1318 Akan dijelaskan takhrijnya dalam waktu dekat, Insya Allah. 
1519 Shahih Abi Dawud (1163) 

1320 Shahih A.bi Dawud (1164) 

1321 Musnad Ahmad (4/41) 


*=sZ%jtabjShalat % 785 


kiblat. Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Sesungguhnya ketika beliau 
mengginginkan untuk berdoa beliau menghadap kiblat dan memindahkan 
selendangnya.” 1322 

Semisal riwayat ini juga terdapat di Al-Bukhari. 

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa shalat istisqa ini dua rakaat, dan 
ini pendapat mayoritas ulama. Al-Hadi mengatakan, “Empat rakaat 
dengan dua salam.” Ia menghadapkan ucapannya dengan dalil bahwa 
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam istisqa pada hari 
Jumat sebagaimana centa Arab badui, dan Jumat itu dilakukan dengan 
dua khutbah, dan khutbah ini menempati empat rakaat sama dengan empat 
rakaat shalat dan tidak ada keraguan dalam hal ini. Bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melakukannya dua rakaat sebagaimana 
yang Anda ketahui dari hadits ini dan juga hadits-hadits sebelumnya. 

Ketika Al-Hanafiyah berpendapat tentang tidak disyariatkannya 
memindahkan selendang, padahal hadits ini telah memberikan manfaat 
tersebut, maka pengarang memperkuat dalil tentang memindahkan 
selendang im dengan hadits berikut. 


0 .^ QS 0 \ Qs . ° ' 0 ° & (« ° . ,0 0 

y» Jjj aill XS- Jj A+a» j . 1 V 1 


474. Dan kisah memindah selendang dalam Ash-Shahih dari hadits Abdullah 
bin Zaid dan di dalamnya disebutkan, “Maka beliau menghadap ke 
arah qiblat untuk berdo’a, kemudian shalat dua rakaat dengan bacaan 

• jj 1 ^ 2 ^ 

yang nyanng. 


Penjelasan Kalimat 

“Dan kisah memindah selendang dalam Ash-Shahih (yakni Shahih Al- 
Bukhan) dari hadits Abdullah bin Zaid (yakni Al-Majini, ia bukanlah perawi 
hadits tentang adzan sebagaimana kekeliruan sebagian para penghafal 
hadits, lafazhnya di Al-Bukhari adalah, “Kemudian beliau menghadap 
qiblat dan memindahkan selendangnya.”) dan di dalamnya (yakni dalam 
hadits Abdullah bin Zaid) Maka beliau menghadap ke arah qiblat berdo’a 
(dalam riwayat Al-Bukhari setelah lafazh yad’u tertuhs, “kemudian behau 
memalingkan selendangnya” dan dalam lafazh yang lain tertulis, 
“membahk selendangnya”) kemudian shalat dua rakaat dan beliau membaca 


1,22 (c^>) Muslim (894) 

1323 (£»*"*) Al-Bukhari (1024) 






786 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


dengan suarayang nyaring (Al-Bukhari berkata, “Sufyan berkata, “Al-Mas’udi 
mengabarkan kepadaku dari Abu Bakar ia berkata, “Beliau menjadikan 
yang kiri ke arah kanan) Ibnu Khu^aimah menambahkan, ‘Yang kiri ke kanan. ” 
Tentang hikmah dari pemindahan selendang ini pun terjadi perbedaan 
pendapat, pengarang memberikan isyarat dengan mengeluarkan riwayat 
berikut; 


Jj—Jj—yGl yf JI* y> y ykijlJjJj . i V o 

Ikiil 

475. Bagi Ad-Daraquthni dari riwayat mursal Abu Jafar Al-Baqir, “Beliau 
memindahkan selendangnja agar keadaan paceklik (kurang hujan) 
berubah. '^ 324 


Biografi Perawi 

Abu Ja’far Al-Baqir, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ah 
bin Al-Husain bin Ah bin Abu Thahb Radhiyallahu Anhum. Ia mendengar 
dari bapaknya Zainal Abidin dan Jabir bin Abdullah. Meriwayatkan 
darinya anaknya Ja’far Ash-Shadiq dan selainnya. Beliau dilahirkan pada 
tahun 56 H dan meninggal di Madinah pada tahun 119 H dalam usia 
enam puluh tiga tahun. Dimakamkan di Baqi’ dalam kubbah yang juga 
dikuburkan bapaknya dan pamannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib 
R adhijallahu Anhum. Ia dikenal dengan Al-Baqir, karena ia Tabaqqara fil 
Ilmi (sangat mendalami dalam ilmu) yakni memperluas pengetahuannya, 
tersebut dalam Jami’ Al-Ushul. 

Tafsir Hadits 

“Beliau memindahkan selendangnja agar keadaan paceklik (kurang hujan) 
berubah. “Ibnul Arabi mengatakan, “Ini adalah tanda antara behau dengan 
Rabbnya. Dikatakan kepadanya, “Pindahkan selendangmu supaya berubah 
keadaanmu.” Ucapan ini telah dijadikan hujjah yang dinukil darinya. Ibnul 
Arabi menolak ucapan yang menyatakan bahwa pemindahan selendang 
ini sebagai sikap optimisme, ia berkata, “Karena sebagai syarat optimisme, 
agar hal itu tidak dijadikan tujuan”. Pengarang mengatakan, 
“Sesungguhnya telah datang riwayat yang menjelaskan keoptimisan 
pemindahan selendang ini dengan rawi-rawi yang tsiqah. ” Pengarang 


1324 


( !>>■> ) DhaiJAd-Daraquthnt (2/66) 




<=z/ClTAB J^HALAT $ 787 


beikata dalam kitab Al-Fath, “Sesungguhnya telah dikeluarkan oleh Ad- 
Daraquthni dan Al-Hakim dari jalan Ja’far bin Muhammad, dari bapaknya, 
dari Jabir dan ia memaushu/kan (menyambung sanad) hadits ini, karena 
Muhammad bin Ali telah bertemu dengan Jabir dan memeriwayatkan 
darinya, kecuali sesungguhnya ia telah berkata, “Ad-Daraquthni 
menguatkan kemursalan hadits ini, kemudian ia berkata, “Yang jelas ini 
lebih baik daripada berkata dengan prasangka.” 

Ucapan dari hadits pertama, “kemudiatt beliau shalat dua rakaat dengan 
bacaanyang nyaring. ” dalam sebagian riwayat Al-Bukhari, Yajharu (dengan 
bentuk fiilMudhari). Ibnu Baththal menukilkan bahwa perkara ini adalah 
ijma’ ulama, yakni mengeraskan bacaan dalam shalat istisqa, dan sebagian 
mereka memahami bahwa shalat ini tidak dilakukan kecuali pada siang 
hari. Dan seandainya dilaksanakan pada malam hari, maka bacaannya 
akan dilinhkan pada siang hari dan dikeraskan pada malam hari. Tidak 
diragukan bahwa p*emahaman ini sangat jauh sekali. 


aiil - J> ^*JJ *>U-J J^ (J^j • t V "l 

Jlj—4^/1 o—aijl JJ s-j L' :Ju » Jjli jJiUJ Jip 

: Jli |rJ AjAj f lAJo J^-j jP aWI £oli Jt~Jl OoJUjlj 

^ f t 0 s 

aJp . I y . Lj ^.LpJjI Ajs?j ,o-jwb»JI is Lijp! » J ll LAp! 


476. Dan dari Anas, sesungguhnya seseorang lelaki masuk ke Masjid pada 
hari ]um’at sedang Nabi Shallallahu Alihi wa Sallam dalam keadaan 
berdiri berkhutbah, maka ia berkata, ‘Ya Kasulullah telah hancur harta 
benda dan telab terputus jalanjalan, maka berdo ’alah kepada Allah Agpa 
Wa Jalla untuk mengirimkan hujan kepada kami, ” selanjutnya Kasuluilah 
mengangkat kedua tangannya kemudian berdo ’a, ‘YaAllah tolonglah kami, 
ja Allah tolonglah kami, demikian hadits disebutkan di dalamnja ada 
do’a untuk menahan hujan.” (Muttafaq Alaih). 1325 

Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat yang lain, “Dan manusia pun 
mengangkat tangan mereka”, kemudian berkata, ‘Ya Allah tolonglah kami. ” 
Dalam Al-Bukhari dengan lafazh, “turunkanlah hujan kepada kami. ” 


1325 (&?**) Al-Bukhari (1014) dan Muslim (897) 




788 $ S^UBULUS-SALAM JiMPertama 

“Ya Allah tolonglah kami, demikian hadits disehutkan di dalamnya ada do ’a 
untuk menahannya (yakni menahan awan dari hujan).” 

Tafsir Hadits 

Kelengkapan hadits ini dalam riwayat Muslim, “Anas berkata, 
“Sungguh, demi Allah! Aku tidak melihat di langit ada mendung dan 
awan, dan tidak juga ada antara kami dan retak-retak kecuali terdapat 
di rumah-rumah’, kemudian ia berkata, “Maka datanglah dari belakang 
beliau awan seperti perisai (tameng), dan ketika awan itu berada di 
tengah langit maka awan itu berpencar kemudian turunlah hujan’, 
kemudian la berkata, “Maka tidak, demi Allah kami tidak melihat 
matahari selama satu minggu, kemudian datanglah lelaki itu dari pintu 
itu juga pada hari Jum’at yang berikutnya dan Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berdiri berkhutbah, ia menghadap beliau sambil berdiri 
dan berkata, “Wahai Rasulullah, telah binasa harta benda dan terputus 
jalan-jalan, maka berdoalah kepada Allah untuk menahannya dari 
kami.” Anas berkata, “Kemudian Rasulullah mengangkat kedua 
tangannya berdo’a, ‘Ya Allah turunkanlah di sekitar kami tidak atas kami, 
tanah yang dibajak, atas tanah yang menempel, atas perut-perut lembah dan 
tempat tumbuhnya pepohonan. ” Anas berkata, “Maka berhentilah hujan 
dan kami berjalan sementara matahari terhhat.” Syuraik berkata, “Aku 
bertanya kepada Anas bin Mahk apakah yang datang kedua kalinya lelaki 
yang sama? Ia berkata, “Aku tidak tahu.” Pengarang mengatakan, “Aku 
tidak mendapatkan nama orang itu di riwayat Anas.” 

Hancur harta benda mencakup hewan ternak dan tanah ladang. 
Putusnya jalan-jalan adalah ungkapan yang menunjukkan tidak adanya 
perjalanan karena lemahnya onta disebabkan tidak adanya rerumputan 
dan makanan lainnya, atau karena manusia tidak mendapatkan hasil dari 
makanan yang mereka bisa bawa ke pasar-pasar. 

Ucapan Yughitsuna mungkin dari fathah huruf Mudharaah yaitu dari 
lafazh Ghatsa, bisa jadi dari Al-Ghaits (air hujan) atau Al-Ghauts (air-air 
hujan) bisa juga dengan dhammah huruf Mudharaah dari lafazh Ighatsah 
(memohon pertolongan), lafazh-lafazh ini bisa kembah kepada ucapan 
Allahumma Agitsna. 

Dalam hadits ini menunjukkan, sesungguhnya dihentikan jika 
kebanyakan hujan. Al-Bukhari membuat sebuah bab berjudul “Bab berdo’a 
jika hujan terlampau lebat”, dan beliau menyebutkan hadits ini. Asy-Syafi’i 
mengeluarkan hadits ini dalam Musnadi lya dan ini adalah hadits Mursal 
dari Al-Muthallib bin Hanthab, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam selalu berdo’a ketika hujan turun, ‘Ya Allah siramilah dengan 


^AjTAB J&HALAT $ 789 


siraman rahmat, jangan dengan siraman ad^ab, bala, kehancuran, dan banjir, Ya 
Allah turunkan hujan di telaga-telaga, dan tempat tumbuh pepohonan, Ya Allah 
di sekitar kami tidak di atas kami .’ n326 


( t g . . Y * Y ' ' ' ' % * i tas \ s s j a s s 

bl jlS 4UP Aill jl ‘UP' jll jAj . iVV 


iir ifi pji :jiij cjilii j JiiJi 

, o M 0 A, ./>„ o . . /• /* /■ /- 1 0 (( | *£ . /^o „o ■/% | S& w 

aljj . j 4/J—~ ui _/li luJ L»jli Ulj Luuj 

^jUd' 


477. dari Anas Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Umar Radhiyallahu 
Anhu jika terjadi paceklik beliau beristisqa dengan Al-Abbas bin Al- 
Muthallib seraya berdo ’a, ‘Ya Allah, dulu kami bertawasul dengan 
Nabi kami maka engkau menurunkan hujan kepada kami, dan kami 
sekarang bertawasul dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan 
kepada kami, maka mereka diberi hujan. ” (HR. Al-Bukhari)’ 327 

Dan Abbas sendiri pernah berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya tidak akan 
diturunkan bencana dari langit kecuali karena dosa, dan tidaklah bencana 
itu dihilangkan kecualt dengan taubat. Kaum telah mendatangtku untuk 
memohon kepada-Mu karena kedudukanku di sisi nabi-Mu. Inilah tangan- 
tangan kami yang memohon pada-Mu, tangan yang berlumuran dosa, kami 
mohon ampunan-Mu dengan bertobat, turunkanlah hujan untuk kami. 
Lalu langitpun nampak mengumpulkan awan seperti gunung-gunung 
sehingga turunlah hujan yang menyuburkan bumi.” Diriwayatkan oleh 
Az-Zubair bin Bakr dalam kitab Al-Ansab. Dan diriwayatkan juga dari 
hadits Ibnu Umar, “Sesungguhnya Umar meminta hujan dengan 
perantaraan Abbas pada masa yang sangat panas dan ia menuturkan hadits 
ini. Al-Barizy mengatakan, “Masa sangat panas itu terjadi pada tahun 18 
H. Lafazh Ar-Ramadah (sangat berdebu) disebut demikian karena sangat 
keringnya bumt, sehingga diumpamakan demikian pada saat hujan tidak 
ada yang turun. 

Dalam kisah ini terdapat dalil yang menunjukkan permintaan hujan dengan 
perantara (tawasul) orang-orang yang lebih baik, shaleh dan keluarga Nabi 


(Musnad Asj-Syafi’i (hal. 80) 
Al-Bukhari (1010) 







790 4 $UBULUS-SALAM JilidPertcma 

Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan dalam hadits ini terkandung pengertian 
tentang kemuliaan Abbas serta sifat rendah diri Umar, dan pengetahuan behau 
tentang hak-hak keluarga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. 


<U)I Jj~-j J ijli 4iP y^J dr^J ■ £ VA 

4il IJlij ^jaDl y 4jC?1 j^s^A ‘Jli jJJ-j <Jlp 

®ljj • Aei.ji> 


478. Dari Anas Radbryallahu Anhu, ia herkata, “Kami pernah bersama 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat kehujanan, lalu beliau 
membuka sebagian kain bajunja sehingga hujan itu membasahi 
badannja. ” Beliau bersabda, “Sesungguhnja hujan ini suatujang datang 
dari Allah. ” (HR. Muslim). 1328 


Penjelasan Kalimat 

“Dari Anas Radhijallahu Anhu, ia berkata, “Kami pernah bersama 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat kehujanan lalu beliau membuka 
sebagian kain bajunja (yakni behau membuka sebagian dari badannya) 
“Sehingga hujan itu membasahi badannja. ” Beliau bersabda, “Sesungguhnja 
hujan ini suatujang datang dari Allah. ” (Al-Bukhari membuat bab berjudul’ 
“Bab orang yang ditimpa hujan sampai membasaht jenggotnya”, ia 
membawakan hadits Anas ini dengan sepanjangnya) 

Ucapan, “Suatu jang datang dari Allah” (yakni yang diadakan oleh 
Rabbnya, yakni bahwa sesungguhnya hujan itu adalah rahmat, dan ini 
dekat masanya dengan penciptaan rahmat oleh Allah, kemudian Allah 
memberkahi hujan dengan rahmat-Nya. Dan hadits ini merupakan dalil 
di sukainya hal demikian (membiarkan sebagian badan terbasahi oleh 
hujan, pen.) 


<jl5 " jJLj jlp Ail 4&! J^Jj 01 UJp y-^j aAJLp . i V A 

ol?r j>-\ JJJ 1 ^ iil ijli jjs*.l\ lf\ J 


479. Dari Aisjah Radhiyallahu Anha, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bila melihat hujan maka beliau berdoa, ‘Ya Allah, curahkanlah 


Muslim (898) 


<=^ClTABS^HALAT $ 791 


hujanyang bermanjaat.” Dikeluarkan oleh keduanya. 1329 

Penjelasan Kalimat 

Yakni, hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Mushm. Ini berbeda 
dengan kebiasaan pengarang, ta menggunakan kata ‘keduanya’ untuk 
menunjukkan Muttafaqun Alaih. Lafazh Ash-Shayyib dari Shaaba Al- 
Matharu (jika hujan turun). Naafian ini sifat yang membatasi dan 
mengecualikan dari hujan yang membawa bencana. 


^—i l—io (U-j ol aIp AjI Jjj . £ A 

^ J 0 j ^ 0 y y ^ * * ' * o' y y ^ *" ° 

I- > jU-Uj L tijJ-i iLajS”" ljL>t__j LUb«r ^ill f.LL_-X_o s yi 

•" x x ^ ^ ^ 

y ^ y y I 00 z O z d ? 0 ? s 

-* 4jIjP Jjl oljj .(•!JjGsJlli Ij IJg jaj&t ISISj 4_L« 



480. Dari Saad Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam telah berdo’a dalam istisqa, ‘Ya Allah liputi kami dengan 
awan yang tebal bertumpuk-tumpuk dengan bunyi petir gemuruh, yang 
menga/ir deras disertai kilat, yang menghujani kami dengan tetesan yang 
banyak, juga dengan tetesan yang sedikit, yang terus mengalir, wahai 
Rabb yang memiliki keagungan dan kedermawanan.” (HR. Abu 
Awanah dalam Shahihnya) 1330 

Penjelasan Kalimat 

‘Dari Saad Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
telah berdo ’a dalam istisqa, ‘Ya Allah liputi kami dengan awan (meratanya awan di 
bumi) awan yang tebal bertumpuk-tumpuk (yakni tebal dan bertumpuk-tumpuk) 
berimnyi petir gemuruh (yaitu awan yang disertai dengan suara petir yang keras 
sebagai pertanda akan turun hujan yang deras) yang mengalir deras disertai kilat, 
banjir mengalir deras pada sebuah kaum (yakni yang menghancurkan) deras disertai 
kilat (yakrn yang memiliki kilat) yang menghujani kami dengan tetesan yang banyak 
(yaitu hujan yang tidak terlalu lebat) juga dengan tetesanyang sedikit (hujan yang 
kecil) yang terus mengalir, aku menumpahkan air dengan mengalirkannya (yakni jika 


1329 AI-Bukhari (1032), dan saya tidak melihatnya pada riwayat Mushm. 

1330 (Lihat, Talkhish Al-Khabir (2/99) 




792 $ j£)UBULUS-SALAM JitidPertama 

aku menumpahkannya dengan tumpahan yang besar, disifati dengan ini awan 
yang menurunkan hujan yang sangat deras sehingga seakan-akan berasal dari 
satu masdar —sumber-) Wahai Kabb yang mermhki keagungan dan kedermawanan. ” 
Dua sifat bagi Allah ini telah disebutkan dalam Al-Qur’an dan di dalam At- 
Tafsir, maknanya adalah sangat tidak membutuhkan secara mutlak dan 
keagungan yang sempuma. Dikatakan, Dzat yang memiliki keagungan dan 
kedermawanan bagi orang-orang yang penuh ikhlas dari hamba-hamba-Nya. 
Keduanya merupakan sebagian dari sifat-sifat Allah yang paling agung, karena 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sailam bersabda, ‘Tetapilah oleh k/ilian dengan 
Deyatyang memiliki keagungan dan kedermawanan . 3,1331 Dan diriwayatkan 
sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melewari seseorang yang shalat 
dan ia berkata, “Ya Dyaljalah wal Ikraam (wahai Dzat Yang Maha Agung lagi 
Maha Dermawan). Maka beliau bersabda, “Sungguh engkau telah 
dikabulkan.” 1332 


■%-A- 


4^ aiSt Jj jt J ly Ja ^ jS J . tA) 

y ^ ** ✓ “ / 

~ | 0 t f' • - 0 x 4 i * : i 9 1 . »* 4 

o -yp- j>- \ 


JS- 

o 


Jr 4 J -0- ■ Jj^* y> La^Jj 

' ' S s S S s 

‘, ' *</' *'• 0 '. 0 ,» * o , 'Y. - ,,'lr > ' 3 ' , ol 

51 Jj • jlT \j*s>r jt Ijlis , iiLjj y£- ^S' Lj 



481. Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sulaiman Alaihi As-Salam 
pernah keluar untuk beristisqa kemudian ia melihat seekor semut tertidur 
di atas pundaknya mengangkat kaki-kakinya ke atas langit dan ia 
berkata, ‘Wahai Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk dari 
makhluk-Mu, maka kami tidak mungkin berlepas dari siraman-Mu. ” 
Kemudian beliau berkata, “Pulanglah, Allah akan menurunkan hujan 
dengan do’a selain kalian.” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh 
Al-Hakim). 1333 


1331 Shahih Al-]ami’ (1250) 

1332 ( Lm> ) DhaipAt-Tirmidyi (3527) 

1333 (J&)Ai-In»a’ (670) 



^=^Cttab $halat $ 793 


Tafsir Hadits 

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa istisqa adalah syariat yang lama 
dan keluar untuk melakukannya juga demikian, di sini dianggap baik 
untuk mengeluarkan hewan-hewan ternak dalam istisqa, dan hewan-hewan 
ini juga memiliki pengetahuan untuk mengenal Allah, mengetahui 
bagaimana cara berdzikir dan memohon hajat dari-Nya. Dalam kisah ini 
ada kisah yang panjang, dan ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan 
hal yang demikian, dan ta\vilnya orang yang mencoba menta’wil tidaklah 
perlu dihiraukan. 


LS 




(U-j JiL ^Dl jl ^ asl ^S\ 'jej .t A\ 

SryS J\ 


482. Dari Anas Radhijallahu Anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam beristisqa kemudian beliau berisyarat dengan punggung kedua 
telapak tangannya ke langit." (HR. Muslim). 1334 


Tafsir Hadits 

Dalam hadits ini menunjukkan, jika beliau menginginkan doa untuk 
mengangkat bala’, maka behau mengangkat tangannya, dan menjadikan 
punggung telapaknya ke langit, dan jika ia berdoa untuk meminta sesuatu 
dan mengharapkan hasilnya maka beliau menjadikan perut —bagian dalam- 
tangannya ke langit, dan telah datang riwayat dengan sangat jelas dalam 
hadits Khallad bin As-Saib dari bapaknya, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu 
Alaihi iva Sallam, jika memmta beliau menjadikan perut —bagian dalam- telapak 
tangannya ke langit dan jika beliau berlindung beliau menjadikan punggung kedua 
telapak tangannya ke langitA 335 Walaupun juga ada hadits Ibnu Abbas 
Kadhiyal/ahu Anhuma, “Mintalah kahan kepada Allah dengan perut -bagian 
dalam- telapak tangan kahan jangan dengan punggung-punggungnya.” 1336 
walaupun hadits im dhaif. Kompromi dari kedua hadits mi adalah bahwa 
hadits Ibnu Abbas khusus untuk permintaan yang dihajatkan hasilnya 
tidak untuk menolak bala’, dan telah ditafsiri firman Allah Ta’ala , 



1334 (£<•«*) Muslim (896) 

1335 Ahmad (4/56) 

1336 Shahih Al-Jam’ (3634), dari Abu Bakrah dan hadits Ibnu Abbas sanadnya dhaif. 


794 4 jSuBULUS-SALAM JMdPertama 

“Dan mereka berdo’a kepada Kami dengan harap dan cemas.” (QS. Al- 
Anbiya: 90) bahwa pengharapan dengan perut -bagian dalam- telapak 
tangan, sedang untuk sesuatu yang dikhawatirkan dengan punggung 
telapak tangan. 

17. (§§AB PAKAIAN 


Bab ini membahas tentang pakaian yang dihalalkan dan diharamkan. 

JS AW' Jj-Jj :Jli Ssc Jll '^Sj ylL J\ . i AV 

S ^\'J\ jy\ JJS <uip 

/ /• * /■ ^ I 

^jlicJl aL^Ij JjlS 


483. Dari Abu Amir A.l-Asyari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, ‘Akan benar-benar ada nanti dari umatku 
sekelompok kaumyang menghalalkan spna dan sutera.” (HR. Abu 
Dawud, asal hadits ini terdapat di Al-Bukhari) 1337 


Biografi Perawi 

Abu Amir Al-Asyari, nama lengkapnya diperselisihkan. Dikatakan 
namanya adalah Abdullah bin Hani‘, Abdullah bin Wahb, dan dikatakan 
juga Ubaid bin Wahb. Ia hidup sampai dengan pemerintahan Abdul Mahk 
bin Marwan, behau tinggal di Syam. Ia bukan paman Abu Musa Al-As’ari 
yang terbunuh pada perang Hunain di zaman Rasulullah. Namanya adalah 
Ubaid bin Sulaim. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini adalah dalil pengharaman memakai sutera. karena ucapan 
“Mereka menghalalkan ” maknanya adalah menjadikan sesuatu yang haram 
menjadi halal. Akan datang hadits kedua yang di dalamnya secara tegas 
melarang hal tersebut. Hadits ini juga sebagai dalil bahwa menghalalkan 
yang haram tidak mengeluarkan pelakunya dari sebutan umat, demikian 
yang dikatakan. 

Aku berkata, “Tidak diragukan kelemahan dari pendapat ini, karena 
orang yang menghalalkan yang haram berarti mengi’tikadkan kehalalannya. 


1337 ShahihAbi Dawud (4039) 



/^ClTAB^HALAT $ 795 


maka sesungguhnya ia telah berdusta atas Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam yang telah mengabarkan bahwa hal tersebut adalah haram.” 
Maka ucapan menghalalkan adalah penolakan bagi ucapan tersebut dan 
pendustaannya. Dan pendustaan terhadap Rasul ini adalah kafir, maka 
perlu ada pentakwilan hadits ini. Di antaranya bahwa yang dimaksud 
dengan umat adalah sebelum ia menghalalkan hal tersebut jadi jika ia 
telah menghalalkan maka ia telah keluar dari sebutan umat. Tidak juga 
benar bahwa yang disebut umat di sini adalah ummatul dakwah, karena 
sesungguhnya ia telah menghalalkan apa yang diharamkan tidak karena 
hal-hal yang disebutkan secara khusus. 

Ibnul Atsir berkata di dalam An-Nihayah, “Yang termasyhur dalam 
hadits ini berdasarkan perbedaan jalur-jalur periwayatan adalah pendapat 
yang pertama, jadi yang dimaksud adalah sutera yang murni.” Ada 
perbedaan pendapat ulama pada lafazh ‘al-hir\ apakah dengan huruf ha’ 
atau rcTyang berarti zina. Atau al-khi^ dengan huruf kha’ dan %ay yang 
berarti kain wol. 

Berdasarkan inilah difahami riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud 
dari Sa’ad Ad-Dusytuki dari bapaknya Sa’ad, la berkata, “Aku mehhat di 
negeri Bukhara seorang laki-laki yang mengendarai keledai putih, ia 
memakai sorban dart hir yang berwarna hitam dan ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memakaikannya padaku.” 1338 HR. At- 
Tirmidzi dan An-Nasai, juga telah disebutkan oleh Al-Bukhari. Akan 
datang dari hadits Umar yang menjelaskan sesuatu yang halal dari sutera 
murni. 


p-U-j aIIp aill jP j . i A1 

/' / " / 

ji j^«Jl 3 JO J 4'/is \%' 'j 

sljj .4 Jp olj ^-LojJlj 


484. Dan dari hud%aifah Radhiyallabu Anhu, ia herkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang untuk minum dari wadahyang 
terbuat dari emas dan perak dan makan dari keduanya, juga memakai 
sutera dan dibai (sutera halus) dan duduk di atasnya. ” (HR. Al- 
Bukhari). 1339 


1336 (U*>) Dhai/Abi Dawud (4038) 
13M (jvw) Al-Bukhari (5837) 



796 $ $UBULUS-SALAM JilidPertama 


Penjelasan Kalimat 

“Dan dari Hudgai/ah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang untuk minum dari wadah yang terbuat 
dari emas danperak dan makan dari keduanya” (telah lalu hadits dari Huzaifah 
dengan lafazh, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah 
kalian meminum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. j 

‘Juga memakai sutera dan dibaj (sutera halus) serta duduk di atasnya. ” Yakni 
melarang mengenakan sutera. Pengharaman sutera adalah pendapat 
mayoritas ulama, yakni haram bagi laki-laki dan tidak haram untuk 
perempuan. Al-Qadi Iyadh menceritakan dari kaum yang menghalalkan- 
nya dinisbatkan dalam kitab Al-Bahri bahwa yang menghalalkan sutera 
adalah Ibnu Aliyah. Ia berkata, “Telah terjadi kesepakatan (ijma) 
setelahnya atas pengharaman.” Akan tetapi pengarang mengatakan dalam 
Fath Al-Bari, “Telah ada riwayat yang menyebutkan pemakaian sutera 
dari sekelompok shahabat dan selainnya.” Abu Dawud berkata, “Telah 
memakai sutera dua puluh orang atau lebih dari shahabat.” Ibnu Abi 
Syaibah meriwayatkan dari sekelompok mereka dan ia berkata, “Ibnu Abi 
Syaibah telah mengeluarkan dari Ammar bin Abi Ammar, ia berkata, 
“ 1 elah datang kepada Marwan bin Hakam sehelai kain sutera yang dipakai 
oleh shahabat-shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan ia 
berkata, “Yang paling shahih dari penafsiran al-khigy ialah pakaian yang 
sudut-sudutnya dari sutera sedangkan bagian dalamnya dari selain sutera, 
dikatakan juga kain yang disulam bercampur antara sutera, wol atau 
lainnya.” 

Dikatakan, kata al-khisgp berasal dari nama seekor binatang, dinamakan 
al-hiryu sebagai sebutan baju yang terbuat dari kulit hiz, kemudian 
disebutkan juga untuk kain yang bercampur dengan sutera karena 
lembutnya. Jika engkau telah mengetahui ini, maka mungkin dtpahami 
bahwa yang dipakai oleh shahabat sebagaimana yang tersebut dalam 
riwayat Abu Dawud adalah al-khigyg walaupun zhahir ungkapan hadits 
menolak hal tersebut. 

Adapun Al-qagpu Ar-Rafi’i berkata, “Ini menurut para imam termasuk 
dari sutera yang diharamkan atas laki-laki.” Adapun ucapan yang 
mengatakan halal bagi perempuan ini adalah pendapat jumhur ulama 
kecuali Ibnu Zubair. Sesungguhnya Muslim telah mengeluarkan darinya, 
sesungguhnya behau pernah berkhutbah dan berkata dalam khutbahnya, 
“Janganlah kahan memberi pakaian perempuan dengan sutera, karena 
sesungguhnya aku mendengar Umar Ibnu Khaththab berkata, ‘Telah 
bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Janganlah kalian 


TAB ji)HALAT $ 797 


memakai sutera.” 1340 Ia memahami dengan keumuman hadits ini, kecuali 
telah terjadi ijma’ yang menghalalkan sutera bagi wanita. 

Adapun anak kecil dari laki-laki diharamkan juga menurut mayoritas 
ulama, karena keumuman sabda RasuIuUah Shallallahu A.laihi wa Sallam, 
“Diharamkan atas laki-laki dari umatku.” 1341 Muhammad bin Hasan 
berkata, “Boleh bagi mereka untuk memakainya.” Para pengikut Asy- 
Syafi’i berkata, “Dibolehkan bagi mereka memakai perhiasan dan sutera 
pada hari raya, karena mereka belum terkena beban syar’i, dan bagi mereka 
di luar hari raya ada tiga pendapat yang pahng shahih adalah bolehnya.” 

Adapun Ad-Dibaj adalah kain sutera yang tebal, athafnya kepada 
lafazh sebelumnya adalah athaf khas (perkara khusus) kepada Am 
(perkara umum). Sedang duduk di atas sutera hadits telah memberikan 
faidah pelarangan hal tersebut, kecuah pengarang berkata dalam Al- 
Fa/h “Sesungguhnya Al-Bukhari dan Mushm telah mengeluarkan riwayat 
dari hadits Hudzaifah dari jalan yang lain dan tidak ada tambahan ini 
yaitu ucapan, “Dan duduk di atasnya”. la berkata, ini adalah hujjah 
yang sangat kuat bagi orang yang melarang duduk di atas sutera dan ini 
adalah pendapat mayoritas ulama, berbeda dengan pendapatnya Ibnu 
Al-Majisyun, orang-orang kufah dan sebagian Asy-Syafiiyah. Berkata 
sebagian dari Al-Hanafiyah -mengomentari dalil yang meniadakan 
pengharaman duduk di atas sutera- “ucapan melarang tidak tegas 
menunjukkan keharaman”, Sebagian yang lain mengatakan, “Ini 
dipahami bahwa yang dilarang adalah mengumpulkan sutera untuk 
dijadikan baju dan duduk di atasnya, bukan duduk saja.” 

Aku berkata, “Tidak diragukan pendapat ini berlebihan dan keluar 
dari kontek dzahir tanpa ada keperluan. Sebagian pengikut Al-Hanafiyah 
berkata, “Berkisar antara boleh dan haram memakainya, karena sahnya 
khabar dalam masalah ini, dan duduk tidaklah memakai.” Mayoritas 
ulama berhujjah bahwa duduk di atas sutera juga dikatagorikan memakai 
berdasarkan hadits Anas dalam Ash-Shahihain “Maka aku berdiri pada 
tikar yang telah menghitam karena lama dipakai”, 1342 Karena memakai 
bisa digunakan untuk sesuatu yang dipergunakan. Adapun duduknya 
wanita pada sutera asalnya boleh, karena telah dihalalkan bagi mereka 
memakainya. Dan di antara makna memakai adalah mendudukinya, 
orang yang mencegah mereka mendudukinya maka tidak ada hujjah bagi 


1340 (cMuslim (2067) 

Shahih Al-jami’ (2274) 

1342 Al-Bukhari (380) dan Muslim (608) 




798 *$■ JjĔ)UBUL US-SA LAM JilidPertama 

mereka. Ada perbedaan pendapat tentang illab (sebab) diharamkannya 
sutera dalam dua pendapat: 

1) Karena sombong. 

2) Karena memakainya adalah bentuk kemewahan, sedangkan 
perhiasan hanya layak bagi perempuan tidak cocok bagi sifat kesatria 
laki-laki. 


^ ^ A & s * s s \ 

<3)! jCa aJil Jj—j ^ : Jli Jp al)! '^Uj . 1A© 

4 —-£o' j' j' ji 

f o a> 


485. dari Umar Radhijallahu Anhu ia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam telah melarang dari memakai sutera, kecuali sekedar 
dua jari atau tiga atau empat. ” (Muttafaq Alaih lafazh ini bagi 
Muslim) 1343 


Tafsir Hadits 

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits dalam permasalahan im dengan 
lafazh, “ Sesungguhnya sutera tidak pantas kecuali begini begitu. ” 1344 Yakni dua 
jari atau tiga atau empat. Kalau ada yang mengatakan, yang dimaksud 
adalah bahwa di setiap besarnya ada dua jari, pendapat ini di tolak dengan 
riwayat dari An-Nasa’i, ‘Tidak diberikan keringanan dalam memakai ad-dibaj 
(sutera tebal) kecuali seukuran empat jari. ” 1,45 Keringanan seukuran empat 
jari ini adalah madzhab mayoritas ulama. Dari Malik ada riwayat yang 
melarangnya, apakah ia dirajut atau ditempelkan, dkpyaskan juga dengan 
duduk. Al-Hadawiyah memberikan keringanan seukuran tiga jari, akan 
tetapi hadits ini adalah nash yang menunjukkan empat jari. 


^ y 1 * ^! o\ AU! ^j . lAn 

^ a ' 0 X- i 

*3 ^ • 0 h ° - U' • 9 ' o y a 6 . 

u — 4 u ^ 3 y cj 

* " "" * ' ' s * s - , , t , 

4^ .u* JJir 


1343 (C^J) Al-Bukhari (5829) dan Muslim (2069) 

1344 Musannaj Ibni Abi Syaibah (5/151) 

1345 Shahih An-Nasa ’i (5328) 





'(jtab jShalat $ 799 


486. Dan dari Anas Kadhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam meringankan bagi Abdurrahman bin Auf dan Asy 
Zubair untuk memakai baju dari sutera dalam perjalanan karena 
penyakit hikkah (penyakit kulit) yang menimpa mereka berdua. ” 

(Muttafaq Alaih) 1346 

Penjelasan Kalimat 

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meringankan bagi 
Abdurrahman bin Auf dan A^-Zubair untuk memakai baju dari sutera dalam 
perjalanan dari hikkah (hikkah adalah semacam penyakit kudis disebutkan 
hikkah karena illah —sebab- bukan taqyid —pembatas-, yakni karena 
penyakit hikkah) yang terjadi pada mereka berdua.” 

Dalam riwayat yang lain, “Mereka berdua melapor kepada Rasulullah 
Shallallahu Ataihi wa Sallam tentang kutu, kemudian behau meringankan 
bagi mereka berdua memakai baju dari sutera dalam peperangan mereka.” 
Pengarang berkata dalam Al-Fath kedua riwayat ini bisa dikompromikan 
bahwa hikkah terjadi karena adanya kutu, maka terkadang penyakit 
dinisbatkan kepada penyebabnya, dan terkadang juga dinisbatkannya 
sebab di antara sebab. 

Tafsir Hadits 

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya sutera untuk penderita 
hikkah atau sejenisnya. Ath-Thabari berkata, “Keringanan ini 
menunjukkan memakai sutera karena penyakit kulit, yaitu orang yang 
bertujuan memakainya, karena menghmdari sesuatu yang memberatkan 
dalam rasa sakit yang ditimbulkan oleh penyakit kuht tersebut, berarti 
untuk mencegah senjata dan sejenisnya maka juga dibolehkan. Orang 
yang membolehkan tidak mengkhususkannya dengan perjalanan, berkata 
sebagian Asy-Syafiiyah, “Dikhususkan untuk perjalanan. ” 

Al-Qurthubi berkata, “Hadits ini menjadi hujjah bagi orang yang 
melarang, kecuali jika mengklaim bahwa ini adalah kekhususan bagi Az- 
Zubair dan Abdurrahman, dan klaim ini tidak benar.” Malik dan Abu 
Hanifah berkata, “Tidak boleh secara mutlak.” Asy-Syafii berkata, “Boleh 
dalam keadaan dharurat, dan telah terjadi dalam ucapan pensyarah 
mengikuti pendapat An-Nawawi, “Sesungguhnya hikmah dalam memakai 
sutera karena penyakit kulit. Karena kain ini adem untuk dipakai dan 


1344 (c^io) Al-Bukhari (2919) dan Muslim (2076) 




800 $ jSuBULUS-SALAM JilidPeriama 


lembut. Maka yang benar, tentang hikmah diperbolehkannya 
menggunakan sutera adalah, adanya keistimewaan yang mampu mencegah 
-sakit- yang disebabkan oleh penyakit kuht yang disebabkan oleh kutu. 


' ° ' \' f - • ° 3 . " < (. * ^ ^ r '' 

(js ! AprJ k_^d2jdl CUjI jS 

lij iju} 4^ j4: V ‘Cj 


JU <UP A»l JS' 

> e ^ ^ 'T/ 

4Jl>- 


‘ l. r y 1 


487. Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam memakaikan pakaian kepadaku dari bahan sutera campuran, 
kemudian aku keluar memakainya, maka aku melihat kemarahan di 
wajahnya, maka aku bagi-bagikan kain itu kepada perempuan- 
perempuan di rumahku. ” (Muttafaqun Alaih dan lafazh ini bagi 
Muslim). 1347 


Tafsir Hadits 

Abu (Jbaidah berkata, “ Al-Hulah bisa untuk sarung bisa juga selendang 
(syal). Ibnul Atsir berkata, “Jika keduanya dari jenis yang sama.” 
Dikatakan, “Yaitu kain yang dicampur dengan sutera kasar.” Dikatakan, 
“Sutera murni dan ini yang lebih dekat.” 

Kalimat, “Aku melihat kemarahan di wajahnya...” sesudahnya dalam 
riwayat Muslim ada penambahan bahwa beliau (Nabi) bersabda, “Sungguh 
aku tidak mengirimpakaian itu kepadamu untuk dipakai. Aku hanya mengirimkan 
untuk dijadikan penutup kepala kaum wanita di rumahmu. ^ 1348 

Maka ia membagikan kain itu kepada empat orang wanita yang namanya 
semuanya Fadmah. Ucapan aku membagikannya, yakni aku potong-potong 
dan kujadikan khumur (kerudung-kerudung). Lafazh khumur yaitu sesuatu 
yang dijadikan penutup kepala perempuan. 

Yang dimaksud dengan Dawathim (fatimah-fatimah) adalah Fatimah 
binti Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, Fathimah binti Asad Ummu 
Ali Alaihissalam , dan yang ketiga dikatakan Fatimah binti Hamzah, 
disebutkan pula yang keempat yaitu Fatimah isteri Uqail bin Abi Thahb. 
Hadits ini juga dijadikan dahl bolehnya mengakhirkan keterangan dari 


1347 (xjfj-ri Al-Bukhari (2614) dan Muslim (2071) 

1348 Muslim (2071) 




$HALAT $ 801 


waktu pembicaraan. Karena beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengirimkannya kepada Ali Alaihissallam, maka ia mengira bahwa maksud 
mengirimkan kain tersebut untuk ia manfaatkan, dan yang paling 
memungkinkan adalah memakainya sebagai baju, kemudian Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menjelaskan bahwa sesungguhnya hal itu tidak 
boleh dipakai olehnya. 





•** • 0 ''t i' & . ' * s 


488. Dan dan Abu Musa Kadhiyallahu Anhu sesungguhnya Rasulullah 
Shallallahu Alaiht wa Sallam bersabda, ‘Dihalalkan emas dan sutera 
bagi kaum perempuan dari umatku dan diharamkan bagi kaum 
lelakinya.” (HR. Ahmad, An-Nasa’i dan At-Tirmidzi dan ia 
menshahihkannya). 1349 


Penjelasan Kalimat 

“Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Dihalalkan emas dan sutera (yakni memakainya) bagi kaum perempuan dari 
umatku dan diharamkan (yakni memakainya, dan mendudukinya 
sebagaimana yang telah dijelaskan) bagi kaum lelakinya. ” 

Tafsir Hadits 

Namun At-Tirmidzi telah mengeluarkan hadits dari Hadits Said bin 
Abu Hindun dari Abu Musa. Abu Hatim mengatakan dalam masalah hadits 
ini adalah bahwa Said tidak bertemu dengan Abu Musa, demikian juga 
yang dikatakan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya “Said bin Abi Hindun 
dari Abu Musa, bermasalah dan tidak shahih.” Adapun Ibnu Majah ia 
menshahihkannya. 

Telah diriwayatkan dari delapan jalan selain jalan ini dari delapan 
shahabat dan semuanya tidak lepas dari pembicaraan. Akan tetapi riwayat 
ini sahng mendukung dan menguatkan antara satu dengan yang lainnya. 
Dalam hadits ini ada dalil diharamkannya sutera dan emas untuk dipakai 
oleh laki-laki dan dibolehkannya untuk perempuan. Akan tetapi ada juga 


(&?'-*) Sbabih At-Tirmid^i (1720) 



802 $ pbUBULUS-SALAM JilidPertama 


yang mengatakan sesungguhnya kehalalan emas bagi perempuan mansukh 
(telah dihapus). 


aSjI Jj( «UP «Oi! IJ jt. 1A ^ 

j>' <Sji j' J-P p_*Jl lil <hil jl :Jls jJ-»j 




489. Imran bin Hushain Kadhiyallahu Hnhu sesungguhnya Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya A llah menyukai 
jika Dia memberi nikmat kepada hamba, Dia melihat bekas-bekas 
nikmat itu padanya. ” (HR. Al-Baihaqi). 1350 


Tafsir Hadits 

An-Nasa’i mengelurkan riwayat dari hadits Abu Al-Ahwash, dan At- 
Tirmidzi, Al-Hakim mengeluarkan dari hadits Ibnu Amr, “ Sesungguhnya 
Allah suka melihat bekas nikmatyang ada pada hamba-Nya. ” Sedang riwayat 
bagi An-Nasa’i dari Abu Al-Ahwash dari bapaknya, di dalamnya 
disebutkan, “Jika Allah memberimu harta, maka Dia melihat bekas nikmat- 
Nya atasmu dan kemurahan-Nya. ” 

Dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta’ala 
menyukai dari hamba-Nya untuk menampakan nikmat-Nya dalam 
makanan dan pakaiannya. Sebagai bukti syukur kepada Allah dengan 
perbuatan. 


(_?—6- 1 J ^ «0Jl Jj ~-j j! «4)1 ^ds>j Jj*- jr^J . 1 ^ • 

oljJ 


490. Dan dari Ali Tadhiyallahu Anhu, Sesungguhnya SSasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang untuk memakai sutera kasar 
dan kainyang dicelup dengan warna kuning.” (HR. Muslim). 1351 


Tafsir Hadits 

Larangan yang pertama untuk keharaman jika suteranya lebih banyak, 
namun jika suteranya sedikit larangan itu untuk tangih (kesucian). Adapun 

1350 Shahih At-Jami’ (1712) 

1351 <y^) Muslim (2078) 






<=^UTAB J^HALAT 4 803 


pelarangan yang kedua pada dasarnya adalah untuk keharaman, inilah 
pendapat Al-Hadawiyah. Pendapat Mayoritas shahabat dan tabiin adalah 
membolehkan memakai pakaian yang dicelup dengan pewarna yang warna 
kuning. Inilah yang dikatakan oleh para ahh fikih selain Ahmad. 

Dikatakan, “Hukumya makruh littan^ih (makruh untuk menjaga 
kesucian).” Mereka berkata, “Karena Rasulullah Shallallahu A.laihi wa 
Sallam pernah memakai kain berwarna merah.” Dalam Ash-Shahihain n '* 2 
dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, “Aku mehhat Rasulullah mencelup 
dengan warna kuning.” Ibnu Al-Qayyim membantah bahwa ltu kain merah 
saja, beliau berkata, “Sesungguhnya Al-Hullah Al-Hamra’ adalah dua 
burdah (kain baju jubah yang terbuka depannya) dari Yaman, yang 
keduannya di tenun dari benang merah bercampur hitam. Kain ini sangat 
dikenal dengan nama ini, berdasarkan benang-benang yang ada di 
dalamnya. Adapun merah murni maka sangat dilarang. Dalam Ash- 
Shahihain disebutkan, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam 
melarang dari kain-kain merah. ^ 1353 


LS^’ ^ J jj^ (jJ -LP (jS -j . 1 ^ ) 

* l' " I * •• ", I " f " I ^ f t I - • •" " * 0"0 i " f" " of" * f. 

a ’jJ —6-! ^Jj_/*’ iy j “LIp <iJi 

* i o > 


491. Dan dari Abdullah bin Amru Radhiyallahu Anhuma ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatku memakai dua 
bajuyang keduanya dicelup dengan warna kuning, maka beliau bersabda, 
“Apakah Ibumu yang telah memerintahkan kamu dengan ini?” (HR. 
Muslim) 1354 


Tafsir Hadits 

Ini adalah dalil diharamkannya kain yang dicelup dengan warna kuning 
yang menguatkan pelarangan pada hadits pertama. Untuk menambahkan 
kekuatan dalil dengan melengkapi kesempurnaan hadits dalam riwayat 
Muslim, “Aku berkata, “Apakah aku mencuci keduanya, wahai 
Rasulullah? Behau menjawab, “lebih dari itu, bakarlah keduanya”. 


1352 (cJ^) Al-Bukhari (166) dan Muslim (1187) 

1353 Al-Bukhari (5175) dan Muslim (2066) 

1354 (j^) Muslim (2077) 



804 $ JtĔ> UBULUS-SALAM JMdPertama 


Dalam riwayat yang lain, “Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang 
kafir, janganlah engkau memakai keduanya.” (HR. Abu Dawud dan An- 
Nasa’i) 1355 Ucapan, “Apakah Ibumu yang telah memerintahkan kamu 
dengan ini.” Menunjukkan bahwa pakaian ini adalah pakaian wanita, 
perhiasan, dan prilaku mereka. 

Dalam hadits ini juga ada dalil yang menunjukkan hukuman dengan 
melenyapkan harta. Hal ini bertentangan dengan hadits Ah Alaihissalam, 
“Behau memerintahkannya untuk dibagi-bagikan di antara para wanita 
di rumahnya.” Sebagaimana riwayat yang telah lalu, dan di sini Ibnu Umar 
diperintahkan untuk membakarnya. Mungkinkah dua riwayat ini 
dikompromikan? Kecuali dalam riwayat Sunan Abu Dawud dari Abdullah 
bin Amr sesungguhnya Rasuluhah Shallallahu Alaiht wa Sallam mehhatku 
memakai rithah (kain penutup punggung) yang ditenun dengan warna 
kuning, maka behau bersabda, “Apa ini rithah yang kamu pakai? Abdullah 
berkata, “Maka aku mengetahui ketidaksenangan behau, maka aku pulang 
menemui keluargaku dan mereka sedang membuat api yang menerangi 
mereka, maka aku lemparkan kain itu ke dalamnya, kemudian pada hari 
berikutnya aku menemui behau dan behau bertanya, “Wahai AbduUah, 
apa yang kamu lakukan dengan rithah? Maka aku mengkhabarkannya, 
Behau bersabda, “Sebaiknya tidak demikian, engkau berikan saja kepada 
keluargamu, sesungguhnya itu tidak mengapa bagi perempuan.” 1356 

Hadits ini menunjukkan, bahwa Abduhah bin Amr membakar kain itu 
bukan atas perintah RasuluUah. Jika riwayat ini shahih, maka hilanglah 
pertentangan antara hadits ini dan hadits Ali Alaihissalam. Yang ada 
hanyalah pertentangan antara dua riwayat Ibnu Amr sendiri. Telah 
dikatakan, “Sesungguhnya behau Shallallahu Alaihi u>a Sallam pertama 
kah memerintahkan untuk membakarnya sebagai kesunnahan. Maka ketika 
ia membakar kainnya, Rasulullah berkata, “Sebaiknya tidak demikian, 
engkau berikan saja kepada keluargamu. ” Hal ini menunjukkan bahwa 
membagikan kepada keluarganya sudah cukup tidak perlu membakarnya, 
sekiranya ia melakukannya. Berkata Al-Qadhi Iyadh, dalam Syarah Mus- 
lim , “Perintah beliau untuk membakar hanya merupakan tekanan dalam 
ancaman.” 


~ s * ' 


Shahih Abi Dawud (4068) 
Shahih Abi Dawud (4066) 



<=j^jtabS^HALAT $ 805 


‘jjSj xs- cJl5" jljj p-L*-* ^ JUslj .ijb jjl oljj .^LjJJL 

4li ^Lj uu &\ ju> jisi jirj 4^ J~ 

S/l ^ 4jl^-^l ^ljj -4; LS^ 5 4^*j jr^ 

✓ oJi 0 ^ 0 ^ 0 ^ ^ o ' s 0 J 0 

,4jtU*jij ji^u 4- **-Jj OlTj j yLJl 


c_o 


492. Dan dari Asma’ binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma sesungguhnya 
ia mengeluarkan jubbah Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang 
mana kantong, ujung lengan dan ujung bagian bawahnya dijahid dengan 
sutera diibaj. (HR. Abu Dawud) 1357 Asal hadits ini ada di Muslim 
dan ia menambahkan, Jubbah ini ada di Aisyah sampai ia meninggal, 
Aku mengambilkannya dan Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memakainya dan kamiyang mencucikannya untuk mengobati orang sakit 
dengannya. ” 1358 Al-Bukhari menambahkan dalam Al-Adab Al-Mujrad 
Beliau biasa memakainya untuk menyambut utusan dan shalat Jumat. ” 1359 


Penjelasan Kalimat 

“Dan dari Asma’ binti Abu Bakar Kadhiyallahu Anhuma sesungguhnya ia 
mengeluarkan jubbah Kasulullah Shallallahu A/aihi u>a Sallamyang mana kantong, 
ujung lengan dan ujung bagian bawahnya dijahid dengan sutera diibaj (Al-Makfuf 
yaitu kantong baju beliau dibuat dari sutera, yang juga ujung lengan dan 
ujung bawahnya dibuat dari sutera. sutera ditbaj yaitu kain sutera yang 
tebal sebagatmana telah dtjelaskan). Asal hadits ini ada di Muslim dan ia 
menambahkan (dari riwayat Asmaj adalah (yakni jubbah) ada diAisyah sampai 
ia meninggal (lafazh jjubidhat adalah bentuk penghalusan dari kata mentnggal) 
mengambilkannya dan Kasulullah Shallallahu Alaihi u>a Sallam memakainya dan 
kamiyang mencucikannya untuk mengobati orang sakit dengannya. ” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini di dalam riwayat Muslim ada sebabnya, yaitu bahwa Asma’ 
mengirimkan utusan kepada Ibnu Umar karena telah sampai kepadanya 
pengharaman cap yang dt baju, maka Ibnu Umar menjawab bahwa ia mendengar 
umar berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda. 


1357 (C Jy*) Skahib Abt Dawud (4054) 

1358 Muslim (2069) 

1359 Al-Adab Al-Mujrad (348) 







806 $ jihlBULUS-SALAM ]ilidPertama 

“Tidaklah otang yang memakai sutera itu kecuali orang yang tidak berakhlak”, 
maka aku khawatir cap termasuk di dalamnya, maka Asma’ mengeluarkan 
Jubbah. 

Al-Bukhari menambahkan dalam Al-Adab Al-Mufrad , yakni dalam riwayat 
Asma’. 

“Beliau biasa memakamya untuk menjambut utusan dan shalat ]um’at", berkata 
dalam Sjarah Muslim karangan An-Nawawi menjelaskan ucapan makfufah yakm 
menjadikan baju berujung lafazh kujfah dengan dhamah huruf Qaaf yaitu 
sesuatu yang ditutupi pinggir-pingir baju dan ditambahkan padanya, dan 
biasanya untuk ujung-ujung baju, ujung bawah dan lengan, selesai. Dan ini 
dimungkinkan sekitar lebih kurang empat jari jika tidak ada rongga-rongganya, 
ini sebagai pengumpulan dalil-dalil. 

Dalam hadits ini juga ada dalil bolehnya yang demikian itu dari sutera, 
bolehnya memakai jubbah yang ada tempelan diujungnya tanpa ada 
kemakruhan. Juga dalam hadits ini ada dalil bolehnya berobat dengan 
peninggalan-peninggalan Shallallahu Alaihi wa Sallam dan dengan sesuam yang 
pemah dipegang oleh jasad beliau yang mulia. Demikian yang dikatakan kecuali 
tidak diragukan ini adalah perbuatan dari shabiyah yang tidak ada dalilnya, 
dan dalam ucapannya, “Beliau biasa memakainya untuk menyambut utusan 
dan shalat jum’at”, dalil disunnahkan berhiasan untuk menyambut duta dan 
semisalnya. 

Adapun menjahit baju dengan benang dari sutera dan memakainya, dan 
menjadikan tali tasbih dari sutera, benang bak tinta, dan kantong untuk mushaf, 
dan kulit pembungkus kitab-kitab, maka tidak seyogyanya mengatakan tidak 
boleh karena tidak adanya pelarangan yang menyeluruh. 

Dalam berpakaian ada adabnya, di antaranya; dalam bersurban hendaknya 
memendekkan ujungnya, jangan terlalu memanjangkannya, melepaskannya di 
antara dua pundak, dan boleh meninggalkannya. Dan dalam baju, hendaknya 
memendekan lengannya, karena ada hadits dari Abu Dawud dan Asma’, 
“Lengan baju Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai dipergelangan.” 1360 

Ibnu Abdus Salam, “Berlebihan dalam memperlebar ukuran pada ujung 
lengan baju dan pakaian adalah bid’ah dan berlebih-lebihan. Dan dalam 
masalah sarung sama seperti halnya baju, agar memakainya tidak melebihi 
separoh betis (antara lutut dan mata kaki) dan diharamkan melebihi dua 
mata kaki. 




1WJ DhaiJAbi Dawud (4028) 


KITAB JENAZAH 


ajjI JS auI Jli :Jli ilp aj»I '^Sj 1'Sj* cS •i^T' 
— ^'j jJ-L>^Jl a 'jj .ooiiJJl ^ol_a> ^So : (J~"j 


. jC>- 




493. Dari Abu Hurairab Kadhiyallahu Anhu, Kasulullah Shallallahu Alaihi 
u>a Sallam bersabda, “Perbanyaklah mengingat penghancur segala 
kele^atanyakni kematian.” (HR. At-Tirmidzi, An-Nasaa'i dan 
dishahihkan oleh Ibnu Hibban) 1561 


Tafsir Hadits 

Hadits rni juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu As-Sakan dan Ibnu 
Thahir. Ad-Daraquthni mengatakan bahwa hadits ini mursal. Dan dalam 
hadits yang sama dari Ibnu Umar dan Anas, tapi semuanya ada 
pembicaraan. 1362 

Pengarang menukil dari As-Suhaih, “Sesungguhnya riwayat dengan kata 
‘haadyim’’ maknanya memutus. Sedangkan riwayat yang tidak memakai 
titik ‘haadim ’ maka maknanya adalah yang menghilangkan sesuatu, dan 
makna ini bukan yang dimaksud di sini. Pengarang berkata, “Dalam 
penafian riwayat ini perlu diperhatikan.” 

Aku berkata, “Sesungguhnya jika makna dengan ‘dal’ yang tidak 
bertitik -haadim- adalah shahih, karena kematian menghilangkan kelezatan 
sebagaimana ia memutuskannya. Akan tetapi yang dipegang adalah hadits 
riwayat ini.” 


1361 (£***■* Cr*' - ) Shahih At-Tirmid^i (2307) 

1362 ShahihAl-Jami’ (1210) 



809 


<=^JTAB ~Jl£NAZAU 

Hadits ini menunjukkan bahwa seyogyanya bagi manusia tidak 
melupakan mengingat nasehat yang terbesar yaitu kematian. 

Di dalam riwayat bagi Ad-Dailami dari Abu Hurairah, “Perbanjaklah 
mengingat kematian, maka tidak ada seorang hamba yang mengingatnja kecuali 
A.llah akan menghidupkan hatinja dan meringankan baginja kematian. ” 

Di dalam lafazh bagi Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi di dalam Sju’ab Al - 
Imari 36 ’’ “Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, sesungguhnya jika 
seorang hamba tidak mengingatnya sedikitpun dalam kesempitan kecuali 
ia akan meluaskannya dan tidaklah dalam kelapangan kecuali ia 
menyempitkannya.” 1364 Dalam hadits Anas dalam riwayat Ibnu Lali dalam 
Makanmil Akhlaq, “Perbanyaklah mengingat kematian, karena yang 
demikian itu akan menghapus dosa-dosa dan menjadikan zuhud terhadap 
dunia.” 

Dan bagi Al-Bazzar, “Perbanyaklah mengingat pemutus segala 
kenikmatan, sesungguhnya tidaklah seorang hamba mengingatnya dalam 
kesempitan hidup kecuali akan melapangkannya, dan tidak ia 
mengingatnya dalam keadaan lapang kecuali akan mempersempit 
kelezatan ltu”. 

Dan menurut riwayat Ibnu Abi Laila, “Perbanyaklah dari mengingat 
kematian, karena kematian akan menghapus dosa-dosa dan menjadikan 
zuhud terhadap dunia, jika kalian mengingatnya ketika kaya maka ia akan 
menghancurkannya, dan jika kahan mengingatnya ketika dalam kefakiran 
maka kahan akan lebih ridha dengan kehidupan kahan.” 1365 


<dp 4J! 4)1 Sj^j Jli : Jli Ss- 4)! ^Jl Vpj . i t 

"(J^ 3 J V OlS”” jli Aj Jjj jdaS ojJJl "oJ-l ^ 

\jj- SlijJl cJlS" !3>l ^jjj S 'cJlS" jj^lil 

o I. 


494. Dan dari Anas Radhijallahu Anhu ia berkata, Rasulullah 
Shallallahui Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah salah seorang 
di antara kalian menginginkan kematian karena musibah jang 
menimpa dirinja dan jika ia harus menginginkan kematian maka 


1365 Syu ‘ab Al-Iman (7/354) 

1364 <jJO>) Dhaij Al-Jami '(1112) 

1365 ( 14 - OJO) Dhaij Al-Jami’ (1110) 


810 $ Jt0UBUL US-SALAM JilidPertama 


ucapkanlah, ‘Ya Allah hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih 
baik bagiku, dan wajatkanlah aku jika kematian itu lebih baik 
bagiku.” (Muttafaq Alaih). 1366 

Tafsir Hadits 

Hadits ini dalil yang melarang orang untuk mengharapkan 
kematian disebabkan bala’ dan fitnah yang menimpanya, atau karena 
ketakutan terhadap musuh, sakit atau kehilangan harta benda dan 
semacamnya yang meliputi problema kehidupan, karena hal itu 
menunjukkan tidak sabar terhadap qadha, serta tidak ridha atas 
keputusan Allah. 

Dalam ucapan, “Musibahyang menimpanya...” memberikan petunjuk 
bahwa jika bukan karena hal tersebut seperti karena khawatir fitnah 
dalam agama, maka tidak mengapa ia menginginkan kematian. Hal 
ini ditunjukkan oleh hadits berikut, “Jika Engkau menginginkan pada 
hamba-Mu fitnah, maka ambillah aku kehadirat-Mu tanpa 
terfitnah.” 1367 Atau karena mengharapkan mati syahid sebagaimana 
yang terjadi pada Abdullah bin Rawahah dan lainnya dari shahabat 
terdahulu sebagaimana juga ucapan Maryam dalam ayat berikut, 

“Aduhai, alangkah baiknja aku mati sebelum ini.” (QS. Maryam: 

23) 

Sesungguhnya ia mengharapkan kematian ini karena takut dari 
kekufuran dari orang yang kafir dan permusuhan dari orang yang 
bermusuhan karenanya. 

Ucapan, “Dan jika la harus menginginkan kematian. yakni jika 
sempit dadanya dan hilang kesabarannya, maka ia harus kembali 
kepada doa tni dan jika tidak maka lebih baik baginya untuk tidak 
melakukan hal tersebut. 


: Jl—» aiii Jja jP <up alil ji • t V 

. . Ci } 0 } s & s s U, ' 0 ' °(t ' -* O * ' * 0 '*tl 

uUo- <T>u3l aljj jj*j Cay ,j ^J^Ji 


t&y*) Al-Bukhari (6351), Mushm (2680) 
Shabib At-Tirmid^i (3235) 



811 



495. Dan Buraidah -Ibnu Hashib- dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
ia berkata, “Orang mukmin yang meninggal itu dengan keringat di 
dahinya. ” (HR. Ats-Tsalatsah dan dishahihkan oleh Ibnu 
Hibban). 1368 


Tafsir Hadits 

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan sekelompok 

ulama hadits. Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Mas’ud. 

Kata Arraquljabin mempunyai dua pengertian; 

1. Sebuah ungkapan tentang sesuatu yang menyusahkannya, sehingga 
dahinya berkeringat, yakni untuk menghapus sisa-sisa dosanya. 

2. Sebuah kinayah (peribahasa) dari usaha seorang mukmin untuk mencari 
yang halal dan melatih dirinya untuk berpuasa dan shalat sampai ia 
bertemu dengan Allah. 


Makna yang pertama; Sesungguhnya keadaan matinya, dan diambilnya 
ruh sangat berat baginya ini adalah sifat tentang cara meninggal, dan 
beratnya bagi seorang mukmin. 

Makna yang kedua; Sesungguhnya kematian mendekatinya dalam 
keadaan ini, dalam keadaan yang sangat keras sampai berkeringat 
dahinya.” Dan ini adalah sifat dari keadaan orang yang dikagetkan akan 
kematian. 


f —d J 15 -W J*j ijj* J \' 5 Js . t 

Jj 4 .—Sl S/ P A«t 


* .0 * J 

&-*•**+ * 6 


4ju 




496. Dari Abu Said dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu keduanya 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
‘Talqinkanlah orang-orang yang akan meninggal dari kalian dengan 
kalimat La ilah illallah.” (HR. Muslim dan Al-Arba’ah) 1369 


Penjelasan Kalimat 

‘Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Talqinkanlah orang- 
orangyang akan meninggal dari kalian (lafazh mautakum yakni orang-orang 


Shahih At-Tirmidj (982) 
Muslim (916) 



812 $ (£) UBUL US-SA I.AM JilidPertama 

yang menghadapi kematian. Ini adalah bentuk majas) dengan kalimat ‘La 
ilah illallah \ ” Ini adalah lafazh Mushm. Ibnu Hibban juga meriwayatkan 
dengan lafazh ini disertai tambahan, “Barangsiapa yang akhir ucapannya, 
“I q ilaha illallah” maka ia akan masuk surga. Suatu hari dari tahun-tahun 
walaupun ia melakukan sesuatu yang ia lakukan sebelum ini. ^ 1370 

Telah kehru orang yang menisbatkan hadits ini kepada Asy-Syaikhani 
atau kepada Al-Bukhari. Ibnu Abi Dunya meriwayatkannya dari Huzaifah 
dengan lafazh, “Talqinkanlah orang yang menjelang kematian dari kahan 
dengan ‘la ilaha illallah\ karena sesungguhnya kahmat ini menghancurkan 
dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya.” Dalam masalah ini semua 
haditsnya shahih. 

Ucapan “Talqinkanlah”maksudny 2., mengingatkan seseorang menjelang 
kematiannya dengan lafazh yang muha ini agar ia dapat mengucapkannya 
dan sebagai akhir dari ucapannya, sehingga ia masuk surga seperti hal 
yang telah dijelaskan. Perintah untuk mentalqinkan dalam hadits ini 
ntn nm bagi setiap mushm yang menghadiri orang yang menjelang kematian 
dan perintah ini adalah sunnah. Para ulama memakruhkan memperbanyak 
ucapan im dan melakukannya terus menerus agar tidak menekan dan 
mempersempit keadaan orang yang mati dan memberatkan kesuhtannya, 
maka hal ini akan menjadikan hatinya menolak sehingga ia berkata dengan 
sesuatu yang tidak layak. Jika ia mengucapkan sekali kemudian orang 
yang menjelang ajal tadi mengikutinya, maka ini akan menjadi akhir dari 
orang yang sekarat tersebut. 

Yang dimaksud dengan ucapan la ilaha illallah yaitu disertai dengan 
ucapan Muhammadurrasulullah karena ucapan ini tidak akan diterima jika 
meninggalkan salah satu dari keduanya, sebagaimana yang telah diketahui. 

Yang dimaksud dengan mautakum adalah orang-orang muslim yang 
menjelang kematiannya. Adapun jika ia non muslim maka ditawarkan 
kepadanya untuk memeluk agama Islam, sebagaimana Rasulullah 
Shallallahu alaihi wa Sallam menawarkan kepada pamannya dalam keadaan 
sekarat dan juga kepada seorang zimmi yang menjadi pelayan behau yang 
ia kunjungi ketika sakit, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menawarkan Islam kepadanya sehingga orang tersebut masuk Islam. 

Hadits ini seakan-akan mengkhususkan bagi orang yang meninggal 
dalam keadaan memeluk Islam. Karena merekalah yang menerima ucapan 
ini dan juga karena orang-orang Islam yang hadir di sisinya lebih mayoritas. 
Berbeda dengan orang-orang kafir, biasanya pada orang-orang yang 
menjelang kematiannya tidak dihadiri kecuali oleh orang-orang katir juga. 


1370 (£*>) Shahih Al-]ami' (5150) 


:NAZAH $ 


813 


Faedah 

Seyogyanya mengingatkan orang yang sakit mengenai luasnya rahmat, 
kasih sayang dan kebaikan Allah, sehingga membuatnya berprasangka 
baik kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Mushm 
dari hadits Jabir, “Aku mendengar Rasulullah Sballallahu Alaihi n>a Sallam 
bersabda sebelum wafatnya, “Janganlah salah seorang di antara kalian 
meninggal kecuali ia berbaik sangka kepadayillah. ”* 371 Di dalam A.sh-Shahihaini 
hadits marfu dari Abu Hurairah, Allah berfirman, “Aku berada dalam 
prasangkaan hamba-Ku kepada-Ku. ’ 1372 

Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Ibrahim, ta berkata, “Mereka 
menyukai untuk mentalqinkan seorang hamba kebaikan-kebaikan amalnya 
ketika menjelang kematiannya agar ia membaguskan prasangkanya kepada 
Rabbnya.” 1373 Jika seorang hamba bertambah khawatir dengan 
pengharapannya ketika menjelang kematiannya maka la orang yang terpuji. 
At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang baik dan hadits Anas, 
“Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi u>a Sallam masuk ke seorang 
pemuda dalam keadaan menjelang kematian maka dikatakan kepadanya, 
“Bagaimana kamu menemukan dirimu?” ia berkata, “Aku sangat 
mengharapkan Allah dan aku khawatir terhadap dosa-dosaku.” Maka Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidaklab berkumpul dua perkara ini 
dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini kecuali Allah akan 
memberikan kepadanja apa jang ia harapkan dan memberikan keamanan 
kepadanja dari apa jatig ia khawatirkan . M374 

Manfaat yang lain: 

Seyogyanya orang yang dalam keadaan seperti ini dihadapkan ke arah 
kiblat berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Hakim yang 
dishahihkannya dari hadits Abi Qatadah, “Sesungguhnja Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam ketika tiba di Madinah beliau bertanja tentang AI-Barra bin 
Ma’rur. ”Mereka berkata, “Dia meninggal dan ia berwasiat dengan sepertiga 
bagi engkau wahai Rasulullah dan ia berwasiat untuk menghadapkannya 
ke kiblat jika ia dalam keadaan menjelang kematian.” Rasululah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ia telah sesuai dengan fitrah dan 
aku kembalikan sepertiga ini kepada anaknya.” Kemudian Rasulullah pergi 


1371 (jvw.) Muslim (2877) 

1372 (C<**> Al-Bukhari (7405), Muslim (2675) 

1373 Al-Baihaqi di dalam Asy-Syu ‘ab (2/4) 

1374 Shahih At-Tirmid^i (983) 


814 $ sSuBULUS-SALAM JilidPertama 


dan menyalatkannya dan beliau betdoa, “Ya Allah ampunilah ia, 
masukkanlah ia ke sutga-Mu dan aku telah berbuat.” 1375 

Dan berkata Al-Hakim, “Aku tidak mengetahui hadits tentang keadaan 
otang dalam menjelang kematiaannya selain hadits ini.” 




$ 


«Ull 


L5^ j! MS- aiJl J jllo y Jik» Jp . 1 °\ V 


4 > 


\j Sj(S sljj .JlS y> :Jli 



497. Dari Ma’qil bin YasarR.adhiyallahuA.nhu, “Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Bacakanlah kepada orangyang akan meninggal 
di antara kamu surat Yasin. ” (HR. Abu Dawud dan An-Nasai 
serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban) 1376 


Tafsif Hadits 

Ibnu Hibban berkata, “Yang dimaksud dengan mautakum di sini adalah 
orang yang sedang sakaratul maut bukan orang yang telah menjadi mayat 
(sudah meninggal) dibacakan surat Yasin.” 

Dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Sulaiman At- 
Taimiy dari Abu Utsman dari bapaknya dari Ma’qil bin Yasar. An-Nasai 
dan Ibnu Majah tidak meriwayatkan dari bapaknya. Tetapi hadits tersebut 
dinilai cacat oleh Ibnu Qaththan karena termasuk hadits muththarrib dan 
mauquf, karena tidak diketahui identitas Abu Utsman dan bapaknya itu. 
Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa ia pernah berkata, “Hadits ini 
muththarrib sanadnya, tidak dikenal matannya dan tidak shahih.” Ahmad 
mengatakan dalam Musnadnya, bahwa Shafwan pernah menceritakan 
kepada kami, ia mengatakan bahwa guru-gurunya pernah berkata, 
“Apabila surat Yasin dibacakan pada orang yang telah mati, maka akan 
dtringankan siksaan dan deritanya.” 1377 

Pengarang kitab Al-Firdaus meriwayatkan dari Abu Darda dan Abu 
Dzar, keduanya berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam bersabda, 
‘Tidaklah orang yang sakaratul maut itu dibacakan surat Yasm baginya 
melainkan Allah akan meringankan siksaannya.” Hadits ini menguatkan 


1375 (lvu<>) Al-Hakim (1/505) 

1376 Dhaif Abu Dawud (3121) 

1377 Ahmad (4/105) 




815 



ucapan Ibnu Hibban bahwa maksudnya ialah orang yang menjelang 
kematian. Dan kedua hadits ini lebih jelas dijadikan dahl dalam masalah 
ini dari yang lainnya. 

Abu Syaikh dalam Fadha’ilAl-Qur'an dan Abu Bakar Al-Marwazi dalam 
Janai^ meriwayatkan pendapat Abu Sya’tsa, shahabat Ibnu Abbas, bahwa 
ia menganggap sunnah membaca surat Ar-Ra’du, dan bacaan itu 
menurutnya dapat meringankan siksaan bagi orang yang sedang sakaratul 
maut. Dalam kitab itu juga dikutip dari As-Sya’bi, bahwa kaum Anshar 
suka sekah membaca surat Al-Baqarah pada orang yang hampir mati. 


<&! JL? &\ JJi-S :cJis ^j! alL. JSS . t ^ a 

: C LaS^-ti jA Jij ilL ^! CCj 

• J— 9 c '- 4 J Ji jli J*. Sj s yj 

sT - * J £~ifj ^- 41)1 ^ OrjJ £ij!J SlL ^ 

*\ a * »• A »s'- 

a ^ «tai^-lj ‘Lj aj jjjj a 


498. Dan Ummu Salamah Radbiyallahu Anha, ia herkata, “Rasulu/lah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke tempat Abu Salamah sewaktu 
terbuka matanya (memandang kepergian ruhnya), lalu beliau menutupnya, 
kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya ruh itu bila telah dicabut maka 
pandangannya mengikutinya, lalu keluarganya berteriak menangisinya. ” 
Dan beliau bersabda, ‘Janganlah kamu ucapkan atas diri kalian kecuali 
yang baik-baik, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang 
kalian ucapkan. ” Kemudian beliau berdoa, ‘Ya Allah ampunilah Abu 
Salamah dan tinggikan derajatnya ketingkat orang-orang yang mendapat 
petunjuk Allah, serta lapangkanlah ia dalam kuburnya, terangilah ia 
dalam kuburnya, dan berilah pengganti dalam keturunannya yang 
ditinggalkan. ” (HR. Muslim) 1378 


Muslim (920) 


816 ® (SuBULUS-SALAM JtluiPertama 


Tafsir Hadits 

Dikatakan, bahwa mata mayit akan terbelalak jika kematian 
menghadirinya dan jadilah ia memandang pada sesuatu yang tidak akan 
berkedip kelopak matanya. 

Menutup mata yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam 
merupakan dalil yang menunjukan disunnahkannya hal tersebut, dan ulama 
telah bersepakat tentang hal ini. Mereka berlandaskan kepada hadits yang 
menyatakan bahwa mata mengikuti ruh, yakni memandangnya kemana ia 
pergi. 

Hadits ini juga merupakan dalil orang yang menyatakan, bahwa ruh 
adalah jisim yang halus yang beredar dalam tubuh yang akan hilang 
kehidupannya jika ruh pergi, bukan bentuk kasar sebagaimana yang 
dikatakan oleh sebagian orang. 

Dalam hadits ini juga ada dalail bahwa sesungguhnya didoakan kepada 
orang yang sekarat dalam kematiannya, bagi keluarganya dan orang-orang 
sepeninggalnya dengan perkara-perkara akhirat dan dunia. Dalamnya juga 
terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mayit diberi nikmat dan diadzab 
di dalam kuburnya. 


pil- j aILp 4)1 j of 4)1 ^j a4JLp . i ^ <\ 


0 | X- i* t 


499 Dari Aisjah IKadhiyallahu Anha, “Ketika Kasulullah Shallallahu Alaihi 
u>a Sallam wafat, heliau ditutup dengan kain bercorak jang ada 
lambangnya. ” (Muttafaq Alaih). 1379 


Tafsif Hadits 

Hibarah yaitu kain yang ada di dalamnya corak gambar-gambar, jenis 
ini merupakan pakaian yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
dan dipakai sebelum behau mandi. Inilah yang nampak dalam hadits. 

An-Nawawi berkata di dalam Sjarah Muslim, “Sesungguhnya hal ini 
disepakati oleh para ulama.” Hikmahnya adalah menjaga mayat agar tidak 
tersingkap dan menutup auratnya yang tidak dibolehkan terlihat dari 
pandangan.” Mereka berkata, “Tasjiah (menutupi badannya) itu setelah 
mencopot pakaiannya, ketika ia meninggal agar badannya tidak berubah 
disebabkan hal tersebut.” 


Al-Bukhari (1241), Muslim (942) 


817 



A 

&\ 


Jp ^ J *J JN ^ 01 l^P Aill J^j l^pJ 

(_£jl>tJl atjj .4jJju jJL«j *tip 


“D«« darinya Aisyah Radhiyallahu Anha, “Ahu Bakar Ash-Shiddia 
Radhiyallahu Anhu mencium Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam setelah beliau 
ivafat. ” (HR. Al-Bukhati) 1380 


Hadits ini dijadikan dalil bolehnya mencium mayat setelah wafatnya, 
dan juga disunnahkan untuk menutupinya. Ini adalah perilaku para 
shahabat setelah wafatnya behau dan tidak ada dalil dalam hal ini karena 
terbatasnya dahl pada empat perkara. Betul, perbuatan-perbuatan ini boleh 
berdasarkan dahl dasar bahwa boleh. At-Tirmidzi mengeluarkan riwayat 
dari hadits Aisyah, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mencium Utsman bin Mazh’un ketika ia meninggal dan behau menangis 
atau dikatakan kedua matanya mengalirkan air.” At-Tirmidzi berkata, 
“Hadits Aisyah ini adalah hadits hasan shahih.” 1381 


. Jli aILp Jl\\ aIp aA) 1 j a yj . o . . 

(ji— a, JJ jj. Jj “JJd AibJ Jjli\ 


500. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, beliau bersabda, “Ruh orang beriman itu tergantung dengan 
hutangnya, hingga dilunasi hutangnya itu. ” (HR. Ahmad dan 
dihasankan oleh At-Tirmidzi). 1382 


Tafsir Hadits 

Tersebut dalam riwayat, bahwa permasalahan hutang ini sangat 
ditekankan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mau 
menyalati mayat yang mempunyai hutang sampai sebagian shahabat 
menanggungnya. Rasuluhah mengabarkan juga, bahwa orang yang mati 
syahid itu diampuni dosa-dosanya kecuali hutangnya. 1383 


1380 (c^o) Al-Bukhari (5709) 

1381 (C?^) S hahih At-Tirmid^i (989) 

1382 (£^w>) Shahih At-Tirmid^i (1078) 

1383 (j^) Muslim (1885) 


818 0 JtĔ>UBULUS-SALAM JilidPertama 

Hadits ini menunjukkan bahwa mayat masih sibuk dengan hutang- 
hutangnya setelah kematiannya. Maka di sini ada anjuran untuk 
membebaskan diri dari hutang sebelum kematian datang, dan ini adalah 
hak yang pahng penting. Jika hutang itu diambil dengan ridha pemihknya, 
lalu bagaimana dengan sesuatu yang diambil tanpa izin pemiliknya atau 
dengan cara merampas? 


.JlS «uip aJjl ji ‘P j jj-Lp jP j .o • \ 

* ^0 / ./ Jl ® j| ^ ^ ^ o ** ' s ^ 

6jXaS j j-K-j f.L»j 0 jL~pl :oUi 4 JlL>-Ij (^p L a., (^jJl i 

x t* ' s* ' y' ✓✓ «- x 'sr x 

o. ««• i# # fi3> £ 

^ <3^ y 


501. Dari Ibnu /Ibbas Radhiyallahu /inhuma, “Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraannya 
kemudian meninggal, “Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara 
dan kajanilah ia dalam dua pakaian.” (Muttafaq Alaih). 1384 


Penjelasan Kalimat 

“Dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, “Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda tentang orangyangjatuh dari kendaraannya (hal itu terjadi 
ketika ia sedang wukuf di Arafah di atas kendaraannya sebagaimana 
tersebut dalam hadits Al-Bukhan) kemudian ia meninggal, “Mandikan/ah 
oleh kalian dengan air dan daun bidara dan ka/ani ia dalam dua pakaian. ” 
Kelengkapan teks hadits ini adalah, ‘janganlah kalian mengawetkannya dan 
janganlah juga di tutup kepalanya. ” Dan setelah itu dalam lafazh Al-Bukhari 
disebutkan, “Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam 
keadaan bertalbiyah. ” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dalil wajibnya memandikan mayat. An-Nawawi berkata bahwa 
memandikan mayat adalah fardhu kifayah. Pengarang berkata setelah menukil 
pendapat An-Nawawi di dalam Al-Pathu, “Ini adalah kekeliruan yang besar 
karena perbedaan pendapat dalam masalah mi sangatlah terkenal di kalangan 
Maliktyah sampai sesungguhnya Al-Qurthubi menguatkan pendapat di dalam 
Syarah Muslim bahwa memandikan mayat itu sunnah, namun yang jelas 
mayoritas ulama mewajibkannya.” Ibnul Arabi menolak pendapat orang yang 


1384 (g^.) Al-Bukhari (1265), Muslim (1206) 


819 


<^\JTAB ~JIenAZAH $ 

mengatakan demikian. Ia berkata, “Telah jelas riwayat baik secara ucapan 
maupun amal tentang hal ini, dan orang yang suci dan disucikan (Rasulullah, 
pen) pun dimandikan. Lalu bagaimana dengan orangyang selain behau? Akan 
dijelaskan jumlah himngan mandi di hadits ummu Athiyah yang akan datang. 

Ucapan “dengan air dan daun bidara”, secara zhahirnya adalah 
dicampurnya daun bidara dan air pada setiap kali air siraman mandi. 
Dikatakan pula, ini memberikan pengertian bahwa dimandikan mayat 
untuk dibersihkan tidak untuk disucikan, karena air yang telah dicampur 
tidak dapat mensucikan. Dikatakan pula, telah ada yang berpendapat 
kemungkinan daun bidara tidak merubah sifat air, maka tidak dapat 
dikatakan air yang telah dicampur yang demikian itu dengan digosokkannya 
daun bidara kemudian disiram dengan air disetiap kalinya. Al-Qurthubi 
berkata, “Daun bidara dicampur dengan air kemudian diaduk-aduk sampai 
keluar aromanya, lalu digosok-gosokkan di tubuh mayit setelah itu disiram 
dengan air yang jernih.” Dan ini terhitung satu kali mandi. Dikatakan 
pula, daun bidara tidak dicampur dengan air agar tidak merubah sifat air 
yang mutlak. 

Berpegang dengan hadits ini sebagian Mahkiyah berkata, “Memandikan 
mayat adalah untuk membersihkan, maka cukup dengan air yang dicampur 
seperti air bunga dan sebagainya.” Mereka berkata, “Akan tetapi hal ini 
dimakruhkan karena berlebih-lebihan.” Mayoritas ulama berpendapat 
bahwa memandikan mayat adalah bersifat ibadah, disyaratkan di dalamnya 
apa yang disyaratkan untuk mandi wajib dan mandi sunnah. Di dalam 
hadits ini ada larangan untuk mengawetkan mayat, dan ini tidak 
disebutkan oleh pengarang sebagaimana yang telah Anda ketahui. 
Alasannya adalah bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam 
keadaan bertalbiyah. Ini menunjukkan bahwa alasan larangan adalah 
karena ia meninggal dalam keadaan ihram dan jika alasan im telah hilang 
maka larangan pun hilang. 

Ini juga menunjukkan bahwa memberikan ramuan pengawet pada mayat 
adalah perkara yang ditetapkan di kalangan mereka. Dalam hadits ini 
juga ada larangan memakaikan kerudung bagi mayat yakni menutup 
kepalanya dikarenakan ia sedang ihram. Barang siapa tidak dalam keadaan 
ihram maka ia dapat diberikan ramuan pengawet dan ditutup kepalanya. 

Pendapat yang mengatakan terputus hukum ihram dan kematian 
sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian Hanafiyah dan Malikiyah itu 
berbeda dengan zhahir hadits. Telah disebutkan di dalam Asy-Sjarh , 
perselisihan dan dalil-dalil mereka tidak mampu menegakkan dalam 
membantah zhahir hadits, maka tidaklah perlu dijelaskan di sini. 



820 $ J^UBULUS-SALAM JilidPertama 

Ucapan, “Kajanilah ia di dalam dua pakaian. ” Menunjukkan wajibnya 
mengkafani dan tidak disyariatkan di dalam kafan untuk berjumlah ganjil. 
Dikatakan pula, “Dapat saja pengurangan atas dua ini karena ia meninggal 
atas keduanya, dan ia memakainya dalam melaksanakan ibadah yang muha. 
Mungkin juga tidak ditemukan selain kedua baju tersebut dan baju tersebut 
merupakan harta pokoknya. Karena ketika Rasulullah memerintahkan 
dengannya, behau tidak merinci apakah orang tersebut memihki hutang 
atau tidak. 

Lafazh “dua baju” disebutkan secara umum dan mutlak, sedangkan di 
dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan dengan lafazh fi tsaubaihi (dengan 
kedua pakaiannya). Sedangkan dalam riwayat An-Nasai disebutkan “Di 
dalam dua pakaiannya yang dipakai ihram dengan keduanya.” 1385 

Pengarang berkata bahwa dalam hadits ini menunjukkan 
disunnahkannya untuk mengkafani mayat dengan pakaian ihramnya. Dan 
juga menunjukkan bahwa ihramnya masih berlaku dan ia tidak dikafani 
dengan kain yang terjahit. 

Di dalam ucapan “Ia akati dibangkitkan dengan bertalbiyah” ini 
menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan suatu ketaatan, kemudian 
ia dipisah antara sempurnanya ibadah dengan kematian, maka diharapkan 
baginya dituliskan di akhirat termasuk kelompok orang yang telah 
melakukan amal tersebut. 


S&l j JJp Ijuljl U :cJlS 1 ^-lp UMLp Jpj . o . Y 

f' * s z 

° \ y *?, I \" ** i tO J ^ J '2 s J 0 s .s \ s o ^ ' S f u- 

4-wLp J ^ c«Uilj ^aIIp 

,SjlS Jjtj jJJ-l oljj l2U>jS>Jl .'b/ J IjlJ y» 0J 


502. Dari Jlisyah Radhiyallahu A.nha, ia berkata, “Ketika mereka ingin 
memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mereka berkata, 
“Demi Allah, kami tidak mengerti apakah kami melepas semuapakaian 
Rasulullah seperti melepaspakaian mayat selainnya atau tidak?” (HR. 
Ahmad dan Abu Dawud). 1386 


Tafsir Hadits 

Hadits itu selengkapnya menurut Abu Dawud adalah sebagai benkut, 
“Ketika mereka bersehsih pendapat itu, lalu Allah menghendaki mereka 

1385 Shahih An-Nasai (1903) 

1386 ShahihAbiDawud( 3141) 


821 



tertidur (ketiduran) sehingga tidak seorangpun dari mereka melainkan 
terdengar getaran di dadanya, kemudian kepada mereka ada yang berbicara 
dari arah rumah itu tanpa mereka ketahui stapa itu. “Mandikanlah 
Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam dengan pakaiannya.” Lalu mereka 
memandikan mayat beliau dalam keadaan memakai pakaian. Mereka 
menyiramkan air di atas pakaiannya dan mereka menggosoknya dengan 
pakaiannya bukan dengan tangan langsung. Aisyah berkata, “Seandainya 
aku menghadapi urusanku, maka aku tidak meninggalkan tugasku karena 
tidaklah dimandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam oleh 
perempuan kecuali dengan tstri-istrinya.” Dalam riwayat Ibnu Hibban 
dijelaskan bahwa orang yang memangku Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam sewaktu dimandikan adalah Ali Radhiyallahu Anhu. Al-Hakim 
meriwayatkan bahwa sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
dimandikan oleh Ah dan ditangannya ada kain kasar dan la memasukkan 
tangannya di bawah behau dan baju behau berada di atasnya. Diriwayatkan 
demikian juga oleh Asy-Syafii dari Mahk dari Jafar bin Muhammad dari 
bapaknya. 1387 Kisah ini menunjukkan bahwa mayat Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak diperlakukan seperti mayat-mayat yang lain. 


aIIp <ilii ^]\ Ji-S :cJli Jii ~<Qss- J Jpj . o . y 

Uj J J : Jlii isZ\ ^ I 

lii jf 'jyL tjsJi I J ij 01 oJJi 

: JUi di jk odT li> a Jj^ ^ 

jijJl: J\jj Jjj .Lp 

• LiLUlU Ojji li j*Jx L jug.j j>jt>Jj| \Ji\ 


503. Dari Ummu Athiyyah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam masuk kepada kamiyang ketika itu sedang memandikanputrinya, 
beliau bersabda, “Mandikanlah ia dengan tiga kali mandi, lima kali 
atau lebih banyak dan itu. Jika kalian menganggap itu perlu dengan air 
dan daun bidara, jadikanlah siraman air mandi yang terakhir dengan 
kapur atau yang sejenis dengan kapur. ” Dan ketika kami telah selesai 
kami dekatkan kepada Rasulullah, maka beliau memberikan kepada 


1387 Musnad Asy-Syafii hal. 356 


822 m jSc/BULUS-SALAM JilidPertama 

kami sarungnya, beliau bersabda, “Bungkuslah ta dengan itu. ” 
(Muttafaq Alaih). 1388 Di dalam riwayatyang lain, “Mulailah kalian 
dengan bagian kanannya dan tempat-tempat wudhu darinya. ” nH9 Dan 
lajas/h bagi A.l-Bukhari, “Maka kami menganyam rambutnya dengan 
tiga kepangan dan kami julurkan di belakangnya. 190 

Penjelasan Kalimat 

‘Dari Ummu Athiyyah” (telah disebutkan namanya, dan di dalamnya 
ada perselisihan. Ia adalah seorang wanita Anshar) 

“Ia berkata, “Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ?nasuk kepada kami 
yang ketika itu sedang memandikan putrinya” (tidak disebutkan sesuatupun 
di dalam riwayat Al-Bukhari nama putrinya tapi yang masyhur yaitu 
Zainab, istrinya Abul Ash. Meninggal pada tahun kedelapan Hijriyah. 
Tetapi terdapat beberapa riwayat lain yang mengatakan bahwa yang 
meninggal adalah Ummu Kultsum. Dalam Shahih Al-Bukhari, “Saya tidak 
mengetahui anaknya yang mana yang meninggal.”) 

“Beliau bersabda, “Mandikanlah ia dengan tiga kali mandi atau lima atau 
lebih banyak dari itu jika kalian menganggap itu perlu dengan air dan daun bidara 
dan jadikanlah siraman air mandi yang terkahir dengan kapur atau yang sejenis 
dengan kapur.” (Ini menunjukkan keraguan perawi mengenai dua lafazh, 
apakah air kapur barus atau air yang dicampur dengan sedikit kapur barus. 
Ia mengatakan, “Kemungkinan yang dimaksud adalah yang kedua yaitu 
bukan air kapur barus murni.”) 

“Dan ketika kami telah selesai kami dekatkan kepada Rasululiah” (dalam 
lafazh Al-Bukhari, “Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada 
mereka -para wanita-, “Jika kamu telah selesai memandikannya maka 
beritahu aku.” Dalam riwayat Al-Bukhari dengan lafazh jalamma jaraghna 
-setelah mereka selesai- bukan jaraghnaa -kami selesai-.) maka beliau 
memberikan kepada kami sarungnya (Al-Bukhari melafazhkan ja a’thana-hu 
hiqwahu -maka behau memberikan kami sarungnya- yang dimaksud adalah 
kain atau sarungnya. Makna sarung untuk hikwah adalah sebagai majaz, 
karena makna ashnya adalah tempat sarung, ini termasuk menamakan 
keadaan dengan tempatnya) beliau bersabda, “Bungkuslah ia dengan itu. ” 


1388 Al-Bukhari (1253), Muslim (939) 

1389 Muslim (939) 

1390 (^) Al-Bukhari (1263) 


823 


<^AXJTAB -~^LENAZAH $ 

(yaitu jadikanlah ia penutupnya, yaitu penutup setelah baju yang langsung 
menempel di badannya). Muttafaq Alaih dan di dalam riwayatyang lain (yaitu 
riwayat Asy-Syaikhani dari Ummu Athiyyah). 

Dan lafazh bagi Al-Bukhari, “Mulailah kalian dengan hagian kanannya 
dan tempat-tempat wudhu darinya. ” (dari Ummu Athiyyah) “Maka kami 
menganyam rambutnya dengan tiga kepangan dan kami julurkan di belakangnya. ” 

Tafsir Hadits 

Perintah behau, “Mandikanlah ia tiga kali” itu menunjukkan wajibnya 
hitungan tersebut. Yang jelas zhahirnya telah disepakati sahnya mandi 
sekali saja. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa perintah 
memandikan tiga kah itu hanya dipahami hukum sunnah. Mengenai hukum 
asal memandikan mayat adalah sebagaimana yang telah diketahui 
kewajibannya dalam tempat yang lain. Ada yang mengatakan wajib 
memandikannya tiga kah. Sedangkan sabdanya, ‘au> khamsah’ (hma kah) 
itu hanya menunjukkan dibolehkannya untuk memilih, dan inilah makna 
yang jelas. Kemudian sabdanya, ‘aw aktasra’ (atau lebih dari itu) ditafsirkan 
dalam suatu riwayat dengan tujuh kah, sebagai ganti ‘aw aktasr’a (atau 
lebih banyak) dari yang demikian. Inilah yang dikatakan oleh Ahmad dan 
ia memakruhkan lebih dari tujuh. Ibnu Abdilbar berkata, “Aku tidak 
mengetahui ada seseorang yang mengatakan boleh memandikan mayat 
lebih dari tujuh kali.” Selam yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud 
dengan lafazh, “...atau tujuh kali atau lebih dari itu.” Zhahirnya hadits 
tersebut membolehkan mandi lebih dari tujuh kali. 

Telah dijelaskan sebelumnya tentang cara memandikannya sekali 
dengan daun bidara. Manfaatnya menurut para ulama adalah karena daun 
bidara dapat melemaskan jasad mayat tersebut. Adapun memandikannya 
dengan air kapur barus, maka menurut zhahir adalah dengan melarutkan 
kapur barus itu ke dalam air dengan tidak merubah sifat airnya. Manfaatnya 
adalah agar dapat mengharumkan ruangan supaya tidak menganggu orang 
yang hadir baik dari malaikat dan selainnya, disamping dapat 
mengeringkannya, mendinginkannya dan yang pahng utama sekah dapat 
mengeraskan atau mengesatkan jasad mayat, menghindarkannya dari 
binatang, mencegah dan membersihkan sesuatu yang berlebihan yang 
keluar dari tubuh, dan mencegah cepat rusak dan busuknya jasad. Kapur 
barus itu lebih kuat dari wewangian lain bagi mayat. Hal tersebut 
merupakan rahasia anjuran Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyrram 
atau memandikan mayat dengan air kapur barus pada kah yang terakhir. 
Jikalau air kapur barus didahulukan maka akan dihilangkan oleh air. 
Dalam hadits tersebut menunjukkan untuk memulai memandikan mayat 


824 $ jSi/BULUS-SALAM JilidPertama 


pada bagian kanan. Maksudnya ialah semua bagian kanan itu. Perintah 
mencucikan anggota wudhu tidaklah bertentangan dengan perintah 
membersihkan bagian kanan itu. Karena kemungkinan memandikan 
bagian kanan adalah merupakan anggota wudhu yang kanan bersamaan 
dengan siraman yang kanan itu. Ada juga yang berpendapat bahwa 
perintah memulai dengan yang kanan itu adalah selain dari anggota wudhu. 

Manfaat perintah untuk mewudhukan mayat adalah untuk 
memperbaharui tanda sebagai orang yang beriman dalam hal nampak putih 
mengkilat anggota badannya pada hari kiamat sebagai bekas wudhu, 
termasuk bekas berkumur dan dimasukkan air ke hidung. 

Lafazh ‘dhajjarnaa sya’rahd > (kami pintal rambutnya) dapat dijadikan 
dalil yang menunjukkan bolehnya memintal rambut mayat. Ulama 
pengikut mazhab Hanafiyah berkata, “Rambut perempuan dilepaskan ke 
belakang dan biasa juga ke depan dengan terpisah.” Al-Qurthubi berkata, 
“Adanya perbedaan pendapat tentang hal ini seakan-akan disebabkan 
adanya anggapan bahwa perbuatan Ummu Athiyyah memintal rambut 
mayat bukan atas perintah Nabi Shallallahu alaihi iva Sallam .” Akan tetapi 
Pengarang berkata, “Bahwa perbuatan iu telah diriwayatkan oleh Sa’id 
bin Manshur dengan lafazh sebagai berikut, “Ummu Athiyyah berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Mandikan ia secara 
ganjil dan jadikan rambutnya beberapa pintalan.” 

Dalam Shahih Ibnu Hibban Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam 
bersabda kepada Ummu Athiyah, “Mandikan ia tiga kah atau lima kah 
atau tujuh kali dan buatkan baginya tiga qurun.” Dan yang dimaksud 
dengan qurun di hadits ini adalah tiga anyaman. Dalam sebagian lafazh 
Al-Bukhari, berbunyi Nashiyathiha wa Qarnaiha (ujung rambut dikedua 
pipinya dan dua anyaman rambutnya).” Dan dalam lafazh, “tiga anyaman” 
mi menjadi ucapan umum (tidak dirinci), semuanya menjadi hujjah untuk 
membantah pendapat Ulama pengikut mazhab Hanafiyah. Penganyaman 
rambutnya itu setelah pencucian rambutnya dan memandikannya. 
Keterangan semacam ini jelas dalam shahih Al-Bukhari. 

Dalam hadits tersebut menunjukkan untuk melepaskan rambutnya ke 
belakang. Ibnu Daqiq Al-’Id tidak mengetahui adanya lafazh-lafazh itu 
yaitu dari Al-Bukhari, kemudian ia menganggap itu merupakan pendapat 
sebagian ulama pengikut Asy-Syafii dan pendapatnya didasarkan atas 
hadits gharib. 



<=^UTAB --jjjEi 


■NAZAH 


825 


4-Jp <0S! JL& Ais! J y*j ^yAST .'cJli t^-LP J)l j SjoLp ^Pj . ® ‘ 1 

V + 9 - \ y . * 9 0 &\ 9 * * .' ll 1 i ✓ f X 

JJ -«-* Lfi* (j*J <_A~-^ c_->ljji i _Uj 

,» /ct* *'.' 

<UlP ,l*UA 


504. Dari A.isjah Radhiyallahu sinha, ia berkata, “Rasulul/ah Shallallahu 
Alaihi u>a Sallam dikajani dengan tiga lapis kain putih yang terbuat 
dari kapas, tanpa memakai baju dan sorban. ” (Muttafaq Alaih). 1391 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa, yang terbaik dalam mengkafani mayat 
adalah dengan tiga lapis kain putih, karena Allah Ta’ala tidak akan 
memilihkan untuk Nabi-Nya kecuali yang terbaik. Pengarang As-Sunan 
telah meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas Radhijallahu Anhu, “Pakailah 
pakaian putih, karena pakaian putih adalah sebaik-baik dan sesuci-suci pakaian, 
dan kajanilah majat-mayat kalian dengannja. ” Telah dishahihkan oleh At- 
Tirmidzi dan Al-Hakim 1392 hadits ini juga ada syahid penguat dari riwayat 
Amrah yang mereka keluarkan 1393 sanadnya juga shahih. 

Adapun nwayat yang telah lalu dari hadits Aisyah, Sesungguhnja beliau 
Shallallahu Alaihi wa Sallam diselimuti dengan kain burdah dari hibrah”, yaitu 
kain burdah buatan Yaman yang dijahit dan mahal harganya. Hal tni sama 
sekali tidak bertentangan dengan apa yang ada di sini, karena Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam ddaklah dikafani dengan kain itu tetapi hanya 
diselimuti untuk mengeringkan beliau. Kemudian mereka melepaskannya 
dari behau sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam Mushm. Secara 
zhahir hadits dapat diketahui bahwa, menyelimuti Rasulullah dengan kain 
tersebut sebelum dimandikan. At-Tirmidzi berkata, “Pengafanan Rasulullah 
dengan tiga helai kain kafan putih adalah riwayat yang paling shahih yang 
menjelaskan pengafanannya.” 

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al- 
Bazzar dari hadits AH Alaihissalam, “Sesungguhnja beliau Shallallahu Alaihi 
wa Sallam dikajam dengan tujuh helai baju. M394 adalah riwayat dari Abdullah 
bin Muhammad bin Uqail. Ia termasuk rawi yang jelek hafalannya. Haditsnya 


13,1 Al-Bukhan (1264), Muslim (941) 

1392 Akan dijelaskan takhrijnya kemudian. 

1393 Shahih At-Tirmidj (2810) 

1394 Ahmad (1/94) 


826 $ gj)UBULUS-SALAM JilidPertama 

bisa diikuti jika yang meriwayatkannya beberapa orang tidak sendirian. 
Maka bagaimana bisa ia menyelisihi apa yang ada di sini? Hal ini tidak 
akan mungkin diterima. Pengarang berkata, “Al-Hakim telah meriwayatkan 
dari hadits Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar apa yang menguatkan hadits 
Ibnu Uqail. Jika hadits ini shahih, maka hadits ini dan hadits Aisyah bisa 
dikompromikan bahwa Aisyah meriwayatkan apa yang mungkin ia hhat 
yaim tiga helai, dan selainnya yang dilihat oleh orang lain. Jika sah riwayat 
dari Ah, maka sesungguhnya dialah yang langsung memandikan behau. 

Ketahuilah, sesungguhnya yang wajib dari kafan adalah apa yang dapat 
menutupi jasad mayat. Jika kainnya kurang untuk menutupi semuanya, maka 
yang didahulukan adalah menutup aurat. Dan apa yang tersisa, maka yang 
ditutupi adalah bagian kepala dan pada kedua kakinya diberi jerami, 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam kepada pamannya Hamzah dan Mushab bin Umar. Jika ingin 
menambahkan kain, maka yang disunnahkan adalah menjadikannya ganjil. 
Namun dapat juga untuk mencukupkan dengan dua helai. Sebagaimana 
yang telah lalu dalam hadits tentang orang ihram yang meninggal. 

Anda telah mengetahui dari riwayat Asy-Sya’bi mengenai tiga helai kain 
yaitu sarung, selendang dan lipatan kepala. Dikatakan juga, sarung dan 
dua helai baju. Dikatakan juga hendaklah pada kain kafan baju yang tidak 
dijahit dan sarung yang menutupi pusarnya sampai ke lututnya dan kain 
lipatan yang dapat menutupi dari atas kepalanya sampai ke kakinya. 

Pendapat ini ditakwilkan dari ucapan Aisyah, bahwa tidak ada di dalam 
kain kafan baju maupun sorban, bahwa yang dimaksud adalah meniadakan 
adanya dua benda ini secara bersamaan tidak untuk baju saja. Dan tiga 
helai yang telah di maksud tidak termasuk baju dan sorban. Jadi maksudnya 
adalah bahwa tiga helai tadi adalah selain keduanya, walaupun keduanya 
terwakili. Ini adalah takwil yang sangat jauh sekali. Dikatakan yang lebih 
utama untuk diucapkan adalah, “Sesungguhnya mengajani dengan baju atau tidak 
adalah sama, karena keduanya disukai. Sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pernah mengkajani Abdullah bin Ubay dengan bajunya. ” (HR. Al- 
Bukhari) 1395 Dan tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbuat 
sesuatu kecuali yang terbaik. 

Dalam hadits ini disebutkan, bahwa baju orang yang telah meninggal 
seperti baju orang yang hidup yaitu tertutup dan diberi sarung. Ini 
disunnahkan dan disukai oleh Muhammad bin Sirin sebagaimana yang 
disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Khilajiyat. Ia berkata di dalam Asy- 


Al-Bukhari (1269) 


827 



Syarah , “Ini menolak pendapat orang yang mengatakan sesungguhnya tidak 
disyariatkan baju kecuali ujungnya tidak dikancing.” Aku berkata bahwa 
pendapat ini sesuai, karena mengancingkan ujung-ujung baju adalah 
kebiasaan penduduk pada masa itu. 




— J ( y. ' ^ ^ :<_A* j c 

*—^ “Ulp Aiji 4i)l (J j-^j j^ll 'UjI f.L?f 





.oljapti 



505. Dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Ketika Abdullah 
bin Ubay meninggal, datanglah anaknya kepada Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam sambil berkata kepada beliau, “Berikan bajumu kepadaku 
akan aku gunakan untuk mengajamnya -ayahku-. ” Kemudian Rasulullah 
memberikan baju beliau kepadanya. ” (Muttafaq Alaih) 1396 


Penjelasan Kalimat 

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, ‘Ketika Abdullah bin 
Ubay meninggal, datanglah anaknya (ia adalah Abdullah bin Abdillah) kepada 
Raisulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil berkata kepada beliau, “Berikan 
bajumu kepadaku akan aku gunakan untuk mengajaninya —ayahku-. ” Kemudian 
Rasuluilah memberikan baju beliau kepadanya. ” 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menjadi dalil disyariatkannya mengkafani mayat dengan baju 
sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka. 

Secara zhahir hadits, bahwa sesungguhnya ia - Abdullah bin Abdillah- 
datang meminta baju kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebelum 
ayahnya dikafankan. Namun riwayat ini bertentangan dengan apa yang 
ada pada Al-Bukhari dari Jabir, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam mendatangi Abduliah bin Ubay setelah selesai dikuburkan (tanpa 
dika/ani), kemudian beliau mengeluarkannya lagi dan membersihkannya dari 
tanah ialu mengkajaninya dengan menggunakan baju beliau. ” Riwayat tersebut 
jelas menunjukkan bahwa pemberian dan pemakaian bajunya setelah 
dikuburkan, dan ini bertentangan dengan hadits Ibnu Umar. 

Cara menggabungkan pengertian kedua hadits yang bertentangan itu 
adalah, bahwa yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Umar, “maka Rasulullah 


Al-Bukhari (1269), Muslim (2400) 


828 0 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

memberikan baju beliau kepadanja” yaitu beliau mengiyakan untuk 
memberikannya (belum diberikan). Pemutlakan pengiyaan ini sebagai 
pemberian adalah bentuk majas, karena jelas akan terjadinya pemberian 
itu. Demikian juga ucapan yang terdapat dalam hadits dari Jabir c ‘setelah 
penguburan” yaitu tunjukkan kepadaku kuburannya. Bahwa yang dimaksud 
hadits dari Jabir itu adalah bahwa peristiwa yang terjadi setelah 
pengeluaran mayat dari lubang kuburnya adalah bahwa behau meludahinya 
sedangkan bajunya telah dipakaikan sebelumnya. Penggabungan 
pengertian kedua hadits itu tidak menunjukkan bahwa kedua peristiwa 
tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan karena penggunaan huruf 
«'( 222 'itu tidak selamanya menunjukkan peristiwa yang berurutan dan tidak 
pula menunjukkan terjadi bersamaan. Maka seakan-akan bahwa maksud 
penyebutan Nabi Shallallahu sJlaihi n>a Sallam dalam semua kalimat 
hanyalah menunjukkan penghormatan Nabi dan tidak menunjukkan 
berurutan. Dikatakan bahwa Nabi memberikan sehelai bajunya terlebih 
dahulu, kemudian mayat itu dikuburkan, lalu beliau memberikan lagi 
sehelai baju yang kedua karena permintaan anaknya. Di dalam Al-lklil 
yang dikarang oleh Al-Hakim terdapat riwayat yang menguatkan hal ini. 
Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memberikan kepada Abdullah bin Abdillah bin Ubay karena ia adalah 
seorang yang shaleh tidak pernah menolak orang yang memmta 
kepadanya. Namun bapaknya yang diberi pakaian oleh Rasulullah dan 
dikafankan olehnya adalah seorang tokoh munafik. Ia meninggal dalam 
keadaan nifaq. Dalam hal ini Ailah menurunkan ayat, 



“Dan janganlah sekali-kali kamu menyalati jenagah) seseorangyang mati di 
antara mereka. ” (QS. At-Taubah: 84) 

Dikatakan pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan 
pakaian kepadanya dengan baju behau disebabkan ia pernah memberikan 
baiu kepada Abbas ketika ia menjadi tawanan di Perang Badar, maka 
Rasulullah ingin untuk membalas hal tersebut. 


• J' -* ^ A '" s ' aUI ys >J . 0 . 

*/ > ' ' * 

I S° ■ X<" ° l .A > j 0 0 , • 

- i/ J - -*■- J y,* I ^Js 

' ' ' ' ' S ’■ s s S 

£ * Z } s $ s s * S (5 s * ' <3 ■ 9 9. ■ ■ * 



829 



506. Dan Ibnu Abbas Radhiya/lahu Anhu, “Nabi Shallallabu Alaihi iva 
Sallam bersabda, “Pakailah baju-bajumu yang putih, karena 
sesungguhnya itu termasuk sebaik-baiknya pakaianmu, dan kajamlah 
mayat-mayat kalian dengannya. ” (HR. Al-Khamsah kecuali An- 
Nasai dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi) 1397 


Tafsir Hadits 

Telah dijelaskan di muka, hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 
dari Aisyah bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
dikafani dengan tiga helai kain putih. Zhahirnya perintah dalam hadits 
itu, menunjukkan wajib mengkafani mayat dengan kain putih dan wajibnya 
memakai kain putih tersebut (oleh orang yang masih hidup). Kecuah 
perintah ini dipalingkan dari wajib dalam masalah berpakaian, yaitu adanya 
penjelasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memakai kain 
yang bukan warna putih. Sedangkan untuk dijadikan kain kafan tidak 
boleh diahhkan kepada hukum lain kecuali tidak dapat ditemukan kain 
putih sebagaimana saat terjadi pengkafanan para syuhada pada perang 
Uhud. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengkafani semuanya dengan 
warna yang sama (selain putih) karena dalam keadaan darurat. 

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Adty dari hadits Ibnu Abbas 
yang menyatakan bahwa “Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam 
dikafani dengan potongan kain merah” dalam sanadnya itu terdapat Qais 
Ibnu Ar-Rabi’, dan dia adalah seorang yang dhaif. Rupanya terdapat 
kesamaran dengan hadits yang menyatakan bahwa sesungguhnya dijadikan 
di makam Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam potongan kain merah. Begitu 
juga pendapat yang mengatakan behau dikafani dengan kain burdah hibrah 
sebagaimana telah chjelaskan di atas, adalah tidak benar karena kain tersebut 
hanya sebagai penutup sementara untuk kemudian diambil setelah ltu. 


ISI iulp ailt ^Jl Jli "Jl5 aJil .°'V 

yjJi :ii.f -jk 


507. Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa Sallam bersabda, jika salah seorang dari kalian mengkajani 
mayat saudaranya, maka hendaklah ia mengkafa?iinya denean baik. ” 

(HR. Muslirn) 1398 


1,97 Czf^>) Shahih At-Tirmidj (994) 
1398 (j^.) MusLim (943) 


830 0 j£)UBULUS-SALAM JMdPertama 

Tafsir Hadits 

Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 1399 juga dari Abu Qatadah, ia 
berkata bahwa hadits ini hasan gharib. Ia juga berkata, “Dan Ibnul Mubarak 
mengatakan bahwa Sallam bin Abu Muthi’ berkata, “Hendaklah kahan 
berbuat baik dalam mengkafaninya” yaitu yang luas dan mencukupi. 

Dalam perintah berbuat baik dalam mengkafani itu terdapat petunjuk 
untuk memilih materi kain yang pahng baik. Juga dalam sifat kainnya 
dan tata cara mengkafani yang baik pula. Mengenai materi kain yang baik, 
maka seyogyanya dalam bentuk yang tidak berlebihan dalam harga 
sebagaimana hal tersebut akan dijelaskan kemudian. Akan dijelaskan 
hadits yang melarangnya. Mengenai sifat bajunya adalah sebagaimana yang 
telah dijelaskan oleh hadits Ibnu Abbas sebelum ini. Mengenai tata cara 
meletakkan kain kafan terhadap mayat telah dijelaskan di muka. Telah 
dikemukakan beberapa hadits tentang melakukan hal yang terbaik dalam 
mengkafani dan disebutkan di dalamnya tentang alasannya. 

Ad-Dailamy telah meriwayatkan hadits dari Jabir secara marfu, 
“Perbaikilah kafan orang-orang yang meninggal di antara kahan, karena 
mereka akan saling membanggakan diri dan saling berziarah di antara 
mereka dalam kuburnya.” 1400 Dan ia juga meriwayatkan hadits dari Ummu 
Salamah, “Lakukanlah hal yang terbaik dalam mengkafani, dan janganlah 
kahan menyakiti orang-orang mati di antara kamu dengan jeritan, dengan 
penyuciannya, dengan menunda pelaksanaan wasiatnya dan dengan 
pemutusan silaturahmi, segerakanlah pembayaran hutangnya, berbuat 
adillah terhadap tetangga yang jelek, galilah yang dalam dan luaskan hang 
kuburnya.” 1401 

Di antara cara berbuat baik terhadap mayat, telah dijelaskan dalam 
hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah Radhiyallahu Anha dari 
behau Shallallahu Alaihi n>a Sallam , “harangsiapa memandikan mayat kemudian 
ta menunaikan amanat dalam memandikannya dan tidak menyeharkan apa yang 
ada pada mayat itu, maka keluarlah dia dari dosanya seperti pada hari dia 
diiahirkan oleh ibunya. ’ n402 Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, ‘Ada suatu malam dimana ta lebih dekat kepada seseorang di antara 
kamu sekiranya la mengetahuinya, jika tidak diketahui maka ada orang yang 
melihat di sisinya sijat wara' dan amanat. ” (HR. Ahmad) 1403 Dan diriwayatkan 


1399 Shahib At-Tirmidj (995) 

1400 Al-Firdaus Bima ’'tsur Al-Khitah (317) 

1401 Al-Firdaus Bima’tsurAl-khitah (318) 

1402 (li* Dhaijlbnu Majah (1484) 

1403 Ahmad (6/119, 122) 



831 



oleh Asy-Syaikhani 1404 dari hadits lbnu Umar, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang menutupi -aib- 
seorang muslim, niscaya Allah menutupi rahasianya pada hari kiamat. ” Dan 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dari hadits Ubay bin Ka’ab, 
11 Sesungguhnya setelah malaikat mengambil ruh Adam Alaihissallam, mereka 
memandikannya, mengkajaninya, memberi wewangian kepadanya, menggalikan 
liang kubur untuknya. Kemudian mereka menyalatinya, lalu memasukkannya ke 
dalam kubur dan meletakkan bata di atasnya. Kemudian mereka keluar dari 
kubur itu dan menimbuni tanah di atasnya. Kemudian mereka berkata, ‘Wahai 
anak Adam, inilah sunnah kalian . ,,14<)5 


J 'J. j* yI oir 

. ** * « . T° -?t K' 0 f * ?A 0 * H *\ 9 & i 9 u * * f 

j-SJLi JS I I j jj Jl>-) 

iS «'jj $J i P Jh jJj jjj A>Jji 


i 


508. Dan dannya Kadhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi u>a Sallam pernah mengumpulkan dua mayat saat perang Uhud 
dalam satu kain kajan, kemudian beliau bersabda, “Mana di antara 
merekayang banyak menghajalAl-Qur’an? Maka dimasukkannya lebih 
dahulu dalam liang lahat, mereka tidak dimandikan dan beliau tidak 
menyalatkannya.” (HR. Al-Bukhari). 1406 


Tafsir Hadits 

“Dan darinya (yaitu Jabir) Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam pernah 
mengumpulkan dua mayat saat perang Uhud dalam satu kain kajan, kemudian 
beliau bersabda, “Mana di antara mereka yang banyak menghajal Al-Qur’an? 
maka dimasukkannya lebih dahulu dalam liang lahat (lubang tempat mayat 
itu disebut lahat, yaitu lubang yang digali di bagian samping kubur yang 
agak condong dari tengah kuburan itu. Lafazh ilhad menurut pengertian 
bahasa adalah condong atau miring) mereka tidak dimandikan dan beliau 
tidak menyalatkannya. ” 

Hadits ini mengandung berapa hukum: 

Pertama; Boleh digabung dua mayat dalam satu kain kafan dalam 
keadaan darurat. Itu salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan 

1404 Al-Bukhari (2442), Muslim (2580) 

1405 (U-i») DhaiJ Al-Jamt’{ 1350) 

1406 (&y>) Al-Bukhari (1343) 


832 $ jS UBULUS-SALAM JilidPertama 


kedua, dengan tanpa memotong kain, tetapi mayat itu dikafani masing- 
masing dengan satu kain tersebut, dengan pembatas atau lapisan kain 
antara keduanya. Demikian pendapat mayoritas ulama. Bahkan ada yang 
mengatakan bahwa menurut kenyataannya tidak ada ulama yang 
berpendapat sesuai dengan kemungkinan yang pertama, karena dengan cara 
itu berarti berhubungan langsung kedua kulit dan dua mayat itu. Jelas dalam 
hadits Jabir bahwa dalam sambungan itu terdapat keterangan, ia 
mengatakan, “Dtkajam ayahku dati patnanku dalam satu kain kafan tanpa la- 
pis. M4U7 Ini sebagai dalil yang menjadi landasan kemungkinan yang pertama. 

Menurut penyarah, kenyataan yang pernah dipraktekkan sesuai dengan 
kemungkinan kedua ialah terhadap diri Hamzah Kadhiyallahu Anhu. 
Menurut pendapat saya (Ash-Shan’ani), hadits dan Jabir itu menjelaskan 
tanpa pemotongan untuk keduanya. Jadi masuk salah satu dari dua 
kemungkinan yang dibolehkan itu, sedangkan pemotongan kain itu menjadi 
dua, hukumnya jaiz (boleh) menurut hukum asal. 

Kedua; Hadits tersebut menunjukkan keharusan mendahulukan yang 
paling banyak menghafal Al-Qur’an untuk dimasukkan daripada lainnya. 
Dan hukum itu dapat diqiyaskan semua sisi keutamaan bila mayat-mayat 
itu dikuburkan dalam satu liang kubur. 

Ketiga; Boleh dikuburkan semuanya dalam satu kubur dalam keadaan 
darurat. Al-Bukhari menetapkan cara semacam itu dalam satu bab tersendiri 
dengan lafazh, “Bab Penguburan dua dan tiga orang dalam satu lubang 
kubur.” Di dalamnya beliau menuhs hadits Jabir tersebut. Sekahpun riwayat 
Jabir itu hanya dua orang tetapi terdapat sebutan tiga orang itu dalam riwayat 
Abdurrazaq yang mengatakan, “Pernah dikuburkan dua orang dan tiga 
orang dalam satu lubang kubur .” 1408 Dalam As-Sunan dari Hisyam bin 
Amir Al-Anshari, ia berkata, “Orang-orang Anshar datang melaporkan 
kepada Nabi Shallallahu Alaihi uta Sallam sewaktu perang Uhud.” Mereka 
mengatakan kepada beliau, “Pihak kami banyak dittmpa mati syahid, 
sehingga kami payah mengurusnya.” Kemudian behau bersabda, ‘Xdalilah 
kuburnya, perluas kuburan itu dan jadikan atau masukkan dua orang dan tiga 
orang dalam satu kubur. ” Dishahihkan oleh At-Tirmidzi . 1409 Dalam masalah 
ini adalah sama untuk dua dan tiga mayat perempuan. 

Mengenai penguburan laki-laki dan perempuan dalam satu kubur terdapat 
hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dengan sanad hasan. Wa’ilah 
bin Asqa yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah 


1407 Al-Bukhari (1348) 

1408 Al-Mushnaj (3/474) 

14(M Shahih at-Tirmidj (1713) 





833 


<=zAVJTAB -~JIeNAZAH f§ 

menguburkan seorang lak-laki dan perempuan dalam satu kubur, beliau 
memasukkan laki-laki terlebih dahulu dan yang perempuan 
dibelakangnya , 1410 dengan dibatasi tanah antara keduanya. 

Keempat; Orang-orang yang mati syahid tidak dimandikan. Demikian 
pendapat mayoritas ulama. Di kalangan ulama terdapat beberapa pendapat 
mengenai hal ini. Diriwayatkan dari Sa’id bin Musayyab, Al-Hasan dan 
Ibnu Syuraih bahwa menurut mereka orang yang mati syahid wajib 
dimandikan. Tetapi hadits berikut ini menolak pendapat mereka yaitu hadits 
yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang orang-orang yang mati syahid 
dalam perang Uhud sebagai berikut, “Janganlah, kamu mandikan mereka 
karena setiap luka dan tetesan darahnya akan memancarkan kesturi pada 
hari kiamat kelak .” 1411 Di dalamnya terdapat hikmah larangan tersebut. 

Kelima; Tidak boleh dishalati orang yang mati syahid. Terdapat 
perbedaan pendapat dalam hal ini di antara ulama, yaitu wajib dimandikan 
berdasarkan keumuman shalat bagi orang yang mati. Juga berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa 
behau menyalati orang-orang yang mati syahid pada perang Uhud. Bahkan 
beliau membaca takbir sewaktu menyalatkan mayat Hamzah sebanyak 
tujuh puluh kali. Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al- 
Bukhari dari Uqbah bin Amir, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam menyalatkan mayat-mayat syuhada perang Uhud .” 1412 Sekelompok 
ulama lain mengatakan untuk tidak dishalati, berdasarkan hadits dari Jabir 
di atas. Asy-Syafii mengatakan, “Terdapat beberapa hadits yang seakan- 
akan hadits mutawatir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak 
menyalatkan orang yang mati syahid pada perang Uhud.” Ia berkata bahwa 
hadits yang menjelaskan tentang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang 
menyalatkan mereka dan bertakbir tujuh puluh kali itu tidaklah benar, 
karena haditsnya tidak shahih. Dan sepantasnyalah orang-orang yang 
mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan hadits-hadits shahih 
merasa malu. 

Adapun mengenai hadits dari Uqbah bin Amir, berdasarkan keterangan 
hadits itu sendiri bahwa peristiwa ltu terjadi setelah delapan tahun dari 
peristiwa ltu. Yakni, yang bertentangan berkata, “Tidak dishalatkan dalam 
kubur jika masanya sudah lama, maka tidak sempurna istidhlal dengannya. 
Seakan-akan behau berdoa dan memohonkan ampunan bagi mereka kepada 

14,0 Al-MushnaJ (3/474) 

1411 () Ahmad (3/299) 

1412 Al-Bukhari (4042), Muslim (2296) 


834 $ jSuBULUS-SALAM - Jilid Pertama 


Allah, sewaktu beliau sudah merasa dekat ajalnya, sebagai ucapan selamat 
tinggal dan doa terakhir bagi mereka. Pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam tidak menunjukkan batalnya hukum yang sudah jelas itu. 

Yang menguatkan pendapat bahwa beliau hanya mendoakan saja bagi 
mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melakukannya secara 
berjamaah dengan para shahabat, karena seandainya beliau melakukan shalat 
jenazah maka pasd tersebar berita itu di kalangan shahabat dan pasti beliau 
melakukannya dengan berjamaah sebagaimana yang pernah dilakukannya 
saat menyalatkan Najasyi, karena berjamaah lebih utama dalam shalat 
jenazah. Dan syuhada perang Uhud adalah termasuk yang paling utama 
untuk mendapatkan keutamaan itu. Lagi pula tidak terdapat satu 
riwayatpun yang menerangkan bahwa beliau pernah menziarahi kubur 
sendirian. Begitupula hadits dari Uqbah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 
“Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyalatkan orang-orang yang gugur 
pada perang, terjadi setelah delapan tahun peristiwa.” Dalam riwayat Ibnu 
Hibban, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah lagi keluar 
menziarahi kubur hingga beliau wafat.” 1413 


4—aiil j :JL5 ilp ajjl °j^j 

SjG aljj jiSsJl J ljJ& ^j :J^fiJ (US-J 


509. Dari Ali Radhij/allabu Anhu, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah kalian terlalu mahal 
dalam menggunakan kain kajan, karena ia akan rusak dengan segera. ” 

(HR. Abu Dawud ) 1414 


Tafsir Hadits 

Diriwayatkan dari Asy-Sya’bi dari Ali Alaihissallam dan dalam sanadnya 
terdapat Amr bin Hisyam Al-Janbiy yang masih diperselisihkan ulama. 
Sanad hadits ini terputus antara Asy-Sya’bi dan Ali karena menurut Ad- 
Daraquthni ia tidak mendengar dari Ali kecuali satu hadits. Dalam hadits 
ini adanya larangan untuk berlebihan dalam kain kafan, yaitu dalam hal 
harganya. 

Ucapan “Karena ia akan cepat rusak ” merupakan isyarat bahwa kain 
kafan akan cepat rusak dan hilang, seperti pada hadits Aisyah, 


1413 Shahih Ibnn Hibban (475/7) 
(Lmjo) Dhaif Abi Dawud { 3154) 


1414 



835 



“Sesungguhnya Abu Bakar mehhat baju yang dipakainya ketika ia sedang 
sakit, di dalamnya ada bekas minyak ja’faran. Maka ia berkata, “Cucilah 
pakaianku ini dan tambahkanlah oleh kalian menjadi dua baju dan 
kafanilah mayatku dengannya nand.” Maka aku berkata, “Sesungguhnya 
ini sudah lapuk?” Ia berkata, “Sesungguhnya orang yang hidup lebih layak 
untuk memakai yang baru daripada mayat, sesungguhnya kain kafan itu 
akan hancur secara perlahan.” Telah disebutkan oleh Al-Bukhari secara 
ringkas. 1415 


JU jt X«j aIIp Aiil ^i\ jf l 'Js- Jil 2Jl5\s, . o \ , 


(4 


^l 


510. Dari ylisyah Kadhijallahu Anha, “Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam 
hersabda, “Seandainya engkau meninggal sebelumku, maka sungguh aku 
akan memandikanmu. ” (Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, 
Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban ). 1416 


Tafsir Hadits 

Dalam hadits ini ada petunjuk bahwa bagi suamt boleh memandikan 
istrinya, tni adalah pendapat mayoritas ulama. Abu Hanifah berkata, “Suami 
tidak boleh memandikan istrinya, namun berbeda jika sebahknya, karena 
telah terangkatnya hukum pernikahan dan tidak ada tddah bagi suami. Tapi 
hadits ini jelas membantah pendapat ini pada kedua pasangan suami istri. 

Adapun perempuan selain istri, maka Abu Dawud telah mengeluarkan 
riwayat dalam Marasilnya. dari hadits Abu Bakar bin Ayyasy dari 
Muhammad bin Abu Sahl, dari Makhul ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika seorang perempuan meninggal di sekitar 
laki-laki sedangkan tidak ada perempuan selain dia bersama mereka, begitu 
pula jika seorang laki-laki meninggal di sekelompok perempuan dan tidak 
ada bersama mereka laki-laki selainnya, maka keduanya ditayamumkan 
kemudian dimakamkan, keduanya diposisikan orang yang tidak 
menemukan air.” 1417 


1415 Al-Bukhari (1387) 

1416 (c iy*) Shahih Al-]ami (1487) 

1417 Al-Maranl (414) 


836 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 

Muhammad bin Abu Sahl disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats- 
Tsiqat, Al-Bukhari berkata, “Haditsnya tidak diikuti.” Dari Ali 
Alaihissalam berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Janganlah kamu tampakkan pahamu, dan jangan pula kamu melihat paha orang 
yang hidup maupunyang mati. ” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dalam 
sanadnya ada perselisihan ulama ). 1418 


\yps- <&! aii! jJJs- cJL .o\ \ 

yjjirui Ugj Jji \jLii of 

511. Dan Asma binti Umais, “Tatimah R adhryallahu Anha berwasiat agar 
ia dimandikan oleh Ali. ” (HR. Ad-Daraquthni ). 1419 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan tentang masalah suami memandikan isterinya, 
sebagaimana yang ditunjukan oleh hadits yang pertama. Adapun istri yang 
memandikan suaminya, maka dalil yang menunjukkan hal mi adalah 
riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari riwayat Aisyah 
Radhiyallahu Anha sesungguhnya la berkata, “Jika aku menghadapkan 
perkaraku, maka aku tidak akan berpaling darinya, tidaklah memandikan 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selain istri-istrinya.” Telah 
dishahihkan oleh Al-Hakim 14Z " walaupun ini adalah ucapan seorang 
shahabiyyah. Demikian juga hadits Fatimah, menunjukan bahwa hal ini 
telah dikenal pada masa hidup Rasulullah. Hal ini dikuatkan juga oleh 
riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi bahwa Abu Bakar telah 
berwasiat kepada istrinya Asma’ binti Umais untuk memandikannya dan 
meminta bantuan kepada Abdurrahman bin Auf karena lemahnya ia dari 
hal itu, dan tidak ada yang mengingkarinya. 1421 Ini adalah pendapat 
mayoritas ulama. Ada perbedaan pendapat dari Ahmad bin Hambal ia 
berkata, “Karena terangkatnya hukum pernikahan, demikian yang 
disebutkan dalam Asy-Syarah dan Dalil Ath-Talih dan kitab-kitab Al- 
Hanabilah, yang lafazhnya demikian, “Dan bagi seorang suami untuk 
memandikan istrinya, budak perempuannya, dan anak perempuan yang 


1418 (S* Dhaij Al-Jami’ (6187) 

1419 Sunan Ad-Daruquthni (2/79) 

1420 tyb) Shahth Abi Dawud (3141) 

1421 Al-Baihaqi (3/397) 




837 


^a^ClTAB-^El 


■NAZAH 


berumur di bawah tujuh tahun, dan bagi perempuan memandikan 
suaminya, tuannya dan anak lelaki yang belum sampai tujuh tahun.” 


y>\ ^JS\ ^j-UIjLII 4^ai Jt <UP <Ui)l adj y y. 

.'cJiij p : Jli €}\ j pjj » 

* 1° » -- 
j»-L—• oljj 




512. Dan dari Buraidah Radhiyallahu A.nhu dalam kisah perempuan Al- 
Ghamidiyah yang telah diperintahkan oleh Nahi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam untuk dirajam karena melakukan gina, Buraidah berkata, 
“Kemudian diperintahkan haginya untuk dishalati dan dimakamkan.” 

(HR. Muslim ). 1422 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang dibunuh karena 
pelaksanaan hukum had (seperti perzinahan, pen.) maka dishalatkan. 
Tidak disebutkan di sini bahwa Rasulullah menyalatkannya. Dalam hal 
ini Malik berkata, “Sesungguhnya imam tidak menyalati orang yang 
terbunuh karena pelaksanaan had, karena orang yang memiliki 
kemuliaan tidak menyalati orang yang fasik sebagai ancaman bagi 
mereka.” 

Saya berkata, “Demikian yang disebutkan dalam Asy-Syarah, akan tetapi 
telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam tentang perempuan 
Al-Ghamidiyah ini, ‘Sesungguhnya ia telah bertobat dengan tobatyang jika 
dibagikan kepada penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. ” Atau 
seperti lafazh ini. Bagi ulama ada perbedaan dalam hal menyalati orang 
yang fasik dan orang yang dibunuh atas pelaksanaan had (hukuman), juga 
bagi orang yang terbunuh karena melawan di medan perang, serta anak 
zina. Ibnu Al-Arabi berkata, “Madzhab para ulama cukup untuk tidak 
menyalati atas setiap muslim baik ia terbunuh karena had atau karena ia 
dirajam atau karena ia bunuh diri atau anak zina.” Telah datang riwayat 
tentang orang yang bunuh diri. 


<J —3 J : 

^ ^ ^ ^ P ' 


JJ jj L>r ^Pj 
' p ' 


Muslim (1659) 



838 $ jĔ)UBULUS-SALAM JilidPertama 


513. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam didatangkan dengan seorang yang bunuh diri dengan mata 
tombak, dan beliau tidak menshalatkannya.” (HR. Muslim). 1423 


Tafsir Hadits 

Al-Musyaqish adalah bentuk jamak dari tunggal musyqish, yaitu mata 
tombak yang tajam. Al-Khaththabi berkata, “Rasulullah meninggalkan 
shalat atasnya” maknanya, sebagai ganjaran dosa baginya dan sebagai 
ancaman bagi orang yang melakukan sebagaimana yang ia lakukan. 
Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Umar bin Abdul Aziz 
tidak memandang untuk menyalati orang yang bunuh diri, demikan 
juga yang dikatakan oleh Al-Auza’i. Mayoritas fuqaha yang lain 
mengatakan untuk dishalatkan. Mereka berkata dalam hadits ini bahwa 
sesungguhnya orang ini dishalatkan oleh para shahabat, mereka 
berkata, “Ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
meninggalkan untuk menshalati orang yang meninggal dan ia memiliki 
hutang pada awal peristiwa dan beliau memerintahkan para shahabat 
untuk menyalatinya. Aku berkata, “Jika memang ada riwayat yang 
menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memerintahkan para shahabatnya untuk menyalati orang yang bunuh 
diri, maka pendapat ini adalah lebih sempurna, dan jika tidak maka 
pendapat Umar bin Abdul Aziz adalah lebih sesuai untuk hadits ini 
kecuali di dalam riwayat An-Nasai disebutkan, ‘Adapun aku tidak akan 
menyalatkannya. ” 1424 Bisa jadi yang lainnya memahami bahwa selain 
beliau menyalatkannya. 




^ aIp aiii j ĕ jjyt, .o ) i 


> c --'j^ (*-^*J 

: J^ jJuS' Sui :Jiii 

•,i . ti- & t * I» j 'u.' r o' *, ' , „ f, ^ ,, 

< • Jcs ^ j aJ_p jyCA . La> jA jj, LajJJd U 

' ' ' ' 

& oij 


1423 Muslim (978) 

1424 (jvw) Shahih An-Nasai (1963) 



<==ACjtab ~JIenazah ||( 839 

514. Dari Abu Hurairah Kadhiyallahu Anhu dalam kisah perempuanyang 
telah menjadi penyapu untuk masjid dan Nahi bertanya tentangnya, para 
shahabat menjawab bahwa ia telah meninggal, beliau bersabda, “Kenapa 
kalian tidak memanggilkuV’ Seakan-akan mereka mengecilkan urusan 
ini. Beliau bersabda, “Tunjukkan aku di mana kuburnya. ” Maka 
mereka menunjukkan kuburannya, kemudian Rasulullah shalat di atas 
kuburnya.” (Muttafaq Alaih). Muslim menambahkan, kemudian 
beliau bersabda, “Sesungguhnya kubur ini telah dipenuhi oleh kegelapan 
ataspenghuninya, dan Allah telah memberikan cahaya kepadanya dengan 
shalatku atas mereka. ’ 1425 

Penjelasan Kalimat 

“Yang menjadi tukang sapu di masjid (ia mengeluarkan sampah dari masjid, 
ia seorang tukang sapu) Nabi bertanya tentangnya, para shahabat menjawab 
bahwa ia telah meninggal, beliau bersabda, “Kenapa kalian tidak memanggilkuY’ 
Seakan-akan mereka mengecilkan urusan ini. Beliau bersabda, ‘Tunjukkan aku 
di mana kuburnya. ” (yakni perintah ini setelah jawaban mereka atas 
pertanyaan beliau bahwa ia meninggal) Maka mereka menunjukkan 
kuburannya, kemudian Rasulullah shalat di atas kuburnya. ” 

Muslim menambahkan dari riwayat Abu Hurairah, kemudian ia 
bersabda (yakni Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) “Sesungguhnya kubur 
im telah dipenuhi oleh kegelapan atas penghuninya dan Allah telah memberikan 
cahaya kepadanya dengna sha/atku atas mereka. ” (tambahan ini tidak 
dikeluarkan oleh Al-Bukhari karena ini merupakan bagian dari Marasil 
yang baik sanadnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad) 

Tafsir Hadits 

Dalam hal ini, pengarang menetapkan bahwa perkara ini terjadi pada 
seorang perempuan, di dalam Al-Bukhari disebutkan “Sesungguhnya 
seorang laki-laki hitam atau perempuan hitam, keraguan ada pada perawi, 
akan tetapi Al-Bukhan secara tegas menyebutkan dalam riwayat yang 
lain dari Tsabit ia berkata, “Aku tidak memandangnya kecuali seorang 
perempuan”, Ibnu Khuzaimah menetapkan ini dari jalan yang lain dari 
Abu Hurairah ia berkata, “Perempuan hitam” Al-Baihaqi juga 
meriwayatkan dengan sanad yang hasan yang ia namakan perempuan itu 
dengan Umu Mihjan dan hadits ini juga memberikan faedah bahwa yang 
menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah Abu Bakar 1426 

1425 (cAl-Bukhari (1337), Muslim (956) 

1426 Al-Baihaqi (4/48) 


840 $ J^UBULUS-SALAM JilidPertama 


dalam Al-Bukhari ada pergantian dari pertanyaan ‘maka ia bertanya 
tentangnya’ menjadi ‘apakah yang telah dilakukan oleh dia’? Kemudian 
mereka menjawab, “Ia telah meninggal, wahai Rasululah.” 

Hadits ini adalah dahl sahnya shalat atas mayat setelah dikuburkannya 
secara mutlak. Entah ia dishalatkan sebelum dikubur atau sesudahnya. 
Ini adalah pendapat Asy-Syafii. Hal ini ditunjukkan oleh shalatnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam atas Barra bin Ma’rur ketika ia 
meninggal sedangkan ia berada di Makkah dan ketika beliau tiba maka 
behau shalat di atas kuburnya dan itu terjadi setelah sebulan wafatnya. 1427 
Juga ditunjukkan oleh shalatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
atas seorang anak laki-laki dari Anshar yang dikuburkan pada malam hari 
dan beliau tidak mengetahui kematiannya. (HR. Al-Bukhari) Juga 
ditunjukkan oleh beberapa hadits dalam permasalahan ini dari sembilan 
orang shahabat, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Asy-Syarah. 
Abu Thahb berpendapat mewakih mazhab Al-Hadi bahwa tidak boleh 
shalat di atas kubur sebagaimana yang disebutkannya dalam Al-Bahri 
dengan hadits yang tidak kuat untuk menolak hadits-hadits yang telah 
ditetapkan dalam hal ini sebagaimana yang telah Anda ketahui dari 
keshahihan dan banyaknya riwayat. Telah terjadi perbedaan pendapat dari 
orang yang shalat di atas kubur dalam masa disyariatkannya shalat. 
Sebagian mereka mengatakan sampai sebulan setelah dikubur. Ada juga 
yang mengatakan sampai rusaknya mayat karena jika ia telah rusak maka 
tidak ada gunanya untuk dishalati. Dikatakan selama-lamanya karena yang 
dimaksud dengan shalat di sini adalah berdoa dan itu boleh disetiap waktu. 

Saya berkata, “Ini adalah yang haq, karena tidak ada dalil yang 
menunjukkan tentang pembatasan waktu.” Adapun dahl yang mengatakan 
bahwa shalat di atas kubur merupakan kekhususan dari Nabi Shallallahu 
Alaihi n>a Sallam ini tidak dapat diterima karena klaim kekhususan telah 
menyelisihi asal syar’i. 


S Q ^ ^ X Ay <S> s / & S S S S 

aist 4 jSjA>- j . o \ o 

' & - t •>. - % , D £ f , 0 6. - 

"J jA 'J at jj . ^^iitl yS> 




515. Dari Huyujab Radkiyallahu Anhu, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam telah melarang untuk mengabarkan kematian. ” (HR. 
Ahmad dan dkhasankan oleh At-Tirmidzi ). 1428 


1427 Al-Baihaqi (4/49) 

1428 Shahih At-Tirmid^i (986) 


<=^ClTAB --^ENAZAH $ 


841 


Penjelasan Kalimat 

“Dari Hudjaijah Kadhijallahu Anhu, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam telah melarang dari mengabarkan kematian” (dalam Al-Qamus, 
lafazh an-na’i maknanya adalah merintih atas kematiannya yaitu dengan 
mengabarkan kematiannya) 

Seakan-akan seperti bentuk larangan sebagaimana yang dikeluarkan 
oleh At-Tirmidzi dari Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam , 
“Takutlah kahan dari meratap, karena meratap itu bagian dari perbuatan 
jahiliyah.” 1429 Karena sesungguhnya bentuk ancaman sama dengan 
larangan. 

Dikeluarkan dari hadits Huzaifah, dan di sini ada kisah bahwa 
sesungguhnya sanad hadits ini dihubungkan dengan Huzaifah karena ia 
telah berkata kepada orang yang menghadirinya, “Jika aku mati, maka 
janganlah dikhabarkan pada seorangpun karena aku khawatir ini akan 
menjadi an-na’yu (meratap). Karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melarang dari an-nayu ini.” Inilah lafazhnya dan ia tidak 
menghasankan hadits ini. Kemudian At-Tirmidzi menafsiri kata an-na’yu 
yakni mereka memanggil orang-orang bahwa si fulan telah meninggal, 
agar mereka dapat menyaksikan jenazahnya. Berkata sebagian Ahlul Ilmu, 
“Tidak mengapa seorang laki-laki mengabarkan kepada kerabat dan 
saudara-saudaranya.” Dari Ibrahin An-Nakhai sesungguhnya ia berkata, 
“Tidak mengapa seseorang mengabarkan kerabatnya.” 

Dikatakan bahwa yang dilarang adalah seperti apa yang dilakukan oleh 
orang jahiliyah, yaitu mengirimkan orang untuk mengabarkan kematian 
mayat di pintu-pintu rumah dan pasar-pasar. Di dalam An-Nihayah 
disebutkan bahwa yang berlaku di negara-negara Arab adalah, jika 
meninggal seseorang yang muha di kalangan mereka atau terbunuh, maka 
diutuslah seorang penunggang kuda ke kabilah-kabilah untuk 
mengabarkan kematiannya kepada mereka dengan mengatakan, “ Na’aa' 
julanan (telah meninggal si fulan)” atau “ya na’aa' al-arab, halaka julanun 
(Wahai bangsa Arab telah meninggal seseorang)” atau halakat al-arabu 
bimauti julanin (telah binasalah bangsa Arab karena kematian si fulan). 

Inilah yang pahng mendekati kebenaran dalam hal pelarangan ini. 

Saya berkata, “Di antara na’yu adalah bersuara kencang di menara- 
menara yang tinggi sebagaimana yang berlaku di masa sekarang ini karena 
kematian orang yang mulia.” Ibnul Al-Arabi berkata, “Diambil dari 
kumpulan hadits-hadits ini tiga keadaaan. 


DhaijA.t-Tirmid%i (984) 



842 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


Pertama; Memberitahukan kepada keluarga, shahabat-shahabat dan 
orang-orang shaleh maka ini adalah sunnah. 

Kedua; Mengundang orang banyak untuk bermegah-megahan dan ini 
adalah dimakruhkan 

Ketiga; Memberitahukan dengan cara meratap dan yang serupa adalah 
dilarang.” 

Seakan-akan dia mengambil kesunnahan yang pertama. Yakni 
seharusnya ada dari sekelompok manusia yang dipanggil untuk 
memandikan, menyalati dan menguburkan mayat. 

Dan ini telah ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam , “Mengapa kahan tidak memanggilku?” Dan riwayat-riwayat yang 
serupa ini dari behau. 


^—*j jJI-j aIIp ajji jf 

s ' *„ ' 0 

J\ J , V 


-UP Ojljt, .0\\ 

oL* ^j3l 4 ^Y^I^caJl 


^Up .UjjI aJlp j ^ 


516. CDn Hurairah Radhiyallahu Anhu, “Nahi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pernah mengabarkan berita kematian Najasyi pada hari 
kematiannya, beliau keluar bersama mereka (shahabat) menuju mushalla 
lalu berbaris dengan mereka dan beliau bertakbir empat kali. ” 

(Muttafaq Alaih ). 1430 


Penjelasan Kalimat 

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ‘Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam pernah mengabarkan berita kematian Najasyi (itu adalah gelar bagi 
setiap raja Habasyah, dan namanya adalah Ashhamah) pada hari 
kematiannya, beliau keluar bersama mereka -shahabat- menuju mushalla (yang 
dimaksudkan adalah tempat shalat hari raya atau mungkin juga tempat 
khusus yang biasa dijadikan tempat shalat jenazah) lalu berbaris dengan 
mereka dan beliau bertakbir empat kali. ” 

Tafsir Hadits 

Di dalamnya ada dalil bahwa lafazh an-na’yu adalah istilah 
pemberitahuan kematian, dan kalau hanya sekedar pemberitaan kepada 


Al-Bukhari (1245), Muslim (951) 


843 


<=^\JTAB --JlENAZAH $ 

orang (untuk menyalati dan menguburkannya) itu boleh. Dalam hadis 
terdapat petunjuk atas ajaran tentang shalat ghaib. Mengenai masalah ini 
terdapat beberapa pendapat: 

Pertama-, Shalat ghaib disyariatkan secara mutlak. Ini menurut pendapat 
Asy-Syafii, Ahmad dan selainnya. Menurut Ibnu Hazm, “Tidak terdapat 
seorang pun yang menentang pendapat tersebut.” 

Kedua; Shalat ghaib itu dilarang secara mutlak. Ini merupakan pendapat 
Ulama Al-Hadawiyah (Syiah), Al-Hanafiyah dan Malik. 

Ketiga; Boleh shalat ghaib itu pada hari kematiannya atau hari yang 
dekat dengan hari kematiannya itu, tetapi tidak boleh bila sudah lama 
masa kematiannya. 

Keempat; Boleh shalat jenazah bila orang yang mati berada di arah 
kiblat. Kedua pendapat (ketiga dan keempat) itu berdasarkan kisah 
kematian Najasyi tersebut. Bagi ulama yang melarangnya secara mutlak, 
mengemukakan alasan bahwa shalat ghaib Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam atas kematian Najasyi itu, hanya khusus bagi beliau, padahal 
menurut hukum asal, tidak ada pengkhususan itu. 

Kelima; Shalat ghaib itu boleh dilakukan bila yang dishalati itu 
meninggal di suatu negeri, dimana tidak ada orang yang menyalatkan 
mayatnya seperti Najasyi itu, karena dia meninggal di suatu negeri yang 
penghuni atau penduduknya belum ada yang menganut agama Islam. 

Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini, dan pendapatnya dikutip oleh 
penyusun dalam Fath Ban dari Al-Khathabi, dan pendapat itulah yang 
dianggap baik oleh Ar-Rauyani. Kemudian ia berkata, “Itu suatu 
kemungkinan.” Hanya saja saya, Ash-Shan’ani belum mengetahui dengan 
pasti tentang berita-berita yang mengatakan bahwa Najasyi iu tidak 
dishalati oleh seorangpun di negeri tempat ia meninggal. 

Hadits ini dapat dijadikan dalil tentang makruhnya shalat jenazah di 
dalam masjid karena kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
keluar untuk melakukan shalat jenazah. Di antara ulama yang mengatakan 
makruh shalat jenazah di dalam masjid adalah para pengikut mazhab Al- 
Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Tetapi pendapat mereka itu dibantah dengan 
alasan bahwa tidak ada sama sekah dalam hadits yang melarang shalat 
jenazah dalam masjid. Keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
hanyalah untuk menghormati Najasyi, raja Habasyah itu, dan karena 
banyaknya jamaah yang mengikuti shalat jenazah sehingga masjid tidak 
dapat menampungnya. 

Hadits tersebut mengandung tuntunan untuk menyusun beberapa shaf 
(dua atau tiga lebih baik) dalam shalat jenazah itu. Ini sesuai dengan 
hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir yang menjelaskan 


844 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


tentang shalat jenazah pada waktu itu bahwa Jabir sendiri berdiri di shaf 
kedua atau ketiga. Sesuai dengan kisah itu Al-Bukhari menetapkan judul 
babnya dengan, “Bab Tentang orang yang menyusun shaf menjadi dua 
shaf, tiga shaf sewaktu sahalat jenazah, di belakang imam.” 

Dalam hadits terkandung tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam tepat pada hari kematiannya itu tanpa ada orang yang 
memberitahukannya, padahal jarak antara Madinah dan Habasyah itu jauh 
sekali. 


A a \ » / / . A - 

«**( \' *» . 0 * . „ . f Os* , S X I 0. »/ ✓ 

^ u y** j d ■»*,.»■ ip j 3 ^ \ V 

^ /• ' 

^I" *• * 0 * ' 1° * I* " ® *" \0 ' 0\' 

4-1 jU?r -LP ^ yh? ^ rj L« IJ 

. A . . « * *. \ 


oijj. v vi ib- «au 

x / / / / / ✓ 




517. DtfA Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, ‘Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada 
seseorangyang meninggal, lalu jena-yahnya dishalatkan oleh empat puluh 
orangyang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali Allah 
memberikan syafaat kepada mereka dalam permohonan ampun baginya. ” 
(HR. Muslim ). 1431 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menjadi dalil yang menunjukkan keutamaan memperbanyak 
jamaah shalat jenazah. Dan juga menunjukkan bahwa syafaat orang yang 
benar-benar beriman itu diterima di sisi Allah. Dalam suatu riwayat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada seorang muslimyang dishalati 
jenayahnya oleh umat Islam yang semuanya mencapai jumlah seratus orang, yang 
memohonkan syajaat (ampunan) baginya, kecuali mereka diberi syajaat da/am hal 
ttu .” ,4,2 

Dalam riwayat lain mencapai jumlah tiga shaf. Hadits tersebut diriwayatkan 
dalam sls-Sunan uii (yaitu Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu 
Majah). 

Al-Qadli berkata, “Ada orang yang mengatakan bahwa hadits-hadits ini 
behau ucapkan sebagai jawaban pertanyaan orang yang menanyakan tentang 
hal itu, lalu beliau menjawab masing-masing pertanyaan itu.” Dan mungkin 

11M (jyy*) Muslim (948) 

1432 (yp**) Muslim (947) 

1433 (&*• (i^i) Dhaij sll-]amt ’ (5087) 



845 


<^Cttab ~JIei 


■NAZAH 


Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitahukan tentang maqbul (diterima) 
nya syafaat setiap orang dalam sekian jumlah itu, bukan menunjukkan adanya 
saling pertentangan antara kedua hadits itu. Karena pemahamannya boleh 
dihilangkan berdasarkan nash Al-Qur’an atau hadits. Penggabungan pengertian 
kedua hadits tersebut dapat diamalkan, bahwa syafaat im dapat diterima. 


j y / . ^ ^ . A / 

(c-H' s-ljj C-jWj ‘ Jti Ail j ■ ° \ S 

* /■ j 5 / 

■ l^cvUj cJU aV^.| jJluj Jlp Jil 


O.S & 

.aJ-p 


518. Samurah bin Jundab Kadhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Saya 
pernah shalat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada 
sha/at jenasyah seorang perempuanyang meninggal dalam keadaan keluar 
darah ni/asnya. Be/iau berdiri di tengahnya.” (Muttafaq Alaih). 1434 


Tafsir Hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan adanya tuntunan 
berdirinya imam tepat di tengah mayat perempuan jika sedang melakukan 
shalat jenazah dan hukumnya sunnah. Yang wajib hanyalah berdiri 
menghadap ke arah bagian dari mayat itu (pada bagian kepala, tengah, 
atau kakinya, pen.) baik pada mayat laki-laki maupun perempuan. 

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum menghadap arah mayat 
sewaktu shalat jenazah laki-laki dan perempuan ltu. Abu Hanifah berkata 
bahwa keduanya sama saja. Al-Hadawiyah berkata bahwa imam 
menghadap tepat pada pusar laki-laki dan bagian dada perempuan, 
berdasarkan riwayat ahlul bait (ulama syiah) dari Ali Radhiyallabu Anhu. 
Al-Qasim berkata bahwa imam berdiri tepat menghadap dada perempuan 
dan antara dada dan pusat pada jenazah laki-laki. 

Asy-Syafii berkata, “Imam berdiri tepat pada bagian kepala mayat laki- 
laki dan tepat pada bagian lututnya bagi jenazah perempuan.” Pendapat 
tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At- 
Tirmidzi dari Anas Radhiyallahu Anhu, “Beliau pernah menyalati jenazah 
laki-laki, behau berdiri tepat pada kepalanya dan behau menyalat jenazah 
perempuan, behau berdiri pada bagian lututnya.” Lalu Al-A’la bin Ziyad 


1434 <J^w>) Al-Bukhari (1331), Muslim (964) 


846 0 $ UBULUS-SALAM JihdPertama 


bertanya kepadanya, “Apakah demikan cara yang biasa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi iva Sallam lakukan?” Anas menjawab, “Ya.” 1435 Hanya 
saja, menurut penyusun kitab Fath Al-Bari bahwa Al-Bukhari menjelaskan 
kuatnya hadits Samurah, sedangkan hadits dari Anas ini lemah. 


\ * O j , * s o " s ' A ^ 

Ail j AaJ al)l j ! 0.JI3 ip j A-AjLp JjP'J Q ^ 

aljj j*JJ"j aJIp JaiI 


519. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, ‘Demi Allah, sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyalatkan mayat 
dua anak Baidha' dalam masjid.” (HR. Muslim) 1436 


Penjelasan Kalimat 

‘Dari Aisyah Radhyallahu Anha, la berkata, ‘Demi Allah, sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyalatkan mayat dua anak 
Baidha' (mereka adalah Sahal dan Suhail. Bapaknya bernama Wahab bin 
Rasi’ah dan ibunya bernama Da’dun. Yang dijuluki Baidha' yang berarti 
yang putih, karena sifat dan warna kulitnya yang putth) dalam masjid. ” 

Aisyah berkata demikian sebagai bantahan atas orang orang yang 
menentangnya ketika menyalatkan Sa’ad bin Abi Waqqash dalam masjid. 
Ia (Aisyah) berkata, “Sungguh cepatnya orang-orang lupa bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyalati jenazah dalam masjid.” 

Tafsir Hadits 

Hadits ini dijadikan dalil jumhur ulama tentang tidak makruhnya 
melaksanakan shalat jenazah di dalam masjid. Abu Hanifah dan imam 
Mahk berpendapat bahwa shalat jenazah di dalam masjid tidak sah. Dalam 
kitab Al-Qaduri yang dijadikan rujukan bagi pengikut madzhab Hanafi 
disebutkan, “Bahwa jenazah tidak dishalatkan di masjid jami’. Imam 
Hanifah dan Malik berhujah atas pendapatnya dengan keluarnya 
Rasulullah ke tanah lapang untuk melaksanakan shalat ghaib bagi An- 
Najasyi, dan jawaban atas pendapat ini telah diuraikan di atas. 
Sebagaimana riwayat Abu Abu Dawud, “Barangsiapa shalat jenayah di 
masjid, maka tidak apa-apa. ’ 1437 


1435 (&*-*) Shahih Ahi Dawud (3194) 

1436 (£***») Muslim (973) 

1437 ShahihAbi Dawud (3191) 



847 


^AStab 


: NAZAH 


Pendapat ini dijawab, bahwa nash tersebut telah didhaifkan oleh imam 
Ahmad, karena di dalamnya ada sanad Shalih Maula At-Tauamah yang 
menwayatkan hadits sendinan, sedang ia adalah seorang yang dhaif. Dan 
adapun nash yang masyhur dalam Sunan Abu Dawud dengan lafazh, “Fa 
Laa Syai'a ‘Alaibi” bukan “Fa Laa Sjai'a Lahu”. 

Dan telah diriwayatkan bahwasanya Umar Al-Khaththab menyalatkan 
Abu Bakar di masjid, dan Shuhaib menyalatkan Umar di Masjid. Dan 
menurut Al-Hadawiyah memasukkan mayit ke dalam masjid hukumnya 
makruh li tanzih. Mereka dan Al-Hanafiyah mentakwil hadits Aisyah, 
bahwa yang dimaksud adalah Rasulullah menyalatkan dua anak Baidha’ 
di dalam masjid, sedang jenazah keduanya di luar masjid. Penakwilan ini 
tidak sesuai dengan hujjah Aisyah. 


jSi fj <y- % ci 

SJj dJ :Jiii ttS illi- sJiIL 'Jt \jj 

* * z z 

2ju ji Ij aijj SsojSa “Jip a 3I)1 Aili 


520. Dan dari Abdurrahaman bin Abu Laila ia berkata, “Zaid bin Arqam 
bertakbir atas jenayah-jenayah kami dengan empat kali takbir, dan 
sesungguhnja ia juga bertakbir atas jenayah dengan lima takbir, 
kemudian aku bertanja kepadanja, ia menjawab, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir dengannja.” (HR. Muslim 
dan Al-Arba’ah ). 1438 


Biografi Perawi 

Abdurrahman bin Abi Laila, behau adalah Abu Isya Abdurrahman bin 
Abi Laila. Lahir pada enam tahun dari sisa kekhalifahan Umar. Ia 
mendengar dan bapaknya, Ah bin Abi Thahb dan sekelompok shahabat 
yang lain. Meninggal pada tahun 82 H. Sebab-sebab kematiannya ada 
beberapa pendapat; dikatakan ia hilang, terbunuh, dan ada juga yang 
mengatakan ia tenggelam di sungai Bashrah. 

Tafsir Hadits 

lelah lalu pada hadits Abu Hurairah, “Sesungguhnya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir dalam shalatnya untuk An-Najasy 
dengan empat kah takbir.” Dan diriwayatkan juga empat kah takbir ini 


1438 Muslim (957) 


848 0 J^UBULUS-SALAM JilidPertama 


dari Mas’ud, Abu Hurairah, Uqbah bin Amir, Al-Barra bin Azib, dan Zaid 
bin Tsabit. 1439 Dalam Ash-Shahihain dari Ibni Abbas disebutkan riwayat 
sebagai berikut, “B eliau shalat pada kuburan dengan empat kali takbir. ^ 1440 
Ibnu Majah mengeluarkan riwayat dari Abu Hurairah, “Sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu A/aihi wa Sallam menyalati jenazah dan bertakbir 
dengan empat kali takbir.” 1441 Ibnu Abu Dawud berkata, “Tidak ada dalam 
bab ini yang lebih shahih darinya.” Mayoritas ulama berpendapat dengan 
empat kah takbir tidak yang lainnya, baik dari ulama khalaf maupun salaf. 
Di antara mereka adalah imam Mazhab yang empat dan riwayat dari Zaid 
bin Ah. Al-Hadawiyah berpendapat, bahwa shalat ini dilakukan dengan 
hma takbir dan mereka berhujjah dengan riwayat dari Ah Alaihissalam ia 
bertakbir untuk Fatimah dengan lima kali takbir, dan dari Ibnu Al- 
Hanatiyah sesungguhnya ia bertakbir atas Ibnu Abbas dengan lima 
takbiran. Mereka mentakwil riwayat dengan empat takbir, bahwa yang 
dimaksud adalah selain dari takbir itiitah dan ini sangat jauh. 


: JlSj ,1 Js- «up auI j p Jpj Y) 
* i' ' * 0 ' 

^ Al+aiJ jj^OXa £j> T;*-» o\jj 4jI 


521. Dan Ali Radhiyallahu Anhu sesungguhnya ia bertakbir untuk Sahl bin 
HaniJ dengan enatn kali takbir, dan ia berkata, “Sesungguhnya ia 
seorang badr.” (HR. Said bin Manshur asalnya hadits ini 
adalah di Al-Bukhari ) 1442 


Menurut riwayat dalam Al-Bukhari adalah, “Sesungguhnya Ali 
Alaihissalam bertakbir untuk Sahl bin Hanif.” Dan Al-Barqani 
menambahkan dalam Mustakhrajnya dengan lafazh Sittan (enam), demikian 
yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Tankhnya. l44i 

Tafsir Hadits 

Telah terjadi perbedaan riwayat dalam jumlah takbir pada shalat 
jenazah. Al-Baihaqi telah mengeluarkan riwayat dari Said bin Al-Musayyab, 
“Sesungguhnya Umar berkata, “Semua itu pernah dilakukan apakah 


1439 Disebutkan hadits-hadits ini oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannapnya (2/492,494) 

1440 (c=^) Al-Bukhari (1319) dan Mushm (954) 

1441 (&*-*) Shahih Ibnu Majah (1556) 

1442 (C^***) Al-Baihaqi (4/36) 

1443 At-Tankh Al-Kabir (4/97) 


849 



empat, lima, dan kami sepakat atas empat.” 1444 Ibnu Al-Mundzir 
meriwayatkan dari jalan yang lain dari Said, Al-Baihaqi juga meriwayatkan 
dari Abi Wail ia berkata, “Mereka bertakbir pada zaman Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan empat, lima, enam, dan tujuh. 
Kemudian Umar mengumpulkan shahabat-shahabat Rasulullah semuanya 
mengkhabarkan apa yang telah mereka riwayatkan dan apa yang telah 
mereka hhat, kemudian Umar mengumpulkan mereka dengan empat kah 
takbir.” 1445 Ibnu Abdil Bar meriwayatkan dalam Al-lstid^kar dengan 
sanadnya, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir dalam shalat 
jenazah dengan empat, lima, enam, tujuh dan delapan sampai datang 
kematian An-Najasy, maka keluarlah beliau ke mushalla dan manusia 
bershaf di belakang, kemudian behau bertakbir atasnya dengan empat, 
dan tetaplah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir dengan empat 
kah takbir sampai Allah mewafatkan behau,” jika sah riwayat ini maka 
Umar dan orang yang bersamanya tidak mengetahui ketetapan perkara 
atas empat sampai beliau harus mengumpulkan mereka untuk 
bermusyawarah dalam hal itu. 


A * 


j «uip 411 411 J jlT : Jli AJiP 411 ■ 0 Y Y 

sjSlii j u"j lijjii ‘‘Si 




* ' * 


'JJ 


522. Dan dari Jabir Kadhijallahu Anhu ia berkata, “Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bertakbir untuk jena^ah kami dengan empat takbiran, 
beliau membaca surat Al-Fatihah pada takbiryang pertama. ” (HR. 
As-Syafii dengan sanad yang dhaif ). 1446 


Tafsir Hadits 

Hadits ini tidak disebutkan dalam Agy-Syarah dan pensyarah —semoga Allah 
merahmatinya- tidak berkomentar atas hadits ini. Pengarang berkata dalam 
Al-Fath, “Sesungguhnya syaikh beliau telah memberikan faidah dalam Syarah 
At-Tirmidyi bahwa sanadnya dhaif. Di dalam At-Talkhish bahwa hadits ini 
diriwayatkan oleh Asy-Syafii dari Ibrahim bin Muhammad dari Muhammad 
bin Abdullah bin Uqail dari Jabir. Mereka mendhaifkan Ibnu Uqail. 

1444 Al-Baihaqi (4/37) 

1445 Al-Baihaqi (4/37) 

1446 Musnad Asy-Syapti (Hal. 358) 


850 $ sSuBULUS-SALAM JilidPertama 

Ketahuilah, sesungguhnya ulama telah berbeda pendapat dalam 
masalah membaca Al-Fatihah dalam shalat jenazah. Ibnu Al-Mundzir 
menukil dari Ibnu Mas’ud, Al-Hasan bin Ali, Ibnu Az-Zubair tentang 
disyariatkannya Al-Fatihah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi’i, Ahmad, dan 
Ishaq. Dan dinukil dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, tidak ada dalam 
shalat jenazah bacaan Al-Qur’an, ini adalah pendapat Mahk dan orang- 
orang Kuffah. Pendapat pertama melandaskan dengan riwayat yang telah 
lalu. Walaupun hadits ini dhaif, tapi ia memihki syahid (hadits lain yang 
serupa). 


^ O m & S S x ✓ O/ 

. 0. ^ J © . X I . „ . O ^ 0 . 0/ 0 ^ ^ . . O s s 

- S i —ijS All S-S -jj . o Y T’ 

0 \°jLQ : Jli 4j>tJ L Qj I 0 j ^ ^ ^ 

t ° X* . 


523. Dan dari 'I 'halhah bin A.bdullah bin Auf ia berkata, ‘Aku shalat 
jena^ah di belakang lbnu Abbas Radhijallahu Anhuma beliau membaca 
Fatihatul Kitab. ” Be/iau berkata, “Supaya mereka tahu bahwa ini adalah 

sunnah. ” (HR. Al-Bukhari ). 1447 


Tafsir Hadits 

Ibnu Khuzaimah mengeluarkan dalam Sbabibnya. dan An-Nasa’i dengan 
lafazh, “Maka aku menarik tangannya, kemudian aku bertanya tentang 
hal itu, maka ia berkata, “Benar wahai anak saudaraku, sesungguhnya ini 
adalah haq (benar) dan sunnah.” 1448 Dan An-Nasa’i meriwayatkan dari 
jalan yang lain dengan lafazh, “Ia membaca Fatihatul-Kitab (Al-Fatihah) 
dan surah yang lain dengan suara yang kencang sampai kami mendengarnya, 
maka ketika behau menyelesaikan shalatnya aku tarik tangannya, kemudian 
aku bertanya kepadanya, ia menjawab, “Sunnah dan haq.” 1449 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Sesungguhnya Beliau 
Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca Al-Fatihah pada shalat jenazah.” 1450 
Kemudian ia berkata, “Tidak shahih, yang shahih adalah dari Ibnu Abbas 
dengan ucapannya, “Dari Sunnah.” Al-Hakim berkata, “Mereka 
bersepakat bahwa ucapan shahabat “Dari Sunnah” merupakan hadits yang 


(£>"«») Al-Bukhari (1335) 

Shahih An-Nasa ’i (1987) 
(C«^) Shahih An-Nasa’i (1986) 
(j^vo) Shahih At-Tirmidyi (1026) 



851 



bersandar. Berkata pengarang, “Demikian yang dinukil Ijma, sedangkan 
perbedaan pendapat ini sudah masyhur di kalangan Ahlul Hadits dan 
Ushul.” 

Hadits ini dalil yang menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah 
dalam shalat jenazah, karena yang dimaksud dengan “Dari sunnah” yaitu 
jalan yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi iva Sallam, 
karena yang dimaksud di sini adalah lawan dari fardhu. Ini merupakan 
istilah yang dikenal dan ditambah dengan kewajiban dari penegasan 
ucapan “Haq” yakni tetap. Ibnu Majah telah mengeluarkan hadits dari 
Ummu Syarik ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memerintahkan kami untuk membaca Al-Fatihah dalam shalat 
jenazah.” 1451 

Dalam sanadnya ada kelemahan dan hadits ini selaras dengan hadits 
Ibnu Abbas dan perintah menunjukkan dahl wajib. Kewajiban membaca 
Al-Fatihah inilah pendapat Asy-Syafi’i, Ahmad dan selain keduanya dari 
ulama salaf dan khalaf. Yang lain berpendapat tidak disyariatkannya 
berdasarkan ucapan Ibnu Mas’ud, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
tidak menentukan kepada kami bacaan dalam shalat jenazah, bahkan ia 
berkata, “Bertakbirlah jika imam bertakbir dan pilihlah ucapan yang baik 
yang kalian sukai.” Kecuali ucapan ini tidak dihubungkan dalam Al- 
Intishar kepada kitab hadits untuk diketahui shahih dan tidaknya dan 
hadits ini menafikan sedang hadits Ibnu Abbas menetapkan jadi ia 
didahulukan. 

Dari Al-Hadi dan sekelompok ulama dari ahlul Bait bahwa membaca 
bacaan adalah sunnah mengamalkan hadits Ibnu Abbas “sunnah” dan 
Anda telah mengetahui maksudnya dari lafazhnya. Dan berdalil dengan 
kewajibannya bahwa mereka bersepakat bahwa itu adalah shalat dan telah 
tetap dalam hadits, “Tidak ada shalat kecuali dengan Fatihatul Kitab.” 1452 

Ini masuk dalam kategon keumuman hadits dan mengeluarkannya 
dari keumuman im memerlukan dalil adapun tempat bacaan fatihah itu 
setelah takbir yang pertama kemudian ia bertakbir dan bershalawat atas 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian bertakbir mendoakan mayat 
dan cara berdoa sebagaimana yang ditunjukkan hadits berikut: 


JCs «&! SjJj JS :Jli aI)! Jjnj jJUC. J .o\ i 

/ ^ ✓ 0 

/ 0 0 ,,. » ^ . *. \' * 0 * \* •' * i" I x ' °\' 

j 4J jASn ^JL;I *4juPO y- r 3 A ^JlP ^ aJlP 


(cAi»'ig) DhaiJ lbnu Majah (1518) 

Al-Bukhari (756) dan Muslim (394) 


852 0 jĔ>UBULUS-SALAM JilidPertama 


-llj S-CJU JLm^-Ij aJLLwL <djj f'J>\J i_Apl J 4lp J 

jd>S —^ <j 4 u^h!^ S* 1 _4 C~JL( LS”' LtIaSxJl y «uJ j JJS\j 

4-Jj &j| iL 9 Jj 4if I> ^j 8j lS i> IjlS aJ°4j 

" ' S S S S SS S s 

jJL«^ aijj .jbJi j jjj\ 'ijJ 


524. Dan dari Auf bin Malik 'Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat jenajab dan aku telah hajal dari 
do’a beliau, “Ya Allah ampunilah ia, rahmati ia, ampunilah dia, 
ampunilah darinya, muliakanlah tempat kembalinya, luaskanlah tempat 
masuknya, mandikanlah ia dengan air, salju, dan air dingin, bersihkanlah 
ia dari kesalahan sebagaimana baju putihyang dibersihkan dari kotoran, 
gantikanlah baginya rumahyang lebih baik dari rumahnya, keluargayang 
lebih baik dari keluarganya, masukkanlah ia dalam surga dan 
hindarkanlah jitnah kubur dan ajab neraka.” (HR. Muslim). 1453 


Tafsir Hadits 

Bisa dipahami, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca doa 
ini dengan keras sehingga bisa dihafal. Mungkin juga beliau ditanya apa 
yang behau baca kemudian behau menyebutkannya, maka kemudian ini 
dihafal. Dan Para ahli fikih mengatakan, “Disunnahkan untuk membaca 
secara pelan. Di antara mereka mengatakan, “Boleh dipilih.” Di antara 
mereka ada yang mengatakan, “Dibaca pelan pada siang hari dan dibaca 
keras pada malam hari.” Berdo’a untuk mayat harus dengan penuh 
keikhlasan sebagaimana sabda Rasulullah, “Ikhlaskanlah doa untuknya. ^ 1454 
Dan apa yang datang dari behau Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah lebih 
utama. Hadits-hadits yang lebih shahih dalam masalah ini adalah hadits 
berikut, 


J 4ilt j 015' : Jii «uS- 4ilt 5jjJa 4 yj . o X < 

J ^Jj I p-JJl ij^ji ajiU Js- Jlp ISI JLj 

' ' " f /• ' 

it y ‘A\ udh u jrj u A, u \jS, 


1453 Muslim (963) 

1454 ShabibAbi Dawud (3199) 


853 




jt-gli' OLj^l 44 j3 \ 1 a 42v4 y ^Jl .P 

buJ)}\j j»-Lm» oljj .o-Uj lliaJ a^p-| 


525. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “RasuluUah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam jika menyalatkan jena^ah maka beliau 
mengucapkan doa, ‘Ya Allah, ampunilah orangyang hidup, dan yang 
mati di antara kami,yang menyaksikan dan yang ghaib, yang kecil dan 
yang besar, yang laki-laki dan yang perempuan. Ya Allah, barangsiapa 
yang Engkau hidupkan ia dalam keadaan Islam dan barangsiapa yang 
Engkau matikan, maka matikanlah ia dalam keadaan beriman; Ya 
Allah, janganlah Engkau jauhkan kami dari pahalanya dan janganlah 
Engkau membiarkan kami tersesat sesudahnya. ” (HR. Muslim dan 
Al-Arba’ah). 1455 


Tafsir Hadits 

Hadits-hadits yang menjelaskan mengenai doa bagi mayat ini banyak 
sekali. Misalnya dalam Sunan Abi Dawud dari Abu Hurairah, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa dalam shalat jenayah, ‘Ya Allah, hanya 
Engkaulah tuhannya, Engkaulahyang telah menciptakannya, Engkaulahyang telah 
memberinya petunjuk kepada Islam, Engkaulah yang telah mencabut ruhnya, dan 
hanya Engkaulah yang lebih mengetahui yang rahasia dan yang nampak padanya, 
kami datang memohonkan pertolongan baginya maka ampunilah dosanya . M456 

Dan Ibnu Majah dari Hadits Watsilah bin Asqa’, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersama kami menyalati jenagah laki-laki 
dari orang Islam, aku mendengar beliau berdoa, ‘Ya Allah sesungguhnya si Eulan 
dan anak si Eulan ini dalam tanggungan Engkau, dalam pertalian dengan tetangga- 
Mu, jauhkanlah ia dari fitnah kubur dan dari siksa neraka, hanya Engkaulah 
yang menepati janji dan tempat pujian. Ya Allah ampunilah ia, rahmatilah ia, 
karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. ^ 1457 

Adanya perbedaan riwayat dan Iafazh doa menunjukkan kebebasan kita 
memihh doa-doa tersebut dalam shalat jenazah. Jadi bukan hanya suatu 
doa tertentu. Al-Hadawiyah memihh doa-doa yang lain dan Asy-Syafii 
demikian juga, semua ini tertera dalam kitab Asy-Syarh. Mengenahi bacaan 
suatu surat sesudah membaca surat Al-Fatihah jelas ada tuntunannya 


Shahih Abt Dawud (3201) dan tidak saya lihat dalam Mushm 
(<- &>’ ) DhaijAbi Dawud (3200) 

Shahih Ibnu Majah (1521) 


854 $ JĔ)UBULUS-SALAM JiMPertama 


sebagaimana sudah dikemukakan dalam riwayat An-Nasai dimuka, tetapi 
tidak ada kewajiban dibaca dalam shalat jenazah. Yang penting adalah ikhlas 
berdoa bagi orang yang mati itu, karena keikhlasan diperintahkan dalam 
menegakkan shalat, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut. 


l£i 


^ \l\ :Jli jJt-3 ^ jf SjI ^ iUj .oYn 


/<./ ^ i, * i° Y- i, r- 

Ojb jjI 0!Jj 4J I Js- 


526. Dan darinya —Abu Hurairah- Radhiyallahu Anhu, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Apabila kamu menyalatkan mayat maka 
ikhlaskan doamu baginya. ” (HR. Abu Dawud dan dishahihkan 
oleh Ibnu Hibban). 1458 


Tafsir Hadits 

Hadits ini menunjukkan keharusan berdoa dengan ikhlas bagi mayat, 
karena mereka hanyalah orang-orang yang memohonkan syafaat kepada 
Allah untuk si mayat, dan orang yang memohon itu harus sungguh- 
sungguh dalam permohonannya dengan disertai harapan terkabulnya 
syafaat bagi si mayat. 

Dan diriwayatkan dari Ath-Thabrani, “Ibnu Umar jika melihat jenazah, 
maka beliau membaca, “Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul- 
Nya, “Ya Allah tambahkanlah bagi kami keimanan dan penyerahan diri 
kepada Allah.” 1459 Juga dihubungkan dengan ucapan Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, Sesungguhnya beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
melihat jenazah lalu ia mengucapkan, “Allah Maha Besar, Maha benar 
Allah dan Rasul-Nya, inilah yang pernah dijanjikan oleh Allah dan Rasul- 
Nya. Ya Allah tambahkan bagi kami keimanan dan penyerahan diri, maka 
dituhskan baginya dua puluh kebaikan.” 1460 


:Jli j»Uj aJLp JjI Jlp Jj! °jJj . o \ v 

-1 jlj 4- j*S*i 4s*J\Jp jjj jli «jlliJlj !jPjj )j 


°'\' ° D ° ' ' ' i \' ' 

4_dp Jy&L* .jjsjbj ^jp 4jj*j2J jdLi jjjo (_£yjt 


1458 icHH Shahih Ahi Dawud (3199) 

1459 Di dalam Ad-Du ’a (1160) 

1460 Di dalam Ad-Du’a (1161) 


855 


<=zA\JTAB--J/_FNAZAH 0 

527. Dari Abu Hurairah Kadhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, beliau bersabda, “Segeralah mengurus jenagah, jika jenagah 
itu baik maka itu suatu kebaikanjang kamu serahkan kepadanja, dan 
jika jenagah itu tidak baik, maka itu suatu keburukan jattg kamu 
letakkan di atas pundakmu.” (Muttafaq Alaih). 14 ’ 1 

Ibnu Qudamah mengutip pendapat ulama bahwa perintah segera 
mengurus jenazah itu hanya menunjukkan kesunnahan, tanpa ada perbedaan 
pendapat tentang hukumnya. Akan tetapi Ibnu Hazm setelah ditanya 
mengenai hal itu, behau menjawab, “Wajib.” Dan yang dimaksudkan adalah 
mempercepat jalan sewaktu memikul mayat. Demikian menurut pengertian 
sebagian ulama salaf. Menurut Asy-Syafii dan mayoritas ulama bahwa yang 
dimaksudkan segera mengurus adalah mempercepat jalan saat memikul 
mayat, melebihi dari kecepatan jalan biasa dan makruh terlalu cepat, jadi 
disunnahkan mempercepat jalan ketika membawa mayat itu, dengan 
kecepatan yang tidak mencapai batas terlalu cepat yang dikawatirkan terjadi 
suatu bahaya bagi mayat atau kesusahan bagi yang memikul dan orang- 
orang yang mengiringi jenazahnya itu. 

Al-Qurthubi berkata, “Maksud hadits tersebut adalah tidak sengaja 
memperlambat penguburan mayat, karena memperlambat penguburannya 
terkadang mengakibatkan timbulnya rasa saling membanggakan diri dan 
rasa sombong keluarganya.” Pendapat ini berdasarkan atas perintah untuk 
menyegerakan mengurus kematian dalam artian segera membawanya ke 
kuburan untuk dikuburkan. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya 
adalah segera mempersiapkan jenazah itu. Ini lebih umum dari pendapat 
pertama di atas. Tetapi An-Nawawi membantah pendapat tersebut, behau 
mengatakan pendapat itu batil, dan tertolak dengan sendirinya oleh 
sabdanya, “ Kamu meletakkannja di atas pundakmu.” An-Nawawi 
menjelaskan bahwa memikul di atas pundak itu mengandung beberapa 
pengertian. Misalnya orang biasa mengatakan, “Si fulan memikul hutang 
yang banyak di atas pundaknya.” Dia mengatakan, “Yang menguatkan 
pengertian semacam itu adalah kenyataannya tidak semua pengiring 
jenazah itu memikulnya.” 

Penyusun kitab Al-Fath setelah mengutip pendapat itu berkata bahwa 
yang menguatkan pendapat agar segera dikuburkan adalah hadits yang 
diriwayatkan dari Ibnu Umar, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian meninggal 
dunia ., tnaka janganlah kamu tahan majatnja dan segeralah dikuburkan. ” (HR. 


1461 


Al-Bukhari (1315) dan Muslim (944) 


856 l§§ J^UBULUS-SALAM JilidPertama 


Ath-Thabrani dengan sanad yang hasan) 1462 Dari Abu Dawud secara marfu, 
“Tidak sepantasnya bagi mayat seorang muslim tinggal lama di tengah 
keluarganya. ” 1463 

Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan keharusan 
menyegerakan mengurus mayat dan penguburannya. 

°y aIIp &\ Sjj jL :ji • 0 T A 

✓ j£ s 0 S 0 ' o's ' s ss ° s s 

yiJJ -1blji <di LgJ-P o i 1 . L ^ -— 

jijJl jL :Jli jlUQll C.J JJ , jlLQ Ju 
> c4 JMj .jJJ' &J ijOJJj j .4p 
JiLj ilQ ^jlU 3jiu y j; J\ 


i \ 


jr -V 4^ > j>5 4> 


M 


528. Dan darinya Kadhiyallahu Anhu, ia berkata, Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Tarangsiapa menyaksikan jenagah hingga 
menyalatkannya, maka baginya satu qirath, dan barangstapa yang 
menyaksikannya hingga dikuburkan, maka baginya dua qirath. ” Mereka 
bertanya, “Apakah dua qirath itu?” Behau menjawab, “Seperti dua 
gunungyang besar. ” (Muttafaq Alaih) 1464 Dan bagi Muslim, “Hingga 
diletakkan dalam liang lahat. '^ 1465 Dan bagi Al-Bukhari juga dari hadits 
Abu Hurairah, ‘Barangsiapayang menghantar jenajah seorang muslim 
dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dan ia tetap bersama 
jenagah itu hingga jenaejah itu dishalatkan dan selesai dikuburkan, maka 
sungguh la pulang dengan ganjaran dua qirath, setiap qirath sama dengan 
gunung Uhud. ^ 1466 


1462 Al-Mujam Al-Kabir (12/444) 

1463 (J&e) DhaijAbi Dawud ( 3159) 

1464 (jjw) Al-Bukhari (1325) dan Muslim (945) 

1465 (£r*-e) Muslim (945) 

1466 <&y>) Al-Bukhari (47) 


■NAZAH @ 


857 


Penjelasan Kalimat 

“Dan dannya (yaitu Abu Hurairah) ia berkata, Kasulullab Shallallahu 
A.laihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa menyaksikan jenayah hingga 
menyalatkannya, maka baginya satu qirath, dan barangsiapayang menyaksikannya 
hingga dikuburkan, maka baginya dua qirath. ” Mereka bertanya (Abu Awanah 
menjelaskan bahwa yang bertanya tentang dua qirath itu adalah Abu 
Hurairah sendiri) “Apakah dua qirath itu?” Beliau menjawab, “Seperti dua 
gunungyang besar. ” 

Dalam Mushm, “Hingga jenagah itu diletakkan dalam liang lahat. ” Dan 
bagi Al-Bukhari dari Abu Hurairah, “Barangsiapayang menghantar jenagab 
seorang muslim dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dan ia tetap bersama 
jenagah itu hingga ia shalati dan selesai dari penguburannya, maka sungguh ia 
pulang dengan ganjaran dua qirath, setiap qirath sebesar gunung Uhud. ” 

Keduanya bersepakat dalam kahmat yang pertama di hadits, kemudian 
masing-masing menurut redaksinya sendiri. Dan hadits ini diriwayatkan 
oleh dua belas orang sahabat. 

Ucapan, “dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran”, pembatasan 
adanya keimanan dan mengharap ganjaran karena hal tersebut merupakan 
sebuah keharusan. Amal yang mendapatkan ganjaran adalah amal yang 
didahului oleh niat, jadi tidak termasuk dalam hal ini orang yang 
melakukan hal tersebut hanya karena ingin mendapatkan bayaran semata 
atau hanya karena mencintainya, sebagaimana dijelaskan oleh pengarang 
dalam AhPathu. 

Ucapan, “Sebesar gunung Uhud.” Di dalam riwayat An-Nasai teksnya 
adalah, “Dia mendapat dua qirath pahala, masing-masing dari keduanya lebih 
besar dari Gunung Uhud. ^ 1467 Sedangkan dalam riwayat Mushm, “Paling kecil 
dan keduanya sebesar Gunung Uhud. ^ 1468 Dan menurut riwayat Ibnu Adiy 
dari Watsilah dengan lafazh, ‘Dituliskan baginya dua qirath ganjaran yang 
paling ringan di antara keduanya dalam timbangan amalpada hari kiamat kelak, 
lebih berat dari Gunung Uhud. 4,469 

Tafsir Hadits 

Pengertian menyaksikan dalam hadits tersebut adalah menghadiri 
takziah kematiannya. Dan zhahirnya adalah hadir bersama jenazah sejak 
mulai dikeluarkannya. Telah terdapat dalam lafazh Mushm, “Barangsiapa 
yang keluar menyertai jenagah dari rumahnya, kemudian ia menghantarnya hingga 
jenagah itu dikuburkan, maka baginya dua qirath dari pahala, masing-masing 

1467 Shahih An-Nasai (1996) 

1468 Muslim (945) 

1469 Al-Kamil (6/326) 



858 $ jSuBULUS-SALAM JiUPertama 


qirath seperti Gunung Uhud, dan barangsiapa menjalatkannya kemudian ia 
kembali maka baginja satu qirath. ,,47 ° 

Riwayat-riwayat ini jika dikembaiikan antara satu dengan yang lainnya 
dapat dipahami bahwa sesungguhnya tidak berhak untuk mendapatkan 
pahala yang telah disebutkan kecuali bagi orang yang menyalatkan jenazah 
dan mengantarnya. Pengarang berkata, “Yang jelas bagiku pahala 
didapatkan bagi orang yang shalat walaupun ia tidak mengantarnya.” 
Karena yang demikian itu adalah sarana untuk shalat, akan tetapi qirath 
orang yang shalat saja tidak seperti qirath orang yang mengikuti jenazah. 
Said bin Mansyur mengeluarkan riwayat dari Urwah dari Zaid bin Tsabit, 
“Jika kamu menyalatkan jenazah berarti engkau telah menunaikan apa 
yang menjadi kewajibanmu.” Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan dengan 
lafazh, “Jika kahan menyalatinya .” 1471 Dan ia menambahkan diakhirnya, 
“Maka terlepaslah atas kahan hak jenazah dan keluarganya.” Maknanya, 
bahwa kamu telah menunaikan hak mayat dan jika kamu tambahkan 
dengan mengantarnya, maka bagimu pahala. Al-Bukhari mengeluarkan 
ucapan Humaid bin Hilal secara muallaq, “Kami tidak mengetahui adanya 
kewajiban untuk minta izin atas keluarga jenazah, akan tetapi bagi orang 
yang shalat (tidak mengikuti jenazah) maka baginya satu qirath.” Adapun 
dalam hadits Abu Hurairah, “Dua orang pemimpin tapi keduanya bukan 
pemimpin yaitu seseorang yang bersama jenazah kemudian la menyalatkan 
jenazah tersebut maka tidak ada baginya untuk kembali sampai la minta 
izin kepada wali jenazah.” 

Dikeluarkan oleh Abdurrazaq 1472 , dan sesungguhnya ini adalah hadits 
munqathi dan mauquf. Telah diriwayatkan beberapa hadits yang semakna 
dan marfu tetapi semuanya dhaif. Mengenai timbangan amal diakhirat, 
tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui hakikatnya dan yang 
mengetahuinya hanya Allah. Pengetahuan kita tentang hal itu hanya 
dengan jalan permisalan dengan ukuran-ukuran yang kita ketahui. Oleh 
karena itu, ganjaran yang didapat dari menyalatkan ornag mati misalnya 
disamakan dengan qirath (gunung), agar dapat dimengerti oleh akal dengan 
jelas, sesuai dengan bentuk yang diamati oleh indera. Oleh karena qirath 
itu biasanya ukuran yang hina dibandingkan dengan ukuran mulia dan 
tinggi lainnya maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengingatkan kita 
untuk mengetahui ukurannya, yaitu seperti besar dan berat Gunung Uhud 
yang terkenal di Madinah. Kalimat “Hingga dikuburkan”, jelas 
menunjukkan hingga dimasukkan kedalam lubang kubur sekahpun belum 


1470 (£a»v» Muslim (945) 

1471 MushannaJIbnu Abi Syaibah (3/5) 

1472 MuskannapAbdurra%aq ( 3/514) 


859 



selesai penimbunan seluruhnya. Ucapan “Hingga diletakkan di liang 
lahat”, juga demikian maksudnya. Hanya saja dalam riwayat lain dari 
Mushm, diterangkan, “Hingga selesai penguburannya.” Ucapan tersebut 
sebagai penjelasan dan penafsiran dari riwayat-riwayat lainnya. 

Hadits ini memotivasi untuk datang bertakziah atas kematian seseorang, 
kemudian menyalatkan dan menguburkannya. Hal ini menunjukkan 
besarnya kemurahan Allah dan pemuhannya terhadap orang yang telah mati, 
seta menunjukkan banyaknya ganjaran pahala bagi orang yang berbuat baik 
terhadap orang setelah kematiannya. 

Hal-hal yang harus diperhatikan ketika memikul jenazah: 

Diriwayatkan dari Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al- Kubra dengan sanad 
dari Abdullah bin Mas’ud, sesungguhnya ia berkata, “Jika seseorang di 
antara kamu mengantarkan jenazah, maka hendaklah ta memikulnya pada 
empat bagian samping usungan (tandu), kemudian boleh menambah lebih 
dari itu, karena semacam itu termasuk sunnah rasul.” 

Dan diriwayatkan dengan sanad yang sama, “Sesungguhnya Utsman 
bin Affan memikul antara dua pikulan tandu ibunya dan beliau tidak 
melepaskannya hingga mayatnya diletakkan.” Diriwayatkan juga, “Abu 
Hurairah memikul antara dua pikulan tandu mayat Sa’ad bin Abi 
Waqqash.” Diriwayatkan juga, “Ibnu Zubair memikul antara dua pikulan 
tandu mayat Musawwir bin Makhramah.” Telah diriwayatkan dari Yusuf 
bin Mahik, ia berkata, “Aku pernah bertakziah pada jenazah Rafi’ bin 
Khudaij dan pada saat itu ada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Lalu 
berangkatlah Ibnu Umar dengan memegang ujung pikulan tandu mayat, 
antara dua orang yang berdiri, lalu ia letakkan pikulan itu di atas 
pundaknya lalu ia berjalan sambil memikulnya.” 1473 


bTj liT j Tip A? jJ JC . 0 Y 

y , * °l *' ^ x " t,' 0 ' ti * i' ' 14 * 0 o s 0 w s s } s 

■s y' ' 

✓ ^ X ✓ 


529. Dan dari Salim dari bapaknya, “Sesungguhnya ia melihat Nabi 
Shallallabu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar serta Umar mereka 
berjalan di depan jenagah. ” (HR. Al-Khamsah dan dishahihkan 
oleh Ibnu Hibban dan dianggap cacat oleh An-Nasa’i dan 
sekelompok ulama dengan kemursalan ). 1474 

1473 Al-Baihaqi (4/19) 

1474 Shahih At-Tirmidj (1007) 






860 Jji) UBUIIIS-SALAM JiMPerlama 

Biografi Perawi 

Salim nama lengkapnya adalah Abu Abdillah atau Abu Amr, Sahm bin 
Abdullah bin Umar bin Khaththab. Ia termasuk salah seorang fuqaha di 
Madinah. Pemimpin para tabiin dan termasuk ulama masyarakat Madinah. 
Ia meriwayatkan hadits dari ayahnya dan juga yang lainnya. Wafat pada 
tahun 106 H. 

Diperselisihkan mengenai kemursalan dan tidaknya hadits tersebut. 
Menurut Ahmad, yang mursal adalah yang diriwayatkan melalui sanad 
Az-Zuhri, sedangkan hadits dari Salim hanya sampai pada ayahnya 
Abdullah bin Umar saja, berdasarkan perbuatannya. 

Tafsir Hadits 

At-Tirmidzi berkata, “Para muhaddits berpendapat bahwa yang pahng 
benar adalah bahwa hadits itu mursal.” Diriwayatkan dari Ibnu Hibban 
dalam Shahihnya dari Az-Zuhriy dari Salim, bahwa Abdullah bin Umar, 
“Beliau berjalan di depan jenazah bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman.” 
Az-Zuhri berkata, “Yang demikian itu sunnah.” 1475 Ad-Daraquthni dalam 
Al-llal menyebutkan perbedaan pendapat yang banyak tentang matan hadits 
itu dari Az-Zuhri. Ad-Daraquthni berkata, “Yang benar adalah kata orang 
dari Salim dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah 
berjalan.” Bapaknya berkata, “Bahwa Rasulullah ShallallahuAlaihi waSallam 
berjalan bersama Abu Bakar dan Umar di depan jenazah.” Dan ini adalah 
mursal. Al-Baihaqi berkata, “Hadits itu bersambung sanadnya, lebih kuat 
dan lebih benar, karena hadits itu dari riwayat Ibnu Uyainah, dan ia adalah 
penghafal hadits yang terpercaya. Dari Ah bin Al-Madmi, ia berkata, “Aku 
berkata kepada Ibnu Uyainah, “Wahai Abu Muhammad, orang-orang 
menentangmu mengenai hadits ini.” Lalu ia berkata, “Az-Zuhri menyatakan 
keyakinannya terhadap haditsnya itu berkah-kah sehingga tidak dapat aku 
hitung.” Katanya, “Aku mendengarnya dari mulut Sahm dari bapaknya.” 
Berkata pengarang, “Dalam hal ini seyogyanya tidak ada lagi keraguan 
karena hadits ini benar-benar ia dengar dari Salim, dari bapaknya, dan 
memang benar demikian. Hanya saja dalam hadits ini terdapat ucapan 
perawi dan hadits ini dishahihkan oleh Az-Zuhri dan diriwayatkan oleh 
Ibnu Uyainah.” Karena ada perbedaan penilaian terhadap hadits ini, 
mengakibatkan terjadi perbedaan pendapat ulama atas lima pendapat: 

Pertama; Bahwa berjalan di depan jenazah itu lebih baik berdasarkan 
perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan khalifahnya. Ini merupakan 
pendapat mayoritas ulama dan Asy-Syafii. 


1475 Shahih Ibnu Uibban (7/320) 


861 


^/^JTAB --^El 


: NA7.AH 


Kedua; Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa berjalan di 
belakang jenazah adalah lebih baik, berdasarkan nwayat dari Ibnu Thawus, 
dari bapaknya, “Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam tidak berjalan 
mengantar jenazah hingga wafatnya kecuali di belakang jenazah. 1476 
Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Said bin Manshur dari hadits 
Ah, ia berkata, “Berjalan di belakang jenazah itu lebih utama daripada 
berjalan di depannya, sebagaimana keutamaan shalat berjamaah daripada 
shalat sendirian.” Sanadnya hasan dan mauquf tetapi sama dengan hukum 
hadits marfu. Akan tetapi Al-Atsram berkata bahwa Ahmad mempersoalkan 
sanadnya. 

Ketiga; Boleh berjalan di depannya, di belakangnya, di samping kanan 
dan kirinya. Menurut pendapat itu ada kebebasan bagi orang yang mengiringi 
jenazah dan itu sesuai dengan anjuran untuk mempercepat penguburan 
mayat. Dan mereka tidak mengharuskan tempat berjalan bagi seseorang 
agar tidak menyuhtkan mereka semua atau sebagiannya. 

Keempat; Menurut Ats-Tsauri bahwa orang yang berjalan mengiringi 
jenazah dapat berjalan sesuai kehendaknya, hanya saja bila ia naik 
kendaraan, sebaiknya di belakang jenazah. Berdasarkan hadits yang 
diriwayatkan dalam As-Sunan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al- 
Hakim dari Al-Mughirah secara marfu, “Orang yang naik kendaraan 
dibelakang jenazah dan orang yang berjalan kaki, mana saja yang ia sukai.” 1477 

Kelima; Menurut An-Nakhai, jika bersama jenazah ltu ada orang 
perempuan maka berjalan di depannya dan jika tidak, maka berjalan 
dibelakangnya. 


I* —ij ^LJt : cJli Jjt • 0 f 

+ '.<** 0 - ° * 

AJS- .UAP- 


530. Dan dari Ummu Athijab Kadhiyallahu Anha ia herkata, ‘Kami dilarang 
untuk mengikuti jenagah dan tidak ditekankan (pelarangan tersebut) 
atas ka?ni. ” (Muttafaq Alaih). 1478 


Tafsir Hadits 

Mayoritas ulama ushul dan para muhaddits mengatakan bahwa ucapan 
shahabat “Kami dilarang atau kami diperintahkan” tanpa menyebutkan 


1476 MushannajAbdurrae;aq (3/445) 

1477 Shahih Abt Dawud (3180) 

1478 Al-Bukhari (1278) dan Muslim (938) 





862 0 (SuBULUS-SALAM JilidPertama 

pelakunya maka hadits ini dihukumi hadits marfu karena zhahirnya. 
Orang yang menyuruh dan yang melarang itu adalah Nabi Shallallabu 
Alaihi wa Sallam. Adapun hadits ini telah ditetapkan kemarfuannya, Al- 
Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam bab Haidh dari Ummu Athiyyah 
dengan lafazh, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang 
kami...” 1479 Kecuali hadits ini mursal, karena Ummi Athiyyah tidak 
mendengarnya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Juga 
dengan riwayat Ath-Thabrani dari Ummi Athiyyah, ta berkata, “Ketika 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Madinah lalu beliau 
mengumpulkan kaum wanita dalam suatu rumah, kemudian beliau 
mengutus Umar kepada kami, kemudian Umar berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengutusku untuk datang 
kepada kalian untuk mengambil bai’at bahwa kalian tidak boleh 
mencuri...” Di dalamnya juga disebutkan bahwa kami tidak boleh keluar 
mengantar jenazah. 1480 

Ucapan Ummu Athiyyah “Dan behau tidak menekankan (pelarangan 
tersebut) atas kami”, menurut zhahirnya bahwa pelarangan ltu untuk 
kemakruhan, bukan menunjukkan keharaman. Seakan-akan ia 
memahaminya dari qannah (suatu petunjuk), jika tidak maka asal dari 
pelarangan ini adalah haram. Kemakruhan rni adalah pendapat mayoritas 
Ahlul Ilmu. Hal ini juga ditunjukkan oleh riwayat yang dikeluarkan Ibnu 
Abi Syaibah dari Abu Hurairah, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam selalu mengikuti jenazah maka Umar melihat seorang 
wanita lalu Umar berteriak ke arah wanita itu, lalu beliau bersabda, 
“Biarkan dia wahai Umar...” Al-Hadits. 1481 Hadits ini dikeluarkan oleh 
An-Nasai, Ibnu Majah dari jalan yang lain dengan perawi-perawi yang 
tsiqah. 


jij «OJl aijl : AiP AJJl . oT) 

^ . 0 £ 0 y ' 0 '' s t" S ., ' 

-a-—» yy* aju^J' bl : Jb 

01 ✓ * , 6 } 

4JlP J&a 


531. Dari Abu Sa’id Radhiyallahu Anhu, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Jika kalian melihat jena^ah, maka berdirilah 


1479 Al-Bukhan (5341) 

1480 Al-Mujam Al-Kabir (25/45) 

1481 Ibnu Abl Syaibah (2/482) 



863 


s=zA\JTAB ~-JjENAZAH ® 

dan orangyang mengikutinya maka janganlah duduk sampai jenagah 
diletakkan (dalam kuburnya).” (Muttafaq Alaih). 1482 

Tafsir Hadits 

Perintah ini, secara zhahir menunjukkan wajibnya berdiri untuk 
jenazah, jika jenazah itu melewati orang-orang mukallaf walaupun tidak 
dimaksudkan untuk mengantarkannya, baik jenazah yang mukmin dan 
bukan. Hal ini juga dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Al- 
Bukhari, “Berdirinya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk jenazah orang 
Yahudi yang melewatinya.” Sebabnya adalah, bahwa kematian itu sesuatu 
yang mengagetkan. Dan dalam riwayat lain dikatakan, “Bukankah jenazah 
itu juga memiliki jiwa?” 1483 Diriwayatkan oleh Al-Hakim juga, 
“Sesungguhnya kami berdiri hanyalah untuk malaikat.” 1484 Dan 
diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ahmad juga, “Sesungguhnya kami 
berdiri untuk memuliakan Dzat yang mencabut nyawa.” 1485 Menurut lafazh 
Ibnu Hibban, “Untuk mengagungkan Allah.” 1486 Alasan ini tidaklah sahng 
menatikan satu dengan yang lain. 

Perintah ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan dari Ali 
Alaihissalam dalam riwayat Muslim, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam berdiri untuk jenazah kemudian duduk.” 1487 Ucapan itu dapat 
dipahami bahwa maksudnya beliau berdiri kemudian behau duduk setelah 
jenazah itu jauh darinya. Tetapi ucapan mi tertolak, bahwa Ali 
mengisyaratkan kepada suatu kaum untuk duduk kemudian menceritakan 
hadits ini kepada mereka. Ketika terjadi perbedaan dua hadits lni maka 
ulama berselisih pendapat tentang masalah itu. 

Asy-Syatii berpendapat bahwa hadits dari Ah tersebut sebagai nasikh 
(penghapus) perintah berdiri. Disebutkan juga bahwa sesungguhnya hadits 
Ali tidak menjadi nash untuk penghapusan karena ada kemungkinan 
dipahami bahwa duduknya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagai 
penjelasan bolehnya kedua hal tersebut. Karenanya An-Nawawi berkata, 
“Pendapat yang terpihh adalah yang mengatakan bahwa berdiri itu sunnah.” 

Adapun hadits Ubadah bin Shamit, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam selalu berdiri untuk jenazah, kemudian ada seorang pendeta 
Yahudi yang melewatinya dan ia berkata, “Seperti inilah kami berbuat.” 

1482 Al-Bukhari (1310) dan Muslim (959) 

1483 Al-Bukhari (1312) dan Mushm (961) 

1484 Al-Mustadrak (1 /509) 

1485 Al-Musnad (2/168) dan Al-Mustadrak (1/509) 

1486 Ibnu Hibban (7/324), dengan lafazh, “Mengagungkan Dzat-Nya...” 

1487 Muslim (962) 


864 $ 0UBUL US-SALAM JilidPertama 


Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Duduklah kalian 
dan berbedalah dengan mereka.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashhab 
As-Sunan -kecuali An-Nasai dan Ibnu Majah- dan diriwayatkan juga oleh 
Al-Bazzar dan Al-Baihaqi! 488 Hadits ini adalah hadits dhaif. Karena di 
dalamnya terdapat Basyar bin Rafi’. Al-Bazzar berkata, “Basyar bin Rafi 
hanya seorang diri dalam riwayat ini, sedangkan ia seorang yang lemah 
dalam meriwayatkan hadits.” Dan Ucapan “Barangsiapa yang mengikuti 
jenazah, maka jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan” ini memberikan 
manfaat dilarangnya orang yang mengiringi jenazah sampai jenazah itu 
diletakkan. Dapat dtpahami bahwa yang dimaksud diletakkan di tanah atau 
diletakkan di liang lahat. Dan telah diriwayatkan hadits dengan dua lafazh 
ini (di tanah dan di lahat) kecuali sesungguhnya Al-Bukhari dan selainnya 
menguatkan riwayat di letakkan di tanah. Sebagian ulama salaf berpendapat 
diwajibkannya berdiri sampai jenazah diletakkan sebagaimana yang 
ditunjukkan oleh hadits ini. Juga karena riwayat yang ada pada An-Nasai 
dari hadits Abu Hurairah dan Abu Said, “Kami tidak pernah melihat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika menyaksikan jenazah 
sekalipun behau duduk sampai jenazah diletakkan.” 1489 Mayoritas ulama 
berkata bahwa ini disunnahkan. Telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari 
hadits Abu Hurairah dan lain-lainnya bahwa orang yang berdiri (sampai 
jenazah diletakkan) itu seperti perempuan hamil dalam pahalanya! 490 


s)is yf ,sfji -j, iii j Sj .^i 


532. Dan dari Abu Ishaq, “Sesungguhnya Abdullah bin Ya^id memasukkan 
mayat dari arah kedua kakinya ke dalam kubur, dan ia berkata, “Ini 
dari sunnah. ” (HR. Abu Dawud)! 491 


BiografI Perawi 

Abu Ishaq, beliau adalah As-Sabi’i Al-Hamdani Al-Kufi. Ia mehhat 
Ah Alaihissalam dan selainnya dari shahabat Nabi. Beliau seorang tabiin 
yang terkenal dengan banyak riwayat. Dilahirkan pada tahun kedua dari 
pemerintahan Utsman. Wafat pada tahun 129 H. 


1488 &■*-) Shahih Abi Dawud (3176) 
1489 (S>»> o^-) Shahih An-Nasa’i (1917) 

1490 Al-Baihaqi (4/27) 

1491 Shahih Abi Dawud (3211) 


865 


^/CrrAR -~J/_£NAZAH ® 

Abdullah bin Yazid, beliau adalah Abdullah bin Yazid Al-Khathmi. Ia 
berkebangsaan Kufah. Behau menyaksikan Perjanjian Hudaibiyah dan 
ketika itu berusia tujuh belas tahun. Behau seorang pemimpin di Kufah, 
ikut perang bersama Ah dalam Perang Shiffin dan Perang Jamal, disebutkan 
oleh Ibnu Abdilbar dalam y\l-lsti’ab. 

Penjelasan Kalimat 

“Memasukan mayat dari arah kedua kakinya ke dalam kubur” yakni dari 
arah tempat yang diletakkan di dalamnya kaki mayat. Ini adalah bentuk 
pengungkapan keadaan yang menujukkan tempat. 

Tafsir Hadits 

Diriwayatkan dari Ah Alaihissalam la berkata, “Rasulullah Shal/allahu 
Alaihi wa Sallam shalat jenazah seorang laki-laki dari anak Abdul Muthahb, 
beliau memerintahkan dengan tempat tidur dan diletakkan dari arah kedua 
kaki lahat, kemudian behau memerintahkannya untuk dimiringkan.” Ini 
disebutkan oleh pensyarah tetapi ia tidak mengeluarkan hadits ini. Dalam 
masalah ini ada tiga pendapat. 

Pertama; Sebagaimana yang disebutkan. Ini adalah pendapat Al- 
Hadawiyah, Asy-Syafii dan Ahmad. 

Kedua; Diturunkan dari arah kepalanya. Berdasarkan riwayat Asy-Syafii 
dari rawi yang tsiqah secara marfu dari hadits Ibnu Abbas, “Sesungguhnya 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menurunkan mayat dan arah 
kepalanya.” 1492 Dan ini adalah salah satu dari pendapat Asy-Syafii. 

Ketiga; Bagi Abu Hanifah, sesungguhnya mayat diturunkan dari arah 
kiblat secara miring dan ini lebih gampang. 

Saya berkata, “Bahkan ada nash -yang akan datang- yang menjelaskan 
hadits Jabir dalam hal larangan menguburkan mayat pada malam hari.” 
Sesungguhnya dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas 1493 yang teksnya 
menunjukkan tentang memasukkan mayat dari arah kiblat. Dan hadits ini 
hasan, maka memberikan faidah bahwa inilah perbuatan yang dipilih. 

Faidah 

Telah terjadi perbedaan pendapat tentang menutupi kubur dengan baju 
ketika menurunkan mayat. Dikatakan, ditutupi apakah itu mayat 
perempuan atau laki-laki berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al- 
Baihaqi dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 

H92 () Musnad Asy-Syajti (hal.360) 

1495 HR. At-Tirmidzi (1057) 




866 0>UBULUS-SALAM JilidPertama 


Sallam menutupi kubur Said dengan kainnya.” 1494 Al-Baihaqi berkata, 
“Yang saya hafal hanya dari hadits Yahya bin Ishaq bin Abul Aizar dan ia 
adalah orang yang lemah.” 

Ada juga yang mengatakan, “Yang boleh dan perlu ditutup hanyalah 
mayat perempuan.” Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 
juga dari Abu Ishaq bahwa ia pernah menghadiri takziah jenazah Al-Harits 
A’war, saat itu Abdullah bin Zaid tidak mau membentangkan kain di atas 
mayat, seraya berkata, “Dia orang laki-laki.” 1495 Al-Baihaqi berkata, 
“Sanadnya shahih sekahpun mauquf.” Tetapi menurut saya hadits itu 
diperkuat oleh riwayat Al-Baihaqi juga dari seorang laki-laki penduduk 
Kufah yang menjelaskan bahwa Ah bin Abi Thalib menghadiri orang yang 
sedang menguburkan mayat, pada saat itu kain dikembangkan di atas 
kuburannya, lalu Ah menarik kain itu dari kuburan seraya berkata, “Yang 
diberlakukan seperti ini hanya pada mayat perempuan.” 1496 


' A 


:jii ^S*j aAp >ji > U-41P aiii -°yy 

aL iu! :iy> Sji ii ^ >> lii 

oK >1 ‘jcJiij Jjii % jjJ >>( .k 

0 0 £ 0 > g. 


533. Dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam beliau bersabda, “Jika kalian meletakkan mayat- 
mayat kalian dalam kubur maka ucapkanlah Bismillah wa ala Millati 
Rasulillah (dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah). ” (HR. 
Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa’i dishahihkan oleh Ibnu 
Hibban dan Ad-Daraquthni menganggap cacat hadits ini 
dengan mauquf ) 1497 


Tafsir Hadits 

An-Nasai menguatkan kemauqufan hadits itu yang ia riwayatkan dari 
Ibnu Umar saja. Hanya saja hadits tersebut memihki beberapa penguat 
atau pendukung yang marfu yang dimuat dalam Asy-Syarah. 


1494 Al-Baihaqi (4/54) 

1495 Al-Baihaqi (4/54) 

1496 Al-Baihaqi (4/54) 

1497 <&y>) Shahih Abi Dawud (3213) 




867 


<=^ClTAB -~^£NAZAH 4f§ 

Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang lemah pula 
bahwa ketika diletakkan mayat Ummu Kultsum puiri Rasulullah Shallallahu 
Alaihi u>a Sallam dalam kuburannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berkata, “ Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami 
akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada 
kaliyang lain. (QS. Thaha: 55) Dengan Nama Allah, dijalan Allah dan atas 
agama Rasuiullah. ,,49S Dalam riwayat Asy-Syafii terdapat doa lain yang behau 
anggap baik. Berdasaarkan ucapan Asy-Syafii (dan hadits-hadits tersebut), 
maka dapat diambil pengertian bahwa orang yang menguburkan mayat boleh 
memilih bacaan bagi orang yang mati, mana yang dianggap baik tanpa ada 
pembatasan atau penentuan satu bacaan tertentu saja. 


j», - .(J15 3 <J ****_) <1)1 ‘UidLp . o X 1 1 

^ aiiLb Sjis >1 «i jj .i> 


534 . Dan dari Aisyah sesungguhnya Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berkata, “Memecahkan tulang mayat sama dengan memecahkannya ketika 
ia hidup. ” (HR. Abu Dawud dengan sanad menurut syarat 
Muslim). 1499 


Kll 0 \' 0 ' 0 s .s * o. s .s s 


Dan Ibnu Majah menambahkan dari hadits IJmmu Salamah Kadhiyallahu 
Anha yakni dalam dosanya . M50 ° 


Tafsir Hadits 

Hal ini menunjukkan kewajiban menghormati mayat sebagaimana 
kewajiban menghormatinya semasa hidup. Hanya tambahan keterangan 
(persamaan dosa) di sini ada penetapan perbedaan bahwa orang yang 
memecah tulang mayat tidak wajib menanggung kerugian tersebut. Dari 
hadits ini juga bisa dipahami bahwa orang yang mati itu merasa sakit, 
sebagaimana orang hidup. Dan ada hadits yang menjelaskan hal tersebut. 


lihat: Ahkam Al-Janaj (hal.153) 
(C<***) Shahih Abi Dawud (3207) 

J J kKy ) hhat: AhkamulJanai^ (hal.153) 




868 jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


!j— s«J ^—3 IjjjsJl : Jli «up Jil ^ ji S*L» cfj • °V 0 

<J& Jil JL^ &\ Sj-^y. CS yil IpJlJ 

JJC-i oiJ3 • 


535. Da« dari Saad binsJbi Waqas Kadhiyallabu Anhu ia berkata, “Buatkan 
bagiku lahad dan tegakkan di atasnya papan yang tegak sebagaimana 
yang telah dilakukan untuk JSasulullah Shallallahu yllaihi wa Sallam. ” 

(HR. Muslim). 1501 


Penjelasan Kalimat 

Ini ucapannya ketika ditanyakan kepadanya, “Bolehkah kami jadikan 
untuk tempat mayatmu sesuatu seperti peti dari kayu?” Kemudian ia 
menjawab, “Tetapi buatkanlah...” Lahat ialah lubang yang digah pada bagian 
samping arah kiblat dari kubur. Dalam hadits itu terkandung petunjuk bahwa 
makam Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dibuatkan liang lahat dahulu. 
Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad hasan, “Bahwa pernah ada dua 
orang Madinah yang satu menggali hang lahat dan satu lagi menggali 
Syaqqun (lubang kecil tengah kubur) Kemudian shahabat mencari keduanya. 
Mereka bertanya, “Mana di antara keduanya yang melakukannya untuk 
makam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka datanglah orang yang 
membuat lahat kemudian ia membuatkan lahat bagi Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam 1502 Serupa dengan hadits itu terdapat dalam hadits dari 
Ibnu Abbas dari riwayat Ahmad, dan At-Tirmidzi yang menjelaskan bahwa 
orang yang biasa menggah lahat itu adalah Abu Thalhah Al-Anshari. 1503 
Tetapi terdapat sanad yang lemah. Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk 
hang lahat lebih utama dan lebih baik. 


* ° 

(jj' jJii 

' * - 

536. Dan Bagi Al-Baihaqi dari Jabir Kadhiyallahu Anhu semisal hadits ini 
—hadits Sa’ad - 1504 dan ia menambahkan, dan kuburnya ditinggikan 

1501 Muslim (966) 

1502 Cr*") Sbahih Ibnu Majah (1579) 

1503 ( u »!l « 5» ) DbaiJIbnu Majah (1651) 

1504 Al-Baihaqi (3/410) 


0 f.. ' ' i' ' ' t'' *' 0 < ** l 

cAj*' c/' a (fjj 6 <UP 



869 


<=a^\JTAB -—^lENAZAH !§| 
dari tanah seukuran hasta.” (Disahihkan oleh Ibnu Hibban). 1505 
Tafsir Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dari hadits 
Ja’far bin Mahmud, dari bapaknya, dari Jabir berdasarkan hadits dan Qasim 
bin Muhammad, ia berkata, “Aku pernah masuk ke tempat Aisyah 
kemudian aku katakan padanya, “Wahai Ibu jelaskan kepadaku tentang 
keadaan kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kubur kedua 
shahabatnya, kemudian behau menjelaskan kepadanya tentang keadaan 
tiga kubur, tidak terlalu baik, dan tidak terlalu jelek dikelilingi pagar 
halaman yang merah.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 1506 

Dan Al-Hakim menambahkan, “Aku melihat (jasad) Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam diangkat, kepala Abu Bakar berada di antara 
kedua pundak Rasulullah, 1507 dan kepala Umar berada di antara kedua 
kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” Diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dalam Al-Marasil dari hadits Shaleh bin Abu Shaleh, ia berkata, 
“Aku mehhat kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sejengkal atau 
kira-kira sejengkal tingginya dari tanah.”' 508 

Hadits ini bertentangan dengan riwayat Al-Bukhari dari Sufyan At- 
Tamari, “Ia mehhat kubur Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditinggikan 
seperti ponok unta.” Yakni setinggi ponok unta. Al-Baihaqi 
menggabungkan kedua riwayat ini dengan berkata, “Bahwa pertama 
kuburan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam itu rata dengan tanah, kemudian 
tatkala jatuh atau longsor pada masa kekuasaan Al-Wahb bin Abdul Mahk, 
kemudian ia memperbaiki dan menjadikannya tinggi seperti punuk unta. 

Faedah: 

Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari Senin saat matahari 
terbenam, tepatnya tanggal dua belas Rabiul Awal dan dikuburkan pada 
hari Selasa sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Muwaththa^ m , 
sekelompok ulama mengatakan bahwa penguburannya hari Rabu 
sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Muwaththa’. Yang mengurus mandi 
dan penguburannya adalah Ali, Al-Abbas, dan Usamah Radhijallahu 
Anhum. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Asy-Sya’bi dengan 

1505 Shahth Ibnu Hibban (2/35) 

1506 Dbai/Abi Dawud (3220) 

1507 Al-Hakim (1/524) 

1508 Al-Marasi/ (421) 

1509 Al-Muwaththa (159) 





870 0 jSuBl/LUS-SALAM JikdPertama 


penambahan, “Murhib menceritakan kepadaku.” 1510 Demikian dalam Asj- 
Sjarh. Sedangkan dalam A.t-Talkhish adalah Murhib atau Abu Murhib, 
dengan terdapat keraguan, bahwa mereka memasukkan Abdurrahman bin 
‘Auf sebagai orang yang ikut mengurus mayat Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam. Sedangkan dalam riwayat Al-Baihaqi dijelaskan bahwa bersama 
Ali dan Al-Abbas adalah Al-Fadhlu bin Al-Abbas dan Shaleh. 1511 Ia adalah 
Syaqran dan ia tidak menyebutkan Abdurrahman bin Auf. Dan dalam 
riwayat lain darinya dan Ibnu Majah, “Bahwa yang mengurus mayat Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah Ah, Al-Fadhu, Qitsam, dan Syuqran.” 
Dan ia menambahkan, “Seorang laki-laki dari Anshar membuatkan lahat 
kubur beliau. 1512 Semua riwayat itu dapat digabungkan bahwa perawi yang 
meriwayatkan itu berdasarkan apa yang dihhatnya pertama kah dan yang 
ada tambahan berarti menurut penghhatannya pada akhir pengurusan 
mayat. 


jJd I pTl» j aJp aiil aiil Jj ~<j 



ois * o* c 

4-J-P 0 j 4JLp «Axj3j 


“Dan bagi Muslim dari Jabir, “Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melarang menembok kuburan, duduk di atasnya dan membangun di atasnja. ’ n 513 
Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan haramnya tiga 
perbuatan yang disebutkan dalam hadits itu, karena keharaman itulah 
pada dasarnya yang terkandung dalam kalimat larangan itu. Mayoritas 
ulama berpendapat bahwa larangan menembok bagian lubang kuburan 
dan membangun bagian atasnya hanyalah makruh, sedangkan duduk di 
atasnya haram. Itu sebagai jalan kompromi pengertian hakekat dan majas. 
Hanya saja tidak diketahui sesuatu alasan yang mengalihkannya dari 
pengertian hakikat yang merupakan asal hukum dari larangan. 

Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang larangan 
membangun di atas kuburan, larangan memberi tuhsan pada batu nisan 
dan memperindah kuburan, larangan menambah atau melebihkan dari 
sejengkal dan menginjak di atasnya. Abu Dawud dan At-Tirmidzi 
meriwayatkan hadits dari Ibnu Mas’ud secara marfu, “Allah mengutuk 
perempuan-perempuan yang menziarahi kubur, orang yang mendirikan 
masjid-masjid di kuburan dan memperindahnya.” 1514 Dalam lafazh bagi 


>5io tyi*) shahih Abt Dawud (3209) 

1511 Al-Baihaqi (4/53) 

1512 Ibnu Majah (1628) 

>515 (j^) Mushm (970) 

i5>4 (j&) Dhai/Abi Dawud (3236) 


871 


~JlENAZAH $ 

An-Nasa’i, Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam melarang dari 
membangun di atas kubur, atau meninggikan tanahnya, atau 
menemboknya atau menuliskan nama di atasnya. 1515 Al-Bukhari 
mengeluarkan dari hadtts Aisyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda -ketika beliau sakit dan tidak mampu berdiri-, “Allah 
melaknat Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.” 1516 
At-Tirmidzi juga meriwayatkan sesungguhnya Alt Alaihissalam berkata 
kepada Abu Al-Hiyaj Al-Asadi, “Aku mengutus kamu atas apa yang telah 
diutus kepadaku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sa/lam untuk tidak 
meninggalkan kuburan yang berlebthan, kecuah engkau ratakan dan ttdak 
ada berhala kecuah engkau hancurkan.” 1517 At-Tirmidzt berkata, “Hadits 
ini hasan. dan sebagian ahlul ilmi mengamalkan hadits mi, mereka 
memakruhkan meninggikan kubur melebihi tanahnya. 

Pensyarah -semoga Allah merahmatinya- mengatakan, “Kabar-kabar 
yang berkaitan dengan laknat dan tasyabbuh (penyerupaan) dengan 
berhala sebagaimana ucapan behau, ‘Janganlah kalian jadikan kuburanku 
sebagai berhalayang disembah selain AllahA 518 Membenkan pemahaman 
makna atas pengharaman untuk membangun, menghiasi, menembok dan 
meletakkan kotak-kotak yang dihiasi, serta meletakkan kain-kain penutup 
di kubur dan di atas-atasnya, serta mengusap-usap tembok kubur. Hal lnt 
seiring dengan jauhnya masa dan tersebarnya kejahilan di antara umat- 
umat yang akan datang akan menyebabkan pada penyembahan berhala, 
maka semua mi sangat dtcegah. Dan mencegah sebelum terjadinya 
bencana yang lebih besar yang akan menimpa umat, lebih sesuai dengan 
hikmah yang diperoleh dari disyariatkannya hukum-hukum yaitu untuk 
mengambil manfaat dan menolak bencana baik itu dari zat benda tersebut 
atau dari akibat yang akan ditimbulkannya. 

Ini adalal1 ucapan yang baik, dan kami telah menjelaskan secara tuntas 
tentang masalah ini dalam tuhsan yang tersendiri. 


L-I-J yls yt jf aIp 4&I '^,'j J >orv 

aIIp 'JjA\ J OlliP Js- 

t>\jj 'yt,j 


1515 (C^) T hahih An-Nasa V (7026) 

1516 <&?"') AI-Bukhari (437), Muslim (530) 

15,7 At-Tirmidzi (1049), Muslim (969) 
1518 Aku tidak menemukan dengan lafazh ini. 




872 4 JĔ)UBULUS-SALAM JilidPertama 


537. Dan dari Amir bin Kabiah Kadbiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi 
Shallallahu A-laihi wa Sallam menyalati Utsman bin Mayh’un dan 
beliau mendatangi kuburnya, lalu beliau menaburkan tanah tiga kali 
di atasnya dalam keadaan berdiri.” (HR. Ad-Daraquthni). 1519 


Diriwayatkan dari Al-Ba 2 zar, sesudah kalimat, “ wahuwa qa ’imun ” (sedang 
beliau berdiri) dengan penambahan, ‘inda ra’sihi’ (pada bagian kepalanya). 
Dan ia juga menambahkan ‘wa amara J,arasysya al-ma'a alaihi’ (dan behau 
memerintahkan untuk memercikkan air di atasnya). Abu Syaikh 
meriwayatkan dalam Makarim Al-Akhlaq dari Abu Hurairah secara marfu, 
‘Tidaklah ada orangyang menaburkan — tanah- atas orang mukmin karena mengharap 
pahala kecuali akan dituliskan baginya di dalam setiap butiran tanah kebaikan. ” 
Sanad hadits ini dhaif. 1520 Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu 
Hurairah, “Sesungguhnya Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah 
menaburkan -tanah- di arah kepala dengan tiga kali taburan,” i52i Kecuali 
sesungguhnya Abu Hatim berkata, “Hadits ini batil.” 

Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Abu Ziyad dari Abi 
Umamah, ia berkata, “Seorang laki-laki meninggal, ia tidak mendapat satu 
kebaikan kecuali tiga taburan yang ditaburkan di atas kuburnya maka 
diampunkanlah dosa-dosanya dengan ltu.” 1522 Tetapi hadits ini saling 
menguatkan dari sebagian yang lain sehingga menjadi dalil disyariatkannya 
untuk menaburkan tanah di atas kuburan dengan tiga kali taburan, dan mi 
dilakukan dengan tangan secara bersamaan. Karena tetapnya riwayat dari 
Amir bin Rabt’ah yang di dalamnya disebutkan hatstsa biyadaihi (behau 
menaburkan —tanah- dengan kedua tangannya). Pengikut Asy-Syafii 
mensunnahkan dalam penaburan tersebut untuk mengucapkan ayat berikut. 



“Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan 
mengembalikan kamu. ” (QS. Thaha: 55). 


4_lip 4 _Ui <5)! JOIS’* :Jli aIp 

: Jlij ^jaj cJUi jA ^ji 151 

^STJJl SjlS °jj\ aljj . jtl*J 0^1 \j 


1519 (^Al-lrwa (743) 

1520 llhat dl dalam Al-Talkhish (2/131) 

1521 lihat Ahkam At-Janai^ (hal.153) 

1522 Al-Baihaqi (3/410) 


873 



538. Dan dari Utsman Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam jika telah selesai menguburkan mayat, 
beliau berdiri di atasnya dan bersabda, “Mintakanlah ampunan bagi 
saudara kalian dan mohonlah baginya ketetapan hati, karena sekarang 
ia sedang ditanya.” (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh 
Al-Hakim) 1523 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa mayat mendapat manfaat dari 
istighfar orang yang hidup untuknya. Ini berdasarkan dengan firman 
Allah Ta’ala, 





1 cpjytj e3 



“Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah 
beriman lebih dahulu dari kami. ” (QS. Al-Hasyr: 10). 



‘Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, 
laki-laki dan perempuan. ” (QS. Muhammad: 19) dan ayat-ayat lain serupa 
dengan kedua ayat ini. 

Sesungguhnya orang yang meninggal ditanya dalam kuburnya. Telah 
datang beberapa riwayat tentang hal ini dalam beberapa hadits shahih 
lainnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Mus- 
hm di antaranya hadits Anas, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya orang yang mati apabila sudah 
diletakkan dalam kuburannya dan teman-temannya telah berpaling 
daripadanya, maka sesungguhnya ia mendengar bunyi terompah mereka.” 
Dalam riwayat Muslim terdapat penambahan, “Dan apabila mereka bubar, 
maka datanglah kepadanya dua malaikat.” 1524 Ibnu Hibban dan At- 
Tirmidzi menambahkan dari hadits Abu Hurairah, “Keduanya biru-biru 
kehitaman yang dinamakan salah satunya dengan Al-Munkar dan lainnya 
An-Nakir.” 1525 Ath-Thabrani menambahkan di dalam yi/-Ausath, “Kedua 
matanya seperti periuk-periuk tembikar dan taring keduanya seperti dua 
tanduk sapi dan suara-suaranya seperti petir.” 1526 

Abdurrazaq menambahkan, “Kedua taringnya dapat menggali lubang, 
dan ia dapat meratakannya dengan rambutnya bersama keduanya ada batang 
besi yang berat yang jika berkumpul penduduk Mina untuk mengangkatnya 


1523 (cS^) Shahib Abu Dawud (3221) 

1524 (c**"*) Al-Bukhari (1337), Muslim (2870) 

1525 (y»w) Shahih At-Tirmidgi (1071) 

1526 Al-Mu’jam Al-Ausath (5/44) 


874 $ jĔtUBULUS-SALAM JihdPertama 

niscaya tidak akan mampu.” 1527 Al-Bukhari menambahkan dari hadits Barra, 
“Maka dikembalikanlah ruh mayat tersebut ke jasadnya.” 1528 

Kumpulan hadits-hadits ini memberikan manfaat bahwa keduanya 
bertanya kepada mayat dan keduanya berkata kepadanya, “Siapa Tuhan 
yang kamu sembah?” Dan jika Allah memberi petunjuk kepadanya maka 
ia akan menjawab, “Aku menyembah Allah.” Maka kedua malaikat itu 
bertanya lagi, “Apa yang kau katakan kepada laki-laki tni?” Yakni kepada 
Nabi Muhammad Shallallahu sllaihi wa Sallam. Adapun orang-orang 
mukmin mereka berkata, “Kami menyaksikan sesungguhnya ia hamba 
Allah dan Rasul-Nya.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Aku bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya.” Maka dikatakan kepadanya, “Engkau telah betul, maka 
tidak lagi ditanya yang lain-lainnya.” Kemudian dikatakan kepadanya, 
“Engkau telah berada dalam keyakinan, dalam keyakinan itulah engkau 
meninggal, dan atas inilah engkau akan dibangkitkan insya Allah.” Dalam 
lafazh lain, “Maka memanggillah Sang Penyeru dari atas langit, ‘Telah 
benar Hamba-Ku maka luruskanlah jalannya ke surga, bukakanlah pintu 
ke surga, dan berilah pakaian kepadanya dengan pakaian surga.” Ia 
berkata, “Maka didatangkan kepadanya yang terbaik dan yang terindah 
dan diluaskan sepanjang matanya memandang.” Dikatakan kepadanya, 
“Lihatlah tempat dudukmu dari neraka, Allah telah gantikan dengan 
tempat duduk di surga.” Kemudian ia mehhat keduanya secara bersamaan 
selanjutnya ia berkata, “Tinggalkanlah aku sehingga aku pergi melihat 
keluargaku.” Maka dikatakan kepadanya, “Maka dibukakanlah baginya 
kuburnya sepanjang tujuh puluh hasta yang dipenuhi oleh permadani hijau 
sampai hari kiamat.” Dalam lafazh yang lain dikatakan kepadanya, 
“Tidurlah.” Kemudian ia tidur seperti tidurnya pengantin baru yang tidak 
dibangunkan kecuali oleh istri yang ia cintai.” Adapun orang katir dan 
orang munatik, maka kedua malaikat itu berkata kepadanya, “Siapa 
Tuhanmu?” Maka ia berkata, “Ha’ ha’, aku tidak tahu.” Kemudian 
ditanyakan lagi oleh keduanya, “Apa agamamu?” Ia berkata, “Ha ’ha’, 
aku tidak tahu.” Maka ditanyakan lagi oleh keduanya, “Siapa orang mi 
yang diutus kepada kahan?” Maka ia berkata, “Ha’ ha’, aku tidak tahu.” 
Maka dikatakan kepadanya, “Kamu tidak paham dan tidak mengikuti 
orang yang dapat memberikan kefahaman kepadamu.” Maka dipukullah 
ia dengan palu dari besi dengan pukulan yang jika dipukulkan kepada 
gunung, maka gunung itu akan runtuh menjadi pasir. Kemudian orang 

1527 Al-Mushannaf (3/582, 583) 

1528 Shahih Abi Dawud (3212) dan menghubungkan hadits ini ke Al-Bukhari adalah 
kekeliruan dari pensyarah. 




875 



itu berteriak dengan teriakan yang dapat didengar oleh makhluk-makhluk 
yang ada disekitarnya kecuali ats-tsaqalaian (manusia dan jin). 

Ketahuilah, sesungguhnya telah datang hadits-hadits yang 
menunjukkan pengkhususan umat ini dengan pertanyaan di dalam kubur, 
bukan untuk umat sebelumnya. Para ulama berkata, “Hikmah dibalik 
semua ini adalah bahwa telah datang kepada umat-umat terdahulu para 
rasul kepada mereka, jika mereka menaatinya itulah yang dimaksud, dan 
jika mereka bermaksiat dan tidak mentaatinya, maka mereka diasingkan 
dan dipercepat adzabnya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad 
sebagai rahmat bagi alam semesta, maka ditahanlah adzab terhadap 
mereka dan sebelum Islam dari orang yang menampakkan keburukan baik 
disengaja maupun tidak, dan mengutus bagi mereka malaikt yang menanya 
kepada mereka dikubur agar Allah mengeluarkan rahasia-rahasia mereka 
dengan pertanyaan tersebut dan agar Allah memisahkan antara yang buruk 
dan yang baik. Ibnul Qayyim berpendapat, atas umumnya pertanyaan ini 
dan beliau telah membeberkan masalah ini dalam kitabnya Ar-Ruh. 


t -o * .e y 'A ~ t, _ ' ° - -- 

LSy~* lil l; Jli btM A>-i t_ >- aJr^_J . o Y* ^ 

/ / / z ✓ jS / z 

JS jVi lj :ajs aIp Jlflj jf <Ip LSjJaJlJ ajj C-JUl Jp 
LS^J ^ AJ J C->iy aUI VI Jl V 

0) 4 f 

9 s o Xs o y ? y 0. >.s © o*osio*os X s y # $ s X 


0 0 x 0 s s 


539. D«« Dhamrah bin Habib -seorang tabiin- ia berkata, “Mereka 
menyukai jika mayat telah dibujurkan di kuburnya dan manusia sudah 
bubar darinya, untuk dikatakan di sisi kubur, “Wahaifulan katakanlah 
Da ilaha illallah -sebanyak tiga kali- wahai julan ucapkanlah tuhanku 
Allah agamaku Islam dan Nabiku Muhammad. ” Diriwayatkan oleh 
Said bin Manshur secara Mauquf dan bagi Ath-Thabrani serupa hadits 
ini dari hadits Abu Umamah secara matfu’ dan teksyang panjang. 1529 


Penjelasan Kalimat 

“Dan dari Dhamrah bin Habib seorang tabiin (tinggal di Himsha, ia adalah 
orang yang tsiqah, ia meriwayatkan dari Syadad bin Aus dan selainnya) ia 


1529 (LmU) \A\vzt Ahkam Al-Janai^ (hal.155) 





876 $ $UBULUS-SALAM JibdPertama 


berkata, “Mereka (yakni para shahabat yang ia jumpai) menyukai jika mayat 
telah dibujurkati di kuburnya dan manusia sudah bubar darinya, untuk dikatakan 
di sisi kubur, ‘Wahai julan, katakanlah ,r La ilaha illallah ” -sebanyak tiga kali- 
wahai julan ucapkanlah, ‘Tuhanku Allah, agamaku Islam dan Nabiku 
Muhammad. ” Hadits ini mauquf pada Dhamrah bin Habib. 

Tafsir Hadits 

Dan bagi Ath-Thabrani serupa hadits ini dari hadits Abu Umamah 
secara marju’ dan teks yang panjang (lafazh hadits ini dari Abu Umamah, 
“Jika aku meninggal maka buatlah bagiku sebagaimana yang 
diperintahkan kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
atas mayat-mayat kami. Rasulullah memerintahkan kepada kami, behau 
bersabda, “Jika meninggal salah seorang saudara kalian dan telah kalian 
ratakan tanah di atas kuburnya, maka hendaklah salah seorang di antara 
kahan berdiri di atas kepala kuburnya kemudian mengucapkan, ‘Wahai 
Fulan bin Fulanah, sesungguhnya ia mendengarkannya tetapi ia tidak 
menjawab.” Kemudian dikatan lagi, “Ya Fulan bin Fulanah, 
sesungguhnya ia kini telah duduk tegak.” Kemudian ia berkata lagi, 
“Wahai Fulan bin Fulanah, sesungguhnya ia berkata, “Kamu telah diberi 
petunjuk, semoga Allah merahmati kamu.” Akan tetapi mereka tidak 
merasa. Maka ucapkanlah, “Ingatlah apa yang telah kamu lakukan di 
dunia dari ucapan syahadat La ilaha illallah wa anna Muhammad Abduhu 
warasuluhu, dan sesungguhnya engkau telah ridha Allah sebagai 
Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Nabi Muhammad sebagai Nabimu, 
serta Al-Qur'an sebagai imammu, maka sesungguhnya Munkar dan 
Nakir setiap orang dari mereka mengambil tangan temannya dan berkata, 
“Pergilah bersama kami, tidak ada yang mendudukkan kami bagi orang 
yang telah ditalqinkan hajatnya.” Berkata seorang laki-laki, “Ya 
Rasulullah, sesungguhnya ia tidak diketahui siapa ibunya.” Beliau 
bersabda, “Ia dinasabkan kepada ibunya Hawa, maka katakan, “Ya Fulan 
Ibnu Hawa.” 

Pengarang berkata, “Sanad hadits ini shalih (baik).” Telah dikuatkan 
oleh Adh-Dhiya di dalam Al-Ahkam. Aku berkata, “Al-Haitsami berkata 
setelah menuturkan hadits ini yang lafazhnya seperti yang dikeluarkan 
Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, “Di dalam sanad ini terdapat orang-orang 
yang tidak aku kenal siapa mereka.” Dan di dalam catatan kakinya ia 
menuhs, “Dalam hadits ini ada Ashim bin Abdullah dan ia adalah seorang 
yang dhaif.” Kemudian ia berkata, “Rawi yang meriwayatkan dari Abu 
Umamah adalah Said bin Al-Azdi, ia dianggap putih oleh Abu Hatim. 
Al-Atsram berkata, “Aku berkata kepada Ahmad bin Hambal, inilah yang 


<^<JTAB lENAZAH $ 877 

mereka lakukan jika mayat dikubur, seorang laki-laki berdiri disamping 
kuburnya dan berkata, “Ya Fulan bin Fulanah. Ahmad berkomentar, “Aku 
tidak mehhat seseorang pun yang melakukan ini kecuali orang Syam ketika 
Abu Mughirah meninggal.” Ini diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi 
Maryam dari guru-gurunya. Mereka melakukan ini, dan perbuatan ini 
merupakan pendapat kelompok Asy-Syafiiyah. Berkata pengarang Al- 
Manar, “Sesungguhnya hadits talqin ini, hadits yang tidak diragukan oleh 
orang yang mengerti ilmu hadits tentang kepalsuannya, bahwa hadits ini 
diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunannya dari Dhamrah bin 
Habib dari guru-gurunya dari penduduk-penduduk Himsh dan masalah 
ini adalah masalah penduduk Himsh. 

Adapun menjadikan kata-kata, “Mintakan kepada mereka ketetapan karena 
mereka sekarang ditanya. ” sebagai penguat dahl, maka tidak dapat menjadi 
penguat dalam hal ini. Ibnul Qayyim menegaskan di dalam Al-Huda 
sebagaimana ucapannya dalam Al-Manar. Adapun di dalam kitabnya Ar- 
Ruh , sesungguhnya behau menjadikan hadits talqin sebagai dalil bahwa 
mayat mendengar ucapan orang yang hidup, dan menjadikan 
bersambungnya amal dengan hadits talqin tanpa memungkiri beramal 
dengan hadits ini. Tetapi beliau juga tidak menghukumi bahwa hadits ini 
shahih bahkan ia mengatakan dalam kitabnya Ar-Ruh bahwa hadits ini 
dhaif yang telah diteliti oleh ulama-ulama penehti bahwa hadits ini dhaif. 
Dan beramal dengannya adalah bid’ah dan tidak akan menjadi baik dengan 
banyaknya orang yang melakukannya. 


J J ^ J^ 4l)l J ^yj SJjjJ j . O £ 

l' 0 > 0 A , ° *~ll . 0 ' 3 > ' f oti ' ' ©> \ \ 

.LAjjjJJ JJOL 0jtij CX5 AjjP 

:>vt ‘yd oX > -J iij ir/j 


540. Dan dari Buraidah bin Al-Hushaib Al-Aslamy Radhiyallahu Anhu ia 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Dulu 
aku pernah melarang kalian untuk men^iarahi kuburan, maka 
(sekarang) giarahilah.” (HR. Muslim 1530 , dan At-Tirmidzi 
menambahkan yakni dari hadits Buraidah “Karena itu 
mengingatkan kalian dengan kematian.”) 1531 


( y*>) Muslim (977) 

1531 Shahib At-Tirmid^i (1054) 






878 4 UBULUS-SALAM JiHdPertama 


Ibnu Majah menambahkan dari hadits Ibnu Mas’ud, sebagai berikut: 

• ° “ - », . ° ° 'i' * 't' 

'jA ^l alj . o t\ 


LjjlSI 


541. Ibnu Majah menambahkan dari hadits Ibnu Mas’ud, “Dan lebih 
menjadikan kalian ^uhud terhadap dunia. ^ 1532 

Hadits ini sama dengan hadits di atas dengan tambahan kalimat, 
(CJ ua jfj) “(bahwa sjarah kubur itu) menjadikan ^uhud dunia. ” 


Tafsir Hadits 

Mengenai bab ini terdapat beberapa hadits dari Abu Hurairah dalam 
riwayat Mushm, dari Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
dan Al-Hakim. Hadits dan Abu Said yang diriwayatkan oleh Ahmad dan 
Al-Hakim, hadits dari Ali Alaihissalam yang diriwayatkan oleh Ahmad 
dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kesemua hadits tersebut 
menunjukkan adanya tuntunan ziarah kubur dan keterangan tentang 
hikmahnya, bahwa ziarah kubur itu dapat menjadi pelajaran bagi yang 
menziarahinya, sebagaimana dalam hadits dari Ibnu Mas’ud, 
“...Sesungguhnya ejarah kubur itu sebagai suatu pelajaran dan peringatan akan 
akhirat dan menjadikan spehud terhadap dunia.” [m Apabila kosong dari 
hikmah itu maka ziarah kubur tidak dikehendaki dalam ajaran agama. 
Hadits ini menghimpun dua macam kalimat yaitu yang pertama 
mengingatkan kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah 
melarang ziarah kubur kemudian beliau mengizinkannya kembali. 
Perintahnya, “Ziarahilah kubur. ” Merupakan perintah kepada orang laki- 
laki dan perintah itu hanya menunjukkan hukum sunnah, lebih-lebih 
menziarahi kuburan kedua orang tua. Ini sudah disepakati para ulama. 

Adapun ucapan, “Semoga sejahtera bagi kamu semua wahai kaum ahli kubur, 
orang-orang beriman dan semoga rahmat Allah dan rahmat-Nya (dilimpahkan 
bagimu)” yaitu ucapan yang berkunjung ketika tiba di kubur. 

Dan beliau berdoa memohonkan ampunan bagi mereka dan 
semacamnya. Akan dijelaskan kemudian dalam hadits yang diriwayatkan 
oleh Muslim. Dan mengenai bacaan Al-Qur’an dan semacamnya di sisi 
kubur akan dijelaskan kemudian. 


1532 (LiJLo) Dhaij Ibnu Majah (1593) 

1533 Saya tidak menemukan hadits dengan lafadz ini. 




(J—< 1P 4Jl iul JJl/, j( aIp Jil SjJJi ^l . O t Y 

• . S * o. fs 6 s , b . •!!,. /1 f ,/; ^ ' 

OL^- ^XaJ}\ 4*..Jjl2}\ cj\j\j -yj 


542. Di7« rfW MW Hurairah Radbiyallahu A.nhu sesungguhnya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat perempuanyang menyjarahn kuhur. ” 

(HR, At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) 1534 


Tafsir Hadits 

Dan berkata At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadits ini, “Hadits ini 
hasan.” Mengenai masalah ini terdapat hadits Ibnu Abbas dan Hasan. 
Sebagian ulama berkata, “Bahwa hadits itu ada sebelum Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam membolehkan ziarah kubur, setelah behau membolehkannya 
maka termasuk laki-laki dan perempuan.” Sebagian ulama berkata, “Hanya 
makruh ziarah kubur itu bagi orang-orang perempuan karena mereka kurang 
sabar dan banyak keluh kesahnya.” Kemudian la menurunkan dengan 
riwayatnya bahwa ketika Abdurrahman bin Abu Bakar meninggal dunia dan 
dikuburkan di Makkah, lalu Aisyah datang untuk menziarahi kuburnya, 
kemudian ia mengucapkan syair, 


ooo 

Kami seperti orang-orangyang menyesal merasa sakit suatu waktu 
Sehingga dikatakan tidak akan berakhir 
Kamt hidup dengan baik dalam kehidupan dunia 
Sedangkan sebelumnya kami ditimpa oleh angan-angan dan suatu kaum berpecah 

belah 

Dan ketika kami berpisah seakan-akan aku dan Malik hanya sempat menginap 

satu malam 

karena sudah lamanya kami berkumpul 

ooo 


Makna yang ditunjukkan sebagian ulama (tentang makruhnya perempuan 
ziarah kubur. Pen) ini sesuai dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim. 

Jy- i : JUi j^SJl ojj bl &\ JJj £ SJ ISS :cJU J 

'jJjA 5,i y jUtii jif J 


* y s t ^ / o 


Syj^i oii oi \ffj 'S- 


1534 Cpj-) ShahihAt-Tirmidyi (1056) 





880 $ jSuBULUS-SALAM JilidPertama 


“Dari Aisyah, ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
“Bagaimana dan apayang saya ucapkan wahai Kasulullah Shallallahu Ala/hi 
wa Sallam jika aku mengiarahi kubur?” Dalu beliau bersabda, “Ucapkanlah, 
Semoga selamat sejahtera bagi ahli kubur dari orang-orang Islam dan beriman, 
semoga Allah merahmati orang-orangyang terdahulu dari kami danyang akan 
datang dan sesungguhnya kami jika Allah sudah menghendaki akan menemui 
kalian semua. ” 15,5 

Dan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dari hadits Ali bin Al- 
Husain Alaihimassalam , “Sesungguhnya Fatimah Alaihassalam pernah 
menziarahi kubur pamannya Hamzah setiap Jum’at, ia berdoa untuknya 
dan menangis di sisinya.” 1536 

Saya katakan: bahwa hadits ini mursal, dan sesungguhnya Ah bin Al- 
Husain tidak mendapatkan masa hidupnya Fatimah binti Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan semua hadits yang diriwayatkan oleh Al- 
Baihaqi dalam Syu’ab Al-Iman secara mursal, bahwa beliau bersabda, 
“Barangsiapa menziarahi kuburan kedua orangtuanya atau salah satunya 
pada setiap hari Jumat, maka dituhskan suatu kebaikan baginya.” 1537 


(_s^ J y*j ’ J^ j lf jd^Jl d- j&j . o t V 1 

SjtS >1 \j ^jilii J)! 


543. Dan dariAbu Said Al-Khudri Radhiyallabu Anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknati orang perempuan yang meratapi 
mayat dan perempuan-perempuanyang memperdengarkannya. ” (HR. Abu 
Dawud) 1538 


Tafsir Hadits 

Meratapi mayat adalah menangis dengan mengeraskan suara sambil 
menyebutkan sifat dan keadaan mayat serta perbuatan dan jasa-jasa 
batknya. Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan haramnya yang 
demikian, dan ini sudah disepakati ulama. 


\ * 
Jll ,1 


Aisl Jj LlJp :cJli au! i^p^j lJp ^ j .©11 

4L : c °jZ Sfif {Lj 4p 


1535 (jvdo) Muslim (974) 

1536 Al-Hakim (1/533) 

1537 Asj-Sju’ab (6/201) 

1538 (Jjtjde) DhaijAbu Dawud (3128) 


^j/ClTAB 



881 


544. Dan dari Ummu A.thijjah Kadhiyallahu Anha ia berkata, “Kasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil janji kami untuk tidak 
meratapi majat. ” (Muttafaq Alaih) 1539 


Tafsir Hadits 

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengadakan perjanjian dengan 
mereka dan menerima perjanjian itu sewaktu mengadakan sumpah setia 
dengan mereka untuk tetap konsekuen dengan jaran agama Islam. 

Kedua hadits di atas menunjukkan larangan keras, dan haram bagi orang 
yang meratapi mayat serta orang yang sengaja mendengarkan orang yang 
meratap, karena kutukan itu hanyalah atas sesuatu yang diharamkan. Mengenai 
hal ini terdapat hadits Ibnu Mas’ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, 

.sfuuJi usj s j^J' \L 


“Bukan dari umat kami, orang yatig meratap sampai memukul-mukulpipinja, 
jang merobek-robek saku baju dan jang berseru keras seperti seruan orang 
jahilijah. ” (Muttafaq Alaih) ' uo 

Dan diriwayatkan dari hadits Abu Musa, “Bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Aku berlepas diri dari orangjang 
mencukur rambut, dari orangjang bertenak danjang membakarpakaian (.karena 
musibah jang menimpanja).” 1541 

Mengenai masalah mi terdapat hadits selainnya. Dan hadits itu 
bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah 
dan yang dishahihkan oleh Al-Hakim, dari Ibnu Umar, “Bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melewati beberapa perempuan keluarga 
Ibnu Abdul Ashal yang sedang menangisi keluarganya yang mati syahid 
dalam Perang Uhud dan Hamzah termasuk yang ditangisi; kemudian 
datang perempuan-perempuan Anshar yang menangisi Hamzah.” 1542 
Hadits tersebut dibatalkan hukumnya (mansukh) dengan keterangan 
pada akhir hadits, “Bahwasanya behau bersabda kepada mereka, 


{J\ aL; diiu jju 'j&j 


1539 Al-Bukhari (1306) dan Muslim (936) 

1540 Al-Bukhari (1294) dan Muslim (103) 

1541 Mushm (104) 

1542 Cr^) Shahih Ibttu Majah (1614) 


882 $ jSuBULUS-SALAM Jtltd Pertama 


“Janganlah kalian menangisi orangyang binasa dalam suatu musibah setelah 
hari ini. ” 

Sabda beliau itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah meratapi 
dengan tangisan, karena menagisi saja tidak dilarang sebagaimana 
ditunjukkan dalam penjelasan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i 
dari Abu Hurairah, ia berkata, “Meninggal seseorang dari keluarga 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian perempuan berkumpul 
menangisinya, kemudian Umar melarang mereka dan mengusirnya.” 
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi n>a Sallam bersabda, “Biarkan 
mereka wahai Umar, karena sesungguhnya mata itu menangis sewaktu hati terkena 
musibah dan waktunya sebentar saja. ” 1543 Yang meninggal adalah Zainab, 
sebagaimana dijelaskan dalam hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan 
oleh Ahmad, 


X X X X XX X / / 

/U K .hll y*3 DL*JJlj -Uil jjA OlS”" Ji\ 


“Tinggalkan oleh kalian perempuanyang menangis sambil memuji-muji kebaikan 
orang seperti setan karena tangisan itu tampaknya dari mata dan timbulnya 
dari hati, maka sebenarnya itu termasuk rahmat Allah dan apa-apayang dari 
tangan dan lidah maka sebenarnya dari setan. '^ 544 

Hadits tersebut menunjukkan boleh menangisi orang yang mati, dan 
yang dilarang hanyalah tangisan dengan menyaringkan suara ratapannya. 
Dan juga dalam ucapan behau Shallallahu Alaihi wa Sallam , 


^Jl yd?jj \a ^l JjaJ c-Jiil yJC\ 


“Mata itu mengeluarkan air mata dan hati merasa sedih, tidak boleh kamu 
mengucapkan selain sesuatu yang diridhai Allah.” 1545 Behau mengucapkan 
demikian sewaktu meninggal putranya Ibrahim. 

Dan diriwayatkan dari Al-Bukhari dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya 
Allah tidak menyiksa karena tetesan air mata dan tidak juga karena 
susahnya hatinya akan tetapi AUah akan menyiksa karena ini -sambil behau 
menunjuk hdahnya- kecuali Dia mengasihaninya.” 1546 Adapun keterangan 
dalam hadits Aisyah R adhiyallahu Anha, dalam sabda beliau Shallallahu 
Alaihi wa Sallam kepada orang yang behau perintahkan untuk melarang 


‘543 £#*) DhaifAn-Nasa’i (1858) 

>544 Al-Musnad (1 /237) 

‘545 Al-Bukhari (1303) dan Muslim (2315) 

‘546 Al-Bukhari (1304) dan Mushm (924) 


<=^ClTAB -JLeNAZAH 


883 


para perempuan yang berkumpul menangisi Ja’far bin Abu Thalib, beliau 
bersabda. 


- s •< 

£s* 


“Hamburkan tanah ke mulut mereka yang menangis itu. ” 1547 
Maka harus ditafsirkan bahwa mereka menangis sambil meratapinya 
kemudian beliau menyuruh shahabatnya untuk melarang walaupun dengan 
menghamburkan tanah debu ke mulut mereka. 


: Jli aIIp Jla ^Jil j* ll^Ip 4^1 jJi jsj . o i 

* '.&* °[' ' 0. ‘ J 

‘tuP .Aps- L»j a ^9 C-jjJI 

' / ' W ' / / // " / 


545 . Dan dari Ibnu Umar Radhiyallaku Anhuma dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam ia berkata, “Mayat itu diads^ab dalam kuburnya 
disebabkan sesuatu dari ratapan atasnya.” (Muttafaq Alaih) 1548 


jjS- o j>xj U .^)j . o i 

546 . Dan dari keduanya serupa hadits di atas dari Al-Mughirah bin 
Syu’bah. 1549 


Penjelasan Kalimat 

“Dan bagi keduanya (yakni dua orang Al-Bukhari dan Muslim 
sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafazh Muttafaq Alaih. Maka yang 
dimaksud) serupa dengan hadits (serupa hadits Umar). 


Tafsir Hadits 

Hadits-hadits dalam bab ini banyak sekali, dan di dalamnya menunjukkan 
bahwa mayat akan diadzab disebabkan oleh ratapan atasnya. Di sini ada 
sedikit kerumitan dalam permasalahan karena mayat diadzab akibat 
perbuatan orang lain. Oleh karena ltulah timbul perbedaan jawaban tentang 
masalah itu. Aisyah Kadhiyallahu Anha membantah pendapat Umar dan 
putranya Abdullah, ia berhujjah berdasarkan firman Allah Ta’ala, 

.. . -DJ 0JL)b Jj 




1547 (rjpJ) Al-Bukhari (1299) dan Muslim (935) 
'5-*8 ( y^,) Al-Bukhari (1288) dan Muslim (927) 
1549 (tjy^) Al-Bukhari (1291) dan Mushm (933) 


884 Hl jSuBULUS-SALAM JUidPertama 

“Dan seorangyang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. ” (QS. Al- 
An’am: 164) Demikian juga Abu Hurairah membantahnya. Al-Qurthubi 
menganggap jauh dari kebenaran bantahan Aisyah tersebut. Al-Qurthubi 
mengemukakan beberapa riwayat pendapat beberapa shahabat, “Maka 
Tidak ada jalan untuk mengingkari isi hadits tersebut disertai kemungkinan 
mentakwilkan.” Kemudian Al-Qurthubi menggabungkan antara hadits 
pengadzaban dan ayat - Al-An’am: 164-, ia berkata, “Keadaan alam barzah 
dihubungkan dengan keadaan-keadaan dunia.” Bahkan terjadi 
pengadzaban di dunia ini disebabkan oleh dosa orang lain sebagaimana 
firman Allah, 



“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa 
orang-orangyang ypahm saja di antara kamu. ” (QS. Al-Anfal: 25) 
Berdasarkan ayat tersebut, maka hadits tentang pengazaban orang mati 
karena ratapan orang hidup ttu tidak bertentangan dengan ayat, “Dan 
seorangyang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS. Al-An’am: 
164) karena maksudnya adalah pemberitahuan tentang keadaan akhirat 
dan dianggap kuat oleh pensyarah. 

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pentakwtlan atau penafsiran 
pengertian hadits itu dilihat dari beberapa segi: 

Pertama; Menurut Al-Bukhari bahwa orang mati memang disiksa dalam 
kuburnya, karena ratapan orang yang hidup, apabila ada ratapannya yang 
menjadi jalannya, misalnya menyebutkan kesalahan dalam meratapi dan 
keluarganya mengakuinya dengan ratapan yang demikian sehingga orang 
yang mati disiksa karenanya. Dan bila tidak maka ia tidak disiksa. 
Maksudnya bahwa orang mati itu disiksa karena sebagian ratapan 
keluarganya. Tegasnya, seseorang akan disiksa karena sebab perbuatan 
orang lain apabila dalam perbuatannya itu ada sebab yang mendatangkan 
siksaan baginya. 

Kedua; Maksudnya bahwa orang yang mati disiksa apabila ia 
sebelumnya pernah berwasiat agar ditangisi setelah ia mati. Ini cara 
penafsiran mayoritas ulama. Mereka berkata, “Cara semacam ini telah 
terkenal dikalangan masyarakat kuno sebagaimana tercermin dalam syair 
Tharfah bin Al-Abdu berikut: 


ooo 

Apabila aku meninggal maka ratapilah aku dengan apa yang pantas bagiku 
Dan tersobeklah saku bajumu untukku wahai Ummu Ma'bad 

ooo 






885 


Tidak mestinya terjadi ratapan dari keluarga orang yang mati karena 
mengikuti pesannya dan ia tidak disiksa karena tidak menurutinya, bahkan 
ia disiksa tanpa ada wasiat sekalipun. Apabila mereka mengikuti wasiatnya 
dan meratapinya maka orang yang mati disiksa karena dua perkara yaitu 
karena wasiatnya yang bukan pada tempatnya dan karena ratapan 
keluarganya. 

Ketiga; Bahwa yang disiksa karena ratapan itu khusus orang katir saja. 
Dan orang yang beriman tidak disiksa sama sekah karena dosa orang lain. 
Akan tetapi pendapat ini jelas jauh dari kebenaran, karena orang katirpun 
tidak dipikulkan atas dosa orang lain berdasarkan tirman Allah, “ Dan 
seorangyang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. ” (QS. Al-An’am: 
164) 

Keempat; Bahwa makna penyiksaan dalam hadits itu adalah berupa 
celaan dan penghinaan malaikat terhadap orang yang mati, karena ratapan 
keluarganya berdasarkan riwayat Ahmad dari Abu Musa secara marfu, 
“Orang mati itu disiksa karena tangisan orang yang hidup, apabila 
perempuan yang meratapinya sewaktu menangisinya itu berkata, “Aduhai 
penolongnya dan pembantunya, Wahai orang yang memakaikan kulit 
mayat dan ia berkata, “Engkaulah pembantu dan penolongnya dan 
engkaulah pemben pakaiannya.” Hadits yang semakna dengan hadits 
tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. 1550 

Kelima; Bahwa pengertian penyiksaan itu adalah rasa sakit dan pedih 
orang yang mati, karena sesuatu yang terjadi dan keluarganya berupa 
ratapan dan lainnya karena perasaannya halus. 

Ulama yang berpendapat sesuai dengan tafsiran ini adalah Muhammad 
bin Jarir dan lainnya. Al-Qadhi ‘Iyadh berkata, “Inilah pendapat yang 
paling baik.” Mereka berhujjah dengan hadits, “Nabi Shallallahu A.laihi 
wa Sallam membentak seorang perempuan karena ia menangisi anak 
laki-lakinya yang meninggal seraya bersabda, “Sesungguhnya jika 
seorang menangis maka ta diingatkan oleh malaikat: Wahai Hamba Al- 
lah, janganlah kamu menyiksa saudara-saudaramu.” 1551 Al-Qadhi Tyadh 
mengemukakan sebagai dalilnya bahwa amal seorang hamba Allah ltu 
diperlihatkan kepada orang-otang yang mati di antara mereka. Dan 
hadits tni shahih. Mengenai hal tersebut terdapat juga tafsiran lainnya 
dan yang telah kami sebutkan itu adalah yang paling penting dalam 
masalah ini. 


155» (pj) shahih At-Tirmidy (1003) 
1551 Al-Mu’jam Al-Kahir (25/10) 


886 $ jSlIBULUS-SALAM JilidPertama 


4&I JIsj : Jl5 £lp -Uji ^Jl .0 IV 

(*-^j JS Jj^jj (JJ-j aIIp 

® I ^ -*r, ' 0 C 0 ' 9 ' r -* * 

(_£j\j>tO' o'jj .0U-4JLJ ‘LJ-P COj !^9 


547. D^« dari Anas Kadhiyallahu Anhu ia herkata, ‘Aku menyaksikan 
putri Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dimakamkan dan 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di atas kubur, dan 
aku melihat kedua matanya mengeluarkan air mata (.karena menangis). ” 

(HR. Al-Bukhati ). 1552 


Al-Waqidi dan lainnya telah menjelaskan dalam riwayatnya bahwa putri 
beliau yang meninggal adalah Ummu Kultsum. Al-Bukhari telah 
membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa putrinya yang 
meninggal itu adalah Ruqayah, karena ia meninggal sewaktu Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sa/Iam berada di Badar, sehingga beliau tidak 
menyaksikan penguburannya. 


Tafsir Hadits 

Hadits ini sebagai dalil yang menunjukkan boleh menangisi orang mati 
setelah meninggalnya. Telah dijelaskan di depan pendapat yang 
membolehkan menangisi orang mati. Hanya saja pendapat dan hadits itu 
diperselisihkan dengan hadits, “Jika perempuan itu telah menemui ajalnya, 
maka janganlah kamu semua menangisinya.” 1553 Cara menggabungkan 
kedua hadits itu adalah bahwa yang dilarang adalah dengan mengeraskan 
suara atau berteriak, atau larangan itu dikhususkan untuk perempuan 
karena tangisannya berbentuk ratapan. Jadi larangan perempuan untuk 
menangis adalah sebagai tindakan pencegahan. 


:Jli (J-Jj <Jp- <di! JS ^Jj! 0! <up <&! yS- [jpJ .olA 
J djslj r!I* ^! <ti- yj\ JjJaSiS o) JIUJj \yijj 

JJ^ 'sJ- J 'J*'j °cJ ( 4 U 


1552 Al-Bukhari (1285) 

1553 Shahih Abi Dawud (3111) 


<=z^£itab -JIenazah $ 887 

548. Dan dari Jabir Kadhtyallahu A.nhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berkata, ‘Janganlah kalian menguburkan mayat-mayat 
kalianpada malam hari kecuali karena terpaksa. ” (HR. Ibnu Majah 
dan asalnya dalam Muslim), tetapi ia berkata, “Menegaskan 
larangan untuk menguburkan seorang laki-laki pada waktu malam 
sampai ia dishalatkan. ” 1554 


Tafsir Hadits 

Hadits itu menunjukkan larangan menguburkan mayat pada waktu 
malam kecuali karena darurat. Ulama yang sependapat dengan hal ini 
adalah Al-Hasan. Telah dijelaskan alasan larangan itu adalah karena 
malaikat pada siang hari itu lebih lemah lembut daripada malaikat pada 
malam hari dalam bicaranya. Pensyarah mengatakan, “Hanya Allah yang 
mengetahui keshahihannya.” 1555 

Ucapan perawi, “Bahwa asal hadits itu dalam Shahih Muslim” yang 
lafazhnya menurut Mushm, “Nabi Shallallahu Alaihi n>a Sallam berkhutbah 
pada suatu hari, behau menyebut seorang laki-laki di antara shahabatnya 
yang meninggal dan dikafani dengan kafan yang tidak menutupi seluruh 
badannya, dan dikuburkan pada waktu malam, padahal beliau telah 
melarang menguburkan mayat pada malam hari sebelum dishalati, kecuali 
dalam keadaan darurat.” 

Berdasarkan itu jelas bahwa larangan ltu hanyalah jika sekiranya terjadi 
pengurangan hak orang mati itu; misalnya tidak dishalati atau karena tanpa 
perbaikan dan penyempurnaan kafannya. 

Apabila dengan penundaan penguburan mayat ltu hingga besok siang 
memungkinkan banyaknya orang yang datang menyalatkannya atau 
diharapkan kehadiran mereka untuk mendoakannya maka penundaan 
penguburannya itu lebih baik. 

Berdasarkan itu pula, boleh menunda penguburan dengan tidak buru- 
buru walaupun pada siang han. Adapun yang menunjukkan bolehnya 
menguburkan pada malam hari adalah yang dilakukan Ali Alaihissalam 
terhadap mayat istrinya Fatimah pada waktu malam dan para shahabat 
menguburkan mayat Abu Bakar juga pada malam hari. Diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi dan Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memasuki pekuburan pada malam hari lalu dibawakan pelita baginya, 
behau mengambil tempat dari arah kiblat. Behau bersabda, 


oi>) Ciir oi <a»i 


1m4 Shahih Ibnu Majah (1543) 

'” 5 Dhaif Al-jami’ (2017) 





888 0 ^UBULUS-SALAM Jilid Pertama 


“Allah merahmati engkau, jika engkau dulu seorang pemaaf dan sering 
membaca Al-f)ur’an. ” 

Ia berkata, “Hadits ini Hasan.” 1556 At-Tirmidzi berkata, “Mayoritas 
ulama mengizinkan penguburan pada malam hari.” Tetapi Ibnu Hazm 
berkata, “Tidak boleh menguburkannya pada waktu malam kecuali 
sangat darurat.” Ia berkata, “Adanya penguburan pada malam hari di 
antara shahabat dan istri-istrinya, hanyalah karena keadaan darurat yang 
memaksanya.” Misalnya karena kekhawatiran penuh sesaknya tempat 
pekuburan atau karena takut kepanasan bagi orang yang hadir mengiringi 
jenazah, atau takut membusuk, atau alasan-alasan lain yang 
membolehkan penguburannya pada waktu malam. Tidak halal bagi 
seseorang mempunyai persangkaan lain terhadap perbuatan shahabat 
yang melakukan penguburan pada waktu malam berbeda dengan ini 
(keadaan darurat, pen.) 


Catatan: 

Dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat telah dikemukakan 
hadits. 


JSi\ Jo 4SI Sj^j Oir oLpC 


Jj?- 4S -jb ^j-^Ol :bb y jSj JIj 01 bl^U 


° \ U ‘ ' f 08, t(| 1 0 f C *' -'» (. (, » ' ' ,C° ' 

01 <jr*sjjp 0 ^J^i j^~J J 3 


* 0 0 


/ 

io SD- 




' *°.C ® ■* J 11 


“Dari Uqbah bin Amir jang menjelaskan tentang tiga waktu dimana 
Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melarang kami shalat 
pada tiga waktu dan melarang menguburkan mayat-mayat dari kami dalam 
tiga waktu, yaitu pada waktu matahari mulai terbit hingga meninggi, pada 
waktu tepat tengah hari hingga matahari tergelincir dan pada waktu matahari 
hampir terbenam hingga sempurnanya terbenam. ^ 557 Tebaiknya pengarang 
mengemukakan hadits tersebut dalam bab ini. 


1556 DhaijAt-Tirmid^i (1057) 

1557 Telah lalu takhrijnya. 


<=^<JTAB ~-&ENAZAH $ 889 


t 0 y * ° ' . •" t U ~ t' 0 ' * * { ' ' 0 ' ' 

J kJ° ^-6-^ L5^J jA**? iji j /J ■ 0 t ^ 

yu Or JV IjjCU^>I IjJJoj aIIP 4lil ^Jjl Jli Jl5 JJ>- 

^ciii vi cikii &>f .^jbj c. s£ 


549. Dan dari Abdullah bin ]a’far Radhiyallahu Anhuma ia berkata, “Ketika 
datang hari kematian Ja’far ketika ia terbunuh, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Buatkanlah bagi keluarga ]a’far makanan 
sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatuyang menyibukkannya. ” 

(HR AI-Khamsah kecuali An-Nasa’i ). 1558 


Tafsir Hadits 

Hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa keharusan mengasihani dan 
menghibur keluarga yang ditimpa musibah kematian dengan memasakkan 
makanan baginya, karena mereka sibuk mengurusi kematian itu. Tetapi 
Ahmad meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah bin Bajali, “Kami menganggap 
berkumpul ke tempat keluarga orangyang mati dan membuat makanan setelah 
penguburannya, termasuk ratapan. ” 1559 

Hadits dari Jarir bin Abdullah itu ditafsirkan bahwa maksudnya adalah 
pembuatan makanan oleh keluarga orang yang mati diberikan kepada 
mereka yang menguburkannya bersama mereka dan dihidangkan dihadapan 
mereka, sebagaimna yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang tidak 
mengerti. Sedangkan berlaku baik terhadap mereka dengan membawakan 
makanan untuknya, tidak mengapa dan inilah yang dimaksudkannya oleh 
hadits Abdullah. 

Di antara yang diharamkan setelah kematian adalah menyembelih di 
sisi kuburnya karena jelas ada larangan berbuat demikian. Sebagaimana 
hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Anas, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Tidak ada sembelih hewan bagi 
mayat dalam Islam.” 15611 Abdurrazaq berkata, “Mereka biasa menyembehh 
di sisi kubur seekor sapi atau kambing.” Al-Khatabi berkata, “Orang- 
orang jahiliyah biasa menyembelih onta di atas kubur seorang yang 
dermawan, mereka mengatakan bahwa mereka membalas kedermawanan- 


1558 shahih Abu Dawud (3132) 

1559 Al-Musnad (3/204) 

1560 ShahihAI-]ami’ (7535) 


890 0 jĔ)UBULUS-SALAM Jtlid Pertama 


nya karena dia biasa menyembelih onta semasa hidupnya lalu dimakan 
oleh para tamu. Kami sekarang menyembelih onta untuk dimakan 
binatang buas dan burung.” 

Onta sembelihan ini menjadi makanannya setelah ia mati, sebagaimana 
ia pernah diberi makan semasa hidup. Bahkan ada di antara mereka yang 
berpendapat bahwa apabila disembelihkan onta di sisi kuburnya maka ia 
akan dibangkitkan menuju padang masyhar pada hari kiamat kelak dalam 
keadaan mengendarai onta. Dan sebaliknya barangsiapa yang tidak 
disembelihkan hewan di sisi kuburnya maka ia dikumpulkan menuju 
padang masyhar dengan berjalan kaki. Ini pendapat jahihyah yang percaya 
dengan hari kebangkitan. Dan inilah perbuatan jahihyah yang diharamkan. 


dj'-"J l-«4 p Aill ls^J y. Cr 1 - ^1-4--" Ji-j ■ 0 0 

: j\&s\ J\ ij^> J 4^ iii J4 <Li 

Ji' s-U jl Ulj j yg .* jjl y jUdJl Jil Js- 

jjw^ aljj .JiUJl ^JJj 4 aUl jLj j 


550 . Dan dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya Kadhiyallahu Anhuma 
ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu 
mengajarkan mereka jika keluar menuju pekuburan (pemakaman) untuk 
mengucapkan “Keselamatan atas penghuni perkuburan ini dari orang- 
orang mu’min dan muslim, dan kami jika Allah berkehendak- akan 
menyusul kalian, aku meminta kepada Allah bagi kami dan kalian 
keselamatan. ” (HR. Musiim) 1561 


Penjelasan Kalimat 

“Dan dari Sulaiman bin Buraidah (Ia adalah Al-Aslami meriwayatkan dari 
bapaknya dari Imran bin Hushain dan sekelompok ulama shahabat lainnya, 
wafat pada tahun 115 H) dari bapaknya (yaitu Buraidah) ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallarn selalu mengajarkan mereka (yaitu para shahabat) 
jika keluarmenujuperkuburan untuk mengucapkan “Keselamatan ataspenghuni rumah- 
rumah ini dari orang-orang mu’min dan muslim, dan kami -jika Allah berkehendak- 
akan menyusul kalian, aku meminta kepada Allah bagi katni dan kalian keselamatan. ” 
Dan diriwayatkan juga dari hadits Aisyah yang ch dalamnya terdapat tambahan, 


(jjwj Muslim (975) 


<=^(jTAB ~-JIeNAZAH 


891 


“Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu yang akan datang di antara 
kita. ” 1562 


Tafsir Hadits 


Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan adanya ajaran dan tuntunan 
berziarah kubur dan mengucapkan salam kepada orang-orang mati yang ada 
dalam kubur, sebagaimana salam kepada orang-orang yang hidup. Al- 
Khathabi berkata, “Dalam hadits itu ada kata Ad-dar atau diyar yang berarti 
kubur dan itulah yang benar.” Lafazh dar menurut bahasa adalah rumah yang 
ada pada seperempat bagian dari tempat yang didiami dan daerah yang tidak 
dihuni orang. Pembatasan dengan kalimat Masyiah (insya Allah, pen.) dalam 
hadits atau ucapan itu, adalah untuk meninggalkan kepastian dan karena 
mengikuti tirman Allah Ta’ala, 







“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, “Sesungguhnya aku 
akan mengerjakan itu besok pagi, kecuah (dengan menyebut) Insya Allah. ” (QS. Al- 
Kahfi: 23-24) Dikatakan juga bahwa kehendak Allah itu kembali pada tanah 
im sendiri. 

Sedangkan permohonan selamat sejahtera sebagai dahl yang menunjukkan 
bahwa salamah wa ajiat itu termasuk sesuatu yang paling pentmg dan 
permohonan yang pahng muha. Selamat sejahtera bagi orang mati itu adalah 
selamatnya dan siksaan dan pertanyaan-pertanyaan sebagai perhitungan amal 
perbuatannya. 

Maksud dan tujuan ziarah kubur adalah mendoakan orang yang telah mati, 
tanda berlaku baik terhadap mereka, untuk mengingatkan kehidupan akhirat 
dan zuhud di dunia. Adapun perbuatan orang-orang pada umumnya sekarang 
ini, bertentangan dengan tujuan itu. Mereka berdoa kepada orang yang sudah 
mati dan menjadikannya sebagai wasilah (perantara) kepada Allah ketika 
memohon pertolongan dan segala keperluannya. Perbuatan ini termasuk bidah 
dan perbuatan jahihyah. Pembahasan ini telah dikemukakan sebelumnya. 


ah' ah! J jA :Jli al)! jLJ . 00 ) 

Jii (j JjL)\ Jui “JLyJ jiti 3 lJjuJ| jjL jUJJ 

t\jj ,oJ)j\j lliL \L 4J| 


* s s 




1562 Muslim (974) 



892 $ jSlJBULUS-SAI.AM Jilid Pertama 

551 . Dan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati pekuburan (pemakaman), 
kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah rnereka sambil 
mengucapkan, “Keselamatan atas kalian wahai penduduk kubur AlJah 
mengampuni kami dan kalian, kalian telah mendahului kami dan kami 
akan menyusul.” (HR. At-Tirmidzi dan ia berkata hadits 
hasan) 1563 

Tafsir Hadits 

Di sini dijelaskan bahwa beliau memberi salam kepada penghuni kubur 
ketika beliau melewati pekuburan walaupun tidak dimaksudkan untuk 
berziarah kepada mereka, dan dalam hadits ini dijelaskan bahwa mereka 
mengetahui orang yang melewati mereka dan salam orang lewat itu atas 
mereka, jika tidak maka salam itu akan menjadi sia-sia, zhahir hadits ini 
untuk jamaah dan lainnya. 

Dalam dua hadits -yang pertama dan yang ini- adalah dalil bahwa 
seseorang apabila mendoakan untuk seseorang, atau memohonkan ampun 
baginya, maka doanya memohon lebih dulu untuk dirinya, lalu memohon 
ampun bagi ahli kubur. Cara inilah yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dalam 
ayat-ayat berikut, 



Sa Rabb kami, ben ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah 
beriman lebih dahulu dari kami. ” (QS. Al-Hasyr: 10) 



“Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang Mu’min.” 
(QS. Muhammad: 19) dan ayat-ayat lain yang semisal. 

Ayat ini menunjukkan bahwa doa-doa ini dan serupanya berguna bagi 
orang yang telah mati, tanpa ada perselisihan pendapat para ulama tentang 
masalah ini. Adapun mengenai doa-doa lain seperti bacaan Al-Qur’an 
bagi orang mati, menurut Asy-Syafii tidaklah sampai kepadanya. 
Sedangkan Ahmad dan sekelompok ulama lainnya berpendapat sampai 
kepada yang mati. Sekelompok Ahlussunnah dan Al-Hanafiyah 
berpendapat bahwa manusia boleh memohonkan pahala amalnya untuk 
diberikan kepada orang lain, baik berupa pahala shalat, puasa, haji, 
sedekah, bacaan Al-Qur'an, dzikir dan semua macam ibadah yang 


Y)haif At-Tirmidj (1053) 



893 


mendekatkan diri kepada Allah. Inilah pendapat yang pahng kuat dahlnya. 
Ad-Daraquthni telah meriwayatakan hadits, “Ada seorang laki-laki yang 
pernah menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang 
cara berbakti kepada kedua orang tuanya setelah meninggal keduanya, 
lalu behau menjawab, “Yaitu dengan melaksanakan shalat untuk keduanya 
bersamaan dengan shalat untuk dirinya, dan berpuasa untuk keduanya 
bersamaan dengan puasa untuk dirinya.” 1564 Diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dari Ma’qil bin Yasar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam , behau 
bersabda, “Bacakan untuk orang-orang mati di antara kalian dengan surat 
Yasin. ” 1565 

Hadits itu mencakup juga orang sudah meninggal bahkan begitulah 
menurut pengertian hakikatnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, 
“Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berkurban untuk 
dirinya seekor kibas dan umatnya seekor kibas.” Dalam hadits itu terkandung 
isyarat bahwa manusia ltu memperoleh manfaat amal orang lain. Dan kami 
telah menjelaskannya dengan panjang lebar dalam Hawasiy Dhau An-Nahar 
dengan penjelasan yang menguatkan pendapat ini. 


A > 


Jl5 :cJ 15 l$lp Jsl [jPj .ooy 

^ .0 / „ . / » o ✓ f o 0/6 s s o f J 4 y ^ f . . 


552 . Dan dari Aisjah Kadhijallahu Anha ia berkata, “TLasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah kalian mencaci 
mayat-majat, sesungguhnja mereka telah menjelesaikan apajang mereka 
telah kerjakan. ” (HR. Al-Bukhari ) 1566 

Penjelasan Kalimat 

“Dan dari Aisjah Kadhijallahu Anha ia berkata, “Kasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah kalian mencaci mayat-mayat, sesungguhnja 
mereka telah menjelesaikan (yakni mencapai) apajang mereka telah kerjakan 
(yaitu amal-amal perbuatannya).” 


1564 Aku tidak menemukan lafazh seperti ini di Sunan Ad-Daraqutbni 

1565 ( Li'J' 0 ) Shahib Abi Dawud (3121) 

1566 (C«p^) Al-Bukhari (1393) 




894 H JtĔ) UBULUS-SALAM Jilid Pertama 

Tafsir Hadits 

Hadits ini sebagai dalil yang menunjukkan haram mencaci maki orang 
yang telah mati. Secara zhahir, larangan itu berlaku umum bagi orang 
Islam dan kafir, tetapi dalam Asy-Syarah terdapat keterangan yang 
membolehkan mencaci maki mayat orang kafir berdasarkan banyaknya 
sejarah dalam firman Allah yang mencela orang kafir dalam Al-Qur’an, 
seperti celaan terhadap kaum Ad, kaum Tsamud dan kaum-kaum lainnya 
yang sama dengan mereka. 

Menurutku, ungkapan “Mereka telah menyelesaikan apayang mereka telah 
kerjakan ” adalah suatu alasan yang bersifat umum bagi kedua pihak (orang 
Islam dan kafir), yang maknanya adalah tidak ada faidahnya mencaci dan 
menyingkap harga diri mereka. Adapun firman Allah yang menyebutkan 
tentang kesesatan umat-umat yang telah lalu bukanlah untuk menghina 
dan mencela mereka, tetapi bertujuan untuk mengingatkan umat Islam 
tentang perbuatan-perbuatan yang akan membawa atau menjerumuskan 
para pelakunya kepada bahaya atau bencana. Dan juga sebagai penjelasan 
tentang larangan-larangan yang mereka lakukan agar dihindari oleh umat 
islam. Adanya sebutan orang yang jahat dengan berbagai macam kejahatan 
yang dilakukannya adalah untuk tujuan yang baik maka itu dibolehkan, 
dan tidak termasuk mencaci yang dilarang dan ddak ada pengkhususan 
bagi orang-orang kafir. 

Ya, memang ada hadits yang mengkhususkan sebagian orang beriman, 
sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah melewati jenazah, orang-orang mengeluh 
membicarakan jenazah itu karena kejelekannya. Sikap mereka itu disetujui 
oleh behau -karena behau tidak menegurnya-, bahkan behau bersabda, 
“Maka pantaslah neraka baginya.” Kemudian beliau bersabda, “Kahan 
sebagai saksi dihadapan Allah.” 1567 Tidak ada keterangan bahwa yang 
dimarahi karena kejahatannya adalah bukan orang yang beriman, karena 
Al-Hakim telah meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
tentang orang itu, “Orang yang pahng jelek adalah orang itu, sungguh dia 
orang yang keras kepala dan kasar.” 1568 Zhahirnya, ucapan behau bahwa 
ia seorang mushm. Karena seandainya ia orang kafir maka sungguhnya 
caciannya akan tertuju pada kekafirannya. 

Al-Qurthubi menjawab tentang permasalahan cacian mereka dan 
penetapan RasuluUah Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap sikap mereka, 
bisa dipahamai bahwa orang mati itu pernah terang-terangan melakukan 


1567 (c^) Al-Bukhari (1367), Muslim (949) 

1568 Al-Hakim (2/294) 


<=^ClTAB 


ENAZAH 


895 


kejahatan selama hidupnya, dan ini menjadi masuk dalam bab tentang tidak 
ada keharaman untuk berghibah tentang seorang fasik. Atau boleh jadi beliau 
memasukkan larangan mencaci maki orang mati setelah penguburannya. 

Menurutku, kemungkinan yang kedua imlah yang sesuai dengan alasan 
sampainya mereka kepada amal yang pernah mereka lakukan, karena 
sampai dalam pengertian yang sebenarnya adalah setelah penguburannya. 



553. Dan At-Tirmid^i meriwayatkan dari Al-Mughirah serupa hadits di atas 
tetapi ta berkata, “Maka akan menyakiti orang-orangyang hidup. ” 1569 


Penjelasan Kalimat 

“Dan At-Tirmidpi meriwayatkan dari Al-Mughirah serupa hadits di atas 
(yaitu serupa hadits Aisyah tentang larangan mencaci maki orang yang 
telah mati) tetapi ia berkata (bahwa sebagai ganti ucapan ‘sesungguhnya 
mereka telah menyelesaikan apa yang mereka telah kerjakan) dengan maka 
akan menyakitiyang hidup. ” 


Tafsir Hadits 

tbnu Rusyd berkata, “Sesungguhnya mencaci maki orang katir juga 
diharamkan bila menyebabkan sakit hati orang mushm yang masih hidup, 
dan boleh jika tidak menyakitkannya. Adapun mencaci maki terhadap 
orang mushm yang telah mati, jelas haram, kecuali didorong oleh suatu 
keperluan; misalnya ada kemaslahatan bagi orang yang mati itu sendiri, 
jika hal itu dapat membersihkan kezhahman yang pernah ia lakukan. Cara 
semacam itu baik dilakukan, bahkan wajib. Ini sebanding dengan 
pengecualian bolehnya ghibah terhadap orang hidup karena beberapa 
alasan yang membolehkannya. 

Catatan: 

Termasuk menyakitkan orang mati adalah duduk di atas kuburnya, 
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad. Al-Hafidz Ibnu Hajar 
-dengan sanad yang shahih- meriwayatkan dan hadits ‘Amru btn Hazm 
Al-Anshari, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah 
melihat aku duduk bersandar di atas suatu kuburan, kemudian beliau 
bersabda, “Janganlah kamu menyakiti mayatyang memiliki kubur itu.” XS10 


1569 (C^) Shahih At-Tirmidsg (1982) 

1570 Al-Hakim (3/681), aku tidak menemukannya dalam riwayat Ahmad. 



896 UBUL US-SA LAM Jihd Pertama 


Dan diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah, ia berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sungguh 
duduknya seseorang di antara kamu di atas bara api lalu membakar pakaiannya 
dan tembus hingga kulitnya, lebih baik daripada duduk di atas kubur.’ nb 71 Dan 
diriwayatkan oleh Mushm dari dari Abu Murtsid secara marjw, 

or/j . i jj%\ j* 


“Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah kalian shalat menghadap 
ke kuburan. ” 1572 

Zhahir hadits ini menunjukkan keharaman. Pengarang berkata yang 
dia kutip dari pendapat An-Nawawi, bahwa mayoritas ulama berkata, 
“Larangan duduk di atas kuburan adalah kemakruhan.” Mahk berkata, 
“Bahwa yang dimaksud dengan duduk adalah berbicara”, dan ini adalah 
pentakwilan yang batil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Malik, Abu 
Hanifah juga berkata demikian, sebagaimana dijelaskan dalam kitab A.I- 
Fathu. 

Menurutku, “Dahl itu menetapkan hukum haram duduk di atas kubur 
dan haram melewati di atasnya, karena sabdanya, ‘ janganlah kamu menyakiti 
mayatyang memiliki kuburan. ” Adalah larangan menyakiti mayat-mayat 
orang-orang yang beriman dalam kubur, karena menyakiti orang yang 
beriman itu jelas diharamkan berdasarkan firman Allah, 



Li _y\So 






LucJi l 


“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa 
kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul 
kebohongan dan dosayang nyata.” (QS. Al-Ahzab: 58) 



Muslim (971) 
( gp-•*) Muslim (972) 



